
SYAAM1L AL-( RJR'AN 







AL-FATIHAH 

Surah ke-1 
Terdiri dari 7 ayat 
M*kkiyya*i 


JUZ1 

1. Dengan nama Allah 
Yang Maha Pengasih. 
Maha Penyayang. 

2. Segala puji bagi 
Allah, Tuhan seluruh 
alam, 

3. Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang, 

4. Pemilik hari 
pembalasan. 1 

5. Hanya kepada 
Engkaulah kami 
menyembah dan hanya 
kepada Engkaulah kami 
mohon pertolongan. 

6 . Tunjukilah kami jalan 
yang lurus, 2 

7. (yaitu) jalan orang- 
orang yang telah 
Engkau beri mkmat 
kepadanya; bukan 
(jalan) mereka yang 
dimurkai, dan bukan 
(pula jalan) mereka 
yang sesat. 3 


1. Yaumiddir (hari pembalasan). hari waktu manusia menerima pembalasanamalnya. baikatau buruk. Disebutjuga yaumulqiyamab, 
yaumulhisab dan sebagainya. 

2. Jalan yang lurus, yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat bahagia di riunia dan di akhirat 

3. Mereka yang dimurkai, adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam. Mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja 
mengambil jalan lain selain ajaran Islam 


kampungsannah. org 
































0 


AL-BAQARAH 

Surah ke-2 
Terdhi dari 286 ayat 
Madaniyyah. 


Dengan nama Allah 
Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

1. Alif Lam Mim. 4 

2 . Kitab (Al-Qur’an) ini 
tidak ada keraguan 
padanya; petunjuk bagi 
mereka yang bertakwa, 5 

3. (yaitu) mereka yang 
beriman kepada yang 
gaib, melaksanakan 
salat, dan menginfakkan 6 
sebagian rezeki yang 
Kami berikan kepada 
mereka. 

4. dan mereka yang 
beriman kepada (Ai- 
Qur'an) yang diturunkan 
k epadamu (Muhammad) 
dan (kitab-kitab) yang 
telah diturunkan 
sebelum engkau, 7 dan 
mereka yakin akan 
adanya akhirat. 

5. Merekalah yang 
mendapat petunjuk dari 
Tuhannya, dan mereka 
itulah orang-orang yang 
beruntung. 







4. Beberapa surah dalam Al-Qur’an dibuka dengan huruf abjad seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan sebagainya. Makna huruf-huruf itu 
hanya Allah yang tahu. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama surah dan ada pula yang berpendapat bahwa gunanya 
untuk menarik perhatian, atau untuk mengisyaratkan bahwa Al-Qur’an itu diturunkan dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf 
abjad tereebut. 

5. Takwayaitu mengikuti segala permtah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. 

6. Pengertian menginfakkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit. usaha 
penyelidikan ilmiah dan lain-lain. 

7. Yang diturunkan kepada nabl-nabi sebelum Nabi Muhammad saw. lalah: Taurat, Zabur, Injil dan Suhufsuhuf (lembaran-lembaran) yang 
tidak seperti kitab. 

kamp jngsanpah. org 













2. Al-Baqarah 3 

6. Sesungguhnya orang-orang kafir, 8 
sama saja bagi mereka, engkau 
(Muhammad) beri peringatan atau 
tidak engkau beri peringatan, mereka 
tidakakan beriman. 

7. Allah telah mengunci hati dan 
pendengaran mereka, 9 penglihatan 
mereka telah tertutup, dan mereka 
akan mendapat azab yang berat. 

8. Dan di antara manusia ada yang 
berkata, "Kami beriman kepada Allah 
dan hari akhir,” padahal sesung¬ 
guhnya mereka itu bukanlah orang- 
orang yang beriman. 

9. Mereka menipu Allah dan orang 
orang yang beriman, padahal mereka 
hanyalah menipu diri sendiri tanpa 
mereka sadari. 

10 Dalam hati mereka ada penyakit,"' 
lalu Allah menambah penyakitnya itu; 
dan mereka mendapat azab yang 
pedih, karena mereka berdusta. 

11. Dan apabila dikatakan kepada 
mereka, "Janganlah berbuat kerusak- 
an di bumi!""Mereka menjawab, "Se¬ 
sungguhnya kami justru orang-orang 
yang melakukan perbaikan." 

12. Ingatlah, sesungguhnya mereka- 
lah yang berbuat kerusakan, tetapi 
mereka tidak menyadari. 

13. Dan apabila dikatakan kepada 
mereka, "Berimanlah kamu sebagai- 
mana orang lain telah beriman!" 
Mereka menjawab, "Apakah kami akan 
beriman seperti orang-orang yang 
kurang akal itu beriman?" Ingatlah, 
sesungguhnya mereka itulah orang- 
orang yang kurang akal, tetapi mereka 
tidak tahu. 

14. Dan apabila mereka berjumpa 
dengan orang yang beriman, mereka 
berkata, "Kami telah beriman." Tetapi 
apabila mereka kembali kepada setan- 
setan (para pemimpin) mereka, me¬ 
reka berkata, "Sesungguhnya kami 
bersama kamu, kami hanya berolok- 
olok." 

15. Allah akan memperolok olokkan 
mereka dan membiarkan mereka 
terombang-ambing dalam kesesatan. 

16. Mereka itulah yang membeli 
kesesatan dengan petunjuk. Maka, 
perdagangan mereka itu tidak ber- 
untung dan mereka tidak mendapat 
petunjuk. 


8. Kafir, jamaknya kutfsr, yaitu orang yang 
tidak percaya kepada Allah, rasul-rasul-Nya, 
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan 
hari kiamat. 

9. Sehingga nasihat atau hidayah tersebut 
tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. 

10. Penyakit hati, misalnya ragu dan tidak 
yakin akan kebenaran, munafik, dan tidak 
beriman. 

11. Melanggar nilai-nilai yang ditetapkan 
agama akan mengakibatkan alam ini rusak, 
bahkan hancur 




































































4 2. Al-Baqarah 


17. Perumpamaan mereka seperti 
orang-orang yang menyalakan api; 
setelah menerangi sekelilingnya, Allah 
melenyapkan cahaya (yang menyinari) 
mereka dan membiarkan mereka da- 
lam kegelapan, tidak dapat melihat 

18. Mereka tuli, bisu, dan buta, se- 
hingga mereka tidak dapat kembali. 

19. Atau seperti {orang yang ditimpa) 
hujan lebat dari langit, yang disertai 
kegelapan, petir, dan kilat. Mereka 
menyumbat telinga dengan jari- 
jarinya, (menghindari) suara petir itu 
karena takut mati. Allah meliputi 
orang-orang yang kafir 12 

20. Hampir saja kilat itu menyambar 
penglihatan mereka. Setiap kali (kilat 
itu) menyinari, mereka berjalan di 
bawah (sinar) itu, dan apabila gelap 
menerpa mereka, mereka berhenti. 
Sekiranya Allah menghendaki niscaya 
Dia hilangkan pendengaran dan peng¬ 
lihatan mereka Sungguh, Allah Maha- 
kuasa atas segala sesuatu. 

21. Wahai manusia! SembahlahTuhan- 
mu yang telah menciptakan kamu dan 
orang-orang yang sebelum kamu, 
agar kamu bertakwa. 

22. (Dialah) yang menjadikan bumi 
sebagai hamparan bagimu dan langit 
sebagai atap, dan Dialah yang menu- 
runkan air (hujan) dari langit, lalu Dia 
hasilkan dengan (hujan) itu buah-buah- 
an sebagai rezeki untukmu. Karena itu 
janganlah kamu mengadakan tan- 
dingan-tandingan bagi Allah, padahal 
kamu mengetahui. 

23. Dan jika kamu meragukan (Al- 
Qur’an) yang Kami turunkan kepada 
hamba Kami (Muhammad), maka buat- 
lah satu surah semisal dengannya dan 
ajaklah penolong-penolongmu selain 
Allah, jika kamu orang-orang yang 
benar. 

24. Jika kamu tidak mampu membuat- 
nya, dan (pasti) tidak akan mampu, 
maka takutlah kamu akan api neraka 
yang bahan bakarnya manusia dan 
batu yang disediakan bagi orang- 
orang kafir. 


12. Pengetahuan dan kekuasaan Allah 
meliputi orang-orang kafir. 




f j r 


■ f 


W i 



t 5J\ 



J 


: |©S» 

C 

I (ft? 


M 


a 




,✓ » *ry< .t, . 

U L*is lju (X-X rt.mg. A-La 




di seke- apa menerangi maka api 
lilingnya yang setelah 


menyala- orang seperti Perumpama- 
kan yang an mereka 


w? f ' > '*> t-td *• ’SC'*' • *> y -1 

^ pJJ 

Tuli mereka tidak kegelapan da- dan membiar- dengan ca- Allah mele- 

17 melihat (dapat) lam kan mereka haya mereka nyapkan 

r><u " » .. .t iffh 

4 ^ j\ © :i p4» ^ 

seperti atau 
hiyan lebat 18 ] 


A 


; {§ di da- langit dari 

lamnya 


seperti atau mereka (da- tidak- maka buta bisu 

hiyan lebat 18 pat) kembali lah mereka 


hi" i. 


menyambar kilat Hampir 

itu saja 19 


S.S S 

a! 

£ 9 S'* 

is 

jari-jari mereka 

mereka menjadikan 

dan 

kilat 

petir 

kegelapan 


«* ✓ 




dengan orang-2 
yang kafir 

meliputi 

dan 

Allali 

mati 

(karena) 

takut 


TSiS % p XX p%Z\ 

mereka atas menjadi dan di da- mereka bagi menyi- Setiap penglihatan 

berhenti mereka gelap apabila lamnya berjalan mereka nan kali mereka 

$r J? in s % 

dia 

© X 




segala atas Allah sungguh dan penglihatan pendengaran niscaya Dia Allah meng- seki- 

mereka mereka hilangkan hendaki ranya 

✓ 


telah mencip- yang 
takan kalian 

Tuhan 

kalian 

sembahlah manusia Hai Berkuasa sesuatu 

20 

ft 


A ( 

'A'' 

p2 -fta « 

3^5 

bagi 

kalian 

men¬ 

jadikan 

(Dialah) 

yang 

kalian 

21 bertakwa 

agar sebelum dari 

kalian kalian 

dan orang-2 
yang 

zr* 

iU 


CjC 

& XXM Si 

* 

A'i'' 

lalu Dia me- 
ngeluarkan 

air 

(hujan) 

langit 

dari dan Dia 

menurunkan 

bangun- dan ham- 

an / atap langit paran 

bumi 

*>A'« 


3Lji 



dan (pada- tadingan- bagi kalian karena itu untuk sebagai buah- dari dengan- 

hal) kalian tandingan Allah mengadakan janganlah kalian rezeki buahan nya 


{ *' \' {V s ' *>■ ,* 


»/[? y 

p-*- 


b\j © XuS* 


hamba Kami atas Kami dari apa ke- da- kalian Dan kalian 

(Muhammad) (kepada) turunkan yang raguan lam adalah jika 22 mengetahui 



11 »> » » \ i*>fa,;* v * „ 

Allah selain dari penolong-penolong dan yang se- dari dengan maka da- 

kalian ajaklah misalnya satu surat tangkanlal 

Iji3b ijUiu yj IjU£ p ij 

maka takut- kalian (mam- danti- kalian (mam- tidak Maka orang-orang kalian jika 

lah kalian pu) membuat dak akan pu) membuat jika 23 yang benar 

© ZyQ Iji^i; y.iS\ -J\ 'j&\ 


bagi orang- disediakan dan batu 
24 orang kafir 


manusia bahan yang 

bakarnya 


neraka 















































surga- bagi sesung- kebajikan dan (mereka) (mereka) orang-orang dan sampaikan 

stxrga mereka guhnya berbuat beriman yang kabar gembira 






> > 


^ ui^=> Si 

sungai- bawahnya dari (yang) 

nengalir 


buah- dan dari- mereka di- 
buahan nya beri rezeki 


setiap 

kali 




£5 

o* 



ljUh 

yis 

yang dengan- 

serupa nya 

dan mereka 
telah diberi 

dahulu 

dari 

direzekikan 
pada kami 

yang 

inilah 

mereka 

berkata 



yysy 

s' 



25 

(mereka) 

kekal 


di dalam¬ 
nya 

dan 

mereka 

ilS 


l5 

*5S 

^ * * 

s' 

bahkan apa 
saja yang 

berapa 

nyamuk 

apa 

saja 

perum¬ 

pamaan 

membuat 








yang 

suci 


pasangan- di da- dan untuk 
pasangan lamnya mereka 


y «*-" y. 


1 


(segan) 


tiada Allah Sesung- 
guhnya 


dari kebenaran bahwa- 
sanya 



> C5 C£> 


orang-orang 
leranan yang 


maka 

adapun 


lebih 

rendah 


4 i\ lit* \jJa Jf= => Jj&\ U\j 


Allah maksud 

“X 


apa- 

kah 


maka mereka 
berkata 


(mereka) 

kafir 


orang-orang dan Tuhan 

yang adapun mereka 


f-j? La~- 


ft 


banyak dengan- 

(orang) nya 


dan Dia mem¬ 
ber! petunjuk 


banyak (orang) dengan- Diamembi- 

nya arkan sesat 


perum¬ 

pamaan 


dengan 

ini 


y */ 

My 

' »> 

x -i ^ 

i}&\ 

^ s' \ * 

" \ > 

> 

^ > 


per¬ 

janjian 

(mereka) 

melanggar 

orang-orang 

yang 26 

orang-orang 
yang fasik 

kecu- dengan 
ali nya 

Dia 

sesatkan 

dan ti¬ 
dak ada 


b\ a 


' 

OjAJOAiJf 

\ ' 

•Mt be 

isi 

s' 

menyam- 

bungnya 

untuk dengan- 
nya 

Allah diperin- apa 
tahkan yang 

dan mereka 
memutuskan 

meneguh- 

kannya 

sesudah dari 

Allah 


© jU yySfl 4 


27 


orang-orang 
yang rugi 


(mereka- 

lah) 


mereka 

itu 


bumi 


di 


dan mereka 
berbuat kerasakan 


i&?T 


<»/ 5* 

ft-* 


lalu Dia meng- 
hidupkan kalian 

y* 

Dia- 

lah 28 


dan adalah 
(tadinya) kalian 


4$il 


kepada 

Allah 




kalian 

kafir/ingkar 




Bagai- 

mana 


/ »> ^ *£ 

kalian dikem- 
balikan 


kepada- kemu- Dia menghi- kemu- Dia memati- kemu- 
Nyalah dian dupkan kalian dian kan kalian dian 


Jl 

’“'S' * , 

•S s» 

r* 

f* y 
* 


li 

p 


me¬ 

nuju 

Dia ber- 
kehendak 

kemu¬ 

dian 

semua- 

nya 

bumi di 

apa saja 
yang 

bagi telah mencip 

kalian takan 

Dia 

yang 

0 


y* 


s> S & \ s S’ 

cr^ 

y p. \ 


29 

Maha 

Mengetahui 

sesu¬ 

atu 

pada 

setiap 

dan langit 

Dia 

tujuh 

maka Dia me* 
nyempumakannya 

langit 




2 . Al-Baqarah 5 


25. Dan sampaikantah kabar gembira 
kepada orang-orang yang beriman 
dan berbuat kebajikan, bahwa untuk 
mereka (disediakan) surga surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai. 
Setiap kali mereka diberi rezeki buah- 
buahan dari surga, mereka berkata, 
"Inilah rezeki yang diberikan kepada 
kami dahulu." Mereka telah diberi 
(buah-buahan) yang serupa Dan di 
sana mereka (memperoleh) pasangan- 
pasangan yang suci Mereka kekal di 
dalamnya. 

26. Sesungguhnya Allah tidak segan 
membuat perumpamaan seekor 
nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. 
Adapun orang-orang yang beriman, 
mereka tahu bahwa itu kebenaran dari 
Tuhan. Tetapi mereka yang kafir 
berkata, 'Apa maksud Allah dengan 
perumpamaan ini?" Dengan (perum¬ 
pamaan) itu banyak orang yang dibiar- 
kan Nya sesat, 13 dan dengan itu banyak 
(pula) orang yang diberi Nya pe¬ 
tunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia se 
satkan dengan (perumpamaan) itu 
selain orang orang fasik, 14 

27. (yaitu) orang orang yang me 
langgar perjanjian Allah setelah 
(perjanjian) itu diteguhkan dan me- 
mutuskan apa yang diperintahkari 
Allah untuk disambungkan dan ber¬ 
buat kerusakan di bumi Mereka itulah 
orang orang yang rugi. 

28. Bagaimana kamu ingkar kepada 
Allah, padahal kamu (tadinya) mati, 
lalu Dia menghidupkan kamu, kemudi- 
an Dia mematikan kamu lalu Dia 
menghidupkan kamu kembali. Kemu- 
dian kepada Nyalah kamu dikemba 
likan. 

29 Dialah (Allah) yang menciptakan 
segala apa yang ada di bumi untukmu 
kemudian Dia menuju ke langit, lalu 
Dia menyempurnakannya menjadi 
tujuh langit. Dan Dia Maha Menge- 
tahui segala sesuatu. 


13. Orang itu sesat karena keingkarannya 
dan tidak mau memahami petunjuk- 
petunjuk Allah. Dalam ayat ini, karena 
mereka itu ingkar dan tidak mau mema 
hami apa sebabnya Allah menjadikan nya 
muk sebagai perumpamaan maka mereka 
itu menjadi sesat 

14 Orang fasik lalah orang yang melanggar 
ketentuan ketentuan agama baik berupa 
ucapan maupun perbuatan. 

75 Khalifah bermakna pengganti pemim- 
pm atau penguasa 

16 Iblis termasuk kelompok jin dan ter 
masukyang diperintah untuk sujud. 

17 Menurut setan siapa yang memakan 
buah pohon itu, akan kekal di dalam surga, 
li hat Taha (20): 120 























































































































6 2. Al-Baqarah 

30. Dan (ingattah) ketika Tuhanmu 
berfirman kepada para malaikat, "Aku 
hendak menjadikan khatifah 5 di bu- 
mi.’ Mereka berkata, Apakah Engkau 
hendak menjadikan orang yang me 
rusak dan menumpahkan darah di 
Sana, sedangkan kami bertasbih me 
muji Mu dan menyucikan nama Mu 7 " 
Dia berfirman, 'Sungguh, Aku me- 
ngetahui apa yang tidak kamu 
ketahui.” 

31. Dan Dia ajarkan kepada Adam na¬ 
ma nama (benda) semuanya, kemu- 
dian Dia perlihatkan kepada para ma- 
laikat, seraya berfirman, "Sebutkan ke- 
pada-Ku nama semua (benda) ini, jika 
kamu yang benar!' 1 

32. Mereka menjawab, ’Mahasuci 
Engkau, tidak ada yang kami ketahui 
setain apa yang telah Engkau ajarkan 
kepada kami Sungguh, Engkautah 
Yang Maha Mengetahui Mahabijak- 
sana " 

33. Dia (Allah) berfirman, “Wahai Adam! 
Beritahukanlah kepada mereka nama- 
nama itu!" Setelah dia (Adam) menye- 
butkan nama-namanya, Dia berfir¬ 
man, “Bukankah telah Aku katakan 
kepadamu, bahwa Aku mengetahui 
rahasia langit dan bumi, dan Aku 
mengetahui apa yang kamu nyatakan 
dan apa yang kamu sembunyikan?" 

34. Dan (ingatlah) ketika Kami ber 
firman kepada para malaikat, 'Sujud- 
lah kamu kepada Adam!" Maka me¬ 
reka pun sujud kecuali Iblis. 16 la me- 
nolak dan menyombongkan din, dan 
ia termasukgolongan yang kafir 

35. Dan Kami berfirman, Wahai 
Adam! Tinggallah engkau dan istrimu 
di dalam surga, dan makanlah dengan 
nikmat (berbagai makanan) yang ada 
di sana sesukamu. (Tetapi) janganlah 
kamu dekati pohon ini, 17 nanti kamu 
termasuk orang orang yang zalim l" 1B 

36 Lalu setan memperdayai keduanya 
dari surga 19 sehingga keduanya di- 
keluarkan dari (segala kenikmatan) 
ketika keduanya di sana (surga) Dan 
Kami berfirman, "Turunlah kamu! Se 
bagian kamu menjadi musuh bagi 
yang lain. Dan bagi kamu ada tempat 
tinggal dan kesenangan di bumi 
sampai waktu yang ditentukan." 

37. Kemudian Adam menerima bebe- 
rapa kalimat 0 dari Tuhannya, lalu Dia 
pun menerima tobatnya. Sungguh, 
Allah Maha Penerima Tobat, Maha 
Penyayang. 


78 Zalim artinya amaya Orang yang zalim 
la'al orang yang melakukan perbuatan 
amaya, yang merugikan dirinya sendir: 
maupun orang lain. 

19 Nabi Adam a.s. dan Hawa memakan 
buah pohon yang dilarang itu yang 
mengafcibatkan mereka diusir Allah dari 
surga dan dlturunkan keduma. 

20 Kalimat itu menurut sebagian mufasir 
adaiah ucapan untuk memohon ampunan 
(tobat) 




SjUl 


HI 




M 







&i\ 4 eteW- 4 - Aj 

khalifah bumi di menjadi- sungguh kepada para Tuhan ber- Dan 

(wakil) kan Aku malaikat kamu finnan tatkalj 


dan 

kami 


darah 


dan menum¬ 
pahkan 


di da- mernsak orang di da- apakah Engkau mereka 
lamnya yang lamnya akan menjadikan berkata 


kalian tidak apa Aku lebih sungguh Dia ber- bagi- dan kami menyu- dengan kami 

ketahui yang mengetahui Aku firman Mu cikan nama-M« memuji-Mu bertasbih 


Jr* 0 '&H\ ft jfe © 

para malaikat kepada Diamenge- kemu- seluruh- nama-nama (kepada) Dan Dia 

mukakannya dian nya Adam mengajarkan 30 

lyli oi <3jtyl (JuLs 


mereka 

berkata 31 


orang-orang 
yang benar 


kalian jika 
adaiah 


ini (dengan) sebutkan ke- maka Dia 

semua nama-nama pada-Ku berfirman 




ZZ\ liill ££& £ Sll U fa <1 iilkU 

Maha- Yang Maha Engkau- sungguh Engkau ajar- apa ke- bagi penge- tidak Mahasuci 

bijaksana Mengetahui lah Engkau kan pada kami yang cuali kami tahuan ada Engkau 


Ss f>(L 

Dia ber- nama- ia memberi tahu maka" nama-namanya beritahukanlah wahai Dia 

firman namanya pada mereka setelah (benda-2 ini) kepada mereka Adam berfirman 32 


S ^ ^ 


’t f ri "u 

u 4 } pi' 

apa dan Aku lebih dan langit kegaiban Aku lebih bahwa kepada Aku telah Buka 

yang mengetahui bumi (tahasia) mengetahui Aku kalian katakan kah 

sjiiut kj © $£& p? &£? 


sujudlah/ l 

tunduklah 

malaikat 

Kami dan 

berfirman tatkala 33 

kalian sem- kalian dan apa 

bunyikan adaiah yang 

kalian 

njutakan 


ext 

0^3 



fk 

golongan orang-2 
yang kafir 

dari 

(termasuk) 

dania 

adaiah 

dan ia. menyom¬ 
bongkan diri 

ia 

enggan 

Iblis ke- maka mereka 

cuali bersujud 

kepada 

Adam 

i/* 

56 




l$Z\ fill. Giy 


(hingga) dari pa- 
puas danya 

danmakanlah surga 
kalian berdua (ini) 

dan 

istrimu 

kamu 

tinggallah/ wahai dan Kami 
diamiiah Adam berfirman 

34 


3> -uin U jii £s % t2ii i 


orang-orang dari/ maka kalian pohon 
35 yang zalim termasuk berdua adaiah 

hsSl S.Ss 


ini 


kalian danja- kalian ber- sebagai- 

dekati nganlah dua sukai mana 


tg & tr iij qi>\i 

rurunlah/per- dan Kami dida- adaiah dari apa maka (Allah) menge- dari setan maka menggelin- 
gilah kalian berfirman lamnya keduanya (tempat) luarkan keduanya padanya cirkan keduanya 

\i &\"C <r. • ** 

J\ zyj c?Si\ 4 J-** oW 


waktu yang sam- dankese- 
36 ditentukan pai nangan 


tempat 

tinggal 


bumi di dan bagi menjadi _ _ 

kalian musuh an yang lain kalian 




© fry 4-p + % vs c-r 0 « P js 

Maha Maha Pene- Dia sungguh atas- maka Dia me- beberapa Tuhan- dari Adam Maka 
37 Penyayang rima Tobat Dia nya nerima tobat kalimat nya menerima 


































































































2. Al-Baqarah 7 

38. Kami berfirman, "Turunlah kamu 
semua dari surga! Kemudian, jika be- 
nar-benar datang petunjuk Ku kepa- 
damu, maka barang siapa mengikuti 
petunjuk Ku, tidakada rasa takut pada 
mereka dan mereka tidak bersedih 
hati." 

39 Adapun orang orang yang kafir 
dan mendustakan ayat-ayat Kami 
mereka itu penghuni neraka. Mereka 
kekat di dalamnya 

40. Wahai Bani Israil! 21 Ingatlah nik- 
mat Ku yang telah Aku berikan kepa 
damu. Dan penuhilahjanjimu kepada 
Ku, 22 niscaya Aku penuhi janji-Ku kepa 
damu, dan takutlah kepada-Ku saja. 

41. Dan berimanlah kamu kepada apa 
(Al-Qur an) yang telah Aku turunkan 
yang membenarkan apa (Taurat) yang 
ada pada kamu, dan janganlah kamu 
menjadi orang yang pertama kafir 
kepadanya. Janganlah kamu jual ayat 
ayat Ku dengan harga murah, dan 
bertakwalah hanya kepada Ku 

42 Dan janganlah kamu campuraduk- 
kan kebenaran dengan kebatilan 23 dan 
(janganlah) kamu sembunyikan kebe 
naran, sedangkan kamu mengeta- 
huinya. 

43. Dan laksanakanlah salat, tunai- 
kanlah zakat, dan rukuklah. beserta 
orang yang rukuk. 

44. Mengapa kamu menyuruh orang 
lain (mengerjakan) kebajikan, sedang¬ 
kan kamu melupakan dirimu sendiri, 
padahal kamu membaca Kitab (Tau¬ 
rat)? Tidakkah kamu mengerti 7 

45. Dan mohonlah pertolongan (ke¬ 
pada Allah) dengan sabar dan salat 
Dan (salat) itu sungguh berat, kecuali 
bagi orang-orang yang khusyuk, 

46 (yaitu) mereka yang yakin, bahwa 
mereka akan menemui Tuhannya dan 
bahwa mereka akan kembali kepada- 
Nya. 

47. Wahai Bani Israil! Ingatlah nikmat- 
Ku yang telah Aku berikan kepadamu, 
dan Aku telah melebihkan kamu dari 
semua umatyang laindialam ini (pada 
masa itu). 

48. Dan takutlah kamu pada hari, 
(ketika) tidak seorang pun dapat 
membela orang lain sedikit pun 
Sedangkan syafaat 2 dan tebusan apa 
pun darinya tidakditerima dan mereka 
tidak akan ditolong 


21. Israil adaiah sebutan bagi Nabi Ya'qub 
a.s Bani Israil adaiah keturunan Nabi Ya qub 
a.s. dan sekarang dikenal dengan mama 
bangsa Yahudi 

22 Di antara janji Bam Israil kepada Allah 
ialah hanya menyembah Allah, tidak 
mengadakan tandingan bagi Allah serta 
bebman kepada Nabi Muhammad saw. 
sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat. 
23. Batli artlnya kesalahan, kejahatan 
kemungkaran, dan sebagainya 
24 Syafaat ialah pertolongan yang dibe 
rikan oieh Rasul atau orang-orang tertentu 
untuk meringankan azab atau beban se 
seorang di akhirat, atas izin Allah. 

25. Fir'aun adaiah gelar bagi raja raja Mesir 
pada masa lalu Menurut sejarah, Fir'aun 
pada masa Nabi Musa a.s ialah Meneph 
than (1232 1224 SM) at lak Ramses 
































































































8 2. Al-Baqarah 

49 Dan (ingatlah) ketika Kami me 
nyelamatkan kamu dari (Fir'aun dan) 
pengikut-pengikut Fir'aun. 25 Mereka 
menimpakan siksaan yang sangat be- 
rat kepadamu Mereka menyembelih 
anak anak laki lakimu dan membiar- 
kan hidup anak-anak perempuanmu. 
Dan pada yang demikian itu merupa 
kan cobaanyang besardariTuhanmu. 

50. Dan (ingatlah) ketika Kami mem 
belah laut untukmu, sehingga kamu 
dapat Kami selamatkan dan Kami 
enggelamkan (Fir'aun dan) pengikut 
pengikut Fir'aun. sedang kamu me 
nyaksikan 

51 Dan (ingatlah) ketika Kami men- 
anjikan kepada Musa empat puluh 
malam. 26 Kemudian kamu (Bam Israil) 
menjadikan (patung) anak sapi (seba- 
gai sesembahan) setelah (kepergian)- 
nya, dan kamu (menjadi) orang yang 
zalim. 

52 Kemudian Kami memaafkan kamu 
setelah itu, agar kamu bersyukur. 

53. Dan (ingatlah) ketika Kami mem 
berikan kepada Musa Kitab dan Fur 
qan, agar kamu memperoleh petun- 

uk. 27 

54. Dan (ingatlah) ketika Musa ber- 
kata kepada kaumnya, 3 Wahai kaum- 
ku! Kamu benar-benar telah men 
zalimi dirimu sendiri dengan menjadi¬ 
kan (patung) anak sapi (sebagai se 
sembahan) karena itu bertobatlah ke 
pada Penciptamu dan bunuhlah diri¬ 
mu. 28 Itu lebih balk bagimu di sisi 
Penciptamu Dia akari menerima to- 
batmu. Sungguh, Dialah Yang Maha 
PenerimaTobat, Maha Penyayang 1 

55. Dan (ingatlah) ketika kamu ber 
kata Wahai Musa' Kami tidak akan 
beriman kepadamu sebelum kami 
melihat Allah dengan jelas," maka 
halilintar menyambarmu, sedang ka 
mu menyaksikan 

56 Kemudian, Kami membangkitkan 
kamu setelah kamu mati, agar kamu 
bersyukur. 

57. Dan Kami menaungi kamu dengan 
awan dan Kami menurunkan kepada¬ 
mu mann dan salwa , 2 ’ Makanlah (ma- 
kanan) yang baik balk dari rezeki yang 
telah Kami berikan kepadamu Mereka 
tidak menzalimi Kami tetapi justru 
merekalah yang menzalimi diri sendiri. 


26 Suatu tenggang waktu yang dijanjikan 
Allah untuk menerima petunjuk (Taurat). 
tetapi umat Nabi Musa a.s. tidak sabar 
menunggunya, sehingga mereka menyem- 
bah patung anak sapi yang dibuat oleh 
Samiri 

27 Yang dimaksud dengan Kitab adalah 
Taurat. Dan yang dimaksud dengan Furqan 
adalah keterangan keterangan lam untuk 
membedakan yang baik dan yang buruk. 

28. ‘Membunuh dirimu" ada yang meng 
artikan orang-orang yang tidak menyem- 
oah patung anak sapi itu membunuh orang 
yang menyembahnya, Ada pula yang 
mengartikan, orang yang menyembah pa¬ 
tung anak sapi itu saling membunuh, dan 
ada pula yang mengartikan, mereka disuruh 
membunuh diri mereka masing masing 
jntukbertobat 

28 Mann ialah sejenis madu Salwa lalah 
sejenis burung puyuh 


r i 



' XJI 




mm 




31 




:j’\. 






m 


yangdemi- diri kalian 

kian itu sendiri 


I 

141 

"S' 

C.->: 

S 

m 

ill 

'111- 1 

111 . 


m 


t % 


U*5\ Ji <y* 

siksaan buruk mereka menimpa- Firiaun keluarga/ dan 

kan pada kalian pengikut 


Firiaun keluarga/ dan Kami selamat- Dan 
pengikut kan kalian ketika 


cobaan demi- dan (anak-anak) pe- 
kianitu apayang rempuan kalian 


danmem- 
biarkan hidup 


anak laki- 
laki kalian 


mereka me¬ 
nyembelih 


jPp pi l\j @ p&Z pip 

maka/lalu Kami lautan dengan Kami Dan besar Tuhan dari 

selamatkan kalian kalian membelah ketika 49 * kalian 

S »%, s' \ * S S 9 'i 9 m i ~ 'iP'' 

isy 0 *\j ^ 

Musa Kami dan * (kalian) me- dan/sedang Firiaun pengikut- dan Kami 

menjanjikan ketika 50 nyaksikan kalian pengikut tenggelamkan 

£&£ &ii fpJaSt p S3 

orang-orang dan kalian sesu- dari anak kalian mengam- kemu- malam empat 
yang zalim (adalah) dalinya lembu bil/menjacakan dian puluh 

© £$3 {& A W 0 

(kalian) agar demikian sesudah dari dari Kami Kemu- 

52 bersyukur kalian itu kalian memaafkan dian 51 

© ZIrii 7 * 0 ilj 


1 > 
iM; 


'f. m 


(kalian) man- 
53 dapat petunjuk 


agar 

kalian 


dan 

Furqan 


Al-Kitab (kepada) Kami datang- dan 

(Taurat) Musa kan/berikan ketika 


pPr= =ziAi\ pH>\ j>yai (J^y* Jli 3iJ 


SI 


diri kalian 
sendiri 


(kalian) telah sungguh hai kepada 

menganiaya kalian karnnku kaumnya 


Musa berkata Dan 
ketika 




maka 

bunuhlah 


Pencipta ke- maka berto- anak 

kalian pada batlah kalian lembu 


dengan (kalian) 
mengambil 


> 9 




Maha MahaPe- Dia- sungguh atas maka Dia me- Pencipta 

Penyayang nerimatobat lali Dia kalian nerimatobat kalian 

^ -r >/' . ✓ .At 


\ 






dengan Allah kami sehingga kepada kami tidak 
nyata/ jelas melihat kamu beriman akan 


hai 

Musa 


Ju^ 

✓ 

p 

Jr 

di sisi 

bagi 

lebih 


kalian 

baik 


*315 


kalian 

berkata 

dan 

ketika 

54 


1 

M, 




m u 

f 


f * 

OJiP a-. 

9 ^ ~ * \\ 


dari 

Kami bang- 
kitkan kalian 

kemu¬ 

dian 

55 

(kalian) me¬ 
nyaksikan 

dan/sedang halilintar 

kalian 

makamenyam- 
bar kalian 

jU«& vSIlg 


SipiS 

_ * ■£ ' j 

‘* - **’ w . O' 9 s' 

rO ** *Xjo 

diatas 

kalian 

Dan Kami 
naungkan 

56 

(kalian) 

bersyukur 

agar 

kalian 

mati sesu- 

kalian dah 


tS bi ts3£'i\i fCSJi 


“W 

3 . 

iS.TOESr .1 apa yang dari makanlah 
yang baik-baik oleh kalian 


dan^ 

salwa 


2) C&j pPsjj 


atas dan Kami a 

kalian turunkan 


(mereka) 

aniaya 


diri mereka justm akan mereka meng- dan Kami rezekikan 

sendiri mereka tetapi aniaya Kami tidaklah kepada kalian 






































































< a a 

* 1 rtf*, \'\- ’.t' 

\jlcj ^cwLui <i~»- L^u ^jti==*3 oXJ> lr»°l ha* itj 


sepuas- kalian mana darinya maka negert 

nya sukai saja makanlah 


ini masuklah Kami Dan 
kalian berfirman ketika 


i. 


pp. p -J* ^ r&j fi4i. -4*3' 

kesalahan-2 bagi niscayaKa- rmgankan dankatakanlah sambil pintu danmasukilah 

kalian kalian miampuni dosa oleh kalian bersujud gerbangnya oleh kalian 

S£ \pji l<yi\ £3 0 






perka- (mereka) 

taan zalim 


orang-orang Lain orang- orang yang dan Kami akan 

yang mengganti 58 berbuat baik menambah 


ci % 

dari siksa/ (mereka) orang-orang atas maka Kami kepada di- yang selain 

petaka zalim yang tunmkan mereka katakan 


' ^ 

i ». 

SJj 





Musa 

memo- 
hon air 

Dan 

ketika 


orang-2 yang 
59 berbuat fasik 

(mereka 

adalah) 

disebab- 

kan 

langit 


jZZl\ 

*. 9 • , 

—jJLyajO 1 

X 9 Jit* 


darinya 

lalu 

memancarlah 

batu itu 

dengan 

tongkatmu 

pukullah 

lalu Kami 
berfirman 

untuk 

kaumnya 


T 


»4 \ K *C f*' 

jj^ L=s s » g —c* J3 


makanlah tempat minum suku setiap telah me- sung- mata 

oleh kalian mereka (manusia) ngetahui guh air 


duabelas 


^ ?> . m' -1 - r * * 

ufjXl v_I Xj ^ O-^ bir-b 


>-'1, 


60 


orang-orang 

perusak 


bumi 


di kalian danja- Allah rezeki dari danminum- 
berkeliaxan nganlah lah oleh kalian 




s' 

' »> 1 » 1 1 - 

J9 —>03 

(dari) 

Tuhanmu 

t intuk maka mo- satu /se- makan- 

kami honlah macam an 

atas kami tidak 

sabar 

hai 

Musa 

kalian Dan 
berkata ketika 

9>' 

Cub 


t ✓ » 4 p* > 

CJu> 

S' 

\le 

s' 


bawang 

putihnya 

mentimunnya sayur- dari 

mayumya 

bumi ditum¬ 

buhkan 

dari apa 
yang 

bagi menge- 

kami luarkan 

1 9 ' 

/> „ x A 

*>*s v s'S S s' ik 

y t s"'' 

* ^ 


lebih dia 

rendah 

& 


sesuatu 

yang 


apakah kalian 
mengganti 


dia dan bawang 

berkata merahnya 


kacang 

adasnya 


fc p 4= sqJ «jU I;— mw IJWa) Jto- J-* —LiCiij 


kalian apa bagi maka suatu 

minta yang kalian sungguh kota 


tunmlah lebih dia dengan yang 

kalian baik (sebagai ganti) 




dari 


dengan dan mere- 

kemurkaan ka kembali 


dan 

kemiskinan 


kemstaan kepada dan 

mereka ditimpakan 


dan (mereka) Allab dengan (mereka) (adalah karena Hal itu Allah 

membiinuh ayat-ayat ingkar mereka) mereka 


\y\$~z=>j \y**£' Cc Ctlli < 3^1 

(merdca) melam- dan (adalah mereka ka- demiki- hak(alasan tanpa para 
61 pauibatas mereka) durhaka rena an itu yangbenar) nabi 





2, Al-Baqarah 

58. Dan (ingatlah) ketika Kami ber¬ 
firman, "Masuklah ke negeri ini (Ba 
itulmaqdis) maka makanlah dengan 
nikmat (berbagai makanan) yang ada 
di Sana sesukamu. Dan masukilah 
pintu gerbangnya sambil mem- 
bungkuk, dan katakanlah, Bebaskan- 
lah kami (dari dosa dosa kami)," 
niscaya Kami ampuni kesalahan-ke- 
salahanmu. Dan Kami akan menam¬ 
bah (karuma) bagi orang-orang yang 
berbuat kebaikan." 

59. Lalu orang-orang yang zalim 
mengganti perintah dengan (perintah 
lain) yang tidak diperintahkan kepada 
mereka Maka Kami turunkan malape- 
taka dari langit kepada orang orang 
yang zalim itu, karena mereka (selalu) 
berbuat fasik. 

60. Dan (ingatlah) ketika Musa me- 
mohon air untuk kaumnya, lalu Kami 
berfirman, 'Pukullah batu itu dengan 
tongkatmu!" Maka memancarlah dari 
padanya dua belas mata air Setiap 
suku telah mengetahui tempat mi- 
numnya (masing-masing). 30 Makan 
dan minumlah dari rezeki (yang diberi- 
kan) Allah, dan janganlah kamu mela 
kukan kejahatan di bumi dengan 
berbuat kerusakan. 

61. Dan (ingatlah), ketika kamu ber¬ 
kata, 'Wahai Musa! Kami tidak tahan 
hanya (makan) dengan satu macam 
makanan saja, maka mohonkanlah 
kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia 
memberi kami apa yang ditumbuhkan 
bumi, seperti: sayur-mayur, men- 
timun bawang putih, kacang adas, 
dan bawang merah. !l Dia (Musa) men- 
jawab, “Apakah kamu meminta sesua¬ 
tu yang buruk sebagai ganti dari 
sesuatu yang baik 7 Pergilah ke suatu 
kota pasti kamu akan memperoleh 
apa yang kamu minta ' Kemudian me¬ 
reka ditimpa kemstaan dan kemiskin¬ 
an, dan mereka (kembali) mendapat 
kemurkaan dari Allah Hal itu (terjadi) 
karena mereka mengingkari ayat ayat 
Allah dan membunuh para nabi tanpa 
hak (alasan yang benar), Yang demi 
kian itu karena mereka durhaka dan 
melampaui batas 



30 Setiap suku dari 12 suku dari Bani Israil, 
sebagaimana tersebut dalam Al A'raf (7)- 
160 

































































































10 2. Al-Baqarah 

62. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman, orang-orang Yahudi, orang- 
orang Nasrani, dan orang-orang 5a- 
biin," siapa saja (di antara mereka) 
yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir, dan melakukan kebajikan, 
mereka mendapat pahala dari Tuhan- 
nya, tidak ada rasa takut pada mereka, 
dan mereka tidak bersedih hati. 

63. Dan (ingatlah) ketika Kami meng- 
ambil janji kamu dan Kami angkat 
gunung (Sinai) di atasmu (seraya ber- 
firman), "Pegang teguhlah apa yang 
telah Kami berikan kepadamu dan 
ingatlah apa yang ada di dalamnya, 
agar kamu bertakwa." 

64 Kemudian setelah itu kamu ber- 
paling Maka sekiranya bukan karena 
karunia Allah dan rahmat-Nya ke¬ 
padamu, pasti kamu termasuk orang 
yang rugi. 

65. Dan sungguh, kamu telah me- 
ngetahui orang-orang yang melaku¬ 
kan pelanggaran di antara kamu pada 
hari Sabat, 32 lalu Kami katakan kepada 
mereka, "Jadilah kamu kera yang 
hina!" 33 

66 Maka Kami jadikan (yang demi- 
kian) itu peringatan bagi orang-orang 
pada masa itu dan bagi mereka yang 
datang kemudian. serta menjadi 
pelajaran bagi orang-orang yang ber¬ 
takwa. 

67. Dan (ingatlah) ketika Musa berka- 
ta kepada kaumnya, “Allah me- 
merintahkan kamu agar menyembelih 
seekor sapi betina.” Mereka bertanya, 
Apakah engkau akan menjadikan 
kami sebagai ejekan?” 34 Dia (Musa) 
menjawab, 'Aku berlindung kepada 
Allah agar tidak termasuk orang-orang 
yang bodoh." 

68. Mereka berkata, “Mohonkanlah 
kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia 
menjelaskan kepada kami tentang 
(sapi betina) itu “ Dia (Musa) men¬ 
jawab, “Dia (Allah) berfirman, bahwa 
sapi betina itu tidak tua dan tidak 
muda, (tetapi) pertengahanantara itu. 
Maka kerjakanlah apa yang diperin- 
tahkan kepadamu." 

69. Mereka berkata, "Mohonkanlah 
kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia 
menjelaskan kepada kami apa war- 
nanya.' Dia (Musa) menjawab, "Dia 
(Allah) berfirman, bahwa (sapi) itu 
adalah sapi betina yang kuning tua 
warnanya, yang menyenangkan orang- 
orang yang memandang(nya).” 


31.Sabi’in ialah umat sebelum Nabi 
Muhammad saw yang mengetahui adanya 
Tuhan Yang Maba Esa. 

32. Hari Sabat ialah hari Sabtu, hari khusus 
bagi orang Yahudi untuk beribadah. 

33. Kera: betul betul menjadi kera sebagai 
kutukan Allah. Sebagian mufasir mengarti 
kan memiliki sifat-sifat seperti kera. 

34 Hikmah Allah menyuruh menyembelih 
sapi ialah agar hilang rasa penghormatan 
mereka kepada patung anak sapi yang 
pernah mereka sembah 



-\v 


' JkJI * 


m 


M 




j Jjrg; 

m 

i nK?;. 
I < 
ii! 




dan dan (mereka) dan orang- (mereka) orang-2 Sesung- 

SabiTn Nasrani Yahudi orang yang beriman yang guhnya 

jyyar eus. ^ ypj h P & 

pahala maka bagi kebajikan/ danbera- akhirat/ dan hari kepada (dia) siapa 

mereka mereka saleh mal/berbuat kemudian Allah beriman sajayang 


%S @ 


Dan 

ketika 62 

(mereka) 
bersedih hati 

p$\ 

■jV , * >. > 

D l_j ji. 

telah Kami beri 
(pada) kalian 

apa ambillah 

yang oleh kalian 

c * - A 


dan atas rasa dan tidak Tuhan di 

tidaklah mereka takut * ada mereka sisi 


di atas dan Kami 
kalian angkat 


janjj 

kalian 


Kami 

mengambil 


dari kalian kemu- (kalian) agar di da- apa dan ingatlah dengan 

berpaling dian 63 bertakwa kalian lamnya yang oleh kalian kuat/teguh 

Cj* 


dari pasti ka- dan 

Han adalah rahmat-Nya 


atas Allah karunia maka sekira- demi- sesudah 
kalian nya bukan kian/ itu 


*3t j p*. ijxii si' ££ 3s © tyu 

had pada di antara (mereka) orang-2 kalian telah dan sung- orang-orang 

Sabat kalian melanggar yang mengetahui guh 64 yang rugi 

ill ^ @ y. \ 7 j, Gil 


bagi apa contoh/pe- 
yang ringatan 

Maka Kami 
jadikan dia 65 

dibenci/ 

hina 

kera 

jadilah 

kalian 

kepada maka Kami 
mereka berfirman 


© ciM 

1 if 

***Zy*j 





berkata dan 

ketika 

bagi orang-2 

66 yang bertakwa 

dan (menjadi) 
pelajaran 

di belakang- 
nya/kemudtan 

dan apa 
yang 

dua tangan- 
nya/masa itu 

di 

antara 


§6 ijh b\ 3 oi 

ipakah kamu akan mereka sapi kalian me- agar Diatnenyu- Allah sestmg- bagi/kepa- Musa 
menjadikan kami berkata betina nyembelih ruh kalian guhnya da kaumnya 

Si csp S' ^ ip M 

mereka orang-orang terma- aku agar kepada akuber- dia (Musa) buah 

berkata 67 yangjahil suk menjadi (tidak) Allah tindung berkata ejekan 


4 t>jo Ojai aj>\ jb u U <ju «4 l> ui fp 


tua 

tidak sapi bahwa Diaber- sung- (Musa) ia(sa- 
betina ia firman guh Dia berkata pi itu) 

(seperti) untuk agar Dia (pada) Tu- untuk mohon- 
apa kami terangkan hanmu kami kanlah 




GJL36 

y 

A* 

% A 

68 

kalian 

diperintah 

apa 

yang 

maka keijakan- 
laholeh kalian 

demikian 

itu 

antara 

perte- muda dan 

ngahan tidak 


JjA~i Jls U LlJ <Jpi v-i-b; 0 pji tJU 

Dia bar- sungguh dia (Musa) wama- apa untuk agar Dia me- padaTuhan untuk mohon- mereka 
firman Dia berkata nya kami nerangkan kamu kami kanlah berkata 


S> 

orang-orang menyenangkan/ wamanya bersangatan/ kuning sapi bahwa 

69 yang memandang menarikhati (kuning tua) betina ia 









































































































"ft,.* <''■"' i- c i \" i^f Ci'" rt ' ,,, i .'n- 'igs 

LjJ^j bwAp oi c^. *-* ^ \y*^ Jj v 

dan sung- bagi masili sapi sung- dia (seperti) untuk Dia mene- Tuhan- untuk mohon- Mereka | J 

guh kami kami samar itu gub apa kami rangkan mu kami kanlah berkata l/SS 


§ 

•S 




JjJi i ©yu Cyl. J>u <L), ojA^- 3 <Uil «-Lii oi 

pemah) be- sapi sesung- berfirman sungguh Diaber- pastijadi orang-2 Allah meng- jika 

dipakai lum betma guhnya ia Dia Dia kata 70 mendapat petimiuk hendaki 

a.* V- n1 \ 4\ \r" < ’sfi 

lyO L4I3 jf jfj cfcj*' Jkr? ||j| 

I 

& 


► ✓ * A 


mereka padanya belang tidak sehat/tidak tanaman mengairi dan 

berkata ada bercacat tidak 


bumi/ mem- 

tanah bajak 


» x l 1 »> tp'i'''' | ^"''it 

|vp ^jj XjlA j bsji \Jby£j& 




Dan 

ketika 71 


(mereka) dan mereka maka mereka dengan se- engkaume- seka- 

melaksanakan hampir tidak menyembelihnya benarnya nerangjkan rang 


(kalian) (kalian apa menying- dan tentangnya lalu kalian tu- sese- kalian 

72 sembunyikan adalah) yang kapkan Allah (hal itu") duh-menuduh orang membunuh 

9 A, • >✓ J. osti >1. »> >»> », \”{£' 

Jxssuj J <U1> <J*u viu,-u y^a*-{ Ul/* 9 ' dlAS 

dan Dia memper- (orang) yang Allah menghi- demikianlah dengan bagian pukullahia Lain Kami 
lihatkan pada kalian telah mati dtipkan darinya (mayatitu) berfirman 


# £ <& $$ f © S&Z fd 


A,tf s 


% 

% ' 

l! ; 


demikian setelah dan 
itu 


hati 

kalian 


menjadi Kemu- menggunakan agar tanda-2 ke- 

keras dian 73 akal/mengerti kalian kuasaan-Nya 


LJi 


seperti 

batu 


maka 


rl ./ 1 / r 1 x sr.-'S""- T A •'**\&* • 
j>¥JUj LJ e^Ui.1 jj- 6b -k-**’ J' ^ 

in 

guh 

> * > tf 


^ yp-H 'K. f I"* I--; > I " 1 »vfi > ’ 

(jjj LoJ » aLXa 


memancar sungguh batu- dari/di dan keras iebih atau 

ada batu antara sungguh 


dan (mata) darinya lalu 
sungguh air keluarlah 


terbelah sungguh dari- dan sungai- darinya 
ada nya sungguh sungai 


g 


llS Jill %\ 1 7 ) &\ 

7 






If- 


kalian dari lengah Allah dan Allah takut dari/ meluncur sungguh dari- 

keijakan apa tidaklah karena jatuh ada nya 


dari sego- 

merdka lnngan 

k\~' 


z< <»*'?''• 

6 * 

ada dan kepada mereka akan bah- Apakah kalian 
sungguh kalian percaya wa m ngharapkan 


«AS_J p3vJ 3*-5‘ <J ^* ■ '■&!} 


74 


La 3"*? <Uil OjAA-i 

mereka me- apa setelah dari mereka meng- lalu Allah perkataan (mereka)men- 
mahaminya yang , ubahnya (firman) dengarkan 




m 


r 


ft 



'jSti 


Si\ 

$ 

\l\J @ 


kami telah 
beriman 

mereka 

berkata 

(mereka) 

beriman 

orang-orang 

yang 

mereka 

beijumpa 

Dan (mereka) 

apabila 75 mengetahui 

dan 

mereka 



9 * & *Z < 


y 

|, 'if 



V 


M\ 


telahmem- dengan ^pakah akan kalian mereka sebagian kepa- sebagian mereka dan A. i 3* 

bukakan apa ceritakan kepada mereka berkata yang lain da mereka berkumpul apabila t.1 


$ <ji\ ‘ps ^ pd -li> ® 


kalian apakah Tuhan di dengan- supaya'mereka dapat 

mengerti tidak kalian hadapan nya menyanggah kalian 


Allah i MM 


2 . Al-Baqarah 


11 


70. Mereka berkata, "Mohonkanlah 
kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia 
menjelaskan kepada kami tentang 
(sapi betina) itu. (Karena) sesung- 
guhnya sapi itu belum jelas bagi kami, 
dan jika Allah menghendaki, niscaya 
kami mendapat petunjuk 11 

71. Dia (Musa) menjawab, "Dia (Allah) 
berfirman, (sapi) itu adalah sapi betina 
yang belum pemah dipakai untuk 
membajak tanah dan tidak (pula) 
untuk mengairi tanaman, sehat, dan 
tanpa belang 1 Mereka berkata, "Seka 
rang baruiah engkau menerangkan 
(hal) yang sebenarnya." Lalu mereka 
menyembelihnya, dan nyaris mereka 
tidak melaksanakan (perintah) itu 

72. Dan (ingatlah) ketika kamu mem¬ 
bunuh seseorang lalu kamu tuduh- 
menuduh tentang itu Tetapi Allah me- 
nyingkapkan apa yang kamu sembu 
nyikan. 

73. Lalu Kami berfirman, "Pukullah 
(mayat) itu dengan bagian dari (sapi) 
itu!' Demikianlah Allah menghidup- 
kan (orang) yang telah mati, dan Dia 
memperlihatkan kepadamu tanda 
tanda (kekuasaan Nya) agar kamu me 
ngerti. 

74. Kemudian setelah itu hatimu men 
jadi keras, sehingga (hatimu) seperti 
batu, bahkan Iebih keras. Padaha! dari 
batu batu itu pasti ada sungai-sungai 
yang (airnya) memancar daripadanya 
Ada pula yang terbelah lalu keluarlah 
mata air daripadanya Dan ada pula 
yang meluncur jatuh karena takut 
kepada Allah. Dan Allah tidaklah le¬ 
ngah terhadap apa yang kamu ker- 
jakan 

75 Maka apakah kamu (muslimtn) sa 
ngat mengharapkan mereka akan pet- 
caya kepadamu, sedangkan segoSong 
an dari mereka mendengar firman 
Allah, lalu mereka mengubahnya sete¬ 
lah memahaminya, padahal mereka 
mengetahu inya? 35 

76 Dan apabila mereka berjumpa de¬ 
ngan orang-orang yang beriman, me 
reka berkata, "Kami telah berlmar 
Tetapi apabila kembali kepada sesarna 
nya mereka bertanya, 'Apakah aka 
kamu ceritakan kepada mereka apa 
yang telah diterangkan Allah kepada¬ 
mu, sehingga mereka dapat menyang¬ 
gah kamu di hadapan Tuhanmu? T - 
dakkah kamu mengerti? 1 ' 36 


35 Yang dimaksud adalah orang orang 
Yahudi di Madinah yang mengubah-ubah is 
Taurat terutama mengena' Nabi Muham¬ 
mad saw 

36. Di dalam Taurat diterangkan tentang 
Nab; Muhammad saw. yang akan datang 
sebagai nabi terakhlr. tetapi keterangan itu 
disembunyikan oleh orang Yahudi, karena 
takut akan menjadi bumerang bagi mereka 



























































































12 2. Al-Baqarah 

77. Dan tidakkah mereka tahu bahwa 
Allah mengetahui apa yang mereka 
sembunyikan dan apa yang mereka 
nyatakan 7 

78. Dan di antara mereka ada yang 
buta huruf tidak memahami Kitab 
(Taurat) kecuali hanya berangan- 
angan dan mereka hanya menduga 
duga 

79. Maka celakalah orang orang yang 
menulis kitab dengan tangan mereka 
(sendiri), kemudian berkata 'Ini dari 
Allah/ (dengan maksud) untuk men- 
jualnya dengan harga murah. Maka 
celakalah mereka, karena tuiisan ta¬ 
ngan mereka dan celakalah mereka 
karena apa yang mereka perbuat. <7 

80. Dan mereka berkata, “Neraka tidak 
akan menyentuh kami, kecuali bebe- 
rapa hari saja.” Katakanlah, 'Sudahkah 
kamu menerima janji dari Allah se- 
hingga Allah tidak akan mengingkari 
janj Nya, ataukah kamu mengatakan 
tentang Allah, sesuatu yang tidak 
kamu ketahui?" 

81. Bukan demikian! Barang siapa 
berbuat keburukan. dan dosanya telah 
menenggelamkannya, maka mereka 
itu penghuni neraka. Mereka kekal di 
dalamnya 

82. Dan orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan, mereka 
itu penghuni surga Mereka kekal di 
dalamnya 

83 Dan (ingatlah) ketika Kami meng- 
ambil janji dari Bani Israil, "Janganlah 
kamu menyembah selain Allah, dan 
berbuat baiklah kepada kedua orang 
tua kerabat, anak-anak yatim, dan 
orang orang miskin. Dan bertutur ka- 
taiah yang baik kepada manusia 
laksanakanlah salat dan tunaikanlah 
zakat ” Tetapi kemudian kamu ber- 
paling (mengingkari), kecuali sebagian 
kecil dari kamu, dan kamu (masih 
menjadi) pembangkang. 


37. Memalsukan dan mengubah ayat untuk 
kepentingan dan keuntungan. 






























































































2. Al-Baqarah 13 

84. Dan (ingatlah) ketika Kami meng 
ambil janji kamu, “Janganlah kamu 
menumpahkan darahmu (membunuh 
orang), dan mengusir dirimu (saudara 
sebangsamu) dari kampung halaman- 
mu" Kemudian kamu berikrar dan 
bersaksi. 

85 Kemudian kamu (Bani Israil) mem¬ 
bunuh dirimu (sesamamu) dan 
mengusir segolongan dari kamu dari 
kampung halamannya Kamu saling 
membantu (menghadapi) mereka 
dalam kejahatan dan permusuhan 
Dan jika mereka datang kepadamu 
sebagai tawanan, kamu tebus mereka 
padahal kamu dilarang mengusir 
mereka. Apakah kamu beriman ke- 
pada sebagian Kitab (Taurat) dan 
ingkar kepada sebagian (yang Iain)? 
Maka tidak ada balasan (yang pantas) 
bagi orang yang berbuat demikian di 
antara kamu selain kenistaan dalam 
kehidupan duma, dan pada hari 
kiamat mereka dikembalikan kepada 
azab yang paling berat. Dan Allah ti¬ 
dak lengah terhadap apa yang kamu 
kerjakan. 38 

86. Mereka itulah orang-orang yang 
membeli kehidupan duma dengan 
(kehidupan) akhirat. Maka tidak akan 
diringankan azabnya dan mereka tidak 
akan ditolong. 

87. Dan sungguh, Kami telah mem 
berikan Kitab (Taurat) kepada Musa, 
dan Kami susulkan setelahnya dengan 
rasul rasul, dan Kami telah berikan 
kepada Isa putra Maryam bukti bukti 
kebenaran serta Kami perkuat dia 
dengan Ruhul Qudus (Jibril) Mengapa 
setiap rasul yang datang kepadamu 
(membawa) sesuatu (pelajaran) yang 
tidak kamu ingmkan, kamu menyom 
bongkan diri, lalu sebagian kamu 
dustakan dan sebagian kamu bunuh? 

88 Dan mereka berkata 'Hati kami 
tertutup.’ Tidak! Allah telah melaknat 
mereka itu karena keingkaran mereka 
tetapi sedikit sekali mereka yang 
beriman. 


38. Semua janji dan sumpah yang diikrarkan 
Bani Israif sebaga mana disebut dalam ayai 83 
dan 84 di atas mereka langgar. Kenyataan 
sejarah antara dua suku Yahudi di Madinah, 
yaitu Bani Quraizah dan Bani Nadii selalu 
berperang Tetapi jika ada orang Vbhudi di 
antara kedua suku itu yang tertawan oleh 
suku Ian misalnya oleh suku Aus sekutu Bam 
Quraizah atau suku Khazraj sekutu Bam Nadir 
mereka bersatu menebusnya. 










































































































14 2. Al-Baqarah 

89 Dan setelah sampai kepada me- 
reka Kitab (Al Qur’an) dari Allah yang 
membenarkan apa yang ada pada 
mereka, sedangkan sebelumnya me- 
reka memohon kemenangan atas 
orang orang kafir ternyata setelah 
sampai kepada mereka apa yang telah 
mereka ketahui itu, mereka meng- 
ingkarinya Maka, laknat Allah bagi 
orang orang yang ingkar. 

90. Sangatlah buruk (perbuatan) me¬ 
reka menjual dirinya dengan meng- 
ingkari apa yang diturunkan Allah, 
karena dengki bahwa Allah menu- 
runkan karunia Nya kepada siapa yang 
Dia kehendaki di antara hamba ham- 
ba-Nya. 40 Karena itulah mereka me- 
nanggung kemurkaan demi kemur¬ 
kaan. 41 Dan kepada orang-orang kafir 
(ditimpakan)azabyang menghinakan. 

91. Dan apabila dikatakan kepada 
mereka, 'Berimanlah kepada apa yang 
diturunkan Allah (Al Qur'an), 1 ' mereka 
menjawab, “Kami beriman kepada apa 
yang diturunkan kepada kami." Dan 
mereka ingkar kepada apa yang 
setelahnya, padahal (Al-Qur’an) itu 
adalah yang hak yang membenarkan 
apa yang ada pada mereka. Katakan- 
lah (Muhammad), “Mengapa kamu 
dahulu membunuh nabi nabi Allah 
jika kamu orang-orang beriman’ 1 ' 

92. Dan sungguh, Musa telah datang 
kepadamu dengan bukti-bukti ke- 
benaran, kemudian kamu mengambil 
(patung) anak sapi (sebagai sesem- 
bahan) setelah (kepergian)nya, dan 
kamu (menjadi) orang-orang zalim. 

93. Dan (ingatlah) ketika Kami meng¬ 
ambil janji kamu dan Kami angkat gu- 
nung (Sinai) di atasmu (seraya ber- 
firman) 'Pegang teguhlah apa yang 
Kami berikan kepadamu dan dengar- 
kanlahl' Mereka menjawab, "Kami 
mendengarkan, tetapi kami tidak 
menaati" Dan diresapkanlah ke dalam 
hati mereka itu (kecintaan menyem- 
bah patung) anak sapi karena keka- 
firan mereka Katakanlah, 'Sangat bu¬ 
ruk apa yang diperintahkan oleh keper- 
cayaanmu kepadamu jika kamu orang- 
orang beriman!” 


39 Al-Qur'an yang juga mengajarkan tauhid 
yang diajarkan Taurat 

40.Wahyu (kenabian) kepada Nabi Muham 
mad saw. 

41 Murka pertama karena membangkang 
kepada Nabi Musa a.s. dan murka kedua ka¬ 
rena mengingkari Nabi Muhammad saw 



Vt 


t,-?-i -/> -1 * * •> I ' <•* Jv' 


dan adalah ada pada terhadap membe- Allah sisi dari Kitab datang ke- dan 

mereka mereka apa yang narkan pada mereka setelah 

& W S' & 


datang ke- maka (mereka) orang-orang aias 

pada mereka setelah ingkar yang 


mereka meminta 
kemenangan 


sebelum 

itu 


A . V?, i, -if ss 

4JD* 4—> aJ=ss» L* 



atas Allah maka dengan/ mereka 

kutukan keadaannya Tngkar 


mereka apa 

ketahui yang 




^ •• i 


api i tza 


diturun- dengan/' 
kan kepada apa 

£ 


mereka 

kafir 


bahwa 


diri 

mereka 


dengan- mereka Alangkah 

nya menjual buruknya 


its & ii 3 a 

hamba- dari Dia ke~ siapa atas/ karunia- dari Allah menu- bah- (karena) Allah 
hamba-Nya hendaki yang kepada Nya runkan wa dengki 

£ * £ £ .< v ' & << \" -fr 

yang meng- siksaan dan bagi kemurkaan atas dengan maka me- 

hinakan orang-orang katir kemurkaan rekakembah 

IL b -3 ijSli sii ij\ ijLj $ fy liij © 

dengan kami mereka Allah turunkan dengan apa beriman- kepada dikata- dan 

apa beriman berkata (Al-Qur’an) lah kalian mereka kan apabila 90 

Lj 

membe- hak dan ia (Al- di belakang- dengan dan atas diturun- 

narkan benar Qur’an) nya/sesudahnya apa yang mereka ingkar kami kan 

pJ~JS^ q\ jIS 5 * ojfcJH piS JS LJ 

kalian jflca sebelum/ dari Allah nabi-nabi kalian maka kata- ada pada terha- 
adalah dahulu membunuh mengapa kanlah mereka dap apa 

1 


L-sJJuJb pf~—=3 »lq- Judy 

dengan bukft- Musa telah datang Dan orang-orang 

kti (kebenaran) kepadamu sungguh 91 yangbedins 

i tl ’i''' "t * Ti ® ”*• 

p-'-’b ^pj 


yang bemoan 


orang-orang 
yang zalim 


dan sesudahnya dari (patung) kalian meng- kemu- 

kalian (kepergiannya) anak sapi ambil/jadikan dian 


Ijil gia iij 


ambillah/ 

peganglah 


bukit 

Tursina 


di atas 
kalian 


dan Kami 
angkat 




janji (dari) 
kalian 


LIL4? LIP \3lli3 


Kami dan 

mengambil ketika 



1 L 


dan kami ing- kami mereka dan dengar- dengan kuat Kami berikan apa 

kar/tidak taat mendengar beikata kanlah kepada kalian yang 

\ \ h * . • - V < * i| > /i'- -"a. 1 ®^ 

cM p-Jtj ^ a. ■ <1 ?s =0 p-^J^ 5 (J 

kata- karena keka- (patung) hati ke dandiminum- 

kanlah firan mereka anak sapi mereka dalam kan/diresapkan 




orang-orang 
yang beriman 


kalian jflca 
adalah 


nnan 

kalian 


dengan- memerintahkan amat buruk/ 
nya kepada kalian jahat apa yang 


_ 
















































































2. Ai-Baqarah 15 

94 Katakanlah (Muhammad), “Jika 
negeri akhirat di sisi Allah, khusus 
untukmu saja bukan untuk orang lain, 
maka mintalah kematian jika kamu 
orang yang benar. ” 

95 Tetapi, mereka tidak akan meng 
inginkan kematian itu sama sekali 
karena dosa dosa yang telah dilaku- 
kan tangan-tangan mereka Dan Allah 
Maha Mengetahui orang-orang zalim. 

96 Dan sungguh, engkau (Muham¬ 
mad) akan mendapati mereka (orang 
orang Yahudi) manusia yang paling 
tamak akan kehidupan (duma) 
bahkan (lebih tamak) dari orang- 
orang musyrik. 42 Masing masing dari 
mereka ingin diberi umur seribu 
tahun padahal umur panjang itu tidak 
akan menjauhkan mereka dari azab. 
Dan Allah Maha Melihat apa yang 
mereka kerjakan 

97. Katakanlah (Muhammad) 'Barang- 
siapa menjadi musuh Jibril, maka 
(ketahuilah) bahwa dialah yang telah 
menurunkan (Al Quran) ke dalam 
hatimu dengan izin Allah, mem- 
benarkan apa (kitab-kitab) yang ter 
dahulu, dan menjadi petunjuk serta 
berita gembira bagi orang-orang ber 
iman." 

98. Barang siapa menjadi musuh 
Allah, malaikat malaikat Nya, rasul 
rasul Nya, Jibril, dan Mikail, maka 
sesungguhnya Allah musuh bagi 
orang orang kafir. 

99 Dan sungguh, Kami telah menu 
runkan ayat ayat yang jelas kepadamu 
(Muhammad) dan tidaklah ada yang 
mengingkarinya selain orang-orang 
fasik 

100 Dan mengapa setiap kali mereka 
mengikat janji, sekelompok mereka 
melanggarnya? Sedangkan sebagian 
besar mereka tidak beriman 

101 Dan setelah datang kepada me¬ 
reka seorang rasul (Muhammad) dari 
Allah yang membenarkan apa yang 
ada pada mereka, sebagian dari 
orang orang yang diberi Kitab (Taurat) 
melemparkan Kitab Allah itu ke be- 
lakang (punggung), seakan akan me¬ 
reka tidak tahu. 


42 Musyrik adalah orang yang memper 
sekutukan Allah dengan yang lain. 





























































































16 2. Al-Baqarah 

102 Dan mereka mengikuti apa yang 
ckbaca oleh setan setan pada masa 
kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak 
kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir; 
mereka mengajarkan sihir kepada 
manusia dan apa yang diturunkan kepa¬ 
da dua malaikat di negeri Babilonia yaitu 
Harut dan Marut. Padahal keduanya 
tdak mengajarkan sesuatu kepada 

eseorang sebelum mengatakan, "Se- 
sungguhnya kami hanyalah cobaan 

bagimu), sebab itu janganlah kafir 1 
Maka mereka mempelajari dari kedua¬ 
nya (malaikat itu) apa yang (dapat) me- 
msahkan antara seorang (suami) de- 
ngan istrinya. Mereka tidak akan dapat 
mencelakakan seseorang dengan si- 
hitnya, kecuali dengan izm Aiiah Mereka 
mempelajari sesuatu yang mencela¬ 
kakan dan tidak memberi manfaat 
kepada mereka Dan sungguh, mereka 
sudah tahu, barang siapa membeli 
(menggunakan sihir) itu, mscaya tidak 
akan mendapat keuntungan di akhirat. 
Dan sungguh, sangatlah buruk perbuat- 
an mereka yang menjual dirmya dengan 
sihir sekiranya mereka tahu 

103 Dan jika mereka beriman dan 
bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih 
baik, sekiranya mereka tahu 

104 Wahai orang orang yang ber 
iman! Janganlah kamu katakan 
Ra‘ina“, tetapi katakanlah, “Unzurna," 
dan dengarkanlah Dan orang-orang 
kafir akan mendapat azabyang pedih. 

105 Orang-orang yang kafir dari Ahli 
Kitab dan orang orang musyrik tidak 
mengmginkan diturunkannya kepada- 
mu suatu kebaikan dari Tuhanmu 
Tetapi secara khusus Allah memberi 
kan rahmat-Nya kepada orang yang 
Dia kehendaki Dan Allah pemilik ka- 
runia yang besar 


43. Raina artinya perhatikanlah kami Tetapi 
orang Yahudi bersungut mengucapkannya 
sehingga yang mereka maksud lalah 
Ru'unah yang artinya bodoh sekali, sebagai 
ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya 
Allah menyuruh sahabat sahabat menukar 
fia ina dengan Unzurna yang sama artinya 
dengan Ra ma 





JdL \JS £ \£ 2 \j 

telah dan Sulaiman kerajaan (pada ■'‘las setan-setan mem- apa dan mereka 
kafir tidaklah masa kerajaan) baca yang mengikuti 


triSn 5;22 \££ •£). 




(mereka) 

mengajarkan 


(mereka) 

kafir 


oS==dlh & £j 






akan 

tetapi 


Sulaiman 


dan Marut 


Harut di negeri 
Babil 


dua 

malaikat 


atas diturnn- dan apa sihir 

•kan yang 


'' A»< .-'f. Tf '"l - iV> 

JgjAi it 

kamu maka cobaan Jcatni sungguh berkata sampai/ sese- dari/ keduanya dan 

kafir jangan hanyalah keduanya hingga orang kepada mengajarkan tidak 


& „'U s' £ *<> k i-' - >: r 


dan 

istrinya 


mempelajari 

4 / * 


sese- antara dengannya (mereka dapat) apa dan maka mereka 

orang (sihir) menceraikan yang keduanya mempelajari 


nya (sihir) menjual yang buruk/jahat 


s'< ■? 

• ist 

Aj 

'> 



li seseo- dari 

rang 

dengan¬ 
nya (sihir) 

dapat (mem- mereka 
beri) mudarat 

dan 

tidaklah 

. i, A,', a, AAr.,1 

'' - A t A s 

\ 4 ^ a- - 

\£» 

dan sungguh memberi man- 

beimr-benar faat pada mereka 

yj 1 ^ L 

dan memberi muda- 

tidak rat pada mereka 

apa 

tidak 

& .<z 

9 ^ 

--- s- 

a 

t: 

kamtungan 

dari 

akhirat di bagi- 

nya 

tidak¬ 

lah 


jj 0 ji 


K > sjy. 


(mereka) sungguh Dan 

beriman mereka jika 102 


mereka 

mengetahui 


(adalah kalaulah did 

mereka) mereka 


A 

9t/ ' * 9 *\s 

y jy>- ct l 


(mereka) 

mengetahui 


(adalah seki- lebih Allah sisi dari 

mereka) ranya baik 


iji; ^ zDy Q'g, © 

dan kata- Raina kalian jangan mereka orang-orang Wahai 

kanlah berkata beriman yang 103 


A. A s /. 


pasti dan mereka 

pahala bertakwa 


104 


yang 

pedih 


siksaan 


dan bagi 

orang-orang kafir 


dan dengar- 
kanlan 


Unzurna 


W& % it uisr k: u 

ss s' s' 

orang-orang dan Ahli Kitab dari (mereka) orang-orang meng- Tidal 

musyrik tidak kafir yang inginkan lah 

4 I ^ 9 \ 

AiJij p-==?Jj jy ot J-Ar 5 o> 


Dia me- dan 

nenlukan Allah 


Tuhan 

kalian 


dan suatu dari 


diturnn- bah- 


105 


yang 

besar 



kebaikan 

kalian 


kannya wa 



iuis 

It 

t 

\ S' -A 

pemilik 

dan 

Allah 

Dia ke¬ 
hendaki 

siapa 

yang 

dengan 

rahmat-Nya 












































































































2. Al-Baqarah 17 

106 Ayat yang Kami batalkan atau 
Kami hilangkan dari ingatan, pasti 
Kami ganti dengan yang lebih baik 
atau yang sebanding dengannya. Ti- 
dakkah kamu tahu bahwa Allah Maha- 
kuasa atas segala sesuatu ? 

107 Tidakkah kamu tahu bahwa Allah 
memiliki kerajaan langit dan burnt? 
Dan tidak ada bagimu pelindung dan 
penolong selain Allah. 

108 Ataukah kamu hendak meminta 
kepada Rasulmu (Muhammad) seperti 
halnya Musa (pernah) diminta (Bam 
Israil) dahulu 7 Barang siapa meng- 
ganti iman dengan kekafiran. maka 
sungguh, dia telah tersesat dari jalan 
yang lurus. 

109 Banyak di antara Ahli Kitab 
mengmginkan sekiranya mereka da- 
pat mengembalikan kamu setelah 
kamu beriman menjadi kafir kembali, 
karena rasa dengki dalam diri mereka, 
setelah kebenaran jelas bagi mereka 
Maka maafkanlah dan berlapang 
dadalah sampai Allah memberikan 
perintah-Nya Sungguh, Allah Maha- 
kuasa atas segala sesuatu 

110 Dan laksanakanlah salat dan 
tunaikanlah zakat Dan segala kebaik- 
an yang kamu kerjakan untuk dirimu 
kamu akan mendapatkannya (pahala) 
di sisi Allah. Sungguh Allah Maha Me- 
lihatapayang kamu kerjakan. 

111 Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) 
berkata, "Tidak akan masuk surga, 
kecuali orang Yahudi atau Nasrani ' ,44 
Itu (hanya) angan-angan mereka Ka 
takanlah, Tunjukkan bukti kebenaran- 
mu jika kamu orang yang benar." 

112 Tidak! Barang siapa menyerah 
kan diri sepenuhnya kepada Allah dan 
dia berbuat baik, dia mendapat pahala 
di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa 
takut pada mereka dan mereka tidak 
bersedih hati. 


44 Orang Yahudi mengatakan, mereka saja 
yang akan masuk surga. Orang Nasrani 
mengatakan, mereka saja yang akan masuk 
surga. 































































































18 2. Al-Baqarah 

113 Dan orang Yahudi berkata, “Orang 
Nasrani itu tidak memiliki sesuatu 
(pegangan),' dan orang orang Nasrani 
(juga) berkata. "Orang orang Yahudi 
t dak memiliki sesuatu (pegangan)," 
padahal mereka membaca Kitab. 
Demikian pula orang orang yang tidak 
berilmu, berkata seperti ucapan 
mereka itu Maka Allah akan mengadili 
mereka pada hari kiamat, tentang apa 
yang mereka perselisihkan. 

114 Dan siapakah yang lebih zalim 
daripada orang yang melarang di 
dalam masjid-masjid Allah untuk me- 
nyebut nama Nya dan berusaha me- 
robohkannya? Mereka itu tidak pantas 
memasukinya kecuali dengan rasa 
takut (kepada Allah). Mereka men- 
dapat kehinaan di dunia dan di akhirat 
mendapat azab yang berat 

115. Dan milik Allah timur dan barat. 
Ke mana pun kamu menghadap, di 
sanalah wajah Allah Sungguh Allah 
Mahaluas, Maha Mengetahui. 

116 Dan mereka berkata "Allah 
mempunyai anak." Mahasuci Allah, 
bahkan milik Nyalah apa yang di la- 
ngit dan di bumi Semua tunduk 
kepada Nya. 

117 (Allah) pendpta langit dan bumi 
Apabila Dia hendak menetapkan 
sesuatu Dia hanya berkata kepada- 
nya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu 

itu 

118. Dan orang orang yang tidak me¬ 
ngetahui berkata, "Mengapa Allah 
t dak berbicara dengan kita atau 
datang tanda tan da (kekuasaan-Nya) 
kepada kita?" Demikian pula orang 
orang yang sebelum mereka telah 
berkata seperti ucapan mereka itu. 
Hati mereka serupa Sesungguhnya 
teiah Kami jelaskan tanda-tanda (ke- 
kuasaan Kami) kepada orang orang yang 
yakin. 

119. Sungguh Kami telah mengutus- 
mu (Muhammad) dengan kebenaran, 
sebagai pembawa berita gembira dan 
pemberi peringatan Dan engkau tidak 
akan diminta (pertanggungjawaban) 
tentang penghuni penghuni neraka 



J cJISj 

orang dan sesuatu atas orang tidak orang dan 

Nasrani berkata (pegangan) Nasrani (punya) Yahudi berkata 

26 Jc- c^x J 

ber- seperti Al-Kitab mereka dan sesuatu atas orang tidak 

kata demikian itu membaca mereka (pegangan) Yahudi (punya) 




kiamat 

pada 

hari 

diantara 

mereka 

Dia 

mengadili 

maka 

Allah 

ucapan 

mereka 

seperti mereka 

fhengetahui 

tidak 

orang-2 

yang 

«A>&.M*i«* 

> 

masjid- 

masjid 

cr 

mela¬ 

rang 

9 # 

daripada 
orang yang 

jUti 

lebih 

aniaya 

9 ss 

dan 

siapakah 

113 

mereka per- di da- 

selisihkan lamnya 

\j>t 

adalah 

mereka 

ISi 

V 

tentang 
apa yang 


It IS J UJ\ a JdSj iLSI Q Sl il 

ada/ tidak mereka meroboh- di dalam/ dan ia nama- di da- diseh.it bahwa/ Allah 

patut itulah kannya untuk berusaha Nya lamnya untuk 


kehinaan dunia di bagi 
mereka 

y 


orang-orang 
yang takut 


ke- 

euali 


mereka me- 
masukinya 


untuk bagi 
mereka 


> riV * srft K' nh *W' -''■ kh 

w 4 p-A? 

dan timur dan mi- 1 besar siksa akhirat di dan bagi 

barat lik Allah 114 mereka 

© y>j ai dSi ai U* $3 

Maha Maha- Allah sungguh Allah wajah maka di kalian maka di 

115 Mengetahui luas situlah menghadap manasaja 


ojiUi 4 d a x£\ 

langit di apa milik- bah- Mahasuci anak Allah mengambil/ dan mere- 

yang ada Nya kan Dia mempunyai ka berkata 




langit 


(Allah) mereka kep- semuanya/ dan 

Pencipta 116 tunduk da-Nya masing-2 bumi 


g ‘i j* \p\ isis 

orang-orang dan maka jadi- kepa- Dia maka sung- per- Dia memu- dan 

yang berkata 117 jadilah ia lah danya berkata guh hanyaiah kara tuskan jika 


seperti 

demikian 

H i , 

SSI 

tanda-tanda 

(kekuasaan-Nya) 

•* ** 

datang 
pada kami 

j\ ^1 

atau Allah 

berbicara mengapa mereka 

pada kami tidak mengetahui 

■3 

tidak 

* >> >> 

9 9 » 

hati 

mereka 

sempa 

K ? / ✓ 9 

ucapan seperti 

mereka 

rid? « <£$ 

sebelum dan orang-orang 

mereka yang 

ju 

berkata 


151 

© ■ 

/ »> -,-5 
CLJjryy 


Ja 

Kami telah 
mengutusmu 

Sungguh 

Kami 

118 

yang mereka 
yakin 

bagi tanda-tanda Kami telah 

kaum (kekuasaan) jelaskan 

sung- 

guh 




neraka 


penghuni- dan/ kamu dan dan pemberi pembawa be- dengan 
penghuni tentang diminta tidak peringatan rita gembira kebenaran 
























































































'amnnrimnnhai 


2. Al-Baqarah 19 

120 Dan orang orang Yahudi dan 
Nasrani tidak akan rela kepadamu 
(Muhammad) sebelum engkau meng 
ikuti agama mereka Katakanlah, *Se- 
sungguhnya petunjuk Allah itulah 
petunjuk (yang sebenarnya)" Dan jika 
engkau mengikuti kelngman mereka 
setelah ilmu (kebenaran) sampai ke 
padamu, tidak akan ada bagimu 
pelindung dan penolong dari Allah. 

121. Orang orang yang telah Kami 
beri Kitab, mereka membacanya 
sebagaimana mestinya mereka itulah 
yang beriman kepadanya Dan barang 
siapa ngkar kepadanya, mereka itulah 
orang orang yang rugi 

122 Wahai Bani Israil! Ingatlah nik- 
mat Ku yang telah Aku berikan kepa 
damu dan Aku telah melebihkan kamu 
dari semua umat yang lain di alam ini 
(pada masa itu), 

123. Dan takutlah kamu pada hari, 
(ketika) tidak seorang pun dapat 
menggantikan (membela) orang lain 
sedikit pun tebusan tidak diterima 
bantuan tidak berguna baginya, dan 
mereka tidak akan ditolong 

124 Dan (ingatlah), ketika Ibrahim 
diuji Tuhannya dengan beberapa 
kalimat, lalu dia melaksanakannya 
dengan sempuma. Dia (Allah) ber 
firman, "Sesungguhnya Aku men 
jadikan engkau sebagai pemimpin 
bagi seluruh manusia," Dia (Ibrahim) 
berkata, 'Dan (juga) dari anak cucu 
ku?“ Allah berfirman, "(Benar, tetapi) 
janji Ku tidak berlaku bagi orang- 
orang zahm." 

125 Dan (ingatlah), ketika Kami 
menjadikan rumah (Kabah) tempat 
berkumpul dan tempat yang aman 
bagi manusia. Dan jadikanlah maqam 
Ibrahim 45 itu tempat salat. Dan telah 
Kami perintahkan kepada Ibrahim dan 
Isma il, “Bersihkanlah rumah Ku untuk 
orang-orang yang tawaf, orang yang 
itikaf, orang yang ruku’, dan orang 
yang sujud!'' 

126. Dan (ingatlah) ketika Ibrahim 
berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (ne 
geri Mekah) ini negeri yang aman dan 
berilah rezeki berupa buah-buahan 
kepada penduduknya yaitu di antara 
mereka yang beriman kepada Allah 
dan hari kemudian," Dia (Allah) ber 
firman, "Dan kepada orang yang kafir 
akan Aku beri kesenangan sementara, 
kemudian akan Aku paksa dia ke da 
lam azab neraka dan itulah seburuk 
buruk tempat kembali.“ 


45 lalah tempat Nabi Ibrahim a.s. berd r 
ketika membangun Ka bah 


















































































20 2 . Al-Baqarah 

127 Dan (ingatlah) ketika Ibrahim 
meninggikan pondasi Baituilah ber- 
sama Isma il, (seraya berdoa), 'Ya Tu- 
han kami, tenmaiah (amal) dari kami. 
Sungguh, Engkaulah Yang Maha Men- 
dengar, Maha Mengetahui. 

128 Ya Tuhan kami, jadikanlah kami 
orang yang berserah diri kepada Mu, 
dan anak cucu kami (juga) umat yang 
berserah diri kepada-Mu dan tunjuk- 
kanlah kepada kami cara-cara mela- 
kukan ibadah (haji) kami, dan ten- 
malah tobat kami Sungguh, Engkau- 
iah Yang Maha Penenma Tobat, Maha 
Penyayang 

129 Ya Tuhan kami, utuslah di tengah 
mereka seorang rasul dari kalangan 
mereka sendiri, yang akan membaca- 
kan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan 
mengajarkan Kitab dan Hikmah kepa¬ 
da mereka, dan menyucikan mereka 
Sungguh, Engkaulah Yang Maha- 
perkasa Mahabijaksana.” 

130. Dan orang yang membenci 
agama Ibrahim, hanyalah orang yang 
memperbodoh dirinya sendiri. Dan 
sungguh, Kami telah memilihnya 
(Ibrahim) di duma ini. Dan sesung- 
guhnya di akhirat dia termasuk orang 
orang saieh 

131 (Ingatlah) ketika Tuhan ber- 
firman kepadanya (Ibrahim) 'Ber 
serah dirilah!" Dia menjawab, 'Aku 
berserah diri kepada Tuhan seluruh 
alanv' 

132. Dan Ibrahim mewasiatkan (ucap 
an) itu kepada anak anaknya demi- 
kian pula Ya'qub. "Wahai anak-anakku! 
Sesungguhnya Allah telah memilih 
agama ini untukmu, maka janganlah 
kamu mati, kecuali dalam keadaan 
muslim " 

133 Apakah kamu menjadi saksi saat 
maut akan menjemput Ya kub, ketika 
dia berkata kepada anak-anaknya 
"Apa yang kamu sembah sepening 
galku?" Mereka menjawab, 1 Kami akan 
menyembah Tuhanmu dan Tuhan ne- 
nek moyangmu, yaitu Ibrahim, Isma'il 
dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha 
Esa dan kami (hanya) berserah din 
kepada-Nya " 

134 Itulah umat yang telah lalu. Ba- 
ginya apa yang telah mereka usahakan 
dan bagimu apa yang telah kamu 
usahakan. Dan kamu tidak akan di- 
minta (pertanggungjawaban) tentang 
apa yang dahulu mereka kerjakan. 




(vJj* 


V. 


I Y 







teri- Tuhan dan rumah/ dari dasar-dasar Ibrahim mening- dan 

malah kami Ismail Baituilah gikan ketika 

pp £Ji\ M % 

dua orang yang danjadi- Tuhan Maha Maha Engkau sungguh dari 

berserah diri kanlahkami kami 127 Mengetahui Mendengar Engkau kami 


lidc- bjlj dh 4*X**s> bjujj dll 


atas 

kami 

dan terima- eara beribadah 
lah tobat (haji) kami 

dantun- 
juki kami 

pada- 

Mu 

orang-2 yang 
berserah diri 

umat keturunan/ dan 

arfok cucu kami dari 

pada 

Engkau 


9 9* 



(kaI 


4#J\ 


s' s' 

seorang 

rasul 

pada/untuk 

mereka 

dan 

utuslah 

Tuhan 

kami 

128 

Maha 

Penyanyang 

Maha Pe- 
nerima tobat 

Engkau¬ 

lah 

sungguh 

Engkau 


m-'s 

ppi 


s ** 



»>r- 

dan 

Ai-Hikmah 

Al-Kitab 

dan mengajarkan 
kepada mereka 

ayat-ayat 

Engkau 

atas 

mereka 

akan mem- 
bacakan 

dari (kalangan) 
mereka 

* ✓ > < 

'J. o*J 

© 

yj^ 


M\ 

pi Syj 

membenci 

dan 

orang yang 

Maha- 

129 bijaksana 

Maha- 

perkasa 

Engkau¬ 

lah 

sungguh 

Engkau 

dan menyu¬ 
cikan mereka 




dunia di 


> \m<V r 


Kami 
pilih dia 




berserah Tuhan- kepa- ber- ke- 


& 

dan sesung- 
guhnya 

\ S’ ^ m s' 9 s 

AsujJii (j* 

dirinya memper- orang 

sendiri bodoh 

•Ji P-J51 

kecu- Ibrahim 

ali 

S 

n> 

Ik 

agama 

*0 

**s s 


\ot 

4 

3 


orang-orang 

benar-2 

akhirat 

di 

dan sung- 

130 

yang saieh 

termasuk 



guhdia 


^ Jf'3'3 @ auLkll tlQ, 


anak- Ibrahim dengannya dan telah me- 
anaknya (ucapanitu) wasiatkan 131 


.*1 4 ^ ^ i>i. 1 t / s** t ’ 2 * 4 >* ' i '\ ^ ft 9 s' s' 

M D- ( J&a\ di 

ke- kalian maka agama bagi telah Allah sesung- wahai anak- dan Ya'qub 

cuali mati janganlah kalian memilih guhnya anakku (juga berwasiat) 


semesta kepada aku berse- dia 
alam Tuhan rah diri berkata 

& * 


C>j£t pi i) }\ © jsfj 

kepada Ya‘qub hadir ke- me- kalian ataukah/ orang-2 yang dan 

tika nyaksikan adalah apakah 132 berserah din kalian 


)j!6 ijJ? SjlSZ 6 igi 36 H cpi 

kami akan mereka sesudahku/se- dari akan kalian apa kepada dia ke- maut/ 
menyembah berkata peninggalku sembah yang anak-2nya berkata tika kematian 




* y 


J 1 vy ! 


Qi Jl^ij ^ij 


Tuhan 


nya 


dan 

Ishaq 

dan 

Isma‘il 

Ibrahim bapak- 

bapakmu 

dan 

Tuhan 

Tuhanmu 

G~9 S'S' 

Ja Sit 

/ 9 


& 


telah 

lalu 

sung- umat 
guh 

Itulah 

orang-2 yang kepa- 

133 berserah diri da-Nya 

dan 

kami 

yangsatu/ 

esa 


dj^Lfrjt) 1^5D . pLu S w U 


yang mereka (adalah tentang kalian akan dan sudah kalian apa dan bagi telah ia apa 
134 kerjakan mereka) apa ditanya tidak usahakan yang kalian usahakan yang 


































































































rf 

I 


oyU\ I 



% S $ SS? 


t 5 J\ 




Ibrahim agama bah- kata- kalian akan men- Nasrani atau Yahudi adalah/jadi- danmereka 

A. 


h/ia 

kan kanlah dapat petunjuk lah kalian berkata 


Ej Ai dii St es iL* 


dan apa kepada kami katakanlah 

yang Allah beriman oleh kalian 135 


orang (bagian) (adalah dan lums 

musyrik dan dia) bukan 


** 1 * ^ 

dan dan dan Ibrahim ke- ditu- dan apa kepada ditu- 

Ya‘qub Ishaq Ismail pada rurikan yang kami runkan 


s»>* 


nabi-nabi 


diberikan dan apa 
(kepada) yang 


dan 

isa 


Musa diberikan dan apa 
(kepada) yang 


dananak 

cncunya 


K *>\ A •* -A . - , t . -- - .. i.i 

CO* t! -’ o^*J .>-^-5 *-% e3Y j*-&J ot 

^ 

orang-2 yang kepa-- dan dari sese- di kami mem- tidak Tuhan dari 

136 berseran diri da-Nya kami mereka orang antara beda-2kan mereka 






Ute oiS a? ^ o» 

niaka sung- kalian dan mereka menda- maka dengan- kalian te- apa dengan mereka maka 

*uh banyalah berpaling jika pat petunjuk sungguh nya lah beriman yang seperti beriman jika 

4i)i ^ - 4 ■ tSUuS (J| 

Maha Maha dan Allah maka mencukupkan engkau perpecahan/ da- me- 

Mengetahui Mendengar Dia terhadap mereka pennusuhan lam reka 

(“C * *** £ *5 ^•* s' 'y y ^ ^ i i 

<4 3^3 « j - 3 aid 

celupan/ Allah daripada 


kepa- dan 

da-Nya kami 


agama 


lebih dan sia- Allah cdupan/ 

baik pa yang agama 


137 


C »A. 


jjnj 


4 


3 © 

OJ-U-C- 

dan Tuhan 

Tuhan 

dan 

Allah 

ten- 

apakah kalian ber- 

kata- 

orang-2 yang 

kalian 

kami 

Dia 


tang 

debat dengan kami 

kan 138 

menyembah 


>1 © 'i S£S ‘j&fca fij fitlt t3j 


£ A,> t 


atau- orang-2 yang tuius kepa- dan amalan 

kah 139 mengabdikan diri da-Nya kami kalian 

dan bagi 
kalian 

amalan 

kami 

dan bagi 
kami 



<» i ® i " 



✓ ^ >' 
bjyj 

dan 

dan Ishaq 

dan 

Ibrahim 

sesung- 

kalian 

Ya qub 


lsma‘il 


guhnya 

berkata 


^Lcl JkS <Sj—* ai lyo 


Allah atau- lebih me- apakah kata- orang 

kah ngetahui * kalian kanlah Nasrani 

& \ 


atau orang adalah 
Yahudi (mereka) 


dan anak 
cueunya 


4ijl V4 y V • J -® £>Jwi> 0 J U ^-— 0 

Allah dan Allah dari di sisinya/ kesaksian menj r em- daripada lebih dan 

tidaklah dirinya bunyikan orang zalim siapakah 

* y, 'S ^9 " »•£ s * ^ i / / . , ^ 

v—\-4 La oj^Lo.... ^) U,^ 


dia apa bagi- telah sung- umat itulah 

usahakan yang nya berlalu guh 

S 


140 

> < 


kalian 

kerjakan 


"5 1 ^ 

dari lalai/ 

apa lengah 


Ij^o U-c- j j U j 

</ 9 Tio mprplra /nHfilaK rtetri /tf*n- Han kalinti Italian n«. ar\a * Han Karri 


yang mereka (adalah dari/ten- dan kalian 

141 keijakan mereka) tang apa tidak ditanya 


kalian usa- apa dan bagi 
hakan yang kalian 



2. Al-Baqarah 21 

135. Dan mereka berkata, "Jadilah 
kamu (penganut) Yahudi atau Nasrani, 
niscaya kamu mendapat petunjuk. 1 ' 
Katakanlah, "(Tidak!) Tetapi (kami 
mengikuti) agama Ibrahim yang lurus 
dan dia tidak termasuk golongan 
orang yang mempersekutukan Tuhan." 

136. Katakanlah, "Kami beriman ke¬ 
pada Allah dan kepada apa yang 
diturunkan kepada kami dan kepada 
apa yang diturunkan kepada Ibrahim, 
Ismail, Ishaq Ya qub, dan anak cucu- 
nya, dan kepada apa yang diberikan 
kepada Musa dan Isa serta kepada apa 
yang diberikan kepada nabi nabi dari 
Tuhan mereka Kami tidak membeda 
bedakan seorang pun di antara mere 
ka dan kami berserah diri kepada- 
Nya “ 

137 Maka jika mereka telah beriman 
sebagaimana yang kamu imani, sung 
guh mereka telah mendapat petun¬ 
juk. Tetapi jika mereka berpaling se- 
sungguhnya mereka berada dalam 
permusuhan (denganmu), maka Allah 
mencukupkan engkau (Muhammad) 
terhadap mereka (dengan pertolong 
an Nya) Dan Dia Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. 

138. "Sibgah Allah"' 6 Siapa yang lebih 
baik sibgah nya daripada Allah? Dan 
kepada Nya kami menyembah 

139. Katakanlah (Muhammad),' Apa¬ 
kah kamu hendak berdebat dengan 
kami tentang Allah, padahal Dia 
adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 
Bagi kami amalan kami, bagi kamu 
amalan kamu dan hanya kepada Nya 
kami dengan tuius mengabdikan diri, 

140. Ataukah kamu (orang orang 
Yahudi dan Nasrani) berkata bahwa 
Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Yaqub, dan 
anakcucunya adaiah penganut Yahudi 
atau Nasrani? Katakanlah, ‘Kamukah 
yang lebih tahu atau Allah, dan siapa¬ 
kah yang lebih zalim daripada orang 
yang menyembunyikan kesaksian dari 
Allah 4 ' yang ada padanya? 1 Allah tidak 
lengah terhadap apa yang kamu ker 
jakan 

141 Itulah umat yang telah lalu. 
Baginya apa yang telah mereka 
usahakan dan bagimu apa yang telah 
kamu usahakan. Dan kamu tidak akan 
diminta (pertanggungjawaban) ten 
tang apa yang dahulu mereka ker¬ 
jakan 


46 Sibgah Allah, artinya ceiupan Alah, 
maksudnya agama Allah. 

47 lalah persaksian Allah yang tersebut 
dalam Taurat dan Injii bahwa Nabi Ibrahim 
a s. dan anak cucunya bukan penganut 
agama Yahudi atau Nasrani dan bahwa 
Allah akan mengutus Nabi Muhammad saw 


































































22 

JUZ2 


2. Al-Baqarah 



142. Orang-orang yang kurang akal di 
antara manusia akan berkata, Apakah 
yang memalingkan mereka (muslim) 
dari kiblat yang dahulu mereka (ber- 
kiblat) kepadanya?" Katakanlah (Mu 
hammad), “Milik A!lah-lah timur dan 
barat; Dia memberi petunjuk kepada 
siapayang Dia kehendaki kejalanyang 
lurus," 

143. Dan demikian pula Kami telah 
menjadikan kamu (umat Islam) "umat 
pertengahan" 48 agar kamu menjadi 
saksi atas (perbuatan) manusia dan 
agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi 
atas (perbuatan) kamu. Kami tidak 
menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu 
(berkiblat) kepadanya melainkan agar 
Kami mengetahui siapa yang mengi- 
kuti Rasul dan siapa yang berbalik ke 
belakang Sungguh, (pemindahan 
kiblat) itu sangat berat, kecuaii bagi 
orang yang telah diberi petunjuk oleh 
Allah. Dan Allah tidak akan menyia- 
nyiakan imanmu. Sungguh, Allah 
Maha Pengasih, Maha Penyayang 
kepada manusia. 

144. Kami melihat wajahmu (Muham¬ 
mad) sering menengadah ke langit, 
maka akan Kami pahngkan engkau ke 
kiblat yang engkau senangi. Maka 
hadapkanlah wajahmu ke arah Mas 
jidil Haram. Dan di mana saja engkau 
berada hadapkanlah wajahmu ke 
arah itu. Dan sesungguhnya orang- 
orang yang diberi Kitab (Taurat dan 
Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) 
itu adalah kebenaran dan Tuhan me¬ 
reka. Dan Allah tidak lengah terhadap 
apa yang mereka kerjakan. 

145. Dan walaupun engkau (Muham¬ 
mad) memberikan semua ayat (kete- 
rangan) kepada orang-orang yang 
diberi Kitab itu, mereka tidak akan 
mengikuti kiblatmu, dan engkau pun 
tidak akan mengikuti kiblat mereka. 
Sebagian mereka tidak akan mengikuti 
kiblat sebagian yang lain. Dan jika 
engkau mengikuti keinginan mereka 
seteiah sampai ilmu kepadamu, 
niscaya engkau termasuk orang-orang 
zalim. 


48. Umat yang adil, yang tidak berat sebelah 
baik ke dunia maupun ke akhirat, tetapi 
seimbang antara keduanya. 


m r jj t*\ IM SPIM II r 

tjf fcp■, £ u o&\ # 

dahulu yang kiblat dari memaling- apakah manusia dari/di orang-orang akan 

mereka mereka kan mereka yang antara bodoh berkata 

ii- .'rt- »-- *. ? ■'t, i- <•' 

jalan ke- Dia ke- siapa Dia memberi dan timur milik kata- berkiblat 

pada hendaki yang petunjuk barat Allah kanlah kepadany. 

ijj£=a i£.j is; pK ® 


agar kalian 
menjadi 


per- umat Kami telah men- dan demi- 
tengahan jadikan kalian kian itu 


orang-orang 
142 yang lurus 


Uj £ -Xp 


dan (sebagai) 

tidak lah saksi 


afas Rasul dan adalah manusia atas 

kalian (Muhammad) 


saksi- 

saksi 


££ & pi ■§) Xg. Z& GZ- 


Rasul 

ia meng¬ 
ikuti 

orang/ agar Kami kecuaii/ kepada- adalah kamu 
siapa tahu melainkan nya (menghadap) 

yang 

kiblat 

Kami 

jadikan 

# vi 

%p 

y.s 

OiD 

* t ' & *'+ ' 

£ 


ar ' 

M* 

Cry 

orang-2 

atas ke- 

sungguh 

adalah 

dan sebe- tumit- 

atas 

ia ber- 

dari siapa 

yang 

cuali 

berat 

ia 

namva nya 

dua 

balik 

yang 


midiL 'i>i <L\ fcpl ii' if Uj *iii & 


dengan/ 
kepada manusia 

Allah 

sung¬ 

guh 

iman 

kalian 

hendak me- 
nyia-nyiakan 

Allah 

ada 

dan ti- Allah 
daklah 

memberi 

petunjuk 


a 

s. 9 ' 

> 


J A 

fur) 

& * » 

s 


langit 

di/ 

muka 

berbolak-balik 

Kami 

sung- 


Maha 

sungguh Ma 


ke 

kamu 

(menengadah) 

melihat 

guh 

143 

Penyayang 

ha Pengasih 


'J& 45 PGj 

Masjid ke muka maka pa- yang kamu kiblat maka Kami me- 

arah kamu lingkan sukai malingkanmu 

Sji SiS \J£. ij5 


s' *^*ss 


orang-2 

yang 

dan 

sungguh 

ke arah- 
nya 

wajah 

kalian 

maka pa- 
lingkanlah 

pk 

i 


9 S y, 

* 

cy 


431 

lalai 

Allah 

dan 

tidaklah 

Tuhan 

mereka 

dari 

kebe¬ 

naran 

bahwa 

itu 


saja 


A *•-£ 


diberi 


^ | i. ^ 9's * ' y, 'As*' \^s 

up 


dengan tiap- Ai-Kitab mereka orang-2 kamu men- dan sung- 


mereka 


dari 


tiap/semua 


diberi 




#4 

S'*' 


*S’ 


' 

U 

* - 



sebagian 

dan kiblat 

dengan 

kamu 

dan 

kiblatmu 

mereka 

tidak 

ayat/ ke- 

mereka 

tidaklah mereka 

mengikuti 


tidak 


mengikuti 

lah 

terangan 


. *>' X 9 * 9 \ s^ * \ ' -T 

y — *} cy qOj o' 3 *! 

sesudah dari 




keinginan 

mereka 


kamu dan sung- sebagian kiblat mengikuti 

mengikuti guh jika yang lain 




orang-orang 
145 yang zalim 


benar-2 kalau sungguh penge- (bagian) datang apa 

dari begitu kamu tahuan dari padamu yang 







































































































■s. s ■pvr '•* x "f (' \ y-tl 


dan se- anak-anak mereka sebagaima- mereka me- 

srmgguhnya mereka mengenal na/seperti ngenalnya 


Al-Kitab Kami telah orang-2 
berikan mereka yang 


at CP 


pA? 


dari kebenaran 

(mereka) 

146 mengetahui 

dan 

mereka 

kebenaran sungguh mereka dari/di an- sego- 

menyembunyikan tara mereka longan 



(uy) 

fip. Ji 5 j aP > < 2 $ 

menghadap ia 

kepadanya 

tujuan/ dan bagi 

kiblat tiap-2 orang 

147 

orang-orang dari/ter- sekali-2 ka- maka Tuhan 
yang ragu masuk mu adalah jangan kamu 


\ & 9 ' 


» cX \yp £■$ fi£i\ \$JX& 


semuanya 

sekalian 

Allah 

dengan 

kalian 

dia menda- 
tangkan 

kalian di mana 

saja berada 

kebaikan maka berlomba- 
lombalah kalian 

& ■ 

s' » // 

\ 9 ^ 

9 ✓ 

• 'M 

(«a) 

9* 

9 U 

$ 

^ a 

U 

maka ha- 

kamu 

mana 

dan 


Maha- 

sesuatu 

segala 

atas Allah 

sung- 

dapkanlah 

keluar 

saja 

dari 

148 

kuasa 




guh 


^ 5^! SiJ JE 

Masjidil Haram ke arah wajahmu 


dan Tuhan- dari benar-2 dan sesung- 

tidakiah mu ketentuan guhnya ia 




^ * S'S 

J" 9S 

Cr?J © 

ISpaJti lljS. JsUw 

kamu 

keluar 

mana 

saja 

dan 

dari 149 

kalian terhadap lengah Allah 

kerjakan apa yang 

!5>> 


,y > 9's 

U 



wajah-wajah 

kalian 


maka kalian dan di mana 

hadapkan berada saja berada 


Masjidil Haram 


ke arah 


£t£ yXfi -h fix o-M Sp 


zalim 


orang-orang ke- alasan 

yang cuali 


atas bagi 

kalian manusia 


ada agar ke arah- 
tidak nya 


p-/#-? p-f"^ 

3 ni 

tn 

4°*' 

*J*L> p 


dan supaya atas nikmat-Ku dan agar Aku dantakutlah kalian takut makaja- diantara 
kalian kalian sempurnakan kepada-Ku pada mereka nganlah mereka 


di antara 
kalian 


seorang 

rasul 


kepada 

kalian 


•* 

Kami telah sebagai- 

mengutus mana 


i ciiii tr © 


150 


mendapat 

petunjuk 


a&\ fixxzj, fi=Xyi tail fix 

Al-Kitab 


dan dia meng 
ajarkap kalian 


dandiamenyuci- ayat-ayat atas/kepada 

kan kalian Kami kalian 


dia mem- 
bacakan 


© tp 2 \j>p f £ -fiXXj S14415 

maka ingatlah ketahui (adalah) be- apa dan dia meng- dan 

kalian kepada-Ku 151 kalian lum yang ajarkan kalian Hikmab 

\ % £ tj^i .15 fifiii 


orang- wahai 

orang yang 


kalian meng- dan pada- 
152 ingkari-Ku jangan Ku 


dan bersyu- Aku akan ingat 
kurlah kalian pada kalian 


Aii' dj. Ij Jb \j^x r -u>\ 






orang-orang be- Allah sung- 
153 yangsabar serta guh 


dan 

salat 


dengan kalian mohonlah mereka 
sabar pertoiongan beriman 


J-® 


t 



2 . Al-Baqarah 23 

146, Orang orang yang telah Kami 
beri Kitab (Taurat dan Injil) menge- 
nainya (Muhammad)"’ seperti mereka 
mengenal anak anak mereka sendiri. 
Sesungguhnya sebagian mereka pasti 
menyembunyikan kebenaran, padahal 
mereka mengetahui(nya), 

147 Kebenaran itu dari Tuhanmu, 
maka janganlah sekali-kali engkau 
(Muhammad) termasuk orang-orang 
yang ragu 

148 Dan setiap umat mempunyai 
kiblat yang dia menghadap kepada- 
nya Maka berlomba lombalah kamu 
dalam kebaikan Di mana saja kamu 
berada pasti Allah akan mengum- 
pulkan kamu semuanya. Sungguh, 
Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. 

149. Dan dari mana pun engkau 
(Muhammad) keluar hadapkanlah 
wajahmu ke arah Masjidil Haram, se¬ 
sungguhnya itu benar-benar ke¬ 
tentuan dari Tuhanmu. Allah tidak 
lengah terhadap apa yang kamu 
kerjakan. 

150. Dan dan mana pun engkau 
(Muhammad) keluar, maka hadap¬ 
kanlah wajahmu ke arah Masjidil 
Haram. Dan di mana saja kamu ber¬ 
ada, maka hadapkanlah wajahmu ke 
arah itu, agar tidak ada alasan bagi 
manusia (untuk menentangmu), kecu 
all orang orang yang zalim di antara 
mereka Janganlah kamu takut kepada 
mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, 
agar Aku sempurnakan nikmat Ku 
kepadamu dan agar kamu mendapat 
petunjuk. 

151 Sebagaimana Kami telah meng- 
utus kepadamu seorang Rasul (Mu¬ 
hammad) dari (kalangan) kamu yang 
membacakan ayat ayat Kami, menyu 
cikan kamu, dan mengajarkan ke¬ 
padamu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah 
(Sunnah), serta mengajarkan apa yang 
belum kamu ketahui. 

152 Maka ingatlah kepada Ku Aku 
pun akan ingat kepadamu. 50 Ber 
syukurlah kepada Ku dan janganlah 
kamu ingkar kepada Ku, 

153, Wahai orang orang yang her 
iman! Mohonlah pertoiongan (kepada 
Allah) dengan sabar dan salat, Sung¬ 
guh Allah beserta orang-orang yang 
sabar. 


49.Mengenal kenabian Muhammad saw 
dan sifat-sifatnya sebagaimana yang ter 
sebutdalamTaurat dan Injil. 

JO Aku limpahkan rahmat dan ampunan 
kepadamu 

57,Hidup daiam alam lain yang bukan alam 
kita ini, tempat mereka mendapat ke 
nlkmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan ha 
nya Alsah sajalah yang mengetahui ba- 
gaimana keadaan kehidupan di aiam itu. 













































































































24 2. Al-Baqarah 

154. Dan janganlah kamu mengata 
kan orang-orang yang terbunuh di 
jalan Allah (mereka) telah mati. 
Sebenarnya (mereka) hidup 51 tetapi 
kamu tidak menyadarinya 

155 Dan Kami pasti akan menguji 
kamu dengan sedikit ketakutan 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa 
dan buah-buahan Dan sampaikanlah 
kabar gembira kepada orang orang 
yang sabar, 

156 (yaitu) orang orang yang apa 
bila ditimpa musibah mereka berkata 
"Inna lillahi wa mna ilaihi raji uri m 
(sesungguhnya kami milik Allah dan 
kepada Nyalah kami kembali). 

157 Mereka itulah yang memper 
oleh ampunan dan rahmat dari 
Tuhannya, dan mereka itulah orang 
orang yang mendapat petunjuk, 

158. Sesungguhnya Safa dan Marwah 
merupakan sebagian syi'ar (agama) 
Allah. 1 ' Maka barang siapa beribadah 
haji ke Baitullah atau berumrah, tidak 
ada dosa baginya mengerjakan sa i 54 
antara keduanya Dan barang siapa 
dengan kerelaan hati mengerjakan 
kebajikan, maka Allah Maha Men 
syukuri,"' Maha Mengetahui. 

159 Sungguh orang-orang yang me- 
nyembunyikan apa yang telah Kami 
turunkan berupa keterangan kete 
rangan dan petunjuk, setelah Kami 
jelaskan kepada manusia dalam Kitab 
(Al-Qur'an), mereka itulah yang di- 
laknat Allah dan dilaknat (pula) oleh 
mereka yang melaknat, 

160 kecuali mereka yang telah ber- 
tobat mengadakan perbaikan dan 
menjelaskan(nya), 56 mereka itulah 
yang Aku terima tobatnya dan Akulah 
Yang Maha Penerima Tobat Maha 
Penyayang. 

161. Sungguh, orang orang yang 
kafir dan mati dalam keadaan kafir, 
mereka itu mendapat laknat Allah 
para malaikat, dan manusia seluruh- 
nya, 

162 mereka kekal di dalamnya (lak 
nat), tidak akan diringankan azabnya 
dan mereka tidak diberi penangguh 
an. 

163 Dan Tuhan kamu adalah Tuhan 
Yang Maha Esa, tidak ada tuhan selain 
Dia, Yang Maha Pengasih, Maha Pe 
nyayang 


52,Kalimat ini dinamakan kalimat istirja 
(pernyataan kembali kepada Allah). Di- 
sunnahkan menyebutnya pada waktu 
ditimpa musibah. balk besaratau kecil 
5-J.Tempat-tempat beribadah kepada Allah. 
54.Beijalan dan berlari lari kecil tujuh kali 
antara Safa dan Marwah ketika meiakukan 
ibadah haji atau umrah. Allah meng 
ungkapkan dengan perkataan "Tidak ada 
dosa" sebab sebagian sahabat merasa 
keberatan mengerjakan sa'i di situ, karena 
tempat itu bekastempat berhala. Dan pada 
masa Jahiliah pun tempat itu digunakan 
sebagai tempat sa'i. 























































































2. Al-Baqarah 25 

164, Sesungguhnya pada penciptaan 
langit dan bumi, pergantian malam 
dan siang, kapal yang berlayar di laut 
dengan (muatan) yang bermanfaat 
bagi manusia, apa yang diturunkan 
Allah dari langit berupa air, lalu 
dengan itu dihidupkan Nya bumi 
setelah mati (kering), dan Dia tebarkan 
di dalamnya bermacam macam bina- 
tang, dan perkisaran angin dan awan 
yang dikendalikan antara langit dan 
bumi (semua itu) sungguh, merupa- 
kan tanda tanda (kebesaran Allah) 
bagi orang orang yang mengerti. 

165 Dan di antara manusia ada orang 
yang menyembah tuhan selain Allah 
sebagai tandingan, yang mereka cintai 
seperti mencintai Allah. Adapun 
orang-orang yang beriman sangat be- 
sar cintanya kepada Allah Sekiranya 
orang orang yang berbuat zalim itu 57 
melihat, ketika mereka melihat azab 
(pada hari kiamat) bahwa kekuatan 
itu semuanya milik Allah dan bahwa 
Allah sangat berat azab-Nya (mscaya 
mereka menyesal). 

166, (Yaitu) ketika orang orang yang 
diikuti berlepas tangan dari orang- 
orang yang mengikuti, dan mereka 
melihat azab, dan (ketika) segala 
hubungan antara mereka terputus 

167 Dan orang-orang yang meng 
ikuti berkata “Sekiranya kami men- 
dapat kesempatan (kembali ke dunia) 
tentu kami akan berlepas tangan dari 
mereka, sebagaimana mereka ber¬ 
lepas tangan dari kami." Demikianlah 
Allah memperlihatkan kepada mereka 
perbuatan mereka yang menjadi 
penyesalan mereka Dan mereka tidak 
akan keluar dari api neraka 

168. Wahai manusia! Makanlah dari 
(makanan) yang halal dan baik yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu 
mengikuti langkah langkah setan. 
Sungguh, setan itu musuh yang nyata 
bagimu, 

169 Sesungguhnya (setan) itu hanya 
menyuruh kamu agar berbuat jahat 
dan keji, dan mengatakan apa yang 
tidak kamu ketahui tentang Allah. 


Untuk menghilangkan rasa keberatan itu 
Aliah menurunkan ayat ini. 

55.Allah mensyukuri hamba-Nya. memberi 
pahala terhadap amalnya, memaafkan 
kesaiahannya. menambah nikmatnya, dan 
sebagainya 

56 Berarti meiakukan pekerjaan-pekeijaan 
yang baik untuk menghilangkan akibat 
akibat yang lelek dart kesalahan kesalahan 
yang telah diiakukan dan menjelaskan 
kebenaran yang disembunyikannya. 
























































































26 2. Al-Baqarah 

170 Dan apabila dikatakan kepada 
mereka, “Ikutilah apa yang telah 
diturunkan Allah," mereka menjawab, 
'(Tidak!) Kami mengikuti apa yang 
kami dapati pada nenek moyang kami 
(melakukannya).“ Padahal, nenek mo¬ 
yang mereka itu tidak mengetahui apa 
pun, dan tidak mendapat petunjuk. 

171 Dan perumpamaan bagi (pe 
nyeru) orang yang kafir adalah seperti 
(penggembala) yang meneriaki (bina 
tang) yang tidak mendengar selam 
panggilan dan tenakan (Mereka) tuli 
bisu, dan buta maka mereka tidak 
mengerti 

172 Wahai orang-orang yang ber 
iman! Makanlah dan rezeki yang baik 
yang Kami berikan kepada kamu dan 
bersyukurlah kepada Allah jika kamu 
hanya menyembah kepada-Nya. 

173 Sesungguhnya Dia hanya meng 
haramkan atasmu bangkai, darah, 
daging babi/dan (daging) hewanyang 
disembelih dengan (menyebut nama) 
selain Allah. Tetapi barang siapa ter- 
paksa (memakannya), bukan karena 
menginginkannya dan tidak (pula) me- 
lampaui batas, maka tidak ada dosa 
baginya, Sungguh, Allah Maha Peng 
ampun, Maha Penyayang. 

174. Sungguh, orang orang yang 
menyembunyikan apa yang telah 
diturunkan Allah, yaitu Kitab, dan 
menjualnya dengan harga murah, 
mereka hanya menelan api neraka ke 
dalam perutnya, ? dan Allah tidak akan 
menyapa mereka pada han kiamat, 
dan tidak akan menyucikan mereka, 
Mereka akan mendapat azab yang 
sangat pedih. 

175. Mereka itulah yang membeli 
kesesatan dengan petunjuk dan azab 
dengan ampunan. Maka alangkah 
beraninya mereka menentang api 
neraka! 

176. Yang demikian itu karena Allah 
telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) 
dengan (membawa) kebenaran, dan 
sesungguhnya orang orang yang 
berselisih paham tentang (kebenaran) 
Kitab itu, mereka dalam perpecahan 
yangjauh 



57 Orang yang zalim di sini ialah orang yang 
menyembah selain Allah. Maksudnya, ketika 
orang yang zalim tersebut melihat 
sesembahan mereka tidak memberikan 
manfaat sama sekali pada hari kiamat, 
mereka pasti meyakini bahwa seluruh 
kekuatan hanya milik Allah. 

58 Makanan yang dimakan berasal dan 
hasil menjual ayat-ayat yang diturunkan 
Allah, menyebabkan mereka masuk api 
neraka. 





































































































r m [ * Ja- 




Sd; *p'ij 4^3 ft X£& fi& 3 & 33 i 

akan 
tetapi 

"Jp\ 


s' S' 

dan 
barat 


iij 


timur ke wajah-wajah kalian untuk keba- bukan- 

arah kalian hadapkan jikan lah 

53s >Vu35 A {A £ 5' 


g>j|| 


Vi 

r 


i-ea» 


dan kitab- 
kitab 


dan malaikat- 
malaikal 


✓ ^ 

dan bars akhirat 




^ * A 


kepada dia orang keba- 

Allah beriman yang jikan 

s'X s' £- 


dan anak-2 
yatim 

Ash 


dan kerabat dekat 

eT. 


yang di- 
dntainya 


harta 


dan dan 

memberikan nabi- nabi 


6)1 jj S\A3 \j I&SQj !'J 


dan orang yang memerddcakan dan dan orang yang 
lnendirikan hamba sahaya dalam minta-minta 


dan ibnu sabil 


dan orang-orang 
miskin 


^jaU. \b\ <^LSjAy^b oj©' < 3 L? 


s' 9 « -<■ £» ' 9 t ' s' / UTSS' *1*^ r, 

pQj.^ O? ^ O** <Jr^\ 


tW 3 


ss f. 


dan mem¬ 
bayar diat 

dengan cara 
yang baik 

maka hendak- sesu- 
lah mengikuti atu 

sauda- dari 
ranya 

pada- dima- maka sia- 
nya afkan pa yang 

dengan 

wanita 

(JJ uti 

'< Hs.*s 

<j-«3 

✓ 


» 0 

ot 


x 1 

dil > 

s' 


a5i 

S’ •• »s 

melampaui 

batas 

maka ba¬ 
rang siapa 

dan 

rahmat 

Tuhan 

kalian 

dari 

keri¬ 

nganan 

demikian 

itu 

dengan 

baik 

kepa¬ 

danya 

i t- 


4 

pj i 

© 

*V 


Jl jo 

(jaminan) 

kehidupan 

qisas 

dalam 

dan 

bagimu 

178 

yang sangat 
pedih 

siksa 

maka demikian 
ba^nya itu 

se- 

sudah 




atas 

kalian 


di- 

wajibkan 


179 


(kalian) 

bertakwa 


supaya 

kalian 


wahai yang 
mempunyai akal 


dlj* oi dLj_^ail AwXi»-I ^ya»- 


untuk kedua 

(memberi) 

orang tua 

wasiat 

43 St 



meng- 

maka ba- 


ubahnya 

rang siapa 

180 


(haila) galkan 


maut/ (kepada) seorang datang apa- 
kematian diantara kalian bila 


h. 


orang-2 yang 
bertakwa 


kewa- 

jiban 


dengan eara 
yang baik 


dan para 
kerabat 


* 


(s' ' .✓y , v 


y-*,' £, ' ,X -. «, & t f' 0 |. i IT- O'' ' 

Uj. u’-U* d*' W’w 4jt£“ L*Jjo 

Maha- Maha Allah sung- (mercka) orang-2 atas dosa- makasung- iamende- setelah 

181 tabu Mendengar guh mengubahnya yang nya guhhanyalah ngarnya 


wm 


mereka 

beganji 

apa¬ 

bila 

pada janji 
mereka 

dan. orang-orang 
yang menepati 

eakat 

dan orang yang 
menunaikan 

salat 

5i\ 

dL Sj\ 

<6 2. 

CyPj 

rPlS 

«!L-U' <3> 

orang-2 

yang 

mereka 

itulah 

perang 

dan 

ketika 

dan 

kemalaratan 

kesempitan 

da- dan orang-oiang 

lam yang sabar 

* ✓ 

0 


CfUj @ C>yc2\ 

>> 


s S 

1 

di¬ 

wajibkan 

mereka 

beriman 

orang-2 

yang 

wahai orang-2 yang 

177 bertakwa 

me- 

rekalah 

dan 

mereka itu 

(mereka) 

benar 

T." 

Jillb 

^ * > 

j$\j 

A 

>' jal' 

4 



dan 

wanita 

dengan 
hamba sahaya 

dan hamba 
sahaya 

dengan orang 
merdeka 

orang pembu- 

merdeka nuhan 

di da¬ 
lam 

hukum 

qisas 

atas 

kalian 


sag 

^cy?yi*~; 




2. Al-Baqarah 27 

177 Kebajikan itu bukanlah mengha- 
dapkan wajahmu ke arah timur dan ke 
barat, tetapi kebajikan itu ialah (keba¬ 
jikan) orang yang beriman kepada 
Allah, hari akhir, malaikat malaikat, 
kitab-kitab, dan nabi nabi dan mem¬ 
berikan harta yang dicintainya kepada 
kerabat, anak yatim, orang-orang 
miskin, orang-orang yang dalam 
perjalanan (musafir), peminta-minta, 
dan untuk memerdekakan hamba 
sahaya, yang melaksanakan salat dan 
menunaikan zakat, orang orang yang 
menepati janji apabila berjanji, dan 
orang yang sabar dalam kemelaratan, 
pendentaan, dan pada masa pe- 
perangan Mereka itulah orang-orang 
yang benar, dan mereka itulah orang- 
orang yang bertakwa 

178 Wahai orang orang yang ber¬ 
iman i Diwajibkan atas kamu (melak 
sanakan) qisas berkenaan dengan 
orang yang dibunuh Orang merdeka 
dengan orang merdeka, hamba sa¬ 
haya dengan hamba sahaya, perem- 
puan dengan perempuan. Tetapi 
barang siapa memperoleh maaf dari 
saudaranya, hendaklah dia merig- 
ikutinya dengan baik, dan membayar 
diat (tebusan) kepadanya dengan baik 
(pula) Yang demikian itu adalah 
keringanan dan rahmat dari Tuhan- 
mu Barang siapa melampaui batas 
setelah itu, maka ia akan mendapat 
azab yang sangat pedih. 

179. Dan dalam qisas itu ada (jamin- 
an) kehidupan bagimu, wahai orang 
orang yang berakal, agar kamu 
bertakwa. 

180 Diwajibkan atas kamu, apabila 
maut hendak menjemput seseorang di 
antara kamu, jika dia menmggalkan 
harta. berwasiat untuk kedua orang 
tua dan karib kerabat dengan cara 
yang baik, 60 (sebagai) kewajiban bagi 
orang orang yang bertakwa 

181 Barang siapa mengubahnya 
(wasiat itu) setelah mendengarnya, 
maka sesungguhnya dosanya hanya 
bagi orang yang mengubahnya. 
Sungguh, Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. 



59 qisas ialah hukuman yang semisal 
dengan kejahatan yang dilakukan atas din 
manusia, 

60 Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari 
seluruh harta orang yang berwasiat. Ayat ini 
tidak berlaku untuk ahli wans karena sudah 
dinasakh (diganti hukumnya) dengan ayat 
tentang waris (An Nisa (4) 11). 








































































































28 2. Al-Baqarah 

182 Tetapi barang siapa khawatir 
bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat 
sebelah atau berbuat salah, lalu dia 
meridamaikarr' antara mereka, maka 
dia tidak berdosa Sungguh, Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang 

183. Wahai orang-orang yang ber 
iman! Diwajibkan atas kamu ber- 
puasa sebagaimana diwajibkan atas 
orang sebelum kamu agar kamu 
bertakwa, 

184. (yaitu) beberapa hari tertentu 
Maka barang siapa di antara kamu 
sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak 
berpuasa), maka (wajib mengganti) 
sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa 
itu) pada hari-hari yang lain Dan bagi 
orang yang berat menjalankannya,® 
wajib membayar fidyah, yaitu 
memberi makan seorang miskin. 
Tetapi barang siapa dengan kerelaan 
hati mengerjakan kebajikan, 63 maka itu 
lebih baik baginya, dan puasamu itu 
lebih baik bagimu jika kamu me- 
ngetahui. 

185 Bulan Ramadan adalah (bulan) 
yang di dalamnya diturunkan Ah 
Qur’an, sebagai petunjuk bagi manusia 
dan penjelasan penjelasan mengenai 
petunjuk itu dan pembeda (antara 
yang benar dan yang batil). Karena itu, 
barang siapa di antara kamu ada di 
bulan itu maka berpuasalah Dan 
barang siapa sakit atau dalam per¬ 
jalanan (dia tidak berpuasa), maka 
(wajib menggantinya) sebanyak hari 
yang ditmggalkannya itu pada hari- 
hari yang lain. Allah menghendaki 
kemudahan bagimu dan tidak meng¬ 
hendaki kesukaran bagimu. Hendak- 
lah kamu mencukupkan bilangannya 
dan mengagungkan Allah atas pe 
tunjuk Nya yang dibenkan kepadamu 
agar kamu bersyukur 

186 Dan apabila hamba-hamba-Ku 
bertanya kepadamu (Muhammad) 
tentang Aku, maka sesungguhnya Aku 
dekat. Aku kabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila dia berdoa 
kepada-Ku Hendaklah mereka itu 
memenuhi (perintah) Ku dan benman 
kepada Ku, agar mereka memperoleh 
kebenaran. 



67 Mendamaikan lalah menyuruh orang 
yang berwasiat berlaku adil dalam ber 
wasiat sesuai dengan batas batas yang 
ditentukan syara (ketentuanagama), 
62.0rang sakit berat, orang yang sangat 
tua. orang yang hamtl atau menyusui. 

63 Memberi makan kepada lebih dari 
seorang miskin untuk satu hart sebanyak 
satu mud 
























































































E l&S& i Y H 




o“U (jS ,j\. dii»Jh ^L-vJl aLJ ^£=*J J^l 


pakaian mereka istri-istri kepada/ ber- 
kalian dengan campur 


puasa malara bagi dihalal- 

kalian kaa 


<s$ £2 ’J£ ii> & 0 J.q p& p 

khianat/tidak (kalian bahwasanya Allah telahme- bagi. pakaian dan bagi 

dapat menahan adalah) kalian ngetahui mereka kalian kalian 

S4&C ‘pz ily p& v>2 

campurilah maka dari/kepada dan Dia atas maka Dia diri kalian 

mereka (istri-istri) sekarang kalian memaafkan kalian mengampuni 

\ 9 *'Z\' >' I s 

<j\Ju L» 

oleh nyata/ sampai dan danma- untuk- Allah telah apa dancarilah 

kalian jelas minumlah kanlah kalian menetapkan yang oleh kalian 






JlM 


puasa 

sempur- kemu- 
nakanlah dian 

waktu dari 

fajar 

hitam 

benang 

dari putih 

benang 

& % f 

^ > 

4 

V** cfy 

*>*r> / 

-sO. 


M % jJi & 

masjid 

dalam 

orang yang 
itikaf 

sedang 

kalian 

kalian cam- 
puri mereka 

dan malam 

jangan 

sampai 

<) ^ - 

A , 

V. 

3- • “ " 



i > 


ayat- 

ayat-Nya 

Allah 

mene- 

rangkan 

demikian¬ 

lah 

kalian men- 
dekatinya 

maka ja¬ 
nganlah 

Allah batas-batas 
(hukum) 

ituiah 


pi. p& 




diantara 

kalian 


haita kalian danja- 

kalian memakan nganlah 1B7 




(mereka) snpaya kepada 

bertakwa mereka manusia 


4® 


«js. ti, c?jsj jiut 


»•$ . 


dari sebagian supaya kalian, 

(dapat) memakan 

hakim 

kepa- dengannya dan kalian 

da (harta itu) membawa 

dengan 

batil 

mereka berta¬ 
nya kepadamu 188 

kalian 

rrtengetahui 

padahal 

kalian 

* * 

* > 

dengan 

dosa 

manusia 

& 

haita 

crpJ &***'-> 

oj&i 


Jt 

S’ * yt 

& a* 

keba- danbu- dan (ibadah) 

ikan kanlah haji 

bagi 

manusia 

tanda-tanda 
waktu tertentu 

ia (bu¬ 
lan sabit) 

kata- bulan ba- 

kan ru/sabit 

tentang 


a* 02 <Sj4^1 IjitS ob 

bertakwa siapa/ kebaik- akan belakangnya dari rumah- kalian bahwa 

orang an tetapi rumah datangi 


pJssB ^X-*) l_02 sj_-> —41 1^5 tj) 

kepada dan her- pintu- dari 

Allah takwalah kalian pintunya 


agar 

kalian 


rumah- 

rumah 


dan 

masukilah 



cii!' 

is\ 

y 

9 



(mereka) me¬ 
merangi kalian 

orang- 
orang yang 

Allah 

jalan di 

dan 

perangilah 189 

(kalian) 

beruntung 


M* 

190 


V 3 


'i Lj-U- *J 


orang-orang yang Dia tidak Allah sung- kalian radam- dan 

mdampaui batas metiyukai guh paui batas jangan 



2. Al-Baqarah 29 

187 Dihalalkan bagimu pada malam 
hari puasa bercampur dengan istrimu. 
Mereka adalah pakaian bagimu, dan 
kamu adalah pakaian bagi mereka. 
Allah mengetahui bahwa kamu tidak 
dapat menahan dirimu sendiri, tetapi 
Dia menerima tobatmu dan mema 
afkan kamu Maka sekarang campuri¬ 
lah mereka dan canlah apa yang teiah 
ditetapkan Allah bagimu Makan dan 
minumlah hingga jelas bagimu 
(perbedaan) antara benang putih dan 
benang hitam, yaitu fajar. Kemudian 
sempurnakanlah puasa sampai (da- 
tang) malam. Tetapi jangan kamu 
campun mereka, ketika kamu ber- 
itikaf 4 dalam masjid Ituiah ketentuan 
Allah, maka janganlah. kamu men- 
dekatinya Demikianlah Allah mene- 
rangkan ayat ayat Nya kepada manu¬ 
sia, agar mereka bertakwa. 

188. Dan janganlah kamu makan 
harta di antara kamu dengan jalan 
yang batil, dan (janganlah) kamu 
menyuap dengan harta itu kepada 
para hakim, dengan maksud agar 
kamu dapat memakan sebagian harta 
orang lain itu dengan jalan dosa 
padahal kamu mengetahui. 

189. Mereka bertanya kepadamu 
(Muhammad) tentang bulan sabit. 
Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) 
waktu bagi manusia dan (ibadah) 
haji “ Dan bukanlah suatu kebajikan 
memasuki rumah dari atasnya/' tetapi 
kebajikan adalah (kebajikan) orang 
yang bertakwa Masukilah rumah- 
rumah dari pintu pintunya, dan ber- 
takwalah kepada Allah agar kamu ber- 
untung 

190. Dan perangilah di jalan Allah 
orang-orang yang memerangi kamu, 
tetapi jangan melampaui batas. Sung 
guh, Allah tidak menyukai orang 
orang yang melampaui batas. 


64 itikaf lalah berada dalam masjid dengan 
niat beribadah dan mendekatkan diri 
kepada Allah. 

65 Pada masa Jahiliah, orang yang berihram 
pada waktu haji mereka memasuki rumah 
dari belakang bukan dari depan. Hal ini 
ditanyakan pula oleh para sahabat kepada 
Rasulullah saw. sehingga turunlah ayat in! 

66, Fitnah (menimbulkan kekacauan) se- 
perti mengusir sahabat dari kampung 
halamannya merampas harta dan menya 
kiti atau mengganggu kebebasan seseoi ang 
beragama. 

67. Kalau umat Islam diserang di bulan 
haram, yang sebenarnya di bulan itu tidak 
boleh berperang maka diperbolehkan 
membalas serangan itu di bulan itujuga 

68 Maksudnya antara lain ialah bulan 
haram (bulan Zuikaidah Zulhijah Muharam, 
dan Rajab) tanah haram (Mekah) dan 
ihram. 










































































30 2. Ai-Baqarah 

191. Dan bunuhiah mereka di mana 
kamu temui mereka, dan usirlah 
mereka dari mana mereka teiah 
mengusir kamu. Dan fitnah 66 itu iebih 
kejam daripada pembunuhan. Dan 
janganlah kamu perangi mereka di 
Masjidii Haram, kecuaii jika mereka 
memerangi kamu di tempat itu Jika 
mereka memerangi kamu, maka 
perangilah mereka. Demikianiah ba- 
lasan bagi orang kafir. 

192 Tetapi jika mereka berhenti. 
maka sungguh, Allah Maha Pengam- 
pun, Maha Penyayang 

193. Dan perangilah mereka itu 
sampai tidak ada lagi fitnah, dan 
agama hanya bagi Allah semata. Jika 
mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) 
permusuhan, kecuaii terhadap orang- 
orangzaiim. 

194 Bulan haram dengan buian 
haram, 67 dan (terhadap) sesuatu yang 
dihormati 68 berlaku (hukum) qisas 
Oleh sebab itu barang siapa menye- 
rang kamu, maka serangiah dia se- 
timpai dengan serangannya terhadap 
kamu. Bertakwalah kepada Allah dan 
ketahuiiah bahwa Allah beserta orang 
orang yang bertakwa 

195. Dan infakkanlah (hartamu) di 
jalan Allah, dan janganlah kamu jatuh- 
kan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan 
dengan tangan sendiri, dan berbuat 
baiklah. Sungguh, Allah menyukai 
orang-orang yang berbuat baik. 

196. Dan sempurnakanlah ibadah 
haji dan umrah karena Allah. Tetapi 
jika kamu terkepung (oleh musuh), 
maka (sembelihlah) hadyu w yang 
mudah didapat, dan jangan kamu 
mencukur kepalamu, sebeium hadyu 
sampai di tempat penyembelihannya 
Jika ada di antara kamu yang sakit atau 
ada gangguan di kepalanya (lalu dia 
bercukur), maka dia wajib ber fidyah, 
yaitu berpuasa, bersedekah, atau 
berkurban. Apabila kamu dalam 
keadaan aman, maka barang siapa 
mengerjakan umrah sebeium haji, dia 
(wajib menyembehh) hadyu yang 
mudah didapat Tetapi jika dia tidak 
mendapatkannya, maka dia (wajib) 
berpuasa tiga hari dalam (musim) haji 
dan tujuh (hari) setelah kamu kembaii 
Itu seluruhnya sepuiuh (hari). Demi 
kian itu, bagi orang yang bukan pen 
duduk Masjidii Haram. Bertakwalah 
kepada Allah dan ketahuiiah bahwa 
Allah sangat keras hukuman Nya. 


69 Hadyu ialah hewan yang disembelih 
sebagai pengganti (dam) pekerjaan wajib 
haji yang ditinggalkarr atau sebagai denda 
karena melanggar hal hal yang terlarang 
mengerjakannya di dalam ibadah haji. 



ifSS 


ijys. 


m 


11 




t 


I I Y , Mlllt l Y 




dan mereka 

fitnah mengusir kalian saja 


mereka 


mana dari dan usirlah kalian jumpai di mana dan bunuhiah 

mereka saja mereka 

Is .SsZ. OsZ. S, f* S S ^ is-' 

mereka me- hingga/ Masjidii Haram di kalian meme- dan pembu- dari- Iebih 

merangi kalian kecuaii rangi mereka jangan nuhan pada keras 


£$ ot © 3^53 & 6$ % 

luh- 4 mereka me- maka di da- 
ika merangi kalian jika lamnya 

os s. -s s go*-? ' -s S 


mereka maka orang-orang balasan demi- maka bunuh- 4 mereka me- maka di da- 

berhenti jika 191 kafir kianlab lah mereka merangi kalian jika lamnya 


o>ej 

** 

oy~> 

✓ 

Is 

C5*- 

dan 

adalah 

fitnah 

ada * 
lagi 

tidak 

se- 

hingga 


dan perangi- 


MahaPe- Maha Peng- Allah maka 


haram buian 


nyayang 

ampun 


sungguh 





1*°' 

6^ 

s' '' 

•V 

Ail 


.- mereka 
a berhenti 

maka 

jika 

bags 

Allah 

agama 


/_P Jrh 


maka 

smnglah 


atas 

kalian 


me- makaba- (berlaku hu- dan sesuatu haram dengan 
nyerang rang siapa kum) qisas yang dihormati buian 

hz* 


Alii &i Aill cSJuC-l Ka (ji*J jZJp 

be- Allah bahwa- dan (pada) dan ber- atas iame- apa seperti/ atas- 

serta sanya ketahuiiah Allah takwalah kalian nyerang yang seimbang nya 

<& $2 % k g (Jb'i © 3*3' 

kebina- kepada/ dengan ta- kalian dan Allah jalan pada/ danbelan- orang-2 yang 

saan ke dalam ngan/dirimu jatuhkan jangan di jakaniah 194 bertakwa 


i'U s Ss t -i s', s. ~' { s 

karena dan ibadah dansempur- orang-2 yang Dia me- Allah sung- dan berbuat 

Allah umrah haji nakanlah 195 beiibuatbaik nyukai guh baiklah kalian 




sAs *_S E ' S SOS . . OS, ,s , - 

tJsLiJa' bt jj\s 

sam- selling- kepala-kepala kalian dan binatang dan mudah maka kalian maka 
pai ga kalian mencukur jangan kurban didapat apa yang terkepung jika 


maka bayar- kepa- dari gangguan pada- atau sakit di antara ada- maka ba- tempat me- binatang 
lah fidyah lanya (penyakit) nya kalian lah rang siapa nyembelih kurban 


»s !i „-'»>Ti /f •>’ \ X<\< c -'/s' »< >s- ’ - 

^ ^ J* J' bt 

haji kepada/ dengan ingin maka si- kalian maka betkur- atau berse- atau ber- dari 

sebeium berurnrah apa yang aman apabila ban dekah puasa 


ssZ. • (f s\l As < o' A o'< ZosZ s SSOS, ss 
$*?**{} ^ »*m\ w 

dan tujuh haji dida- hari tiga maka ber- iada- ti~ maka si- binatang dari mudah maka 
(han) lam puasalah patkan dak apa yang kurban didapat apa yang 


iW Ta p T ip <26 '2 


%s S. T 


berada keluar- 

(penduduk) ganya 

ada 

T&a S' * 

K < 


"•s' 

siksa- 

amat 

196 (Nya) 

berat 




bagi demikian yang seni 
orang itu semfjuina (liari) 


iuluh itulah kalian ketika 
kembaii 


sanya huilah Allah takwalah 


Masjidii Haram 






























































































2. Al-Baqarah 31 

197 (Musim) haji itu (pada) buian 
bulan yang telah dimaklumi. 70 Barang 
siapa mengerjakan (ibadah) haji dalam 
(bulan buian) itu maka janganlah dia 
berkata jorok (rafas)'\ berbuat maksiat, 
dan bertengkar dalam (meiakukan 
ibadah) haji Segaia yang baik yang 
kamu kerjakan, Allah mengetahuinya 
Bawalah bekal, karena sesungguhnya 
sebaik baik bekal adalah takwa Dan 
bertakwaiah kepada-Ku wahai orang 
orang yang mempunyai akal sehat! 

198 Bukanlah suatu dosa bagimu 
mencari karunia dari Tuhanmu Maka 
apabiia kamu bertoiak dari Arafah, 
berzikirlah kepada Allah di Masy'ari! 
Haram. Dan berzikirlah kepada Nya 
sebagaimana Dia telah memberi 
petunjuk kepadamu, sekalipun sebe- 
iumnya kamu benar-benar termasuk 
orang yang tidaktahu 

199. Kemudian bertoiaklah kamu dari 
tempat orang banyak bertoiak ( Ara¬ 
fah) dan mohonlah ampunan kepada 
Allah. Sungguh, Allah Maha Peng- 
ampun, Maha Penyayang 

200 Apabiia kamu telah menyelesai- 
kan ibadah haji, maka berzikirlah 
kepada Allah, sebagaimana kamu 
menyebut nyebut nenek moyang 
kamu,” bahkan berzikirlah iebih dari 
itu. Maka di antara manusia ada yang 
berdoa 'Ya Tuhan kami, beriiah kami 
(kebaikan) di dunia," dan di akhirat dia 
tidak memperoieh bagian apa pi/n 

201 Dan di antara mereka ada yang 
berdoa ''Ya Tuhan kami, beriiah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di 
akhirat, dan lindungiiah kami dari 
azabneraka " 

202. Mereka itulah yang memper 
oieh bagian dari apa yang telah 
mereka kerjakan, dan Allah Maha- 
cepatperhitungan Nya 



70 lalah bulan Syawal Zulkaidah dan 
Zulhijah. 

71 Jorok (rafas) artinya mengeluarkan 
perkataan yang menimbulkan bnahi, 
perbuatan yang tidak senonoh atau 
hubunganseksual. 

72 Kebiasaan orang orang Arab Jahihah 
setelah menunaikan haji mengagungkan 
kebesaran nenek moyangnya Setelah ayat 
ini diturunkan kebiasaan tersebut diganti 
dengan zikir kepada Allah. 


























































































32 2. Al-Baqarah 

203 Dan berzikirlah kepada Ailah 
pada hari yang telah ditentukan 
jumiahnya. 73 Barang siapa mem 
percepat (meninggalkan Mina) se- 
telah dua hari, maka tidak ada dosa 
bag nya Dan barang siapa meng- 
akhirkannya tidak ada dosa (pula) 
bagsnya (yakm) bagi orang yang 
bertakwa Dan bertakwaiah kepada 
Allah, dan ketahuiiah bahwa kamu 
akan dikumpuikan-Nya 

204 Dan di antara manusia ada yang 
pembicaraannya tentang kehidupan 
duma mengagumkan engkau (Mu¬ 
hammad) dan dia bersaksi kepada 
Allah mengenai isi hatinya, padahai 
dia adalah penentang yang paling 
keras 

205 Dan apabiia dia berpaiing (dari 
engkau), dia berusaha untuk berbuat 
kerusakan di bumi, serta merusak 
tanam tanaman dan ternak, sedang 
Allah tidak menyukai kerusakan 

206. Dan apabiia dikatakan ke- 
padanya, "Bertakwaiah kepada Allah,' 
bangkitiah kesombongannya untuk 
berbuat dosa Maka pantaslah bagi- 
nya neiaka Jahanam, dan sungguh 
(Jahanam itu) tempat tmggai yang 
terburuk. 

207. Dan di antara manusia ada orang 
yang mengorbankan dirinya untuk 
mencari keridaan Allah. Dan Allah 
Maha Penyantun kepada hamba ham- 
ba Nya. 

208. Wahai orang orang yang ber 
iman! Masuklah ke dalam Islam secara 
keseluruhan danjanganlah kamu ikuti 
langkah langkah setan. Sungguh. ia 
musuhyang nyata bagimu. 

209. Tetapi jika kamu tergehncir 
setelah bukti bukti yang nyata sampai 
kepadamu ketahuiiah bahwa Allah 
Mahaperkasa, Mahabijaksana 

210. Tidak ada yang mereka tunggu- 
tunggu kecuaii datangnya (azab) Allah 
bersama maiaikat dalam naungan 
awan sedangkan perkara (mereka) 
telah diputuskan. Dan kepada Allah- 
(ah segala perkara dikembaiikan. 


73.Maksud zikir di sini ialah membaca 
takbir tasbih, tahmid dan sebagainya 
Beberapa hari yang berbilang ialah tiga hari 
setelah hari raya haji yaitu tanggal 11 12 
dan 13 bulan Zulhijah. Han hari itu 
dinamakan hari Tasyriq 



































































fSSt 

? -'i 

rr 

MS 

r a 



JXj i^j aj' 05 >*4-^' p* Ji^lr^I L& J— 


nikmat 

ia me- dan ba- 
nukar rang siapa 

nyata 

bukti/ dari 

tanda-2 

telah Kami 
beri mereka 

berapa 

banyak 

Israil 

Bani 

tanya- 

kan 

S' 

S * 

cgi 

ou 

0 

> x 

>» < 

JwJu- 
•• / 

> ^ . 
-U/ , 1 ^ 

Alii 0« 


£ 

^ (.9 


bagi 

yang 

dijadikan indah 
pandangan 

211 

siksa-Nya 

amat 

keras 

Allah maka datang ke- 
sungguh padanya 

apa 

yang 

se- dari 

sudah 

Allah 


^ » ,?, x- f>^ > , .f, o' ^»>f ».- ^ i^^ti t ^' , \i , > 52 '' 

o-^ui'j t>-t cy^h 05 i->jJ*~*J '-£-«' ’JlA* 


dan/padahal (mereka) orang-2 ke- dan mereka 

orang-2yang beriman yang pada memandang hina 


dimia kehidupan 


mereka 

kafir 


ix'' >ti c *" t**' >-i-' i ~u 9 *'*< c'-'tx 

<_jLu*>- jj\jo 0 ^ l 3 j_£ Aii|_$ A.^ -» - fl J ) ^35 >^>39 130-11 


perhitung¬ 

an 

dengan ti- Dia ke- 
dak/tanpa hendaki 

siapa/ 

orang 

memberi 

rezeki 

dan 

Allah 

kiamat 

(pada) 

hari 

di atas 
mereka 


^i\ 


ij^\j 

(yang) 

satu 


manusia 

0^ 

' * 

pemba wa ka- 
bar gembira 

para 

nabi 

Allah 

maka 

mengutus 

umat 

adalah 

(dahulu) 


ber- 

takwa 


,<,, "''tl '' S S"\\ »■" •*>'' 

05UJ1 <jr\-> ty-JXXJt ^4*^ 0>'J OjjA-aj 


manusia di an- untuk mem- dengan 
tara beri keputusan hak/benar 


se- 

sudah 


Al-Kitab 


bersama 

mereka 


danDia 

menurunkan 


dan pemberi 
penngatan 


<s*A 

t>jj\ 

Sii 

-ST 

». 



& 

9* 

<Ut 

S’ , *S 

• i S’**9 

i ✓V* 

U-*3 

mereka 

orang-2 

ke- 

di da- 

ber¬ 

dan 

di da- 

mereka 

tentang 

diberinya 

yang __ 

cuali 

lamnya 

seiisih 

tidak 

lamnya 

perselisihkan 

apa 


/..l >1, s*< 1 ►,***-' > >>z*x> ,✓ 

I 34 I aAS* j Ljo U 

mereka orang-orang Allah makamem- di antara (karena) keterangan- datangkepa- apa 
beriman yang beri petunjuk mereka dengki keterangan da mereka yang 

Ji 53 ^ 45 v% <P « A Q 

ke- Diake- siapa Diamemberi dan dengan ke- dari dida- mereka tentang 
pada hendaki yang petunjuk Allah izin-Nya benaran lamnya perselisihkan apa 


UJj 

padahal 

belum 


surga 


kalian akan hah- 

masuk wa 


d fvnl 


9 Jt> 9 /“ 

kalian apa- 

mengira kah 213 




JbV 


yang 

lurus 


’>5 

jalan 


itStS\ *flj> 05 IjSi* OjJl 

danke- mala- telahmenim- sebelum dari ter- orang-2 seperti datang ke- 

sengsaraan petaka pa mereka kaKan dahulu yang (lialnya) pada kalian 

& l. >*< l' (" c>■'X ''*?w y “u Ir-ts 1-" r\ 

a»* is* b- 4 ’ oj-dj'j cb" ^ bobi 


Allah perto- kapan- bersa- mereka dan orang-2 
longan kah manya beriman yang 


Rasul 


berkata se- dan mereka 
hingga digoncangkan 


o^saLj bu frvp Aid 3*0? ol hs 1 


kata- mereka 

kartlah infakkan 


apa 

yang 


mereka bertanya (amat) Allah perto- sesung- ingat- 

kepadamu 214 dekat longan guhnya lah 

V 


0^22l\j J»£ib b obl$ij jv- iV >r.. o .,aii b 


dan orang-2 
miskin 


dan anak-2 
yatim 


dan kaurn 
kerabat 


maka untuk ke- kebajikan/ dari 
dua orang tua harta 


kalian apa 

infakkan yang 


rip- %-^f’ A)i\ 0^3 jAi- 051 bj Oib 


^ o 




Maha dengan- Allah maka se- keba- dari 
215 Mengetalmi nya sungguhnya jikan 


kaKan dan apa dalam dan 

perbuat saja yang peijalanan orang-2 


Sp- 



2. Al-Baqarah 33 

211. Tanyakaniah kepada Bam israil, 
berapa banyak bukti nyata yang telah 
Kami berikan kepada mereka, Barang 
siapa menukar nikmat Allah setelah 
(nikmat itu) datang kepadanya, maka 
sungguh, Allah sangat keras hukum- 
an-Nya 

212 Kehidupan dunia dijadikan te- 
rasa mdah dalam pandangan orang- 
orang yang kafir, dan mereka meng- 
hina orang-orang yang beriman. Pa 
dahai orang-orang yang bertakwa itu 
berada di atas mereka pada hari kia- 
mat. Dan Allah memberi rezeki kepada 
orang yang Dia kehendaki tanpa 
perhitungan. 

213, Manusia itu (dahulunya) satu 
umat Lalu Allah mengutus para nabi 
(untuk) menyampaikan kabargembira 
dan peringatan. Dan diturunkan-Nya 
bersama mereka kitab yang me- 
ngandung kebenaran, untuk memberi 
keputusan di antara manusia tentang 
perkara yang mereka perselisihkan 
Dan yang berseiisih hanyalah orang- 
orang yang telah diberi (Kitab), setelah 
bukti bukti yang nyata sampai kepada 
mereka, karena kedengkian di antara 
mereka sendiri. Maka dengan ke- 
hendak Nya, Allah memberi petunjuk 
kepada mereka yang beriman tentang 
kebenaran yang mereka perselisihkan, 
Allah memberi petunjuk kepada siapa 
yang Dia kehendaki ke jalan yang 
lurus. 

214. Ataukah kamu mengira bahwa 
kamu akan masuk surga, padahal 
belum datang kepadamu (cobaan) 
seperti (yang dialami) orang-orang 
terdahulu sebelum kamu. Mereka 
ditimpa kemeiaratan, penderitaan dan 
diguncang (dengan berbagai cobaan), 
sehingga rasul dan orang-orang yang 
beriman bersamanya berkata, "Kapan- 
kah datang pertoiongan Allah?" 
Ingatlah, sesungguhnya pertoiongan 
Allah itu dekat. 

215 Mereka bertanya kepadamu 
(Muhammad) tentang apa yang harus 
mereka infakkan. Katakanlah, “Harta 
apa saja yang kamu infakkan, hen 
daknya diperuntukkan bagi kedua 
orang tua, kerabat, anak yatim, orang 
miskin, dan orang yang dalam per- 
jaianan.' Dan kebaikan apa saja yang 
kamu kerjakan, maka sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui. 

































































































34 2. Al-Baqarah 

216 Diwajibkan atas kamu ber 
perang padahai itu tidak me- 
nyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi 
kamu tidak menyenangi sesuatu, 
padahai itu baik bagimu, dan boleh 
jadi kamu menyukai sesuatu, padahai 
itu tidak baik bagimu. Allah menge- 
tahui, sedang kamu tidak mengetahui. 

217. Mereka bertanya kepadamu 
(Muhammad) tentang berperang 
pada bulan haram. Katakaniah, 
Beperang daiam bulan itu adalah 
(dosa) besar Tetapi menghaiangi 
(orang) dari jaian Allah, ingkar kepada 
Nya, (menghaiangi orang masuk) 
Masjidil Haram, dan mengusir pendu 
duk dari sekitarnya, lebih besar 
(dosanya) daiam pandangan Allah 
Sedangkan fitnah 74 lebih kejam 
daripada pembunuhan Mereka tidak 
akan berhenti memerangi kamu 
sampai kamu murtad (keluar) dari 
agamamu, jika mereka sanggup 
Barang siapa murtad di antara kamu 
dari agamanya, ialu dia mati daiam 
kekafiran, maka mereka itu sia-sia 
amalnya di dunia dan di akhirat, dan 
mereka ituiah penghuni neraka 
mereka kekai di daiamnya ' 

218. Sesungguhnya orang-orang 
yang beriman, dan orang orang yang 
berhijrah, dan berjihad di jaian Allah, 
mereka ituiah yang mengharapkan 
rahmat Allah. Allah Maha Peng 
ampun, Maha Penyayang 

219 Mereka menanyakan kepadamu 
(Muhammad) tentang khamar' dan 
judi. Katakaniah, “Pada keduanya 
terdapat dosa besar dan beberapa 
manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya 
lebih besardaripada manfaatnya " Dan 
mereka menanyakan kepadamu (ten 
tang) apa yang (harus) mereka infak- 
kan Katakaniah 'Kelebihan (dari apa 
yang diperlukan)" Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada 
mu agar kamu memikirkan. 



74 Fitnah di sini artinya pengamayaan dan 
segala perbuatan yang dimaksudkan untuk 
menmdas Islam dan kaum mushmin. 

75 Segala minumanyang memabukkan. 


-p 


r iyl\ 



f*- 3 o' p*^ *jr 

kalian bahwa dan boleh bagi keben- padahai ia ber atas divva- 

membenei _ jadi kalian cian (berperang) perang _ kalian jibkan 

f-p-i - V\ " C ->K ”1 

p>0 jAj b-ui o' p^=d J+- J*J 


bagi (amat) dan/pada- sesu- kalian bahwa dan boleh bagi 

kalian buruk hal ia atu menyukai jadi kalian 

& dGyit-a 

bulan tentang mereka bertanya kalian 

kepadamu 216 mengetahui 


(amat) dan/ pa- se- 
baik dahal ia suatu 


'£££2 -i i>ij 


tidak dan/sedang Dia me- dan 

'kalian ngetahui Allah 


X\ & iXw $ ki DS Jfh 


Allah jaian 


dari dan/tetapi besar di da- berpe- kata- di da- ber- 

menghalangi (dosanya) lamnya rang kanlah lamnya perang 


haram 


.jO i 4-la pT ’_yksaj 


lebih dari nya pendu- 

besar duknya 


dan 

mengusir 

.// y, - ^ 


Al-Haram dan 

Masjid 


kepa- dan 

da-Nya ingkar 

..£ ' ” 




mereka meme- mereka akan dan pembu- dari- 
rangi kalian berhenti tidak nuhan pada 


lebih 

besar 


dan berbuat Allah di sisi 
fitnah 


•* f—isd CfJ Ql p ~ if pA? 

dia dan ba- mereka sean- agama dari mereka mengem- hingga 

murtad rang siapa sanggup dainya kalian balikan kalian 

* >' s < ir b f.s> s * «• 

CsJo^- J\£s=> jfi>j if p^Al 


sia-sia 

maka 
mereka itu 

(daiam) 

kekafiran 

dan maka/ lalu agama- 

dia dia mati nya 


dan di antara 

kalian 

s' 


igA 



4 

^CX\ 

neraka 

penghuni 

dan 

mereka itu 

dan 

akhirat 

dunia 

di 

amal-amal 

mereka 


\’p 


h © 


> 


dan orang- 
orang yang 

(mereka) 

beriman 

orang-orang 

yang 

sesung¬ 
guhnya 217 

mereka 

kekai 


di mereka 

daiamnya 


s s * S’ s' 9S s' 


iSu dOji 


rahmat 


mereka meng¬ 
harapkan 


mereka 

itu 


✓ 

Allah jaian 


dan mereka 
berjihad 


mereka 

berhijrah 


jr*-**d' s, 


$ @ 

jjf*' 4N' 

minuman 

keras 

dari 1 
tentang 

mereka bertanya 
kepada kamu 

218 

Maha Maha dan Allah 

Penyayang Pengampun Allah 

U4-oi.j 

k-g s’ 



£ * A m 9 

dan dosa 
keduanya 

bagi 

manusia 

dan beberapa 
manfaat 

besar 

dosa pada kata- dan 

keduanya kanlah judi 




QyLL.i ou U-^ajsj Jf===»\ 

lebih dari kata- mereka apa dan mereka bertanya manfaat dari- lebih 

keperluan kanlah infakkan yang kepada kamu keduanya pada besar 


© p di diy 

kalian supaya ayat- kepada Allah mene- derni- 

219 berpikir kalian ayat-(Nya) kalian rangkan kianlah 


ayat- kepada Allah mene- 

ayat-(Nya) kalian rangkan 



































































































2. Al-Baqarah 



220 tentang dunia dan akhirat. 
Mereka menanyakan kepadamu (Mu¬ 
hammad) tentang anak-anak yatim. 
Katakaniah, "Memperbatki keadaan 
mereka adalah baik!" Dan jika kamu 
mempergauli mereka, maka mereka 
adalah saudara-saudaramu. Allah 
mengetahui orang yang berbuat keru- 
sakan dan yang berbuat kebaikan. Dan 
jika Allah menghendaki, niscaya Dia 
datangkan kesulitan kepadamu 
Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha- 
bijaksana, 

221. Dan janganlah kamu nikahi 
perempuan musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sungguh, hamba sahaya 
perempuan yang beriman lebih baik 
daripada perempuan musyrik meski- 
pun dia menarik hatimu. Dan jangan¬ 
lah kamu nikahkan orang (laki-laki) 
musyrik (dengan perempuan yang 
beriman) sebelum mereka beriman. 
Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang 
beriman lebih baik daripada laki-laki 
musyrik meskipun dia menarik hatimu. 
Mereka mengajak ke neraka, sedang- 
kan Allah mengajak ke surga dan 
ampunan dengan izin-Nya (Allah) 
menerangkan ayat ayat-Nya kepada 
manusia agar mereka mengambil 
pelajaran. 

222. Dan mereka menanyakan ke¬ 
padamu (Muhammad) tentang haid. 
Katakaniah, "Itu adalah sesuatu yang 
kotor." Karena itu jauhiiah' 6 istri pada 
waktu haid; dan jangan kamu dekati 
mereka sebelum mereka suci Apa 
bila mereka teiah suci, campuriiah 
mereka sesuai dengan (ketentuan) 
yang diperintahkan Allah kepadamu 
Sungguh, Allah menyukai orang yang 
bertobat dan menyukai orang yang 
menyucikan diri. 

223. Istri-istrimu adalah ladang bagi- 
mu, maka datangiiah ladangmu itu 
kapan saja dengan cara yang kamu 
sukai Dan utamakanlah (yang baik) 
untuk dirimu. Bertakwalah kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa kamu 
(keiak) akan menemui Nya Dan 
sampaikanlah kabar gembira kepada 
orang yang beriman. 

224 Dan janganlah kamu jadikan 
(nama) Allah dalam sumpahmu se- 
bagai penghaiang untuk berbuat ke- 
bajikan, bertakwa, dan menciptakan 
kedamaian di antara manusia. 78 Allah 
Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 


76. Jangan bercampur dengan istri pada 
waktu haid. 

77. Yang dimaksud suci di sini lalah setelah 
mandi wajib sehabis haid Ada pula yang 
menafsirkan setelah darah berhenti keluar. 
7S.Me!arang bersumpah dengan memperguna- 
kan nama Allah untuk tidak mengerjakan yang 
baik, seperti "Dem : Allah, saya tidak akan 
membantu anak yatim' Tetapi apabila sum 
pah itu teiah terucapkan harusi ah ddanggar 




















































































36 2. Al-Baqarah 

225 Allah tidak menghukum kamu 
karena sumpahmu yang tidak kamu 
sengaja tetapi Dia menghukum kamu 
karena mat yang terkandung daiam 
hatimu Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyantun 78 

226 Bagi orang yang meng ila istri 
nya 80 harus menunggu empat bulan 
Kemudian jika mereka kembali (ke- 
pada istrinya), maka sungguh, Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang 

227. Dan jika mereka berketetapan 
hati hendak menceraikan, maka 
sungguh. Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. 

228. Dan para istri yang diceraikan 
(wajib) menahan diri mereka (me 
nunggu) tiga kali quru'. s ' Tidak boleh 
bagi mereka menyembunyikan apa 
yang didptakan Allah daiam rahim 
mereka, jika mereka beriman kepada 
Allah dan hari akhir, Dan para suami 
mereka lebih berhak kembali kepada 
mereka daiam (masa) itu, jika mereka 
menghendaki perbaikan Dan mereka 
(para perempuan) mempunyai hak 
seimbang dengan kewajibannya me- 
nurut cara yang patut Tetapi para 
suami mempunyai kelebihan di atas 
mereka. 82 Allah Mahaperkasa Maha 
bijaksana 

229 Talak(yang dapatdirujuk) itu dua 
kali. (Seteiah itu suami dapat) me¬ 
nahan dengan baik, atau meiepaskan 
dengan baik Tidak halal bagi kamu 
mengambii kembali sesuatu yang 
teiah kamu berikan kepada mereka 
kecuali keduanya (suami dan istri) 
khawatir tidak mampu menjalankan 
hukum hukum Allah, Jika kamu (wall) 
khawatir bahwa keduanya tidak 
mampu menjalankan hukum hukum 
Allah, maka keduanya tidak berdosa 
atas bayaran yang (harus) diberikan 
(oleh istri) untuk menebus dirinya. 7 
Ituiah hukum-hukum Allah, maka 
janganlah kamu melanggarnya Ba- 
rang siapa melanggar hukum-hukum 
Allah, mereka ituiah orang orang 
zaiim. 

230 Kemudian jika dia mencerai- 
kannya (seteiah talak yang kedua), 
maka perempuan itu tidak halal lagi 
baginya sebeium dia menikah dengan 
suami yang lain. Kemudian jika suami 
yang lain itu menceraikannya maka 
tidak ada dosa bagi keduanya (suami 
pertama dan bekas istri) untuk me 
nikah kembali jika keduanya ber 
pendapat akan dapat menjalankan hu¬ 
kum-hukum Allah. Ituiah ketentuan- 
ketentuan Allah yang diterangkan Nya 
kepada orang-orang yang berpenge 
tahuan. 


dengan membayar kafarat, 

79 Tidak segera menyiksa orang yang ber 
buat dosa 

80 Meng to' istri, maksudnya bersumpah 
tidak akan mencampuri istri. Dengan 
sumpah ini seorang istri menderita karena 
tidak dicampuri dan tidak puia diceraikan 
Dengan turunnya ayat ini, maka suami 
seteiah empat bulan harus mem lih antara 
kembali mencampuri istrinya lagi dengan 
membayar kafarat sumpah atau men 
ceraikan. 








eimclSi 

gj; 04 a ii 2 


diusa- dengan Dia meng- tetapi 

hakan sebab hukum kalian 


sumpah da- dengan Allah menghukum tidak 

kalian lam main-2 kalian 


"7s* * .ft s 

ot *ub 


dia istri-istri dari mereka meng- bagi orang-2 Maha Maha dan 

menanti mereka Ha’ (bersumpah) yang 225 Penyantun Pengampun Allah 


hati 

kalian 


by 1 

Oij © 

9- * 

9 

* * * 

Alii 



hi 

mereka ber- 

dan 

Maha 

Maha 

Allah 

maka 

mereka 

maka 

tetap hati 

jika 226 

Penyanyang 

Pengampun 


sungguh 

kembali 

jika 


- 9 

> 

^JLkJb 

frrv 

i 

fe? it 

u 

hendaklah mere- 

dan waitita-wanita 


Maha Me- 

Maha Allah 

maka 

kamenahau 

yang ditalak 

221 

ngetahui 

Mendengar 

sungguh 

3^ 4\ SL & 

r 

■1 

O' 

cA JA- 2 j> %sj 

Aii? 

di da- Allah menja- 

apa 

mereka me- 

untuk 

bagi halal/ 

dan suci 

tiga 

lam dikan 

yang 

nyembunyikan 


mereka boleh 

tidak (dari haid) 

kali 


bertalaq 


dengan diri 
mereka 


0*?J. CrtJi <y o\ 


merujuki lebih dan suami- Akhirat dan kepada beriman adalah jika 
mereka berhak suami mereka Hari Allah mereka 


rahim 

mereka 


OtSU 3J JS IP4 Cy^i \JJJ 0 \ a> 3 

dengan cara atas yang seperti bagi mereka perbaikan mereka jika yang pada 

yang baik mereka (para wanita) menghendaki demikian 


* 








dua 

kali 


talak 


untuk bagi 
kalian 


r( ~9Ss ^ 

© pr 

i S §USSS 

Ail \3 **0^ 

✓ /> 

• "\r 


Maha- Maha- 

228 bijaksana perkasa 

dan satu tingkat 

Allah kelebihan 

atas 

mereka 

dan para 
lelaki/ suami 

i % cph 


** 

dan dengan cara 

tidak yang baik 

mence- atau 

raikan 

dengan cara 
yang patut 

maka menahan/ 
rujuk lagi 


1 <jl j \ 1 Ua b-^t 

hukum- keduanya bahwa keduanya kalau ke- sesuatu kalian teiah berikan dari apa kalian 

hukum melaksanakan lidak khawatir cuali pada mereka yang mengambii 


5»> » 




oS* I I&. Si XU su *»i 

ia (istri) mem- tentang ataske- ber- maka Allah hukum- keduanya bahwa kalian maka Allah 

bayartebusan apa yang duanya dosa tidak hukum melaksanakan tidak khawatir jika 




nr -*ss* *ss \s*>' 9 ' l . ><*>> m 

aUI 0*3 Sta All \ ^ 


maka me¬ 
reka ituiah 

Allah 

hukum- 

hukum 

mdang- dan ba- kalian me- maka Allah 

gar rang siapa langgar jangan 

hukum- ituiah 

hukum 

dengan- 

nya 



> fO 

*^-*r & 


Italia 6^ © 

i 3*L&» 

>> 

r* 

dia 

kavvin 

se- 

hingga 

se- dari 

sudah 

bagi- halal maka 
nya tidak 

dia (suami.) maka 
mentalaknya jika 229 

orang-orang 
yang zaiim 

mereka 


a Ish Si 3 % Q& 0$ S* £5 

bah- keduanya jika keduanya untuk ataske- berdosa maka dia mence- maka lainnya suami 
wa mengira rujuk duanya tidak raikannya jika 

OjaXjo syu Alii d\pj 4li» U_Sj 

mereka bagi Diamene- Allah hukum- dan Allah hukum- keduanya me- 

230 mengetahui kaum rangkannya hukum ituiah hukum laksanakan 
















































































































2. Al-Baqarah 37 

231. Dan apabila kamu menceraikan 
istri istri (kamu) laiu sampai (akhir) 
iddahnya, 84 maka tahanlah mereka 
dengan cara yang baik, atau ceraikan- 
lah mereka dengan cara yang baik 
(pula). Dan janganlah kamu tahan 
mereka dengan maksud jahat untuk 
menzalimi mereka Barang siapa 
melakukan demikian, maka dia telah 
menzaiimi dirinya sendiri. Dan jangan¬ 
lah kamu jadikan ayat-ayat Allah 
sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat 
Allah kepada kamu, dan apa yang 
telah diturunkan Allah kepada kamu 
yaitu Kitab (Al-Quran) dan Hikmah 
(Sunnah), untuk memberi pengajaran 
kepadamu. Dan bertakwalah kepada 
Allah dan ketahuiiah bahwa Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu 

232. Dan apabila kamu menceraikan 
istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, 
maka jangan kamu halangi mereka 
menikah (lagi) dengan caion suami¬ 
nya, 05 apabila telah terjalin kecocokan 
di antara mereka dengan cara yang 
baik. Itulah yang dinasihatkan kepada 
orang-orang di antara kamu yang 
beriman kepada Allah dan hari akhir 
Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. 
Dan Allah mengetahui, sedangkan 
kamu tidak mengetahui 

233. Dan ibu ibu hendaklah me- 
nyusui anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, bagi yang ingin me 
nyusui secara sempurna Dan ke- 
wajiban ayah menanggung nafkah 
dan pakaian mereka dengan cara yang 
patut. Seseorang tidak dibebani lebih 
dari kesanggupannya Janganlah 
seorang ibu menderita karena anak- 
nya dan jangan pula seorang ayah 
(menderita) karena anaknya Ahli 
waris pun (berkewajiban) seperti itu 
pula Apabila keduanya ingin menya- 
pih dengan persetujuan dan permu- 
syawaratan antara keduanya maka 
tidak ada dosa atas keduanya Dan j ka 
kamu ingm menyusukan anakmu 
kepada orang lain, maka tidak ada 
dosa bagimu memberikan pem- 
bayaran dengan cara yang patut 
Bertakwalah kepada Allah dan ke¬ 
tahuiiah bahwa Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan. 


81 Quru jamak dari qar u yang berarti suci, 
atau haid 

82 Karena suami antara lam bertanggung 
jawab terhadap keselamatan dan kesejah 
teraan rumah tangga {An-Nisa'( 4): 34) 

83 Ayat ini menjadi dasar hukum khulu dan 
penerimaan ‘iwad Khulu' yaitu hak istri 
untuk bercerai dan suaminya dengan 
membayar iwad melalui pengadtlan. 

84 Jdah lalah masa menunggu (tidak boleh 
menikah) bagi perempuan karena percerai 
an atau kematian suaminya 
85 Menikah lagi dengan bekas suami atau 
laki-lakiyang lain 



























































38 2. Al-Baqarah 

234 Dan orang-orang yang mati di 
antara kamu serta menmggaikan istri- 
tstri hendaklah mereka (istri-istri) 
menunggu empat bulan sepuluh hari. 
Kemudian apabila telah sampai (akhir) 
iddah mereka, maka tidak ada dosa 
bagimu mengenai apa yang mereka 
lakukan terhadap diri mereka 86 me 
nurut cara yang patut. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

235 Dan tidak ada dosa bagimu 
meminang perempuan-perempuan 
itu dengan sindiran 8 ' atau kamu sem- 
bunyikan (keingmanmu) dalam hati 
Allah mengetahui bahwa kamu akan 
menyebut nyebut kepada mereka 
Tetapi janganlah kamu membuat 
perjanjian (untuk menikah) dengan 
mereka secara rahasia, kecuali sekadar 
mengucapkan kata kata yang baik. 88 
Dan janganlah kamu menetapkan 
akad nikah sebelum habis masa 
iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah 
mengetahui apa yang ada dalam 
hatimu, maka takutlah kepada-Nya 
Dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
Pengampun Maha Penyantun. 

236. Tidakada dosa bagimujika kamu 
menceraikan istri istri kamu yang 
belum kamu sentuh (campuri) atau 
beium kamu tentukan maharnya Dan 
hendaklah kamu beri mereka mut a h, S9 
bagi yang mampu menurut kemam- 
puannya dan bagi yang tidak mampu 
menurut kesanggupannya, yaitu 
pemberian dengan cara yang patut 
yang merupakan kewajiban bagi 
orang-orang yang berbuat kebaikan 

237 Dan jika kamu menceraikan 
mereka sebelum kamu sentuh (cam¬ 
puri), padahal kamu sudah me- 
nentukan maharnya maka (bayarlah) 
seperdua dari yang telah kamu 
tentukan, kecuali jika mereka (mem- 
bebaskan) atau dibebaskan oleh orang 
yang akad nikah ada di tangannya. 90 
Pembebasan itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan janganlah kamu lupa 
kebaikan di antara kamu. Sungguh, 
Allah Maha Meiihat apa yang kamu 
kerjakan. 


S6.Berhias bepergian atau menerima 
pinangan. 

87, Perempuan yang bo'eh dipinang secara 
sindiran lalah perempuan yang dalam iddah 
karena mati suaminya, atau karena talak 
bain sedang perempuan yang dalam iddah 
talak raj i tidak boleh dipinang waiaupun 
dengan sindiran 

88, Perkataan sindiranyang baik. 

89 lalah sesuatu yang dibenkan oleh suami 
kepada istri yang dlceraikannya ;ebagai 
penghibur. selain nafkah sesuai dengan 
kemampuannya. 

90-lalah suami atau wall. Kalau wall yang 
membebaskan maka suami dibebaskan 
dari membayai separo mahar. sedang kalau 
suami yang membebaskan maka dia 
membayarseluruh mahar. 





4ptipi 







> ss > 


m 


dengan diri 
mereka 


hendaklah mereka 
menangguhkan 


dan (mereka) 
meninggalkan 


di antara 
kalian 


divvafat- 

kan 


dan orang- 
orang yang 


pi 3? *4 (aZ Jfr 


atas 

kalian 


berdosa 

'1C 


maka 

tiada 


masa (idah) 
mereka 

.y 


mereka maka 
sampai apabila 


dan sepuluh bulan 
(hari) 


empat 




Maha 

Mengetahui 


kalian 

kajakan 


dengan dan 
apa yang Allah 


menurut 
yang patut 


din 

mereka 


pada mereka tentang 
perbuat apa yang 


p it i- * 

y S’ S’ • S' s H 


wanita- 

wanita 


me¬ 

minang 


dari"' dengan- 
nya 



^Soic- 


tentang 


atas 

kalian 


berdosa 


dan 

tidak 


234 


p\ a l glkJ $ 

kalian akan me- bahwa Allah menge- diri da- kalian raenyem- atai 

kalian 


kalian akan me- 
nyebut-2 mereka 


menge- 

tahui 


diri 

kalian 


da¬ 

lam 


kalian menyem- 
bunyikan 


£ 


X* 5 Qj^ lr- * c£-b 

yang parka- kalian hen- kecu- (secara) kalian mengadakanjanji ja- tetapi 

baik taan mengucapkan daknya ali rahasia (kawin) pada mereka ngan 

50 iiii 55^2 % 


waktunya 


kitab/ 

kepastian 


sampai sehingga 


nikah 


berakad 


kalian ber- 
tetaphati 


dan 

jangan 


\y*kSj 6JJ Jo-la U pSo 


dan 

ketahuilah 


maka takutlah 
kepada-Nya 


diri kalian 
(hati kalian) 


di da- apa Dia me- Allah 
lam yang ngetahui 


bahwa- 

sanya 


dan 

ketahuilah 
T 


Hi 


isteri-2 kalian men- jika atas berdosa tidak- Maha Maha Allah bahv 

eemikart 


isteri-2 

(kalian) 


atas 

kalian 

* >*>*•*£ t -f* 


tidak- 
lah 235 


Maha Maha Allah bahwa- 

Penyantun Pengampun sanya 

C 9 < 1 >»*yy 


UP u*j^j P4 5 J' p ^ 


W 

M\ 


m 

& 


orang yang atas dan berilah mutah keteiituan/ bagi kalian me- atau kalian cam- belum yang 

mampu (pemberian) mereka mahar mereka nentukan pud mereka 


£ \j£ b>£2\> ^ ijS* Jp\ oJi 


'4*' #1 


orang-2 yang 
berbuat kebaikan 

atas (merupakan) dengan 

ketentuan yang baik 

(sebagai) 

hadiah 

menurut ke- orang yang 
mampuannya miskin 

dan menurut ke- 
atas mampuannya 

9 > » 

r»y S’ 

J3J 

u> y 9 'in „ 

,* J& rtii.ijiin ^ 

9 y 

o' 

& U 


Sib 

jjvri: 


Jr* 


kalian telah 
menentukan 

dan 

sungguh 

kalian mencam- 
puri mereka 

bahwa 

se- dari 

belum 

kalian mence- 
raikan mereka 

dan 

jika 

236 



Z\ ‘ 

>3*-** O' 

% 


£ 

> * r 

<—AsySp 

i < 

J> 

** ^ 

^ / 

cA 

duna- atau 

afkan 

mereka jjka 

memaafkan 

ke¬ 

cuali 

kalian 

tentukan 

apa 

yang 

maka (bayarlah) 
seperdua 

ketentuan/ 

mahar 

bagi 

morcka 


}\ ob 

<epada lebih pemaafan 

takwa dekat kalian hr 

\y> i h "P <3-^1 % 


9 ^ 9y 4 


& 


ikatan 


•* ^ 

yang 


ISoJi 

nikah 

K A, 




e JL-> 

- 1 " -> 

di tangannya 
(memegang) 


<JL>n 


237 


kalian 

keijakan 


dengan/ Allah sesung- 
segala apa guhnya 


kalian me- dan 
lupakan jangan 













































































2. Al-Baqarah 39 


238 Peiiharalah semua salat dan salat 
wusta. 9 ' Dan iaksanakaniah (salat) 
karena Allah dengan khusyuk. 

239 Jika kamu takut (ada babaya), 
salatlah sambil berjalan kaki atau 
berkendaraan. Kemudian apabila te- 
lah aman, maka ingatlah Allah (salat¬ 
lah), sebagaimana Dia teiah meng- 
ajarkan kepadamu apa yang tidak 
kamu ketahui. 

240. Dan orang orang yang akanmati 
di antara kamu dan menmggaikan is- 
tri-istri, hendaklab membuat wasiat 
untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah 
sampai setahun tanpa mengeiuarkan- 
nya (dari rumah) Tetapi jika mereka 
keluar (sendlri), maka tidak ada dosa 
bagimu (mengenai apa) yang mereka 
lakukan terhadap diri mereka sendiri 
dalam hal hal yang baik. Allah Maha- 
perkasa Mahabijaksana. 

241 Dan bagi perempuan perempu- 
an yang dlceraikan hendakiah diben 
mut'ah menurut cara yang patut, se- 
bagai suatu kewajiban bagi orang 
yang bertakwa 

242 Demikianlah Allah menerangkan 
kepadamu ayat ayat-Nya agar kamu 
mengerti 

243. Tidakkah kamu memperhatikan 
orang orang yang keluar dari karri 
pung halamannya sedang jumlahnya 
ribuan karena takut mati? Lalu Allah 
berfirman kepada mereka, 'Matilah 
kamu!" Kemudian Allah menghidup- 
kan mereka Sesungguhnya Allah 
memberlkan karunia kepada manusia, 
tetapi kebanyakan manusia tidak 
bersyukur. 

244 Dan berperanglah kamu di jalan 
Allah, dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 

245. Barang siapa meminjami” Allah 
dengan pmjaman yang baik, maka 
Allah meiipatgandakan ganti kepada 
nya dengan banyak. Allah menahan 
dan meiapangkan (rezeki) dan ke 
pada-Nyalah kamu dikembalikan. 


97. Salat wusta menurut hadis yang sahih 
adalah salat Asar 

92. Maksud meminjami Allah adalah 
menginfakkan hartanya di jalan Allah. 
















































































40 2. Al-Baqarah 

246. Tidakkah kamu perhatikan para 
pemuka Bani Israii setelah Musa wafat, 
ketika mereka berkata kepada seorang 
nabi mereka. "Angkatlah seorang raja 
untuk kami, niscaya kami berperang di 
jalan Allah." Nabi mereka menjawab, 
'Jangan jangan jika diwajibkan atas 
mu berperang, kamu tidak akan ber¬ 
perang juga?" Mereka menjawab, 
“Mengapa kami tidak akan berperang 
di jalan Allah, sedangkan kami telah 
diusir dan kampung halaman kami 
dan (dipisahkan dari) anak-anak ka 
mi?’ |S3 Tetapi ketika perang itu di 
wajibkan atas mereka mereka ber- 
paling, kecuali sebagian kecil dari 
mereka Dan Allah Maha Mengetahui 
orang orang yang zalim. 

247 Dan nabi mereka berkata ke¬ 
pada mereka, "Sesungguhnya Allah 
telah mengangkat Talut menjadi 
rajamu." Mereka menjawab “Bagai- 
mana Talut memperoleh kerajaan atas 
kami, sedangkan kami lebih berhak 
atas kerajaan itu danpadanya, dan dia 
tidak diberi kekayaan yang banyak?" 
(Nabi) menjawab, Allah telah me 
mllihnya (menjadi raja) kamu dan 
memberikan kelebihan ilmu dan fisik,” 
Allah memberikan kerajaan-Nya ke¬ 
pada stapa yang Dia kehendaki, dan 
Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. 

248. Dan nabi mereka berkata ke¬ 
pada mereka 'Sesungguhnya tanda 
kerajaannya ialah datangnya Tabut 4 
kepadamu yang di dalamnya terdapat 
ketenangan dari Tuhanmu dan sisa 
peninggalan keluarga Musa dan 
keluarga Harun yang dibawa oleh 
malaikat,'Sungguh pada yang derm 
kian itu terdapat tanda (kebesaran 
Allah) bagimu jika kamu orang ber 
man. 


93 Meieka diusir dan anak anak mereka 

drtawan. 

S-i Tabut ialah peti tempat menyimpan 

7a u rat. 







fpUi M -Oi Isf. & *&0' Ji p 

mereka ke- Musa sesu- dari Israii Bani dari pemuka- ke- kamu apakah 

berkata tika dah pemuka pada lihat tidak 

% oo a && & 


dia (nabi) Allah jalan di kami 

berkata berperang 


seorang untuk angkat- untuk kepada se- 

raja kami lab mereka orang nabi 




•S' A 


ifete h\ 3i<ii 


oi 






kalian mau tidak- berperang 

berperang lab 


atas 

kalian 


diwajibkan jika mungkin se- apa- 
kali kalian kah 


\^p 13.J jsS -sM T3 i£ 

kami telah padahal sesung# Allah jalan di kami ber- tidak bagi dan mereka 

diusir guhnya perang mau kami mengapa berkata 

& 




mereka berperang 
beipaling 




dan 

berkata 246 


atas diwa- maka dan anak- rumah/kampung dari 

mereka jibkan tatkala anak kami halaman kami 

~\ 


terhadap orang-2 
zalim 


(sebagai) 

raja 


Talut 

. £7' 


as 

> f * 

<0 VI 

•V 

dan 

diantara 

sedikit/bebe- ke- 

li Allah 

mereka 

rapa (orang) cuali 


Si 

»-*■< < i 


bagi Dia telah sung- Allah sesung- nabi kepada 

kalian mengangkat guh guhnya mereka mereka 

> u v 


#D'L a iJO & 1313 

(mengendalikan) lebih dan/pada- atas kerajaan/peme- pada- adalah/ apakah patut mereka 

pemerintahan berhak hal kami kami rintahan nya jadi dia berkata 


memilihnya 


>1, 


dan 

Allah 


dan tubuh 
(yang perkasa) 


jis 

berkata 

(nabi) 

4121 

harta/ 

kekayaan 

; 

dari 

- 

.■— 

luas/ < 

cukup di 


* «* 
j a 

tX STS' 

Jfl—J 


ilmu 

dida- 

keluasan/ 

dan Dia me- 


lam 

keungguian 

nambahnya 


atas 

kalian 


-A— 


Maha 


* r 

> 

A ,— 



- 

Did 

** 

Mahaluas 

dan 

Dia ke- 

siapa 

kerajaan-Nya/ 

Dia mem- 

(pemberian-Nya) 

AHah 

hendaki 

yang 

(pemerintahan) 

berikan 


>> 

r 

akan datang 
kepada kalian 


£==0)1 O' ol 

bah- kerajaannya tanda- sesung- nabi kepada dan 

wa (ia jadi raja) tanda guhnya mereka mereka berkata 


£ 

tM 9 


.s & ^ ~ 9 

dari dan Tuhan dari ketenangan 

apa 


dan 

sisa 


Tuhan 

kalian 


3 

di da¬ 
lamnya 


■£ ^ * t 

peti tabut 




Still 1 


Ik ' Ti 

ob >._ 9*3* o' Aj-* 



Harun 


9 A A .-A**** 


orang-orang 
yang beri man 


(adalah jika 
kalian) 


danke- 

hiarga 


bagi 


Musa 


ke- mening- 

luarga galkan 



k/j 



k 

terdapat 

demi- 

pada 

sung- 

tanda-tanda 

kian itu 


gull 

^¥y yj-> 






























































































2. Al-Baqarah 41 

249 Maka ketika Talut membawa 
bala tentaranya dia berkata 'Allah 
akan menguji kamu dengan sebuah 
sungal. Maka barang siapa meminum 
(airnya) dia bukanlah pengikutku 
Dan barang siapa tidak meminumnya, 
maka dia adalah pengikutku, kecuali 
menciduk seciduk dengan tangan." 
Tetapi mereka meminumnya kecuali 
sebagian kecil di antara mereka Ketika 
dia (Talut) dan orang orang yang 
benman bersamanya menyeberangi 
sungai itu, mereka berkata 'Kami 
tidak kuat lagi pada hari ini melawan 
Jalut dan bala tentaranya " Mereka 
yang meyakini bahwa mereka akan 
menemui Allah berkata, "Betapa 
banyak kelompok kecil mengalahkan 
kelompok besar dengan izin Allah. 11 
Dan Allah beserta orang-orang yang 
sabar 

250 Dan ketika mereka maju me 
lawan Jalut dan tentaranya mereka 
berdoa “Ya Tuhan kami, limpahkanlah 
kesabaran kepada kami, kokohkanlah 
langkah kami dan tolonglah kami 
menghadapi orang orang kafir. 1 ' 

251. Maka mereka mengalahkannya 
dengan izin Allah, dan Dawud mem- 
bunuh Jalut, Kemudian Allah mem- 
berinya (Dawud) kerajaan dan hik- 
mah dan mengajarinya apa yang Dia 
kehendaki. Dan kalau Allah tidak 
melindungi sebagian manusia dengan 
sebagian yang lain, niscaya rusaklah 
bumi ini. Tetapi Allah mempunyai 
karuma (yang dilimpahkan Nya) atas 
seluruhalam. 

252 Itulah ayat ayat Allah, Kami 
bacakan kepadamu dengan benardan 
engkau (Muhammad) adalah benar- 
benarseorang rasul 












































































42 2. Al-Baqarah 


JUZ3 

253 Rasul-rasul itu Kami lebihkan 
sebagian mereka dari sebagian yang 
lain. Di antara mereka ada yang 
(langsung) Allah berfirman dengannya 
dan sebagian lagi ada yang ditinggi- 
kan-Nya beberapa derajat. Dan Kami 
ben Isa putra Maryam beberapa muk- 
jizat dan Kami perkuat dia dengan 
Ruhul Qudus 95 Kalau Allah meng- 
hendaki, niscaya orang orang setelah 
mereka tidak akan berbunuh-bunuh- 
an, setelah bukti-bukti sampai kepada 
mereka. Tetapi, mereka berselisih, 
maka ada di antara mereka yang 
beriman dan ada (pula) yang kafir 
Kalau Allah menghendaki tidaklah 
mereka berbunuh bunuhan Tetapi, 
Allah berbuat menurut kehendak-Nya 

254. Wahai orang orang yang ber¬ 
iman! Infakkanlah sebagian dari rezeki 
yang telah Kami berikan kepadamu 
sebelum datang hari ketika tidak ada 
lagi jual beli, tidak ada lagi persaha- 
batan dan tidak ada lagi syafaat 
Orang-orang kafir ituiah orang yang 
zalim. 

255. Allah, tidak ada tuhan selain Dia. 
Yang Mahahidup yang terus-menerus 
mengurus (makhluk-Nya) tidak me- 
ngantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa 
yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi. Tidak ada yang dapat memberi 
syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia 
mengetahui apa yang di hadapan 
mereka dan apa yang di belakang 
mereka dan mereka tidak mengetahui 
sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya 
melainkan apa yang Dia kehendaki. 
Kursi-Nya* meliputi langit dan bumi. 
Dan Dia tidak merasa berat meme 
lihara keduanya, dan Dia Mahatinggi 
Mahabesar, 

256. Tidak ada paksaan dalam (meng- 
anut) agama (Islam) sesungguhnya 
telah jelas (perbedaan) antara jalan 
yang benar dengan jalan yang sesat 
Barang siapa ingkar kepada Taguf 1 
dan beriman kepada Allah, maka 
sungguh, dia telah berpegang (teguh) 
pada tali yang sangat kuat yang tidak 
akan putus Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. 


95. Menurut sebagian mufasir, yang di- 
inaksud Ruhul Qudus lalah Malaikat Jibril 
96 Sebagian mufasir mengartikan dengan 
ilmu Ahah, ada pula yang mengartikan 
dengan kekuasaan Nya, dan ada juga yang 
menafsirkan lain. 

97. Setan dan apa saja yang disembah selain 
dan Allah swt 



V if 


r syUI ll jjjifT |§|gf r 


AI ■* \' * X A 

pJS cy> (JojO ULyai J—J' % 


keterangan/ 

mukjizat 


(ada) dari/di an- 
orang tara mereka 

yang atas sebagian Kami telah rasul- 

lain sebagian mereka lebihkan rasul 

itu 

^ S 9 S’ 

$ 


| '*** S' ^ \ S 9 J&" ** 9 <S 

UuJlj 


Maryam 

anak 

‘Isa 

dan Kami beberapa sebagian 

berikan derajat mereka 

dan Dia me- 
ninggikan 




orang-2 berbunuh- tidak Allah meng- dan Al-Qudus 

yang bunuhan hendaki jika 

<$is jkw3 k 


dan Kami 
perkuat dia 


Ruh 


mereka 

berselisih 


^ s'Z. , Ttsr A' *-jr ^ q 

_ ZS* L® Q* O* 

mereka tidak Allah meng- dan kafir orang dan di an- beri- (ada) maka di an- 
berbunuh-2 hendaki jika yang tara mereka man orang tara mereka 

s’’ t^Tt k -• i - 


akan 

tetapi 


* keterangan- 
keterangan 


datang kepa¬ 
da mereka 


apa sesudah dari 
yang 


sesudah 

mereka 


infakkanlah 


mereka 

beriman 


orang- 
orang yang 


wahai 


Dia ke- apa 

253 hendaki yang 


Dia Allah 
berbuat 


akan 

tetapi 


^^ y, y (S (7/ S’ 9*? 9 ^ 9 ** X 4 

^3 a|U* 3 Xb £3-^ fJt o? KZs 


dan ti- persa- dan ti- pada- 
dakada habatan dak ada nya 


jual tidak hari akan bah- sebe- 
beli ada datang wa lum 


dari Kami berikan dari 
rezeki pada kalian apa 

y. i\ A\ y at © suit p &£& 


Dia melain- tuhan tidak Allah 
kan ada 


254 


orang-orang 
yang zalim 


me¬ 

reka 


dan orang- 
orang kafir 


syafaat/ 

pertolongan 


IS 4 C 2 M fJ> y 


dan apa 

yang 


langit 


di 


apa kepunya- tidur dan kantuk menim- ti- 
yang an-Nya tidak pa-Nya dak 


Berdiri 

Sendiri 


Yang 

Hidup 


jju U Ajjb SM oXt 4^5 3 ofD*' 

di antara apa Dia me- dengan ke- di sisi- (bisa)memberi yang siapa- bumi di 

yang ngetahui izin-Nya cuali Nya syafaat kah 


% yh l£ ^ r&k* &3 444 






dengan ke- 
apa yg cuali 

e 


ilmu 


dari 


dengan 

sesuatu 


mereka 

mengetahui 


dan 

tidak 


di belakang dan apa 
mereka yang 


tangan 

mereka 


memelihara Dia mera- dan dan langit kekuasa- luas/ Dia ke- 

keduanya sa berat tidak bumi an-Nya meliputi hendaki 

'A ‘0 4 X ^ 0 % 

(jalan) telah sesung- agama dalam/ paksaan tidak Maha- Maha- dan 

yang benar jelas gunya unluk ada 255 besar tinggi Dia 

X-A* - 1x5*3 yJ^UsJb jJCKy (>J Cy? 


maka kepada 
sungguh Allah 


dan ia 
beriman 


dengan/kepa¬ 
da Taguf 


ingkar 

ijyt 


maka ba- (jalan) 
rang siapa yang sesat 


dari 


^ $£ ’M, a S Ji?' iPV 

laha Me- Maha dan bagi- akan tidak yang dengan/ ia telah 


Maha Me- Maha dan bagi- 
256 ngetahui Mendengar Allah nya 


akan 

putus 


yang 

teguh 


dengan/ 
kepada tali 


ia telah 
berpegang 


1 








































































1 r 




& « 


/ 




ot 


1 

to# 


-Oil 

dari 

Dia mengeiuar- 
kan mereka 

mereka 

beriman 

orang- 
orang yang 

Pelin- 

dung 

Allah 


to* r> itoto /* -’It' 


/vl, 


dari 


(setan) menge- 
luarkan mereka 


setan/ 

berhala 


pelindung 

mereka 


mereka 

kafir 


dan orang- 
orang yang 


> & 


to: p jiat toto tow sto' ji ^331 

di da- mereka neraka penghuni mereka kepada kegelap- pada cahaya 

lamnya itu an (kekanran) 


S c!r sf^ 1 <3i -h P d>34J- 

Tuhan- dalam/ Ibrahim (ia) orang ke- kamu per- apakah mereka 

nya tentang mendebat yang pada hatikan tidak 257 kekal 


»> 

m s' 

<£j 

< S 9 

JS ij. 


to 

menghi¬ 

dupkan 

Dia yang 

Tuhan- Ibrahim 

ku 

ber- ketika 
kata 

kerajaan/ 

pemenntahan 

Allah telah mem- ka- 
berinya rena 

6b 

- 

a d 4 P& Ja 

SL M - 

> * 

C- 

’-i rr 
hi 

- >-• 

Jb 

menda- 

tan^kan 

Allah maka Ibrahim ber- 

sungguh kata 

dan saya 
mematikan 

saya saya 

hidupkan 

(orang itu) dan Dia 

berkata mematikan 

lsZ\ 

•4 ^ 


’to ^ 


(3ytoJl 

(js 

orang 

yang 

maka kehi- 
langan akal 

barat dari dengan- maka da¬ 
nya tangkan 

timur 

dari dengan 

matahari 


j>\ @ jeJj&h fjP V 

ia seperti atau orang-orang pada Dia memberi tidak dan ia 

melajui __ orang yang 258 yang zalim _kaum _ petunjuk _ Allah kafir 


A </4 & J \5 \4gfc £ %£■ 'S & & 

Allah (negeri) menghi- bagai- ia her- atap- atas roboh dan (ne- suatn atas 

ini dupkan mana kata atapnya g eri) i tu negeri 

lii fks* ii p JL 2u & iSCS \&p sz 

kalian ting- berapa Dia Dia bang- kemn- tahun status Allah maka mema- matinya se- 

gal (di sini) (lama) berkata kitkan dian tikannya (robohnya) sndah 




1 9 try / /* £* 


AjjUdd J5> 3& 3^ cAJ 315 

tahun seratus kalian bah- Dia hari setengah atau sehari saya ia ber- 
tinggal kan berfinnan _ __ _ tinggal kata 


* < /■ 


ji to to p ^a.a jt jjsk 


to ttoto to tto 


ke- dan berubah tidak dan minum- 

pada lihatlah an kamu 


makanan kepada maka 

kamu lihatlah 


toi jto to toto 


kepada dan 

lihatlah 


bagi 

manusia 


tanda/ke- 

kuasaan 


dan Kami akan 
jadikan kamu 


s' 

keledai 

kamu 




maka (dengan) Kami mem- kemu- Kami menyu- bagaimana 

tatkala daging bungkusnya dian sunnya kembali 


a l lad I 

* 

tulang- 

belulang 


C »<. 1 i- \' '* > to ><’7 ^t- to 

3^=3 «Uil (^1 Jb d v 

Maha- sesnatu segala atas Allah bahwa- saya me; ia ber- kepa- telah 

259 kuasa sanya ngetahui kata danya nyata 







2. Al-Baqarah 43 

257. Allah Pehndung orang yang ber- 
iman. Dia mengeluarkan mereka dari 
kegelapan kepada cahaya (iman). Dan 
orang-orang yang kafir, pelindung-pe- 
lindungnya adalah setan, yang me¬ 
ngeluarkan mereka dari cahaya ke¬ 
pada kegelapan. Mereka adalah peng¬ 
huni neraka. Mereka kekal di dalam- 
nya. 

258. Tidakkah kamu memperhatikan 
orang* yang mendebat Ibrahim me- 
ngenai Tuhannya, karena Ailah telah 
memberinya kerajaan (kekuasaan). 
Ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah 
Yang menghidupkan dan mematikan," 
dia berkata, 'Aku pun dapat menghi¬ 
dupkan dan mematikan. 1 ' 99 Ibrahim 
berkata, "Allah menerbitkan matahari 
dari timur, maka terbitkanlah ia dari 
barat.' Maka bingunglah orang yang 
kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk 
kepada orang-orang zalim. 

259. Atau seperti orang yang me- 
lewati suatu negeri yang (bangunan- 
bangunannya) telah roboh hingga 
menutupi (reruntuhan) atap atapnya, 
dia berkata, “Bagaimana Allah meng¬ 
hidupkan kern ball (negeri) ini seteiah 
hancur?" Lalu Allah mematikannya 
(orang itu) selama seratus tahun, 
kemud/an membangkitkannya (meng- 
hidupkannya) kembali. Dan (Allah) 
bertanya, 1 Berapa lama engkau tinggal 
(di sini)? 11 Dia (orang itu) menjawab, 
Aku tinggal (di sini) sehari atau 
setengah hari." Allah berfirman, 
"Tidak! Engkau telah tinggal seratus 
tahun. Lihatlah makanan dan minum- 
anmu yang belum berubah, tetapi 
lihatlah keledaimu (yang telah menjadi 
tuiang-belulang). Dan agar Kami jadi 
kan engkau tanda kekuasaan Kami 
bagi manusia. Lihatlah tuiang-belu¬ 
lang (keledai itu), bagaimana Kami 
menyusunnya kembali, kemudian 
Kami membalutnya dengan daging. 1 
Maka ketika telah nyata baginya, dia 
pun berkata, "Saya mengetahui bahwa 
Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. 11 


98. Menurut sebagian riwayat adalah 
Narnruz, Raja Babilonia. 

99. Menghidupkan iaiah membiarkan 
hidup, dan yang dimaksudkan dengan 
mematikan ialah membunuh. Perkataannya 
itu untuk mengejek Nabi Ibrahim a.s. 





















































































44 


2. Al-Baqarah 


260 Dan (ingatlah) ketika Ibrahim 
berkata “Ya Tuhanku perlihatkanlah 
kepadaku bagaimana Engkau meng- 
hidupkan orang mati," Allah berfir- 
man, Belum percayakah engkau?" Dia 
(Ibrahim) menjawab, *Aku percaya, 
tetapi agar hatiku tenang (mantap) * 
Dia (Allah) berfirman "Kalau begitu 
ambiilah empat ekor burung lalu 
cincanglah olehmu kemudian letakkan 
di atas masing masmg bukit satu bagi 
an kemudian panggillah mereka 
mscaya mereka datang kepadamu 
dengan segera “ Ketahuilah bahwa 
Allah Mahaperkasa Mahabijaksana 

261. Perumpamaan orang yang meng 
infakkan hartanya di jalan Allah seperti 
sebutir biji yang menumbuhkan tujuh 
tangkai, pada setiap tangkai ada 
seratus biji Allah melipatgandakan 
bagi siapa yang Dia kehendaki, dan 
Allah Mahaluas Maha Mengetahui. 

262. Orang yang menginfakkan har¬ 
tanya di jalan Allah, kemudian tidak 
mengiringi apa yang dia infakkan itu 
dengan menyebut nyebutnya dan me- 
nyakiti (perasaan penerima), mereka 
memperoleh pahala di sisi Tuhan 
mereka. Tidak ada rasa takut pada me¬ 
reka dan mereka tidak bersedih hati 

263 Perkataan yang baik dan pem- 
berian maaf 00 lebih baik daripada 
sedekah yang duringi tindakan yang 
menyakiti. Allah Mahakaya, Maha 
Penyantun. 

264. Wahai orang-orang yang ber- 
iman! Janganlah kamu merusak se- 
dekahmu dengan menyebut nyebut¬ 
nya dan menyakiti (perasaan peneri 
ma) seperti orang yang menginfakkan 
hartanya karena riya’ (pamer) kepada 
manusia dan dia tidak beriman kepada 
Allah dan han akhir. Perumpama- 
annya (orang itu) seperti batu yang 
licin yang di atasnya ada debu, 
kemudian batu itu ditimpa hujan 
lebat, maka tinggallah batu itu licin 
lagi. Mereka tidak memperoleh se 
suatu apa pun dari apa yang mereka 
kerjakan Dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang orang kafir 



T 


4 t 


w>\ 


100 Perkataan yang baik, menolak dengan 
cara yang baik, dan pemberian maaf lalah 
memaafkan tingkah iaku yang kurang 
sopandari peminta 





V 


a 




9 £ S' 9 s' 


3is <j*° fu niAr* mZZm ■'-~ l 

apakah Dia ber- orang-2 Engkau bagai- perlihatkan ya Tu- Ibrahim ber- dan 
tidak firman mati hidupkan mana kepadaku hanku kata ketika 


dari empat maka Dia ber- hatiku agar me- akan ya(saya iaber- kamu 

(ekor) ambiilah firman nenteramkan tetapi percaya) kata percaya 


OiH- lM?" cr ci*'' O-**?' s - 3 




■£ > -sir 


satu dari bukit tiap- atas jadikan kemu- kepada lalujinakkan burung 

bagian padanya tiap dian kamif burung itu 


A> aAJ* o' ^ 

Maha- Maha- + Allah bahwa- dan ke- segera dia akan men- panggillah kemo- 
260_ bijaksana perkasa sanya tahuilah datangimu dia dian 


yi ii 


a 

•» jl 

s' 

s' 

s' 


biji/ 

benih 

seperti Allah 

jalan 

di harta 

mereka 

mereka 

menginfakkan 

orang-2 

yang 

perum¬ 

pamaan 


\ & s 

/■** t-I*/ 

Aii 1 9 A«^>* 

— ' j5? • 

s' 

$ 

a 

s' * S' 

m 

cr^ 

c3' 

Dia melipat 
gandakan 

dan biji/ 

Allah benih 

seratus 

tangkai tiap- 

tiap 

pada tangkai 

tujuh 

ia 

tumbuh 






harta mereka orang-2 

mereka menginfakkan yang 261 

Maha Me- Mahaluas dan Drake- bagi siapa 

ngetahui (karunia-Nya ) Allah hendaki yang 

9>< 

r * 5 


h/j 

& 

IjjaJut 

t 

s »> *> 

s' 

V 

p i\ ^ a 

bagi 

mereka 

gunjing- 

an 

dan 

tidak 

um¬ 

patan 

mereka 

infakkan 

apa 

yang 

mereka 

iringi 

tidak 

kemu- Allah jalan di 

dian 


me- dan atas kekha- dan ti- Tuhan di sisi pahala 

reka tidak mereka watiran dak ada mereka mereka 


S 

- <r 

s* 

o* Jy 

£ * ■'< 

A J 

fi. 

A 

|nr) 

ia meng- 
iringinya 

sedekah 

dari- lebih 

pada baik 

dan pemberian 
maaf 

yang 

baik 

perka¬ 

taan 

262 

13^ 

*5 

\p\ 

u jji UiVi 0 

£ 

M>* 

$ S' m . 

s' . I#! 

•>• ■X 

& if-' 

&\ 

kalian 

merusak 

jangan¬ 

lah 

mereka 

beriman 

orang-2 

yang 

wahai 

263 

Maha 

Penyantun 

Maha- dan 
kaya Allah 

gun- 

jmgan 


o-Q\ £31* 

s'" s' s' «* s' s' 


$.S* Y > s » x' 


manusia riyaVingin harta (ia)rueng- 

dilihat nya infakkan 


CA$t sJ 


seperti dan gun- 

orangyang jingan 

& \ * 


dengan 

umpatan 


Ax j, 

sedekah 

kalian 


atasnya 


batu licin 


seperti maka perum- akhirat 
pamaannya 


dan 

hari 


kepada 

Allah 


ia ber- dan 

iman tidak 


£ 

S-AJ 

*5 iisS* 

4 'S 


/ (i 
vb* 

atas 

menguasai 

mereka 

tidak bersih maka ia me- 

ninggalkannya 

hujan 

lebat 

maka kemudian 
menimpanya 

tanah/ 

debu 


^ (JytSCh '^\ C 4 U \j ^y^k=ss> \lJ 

orang-orang kaum. Dia memberi tidak dan mereka dari sesuatu 

264 kafir petunjuk Allah usahakan apa yang 




































































r '|gtil 






Allah 


keridaan 


<iil >0lA_-v9 >jA 'iX — a£*t\ j**gJl^l 

harta 
mereka 


Si' ^ 


karena 

mencari 


H*w»l ®>b~? 


mereka meng- orang-orang danperum- 

mfakkan yang pamaan 


9 # A X 

JDi i L%, 


rt 


hujan 

lebat 


menimpanya/ di dataran sebuah 
menyiramnya titiggi kebun 


*# 


seperti 
£ 


diri/jiwa 

mereka 


Lrt 

dari dan untuk 
keteguhan 




maka hu- hujan menimpanya/ tidak maka 

jan gerimis lebat menyiramnya jika 


dua kali 
lipat 


makanannya/ maka menda- 
buahnya tangkan 


S'J^' \' >^1'' 

>*lOjpv> O' j_j?l Oy-* 1 —*j lo 


adalah 


bahwa seorang di apakah Maha 

antara kalian tngin 265 Melihat 

9 / 


kalian dengan dan 

kerjakan apayang Allah 




-• " - jX 4 


bagi- sungai- 

nya sungai 


bawahnya dari mengalir 


iSii %y> % 'J&\ Xdj oj2)i J4=» « 


/ <> 


dan 

anggur 


kurma dari kebun 


* 


nya 


yang 

lemah 


ketu- dan masa dan menim- 
runan baginya tua panya/datang 


buah- 

buahan 


segala 

macam 


dari di da- 
lamnya 




Allah menerang- 
kan 


demi- 

kianlah 


maka/lain 
terbakar ia 


api di da- 
lamnya 


angin 

keras 


maka me¬ 
nimpanya 


orang-2 

yang 


wahai 


£juh C^jCj @ Oj*lJl ji^=d 

266 

I'i ' ■ 


kalian memikir- 
kan(nya) 


supaya 

kalian 


ayat-ayat 

(-Nya) 


kepada 

kalian 


r. 1 r< ^ \" „ > -r t 1* 4 **m 

Vj*>- IM9 a-J-cs* V» Cwvjk 'jJLjjjI 1 jZ~A\ 


9s' 

Kami 

keluarkan 


dan dari 
apa yang 


kalian 

usahakan 


apa yang dari infakkan- 

yang baik-baik lah 


mereka 

beriman 




(*■*““*■ 


padahal 
kalian tidak 

kalian 

infakkan 

darinya 

yang burak- 
buruk 

kalian dan 

memilih jangan 

bumi 

f <_ 

J? 


Si 


& 

4 o/ 

l* . 

9S* 

ol 

*^1 




s' 



Maha- 

Maha- 

Allah 

bahwa- 

dan 

pada- 

kalian memi- 

bah- 

melain- 

tcrpuji 

kaya 


sanya 

ketahuilah 

nya 

eingkan mata 

wa 

kan 


dari untuk 
kalian 


ambilnya 


3 - 2 ^ ^ isyif $ 


dengan berbuat 
kejahatan 

h& 


dan ia menyuruh ke~ 

* kalian miskinan 

f r: li 


ia menjan- 
jikan kalian 


setan itu 


(tvi' £ t' ^ ^ 

bjSK^A <Ui|j 


Maha Maha- 

268 Mengetahui luas 


dan 

Allah 


dan dari pa- ampunan Dia menjan- dan 

karunia da-Nya jikan kalian Allah 


maka 

sungguh 


’''S' 9> 9 

to 


9 S' 

b* 

£ S' 9 9 

Xi 

hikmah 

diberi 

dan si- Dia ke- 

apa yang hendaki 

siapa 

yang 

hikmah 

Dia mem¬ 
berikan 


f x .,— “Tj* 






269 


orang-orang 
yang berakal 


ke- mengambil dan 

cuali pelajaran tidak 


€$l 


banyak kebajik- ia crv-^vi 

an diberi 


2. Al-Baqarah 45 

265. Dan perumpamaan orang yang 
menginfakkan hartanya untuk men 
cari rida Allah dan untuk memper- 
teguh jiwa mereka, seperti sebuah 
kebun yang terletak di dataran tinggi 
yang disiram oleh hujan lebat, maka 
kebun itu menghasilkan buah-buahan 
dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak 
menyiraminya maka embun (pun 
memadai) Allah Maha Melihat apa 
yang kamu kerjakan. 

266 Adakah salah seorang di antara 
kamu yang ingin memihki kebun 
kurma dan anggur yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, di sana dia 
memiliki segala macam buah-buahan, 
kemudian datanglah masa tuanya 
sedang dia memiliki keturunan yang 
masih kecii-kecil. Laiu kebun itu ditiup 
angin keras yang mengandung api, 
sehingga terbakar’ 01 Demikianlah 
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepadamu agar kamu memikirkannya 

267. Wahai orang orang yang ber¬ 
iman! Infakkaniah sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian 
dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untukmu. Janganlah kamu me- 
milih yang buruk untuk kamu keluar 
kan, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambiinya melainkan dengan me- 
micingkan mata (enggan) terhadap- 
nya, Dan ketahuilah bahwa Allah Ma- 
hakaya, Mahaterpuji 

268 Setan menjanjikan (menakut- 
nakuti) kemiskinan kepadamu dan 
menyuruh kamu berbuat keji (kikir), 
sedangkan Allah menjanjikan ampun¬ 
an dan karunia Nya kepadamu. Dan 
Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. 

269. Dia memberikan hikmah 102 -ke¬ 
pada siapa yang Dia kehendaki. 
Barang siapa diberi hikmah, sesung 
guhnya dia telah diberi kebaikan yang 
banyak. Dan tidak a da yang dapat 
mengambil pelajaran kecuaii orang- 
orang yang mempunyai akal sehat 



707.Inilah perumpamaan orang yang 
menginfakkan hartanya karena nya', mem 
bangga-banggakan pemberiannya kepada 
orang lain dan menyakiti hati orang yang 
diberi. 

702-Hikmah ia!ah kemampuan untuk me- 
mahami rahasia-rahasia syariat agama 





















































































46 2. Al-Baqarah 

270. Dan apa pun infak yang kamu 
benkan atau nazar 103 yang kamu janji 
kan, maka sungguh, Allah mengeta 
huinya Dan bagi orang zaiim tidakada 
seorang penolong pun. 

271. Jika kamu menampakkan sede 
kah sedekahmu, 104 maka itu baik Dan 

ka kamu menyembunyikannya dan 
membenkannya kepada orang orang 
fakir maka itu lebih baik bagimu dan 
Allah akan menghapus sebagian 
kesalahan kesalahanmu. Dan Allah 
Vlahateliti apa yang kamu kerjakan. 

272 Bukanlah kewajibanmu (Mu¬ 
hammad) menjadikan mereka men 
dapat petunjuk, tetapi Aliah-lah yang 
memberi petunjuk kepada slapa yang 
Dia kehendaki Apa pun harta yang 
kamu infakkan, maka (kebaikannya) 
untuk dirimu sendiri Dan janganlah 
kamu berinfak melainkan karena 
mencan rida Allah. Dan apa pun harta 
yang kamu infakkan, niscaya kamu 
akan diben (pahala) secara penuh dan 
kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). 

273. (Apa yang kamu infakkan) 
adalah untuk orang orang fakir yang 
terhalang (usahanya karena jihad) di 
jalan Allah, sehingga dia yang tidak 
dapat berusaha di bumi, (orang lain) 
yang tidak tahu, menyangka bahwa 
mereka adalah orang-orang kaya 
karena mereka menjaga diri (dari 
meminta-minta) Engkau (Muham¬ 
mad) mengenal mereka dari ciri- 
c rinya, mereka tidak meminta secara 
paksa kepada orang lain. Apa pun 
harta yang baik yang kamu infakkan, 
sungguh Allah Maha Mengetahui. 

274. Orang-orang yang mengmfak 
kan hartanya malam dan siang hari 

secara) sembunyi-sembunyi maupun 
terang terangan, mereka mendapat 
pahala di sisi Tuhannya Tidak ada rasa 
takut pada mereka dan mereka tidak 
bersedih hati 


103 Janji untuk melakukan suatu kebajikan 
ternadap Allah swt untuk mendekatkan din 
kepada Nya baik dengan syarat ataupun 

t dak. 

104 Menampakkan sedekah dengan tujuan 
agar dicontob orang lain, bukan untuk riya . 



✓ c ,< • < ’ * »'T --''If «■ - ’ 2 - 'Tt'T TV-' 

*=Uii xJLAi oO—J 02 J’ fM—^ 02 L»j 


Allah 


maka 

sungguh 


nazar dari 
sesuatu 


kalian 

nazarkan 


atau sesuatu dari 
infak 


kalian 

infakkan 


dan apa 
(saja) 


51 © It CJ klLX 


kalian me- jika 
nampakkan 

* *» i 


270 


penolong 


dari 


bagi orang-orang 
yang zaiim 


dan Dia menee- 
tidak tahuinya 


olj tt 

sedekah 


orang-orang 

fakir 


dan kalian 
berikan 


kalian me- dan 

nyembtmyikan jika 


mate 

baik 


^ 02 <^-===os> jS- 


kesalahan- dari ■* 

kesalahan kalian 


dari 

kalian 


dan Dia akan 
menghapuskan 


bagi 

kalian 


lebih maka 

baik itu 


menunjuki atasmu/kewa- bukan- 
mereka jiban kamu lah 


Maha kalian dengan/ dan 

271 Mengetahui kerjakan tentang apa Allah 


»/ * > & sr^s£ 

\ j JLk X .) La_j »l- 


9S » ^0 

<3^42 0%=Vi 


(harta) dari kalian dan apa Dia ke- siapa Dia memberi Allah akan 

yang baik infakkan yang hendaki yang petunjuk tetapi 



9 


c 



Allah 

wajali/ 

keridaan 

karena 

mencari 

kecuali/ 

melainkan 

kalian 

menginfakkan 

dan 

tidak 


h 


maka untuk diri 
kalian sendiri 


SiM -5 pj ^k=4i Si_ it ur; 


kalian 

dianiaya 


tidak dan 
kalian 


kepada niscaya akan (harta) dari kalian dan apa 

kalian dicukupi yang baik infakkan yang 




Allah 


jalan 


mereka 

terkepung 


ka 




menyangka 

mereka 


bumi 


di 


orang-orang 

yang 


berusaha 


bagi/kepada 
orang-2 fakir 


mereka 
dapat/ mampu 


272 


V 

tidak 










dengan sifat- 
sifat mereka 


kalian kenal (memelihara diri) 
mereka minta-minta 


dari / 
karena 


orang-orang orang yang 
kaya bodoh 


£. o- S4L5 UJ fcsJj ^dli -5 


baik (har- dari 
ta) yang 


kalian dan apa secara 
infakkan yang mendesak 


mereka 

meminta 


tidak 


A+V ■SJySi -k d4 


harta 

mereka 


mereka 

menginfakkan 


orang-orang Maha dengan/ Allah maka 

yang 273 Mengetahui padanya _ sungguh 








di sisi 


pahala 

mereka 


maka bagi dan terang- 
mereka terangan 


(secara) 

tersembunyi 


dan siang 
hari 


malara 

hari 





mereka dan 
tidak 


atas 

mereka 



p-4£> 

dan Tuhan 

tidak mereka 























































































































£ v 0 . r y)\^k i • 


44' -h '&% \JQ\ Ste-fc 


X 


orang 

yang 


berdiri seperti mela- mereka tidak riba 

(nya) inkan berdiri dapat 


mereka 

memakan 




£3i i2i 41 ^J\ ^ £Ii£n SL2£ 


jual sungguh mereka dengan se- demiki- sentuhan dari 

beli hanyalah mengatakan bab mereka an itu 


setan 


masuk 

padanya 


-4 f ""f i'**. . 7 '|" r ( 

(j+3 \jij\ £y>-j 

nasi hat/ teiah sampai makaba- riba dan Dia jual Allah dan meng- riba seperti h; 
pelajaran padanya rang siapa haramkan beli halalkan 


w. X * 


& V 


«■ “ i -r. r k «'i- ''riT **"> »o 

->U- v - Jj, uk* w 49 <jr4^1s fjj 

(ia)meng- dan barang Allah ke- dan urns- teiah apa maka maka/lalu Tuhan- dari 
ulangi siapa pada annya lain yang baginya ia berhenti nya 


/ y 


<<< 




© 

mengha- 

puskan 275 


1^9 pJ> J3\ 


> 1 


3 434 


mereka 

kekal 


di da- mereka neraka 
lamnya 


penghuni 


B 'A M S' 4-5 "5 cii^' o2j Lri' * 


yangber- yangte- se- me- tidak dan 
276 buatdosa tap kafir tiap nytikai Allah 


sedekah dan Dia me- riba Allah 
nyuburkan 




salat 


dan mereka 
mendirikan 


kebajikan/ 

saleh 


dan mereka mereka orang-orang sesung- 

beramal beriman yang guhnya 


JJ jV-frL) oj_^ =S 9y\ iylj 


atas kekha- dan ti- Tuhan 

mereka watiran dak ada mereka 


di sisi pahala maka bagi zakat dan mereka 

mereka mereka menunaikan 


4jd jyu>i ti? p-* 


(pada) bertak- 
Allah walab 


mereka 

beriman 


orang-orang 

yang 


wahai 


277 


mereka 
bersedih bati 


mereka dan 
tidak 


jt! ol 1 *Q) L>* u 'jlpj 

kalian tidak maka orang-2 yang kalian jika riba dari tersisa apa dan ting- 

kerjakan jika 278 beriman adalab yang galkanlah 


(modal) maka bagi kalian dan dan Allah dan dengan ada- makake- 

pokok kalian bertobat jika rasul-Nya nyaperang tabuilah 


Xss 


»Xsls 


adalah 

dia 


& e 

<<& jj2 

% 

Oy»\Ja3 

*5 


dan 

jika 279 

kalian 

dianiaya 

dan 

tidak 

kalian 

menganiaya 

tidak 

barta 

kalian 


'1 $*? *<■' Z"'*' 

-j^==t} jfrr- ob dl tn^ 3 jlt** j* 


X oX 


bagi 

kalian 


lebih 

baik 


kalian menye- 
derhanakan 


dan 

jika 


berkela- 

pangan 


sam- maka berilah 
pai tangguh 


mem- 

punyai 


"it *+ t?X S ^3 V X° , X*s' 9 


ke- padanya 
pada (hari itu) 


kalian semua 
dikembalikan 


(pada) dan pelihara- 

hari lab diri kalian 280 


(kalian) 

mengetahui 


(adalab) jika 
kalian 


® l d 9 's"> ^ < y> - H % 

df&sZ y p>? U ^Ji s_p-> 4ii' 

dianiaya tidak dan yangia apa diri tiap- dibalas dengan kemu- Allah 

281 (mereka) mereka kerjakan yang tiap sempuma dian 



'umimmnma, 


2. Al-Baqarah 47 

275 Orang-orang yang memakan 
riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kema 
sukan setan karena gila.’“ Yang demi 
kian itu karena mereka berkata bahwa 
jual beli sama dengan riba. Padahal 
Allah teiah menghalalkan jual bell dan 
mengharamkan riba. Barang siapa 
mendapat permgatan dari Tuhannya, 
lalu dia berhenti, maka apa yang teiah 
diperolehnya dahulu menjadi milik 
nya 106 dan urusannya (terserah) kepa 
da Allah. Barang siapa mengulangi, 
maka mereka itu penghuni neraka, 
mereka kekal di dalamnya 

276. Allah memusnahkan riba dan 
menyuburkan sedekah. 107 Allah tidak 
menyukai setiap orang yang tetap da 
lam kekafiran dan bergelimang 
dosa.™ 

277. Sungguh, orang orang yang 
beriman, mengerjakan kebajikan, me- 
laksanakan salat, dan menunaikan za 
kat, mereka mendapat pahala di sisi 
Tuhannya Tidak ada rasa takut pada 
mereka dan mereka tidak bersedih 
hati 

278. Wahai orang orang yang ber¬ 
iman! Bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba (yang belum 
dipungut) jika kamu orang beriman 

279 Jika kamu tidak melaksanakan- 
nya, maka umumkanlah perang dari 
Allah dan rasul Nya Tetapi jika kamu 
bertobat, maka kamu berhak atas 
pokok hartamu. Kamu tidak berbuat 
zalim (merugikan) dan tidak dizalimi 
(dirugikan) 

280 Dan jika (orang berutang itu) da- 
lam kesulitan, maka berilah tenggang 
waktu sampai dia memperoleh kela 
pangan Dan jika kamu menyedekah- 
kan, itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui. 

281. Dan takutiah pada hari (ketika) 
kamu semua dikembalikan kepada 
Allah. Kemudian setiap orang diberi 
balasan yang sempurna sesuai dengan 
apa yang teiah dilakukannya, dan 
mereka tidak dizalimi (dirugikan) 


105 Orang yang mengambil riba tidak 
tenteram jiwanya sepert orang kemasukan 
setan. 

706.Riba yang sudah diambil (dipungut) 
sebelum turun ayat ini, boleh tidak di¬ 
kembalikan 

107 Memusnahkan riba lalah memus 
nahkan harta itu atau meniadakan berkah 
nya Dan menyuburkan sedekah lalah mem- 
perkembangkan barta yang teiah dikeiuar- 
kan sedekahnya atau melipatgandakan ber 
kahnya 

108 Orang-orang yang menghalalkan riba 
dan tetap meiakukannya 


































































































48 2. Al-Baqarah 

282 Wahai orang orang yang ber 
iman! Apabila kamu melakukan utang 
piutang untuk waktu yang ditentukan 
hendakiah kamu menuliskannya Dan 
hendaklah seorang penuiis di antara 
kamu menuliskannya dengan benar. 
JanganSah penuiis menolak untuk 
menuliskannya sebagaimana Allah 
teiah mengajarkan kepadanya, maka 
hendaklah dia menuliskan Dan 
hendaklah orang yang berutang itu 
mendiktekan, dan hendaklah dia 
bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan 
janganlah dia mengurangi sedikit pun 
danpadanya. Jika yang berutang itu 
orang yang kurang akainya atau lemah 
(keadaannya), atau tidak mampu 
mendiktekan sendiri, maka hendaklah 
walinya mendiktekannya dengan 
benar. Dan persaksikaniah dengan dua 
orang saksi iaki-laki di antara kamu. 
Jika tidak ada (saksi) dua orang Iaki- 
laki, maka (boleh) seorang Iaki-laki dan 
dua orang perempuan di antara 
orang-orang yang kamu sukai dan 
para saksi (yang ada), agar jika yang 
seorang Supa maka yang seorang lagi 
mengingatkannya Dan janganlah 
saksi saksi itu menolak apabila di- 
panggil Dan janganlah kamu bosan 
menuliskannya untuk batas waktunya 
baik (utang itu) kecii maupun besar 
Yang demikian itu lebih adil di sisi 
Allah, lebih dapat menguatkan kesak 
sian, dan lebih mendekatkan kamu 
kepada ketidakraguan, kecuali jika hal 
itu merupakan perdagangan tunai 
yang kamu jalankan di antara kamu, 
maka tidak ada dosa bagi kamu jika 
kamu tidak menuliskannya. Dan 
ambillah saksi apabila kamu berjual 
bell, dan janganlah penuiis dipersulit 
dan begitu juga saksi. Jika kamu 
lakukan (yang demikian), maka sung 
guh, hal itu suatu kefasikan pada 
kamu Dan bertakwalah kepada Allah 
Allah memberikan pengajaran kepa 
damu, dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu. 


r \o ‘ ia up t 



fall 


m 

5 S), 




^ ^ 3) al fsj i£l <1% 

yang di- waktxi sampai dengan. kalian berutang apa- mereka orang-orang wahai 
tentukan utang piutang bila beriman yang 




enggan dan ti¬ 
dak boleh 


dengan 

adil 


seorang 

penuiis 


di antara dan hendaklah maka hendaklah 
kalian menulis kalian catat 


jjlS a a ask a 0 / 








dan hendaklah maka hendak- Allah teiah menga- seba- 
membacakan lah ia menulis jarkannya gaimana 


menulis untuk seorang 
* penuiis 


£5 £* jzz % ‘4' a gij 




sesuatu/ dari iatpp- danja- Tuhan- (pada) danber- 

sedikit pun padanya ngurangi nganlah nya Allah takwalah 


hak atasnya orang 
yang 


hi j\ j\ oU 


mampu 


dua orang 
saksi 


(keadaannya) 

-O' _ ^ 




dan per¬ 
saksikaniah 


hak (yang 
berutang) 

atas¬ 

nya 

orang 

yang 

adalah 

dia 

maka 

jika 

<3^ 


& 

< > 

& 

maka hendaklah 

ia 

membaca- 

untuk 


adil 


membacakan(nya) 


kan(nya) 


l A’ A ^ >•'< ’A' 

dan dua orang maka se- dua orang 
perempuan orang lelaki lelaki 


tidak ada maka lelaki kalian dari 

jika 

x • x' > > * . * ^ x x ^ 

. \ o< 


maka meng- salah seorang 

_ingatkan dari keduanya 


(Jika) 

iupa 


bah- saksi-saksi dari 
iupa wa 


kalian dari orang 
ridai yang 


X/i /i 'A A, tA A, 1 1 Ay A a h A'Lh 

1^*0 U Id £lj^3l <_A> jfj Jo-1 


kalian dan mereka apa- 

jemu jangan dipanggil bila 


saksi- enggan dan yang 
saksi itu jangan lain 


salah seorang 
dari keduanya 


3) ji i'jAS 5 


lebih 

demikian 

jatuh sampai 

besar 

atau 

(baikl 

keeil 

menulis- 

untuk 

adil 

itu 

tempo 



kannya 



X 4 *’ 

Xs* 


yS %***' .4 X«fX xl 9 ^.y x t x *3# ^rfx i* 

ol j*j£b 5 ^' 

(mu’amalah bahwa ke- menimbulkan untuk dan lebih bagi per- dan lebih Allah di 

itu) adalah cuali keragu-raguan tidak dekat saksian menguatkan _ _ sisi 

$A* &"a x<»>» i *' A ~'A _ 

(HCo- yAte' ,^-03 A±=s=UJu 0jy\o- 6 jh>u 


dosa 

atas/ 

bagi kalian 

maka 
tidak ada 

di antara 
kalian 


kalian hadir/ per- 

jalankan tunai dagangan 



% 

tt 

iii 

A 


h/l 

penuiis 

saling 

menyulitkan 

dan 

jangan 

kalian 

beijual-beli 

apa¬ 

bila 

dan kalian 

persaksikaniah menulisnya 

untuk 

tidak 


. I <a K*, { AA < <\' 

4JU IjixJO olj Aj 

dan ber- nada kalian/ kefasikan maka sung- kalian dan saksi dan 


dan ber- pada kalian/ kefasikan maka sung- kalian dan 

takwalah diri kalian guh itu lakukan jika 


dan 

jangan 


4jjlj 4jil 

**X ✓ x { 




Maha Me- sesuatu 
282 ngetahui 


dengan 

segala 


dan Allah 
Allah 


dan meng- 
ajar kalian 


Allah 





















































































Wk r MS 

JOl 




$■ ' < v„i^ < „fs; <"/ v" »,^ 

A^JjAA £j_Sb S U*s© 'jJs>>U ^3 .r 8 -^ LS®" oij 






.yang 

dipegang 


maka ba- seorang 

rang jaminan penulis 


kalian 

dapati 


dan 

tidak lanan 


peija- dalam keadaan dan 
lai 


kalian jika 


3rlj 

$2C\ £iji 



0 

1% 

maka ber- 
takwalah 

amanat- dipercayai 

nya 

orang 

yang 

maka sebagian sebagian 

tunaikan yang lain kalian 

mem- 

percayai 

maka 

jika 

7 

Ab 

✓ 


9 S'S' 

b*.3 

h\ \J^S 

% 


ai 

maka sung¬ 
guh ia 

menyembu¬ 

nyikannya 

dan barang 
siapa 

persaksian kalian sem¬ 

bunyikan 

dan 

jangan 

Tuhan- 

nya 

^llah 


^ U @ 5jSl2 t£j “iittlj 


kalian sem- atau diri/hati 

bunyikannya kalian 


i' % V & feSii 4 


di da- apa kalian me- dan 

lam yang nampakkan jika 


bumi 


& \ 


iuS ^ 4>|2 j iG| ja YO -S' * -^sCV^i 


Diake- siapa dan Dia Dia kepadasi- makaDia (oleh) dengan- akanperhi- 

hendaki yang menyiksa kebendaki apa yang mengampuni Allah nya tungkan kalian 


IXj SjrO^ Cr*'\ © $aJ£ J^=» Jfr Xllj 


ditn- kepada rasul-rasul telah Maba- sesuatxi segala atas dan 

runkan apa yang beriman 284 kuasa Allah 


& 

9 . 

Wm i fAn*i n-i\ 


S\ U 04*^ L» L^J \^j^j *!}M L«Ju Xil 


telab ia 
kerjakan 


apa dan atas- telah ia apa baginya kesang- mela- sese- 
yang nya (siksa) usahakan yang (pahala) gupannya inkan orang 


Allah 


% eg fetus ji CA tSI*0 S C2; hi 






Engkau dan Tuhan 

bebankan jangan kami 


kami 

bersalah 


atau kami jika Engkau hu- jangan- Tuhan 
lupa kum kami lah kami 


^3 

W J 

✓ * 




( Ck's" 

A 


5-ii 


dan 

Tuhan 

sebeium 

dari 

orang-orang 

atas 

Engkau 

seba- 

yang 

atas 

jangan 

kami 

kami 


yang 


bebankannya 

gaimana 

berat 

kami 


M 

9 . S 


l**" \ * I * i ^ s' £ 9 - s ^ ^ * »/ . s **■ 

bJ lie- cJs-c-tj a> bJ a _sUtf? a u bsW-i»ej 




dan rah- untuk dan am- bagi dan maaf- dengan- bag! sanggup tidak apa Engkau be- 
matilah kami kami punilafa kami kanlah nya kami yang bani kami 


286 


<04^ ^ \Up 


orang-orang 
yang kafir 


kaum 


atas/ter- maka 

hadap tdonglah kami 


penolong Engkau 
kami 


r/ t 


•# 

a 


m 


f? ! 


langit di apa milik Maha kalian dengan dan hatinya ber- 

yang Allah 283 M’engetahui kerjakan apa yang Allah dosa ij&| 


1*1 


ua j 

%> 

\ S tjfi, 



dan kitab- 
kitab-Nya 

dan malaikat- 
malaikat-Nya 

kepada beriman 
Allah 

semu- 

anya 

dan orang- Tuhan- dari kepa- 

orang mukmin nya danya 

✓ 


& 


a* 

Vi 

1 

i 

»^f.\ 


kami 

dengar 

dan mereka 
berkata 

rasul- dari 

rasul-Nya 

seorang 

(pun) 

di 

antara 

kami beda- tidak 
bedakan 

dan rasul- 
rasul-Nya 

■—xoo 

y - 

^ © 





CMj 

mem¬ 

bebani 

tidak 

285 

tempat 

kembali 

dan kepada 
Engkau 

Tuhan 

kami 

(mohon) 

ampunan-Mu 

dan kami 
taat 



ampungsunnan. org 


2. Al-Baqarah 49 

283. Dan jika kamu dalam perjalanan 
sedang kamu tidak mendapatkan 
seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang jaminan yang dipegang 
Tetapi, jika sebagian kamu mem- 
percayai sebagian yang lain, hendak 
lah yang dipercayai itu menunaikan 
amanatnya (utangnya) dan hendaklah 
dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya 
Dan janganlah kamu menyembunyi 
kan kesaksian, karena barang siapa 
menyembunyikannya, sungguh, hati 
nya kotor (berdosa). Allah Maha Me 
ngetahui apa yang kamu kerjakan. 

284. Milik Allah-iah apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi. Jika 
kamu nyatakan apa yang ada di dalam 
hatimu atau kamu sembunyikan, 
niscaya Allah memperhitungkannya 
(tentang perbuatan itu) bagimu D a 
mengampuni siapa yang Dia kehenda 
ki dan mengazab siapa yang Dia ke- 
hendaki Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu. 

285. Rasul (Muhammad) beriman 
kepada apa yang diturunkan ke- 
padanya (Al-Qur’an) dari Tuhannya 
demikian pula orang-orang yang 
beriman. Semua beriman kepada 
Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab- 
kitab-Nya, dan rasul-rasui-Nya. (Mere- 
ka berkata), 'Kami tidak membeda 
bedakan seorang pun dari rasui-rasul- 
Nya." Dan mereka berkata 'Kami 
dengar dan kami taat. Ampunilah 
kami ya Tuhan kami, dan kepada-Mu 
tempat (kami) kembali “ 

286 Allah tidak membebani se 
seorang meiainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Dia mendapat 
(pahala) dari (kebajikan) yang di- 
kerjakannya dan dia mendapat (siksa) 
dari (kejahatan) yang diperbuatnya 
(Mereka berdoa), ”Ya Tuhan kami 
janganlah Engkau hukum kami jika 
kami lupa atau kami melakukan 
kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau bebani kami dengan beban 
yang berat sebagaimana Engkau be 
bankan kepada orang-orang sebeium 
kami. Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau pikulkan kepada kami apa 
yang tidak sanggup kami memikulnya 
Maafkanlah kami, ampunilah kami, 
dan rahmatilah kami, Engkaulah pel n- 
dung kami, maka tolonglah kam; 
menghadapi orang-orang kafir.' 











































































































50 3. Ali ‘Imran 

l ALHMRAN £f. 

? Surah ke - 3 

H 200 ayat..Madaniyyah ; L’r 

4»</>'*- - - •.■a.v - -'*■-> .vsAaA* • - 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1. AlifLam Mim. 

2. Allah, tidak ada tuhan selain Dia. 
Yang Mahahidup, Yang terus-menerus 
mengurus (makhluk-Nya) 109 

3 Dia menurunkan Kitab (Ai-Qur’an) 
kepadamu (Muhammad) yang me- 
ngandung kebenaran, membenarkan 
(kitab-kitab) sebelumnya, dan menu¬ 
runkan Taurat dan Injil, 

4 . sebelumnya, sebagai petunjuk bagi 
manusia, dan Dia menurunkan Al-Fur- 
qan." c Sungguh, orang-orang yang 
ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan 
memperoleh azab yang berat. Allah 
Mahaperkasa lagi mempunyai hukum- 
an. 

5 Bagi Allah tidak ada sesuatu pun 
yang tersembunyi di bumi dan di 
langit. 

6 Dialah yang membentuk kamu da- 
lam rahim menurut yang Dia kehen 
daki. Tidak ada tuhan selain Dia. Yang 
Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

7 . Dialah yang menurunkan Kitab (Al- 
Qur’an) kepadamu (Muhammad) Di 
antaranya ada ayat-ayat yang muh 
kamat itulahpokok pokok Kitab (Al- 
Qur’an) dan yang lain mutasyabihat ”* 
Adapun orang-orang yang dalam 
hatmya condong pada kesesatan, 
mereka mengikuti yang mutasyabihat 
untuk mencari-cari fitnah dan untuk 
mencari-cari takwilnya, padahal tidak 
ada yang mengetahui takwilnya 
kecuali Allah. Dan orang-orang yang 
ilmunya mendalam berkata, 'Kami 
beriman kepadanya (Al-Qur’an), 
semuanya dari sisi Tuhan kami." Tidak 
ada yang dapat mengambil pelajaran 
kecuali orang yang berakal. 

8. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau condongkan hati 
kami kepada kesesatan setelah Engkau 
berikan petunjuk kepada kami, dan 
karuniakanlah kepada kami rahmat 
dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau 
Maha Pemberi.'' 

9 "Ya Tuhan kami, Engkaulah yang 
mengumpulkan manusia pada hari 
yang tidak ada keraguan padanya.” 
Sungguh, Allah tidak menyalahi janji 


7 09. Allah mengatur langit dan bumi serta 
isinya. 

7 70. Ai-Furqan (Al-Qur'an) ialah Kitab yang 
membedakan antara yang benar dan yang 
salah. 

7 7 7. Ayat-ayat yang terang dan tegas 
maksudnya, dapat dipahami dengan 
mudah. 

7 72. Ayat-ayat yang mengandung bebe 
rapa pengertian sulit dipahami atau hanya 
Allah yang mengetahui 





? tp . 


,Jh. 

1 


m 

*y 


S 


m 


Ik 

m 


1 

jjf 

A 




J & 
fA 




jgj 


CJ£5\ Jjc£ 35 © 1 5* VI 1)1 Y iit © Hi 


At-Kitab kepada Diatelah YangBerdiri Yang Dia mela- tu- tidak Allah Aliflam 

(Al-Qur’an)_kamu menurunkan 2 Sendiri Mahahidup inkan h&n ada 1 mun 

£ * 


O? <jyij XsX^asa (3>t3U 


dari 


dan 

Injil 


Taurat dan Dia masa terhadap membe- dengan 

menurunkan sebelumnya apa (kitab) narkan sebenamya 




mereka 




atas- tersem- tidak Allah sesung- 

Nya_bunyi guhnya 4 





yang Dia¬ 
lah 


3s 

X'V, s'* 

*1’- 

AXJi J-3 

sung- Ai-Furqan 

guh 

dan Dia bagi 

turunkan manusia 

menjadi sebe- 
petiinjuk lumn\a 

&■ s' - > 

JSUCi 1 jj 

A A A < J? 

*oiij 

pembalasan mem- 
siksa punyai 

Maha- dan yang siksa 

perkasa Allah berat 

pi A*—< 

4 *£ 

• 9-"L 

4 ^ 

langit 

di dan bumi 

tidak 

di sesuatu 
(apa pun | 


ft „ ^ * > S* A > V S \ -V S'S' A 9 

jA Q jLga.1 -JM ^ vi *A\ V ills oS j 


Dia¬ 
lah 6 


Maha- Maha- Dia mela- tuhan tidak Diake- bagai- 

bijaksana perkasa inkan ada hendaki mana 


rahim da¬ 
lam 


>A •£> 9- s',/* S 


pokok 






i? o 

>* 

S’ 

llKIl 

AAA 

ayat- 

daripa- 

A1 Kitab 

kepada 

menu- 

ayat 

danya 


kamu 

runkan 



/•'V 

' 

4—4, 

IA 


samar-2 apa maka me- cende- hati-hati da- orang-2 maka (samar-samar) dan 

yang reka ikuti rung sesat mereka lam yang adapun yang lain 


> *£ 


a % pLS Cj 44# Hii.fi £4\ #£> # 


Allah mela- penjelasan menge- dan (penjeiasan- dan meng- 
inkan tahui tidak nya) harapkan 


fitnah untuk meng- daripa- 
harapkan datiya 


*Sh W? ^ iJ M O? $ it. ^ oj&i J^\ 

mengambil dan Tuhan sisi dari semua- kepa- kami mereka ilmu di da- dan orang-orang 

pelajaran tidaklab. kami nya danya beriman berkata lam yang mendalam 


s' * 




dan Engkau tun- saat sesu- hati Engkau con- ja- Tuhan 

^ berilah jidki kami dah kami dongkan sesat ligan kami 






orang-orang yang mela- 
mempunyai akal inkan 


> 


Ubl. \l#j sSIajJI Cd {ja bi 


mencum- sungguh Tuhan 
pulkan Engkau kami 8 


Maha Eng- sesungguh- rahmat sisi Eng- dari untuk 
Pemberi kau nya Engkau kau kami 


s. j. v< . s'-' A Ah 

-b \ j <0)^ n -... * 4 #3 Y .aI 

Dia me- tidak Allah sung- pada- kera- tak untuk manusia 

nyalahi guh nya guan ada hari 






























































































i o' j' E 



r y)\uk 


3 S53- <2ii Si 


/ */ 


anak-anak dan harta benda dari 
mereka tidak mereka mereka 


men- tidak mereka orang-orang sesung- 

cukupi dapat kafir yang guhnya 


Jl y\A^=» i^ ! j\3 0j3j p-* t>5 


keiuarga/ seperti 

kaum keadaan 


api bahan me- dan sedikit- Allah dari 

10 neraka bakar reka mereka itu pun (siksa) 


<uj\ p-AJ«43 ua-j'-j >-^Us <j£ cwj'j 

disebabkan Allah maka menyik- ayat-ayat mereka sebelum dari dan orang- Fir'aun 

dosa-2 mereka sa mereka Kami dustakan mereka orang yang 


T- a®** itT ti >» < >'« 


kalian pasti 
akan dikalahkan 


mereka 

kafir 


kepada kata- 

otang-2 yang kanlah 11 


siksa- 

(Nya) 


sangat 

keras 


dan 

Allah 


Qlissg Js 


telah 

ada 


sung¬ 

guh 


ycj 

12 


A'' 1, ' 

tempat 


dan 

seburuk-2 


neraka 

Jahanam 


Ji 

ke 

dalam 




dan kalian 
akan digiring 


i, 

>Si\ 

Allah 


A — o * j <JoLfiO AX3 s U^~—*® (3 fir'd 

ialan di berperang sego- bertemu dua go- pada tanda- bagi 






beiperang sego- bertemu dua go- pada tanda- bagi 
longan (berperang) longan tanda kalian 




dan mata pandangan dua kali seba- mereka melihat 

Allah kepala nyak mereka (orang-2 muslim) 


kafir 


dan 

yang lain 


A* 


<r 1 ^ a*** ** 

bagi orang yang benar-2 ada demikian pada sesung- Dia ke- siapa dengan perto- Dia tne- 
mempunyai pelajaran itu yang guhnya hendaki yang longan-Nya nguatkan 








Ojfr.fr'.tl 1 



x **> 

** 

wanita- 

wanita 

dari 

segala yang 
diingini 

kecin- 

taan 

bagi 

manusia 

dihiasi 

pandangan 


penglihatan 


i^4\j 


jv&\j 2c4h 


dan 

perak 


dari 


yang 

banyak 


dan 

harta 


dan 

anak-anak 


nangan 


itu 


kata- 

kanlah 


hij 

14 


> 


kese- demikian dan sa- dan bina- yang dan 

wahladang tangtemak piljhan kuda 

o%x. r *. p U)j}> 

di sisi- dan dunia kehidupan 

__ Nya Allah 

9- l' , »^ ^ -v 

!>«-»' Cii-Ai a? 

surga Tuhan di mereka bagi orang-2 yangde- dari dengan yang maukah Ku- 
mereka sisi bertakwa yang mikian lebihbaik beritahu kalian 


$ $ 


> 

tempat 


tempat 

kembali 


A »> 


yang 

terbaik 


£ <- v 1 > Hir. 


yang 

disucikan 


dan di da- 

pasangan-2 iamnya 


mereka 

kekal 


sungai- 

sungai 


bawah- dari mengalir 
nya 


noj 

15 


E V* tl "t 

Nt^ -«1L J A -|^ ) 

✓ * -«• • 

A t •*" 

4&\j 

41)1 

s' 


9 ■> T * 

pada hamba- Maha 

dan 

Allah 

dari 

dan. (mendapat) 

hamba (-Nya) Melihat 

Allah 



keridaan 



3. Ali imran 51 

10 Sesungguhnya orang-orang yang 
kafir, bagi mereka tidak akan berguna 
sedikit pun harta benda dan anak 
anak mereka terhadap (azab) Allah. 
Dan mereka itu (menjadi) bahan bakar 
api neraka. 

11 . (Keadaan mereka) seperti keada¬ 
an pengikut Fir'aun dan orang-orang 
yang sebelum mereka. Mereka men- 
dustakan ayat-ayat Kami, maka Allah 
menyiksa mereka disebabkan dosa 
dosanya Allah sangat berat hukuman- 
Nya. 

12 . Katakanlah (Muhammad) kepada 
orang-orang yang kafir, "Kamu (pasti 
akan dikalahkan dan digiring ke dalam 
neraka Jahanam. Dan itulah seburuk 
buruk tempat tinggal." 

13 . Sungguh, telah ada tanda bag 
kamu pada dua golongan yang ber- 
hadap-hadapan. m Satu golongan ber 
perang di jalan Allah dan yang lam 
(golongan) kafir yang melihat dengan 
mata kepala, bahwa mereka (golong 
an muslim) dua kali lipat mereka, Allah 
menguatkan dengan pertolongan-Nya 
bagi siapa yang Dia kehendaki 
Sungguh, pada yang demikian itu 
terdapat pelajaran bagi orang-orang 
yang mempunyai penglihatan (mata 
hati) 

14 . Dijadikan terasa indah dalam 
pandangan manusia cinta terhadap 
apa yang diinginkan, berupa perem- 
puan-perempuan, anak anak, harta 
benda yang bertumpuk dalam bentuk 
emas dan perak, kuda pilihan, hewan 
ternak" 4 , dan sawah ladang. Itulah ke- 
senangan hidup di dunia, dan di sisi 
Allah-lah tempat kembali yang baik 

15 . Katakanlah, "Maukah aku ka- 
barkan kepadamu apa yang iebih baik 
dari yang demikian itu?" Bagi orang- 
orang yang bertakwa (tersedia) di sisi 
Tuhan mereka surga-surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai, 
mereka kekal di dalamnya, dan 
pasangan-pasangan yang suci serta 
rida Allah Dan Allah Maha Melihat 
hamba hamba-Nya, 


113. Pertemuan dua golongan itu antara 
kaum muslimm dan kaum musyrikm, terjadi 
dalam Perang Badar Badar adalah nama 
suatu tempat yang terletak di selatan 
Madinah. 

??4.Hewan hewan yang termasuk jenis 
unta sapi kambing dan biri-biri. 















































































52 3. Ali ‘Imran 

16. (Yaitu) orang orang yang ber- 
doa, “YaTuhan kami, kami benar-benar 
beriman, maka ampunilah dosa-dosa 
kami dan lindungilah kami dari azab 
neraka' 

17. (Juga) orang yang sabar, orang 
yang benar, orang yang taat orang 
yang menginfakkan hartanya dan 
orang yang memohon ampunan pada 
waktu sebelum fajar. 

18 Allah menyatakan bahwa tidak 
ada tuhan selain Dia, (demikian pula) 
para malaikat dan orang berilmu yang 
menegakkan keadilan, tidak ada tuhan 
selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha 
bijaksana. 

19. Sesungguhnya agama di sisi Allah 
ialah Islam. Tidaklah berselisih orang 
orang yang telah diberi Kitab" kecuah 
setelah mereka memperoleh ilmu 
karena kedengkian di antara mereka 
Barang siapa ingkar terhadap ayat- 
ayat Allah, maka sungguh, Allah 
sangat cepat perhitungan-Nya. 

20. Kemudian jika mereka memban 
tah engkau (Muhammad) katakanlah, 
“Aku bdrserah diri kepada Allah dan 
(demikian pula) orang orang yang 
mengikutiku.” Dan katakanlah kepada 
orang-orang yang telah diberi kitab 
dan kepada orang orang buta huruf," 6 
"Sudahkah kamu masuk Islam?" iika 
mereka masuk Islam berarti mereka 
telah mendapat petunjuk, tetapi jika 
mereka berpaling, maka kewajibanmu 
hanyalah menyampaikan. Dan Allah 
Maha Melihat hamba hamba Nya 

21. Sesungguhnya orang orang yang 
mengingkari ayat-ayat Allah dan 
membunuh para nabi tanpa hak (alas 
an yang benar) dan membunuh orang- 
orang yang menyuruh manusia ber 
buat adil, sampaikanlah kepada mere 
ka kabar gembira yaitu azab yang 
pedih. 

22. Mereka itulah orang-orang yang 
sia-sia pekerjaannya di duma dan di 
akhirat, dan mereka tidak memper 
oleh penolong. 


115. Ialah kitab-kitab yang diturunkan 
sebelum Al-Qur an. 

116 Buta huruf artinya ialah orang yang 
tidak tahu baca tulis. Menurut sebagian 
mufasir, yang dimaksud dengan ummi , ialah 
orang musyrik Arab yang tidak tahu baca 
tulis. Menurut sebagian yang lain ialah 
orang-orang yang diberi kitab 


r oW' 






s ./•-A? i 't" £ t X/'*' s'- fc 

dan bebas- segala untuk maka kami telah sungguh Tuhan mereka ber- orang-orang 
lean kami dosa kami kami ampunilah beriman kami kami kata/berdoa yang 





© oUh 

>■ 

dan orang-orang 

dan orang-orang 

orang-orang 

neraka 

siksa 

yang tetap taat 

yang benar 

yang sabar 

16 



< 1 

menyak- 

sikan 


I*** 9 '“Z.Tt 


17 


pada waktu 
sahur 


dan orang orang 
yang mohon ampun 


d an orang-2 yang meng¬ 
infakkan hartanya 




iy % ill H ‘ill 




dengan 

keadilan 


yang me- ¥ dan orang-orang 
negakkan yang berilmu 


dan para 
malaikat 


Dia melain- 
kan 


tuhan tidak bahwa Allah 
ada Dia 


<£& li @ 2 % i) Y 


di 

sisi 


agama 


sesung¬ 
guhnya 18 


Maha- 

bijaksana 


Maha¬ 

perkasa 


Dia melain- Tuhan tidak 
kan ada 


Nj. tliSoS \J}\ sJUi-S US £> Oi\ iiS 


dari ke- 
cuali 


al-kitab 


mereka 

diberi 


orang-orang 
yang 


berselisih dan 
tidak 


Islam 


Allah 


✓ •* 

* s' s' 

cyj 


CJJ iui jUi? 

U 

Jot) 

^ * 

terhadap 

ayat-ayat 

ingkar 

dan barang 
siapa 

di antara 
mereka 

karana ilmu datang ke- 

kedengkian pada mereka 

apa 

yang 

sesudah 

cXi 

* £ s 

Jij 9-U 

oh 1 


dSh 

4iil 

s’ 

aku menye- 
rahkan 

maka 

katakanlah 

mereka men- 
debat kalian 

maka 

jika 

membuat sangat Allah 

19 perhitungan cepat 

maka 

sungguh 

Allah 


> 9 


lyjS uSi <>S & cSgSS 


& 


dan orang-orang 
yang ummi 


Al-Kitab mereka kepada danka- mengikuti dan orang kepada diriku 
diberi orang-2 yang takanlah aku yang Allah 


La-iLi SjlS SjXSaS jJa* oh 


maka sung- mereka 
guh hanyalah beipaling 


dan 

jika 


mereka menda- maka mereka ma- maka apakah kalian 

pat petunjuk sungguh suk Islam jika masuk Islam 


^ ti fjS-* ^ * 

] 

yang gulinya 20 hamba-2 (Nya) Melihat Allah paikan 


rajibe 
atas kamu 



JSi & *4* 

dan mereka Allah kepada 

membunuh ayat-ayat 


kebe- 

naran 




bukan/ 

tanpa 


para 

nabi 


maka sampaikan kabar 
gembira pada mereka 


dari 


dengan 
berbuat adil 


mereka 

menyuruh 


orang-orang 

yang 



> 


dl3j 


amal-amal 

mereka 

lenyap/ 

putus 

ca'ang- 
orang yang 

mereka 

itu 

21 


M - * •_ 


yang 

pedih 


dengan 

siksa 


22 


penolong 


^ td?j» 


dari 


bagi dan 

mereka tidak 


dan 

akhirat 


dunia 















































































r jlyrfjl 



r yj\jXe 


“V 


v# k gat & gj \H && i ;* Ji 


Kitab kepa- mereka 
da diseru 


Al-Kitab 


dari baba- mereka orang -2 

gian diberi yang 


ke- kamu tidak- 
pada perhatikan kah 


A ,A »>/- £<r< ~A'~S », 

Oy-Pj*^ pr*j Jpj 9 J *"4 r *bi p^' -9 ’ 6 ^ 


23 


mereka mem- 
belakangi 


dan di antara sego- 
mereka mereka longan 


ber- kemu- di antara supaya ia rnene- Allah 
paling dian mereka tapkan hukum 


AG's 

?0*J 


0$\ •2}3&\&Z2 c5 $£ Z& & 




Ay 


dan memper- 
dayakan mereka 

yang dapat bebera- 

dihitung pa hari 

ke- api akan me- tidak. mereka karena sung- 

cuali neraka nyentuhkami berkata guh mereka 

demi¬ 
kian itu 

<y ^ Ss' 

& 

S' 

'Sy". , 

© 


IS 


J 

•*s 

Kami kumpul¬ 
kan mereka 

apa- 

bila 

maka 

bagaimana 

(mereka) 

24 ada-adakan 

mereka 

(adalah) 

apa 

yang 

agama 

mereka 

da¬ 

lam 


* £ S 

jV*J 

dan 

mereka 


4 K 




, wr *^ K • #r '- * s' ^ f'S «r_ y~ 5»«*- _ *5 *^*4 


s'* s' 


ia usa- 
hakan 


apa 

yang_ 


diri 


S’ 

tiap- dan disempur- pada- di- tidak pada 
tiap nakan (balasan) nya ragukan hari 


*dj&\ <j» 

kerajaan Engkau kerajaan Yang Merajai/ wahai kata- 

beri mempunyai Tuhan kanlah 


<L>’£& H 

dianiaya 


25 


tidak 


- i— •iss' (•s' Jk +-<S’S »v 

JjwSj £L£3 <j* <>*-* nJ!4L»^ {j* 

dan Eng- Engkau siapa 
kau cabnt kehendaki yang 

.". & 


dan Engkau Engkau siapa dan Engkau Engkau dari orang kerajaan 
hinakan kehendaki yang muliakan kehendaki yang 


J4' © jj* iCS cs 1 

malam I 
m 

c£ft 


malam Engkau 

masukkan 26 


Maha- sesuatu segala atas sungguh (segala) di tangan Engkau siapa 
kuasa Engkau kebaikan Engkau kehendaki yang 

4 X$\ j£s 4 


yang 

mati 


dari 


yang 

hidup 


dan Engkau malam ke siang 
keiuarkan dalam 


dan Engkau 
masukkan 


t / *''u ^ ^^ :Z' 

i-A,,,, .<*>■ ^A-i> £y* Ojjr*3 


per- dengan Engkau orang dan Engkau yang dari 
27 hitungan tidak ada kehendaki berirezeki hidup 


yang 

mati 


dan Engkau 
keiuarkan 


*v„ ?>r. - X'k'k <’ • e'u ^ <t 

i>*J OJ3 05 4-Jj' G’-P 1 -*'- 5 ’ Oy~%y^' i 


'•A ZjZ. 

• fry T 1 


dan barang orang-orang selain dari pemimpm orang-orang 
siapa mukmin (sebagai) kafir 


orang-orang 

mukmin 


meng- ja- 
ambil ngan 


*a z i^tsc r, mi .* % f.i 
> - 4 -*s ■ * O* j J, c| ^))i 




* 


a& OAj> S^. 


dari kalian pe- bah- kecu- sesuatu/ dalam Allah dari makabukan/ demi- ia ber- 
mereka lihara diri wa ali sedikit pun tidak ada kian buat 


Y- As, yj, <.y is'*' aa A-'*' ' i-j 

^iS> A_—*jU «0i\ A^JU 

tempat Allah dan diri-Nya Allah danmemperi- suatuyang 

kembali kepada ngatkan kalian ditakuti 


>A A*.aa- 


{f \A 


kata- 

kanlah 28 


* I-' A< >i. A,<A, A A S. *A *A A »* f-f *j 

<4 v-4 J> p-£==»jj-W» 4 U o| 


di apa dan la me- Allah pasti menge- kalian tam-atau 
yang ngetahui tahuinya pakkan 


dada/ 
hati kalian 


di da- apa kalian sem- jika 
lam yang bunyikan 


^4, & 9 'C. 

© 

s£ ** % \ s 

4ji)j 

& 

j Cj ca s ^\ 

Maha- 
29 kuasa 

sesuatu segala atas 

dan 

Allah 

bumi 

di dan apa langit 

yang 


i 


siang ke 
dalam 





3. Ali ‘Imran 53 

23. Tidakkah engkau memperhatikan 
orang-orang yang telah diberi bagian 
Kitab (Taurat)? Mereka diajak (ber 
pegang) pada Kitab Allah untuk me 
mutuskan (perkara) di antara mereka. 
Kemudian sebagian dari mereka ber- 
paling seraya menolak (kebenaran). 

24. Hal itu adalah karena mereka 
berkata, 'Api neraka tidak akan 
menyentuh kami kecuali beberapa hari 
saja “ Mereka terperdaya dalam agama 
mereka oleh apa yang mereka ada 
adakan. 

25. Sagaimana jika (nanti) mereka 
Kami kumpulkan pada hari (kiamat) 
yang tidak diragukan terjadinya dan 
kepada setiapjiwa diberi balasan yang 
sempurna sesuai dengan apa yang 
telah dikerjakannya dan mereka tidak 
dizalimi (dirugikan)? 

26. Katakanlah (Muhammad) “Wahai 
Tuhan Pemilik kekuasaan, Engkau 
berikan kekuasaan kepada siapa pun 
yang Engkau kehendaki, dan Engkau 
cabut kekuasaan dart siapa pun yang 
Engkau kehendaki. Engkau muliakan 
siapa pun yang Engkau kehendaki dan 
Engkau hinakan siapa pun yang Eng 
kau kehendaki Di tangan Engkaulah 
segala kebajikan Sungguh, Engkau 
Mahakuasa atas segala sesuatu 

27 Engkau masukkan malam ke 
dalam siang dan Engkau masukkan 
siang ke dalam malam Dan Engkau 
keiuarkan yang hidup dari yang mati, 
dan Engkau keiuarkan yang mati dari 
yang hidup." 7 Dan Engkau berikan re 
zeki kepada siapa yang Engkau kehen 
daki tanpa perhitungan." 

28 Janganlah orang-orang beriman 
menjadikan orang kafir sebagai pe 
mimpin melainkan orang orang ber 
iman. Barang siapa berbuat demikian 
niscaya dia tidak akan memperoleh 
apa pun dari Allah kecuali karena (sia- 
sat) menjaga diri dari sesuatu yang 
kamu takuti dari mereka Dan Allah 
memperingatkan kamu akan diri 
(siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah 
tempat kembali. 

29. Katakanlah, “Jika kamu sembu 
nyikan apa yang ada dalam hatimu 
atau kamu nyatakan, Allah pasts me- 
ngetahumya.” Dia mengetahui apa 
yang ada di langrt dan apa yang ada di 
bumi. Allah Mahakuasa atas segaia 
sesuatu. 


1 7 7 Sebagian mufasir memberi misal untuk 
ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam 
dan telur, dan telur dar ayam. 










































































































54 3. Ali ‘Imran 

30. (Ingatlah) pada hari (ketika) se 
tiap jiwa mendapatkan (balasan) atas 
kebajikan yang telah dikerjakan 
dihadapkan kepadanya, (begitu juga 
balasan) atas kejahatan yang telah dia 
kerjakan Dia berharap sekiranya ada 
jarak yang jauh antara dia dengan 
(hari) itu Dan Allah memperingatkan 
kamu akan diri (siksa)-Nya Allah Maha 
Penyayang terhadap harnba hamba 
Nya. 

31. Katakanlah (Muhammad), "Jika 
kamu mencintai Allah, ikutilah aku 
niscaya Allah mencintaimu dan 
mengampuni dosa-dosamu." Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang 

32 Katakanlah (Muhammad), “Taati- 
lah Allah dan Rasul. Jika kamu ber 
paling ketahuslah bahwa Allah tidal - , 
menyukai orang-orang kafir. 1 ' 

33. Sesungguhnya Allah telah memi- 
lih Adam Nuh, keluarga Ibrahim dan 
keluarga Imran melebihi segala umat 
(pada masa masing masing), 

34. (sebagai) satu keturunan, seba- 
giannya adalah (keturunan) dari 
sebagian yang lain Allah Maha Men 
dengar, Maha Mengetahui. 

35. (Ingatlah) ketika istri ‘Imran ber 
kata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku 
bernazar kepada-Mu, apa (janin) yang 
dalam kandunganku (kelak) menjadi 
hamba yang mengabdi (kepada Mu) 
maka terimalah (nazar itu) dariku 
Sungguh, Engkaulah Yang Maha 
Mendengar. Maha Mengetahui. 1 

36. Maka ketika melahirkannya dia 
berkata, 'Ya Tuhanku, aku telah me 
lahirkan anak perempuan." Padahal 
Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, 
dan iaki laki tidak sama dengan pe 
rempuan. 'Dan aku memberinya nama 
Maryam, dan aku mohon perlin- 
dungan Mu untuknya dan anak cucu- 
nya dari (gangguan) setan yang ter 
kutuk.' 

37. Maka Dia (Allah) menerimanya 
dengan penerimaan yang baik mem 
besarkannya dengan pertumbuhan 
yang baik, dan menyerahkan peme- 
liharaannya kepada Zakaria Setiap kali 
Zakaria masuk menemuinya di mihrab 
(kamar khusus ibadah), dia dapati ma 
kanan di sisinya. Dia berkata, ’Wahai 
Maryam! Dari mana ini engkau per- 
oleh?' Dia (Maryam) menjawab, “Itu 
dari Allah.' Sesungguhnya Allah mem- 
beri rezeki kepada siapa yang Dia ke 
hendaki tanpa perhitungan 






T x ’ 1 \ ' i* .. T-S. * C 




■£ jt 




dan apa yangdi- ke- dari 

yang hadapkan baikan 


la apa 

perbuat yang 


diri 


tiap- 

tiap 


menda- pada 
pati hari 


£& !S J ij> IJZ is 


dan memper¬ 
ingatkan kalian 


yang 

jauh 


ada dan antara- antara bah- kalau ia keja- 

masa nya (hari) ia wa ingin hatan 


dari 


AilV jCcS oj V ) <U)lj 4iSl 


Allah mencintai 


jS » 


kalian jika kata¬ 
kanlah 30 


pada ham- Maha dan 

ba-2 (Nya) Penyayaag Allah 


diri- Allah 
Nya 


Maha Pe- Maha Peng- dan dosa-dosa bagi dan Dia Allah akan mencin- maka ikuti- 
nyayang ampun Allah kalian kalian ampuni tai kalian lah aku 


di 'S 3 <$> hi 3 js | 


Dia me- tidak Allah maka kalian maka 

nyukai sungguh berpaling jika 


dan Rasul 
(-Nya) 


Allah 


taatilah kata¬ 
kanlah 31 


I»\ J \j y\ fJSLfoS 3 oj, ^ 


Ibrahim dan 
keluarga 


dan 

Nuh 


Adam Dia te- Allah sesung- 
lah memilih guhnya 


32 


orang-orang 

kafir 



& 

v-T 

r 


Ai 

•* 


' i ''* <'1 



% 

dan 

sebagian 

dari 

seba- 

suatu 


seluruh 

atas 

‘'Imran 

dan 

Allah 

yang lain 


giannya 

keturunan 

33 

alam 



keluarga 

di 

> 

Si 

* " 

J 

> 

** y’ 9 

Olr*? 


\ oJii 

Si © 

} 

V 


kepada 

aku mena- 

sung- 

Tu- 

'Imran 

istri 

berkata 

ke- 

Maha Me- 1 

Maha Men- 

Engkau 

zarkan 

guh aku 

hanku 




tika 34 

ngetahui 

dengar 


Uia t|| i; ^ 3bj. Ijg h/** IjH £| 

maka Maha Me- Maha Men- Eng- sungguh dari- maka menjadi hamba perut- di da- apa 

tatkala 35 ___ ngetahui dengar kau Engkau ku terimalah yang berkhidmat ku lam yang 

& 




£ 


* 


/ 1 / \ y i *' "'ll- 


ia dengan lebih me- dan seorang aku telah me- sungguh Tu- ia 

lahirkan apa yang ngetahui Allah perempuan lahiikannya aim hanku berkata 


ia mela¬ 
hirkannya 


5vs ZZ ^ & £8* S4s 

kepada aku mohon per- dan sung- Maryam (aku) telah dan sung- seperti anak. anak dan bukan- 
Engkau lindungannya guh aku menamainya guh aku perempuan laki-laki lah/tidaklah 




eSS QS © zJj\ 


dengan Tuhan- 

penenmaan nya 


maka me- 
nerima ia 


36 


yang 

terkutuk 


setan 


dari 


dan/serta 

keturunannya 


'£> a ujy 






masuk 


setiap Zakaria dan meme- yang 
kali liharanya baik 


dengan per- dan Dia me- 
tuinbunan numbuhkannya 


* 

yang 

baik 




y. .y 




ini bagi dari hai dia makanan/ di 

(makanan) kamu mana Maryam berkata rezeki sisinya 


dia 

dapati 


mihrab/ 

mimbar 


u 

Zakaria 


v t ,, ■c , 

Jy* ,j4 OJJ" b\ 

per- dengan Diake- siapa Dia mem- Allah sesung- 

hitungan tanpa hendaki yang beri rezeki guhnya 


3 o? j>* 3\S 


Allah sisi dari ia (ma¬ 
kanan) 


ia ber¬ 
kata 






































































































&ji (y> 0 v Jtl 36 Vj ty^===L) le-» -^JdHljb 


ketu- sisi dari untuk berilah Tuhan- dia padaTu- Zakaria 

runan Engkau aku ku berkata hannya 


ber- 

doa 


Di 

sanalah 


jys & © ^si ^ <& 




A, ' sffi 


sedang dan 

berdiri dia 


para maka me- 

malaikat manggilnya 38 


doa 


Maha sesungguh- yang 

Mendengar nya Engkau baik 


o* <jf% Arr^t <Ui ’ o' pj *-4 c|r^ 






dari dengan mem- dengan menghibur Allah bahwa 

kalimat benarkan Yahya kamu 


mihrab 


di dia 
salat 


yj 3 d © tyJj t si Sj 4 y it 

Tu- dia (Zakaria) orang-orang dari danseo- dan me- dan (men- Allah 

hanku berkata 39 yang saleh rangnabi nahandiri jadi)panutan 


xi,s £-i" >'S- H j? \> . >„£<> «< 

36 Q[>-*b o>~=o\ J 3 J cl. o_^sj til 


Dia ber¬ 
firman 

mandul 

dan 

istriku 

besar/ 

tua 

aku telah dan 

sampai sungguh 

seorang ba- terjadi bagai- 

anak giku ' mana 

& 

iji y 


* y ' 

✓ ✓ 

3 is 

© fS 

£ 

jjs; di 

tanda- untuk - 
tanda ku 

jadi- 

kanlah 

Tu¬ 

hanku 

dia (Zaka¬ 
ria) berkata 

Dia ke- 
40 hendaki 

apa 

yang 

Dia Allah demi 

berbuat kianlah 


-jS£ VI >i3 O jidh ^ vt J&i 3 13 


dan se- isyarat ke- hari tiga 
butlah cuali 

-jr 


manusia 

✓ * 


kamu ber- bahwa tanda-2 Diaber- 

kata-kata tidak engkau firman 


cJ6 Slj (|p jli===uVij 0^3j> :.jrw=s» (ilij 


berkata dan 

ketika 41 


dan 

pagi hari 


padawaktu danber- sebanyak- Tuhan 

petang tasbihlah banyaknya kamu 


<iL^k yAj Aj-pj libja]av»l 41)1 p\ (V P? <e£s==^lJ\ 


dan Dia me- dan Dia me- 
lebihkan kamu nyucikan kamu 


Dia memilih Allah sesung- wahai 
kamu guhnya Maiyam 


para malaikat 


IS&ZX} dQ ls& PP? © pO ti* 


dan 

sujudlah 


kepada taatlah 
Tuhan kamu 


hai 

Maryam 


42 


semesta 

afam 


wanita- atas 
wanita 



Jp\ 


9 

x 1 

dAl i 

s' 

'ZfOy . •-/ 

£ 


Kami wah- 
yukannya 

gaib 

berita- 

berita 

dari 

demikian 

itu 

orang-orang 

43 yang nikuk 

ber¬ 

sama 

dan 

rukuklah 



oHrt) 



•» 

il 


Clw \AJ 

ciUi m 

yang akan 
memelihara 

siapa di an¬ 
tara mereka 

anak-anak 
pena mereka 

mereka me- 
lemparkan 

ke¬ 

tika 

di sisi 
mereka 

dan kamu 
tidak berada 

kepada 

kamu 



\\ © 

k '' M * 

9 

il 

* 

JU 

s' 9 % 

s' 






berkata 

ketika 

mereka 

ke- 

di sisi 

dan kamu 


44 

bersengketa 

tika 

mereka 

tidak berada 




Maiyam 


pp\ zl\ pL a Si "pp i£p\ 

Ai-Masih namanya dari-Nya dengan menghibur Allah sung- wahai para malaikat 

kalimat kamu gun Maryam 


IP i&p )l 0*3 S 3 W’-w' 4 4~>-J prV «yj 




orang-2 yang dan (salah dan di 
45 didekatkan seorang) dari akhirat 


dunia di ter- Maryam putra isa 
kemuka 



3. Ali ‘Imran 55 

38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada 
Tuhannya Dia berkata, 'Ya Tuhanku, 
berilah aku keturunan yang baik dari 
sisi Mu, sesungguhnya Engkau Maha 
Mendengar doa." 

39. Kemudian para malaikat me 
manggilnya ketika dia berdiri melak 
sanakan salat di mihrab, "Allah me- 
nyampaikan kabar gembira kepadamu 
dengan (kelahiran) Yahya, yang mem 
benarkan sebuah kalimat (firman) 1 ™ 
dari Allah panutan, berkemampuan 
menahan diri (dari hawa nafsu), dan 
seorang nabi di antara orang orang 
saleh.” 

40 Dia (Zakaria) berkata, "Ya Tuhan¬ 
ku, bagaimana aku bisa mendapat 
anak, sedang aku sudah sangat tua 
dan istriku pun mandul?" Dia (Allah) 
berfirman "Demikianlah Allah ber 
buat apa yang Dia kehendaki." 

41 Dia (Zakaria) berkata, "Ya Tuhan¬ 
ku, berilah aku suatu tanda “ Allah ber 
firman "Tanda bagimu, adalah bahwa 
engkau tidak berbicara dengan ma 
nusia selama tiga hari, kecuali dengan 
isyarat Dan sebutlah (nama) Tuhanmu 
banyak banyak, dan bertasbihlah (me- 
muji-Nya) pada waktu petang dan 
pagi hari." 

42. Dan (ingatlah) ketika para ma¬ 
laikat berkata, Wahai Maryam! Se¬ 
sungguhnya Allah telah memilihmu, 
menyucikanmu, dan melebihkanmu di 
atas segala perempuan di seluruh 
alam (pada masa itu) 

43 Wahai Maryam! Taatilah Tuhan¬ 
mu sujud dan rukuklah bersama 
orang orang yang rukuk." 

44 Itulah sebagian dari benta berita 
gaib yang Kami wahyukan kepadamu 
(Muhammad), padahal engkau tidak 
bersama mereka ketika mereka me- 
lemparkan pena’ ‘ mereka (untuk meng 
undi) siapa di antara mereka yang 
akan memelihara Maryam. Dan eng¬ 
kau pun tidak bersama mereka ketika 
mereka bertengkar 

45. (Ingatlah), ketika para malaikat 
berkata, Wahai Maryam! Sesung¬ 
guhnya Allah menyampaikan kabar 
gembira kepadamu tentang sebuah 
kalimat (firman) dari-Nya (yaitu se¬ 
orang putra), namanya Al-Masih Isa 
putra Maryam, seorang terkemuka di 
dunia dan di akhirat, dan termasuk 
orang orang yang didekatkan (kepada 
Allah), 


118 Membenarkan kedatangan seorang 
nabi yang diciptakan dengan kata "kuri 1 
(jadilah) tan pa ayah, yaitu Nabi Isa a s. 

119 Ada sebagian mufasir yang meng 
artikan anak panah. Artinya undian itu 
dilakukan dengan melemparanak panah. 





























































































6 3. Ali ‘Imran 

46 dan dia berbicara dengan ma- 
nusia (sewaktu) dalam buaian dan ke- 
tika sudah dewasa, dan dia termasuk 
di antara orang-orang saleh." 

47. Dia (Maryam) berkata, 'Ya Tuhan- 
ku, bagaimana mungkin aku akan 
mempunyai anak, padahal tidak ada 
seorang laki-laki pun yang menyen- 
tuhku?" Dia (Allah) berfirman, "Demi- 
kianlah Allah menciptakan apa yang 
Dia kehendaki. Apabila Dia hendak 
menetapkan sesuatu, Dia hanya ber¬ 
kata kepadanya, "Jadilah!“ Maka jadi- 
lah sesuatu itu 

48. Dan Dia (Allah) mengajarkan ke¬ 
padanya ( Isa) Kitab,' 20 Hikmah, Taurat, 
dan Injil 

49. Dan sebagai rasul kepada Bani 
Israil (dia berkata), 'Aku telah datang 
kepada kamu dengan sebuah tanda 
(mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku 
membuatkan bagimu (sesuatu) dari 
tanah berbentuk seperti burung, lalu 
aku meniupnya, maka ia menjadi 
seekor burung dengan izin Allah. Dan 
aku menyembuhkan orang yang buta 
sejak dari lahir dan orang yang ber 
penyakit kusta, Dan aku menghidup- 
kan orang mati dengan izin Allah, dan 
aku beritahukan kepadamu apa yang 
kamu makan dan apa yang kamu 
simpan di rumahmu Sesungguhnya 
pada yang demikian itu terdapat suatu 
tanda (kebenaran kerasulanku) bagi¬ 
mu, jika kamu orang beriman. 

50. Dan sebagai seorang yang mem- 
benarkan Taurat yang datang sebe- 
lumku, dan agar aku menghalalkan 
bagi kamu sebagian dari yang telah 
diharamkan untukmu. Dan aku datang 
kepadamu membawa suatu tanda 
(mukjizat) dari Tuhanmu Karena itu, 
bertakwalah kepada Allah dan taatlah 
kepadaku. 

51. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku 
dan Tuhanmu, karena itu sembahlah 
Dia, Inilahjalanyang lurus." 

52 Maka ketika tsa merasakan keing- 
karan mereka (Bani israil), dia berkata, 
"Siapakah yang akan menjadi peno- 
longku untuk (menegakkan agama) 
Allah?" Para Hawariyyun (sahabat se- 
tianya) menjawab, “Kamilah penolong 
(agama) Allah. Kami beriman kepada 
Allah, dan saksikanlah, bahwa kami 
adalah orang-orang muslim. 


i 


120. Al-Kitab di sim ada yang menafsirkan 
dengan pelajaran menulis, dan ada pula 
yang menafsirkannya dengan kitab-kitab 
yang diturunkan Allah sebelumnya selain 
Taurat dan Injil 



ggS 


\ < tf 9 y y • S 1. 

• Of-? -L 4 -J 1 <3 


a.>l 


46 


orang-orang 
yang saleh 


dan (salah dan (ketika) 
seorang) dan dewasa 


buaian da¬ 
lam manusia 


dan dia 
berbicara 


diiS=. jS M % g, { /& j M 

demikianlah Dia ber- seorang aku dan seorang bagi- adalah/ bagai- Tuhan- dia (Maryam;:: 

firman manusia disentnh belum anak ku jadilah mana ku berkata 


maka ja- jadi- kepa- Dia maka sung- se- Dia me- apa- Dia ke- apa Dia men- Allah 

47 dilahdia lah danya berkata guhhanyalah suatu netapkan bila hendaki yang eiptakan 

^ - '’At'' u' ' ' s'u 


48 


dan 

Injil 


dan 

Taurat 


dan 

Hikmah 


Al-Kitab 


dan Dia menga¬ 
jarkan kepadanya 


f03 Os <j) JitV’i JL 


Tuhan dari dengan tan- aku telah da- sung- sungguh Israil 
kalian da (mukjizat) tangi kalian guh aku 




Bani ke- dan (sebagai; 
pada Rasul 


pada- lalu aku burung seperti 
nya meniupkan bentuk 


tanah 


dari 


^ 33 % 

untuk aku sungguh 

kalian membuat aku 


4 gib r iji 


dan penyakit 
sopak 


orang 

buta 


dan aku me- Allah dengan (seekor) maka ia 
nyembuhkan izin burung menjadi 


U j Ojfi t> ok 


E ' 


kalian 

simpan 


dan apa kalian dengan dan aku kabar- Allah dengan 

yang makan apa yang kan pada kalian izin 


orang dan ku- 
mati hidupkan 


|p jTlAzZ £)\ "kSi tk i (3 o) \y*. 


orang-orang kalian jika bagi sungguh ada demi- pada sesung- 
49 yang beriman adalah kalian suatu tanda kian yang guhnya 


rumah 

kalian 




bagi dan untuk Taurat 

kalian menghalalkan 


dari tanganku / antara terhadap dan mem- 
sebelumku apa yang benarkan 


'' * " -A yoy 


Tuhan 

kalian 


dan dengan tan- dan aku datang 
da (mukjizat) kepada kalian 


atas- 

kalian 


diha¬ 

ramkan 


yang sebagian 


ejXc-ls ol © ZZS Ijlajlfl 


maka sem¬ 
bahlah Dia 


dan Tuhan Tuhanku Allah sesung- 
kalian guhnya 50 


dan taatlah pada maka ber- 

kepadaku Allah takwalah 


£ 1 % 

^ * 



9- 0 ' 

© 


ljUb 

dari 

Tsa 

menyadari 

maka 

vang 

51 lurus 

jalan 

inilah 

mereka 


tatkala 




>*< 

kami 


ml 

52 




orang-orang 

Hawariyyun 


berkatalah Allah kepada/ menjadi peno- siapa dia keing- 

untuk long-penolongku berkata karan 


•gxjj. \!i Ai 


orang-orang yang 
menyerahkan diri 


bahwasa- 
nya kami 


dan sak¬ 
sikanlah 


kepi 

All 


Allah beriman 


penolong 




































































































r j^J! 



r 




£ \ZLL=*i 3ji3\ cJ 31 iq tM ££ 


ber- maka catatlah 
sama kami 


Rasul 




dan kami telah Engkau kepada kami telah ya Tuhan 
mengikuti turunkan apa yang beriman kami 


S** *#1* ^ \j3^csu»j © 


sebaxk" 

baik 


dan 

Allah 


Allah dan membuat 
tipu daya 


dan mereka mem¬ 
buat tipu daya 


53 


orang-orang yang 
;aksi 


menjadi saksi 


di 34 ^ iii jtt i\ <$ &_£u 5 i 


dan mengang- akan mewa- sungguh Aku 
katkamu fatkankamu (Allah) 


hai 

‘Isa 


Allah ber- ketika 

firman 54 


pembuat 
tipu daya 


sa» kg, n$\ 




^ 3] 


mereka meng- orang-2 
ikuti kamu yang 


dan men- 
jadikan 


mereka 

kafir 


orang-2 

yang 


dari 


dan/ menyuci- kepa- 

kanmu daku 


' *> > i\\ *4 \^ *' 'ti ^’ s \w 

ui Ji Ua> isy 


tempat kembali kepada- kemu- 

kalian Ku dian 


kiamat 


hari kepada/ mereka 
hingga kafir 


orang- di atas 
orang yang 


■S\ es © g&Z Q ^ j&=£6 

orang-2 maka (kalian)per- di da- kalian dalam di antara lalu Aku 

yang adapun 55 selisihkan lamnya berada apa-2yang kalian memutuskan 

cs eli 4 

dan dan dunia di sangat dengan maka akan Ku- mereka 

tidak di akhirat berat siksa siksa mereka kafir 

<j2 

dan mereka mereka orang-orang dan penolong dari bagi 

beramal beriman yang adapun 56 mereka 

® '"» 1 ihi A ">.-*-'»>> » »«''><' 1 . ' i. 

OWJaJt J <Uiij 1 


57 


orang-orang menyukai tidak dan 
yang zalim Allah 


pahala 

mereka 


maka Dia akan 
menyempurnakan 


kebajikan/ 

saleh 


>J*jl Cl*) OXii ->4-kAc- t£Jd i 


sesung- 

guhnya 


yangpenuh dandzikir sebagian dari atasmu/ke- kami mem- demi- 
5B hikmah (AI-Qur’an) bukti-bukti padakamu bacakannya kianlah 


ii- /£ ’ e A. * i \ * 

(J15 <jA AjaU- cX 4 


Dia ber- kemu- tanah dari Dia menja- Adam seperti per- Allah di sisi ‘Isa 
firman dian dikannya umpamaan 


60 ragu-ragu 



/s / . < 

9 



O* C>° 


X 



termasuk kamu 

makaja- Tuhan 

dari 

kebe- 


dari . (menjadi) 

nganlah 

kamu 

naran itu 

59 


perum- 

pamaan 


makajadi- adalah/ kepa- 


kita me- marilah 
manggii 

<r T 

maka ka- ilmu/pe- 
takanlah ngetahuan 

X 1 ^ ^ f «* 

dari datang ke- apa sesu- dari 
pada kamu yang dah 

pada- memban- maka si- 
nya tab kamu apa yang 



tssEij 

\ s’ ' 

r pZ£y 3 

dan diri- 

dan diri- 

dan istri- 

dan istri- 

dan anak- 

anak-anak 

diri kalian 

diri kami 

istri kalian 

istri kami 

anak kalian 

kami 


. v, t, ^ i, 


61 


orang-orang 
yang berdusta 


atas Allah kutukan 


maka kita 
jadikan 


kita ber- kemu* 

mubahalah dian 



3. All ‘Imran 

53. Ya Tuhan kami, kami telah ber¬ 
iman kepada apa yang Engkau turun¬ 
kan dan kami telah mengikuti Rasul, 
karena itu tetapkaniah kami bersama 
golongan orang yang memberikan ke- 
saksian." 

54. Dan mereka (orang-orang kafir) 
membuat tipu daya, maka Allah pun 
membalastipu daya Dan Allah sebaik 
baik pembalas tipu daya 

55. (Ingatlah), ketika Allah berfirman, 
"Wahai Isa! Aku mengambilmu dan 
mengangkatmu kepada-Ku serta me- 
nyucikanmu dari orang orang yang 
kafir, dan menjadikan orang orang 
yang mengikutimu di atas orang- 
orang yang kafir hingga hari kiamat. 
Kemudian kepada-Ku engkau kembali, 
lalu Aku beri keputusan tentang apa 
yang kamu perselisihkan." 

56 Maka adapun orang orang yang 
kafir maka akan Aku azab mereka 
dengan azab yang sangat keras di 
dunia dan di akhirat, sedang mereka 
tidak memperoleh penolong 

57. Dan adapun orang yang beriman 
dan melakukan kebajikan, maka Dia 
akan memberikan pahala kepada me¬ 
reka dengan sempurna. Dan Allah ti¬ 
dak menyukai orang zalim. 

58 Demikianlah Kami bacakan ke 
padamu (Muhammad) sebagian ayat 
ayat dan peringatan yang penuh hik¬ 
mah. 

59. Sesungguhnya perumpamaan 
(penciptaan) Isa bagi Allah, seperti 
(penciptaan) Adam Dia menciptakan- 
nya dari tanah, kemudian Dia berkata 
kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah 
sesuatu itu 

60 Kebenaran itu dari Tuhanmu ka 
rena itu janganlah engkau (Muham¬ 
mad) termasuk orang-orang yang 
ragu 

61. Siapa yang membantahmu dalam 
hal ini seteiah engkau memperoleh 
ilmu katakanlah (Muhammad), ’Mari- 
lah kita panggil anak-anak kami dan 
anak-anak kamu, istri-istri kami dan 
istri-istrimu, kami sendiri dan kamu 
juga kemudian marilah kita ber- 
mubahalah 121 agar laknat Allah di- 
timpakan kepada orang-orang yang 
dusta." 



121 Mubahalah lalah masing masing pihak 
di antara orang-orang yang berbeda 
pendapat berdoa kepada Allah dengan 
sungguh-sungguh, agar Allah menjatuhkan 
laknat kepada pihak yang berdusta, Nabi 
mengajak utusan Nasrani Najran ber- 
mubahalah tetapi mereka tidak berani dan 
ini menjadi bukti kebenaran Nabi Mu¬ 
hammad saw. 














































































































58 3. Ali ‘Imran 

62. Sungguh, ini adaiah kisah yang 
benar. Tidak ada tuhan selain Allah, 
dan sungguh, Allah Mahaperkasa, 
Mahabijaksana. 

63 Kemudian jika mereka berpaling, 
maka (ketahuilah) bahwa Allah Maha 
Mengetahui orang-orang yang ber- 
buat kerusakan. 

64. Katakanlah (Muhammad), 'Wahai 
Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju 
kepada satu kalimat (pegangan) yang 
sama antara kami dan kamu, bahwa 
kita tidak menyembah selain Allah dan 
kita tidak mempersekutukan-Nya de- 
ngan sesuatu pun, dan bahwa kita 
tidak menjadikan satu sama lain 
tuhan-tuhan selain Allah." Jika mereka 
berpaling maka katakanlah (kepada 
mereka), "Saksikanlah, bahwa kami 
adaiah orang muslim." 

65. Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu 
berbantah-bantahan' 2 ' tentang Ibrahim, 
padahal Taurat dan Injil diturunkan 
setelah dia (Ibrahim)? Apakah kamu 
tidak mengerti? 

66. Begitulah kamu! Kamu ber 
bantah-bantahan tentang apa yang 
kamu ketahui, 123 tetapi mengapa kamu 
berbantah-bantahan juga tentang apa 
yang tidak kamu ketahui?' 24 Allah 
mengetahui sedang kamu tidak 
mengetahui 

67. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi 
dan bukan (pula) seorang Nasrani, 
tetapi dia adaiah seorang yang lurus, 125 
muslim, dan dia tidaklah termasuk 
orang-orang musyrik. 

68 Orang yang paling dekat kepada 
Ibrahim ialah orang yang mengikuti- 
nya, dan Nabi ini (Muhammad), dan 
orang yang beriman. Allah adaiah 
pelindung orang-orang yang beriman. 

69. Segolongan Ahli Kitab ingin me- 
nyesatkan kamu. Padahal (sesungguh- 
nya), mereka tidak menyesatkan me- 
lamkan diri mereka sendiri, tetapi 
mereka tidak menyadari. 

70. Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu 
mengingkari ayat-ayat Allah, 126 pada 
hal kamu mengetahui (kebenaran- 
nya)? 


122. Orang Yahudi dan Nasrani masmg- 
masing menganggap Nabi Ibrahim a s. itu 
dari golongannya. Lalu Allah membantah 
mereka dengan alasan bahwa Nabi Ibrahim 
a.s, itu datang sebelum mereka. 

123. Yakni tentang Nabi Musa a.s., Nabi 'Isa 
a.s., dan Nabi Muhammad saw. 

124. Yakni tentang Nabi Ibrahim a.s. 

7.25, Lurus berarti jauh dari syirik (memper 
sekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan. 
126. Ayat-ayat Allah yang diturunkan ke¬ 
pada Nabi Muhammad saw. 








































































































3. Ali ‘Imran 59 

71. Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu 
mencampuradukkan kebenaran de 
ngan kebatilan,' 27 dan kamu me- 
nyembunyikan kebenaran, 128 padahal 
kamu mengetahui? 

72. Dan segolongan Ahli Kitab ber 
kata (kepada sesamanya), 'Berimanlah 
kamu kepada apa yang diturunkan 
kepada orang orang beriman pada 
awal siang dan ingkarilah di akhirnya, 
agar mereka kembali (kepada keka 
firan). 

73. Dan janganlah kamu percaya 
selain kepada orang yang mengikuti 
agamamu." 128 Katakanlah (Muham- 
mad), “Sesungguhnya petunjuk itu 
hanyalah petunjuk Allah. (Janganlah 
kamu percaya) bahwa seseorang akan 
diberi seperti apa yang diberikan ke 
pada kamu, atau bahwa mereka akan 
menyanggah kamu di hadapan 
TuhanmuKatakanlah (Muhammad) 
'Sesungguhnya karuma itu di tangan 
Allah, Dia memberikannya kepada 
siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha- 
luas, Maha Mengetahui." 

74. Dia menentukan rahmat Nya ke¬ 
pada siapa yang Dia kehendaki Dan 
Allah memiliki karuma yang besar 

75. Dan di antara Ahli Kitab ada yang 
jika engkau percayakan kepadanya 
harta yang banyak, mscaya dia me- 
ngembalikannya kepadamu. Tetapi 
ada (pula) di antara mereka yang jika 
engkau percayakan kepadanya satu 
dinar dia tidak mengembalikannya 
kepadamu, kecuali jika engkau selalu 
menagihnya. Yang demikian itu di- 
sebabkan mereka berkata, "Tidak ada 
dosa bagi kami terhadap orang orang 
buta huruf." Mereka mengatakan ha! 
yang dusta terhadap Allah, padahal 
mereka mengetahui 

76. Sebenarnya barang siapa mene 
pati janji dan bertakwa maka sung- 
guh, Allah mencintai orang orang 
yang bertakwa 

77 Sesungguhnya orang orang yang 
memperjualbeiikan janji Allah dan 
sumpah sumpah mereka dengan 
harga murah, mereka itu tidak mem 
peroleh bagian di akhirat, Allah tidak 
akan menyapa mereka, tidak akan 
memperhatikan mereka pada hari 
kiamat, dan tidak akan menyucikan 
mereka Bagi mereka azab yang pedih. 


127. Menutupi firman-firman Allah yang 
termaktub dalam Taurat dan Injil dengan 
perkataan perkataan yang dibuat-buat 
mereka (Ahii Kitab) sendiri. 

128. Kebenaran tentang kenabian Muham¬ 
mad saw. yang tersebut dalam Taurat dan 
Injil. 

129 Kepada orang yang seagama dengan 
kamu (Yahudi/Nasrani) agar mereka tidak 
jadi masuk Islam atau kepada orang orang 
Islam yang berasal dari agamamu agar 
guncang iman mereka dan kembali kepada 
kekafiran 

















































































60 3. Ali ‘Imran 

78. Dan sungguh, di antara mereka 
niscaya ada segolongan yang me- 
mutarbalikkan lidahnya membaca 
kitab, agar kamu menyangka (yang 
mereka baca) itu sebagian dari Kitab, 
padahal itu bukan dari Kitab dan 
mereka berkata "Itu dari Allah," pada¬ 
hal itu bukan dari Allah. Mereka me- 
ngatakan hal yang dusta terhadap 
Allah, padahal mereka mengetahui. 

79. Tidak mungkm bagi seseorang 
yang telah diberi Kitab oleh Allah serta 
hikmah dan kenabian, kemudian dia 
berkata kepada manusia, "Jadilah ka¬ 
mu penyembahku bukan penyembah 
Allah," tetapi (dia berkata), "Jadilah ka 
mu pengabdi pengabdi Allah karena 
kamu mengajarkan Kitab dan karena 
kamu mempelajarinya!" 

80 Dan tidak (mungkin pula baginya) 
menyuruh kamu menjadikan para 
malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. 
Apakah (patut) dia menyuruh kamu 
menjadi kafir setelah kamu menjadi 
muslim? 

81. Dan (ingatlah), ketika Allah meng 
ambil perjanjian dari para nabi 
'Manakala Aku memberikan Kitab dan 
Hikmah kepadamu lalu datang kepada 
kamu seorang rasul yang mem- 
benarkan apa yang ada pada kamu, 
niscaya kamu akan sungguh-sungguh 
benman kepadanya dan menolong- 
nya." 130 Allah berfirman, 'Apakah kamu 
setuiu dan menerima perjanjian 
dengan Ku atas yang demikian itu?" 
Mereka menjawab, "Kami setuju." 
Allah berfirman “Kalau begitu ber- 
saksilah kamu (para nabi) dan Aku 
menjadi saksi bersama kamu." 

82 Maka barang siapa berpaling se¬ 
telah itu, maka mereka itulah orang 
yang fasik. 

83. Maka mengapa mereka mencari 
agama yang lain selain agama Allah, 
padahal apa yang di langit dan di bumi 
berserah diri kepada-Nya, (baik) 
dengan suka maupun terpaksa dan 
hanya kepada-Nya mereka dikembali- 
kan? 



130 Para nab: berjanji kepada Allah Swt 
bahwa bilamana datang seorang rasui 
bernama Muhammad; mereka akan ber- 
iman kepadanya dan menolongnya Per¬ 
janjian nabi-nabi ini mengikat pula para 
umatnya. 














































































il f r y 


< »> 


^ 9} 


fc£A ^ 3J 1 25 \±& 3^51 25 4 % il^i J 


Ibrahim 


'$* £j 

diberi- dan apa dan anak-anaknya 
kan yang 


c 1 * i^ t * \" 


dan 

Ya'qub 


dan 

Ishaq 


dan 

I$ma‘il 


/"{ -i f.Z «• * tf ' j *''' *■ *.> 

^>*' Oft <3^Ai a p4£j 05 


seorang antara kamibeda- tidak Tuhan dari dan para nabi 

bedakan mereka 


dan 

isa 


(kepada) 

Musa 



*** * 
& 

0 *J 


Cr^J 


selain 

ia 

mencari 

dan barang 
siapa 

orang-2 yang kepada- 

84 menyerahkan diri Nya 

dan 

kami 

di antara 
mereka 


fAgj 

y 9 ^ 9 

0? ' 

j 

/> / 

9 

** 

/s' *> 
l 

u^i 

o& Esi 


orang-orang 

dari/ ter- akhirat 

di 

dan 

dari- 

diterima 

maka agama 

85 

yang rugi 

masuk 


ia 

padanya 


tidak 


Jbo |y y i ±ss » u_jS 4i)‘ vJlo 






dan mereka 
mengakui 


iman sesudah mereka (kepada) Allah akanmem- bagai- 

mereka kafir kaum beri petunjuk mana 


'*C\\ . <•. >'*." & -t \->A k >> J?'* \*»<u f"T 

* d> *jX^^ jf All *3 » p**VJ Cr*- U>*V' O' 

(kepada) memberi tidak dan keterangan- dan telah datang adalah rasul bahwa- 

kaum petunjuk Allah keterangan kepada mereka benar itu sanya 


Allah kutukan 


O' 


tiUlji 


bahwa- 

balasan 

mereka 


sanya 

mereka 

itu 

86 




orang-orang 
yang zalim 


j. S/} 

*5 



dirmgan- 

tidak di da- 

mereka 


kan 

lamnya 

kekal 

87 


selurahnya 


dan 

manusia 


dan para 
malaikat 


dari 

mereka 


M 
8 


atas diturun- dan apa atas diturun- dan apa kepada kami kata- 
kan yang kami kan yang Allah beiiman kanlah 


sf9 4 

ooh 

ji 0) 

9 

J*-*? 

$>> < 
Jjt-C' 

'i\ 

S i 

& ^ 4 S ^ ^ 

•XjMi 
** * 

orang-2 

yang 

sung¬ 
guh 89 

Maha 

Penyayang 

Maha 

Pengampun 

sungguh 

Allah 

maka 

dan mereka ada- itu 

kan perbaikan 

sesudah 


c » 

**..&.* 1 


’J 


/> 

S'-) 


/ 9S 


tobat 

mereka 

diterima 

tidak 

akan 

kekafiran mereka 

(nya) bertambah 

kemu¬ 

dian 

iman 

mereka 

sesu¬ 

dah 

mereka 

kafir 

*>' 

pA? 


& h - 

© 


>> < i; \/ 

pi 

dan t sedang 
mereka 

dan me¬ 
reka mati 

mereka 

kafir 

orang-2 sung- 

yang guh 

90 

orang-orang 
yang sesat 

me¬ 

reka 

dan me¬ 
reka itu 


Jj p£4^ Qt S~^L cfe j2ff 


walau- emas 
pun 

4 L 


bumi 


sepe- seorang di an- dari diterima maka ti- (dalam) 
nuhnya tara mereka dakakan kekafiran 


g) ^ ^ 

(memperoleh) dari bagi dan yang siksa bagi mereka dengan- dia mene- 
91 penolong mereka tidak pedin mereka itu nya bus (diri) 


>1 \ 


'! I 


i 


m 
:i§ 
M 
v ? 

A 

H 


f3 

| 

||| 

1t*S! 


igfiin 


ti 

& 

1H 


,S 




It & 2|\ -Si © ,U -5j 4-«£3i jtjS. <. 

dari mereka orang-2 ke- mereka dibe- mereka dan siksa dari §, ’ § 

bertobat yang cuali 88 ri tangguh tidak 


|||t 


Ml 

:jg|y 

I 




Jpj 

r;§ 


f % 
& 3) 




3. Ali ‘Imran 61 

84 Katakanlah (Muhammad), Kami 
benman kepada Allah dan kepada apa 
yang diturunkan kepada kami dan 
yang diturunkan kepada Ibrahim, 
Isma il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucu- 
nya, dan apa yang diberikan kepada 
Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan 
mereka. Kami tidak membeda beda 
kan seorang pun di antara mereka dan 
hanya kepada Nya kami berserah dirr." 

85 Dan barang siapa mencari agama 
selain Islam dia tidak akan diterima, 
dan di akhirat dia termasuk orang 
yang rugi 

86 Bagaimana Allah akan memberi 
petunjuk kepada suatu kaum yang 
kafir setelah mereka beriman, serta 
mengakui bahwa Rasul (Muhammad) 
itu benar benar (rasul), dan bukti 
bukti yang jelas telah sampai kepada 
mereka? Allah tidak memberi petunjuk 
kepada orang zalim. 

87 mereka itu, balasannya ialah 
ditimpa laknat Allah, para malaikat, 
dan manusia seluruhnya, 

88 Mereka kekal di dalamnya, tidak 
akan diringankan azabnya, dan me 
reka tidak diberi penangguhan, 

89 kecuali orang-orang yang ber¬ 
tobat setelah itu, dan melakukan per 
baikan, maka sungguh, Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 

90 Sungguh, orang-orang yang kafir 
setelah beriman, kemudian bertam- 
bah kekafirannya, tidak akan diterima 
tobatnya dan mereka itulah orang- 
orang yang sesat 

91. Sungguh, orang-orang yang kafir 
dan mati dalam kekafiran, tidak akan 
diterima (tebusan) dari seseorang di 
antara mereka sekalipun (berupa) 
emas sepenuh bumi, sekiranya dia 
hendak menebus diri dengannya 
Mereka itulah orang-orang yang 
mendapat azab yang pedih dan tidak 
memperoleh penolong 


131 Setelah Taurat diturunkan ada be- 
berapa makanan yang diharamkan bag. 
mereka sebagai hukuman. Nama nama ma¬ 
kanan itu disebut di da/amnya Seianjutnya 
lihat An-Nisa (4): 160 dan Ar-Ar am (6) 
146 

132 Dusta terhadap Allah ialah dengan 
mengatakan bahwa sebelum Taurat di¬ 
turunkan, Allah telah mengbaramkan 
beberapa makanan kepada Ban Isra 11 

133 Ahli Kitab mengatakan bahwa rumah 
ibadah yang pertama dibangun berada d 
Bartul Maqdis, o eh karena itu Allah mem- 
bantahnya 

? I (hat A!~Ranarah 0\- 1 








































































































































62 3. Ali ‘Imran 

JUZ 4 

92 Kamu tidak akan memperoleh 
kebajikan, sebelum kamu meng 
mfakkan sebagian harta yang kamu 
cintai Dan apa pun yang kamu infak 
kan tentang hal itu sungguh, Allah 
Maha Mengetahui 

93. Semua makanan itu halal bags 
Bam israil, kecuali makanan yang 
diharamkan oleh Israil (Yaqub) atas 
dirinya sebelum Taurat diturunkan 131 
Katakanlah (Muhammad) 'Maka ba 
walah Taurat lalu bacalah jika kamu 
orang orang yang benar." 

94. Maka barang siapa mengada- 
adakan kebohongan terhadap Allah 132 
seteiah itu, maka mereka itulah orang- 
orang zalim. 

95. Katakanlah (Muhammad), "Benar 
lah (segala yang difirmankan) Allah." 
Maka ikutilah agama Ibrahim yang lu- 
rus, dan dia tidaklah termasuk orang 
musyrik, 

96 Sesungguhnya rumah (ibadah) 
pertama yang dibangun untuk manu- 
sia, lalah (Baitullah) yang di Bakkah 
(Mekah) 133 yang diberkahi dan menjadi 
petunjuk bagi seiuruh alam. 

97. Di sana terdapat tanda tanda 
yang jelas (di antaranya) maqam Ibra¬ 
him.™ Barang siapa memasukinya 
(Baitullah) amanlah dia Dan (di an- 
tara) kewajiban manusia terhadap 
Allah adalah melaksanakan ibadah haji 
ke Baitullah yaitu bagi orang-orang 
yang mampu 133 mengadakan perjalan- 
an ke sana Barang siapa mengingkari 
(kewajiban) haji, maka ketahuilah 
bahwa Allah Mahakaya (tidak memer 
lukan sesuatu) dari seiuruh alam 

98 Katakanlah (Muhammad), “Wahai 
Ahli Kitab! Mengapa kamu mengmg 
kari ayatayat Allah, padahal Allah 
Maha Menyaksikan apa yang kamu 
kerjakan?" 

99 Katakanlah (Muhammad). "Wahai 
Ahli Kitab! Mengapa kamu mengha 
lang-halangi orang-orang yang ber 
iman dari jalan Allah kamu meng- 
hendakinya (|alan Allah) bengkok, 
padahal kamu menyaksikan?" 136 Dan 
Allah tidak lengah terhadap apa yang 
kamu kerjakan 

100 Wahai orang-orang yang ber 
iman! Jika kamu mengikut; sebagian 
dari orang yang diberi Kitab, mscaya 
mereka akan mengembalikan kamu 
menjadi orang kafir seteiah beriman 


135. Orang yang sanggup mendapatkan 
perbekalan dan alat-alat pengangkutan 
serta sehat jasmani dan perjalanan pun 
aman serta keluarga yang ditinggalkan 
terjamsn kehidupannya. 

136 Menyaksikan maksudnya mengetahui 
bahwa agama yang diridhai Allah adalah 
agama Islam. 


mim, 


r 1Y jjCt 


t 



* 

£ 

v/ 

V 




m 


•m 


!> > 

m 

te 


\< 


i « » 


m 


\< * 

i §<• 


Jf- 

Wi 


i ! 
1 ?' 


M 

ISI i 


. 

I ? k . 

K a- 


s 


w 
& % ■ 

I 3*- 


Ot t-®-* 'j’w cr 


sesuatu dari kalian dan apa 
infakkan yang 


kalian dari kalian meng- sehingga/ keba- kalian tidak 

cintai apa yang infakkan sampai ikan mencapai akan 


bagi 

Bani 


halai adalah 


£ 

makanan semua 




Maha dengan- Allah maka 
92 Mengetahui nya sungguh 




ft 
a 

tei W 


ditu- untuk 
runkan 

se- dari 

belum 

dirinya atas 

Israil mengha- apa 

ratdkan * yang 

ke¬ 

cuali 

Israil 

dOS-w 

, pg 

l\ 


syii 

$ 


orang-orang 
yang benar 

keadaan 

kalian 

jika maka/Ialu 

bacalah ia 

dengan 

Taurat 

maka datang- 
kan/bawalah 

kata¬ 

kanlah 

Taurat 


/, <-rf t x- __ ^ 's'? I S L s 


maka itu/ sesudah dari 

mereka itu demikian 


dusta 


Allah alas/ mengada- maka ba- 

tcrhadap adakan 


o-*- 8 


** 

maka ba¬ 
rang siapa 

93 




yang 

Ibrahim 

agama 

maka 

Allah benarlah Kata- 

orang-orang me- 

lurus 


ikutilah 



kanlah 94 

zalim 

reka 


s' ** 

•' . i 

diletakkam' 

C**Xi 
? •** 

3 

ft , 

© SS^ii 

05 o 

& G 

ialah 

b»gi 

rumah 

mula- 

Seauig- 

orang-orang 

ter- adalah dan bu- 

yang 

manusia 

dibangun 


mula 

guhnva 

95 yangmusryik 

masuk dia kanlah 

c // 

~ * 

^\JLA 

9- 

C-wAj 

t£'\ 

OsJl 

43 



*JA 

3% 

rmqatn 

yang 

tanda- 

pada- 


bagi; 

se- dan menjadi 

yang 

di 


nyata 

tanda 

nya 

96 

mesta alam petunjuk 

diberkahi 

Bakkah 

* 

E? 



<\< x 

Cj*J 


rumah/ 

berhaji 

manusia 

atas/ke- 

bagi 

merasa 

adalah menu- 

dan barang 

Ibrahim 

Baitullah 


wajiban 

Allah 

aman 

dia siikinya 

siapa 



3AJJI ^ ^ ii % X iSi sT 

seiuruh dari Maha- Allah maka rneng- dan ba- peija- kepa- dia sanggup/ siapa 

alam kaya sungguh ingkari rang siapa lanan danya mampu orans 

4s a; i\ otL 'o’/M p, J ^ 




,, Dia me- dan Allah dengan /terha- kalian meng- 
fLi nyaksikan Allah dap ayat-ayat ingkar apa 


wahai Ahli K itab 


HV) 


Kata¬ 
kanlah 97 




dari 


5 

5 -Y 
!#| ; -45 


1*1 a is; ^ij is.^ 


kalian meng- meng- 

ha/ang-halangi apa 

\ SS « 4 S 


wahai Ahli Kitab 


Kata¬ 
kanlah 98 


kalian apa atas 

kerjakan yang 




// 5-> *< 


B 
« & 

|@ 

1 S i 

Ml 


Allah dan 

tidaklah 

menyak¬ 

sikan 

dan/ pada- 
lial kalian 

(menjadi) 

bengkok 

kalian meng- 
hendakinya 

ia telah orang Allah 
beriman 

jalan 


* i r > A 

b\ 

si' 

Qe. 


^ A 

0y-H° 

\2U- 


kalian 

menaati 

jika mereka 

beriman 

orang-2 

yang 

Wahai 

99 

kalian 

kerjakan 

dari 

apa j'ang 

(akan) 

lalai 


^ -psa sr OP ai' ^ 




(menjadi) iman 

100 orang-2 kafir kalian 


sesu- mereka akan Al-Kitab mereka carang-2 dari sego- 
dah kembalikau kalian diberi yang longan 










































































/r 


I r o' 3 


ir T is 


-, /r 


£ yty 






A, *. " i ,A<^ W> '■’**& <<%' 

h^=^J 


dan pada/ di Allah ayat- 
tengah 2 kalian ayat 


atas 

kalian 


telah di- dan/pada- kalian 

bacakan hal kalian kafir/ingkar 


Dan ba- 
gaimana 


^9^9* t H , ^ * \ 9 '*4 9 " ^"V*> ^ 

« id o^. -Xa3 4iiu O^J 


^ > 


-r rf.>. 


101 


yang 

lurus 


jalan 


ke- dia telah di- maka dengan dia berpe- dan barang rasul- 
pada beri petunjuk sungguh Allah gangteguh siapa Nya 


♦> a V vlt «r»" »- -'f.l t-'£ t lA-'i "* ••}. \*\~ 

O* 3^ ^CLJu 3^ ^ 1 £jP~U» 








dan mela- sekali-kali dan takwake- sebenar- (kepada) bertakwa- mereka orang-2 Wahai 

kalian inkan kalian mati jangan pada-Nya benar Allah lah kalian beriman yang 



inj< 

cerai-berai ngarilah 


kepada tali 

> >> 


Dan beipe- 
ganglah kalian 


(dalam keadaan) 
102 muslim 


OH 0»iw j\ Aiii cUaju i\i 


hati-hati 

kalian 


tara mempersatukan musuhan kalian tika 

uist-te & i&> c 


atas 

kalian 


Allah nikmat 


dan ingat- 
lah kalian 


s. 


«54 




-* * 




£ 


neraka dari jurang tepi atas dan kali- ber- dengan/karena makajadilah 

an adalah saudara nikmat-Nya kalian 


££i #1 (33 & •£ 4^ j?J«6 


K, 


kalian menda¬ 
pat petunjuk 

agar ayat- kepada 

kalian ayat-Nya kalian 

Allah mene¬ 
rangkan 

demi- dari- maka Dia menye- 

kianlah padanya lamatkan kalian 


Uj/uj 

Ji 

{*> *' 

0 

jS^A 

Xa\ 

pi Pi 


dengan 

kebaikan 

dan mereka 
menyuruh 

keba- kepa- 

ikan da 

mereka 

menyeru 

umat 

di antara Danjadilah/ 

kalian hendaklah ada 

103 


% @ p £2p pL Ji oi oils 


Dan 
jangan 104 


orang-z yang 
beruntung 


mereka dan me¬ 
reka itulah 


yang 

mungkar 


dan 


dan mereka 
meneegah 


~±&\ 'Z'Z C Zt 'ey a# 


A ■ 


-A A- 


keterangan ciatangpada apa sesu- daii 

yangjelas mereka yang dah 


dan mereka mereka seperti orang- kalian 

berselisih bercerai-berai orang yang menjadi 



/£*> A 

6 J?-J 

S'9 ** 

ffps 

j s y 

ike 

t\ % 

■A Zhp 

dan menjadi 
hitam (muram) 

muka- 

muka 

menjadi putih Hari 

(berseri) 105 

yang 

besar 

siksa 

bagi 

mereka 

dan me¬ 
reka itu 

pp 

iman kalian 
(kalian beriman) 

sesu- 

dah 

f£\ 

kenapa 
kalian kafir 

& 

* > >9} > 

p4 ■ A J?J 

muka-muka 

mereka 

COj-aI 

menjadi hi¬ 
tam (muram) 

/ UT 

s' 

orang -2 

yang 

£6 

maka 

adapun 

c 

iS*A A 

t> pr3 

muka- 

muka 



Wj \ 

$ p 

XL L 

s' * 

yy 9 

\JuJI 


menjadi putih 
(berseri) 

orang -2 

yang 

Dan 

adapun 

kalian 
106 kafir 

kalian disebab- 
adalali kan 

azab/ 

siksa 

maka 

rasakanlah 


> 11 
t_ _ 1 

y 9 

AP 

s' 

fgp OjUki- 

.A 

r* 

ayat- 

ayat 

Itulah 

mereka di da- 

107 kdkal lamnya 

mere 

ka 


344 

di ij_ &\ eJj 

108 

bagi seluruh 
alam 

aniaya Dia berke- Allah 
hendak 

dan ti¬ 
daklah 





> >*> > 


(berada) 


muka-muka 

mereka 




y 9^9 s' 


dengan 


atas kamu/ Kami Allah 

kepada kamu bacakan 


T 




4S& 


Kampangsanhah. org 


3. Ali ‘Imran 


63 


101 . Dan bagaimana kamu (sampai) 
menjadi kafir, padahal ayat ayat Allah 
dibaeakan kepada kamu, dan rasul- 
Nya (Muhammad) pun berada di te- 
ngah-tengah kamu? Barang siapa ber- 
pegang teguh kepada (agama) Allah 
maka sungguh dia diberi petunjuk 
kepada jalan yang lurus 


102 . Wahai orang-orang yang ber¬ 
iman! Bertakwalah kepada Allah 
sebenar benar takwa kepada Nya dan 
janganlah kamu mati kecuali dalam 
keadaan muslim 




103 . Dan berpegang teguhlah kamu 
semuanya pada tali (agama) Allah dan 
janganlah kamu bercerai-berai dan 
ingatlah nikmat Ailah kepadamu keti 
ka kamu dahulu (masa Jahiliah) ber 
musuhan, lalu Allah mempersatukan 
hatimu, sehmgga dengan karunia-Nya 
kamu menjadi bersaudara, sedangkan 
(ketika itu) kamu berada di tepi jurang 
neraka lalu Allah menyelamatkan 
kamu dari sana. Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat Nya kepada¬ 
mu agar kamu mendapat petunjuk. 


104 Dan hendaklah di antara kamu 
ada segolongan orang yang menyeru 
kepada kebajikan. menyuruh (ber 
buat) yang makruf, dan meneegah da¬ 
ri yang mungkar.' s? Dan mereka itulah 
orang-orang yang beruntung 


105 . Dan janganlah kamu menjadi se- 
perti orang-orang yang bercerai berai 
dan berselisih setelah sampai kepada 
mereka keterangan yangjelas Dan me¬ 
reka itulah orang-orang yang menda¬ 
pat azab yang berat, 


106 pada hari itu ada wajah yang pu 
tih berseri, dan ada pula wajah yang 
hitam muram. Adapun orang-orang 
yang berwajah hitam muram (kepada 
mereka dikatakan), "Mengapa kamu 
kafir setelah beriman? Karena itu ra- 
sakanlah azab disebabkan kekafiran 
mu itu." 


107 Dan adapun orang orang yang 
berwajah putih berseri mereka berada 
dalam rahmat Allah (surga); mereka 
kekal di dalamnya 


108 Itulah ayat ayat Allah yang Kami 
bacakan kepada kamu dengan benar, 
dan Allah tidaklah berkehendak 
menzalimi (siapa pun) di seluruh alam 


S8 i ' 


137. Makruf lalah segala perbuatan yang 
mendekatkan diri kepada Allah sedangkan 
mungkar lalah segala perbuatan yang 
menjauhkan diri darl Allah. 










































































64 


3. Ali ‘Imran 


109 . Dan milik Allah-lah apa yang ada 
di langit dan apa yang ada di bumi, 
dan hanya kepada Allah segala urusan 
dikembalikan 

110 Kamu (umat Islam) adalah umat 
terbaik yang dilahirkan untuk ma- 
nusia, (karena kamu) menyuruh (ber 
buat) yang makruf, dan mencegah 
dari yang mungkar. dan beriman ke¬ 
pada Allah Sekiranya Ahli Kitab ber¬ 
iman, tentulah itu lebih baik bagi 
mereka. Di antara mereka ada yang 
beriman, namun kebanyakan mereka 
adalah orang-orang fasik. 

111. Mereka tidak akan membaha- 
yakan kamu, kecuali gangguan-gang 
guan keal saja, dan jika mereka meme- 
rangi kamu rtiscaya mereka mundur 
berbalik ke belakang (kalah). Selan- 
jutnya mereka tidak mendapat perto- 
longan. 

112 . Mereka diliputi kehinaan di 
mana saja mereka berada, kecuali jika 
mereka (berpegang) pada tali (agama) 
Allah dan tali (perjanjian) dengan ma- 
nusia Mereka mendapat murka dari 
Allah dan (selalu) diliputi keseng 
saraan. Yang demikian itu karena me¬ 
reka mengingkari ayat-ayat Allah dan 
membunuh para nabi, tanpa hak (ala- 
san yang benar). Yang demikian itu ka 
rena mereka durhaka dan melampaui 
batas. 

113. Mereka itu tidak (seluruhnya) 
sama. Di antara Ahli Kitab ada golong 
an yang jujur,’ 38 mereka membaca 
ayat-ayat Allah pada malam hari, dan 
mereka (juga) bersujud (salat). 

114 . Mereka beriman kepada Allah 
dan hari akhir, menyuruh (berbuat) 
yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar dan bersegera (mengerja- 
kan) berbagai kebajikan. Mereka 
termasuk orang-orang saleh. 

115 . Dan kebajikan apa pun yang 
mereka kerjakan, tidak ada yang 
mengingkarinya. Dan Allah Maha Me- 
ngetahui orang-orang yang bertakwa. 


Util 

s&-r 



T 




l*0» 


-€5 


& * 


\ 

* S' 


I r J 

Ji'V' J}j ojjYt A D 

segala dikemba- Allah 
urusan likan 

. |<H 


bumi 


di dan apa langit 

yang (jamak) 


di apa Dan mi- 
yang lik Allah 


dengan/kepa¬ 
da kcbaikan 


kalian 

menyuruh 


bagi 

manusia 



/ , 

j>j; 

<USb 

^ > 

y»> 

beriman 

dan se¬ 

kepada 

Allah 

dan kalian 


kiranya 

beriman 


o*->\ P © 

dikeluarkan/ umat sebaik- kalian 
dilahirkan baik adalah 109 

kemungkaran 


. dari 


dan kalian 
mencegah 

* 




dl antara 


lebih 


tentulah 


Ahli Kitab 


beriman 

mereka mereka 

baik 

itu 


& s 


*>y 

3 

© 



gangguan/ 

celaan 

kecuali/ 

selain 

mereka memu- 
daratkan kalian 

tidak 

akan 

110 

orang-2 yang 
fasik 

dan keba¬ 
nyakan mereka 


my 

s'**-'*? ^ 

sr4 

r* 

& y y* 

jV*l\ 


blj 

Di- 

timpakan 

in 

mereka mendapat ti- 

pertolongan dak 

kemu- 

dian 

ke 

belakang 

mereka 

berbalik 

mereka meme- dan se- 
rangi kalian kiranva 



y * i *» j * * 

am' o* 

Sk ^ 

'5* ^ 

<-5> 

1 3*9 


manusia 

dan dan 

tali 

Allah dari 

dengan/ kecu- 
kepada tali ali 

mereka 

berdiam 

di mana kehinaan 

saja 

s' 

S’^S 

jcsCiii 


9 y > /■ 

y* 

i\ 

y 

S' 0 ^ S’ 

demikian 

itu 

kelemahan/ 

kemiskinan 

atas 

mereka 

dan 

ditimpakan 

Allah 

dari dengan 

kemurkaan 


> A 


mereka 


»y 

y- > 

** > 

y,>*ZSy l 

OjiSJUj 4jli\ 



»>rr 

dengan 

tidak 

para 

nabi 

dan mereka Allah 

membunuh 

dengan/kepada 
ayat-ayat 

(mereka) adalah bahwasam-a 

in^ear (mereka) mereka 

& 

A?" 

V£3^ 

S' s'*s- 

OJ-Cjo 


\Zi 

’ bf 

sama 

Tidaklah 

mereka 

(mereka) melam- 
112 paui batas 

dan mereka 
adalah 

mereka dengan denuki- 

durhaka apa yang an itu 

kebe- 

naran 

< 

S\ i)\ 

S’ 

vv' bj£t 

xC 


9 

bt 

malam 

tengah Allah 

ayat- mereka 

ayat membaca 

tegak/ 

lums 

umat Ahli Kitab 

dan 

di antara 



9 >> 9 S' S 


dan hari akhirat kepada 

Allah 

/■*> Tl ^ ' tyryy . »>T. _- * }->\yy 


113 


mereka 

bersujud 


dan 

mereka. 


dan mereka 
bersegera 


kemung- dari dan mereka 
karan mencegah 


dengan/kepa- 
dakabaikan 


dan mereka 
menyurulr 


mereka 




/ 


j 

Dan 

orang-orang 

dari/ 

dan 

kebajikan di da- 

apa yang 114 

saleh 

termasuk 

mereka itu 

lam 


dengan/terhadap Maha dan mereka dihapus- maka tidak kebajikan dan 

115 orang-2 yang bertakwa Mengetahui Allah kan/dihilangkan (sekali-kali) 

dosanya 


138. Golongart Ahli Kitab yang telah memeluk 
agama Islam. 
























































































3. Ali ‘Imran 65 

116. Sesungguhnya orang orang ka¬ 
fir baik harta maupun anak anak 
mereka. sedikit pun tidak dapat me 
nolak azab Allah Mereka itu penghuni 
neraka (dan) mereka kekal di dalam- 
nya 

117 Perumpamaan harta yang me 
reka infakkan di dalam kehidupan du- 
nia ini ibarat angin yang mengandung 
hawa sangat dingin yang menimpa 
tanaman (milik) suatu kaum yang 
menzaiimi diri sendiri, lalu angin itu 
merusaknya Allah tidak menzaiimi 
mereka tetapi mereka yang men¬ 
zaiimi diri sendiri. 

118 Wahai orang-orang yang ber- 
iman! Janganlah kamu menjadikan 
teman orang-orang yang di luar 
kalanganmu (seagama) sebagai teman 
kepercayaanmu (karena) mereka ti¬ 
dak henti hentinya menyusahkan 
kamu Mereka mengharapkan kehan 
curanmu Sungguh, telah nyaia ke- 
bencian dari mulut mereka dan apa 
yang tersembunyi di hati met eka lebih 
jahat Sungguh telah Kami terangkan 
kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu 
mengerti. 

119. Beginilah kamu! Kamu me- 
nyukai mereka padahal mereka tidak 
menyukaimu dan kamu beriman ke 
pada semua kitab. Apabila mereka 
berjumpa kamu, mereka berkata, 
"Kami beriman,” dan apabila mereka 
menyendiri, mereka menggigit ujung 
jari karena marah dan benci kepada¬ 
mu Katakanlah "Matilah kamu karena 
kemarahanmu itu!" Sungguh Allah 
Maha Mengetahui segaia isi hati. 

120 Jika kamu memperoleh kebaik- 
an (niscaya) mereka bersedih hati, 
tetapi jika kamu tertimpa beneana 
mereka bergembira karenanya Jika 
kamu bersabardan bertakwa, tipu da 
ya mereka tidak akan menyusahkan 
kamu sedikit pun. Sungguh, AJIah 
Maha Meliputi segaia apa yang mere 
ka kerjakan. 

121 Dan (ingatlah) ketika engkau 
(Muhammad) berangkat pada pagi 
hari meninggalkan keluargamu untuk 
mengatur orang-orang beriman pada 
pos pos pertempuran. 139 Allah Maha 
Mendengar Maha Mengetahui 


139 Peristiwa ini terjadi pada Perang Uhud 
yang menurut ahli sejarah terjad: pada 
tahun ke 3 H. 

140 Yakni Bani Salamah dari suku Khazraj 
dan Bani Harisah dari suku Aus, keduanya 
dari barisan kaum mushmin 

141. Keadaan kaum muslimin lemali karena 
mereka sedikit dan perlengkapan mereka 
kurang. 

142 Yakni dengan terbunuhnya tujuh 
puluh pemimpin mereka dan tertawannya 
tujuh puluh orang lairinya 

143 Menurut riwayat Bukhari mengenai 
turunnya ayat ini. karena Nab Muhammad 
saw. berdoa kepada APah agai menyelamat 


































































66 3. Ali ‘Imran 


122. ketika dua golongan dari pihak 
kamu 140 ingin (mundur) karena takut, 
padahal Allah adalah penolong me¬ 
reka. Karena itu, hendaklah kepada 
Allah saja orang orang mukmin berta 
wakai. 

123. Dan sungguh, Allah telah me 
nolong kamu dalam Perang Badar. 
padahal kamu dalam keadaan le 
mah. 141 Karena itu bertakwalah ke¬ 
pada Allah, agar kamu mensyukuri Nya 

124. (Ingatlah), ketika engkau (Muham¬ 
mad) mengatakan kepada orang- 
orang beriman, Apakah tidak cukup 
bagrmu bahwa Allah membantu kamu 
dengan tiga ribu malaikat yang di- 
turunkan (dari langit)?" 

125. “Ya” (cukup) Jika kamu bersabar 
dan bertakwa ketika mereka datang 
menyerang kamu dengan tiba-tiba 
niscaya Allah menoSongmu dengan 
lima ribu malaikat yang memakai 
tanda. 

126 Dan Allah tidak menjadikannya 
(pemberian bala bantuan itu) melain- 
kan sebagai kabar gembira bagi (ke 
menangan)mu dan agar hatimu te- 
nang karenanya Dan tidak ada kerne 
nangan itu, selain dari Allah Yang Ma 
haperkasa, Mahabijaksana. 

127. (Allah menolong kamu dalam Pe¬ 
rang Badar dan memberi bantuan) 
adalah untuk membinasakan sego- 
longan orang kafir, 142 atau untuk men 
jadikan mereka hina, sehingga mereka 
kembali tanpa memperoleh apa pun. 

128 Itu bukan menjadi urusanmu 
(Muhammad)' 43 apakah Allah meneri- 
ma tobat mereka, atau mengazabnya, 
karena sesungguhnya mereka orang- 
orangzalim, 

129 Dan milik Allah- lah apa yang ada 
di langit dan apa yang ada dibumi Dia 
mengampuni siapa yang Dia kehen- 
daki. dan mengazab siapa yang Dia ke- 
hendaki. Dan Allah Maha Pengampun 
Maha Penyayang. 

130 Wahai orang orang yang ber 
iman! Janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda 44 dan bertak 
walah kepada Allah agar kamu ber 
untung. 

131 Dan peliharalah dirimu dari api 
neraka yang disediakan bagi orang- 
orang kafir- 

132 Dan taatlah kepada Allah dan 
Rasul (Muhammad), agar kamu diben 
rah mat 


kan sebagian pemuka musynkin dan 
membinasakan sebagian lainnya, 

144. Yang dimaksud riba di sini ialah riba 
nasi'ah Menurut sebagian besai ulama 
bahwa riba nasi'ah itu selamanya baram, 
walaupun tidak berlipat ganda 


f i 

* t 


c . 

m 


nr 

I i 


'& * 
r 

siiWti 


m 
11* 

m 


4 ^ 


' •>& 


M: 

A 


m 


Hi 


| 
ii 

m 


’ 


r 


.O t ., 

4' ‘ ^ 




jm 

v&, 

mi 


-s • • 5* 


1 1 




m 

■m 

tUjiy. 


wsfr ^ sfsf i 


dan atas/ penolong dan kedua- bah- dari kalian dua ingin ke 

kepada keduanya Allah nya takut wa golongan (mundur) tika 




'"Za* " IA i 

pSjij o“ s ‘ a5 ~wuj 


1 


dan di Allah telah meno- Dan orang-orang maka ber- AJbh 

kalian Badar long kalian sungguh 122 mukmin tawakallah 


JjAJ jl, <*).» 

kepada orang-2 kalian Ke- kalian supaya (pada) maka ber- hina 

mukmin berkata tika 123 bersyukur kalian* Allah takwalah lemah 

0, 0 pi 3 pgs oi' 

para dari « ribu dengan Tuhan menolong bah- cukup bagi apau' 

malaikat tiga kalian kalian wa kalian tidat 






segera 

seketika 

dari/ dan mereka datangi./ 
deugan serang kalian 

dan kalian 
bertakwa 

kalian 

bersabar 

jika 

« ya » 

benar 124 

yang 

di 

< 9 u> SjL 

* 05. 

^ uf 

at 

< 3 * 9 1 



pA 


yang mema¬ 
kai tanda 

para 

malaikat 

dari 

ribu 

dengan 

lima 

Tuhan 

kalian 

menolong 

kalian 

ini 

(itu jug: 


^ vi ai ife iij @ 


dan dengan- hati dan untuk bagi berita mela- Allah menjadi- Danti- 

tidaklah nya kalian menenteramkan kalian gembira inkan kannya daklah 125 


m djK pin © ^ gs\ a t z&i 

m. 


go- karena Dia akan Maha- Malta- Allah sisi dari melain- perto- 

longan memotong 126 bijaksana perkasa kan longan 


si ^ 

bagi Tidak 

kamu ada 127 

>, »1 


o*~ j t I 


orang-2 maka sung- Dia menyikj 

yang zalim guh mereka mereka 


maka mereka Diamenghina- atau 

mereka 

orang-2 

dan 

berbalik kan mereka 

kafir 

yang 


; j\ 

A 

*-<s» 

s' 9 

s' 

bt 

i atau atas 

Dia mene- atau 

sesuatu/ 

suatu 

dan 

mereka 

rima tobaJ 

sedikitpun 

urusan 



W V4. 4 « 4 ^ a; © 


<74 




Dia kepada Dia mem- bumi di dan apa 
iffil kehendaki siapa yang beriampun yaug 


langit 


di apa Dan mi- 

yang lik Allah 12^ 


o/Jj\ 4ii\j 

ng Wahai 

•* Ml ** 






orang-orang Wahai Maha Maha Peng- dan Dia siapa dan Dia 

yang 129 Penyayang amputi Allah kehendaki yang menyiksa 


wi a. ’.4 f-x/A , U k 


4 > V < 


a, 

© 


danber- 
Allah takwalah 


a 


berlipat- 

lipat 


lipat 


riba 


kalian jangan mereka 

memakan beriman 




m 


untuk 

orang-2 kafir 


1 

•r S ' 

4 & 

“l » , 
Its 


3) 



oJk£>\ jdSh @ o^dis ^CLi 

kalian supaya 

beruntung kalian 

022 i£Z% 'iii 1 03 % 


disediakan yang api Dan pelihara- 

neraka lah diri kalian 130 


supaya 

kalian 


dan (pada) Dan taatlah 

Rasul (-Nya) Allah kalian 131 


kampungsunnah. org 

























































r aWJ' y 



t jytoj 


I x x ~ x x - 1* » *■ ’-^ H. i'JX ,_^xx 

Wn^- f±sssuj o? ZJtr** tii ’3^'—*j 


,x> 


dan 

surga 


kalian 


oyfit 

ouh 

J&*. it’ 

© C/j&Xl 

uitl 

ii 

mereka 

menginfakkan 

Orang-2 

yang 

untuk orang-2 
133 yang bertakwa 

disediakan 

dan langit 

bumi 



J£3i £U?£^Jij *p^ 6pi 4 K 


dan orang-orang ke- 

yang memaafkan marahan 


dan orang-orang 
yangmenalian 


dan 

waktu susah 


waktu 

senang 


m 

pada 5^s| 


apa- 

bila 


Dan orang- 
orang yang 


134 

V is,* 


orang-2 yang ber- 
buat kebaikan 


»,r „i. K >'s> * *-r s * 

ijyuCL*.«b 4Jii )j_p>.s r+t~* Ju ‘ 'j-JLk* J' •«5-la iy»j»3 


maka/lalu mereka Allah mereka 
memohon ampun ingat 


diri mere¬ 


ka sendiri menganiaya 


mereka atari perbuatan mereka me- 


keji 


ngeijakan 





4 1 

-S 

jSl 

.. Q 

* // 

& if. 


■* JT 

V x M 

atas/ter- 

hadap 

mereka 
terns (tetap) 

dan 

tidak 

Allah 

kecuali/ 

selain 

dosa-dosa 
itu 

meng- 

ampuni 

dan sia- 
pakah 

bagi dosa- 
dosa mereka 



^yp^i fi #2 c 

mereka dan/sedang mereka apa 

mengetahui mereka ketjakan yang 


sungai- bawahnya dan mengalir 
sungai 


® s'*2 s Z\\ »< ' A 


138 


bagi orang-orang 
yang bertakwa 


dan 

pelajaran 


dan bagi keterangan Ini 

petiuijuk manusia yangjelas 


x. i4 •>*>?* *. ■'Afi’U >-*<> ; <v 


orang-2 yang kalian jika 

beriman adalah 


f* 


serupa- luka 
nya 


paling 

tinggi 

dan 

kalianlah 

kalian ber¬ 
sedih hati 

dan 

jangan 

kalian 

lemali 

Dan 

jangan 

telah me- 
nyentuh 

Jjfii 

f 

& 

luka 

■Jzi 

- 

x^» 

Si 

Jika 


maka 

sungguh 

menyentuh kalian/ 
kalian mendapat 

139 


orang-orang Allah dankarenahen- manusia di Kami per- hari/ dan 

yang dak mengetahui antara gilirkannya masa itu 

& 




Dia dan manusia/ dan if 

menyukai Allah orang lain 


ifSj; 

r£ J « |;-C 

Tuhan dari '! r- S 
mereka iiSim 


’S& py$ 

Ik 

OsU- 

•* 

Jrd 

MX^ 


& ! 

y y i 

1 

sunnah-2 sebelum 

(hukum-2) kalian 

dari 

telah 

berlaku 

sung¬ 

guh 

orang-orang 
136 yang beramal 

pahala 

dan sebaik- di da- '' 

baik/nikmat lamnya ; 

^ tZVu 

u'jjxUI 

** J^^x 

X 

^ J 3 i 

• < i 

4 

orang-2 yang 
mendustakan 

akibat/ 

kesudahan 

keadaan 

bagai- 

mana 

maka per¬ 
hatikanlah 

bumi 

di maka berja¬ 

lanlah kalian 



© OVjliah a <Silj po-» -40 j 

omng-2 menyu- tidak dan mati syahid' di antara dan nit mereka , ■ 

140 yangzalim kai Allah saksi-saksi kalian mcngambi! herirnan i ' 

IHT 1 



3. Ali Imran 


67 


133 Dan bersegeralah kamu mencari 
ampunan dari Tuhanmu dan menda 
patkan surga yang luasnya seluas la 
ngit dan bumi yang disediakan bagi 
orang-orang yang bertakwa, 

134. (yaitu) orang yang bermfak, baik 
dr waktu lapang maupun sempit, dan 
orang-orang yang menahan ama- 
rahnya dan memaafkan (kesalahan) 
orang lain Dan Allah mencintai orang 
yang berbuat kebarkan, 

135. dan (juga) orang-orang yang 
apabila mengerjakan perbuatan keji 
atau menzalimi diri sendiri, 145 (segera) 
mengingat Allah, lalu memohon am¬ 
punan atas dosa-dosanya, dan siapa 
(lag!) yang dapat mengampuni dosa- 
dosa selain Allah? Dan mereka tidak 
meneruskan perbuatan dosa itu, se~ 
dang mereka mengetahui. 

136. Balasan bagr mereka ialah ampun¬ 
an dari Tuhan mereka dan surga-surga 
yang mengalir di bawahnya sungai- 
sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan 
(itulah) sebaik baikpahala bagi orang 
orang yang beramal 

137. Sungguh, telah berlalu sebelum 
kamu sunnah-sunnah (Allah), 146 karena 
itu berjalanlah kamu ke (segenap 
penjuru) bumi dan perhatikanlah ba 
garmana kesudahan orang yang men 
dustakan (rasul-rasul). 

138 Inilah (A! Qur'an) suatu keterang¬ 
an yang jelas untuk semua manusia, 
dan menjadi petunjuk serta pelajaran 
bagr orang-orang yang bertakwa 

139. Dan janganlah kamu (merasa) le- 
mah, dan jangan (pula) bersedih hati, 
sebab kamu paling tmggi (derajatnya), 
jika kamu orang beriman 

140 Jika kamu (pada Perang Uhud) 
mendapat luka, maka mereka pun (pa ¬ 
da Perang Badar) mendapat luka yang 
serupa Dan masa (kejayaan dan ke 
hancuran) itu, Kami pergilirkan dr an¬ 
tara manusia (agar mereka mendapat 
pelajaran) dan agar Allah membe- 
dakan orang-orang yang beriman 
(dengan orang-orang kafir) dan agar 
sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur 
sebagai) syuhada. Dan Allah tidak 
menyukai orang orang zalim. 


145 Yang dimaksud perbuatan keji (fahisyah) 
ialah dosa besar yang ak hatnya tidak hanya 
memmpa diri sendiri tetapi juga orang lain, 
seperti zina, riba. Menzalimi diri sendiri ialah 
melakukan dosa yang akibatnya hanya 
menimpa din sendiri baik besar atau kecil. 

146. Yang dimaksud dengan sunnah Allah di 
sini ialah hukuman-hukuman Allah yang 
berupa maiapetaka, bencana yang ditimpa 
kan kepada orang-orang yang mendustakan 
rasul. 

147 Jihad dapat berarti: a). 8- rperang untuk 
menegakkan Islam dan melindungi orang 
Islam, b). Memerangi hawa nafsu c). 
Mendermakan harta benda untuk kebaikan 
Islam dan umat Islam; d). Memberantas 
kejahatan dan menegakkan kebenaran. 


















































































68 3. Ali ‘Imran 


141 dan agar Allah membersihkan 
orang orang yang beriman (dan dosa 
mereka) dan membinasakan orang- 
orang kafir 

142. Apakah kamu mengira bahwa 
kamu akan masuk surga, padahal 
belum nyata bagi Allah orang-orang 
yang berjihad'" di antara kamu dan be¬ 
lum nyata orang-orang yang sabar 

143 Dan kamu benar benar meng 
harapkan mati (syahid) sebelum kamu 
menghadapinya, maka (sekarang) ka¬ 
mu sungguh, telah mehhatnya dan 
kamu menyaksikannya 

144. Dan Muhammad hanyalah se 
orang rasul; sebelumnya telah berlalu 
beberapa rasul.' 48 Apakah jika dia wafat 
atau drbunuh, kamu berbalik ke bela- 
kang (murtad) 7 Barang siapa berbalik 
ke belakang, maka ia tidak akan 
merugikan Allah sedikit pun Allah akan 
memberr balasan kepada orang yang 
bersyukur. 

145 Dan setiap yang bernyawa tidak 
akan mati, kecuali dengan izin Allah 
sebagai ketetapan yang telah ditentu- 
kan waktunya Barang siapa meng- 
hendaki pahala dunia, niscaya Kami 
berikan kepadanya pahala (dunia) itu 
dan barang siapa menghendaki pahala 
akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya 
pahala (akhirat) itu, dari Kami akan mem- 
beri balasan kepada orang orang yang 
bersyukur 

146 Dan betapa banyak nabi yang 
berperang didampingi sejumlah besar 
dari pengikut (nya) yang bertakwa. Me¬ 
reka tidak (menjadi) lemah karena ben- 
cana yang menimpanya di jalan Allah, 
tidak patah semangat dan tidak (pula) 
menyerah (kepada musuh) Dan Allah 
mencintai orang orang yang sabar 

147 Dan tidak lain ucapan mereka 
hanyalah doa. 'Ya Tuhan kami, ampuni 
lah dosa dosa kami dan tindakan- 
tindakan kami yang berlebihan (da- 
lam) urusan kami dan tetapkanlah 
pendirian kami, dan tolonglah kami ter 
hadap orang-orang kafir." 

148 Maka Allah memberi mereka 
pahala di dunia 150 dan pahala yang baik 
di akhirat Dan Allah mencintai orang- 
orang yang berbuat kebarkan 


748 Nabi Muhammad saw alah seorang 
manusia yang diangkat Allah menjadi rasul. 
Rasul-rasul sebelumnya telah wafat karena 
terbunuh, ada pula yang karena sakit biasa. 
Karena itu Nab Muhammad saw. juga akan 
wafat seperti halnya rasul-rasul yang 
terdahulu itu. Rada waktu Perang Uhud 
berkecamuk tersiar berita bahwa Nabi 
Muhammad saw mati terbunuh. Berita ini 
mengacaukan kaum muslimin, seh.ngga ada 
yang bermaksud memlnta perlindungan 
kepada Abu Sufyan (pemimpin kaum 
Quraisy) Sementara itu orang munafik 
mengatakan bahwa kalau Muhammad itu 
seorang nabi tentulah dta tidak akan mati 
terbunuh Maka Allah menurunkan ayat ini 
untuk menenteramkan hati kaum muslimin 
dan membantah kata kata orang munafik itu 
(Sahih Bukhari bab Jihad) Abu Bakar ra. 
mengemukakan ayat ini - di mana terjadi pula 
kegelisahan di kalangan para sahabat pada 
hari wafatnya Nabi Muhammad saw. untuk 
menenteramkan Umar Ibnul Khattab r. a dan 
sahabat-sahabat yang tidak percaya tentang 
kewafatan Nabi itu (Sahih Bukhari bab 
Ketakwaan Sahabat) 




f A Cv-.r.V 


\ 

fe p : 


4' 


fP 


\m 

i (C > ' 


a 

ifi-ga 


M 

ft 




Apa¬ 

kah 











141 


orang-orang 

kafir 


dan Dia mereka 
membinasakan beriman 


orang-2 Allah 
yang 


^ W y} 4 

Dan karena hendak 
membersihkan 


# 


ijjAi-Jo (jt 


mereka 

begihad 


orang-2 

yang 


Allah mengetahui/ dan 
membuktikan bdum 


surga 


kalian akan 
masuk 


bah¬ 

wa 


9 / »/?. 

dari mati (kalian) meng- kalian Dan 

harapkan adalah sungguh 




kalian 

mengira 




142 


orang-orang 
yang sabar 


dan Dia me- di antara 
ngetahui kalian 




Muham- Dan ti- kalian memperha- 

mad itu daklah 143 tikan/menyaksikan 


dan 

kalian 


kalian telah 
melihatnya 


maka 

sungguh 


if 
i ■< 

■ A' ■ 

J@t 


m 


✓ > 


- V *-*■ > 


9 yy 

ia dibu- 
nuh 

atau ia 

wafat 

jika beberapa sebe- 

apakah orang Rasul luttmya 

dari 

telah 

berlalu 

/ >/ 

S i? 

,<4 

9 y 9 

9 s^y 



kalian me- bah- se- 

nemuinya wa belum 


sung- 

guh 


seorang selam 

Rasul hanyalah 


memuda- maka keduatumit- 
ratkan tidak nya (ke belakang) 




/ ^ 



Jc- h*3 Jp 

atas ia dan barang tumit-2 kalian atas kalian 

berbalik siapa (ke belakang) berbalik 


144 


orang-orang 
yang bersyukur 


Allah 


dan akan mem¬ 
beri balasan 


sesuatu./ Allah 
sedikit pun 


OS' ill gll 


o' o-f^ri 


ia meng- dan barang 
hendaki siapa 


waktu 

tertentu 


telah ditetap- Allah dengan kecuali/ 
kan/tentukan izin melainkan 


akan 

mati 


bah¬ 

wa 


bagi 


•* s i ’ ^ ys 

, > 
v: 

* s s y* 

ir*3 4^ 

9} 

Aj 


- ri 

Kami akliirat 

beri dia 

j^ahala ia meng- dan barang 

hendaki siapa 

darinya 

kami berikan dunia 

kepadanya 

pahala 

is* 

Li 

s 

m » 

& 

02 

9 •» i y> 

Ot>3 

*y 


5j£h i 

*y*y 

9 y y y 

**y 

Ks, 

Ik 

bersa- berpe- 

manya rang 

nabi 

dari 

Dan betapa 
banyak 145 

orang-2 yang 
bersyukur 

dan kami akan 
memberi balasan 

darin>n 

,**j> y yy 

ill 

yy 

r3. 

oyf 1 

4 £& 

ti 

yy 


- 

OJttJ 

*y*y 

mereka dan 

lemah tidak 

Allah 

jalan 

di 

menimpa 

mereka 

karena 
apa yang 

mereka men¬ 
jadi leraah 

maka banyak 
tidak 

orang-2 

rabbani 


9 y iff. 

j 

***“ Jr 

perkataan 

mereka 

9 S' 

^3 

dan tetap- 
kaulah 


if u; 0 2^1 44 *\j uj 




Dan 

tidak 


146 
y i 


orang-orang 
yang sabar 


Dia 

menyukai 


dan 

Allah 


urusan di danberlebih- dosa-dosa bagi/pada am- 

kami dalam lebihan kami kami kami punilah 




mereka tunduk/ 
menyerah 


dan 

tidak 


yii 0 \ vi 


Tuhan 

kami 


merdca 

bcikata 


bah- kecuah 
wa selain 


ail 


Allah 


148 






147 


orang-orang 

kafir 


kaum 


» i < 

Maka memberikan 
kepada mereka 

1-' All C'l s**'' r : -t, ✓ f a 

<uiij o~ uS> "3 ko-W' V’jP 


atas/ 

terhadap 


dan tolong¬ 
lah kami 


pendirian 

kami 




orang-2 yang ber- Dia dan 

buat kebaikan menyukai Allah 


akhirat 


pahala 


dan ke¬ 
baikan 


dunia 


pahala 












































































IP&, 

lis 


S - oW 



i ytojs 


Si ^it C£$ 


mereka 

kafir 

orang-orang 

yang 

kalian 

menaati 

jika mereka 

beriman 

orang-orang Wahai 

yang 



\jAo\~ A 

p\j^\ 

& 

* A- *A > x' 





149 

orang-orang 
yang rugi 

maka/lalu 
kalian berbalik 

tumit-2 kalian 
(ke beiakang) 

atas 

mereka akan me¬ 
ngembaiikan kalian 


r> 


_, -^ < »A* \ f'' >i. . ^ 

■ jry*- <U)\ 


Kami akan 

memasukkan 150 


penolong 


sebaik- dan 

baik Dia 


pelindung 

kalian 


Allah Tetapi 

.M 


1 ^=tr^ p/j& £ 


Allah 


sekutukan 


dan seburuk- 
buruk 


neraka 



dengan rasa 

sebab takut 

mereka 

kafir 

orang-orang 

yang 

hati di 

dalam 


c £JJLi 

> > 

\i< > 
u^A-f 


dan tempat 
kembali mereka 

kekuasaan/ 

ketei'angan 

dengan' 

nya 

Dia me- 
nurunkan 

tidak apa 

yang 

£ 1^2; 



A iw 






n Dan 

sungguh 

151 

orang-orang 
yang zalim 

tempat 

tinggal 




kalian lemah/ ketika 
sia-sia (pada saat) 

A 


" c .!i »><%'£>-£ f. 

,. _ ,p°- A—J3 \»J p-4-J *\ cAXj 

sehingga dengan kalian mem- ke- janji- 

izin-Nya 


bunuh mereka 


tika 


Nya 


U X' *' r * ** 9 s'" k SyC C' 

U J,jj <j2 ^—*2 5 c| 


Dia perlihat- 
kan pada kalian 

apa sesudah 

yang 

dari 

dan kalian urusan da- 

mendurhakai lam 


dan kalian 
berselisih 


\p % 

t 

*• 


,~r •£* 


A 

i 

■SjA' 


dan di antara 
kalian 

dunia 

ia meng¬ 
hendaki 

orang 

yang 

di anta¬ 
ra kalian 

kalian 

sukai 


apa 

yang 

f 

p-P- 

o-A. -< 


/« ' f 

-Apj 

” IT 

cy* 

untuk Dia meng- 
uji kalian 

dari 

mereka 

Dia (Allah) 
memahngkan kalian 

kemu- akhirat 

dian 

ia meng¬ 
hendaki 

orang 

yang 


<£ ^ jl {£ij 12s 


orang-2 yang 
beriman 


karunia mem- dan dari Dia (Allah) dan sesung- 

punyai Allah kalian memaafkan guhnya 




seseorang atas/ 
kepada 


kalian 

menoleh 


dan 

tidak 



^=CtU ^C>\ B {&=>££ 




maka Dia menim- 
pakan pada kalian 


yang lain di 
antara kalian 


pada 


iamemanggil 
kalian 


dan/sedang 

rasul 


^=olS 6 & \y±JZ JLI> 










ia hiput apa 

dari kalian yang 

atas/ 

terhadap 

kahan 

bersedih hati 

supaya dengan/atas 

jangan kesedihan 

kese¬ 

dihan 

f)^l ; » 


f < 


K < P=cvP\ t; 

% 




kalian 

153 kerjakan 

dengan 
apa yang 

Maha 

Mengetahui 

dan 

Allah 

ia menimpa (terhadap) 

kalian apa yang 

dan 

tidak 



ampjngsurman. otg 


3. Ali ‘Imran 69 

149- Wahai orang crang yang ber¬ 
iman! Jika kamu menaati crang orang 
yang kafir, niscaya mereka akan 
mengembaiikan kamu ke beiakang 
(murtad), maka kamu akan kembali 
menjadi orang yang rugi. 

150 Tetapi hanya Allahlah pelmdung- 
mu, dan Dia penolong yang terbaik 

151, Akan Kami masukkan rasa takut 
ke dalam hati orang orang kafir, ka- 
rena mereka mempersekutukan Allah 
dengan sesuatu yang Allah tidak rne- 
nurunkanketerangantentangitu Dan 
tempat kembali mereka lalah neraka 
Dan (itulah) seburuk buruk tempat 
tinggal (bagi) orang-orang zalim 

152 Dan sungguh, Allah telah meme- 
nuhi janji-Nya kepadamu, ketika kamu 
membunuh mereka dengan izimNya 
sampai pada saat kamu lemah dan 
berselisih dalam urusan itu 151 dan 
mengabaikan perintah Rasul setelah 
Allah memperhhatkan kepadamu apa 
yang kamu sukai.' 52 Di antara kamu 
ada orang yang menghendaki dunia 
dan di antara kamu ada (pula) orang 
yang menghendaki akhirat, Kemudian 
Allah memalingkan kamu dari 
mereka' 5 * untuk mengujimu tetapi Dia 
benar benar telah memaafkan kamu, 
Dan Allah mempunyai karunia (yang di- 
berikan) kepada orang orang mukmm. 

153. (Ingatlah) ketika kamu lari dan 
tidak menoleh kepada siapa pun 
sedang Rasul (Muhammad) yang ber 
ada di antara (kawan kawan)mu yang 
lain memanggil kamu (kelompok yang 
lari) karena itu Allah menimpakan ke¬ 
padamu kesedihan demi kesedihan, 154 
agar kamu tidak bersedih hati (lagi) 
terhadap apa yang luput dari kamu 
dan terhadap apa yang memmpamu. 
Dan Allah Mahateliti apa yang kamu 
kerjakan. 


149 Melampaui batas-batas hukum yang 
telah ditetapkan Allah swt. 

150 Pahala dunia dapat berupa kemenangan - 
kemenangan, memperoleh harta rampasan, 
pujian-pujian dan Iain-lain. 

151. Yakni urusan pelaksanaan perintah Nabi 
Muhammad saw agar regu pemanah tetap 
bertahan pada tempat yang telah drtunjukkan 
dalam keadaan bagaimanapun 

152 Yakni kemenangan dan harta rampasan 

153 Kaum muslimm tidak berhasii mengalah- 
kan mereka 

154 Kesedhan kaum muslimin disebabkan 
mereka tidak menaati perintah Rasul yang 
mengakibatkan kekalahan bagi mereka 

155 Orang-orang Islam yang kuat keyakin- 
annya. 































































































70 


3. Ali ‘Imran 


154. Kemudian setelah kamu ditimpa 
kesedihan Dia menurunkan rasa aman 
kepadamu (berupa) kantukyang meli- 
puti segolongan dari kamu, 151 sedang- 
kan segolongan lagi 156 telah dicemas- 
kan oleh diri mereka sendiri: mereka 
menyangka yang tidak benar terhadap 
Allah seperti sangkaan Jahihah.’” 
Mereka berkata 'Adakah sesuatu yang 
dapat kita perbuat dalam urusan ini?" 
Katakanlah (Muhammad), "Sesung- 
guhnya segala urusan itu di tangan 
Allah * Mereka menyembunyikan da¬ 
lam hatinya apa yang tidak mereka te- 
rangkan kepadamu Mereka berkata, 
"Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita 
perbuat dalam urusan ini, niscaya kita 
tidak akan dibunuh (dikalahkan) di 
sini" Katakanlah (Muhammad), 'Mes 
kipun kamu ada di rumahmu, niscaya 
orang-orang yang telah ditetapkan 
akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke 
tempat mereka terbunuh." Allah (ber 
buat demikian) untuk menguji apa 
yang ada dalam dadamu dan untuk 
membersihkan apa yang ada dalam 
hatimu. Dan Allah Maha Mengetahui 
isi hati 

155. Sesungguhnya orang orang yang 
berpaling di antara kamu ketika terjadi 
pertemuan (pertempuran) antara dua 
pasukan itu, 1 * sesungguhnya mereka 
digelincirkan oleh setan, disebabkan 
sebagian kesalahan (dosa) yang telah 
mereka perbuat (pada masa lampau), 
tetapi Allah benar-benar telah me- 
maafkan mereka Sungguh, Allah 
Maha Pengampun Maha Penyantun 

156 Wahai orang orang yang ber 
iman! Janganiah kamu seperti orang- 
orang kafir yang mengatakan kepada 
saudara saudaranya apabila mereka 
mengadakan perjalanan di bumi atau 
berperang, "Sekiranya mereka tetap 
bersama kita, tentulah mereka tidak 
mati dan tidak terbunuh." (Dengan 
perkataan) yang demikian itu, karena 
Allah hendak menimbulkan rasa pe 
nyesalan di hati mereka Allah meng 
hidupkan dan mematikan, dan Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerja 
kan. 

157 Dan sungguh. sekiranya kamu 
gugur di jalan Allah atau mati, 159 sung¬ 
guh, pastilah ampunan Allah dan 
rahmat Nya lebih baik (bagimu) dari- 
pada apa (harta rampasan) yang 
mereka kumpulkan. 


W 

r? 


‘‘trains! 


156. Orang orang Islam yang masih ragu- 
ragu. 

157 Sangkaan bahwa kalau Nabi Mu¬ 
hammad saw itu benar-benar nabi dan 
rasul Allah, tentu dia tidak akan dikalahkan 
dalam peperangan. 

158 Dua pasukan itu lalah pasukan kaum 
muslimin dan pasukan kaum musyrikin 
dalam Perang Uhud 

159. Meninggal di jalan Allah bukan karena 
peperangan. 


m m r aw' 

t s'\ *s , •"'U t* •» *r t 41 

A j*- 5 

kantuk keten- bersedih sesudah dari atas/ kepada (Allah) me- Kemu- 
teraman hati (setelah) kalian nurunkan dian 


ia me- 
liputi 


sego¬ 

longan 


tanpa/ dengan/ 
tidak kepada Allah 




mereka 

menduga 


diri mereka 
(sendiri) 


mencemas- sung- dan sego- daripada 

kan mereka gull longan (lagi) kalian 


& « ^ u & / && st 


sesu- 

dari/ urusan 

dari/ 

bagi apa- 


mereka 

crang-orang 

atu 

barang 

mi 

dalam 

kami kah 


berkata 

jahiliah 

<1] 


S f 

IS 


% 

••S’ 

~ i (it' 

n 'SL 4)i Jp 



iTi 

** S’ *• — 

bagi 

mereka 

ti- 

4 apa 

diri/ hati 

da- 

mereka me- 

bagi selu- 

kamu 

terangkan 

dak 

yang 

mereka 

lam 

nyembunyikan Allah ruhnya 


dugaan/ benar 
sangkaan 


js t-ji ey is ig /vi« a 

kalian seki- kata- di sini kami tidak barang urusan dari/ bagi ada seki- mereka 

ranya kaniah dibunuh sesuatu ini dalam kami ranya berkata 

0! r# Cg 33 s 


tempat ti- 
dur mereka 


sam- terbunuh 
pai 


atas 

mereka 


ditetap- orang-2 niscaya 

kan yang tampak 


rumah da- 

kalian lam 


M 


a d a c iii 


hati 

kalian 


di apa dan karena Dia hen- 

dalam yang dak membersihkan 

. 


dada 

kalian 


di apa Allah dan karena 
dalam yang akan menguji 


dari 

kalian 


apa dengan 
yang sebagian 


berpaling 


yang 


Si © 

*s 

o 13o 

^ > 


Sesung¬ 
guhnya 154 

hati 

pada/ 
dalam isi 

Maha Me- dan 
ngetahui Allah 


C2\ 

*** 


J 13 ' fJi 

menggelincir T 
kan mereka 

sesungguh¬ 
nya hanyalah 

dua kumpulan/ 
pasukan 

bertemu pada 

han 


K'J'Tr i-T" "'A' ■"s' 

L^Lj < 3 ) 4iii UlC- A 

Wahai Maha Maha Allah sesung- atas Allah telah me- dan sesung- mereka 

155 Penyantun Pengampun guhnya mereka maafkan guhnya perbuai 


tat- kepada saudara- 

kala saudara mereka 


dan mereka 
berkata 


mereka seperti kalian ja~ mereka orang-2 

kafir orang-2 yang menjadi ngan beriman yang 


U UJu£ 1 /d J 1/d _/ ijp/y^ 






i*' y ^y * y. 


dan mereka ti- di sisi/bersa- mereka seki- (dalam) mereka atau 

tidak mati dak ma-sama kita adalah ranya perang adalah 


muka 

bumi 


S' * Is > .s' ^ s' vs* s'.. ^ jls . sr s' vs- . v. .» 

(J|_ eliAjS 4ii» i/^3 

dan Dia Dia meng- dan hati da- kerugian/ demikian Allah karena akan mereka 

mematikan hidupkan Allah mereka lam penyesalan itu menjadikan terbunuh 


\ & ft > ~ 




di mereka 
bepergian 

- 


«■, ,» / »• 9-, s s'' ** 


Allah 


s' s' 

jalan 


di kalian dibu- 
nuh/ gugur 



.i K *» i ' » . ; ' i i 

L aS 4il> 4 j.. * a j 


Dan 

jika 156 


Maha 

Melihat 


kalian 

kerjakan 


dengan dan 
apa Allah 


9 s * ■'< 


mereka 

kumpulkan 


daripada lebih 
apa yang baik 


dan rah- Allah dari 
mat (-Nya) 


sungguh 

ampunan 


kalian atau 
mati 
























































































r 



t 



o? 

M X' >x' 

^ < A 
U A |Vp 

OJ^ 



♦x* 


^5 

dari 

rahmat 

Maka 

kalian di- 

Allah tentulah 

kalian 

atau 

kalian 

Dan 



dengan 158 

kumpulkan 

kepada 

dibunuh 


mati 

jika 


^ 1^2-5 J&\ it 


sekeliling 

kamu 


dan tentu mereka akan 
menjauhkan diri 


hati 

9 A £> . X" 


kasar bersikap kamu dan se- bagi kamu Allah 

kerns adalah kitanya mereka lembut 


6U ^i\ 4 p> 


t' A "tc 

jl? p^*X» C-AX-S3 


kamu membu- maka 
latkan iekad apabiia 

urusan 

itu 

da- danmusyawarah- bagi danmohon- 

1am lah dengan mereka mereka kan ampun 

dari 

mereka 

maka maaf- 
kanlah 



b\ © 

i £^Ji U & Si > $> 


Allah 

menolong 

kalian 

Jika 

159 

orang-orang Dia Allah sesung- Allah 

yang bertawakal menyukai guhnya 

atas/ 

kepada 

maka berta¬ 
wakallah 

(<'■' 

O? 


iii 

I 3 q\j pJ\J 


*ss 

dari 

ia menolong 
kalian 

dia 

yang 

yang maka (Allah) membi- dan bagi 

punya siapakah arkan kalian jika kalian 

yang me- 
ngalahkan 

maka 
tidak ada 


t $ str u; © sjyDi iii *..£ 


untuk bagi se- ada? Dan 
orang nabi mungkin tidak 

* .. 


160 


orang-orang 

mukmin 


maka hendak- Allah danatas/ sesudah- 
lah bertawakal kepada nya/ itu 


'A E 


t-' 




J*= Jy JSs 

bap- dibenbalasan kemu- kiamat pada yangdi- dengan iaakan berkhi- danbarang jaber- 

tiap yangsempuma dian hari khianatinya apayang datang anat siapayang khianat 

Yr ^ ?r 


keridhaan 

meng- 

ikuti 

Apakah 
orang-2 yang 

161 

mereka 

dianiaya 

tidak 

dan 

mereka 

ia 

kerjakan 

apa 

yang 

diri 




> rix. 
J 

il 

X' 

x' X 

& > 

'X 

r'X 

x* 

*** 



cr*- 1 

tempat 

kembali. 

dan 

sebumk-2 

neraka 

jahanam 

dan tem- 
patnya 

Allah 

dari 

dengan 

kemarahan 

ia kem¬ 
bali 

sama seper- 
ti orang 

Allah 


^ / As 9 ^ iS ?far S cx . x' /» 



163 


mereka 

kerjakan 


dengan 
apa yang 


Maha dan Allah di sisi 

Melihat Allah 


bertingkat- Mereka 
tingkat 162 


Ayfei 

9 U> 

bt 

•fcs 

» 9 * 
rvt 

s' SS f. y, ~J.T. , <* s' 

(Jf- «Ull (j* 

£5 

(golongan) me¬ 
reka sendiri 

dari 

seorang 

rasul 

di antara 
mereka 

meng- ke- orang-2 yang atas/ 

utus tika beriman kepada 

Allah telah meng- sung- 
karuniai gun 

x*' S 9 

* X" 

>>>\ 

X>-^ 

* * 5» 

f*~tp4r~- 3 yj 

4ZlA 
) ^ - 



Al-Kitab 


dan meng¬ 
ajarkan mereka 

dan member- 
sihkan mereka 

ayat-ayat- 
Nya (Allah) 

atas/kepada 
mereka 

mem¬ 

bacakan 


© cir~* J-U® ja] \j>b o\j k<J===i*r}\j 

& x jS? ••X 1 ' 

yang kesesatan sungguh sebe- dari mereka dan se- dan 

164 nyata dalam him itu adalah dangkan Hikmah 

\jub aIs 4JL5 -Xs A-dL-uz- 4 pSojl^ji Lw_j * 

ini bagai- kalian duakali kalian telah sungguh/ musibah meniinpa Danmeng- 

mana berkata serupanya menimpakan padahal (kekalahan) kepada kalian apa ketika 

|p j-rUa Oi <jrf (3 s 


sesuatu segala atas Allah sesung- 
guhnya 


dirimu 

sendiri 



3. Ali ‘Imran 71 

158. Dan sungguh, sekiranya kamu 
mati atau gugur, pastilah kepada Allah 
kamu dikumpulkan. 

159. Maka berkat rahmat Allah eng- 
kau (Muhammad) berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya 
engkau bersikap keras dan berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan 
diri dari sekitarmu. Karena itu maaf- 
kanlah mereka dan mohonkanlah am- 
punan untuk mereka, dan bermusya- 
warahlah dengan mereka dalam 
urusan itu.’ 60 Kemudian, apabiia eng¬ 
kau telah membulatkan tekad, maka 
bertawakallah kepada Allah. Sungguh, 
Allah mencintai orang yang ber¬ 
tawakal. 

160 Jika Allah menolong kamu, maka 
tidak ada yang dapat mengalahkan- 
mu, tetapi jika Allah membiarkan 
kamu (tidak memberi pertolongan), 
maka siapa yang dapat menolongmu 
setelah itu? Karena itu, hendaklah 
kepada Allah saja orang-orang muk¬ 
min bertawakal. 

161. Dan tidak mungkin seorang nabi 
berkhianat (dalam urusan harta 
rampasan perang). Barang siapa ber¬ 
khianat, niscaya pada hari kiamat dia 
akan datang membawa apa yang 
dikhianatkannya itu. Kemudian setiap 
orang akan diberi balasan yang sem- 
purna sesuai dengan apa yang dilaku- 
kannya, dan mereka tidak dizalimi. 

162. Maka adakah orang yang meng- 
ikuti keridhaan Allah sama dengan 
orang yang kembali membawa ke- 
murkaan dari Allah dan tempatnya di 
neraka Jahanam? Itulah seburuk-bu- 
ruktempat kembali. 

163 (Kedudukan) mereka itu ber- 
tingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah 
Maha Melihat apa yang mereka ker¬ 
jakan 

164. Sungguh, Allah telah memberi 
karunia kepada orang orang beriman 
ketika (Allah) mengutus seorang rasul 
(Muhammad) di tengah tengah me¬ 
reka dari kalangan mereka sendiri, 
yang membacakan kepada mereka 
ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) me 
reka, dan mengajarkan kepada mereka 
Kitab (Al Qur’an) dan Hikmah (Sun- 
nah), meskipun sebelumnya mereka 
benar benar dalam kesesatan yang 
nyata 

165. Dan mengapa kamu (heran) 
ketika ditimpa musibah (kekalahan 
pada Perang Uhud), padahai kamu 
telah menimpakan musibah dua kai 
lipat (kepada musuh musuhmu pada 
Perang Badar) kamu berkata Dar 
mana datangnya (kekalahan) ini?' 
Katakanlah "Itu dari (kesalaha- 
dirimu sendiri 1 Sungguh, Allah Maca- 
kuasa atas segala sesuatu. 

160 Urusan peperangan dan ha --ia 
duniawi lainnya. sepert urusan polrfc*. 
ekonomi, kemasyarakatan dan iain-la n 
161. Ucapan ini ditujukan kepada Nabi dan 
sahabat sahabatnya sebagai ejekan karena 
mereka memandang Nabi tidak tahu strateg 
berperang sebab dia melakukan peoena- 
ngan ket ka jumlah kaum muslimin sec < 
licapa- ni dapat drgunakan untuk meng- 


































































72 3. Ali ‘Imran 

166. Dan apa yang menimpa kamu 
ketika terjadi pertemuan (pertem- 
puran) antara dua pasukan itu adalah 
dengan izin Allah, dan agar Allah me 
nguji siapa orang (yang benar-benar) 
beriman, 

167 dan untuk menguji orang orang 
yang munafik, kepada mereka dika- 
takan, "Marilah berperang di jalan 
Allah atau pertahankanlah (dirimu)." 
Mereka berkata, "Sekiranya kami me- 
ngetahui (bagaimana cara) berperang. 
tentulah kami mengikuti kamu."' 6 ' 
Mereka pada hari itu lebih dekat ke¬ 
pada kekafiran daripada keimanan. 
Mereka mengatakan dengan mulut- 
nya apa yang tidak sesuai dengan isi 
hatinya. Dan Allah lebih mengetahui 
apa yang mereka sembunyikan. 

168. (Mereka itu adalah) orang-orang 
yang berkata kepada saudara sauda- 
ranya dan mereka tidak turut pergi 
berperang, 'Sekiranya mereka meng¬ 
ikuti kita, tentulah mereka tidak ter- 
bunuh." Katakanlah, "Cegahlah kema- 
tian itu dari dirimu, jika kamu orang 
yang benar." 

169. Dan jangan sekali kali kamu me- 
ngira bahwa orang-orang yang gugur 
di jalan Allah itu mati, sebenarnya me¬ 
reka itu hidup, di sisi Tuhannya men¬ 
dapat rezeki 

170. mereka bergembira dengan ka 
ruma yang diberikan Allah kepada 
nya, dan bergirang hati terhadap 
orang yang masih tinggal di belakang 
yang belum menyusul mereka, 163 bah¬ 
wa tidak ada rasa takut pada mereka 
dan mereka tidak bersedihhati 

171. Mereka bergirang hati dengan 
nikmat dan karunia dari Allah. Dan 
sungguh Allah tidak menyia-nyiakan 
pahala orang-orang yang beriman, 

172 (yaitu) orang-orang yang mena- 
ati (permtah) Allah dan Rasul seteiah 
mereka mendapat luka (dalam Perang 
Uhud) Orang orang yang berbuat ke- 
bajikan dan bertakwa di antara me¬ 
reka mendapat pahala yang besar. 

173. (Yaitu) orang orang (yang mena- 
ati Allah dan Rasul) yang ketika ada 
orang-orang mengatakan kepada- 
nya, "Orang-orang (Quraisy) telah me- 
ngumpulkan pasukan untuk menye- 
rang kamu. karena itutakutlah kepada 
mereka." ternyata (ucapan) itu me- 
nambah (kuat) iman mereka dan me¬ 
reka menjawab, "Cukuplah Allah 
(menjadi penolong) bagi kami dan Dia 
sebaik-baikpelindung ” 


elakkan cercaan yang ditujukan kepada diri 
orang munafik sendiri 

162. Hidup dalam alam yang lain yang 
bukan alam kita ini Mereka mendapatkan 
berbaga kenikmatan di sisi Allah. Dan 
hanya Ailah sajalah yang mengetahui 
bagaimana keadaan hidup di alam lain itu. 

163. Teman temannya yang masih hidup 
dan tetap berjihad di jaian Allah 


'gs 


J ^ 


■fegh 

L 

rig* 


!-Q 


& 






m 


& 

; i: c; 

k 


m 


f: t si 

"fs i-t 


W 




F.I 


f.J 


- 

. t 


ii 




r o' 3 



jtjfet l \ 




fig % 


orang-2 yang dan karena Allah maka dua golongan/ bertemu pada menimpa Dan apa 

- beriman Dia ingin tahu dengan izin pasukan hari kalian yang 

v4 il ££ a 5blS p, $£ © 


Allah jalan di berperang marilah kepada dan mereka orang-2 Dan karena 

if; 


4 


jUi 

3 $$ 

& 9^ < » ** 

1^x3 j 

bagi/kepada 
kekafiran 

mereka tentukami meng- pepe- 

ikuti kalian rangan 

kami 

mengetahui 

seki- mereka 
ranya berkata 

pertahankan- atau 
lah diri kalian 



^9 s 



1 

y '*4 ■ 

• —/ ^ 

tidak 

ada 

apa 

yang 

dengan mukit 
mereka 

mereka 

mengatakan 

bagi 

iman 

dari/di anta¬ 
ra mereka 

lebih pada 

dekat hari itu 


LX plpi 4isVj p-j?3 

kepada saudara- mereka Orang-2 mereka sem- dengan lebih me- dan hati da- 

saudaranya mengatakan yang 167 bunyikan apa yang ngetahui Allah mereka lam 

£ \jij% $ C b>lt\ § 




din 


dari 


maka 


kata- terbunuh tidak mereka meng- sekira- dan mere- 



kalian 


tolaklah 

kanlah 

mereka 

ikuti kita 

nya 

ka duduk 

6 

53?’ 

y? 

o>j3i 

V 


•ii 


# > 


b\ 


di 

mereka 

dibunuh 

oracg2 

yang 

kalian 

mengira 

Dan ja- 
nganlah 

168 

orang-orang 
yang benar 

kalian 

adalah 

jika 

kematian 

itu 


U0 

© 

9 0 s 

rfp 


i&1 

& 

Ji 1 

Mereka 

mereka men- 

Tuhan 

di sisi 

(mereka itu) 

bah- 

bergembira 

169 dapat rezeki 

mereka 


hidup 

kan 


y. y v 


* r ^ i . 1 . ^ 9 J* * , 9 . ss* 1 1 1 / 


yy 11 


mereka tidak dengan/terhadap dan mereka 

menemui orang-2 yang gembira 


karunia- dari Allah memberikan dengan 
Nya kepada mereka apa yani 



01 ' 

»y 

Yj 


mereka 

mereka 

dan 

170 

bersedih liati 

tidak 


y 

A’i 3 , ^ 

<s & 


O 


atas 


merasa bahwa belakang dari dengan 
khawatir tidak mereka mereka 


^ "1 *9 * 1 & 1 fl i -'i ^ ^^ 9 * **' 9 ^ a 

jr £0 * ob 0*3 0* C3 


*y a 


pahala Dia menyia- tidak Allah dan bah- dan Allah dari dengan Mereka 

nyiakan wasanya karunia nikmat bergembira 




apa sesu- 
yang dah 



Jp% M ggZA '33\ © ' ofesp' 


ty'u 


dan bagi mereka memperke- Orang-2 

Rasul (-Nya) Allah nankan (menaati) yang 171 


orang-2 yang 
beriman 


~ >*•» »>!> . S' s' * 'i 




besar pahala dan mereka dari/di antara mereka ber- bagi luka 

172 bertakwa mereka buatbaik orang-2 yang 


menimpa 

mereka 


*y *<?y<"> ’,e s-rfu t. <.c '».fr 

u-Gl' Oj ct-Q' 0 313 

karena itu takutiah untuk mereka telah sung- manusia sesung- manusia/ kepada menga- Orang-2 

kepada mereka kalian mengumpuikan guh guhnya orang mereka takan yang 

^ bt 'Z>\ 0i\yi 


173 


pel indung 


dan Allah cukuplah dan mere- keimanan makaiamenam- 


sebaik-2 


kami 


ka berkata 


bah mereka 


At ' r- 


amp lrigsuhnah. org 































































































r jJi J' 



h m 


vf'S S’# t 




mengikuti rukan 

* >. -■£ . .b *.» 


175 


menyentuh 

mereka 

tidak dan Allah 

karunia 

i d\ 

(jmj *'Ue. , Vja3 

sungguh 

hanyalah 

yang karunia 

174 besar 

b\ 


kalian jika 
adalah 

dan takutlah kalian takut ke- 

kepada-Ku pada mereka 


nikmat ka kembali 

li •& i , s , O 


punyai Allah 


Zr p-4-*) 4 Cgju ^ aj 

Allah memberi tidak sesungguh- ke- da- mereka orang-2 menyedih- Dan 

mudarat dapat nya mereka kafiran lam bersegera yang kankamu janganlah 

J? s 9 *\ * ^ J \ y ’* y * «/h i S' 9 J 9-^ 

O -Xp kii>" p - 4 ^ ^ 

siksa/ danbagi akhirat di (sesuatu) bagi Dia men- bahwa Allah meng- sedi- 
azab mereka bahagian mereka jadikan tidak hendaki kit pun 


\£J4 ’J oQVk ^ £&' 2$' & © 

mereka me- tidak dengan ke- mereka mem- orang-2 Sesung- yang 

mudaratkan dapat iman kafiran beli menukar yang gulinya 176 besar 

l^po oull dy^. 2j @ jQ>\ *4!j ItLai 4Ul 

mereka orang-2 kamu Danja- yang siksa/ danbagi sesuatu/ Allah 

kafir yang menyangka nganlah 177 pedih azab mereka sedikitpun 


H-3) ljiQ p> ^2 %. p> (S 

dosa supaya mereka kepada Kami sungguh bagi diri lebih kepada kami mem- bahwa- 

bertambah mereka memrnda hanyalah mereka baik mereka beri tangguh sanya 


*> 


kepada 

Allah 

maka Diake- 

berimanlah hendaki 

siapa rasul- dari 

yang rasul-Nya 

Dia Allah akan 

memilih tetapi 

yang atas 

gaib 

% 



j? < 

Jr 

p 



Z l" 

oxj 


Dan ja¬ 
nganlah 

179 

yang 

besar 

pahala 

maka 

bagi kalian 

dan kalian 
bertakwa 

kalian 

beriman 

dan 

jika 

dan rasul- 
rasul-Nya 


J* 

. 9 < * . 

A^aS 05 4lil 

» i\ 

li, 

> 


i/X OS' 

baik 

ia(ke- 

kikiran) 

karunia- dari Allah 

Nya 

memberikan dengan 

kepada mereka apa yang 

mereka 

kikir 

orang-2 

yang 

mengira 


^ f* u [3> ^ y> J; 

kiamat pada dengan- mereka apa akandika- bagi buruk ia/keki- bahkan/ bagi 

hari nya bakhilkan yang lungkan mereka kiran tetapi merekr 

St$ D aii'y urfjji »j <— > ’A5 LI 


& 2 


Maha kalian dengan dan 

180 Mengetahui kerjakan apa yang Allah 


dan 

bumi 


langit 


segala danmilik 

warisan Allah 


R. 


£ &gi\ jjj a\ m £ © cir ;& 

apa atas orang-2 yang untuk Allah ada Tidak yang meng- siksa/ dan bagi lt|pj 

yang beriman membiarkan 178 hmakan azab mereka 1 ' 

jX * & at fit. / ^ ^ i / i ^ 

4ii» JD Ukj ly ^a31 tIUJUsU 

untuk perlihatkan Allah ada dan yang dan yang Dia mem- se- atasnya kalian 

kepada kalian tidak balk buruk bedakan hingga 

l> . \ < .>-£ » * s* I 


Srf’i 



3. Ali ‘Imran 73 

174. Maka mereka kembali dengan 
nikmat dan karunia (yang besar) dari 
Allah, mereka tidak ditimpa suatu 
bencana dan mereka mengikuti keri- 
daan Allah Allah mempunyai karunia 
yang besar. 

175. Sesungguhnya mereka hanyalah 
setan yang menakut-nakuti (kamu) 
denganteman teman setianya, karena 
itu janganlah kamu takut kepada 
mereka tetapi takutlah kepada Ku, ji- 
ka kamu orang orang beriman. 

176. Dan janganlah engkau (Mu¬ 
hammad) dirisaukan oleh orang-orang 
yang dengan mudah kembali menjadi 
kafir; ,w sesunguhnya sedikit pun me 
reka tidak merugikan Allah. Allah tidak 
akan memberi bagian (pahala) kepada 
mereka di akhirat, dan mereka akan 
mendapat azab yang besar 

177 Sesungguhnya orang orang yang 
membeli kekafiran dengan iman, 
sedikit pun tidak merugikan Allah, dan 
mereka akan mendapat azab yang 
pedih. 

178 Dan jangan sekali kali orang 
orang kafir itu mengira bahwa teng- 
gang waktu yang Kami berikan kepada 
mereka 165 lebih baik baginya Sesung¬ 
guhnya tenggang waktu yang Kami 
berikan kepada mereka hanyalah agar 
dosa mereka semakin bertambah; dan 
mereka akan mendapat azab yang 
menghinakan. 

179. Allah tidak akan membiarkan 
orang-orang yang beriman sebagai- 
mana dalam keadaan kamu sekarang 
ini, 166 sehingga Dia membedakan yang 
buruk dari yang baik Allah tidak akan 
memperlihatkan kepadamu hal-hal 
yang gaib, tetapi Allah memilih siapa 
yang Dia kehendaki di antara rasul 
rasul-Nya 167 Karena itu berimanlah 
kepada Allah dan rasul rasul-Nya Jika 
kamu beriman dan bertakwa, maka 
kamu akan mendapat pahala yang 
besar 

180. Dan jangan sekali-kali orang- 
orang yang kikir dengan apa yang 
diberikan Allah kepada mereka dari 
karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu 
baik bagi mereka padahal (kikir) tu 
buruk bagi mereka. Apa (harta) yang 
mereka kikirkan itu akan dikalungkan 
(di lehernya) pada hari kiamat Milik 
Allah-lah warisan (apa yang ada) di 
langit dan di bumi. Allah Mahateliti 
terhadap apa yang kamu kerjakan 


164 Orang orang kafir Mekah atau orang 
orang munafik yang selalu merongrong 
agama Islam. 

16 5. Dengan memperpanjang umur 
mereka dan membiarkan mereka berbuat 
dosa sesuka hatmya 

166. Keadaan kaum muslimn bercampur 
baur dengan kaum munafikin 























































































74 


3. All ‘Imran 


181. Sungguh, Allah telah mendengar 
perkataan orang orang (Yahudi) yang 
mengatakan, 'Sesungguhnya Allah itu 
miskln dan kami kaya." Kami akan 
mencatat perkataan mereka dan per- 
buatan mereka membunuh nabi-nabi 
tanpa hak (alasan yang benar), dan 
Kami akan mengatakan (kepada me¬ 
reka), “Rasakanlah olehmu azab yang 
membakar!" 

182. Demikian itu disebabkan oleh 
perbuatan tanganmu sendiri, dan se¬ 
sungguhnya Allah tidak menzalimi 
hamba hamba-Nya 

183 (Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang 
mengatakan, "Sesungguhnya Allah 
telah memerintahkan kepada kami, agar 
kami tidak beriman kepada seorang 
rasul, sebelum dia mendatangkan ke¬ 
pada kami kurban yang dimakan api." 
Katakanlah (Muhammad), "Sungguh, 
beberapa orang rasul sebelumku telah 
datang kepadamu, (dengan) mem- 
bawa bukti-bukti yang nyata dan 
membawa apa yang kamu sebutkan, 
tetapi mengapa kamu membunuhnya 
jika kamu orang orang yang benar." 

184. Maka jika mereka mendustakan 
engkau (Muhammad), maka (ketahui- 
lah) rasul rasul sebelum engkau pun 
telah didustakan (pula), mereka mem¬ 
bawa mukjizat-mukjizat yang nyata, 
Zubur" r , dan Kitabyang memberi pen- 
jelasan yang sempurna. 

185. Setiap yang bernyawa akan me- 
rasakan mati. Dan hanya pada hari 
kiamat sajalah diberikan dengan 
sempurna balasanmu, Barang siapa 
dijauhkan dari neraka dan dimasukkan 
ke dalam surga, sungguh, dia mem- 
peroleh kemenangan. Kehidupan 
duma hanyalah kesenangan yang 
memperdaya 

186 Kamu pasti akan diuji dengan 
hartamu dan dirimu Dan pasti kamu 
akan mendengar banyak hal yang 
sangat menyakitkan hati dari orang- 
orang yang diberi Kitab sebelum kamu 
dan dari orang-orang musyrik. Jika ka¬ 
mu bersabar dan bertakwa, maka 
sesungguhnya yang demikian itu ter- 
masuk urusan yang (patut) diutama- 
kan. 



7 67 Di antara rasul-rasul, Nabi Muhammad 
saw dipilih oleh Allah dengan memberikan 
keistimewaan kepadanya berupa pengeta- 
huan untuk menanggapi isi hati manusia 
sehmgga dia dapat menentukan siapa di 
antara mereka yang benar-benar beriman 
dan siapa pula yang munafik atau kafir. 

7 68. Zubur ialah lembaran-lembaran yang 
berisi wahyu yang diberikan kepada nabi¬ 
nabi sebelum Nabi Muhammad saw. yang 
isinya mengandung hikmah-hikmah 
769 Kitab kitab yang diturunkan kepada 
nabi nabi yang berisi hukum syariat, seperti 
Taurat, injil, dan Zabur. 


Ml 


fet it %\ $6 $ % yz jjj 

orang-2 dan miskin Allah sesung- mereka orang-2 perka- Allah telah men- Sung- 

yang kaya kami guhnya mengatakan yang taan dengar guh 


dan Kami benar dengan 

katakan (alasan) tanpa 


nabi-nabi dan pembu- mereka apa akan 

nuhan mereka katakan yang Kamicatal 


A \%i 


tangan-2 didahulnkan/ dengan apa/ Demi- 

kalian diperbuat disebabkan kianitu 181 


yang 

membakar 


azab 


rasakanlah 
oleh kalian 


b\ © j 1_35 at Si 


sesung- mereka Orang-Orang 

guhnya mengatakan yang 


terhadap ham- dengan aniaya tidak/ Allah dan bah- 
182 ba-hamba-Nya (menganiaya) bukan wasan>z 


dengan dia mendatang- se- kepada sese- 

kurban kan kepada kami hingga orang Rasul 







h\ Oi xjf a 

supaya kepada telah men- Allah 

tidak kami janjikan 


Lgi g £ij JS $ 


dengan kete- sebe- dari beberapa telah datang sesung- kata- api 
tangan-2 nyata lumku orang Rasul kepada kalian guhnya kanlah 


mema- 

kannya 



“£* ** t 

jCs * 


orang-orang 

kalian 

183 

yang benar 

adalah 




kalian mem- 


maka kalian kata- 


dan de- 


bunuh mereka mengapa kan/sebutkan nganyang 


JX>. X 3 JXX Ssi .3 cX 


dengan keterang- mereka sebelum dari 

an-2 yang nyata datang kamu 


rasul- telah di- maka se- mereka mendus- Maka 
rasul dustakan sunguhnya takan kamu jika 


K 

iiM 

oX* 



t _ \ 5 

> ' 


mati 

akan me- 
rasakan 

jiwa 

Tiap- 

tiap 

yang membe- 
184 rikan cahaya 

dan 

Kitab 

dan 

Zabur 

/ 9 A 

9 

& 9 

t 

/ V 

& 


/'S't 

C3jj 

ia 

dijauhkan 

maka ba¬ 
rang siapa 

kiamat 

pada 

hari 

pahala kalian 

akan di- 
sempumakan 

dan sesungguh¬ 
nya hanyalah 




St 


LSjJl oj^»dl Utj jUs AftS <CS>dl J jtkSli ijp 


dunia 


kehidupan danti- iaber- maka surga 
daklab untung sungguh 




p6-*si a 

harta dak 

kalian terhf 


dan ta 
dimasukkan 


neraka dari 

>\ 


daiam/ Sungguh ka~ 

terhadap Kan akan diuji 



tipuan/mem- kese- mela- 

perdayakan nangan inkan 


A 


Al-Kitab 


mereka orang-orang dari 

diberi yang 


dan sungguh kalian 
akan mendengar 


dan diri kalian 


*v >■ 

banyak gangguan/me- 

nyakitkan hati 

umsan pj 

186 uti 




mereka mem- 
persekutukan 

orang-orang 

yang 

dan 

dari 

sebelum dari 

kalian 

6-3 

dari/ter- 

masuk 

demikian 

itu 

maka se¬ 
sungguhnya 

. 9 A 

\ cJLXj 9 

-< * 1 - 

>3 A-via> 9 

dan kalian 
bertakwa 

> 

kalian dan 

bersabar jika 



























































































3. Ali ‘Imran 

187 Dan (ingatlah), ketika Allah 
mengambil janji dari orang-orang 
yang telah dlberi Kitab (yaitu), "Hen 
daklah kamu benar benar menerang- 
kannya (isi Kitab itu) kepada manusia, 
dan janganlah kamu menyembu 
nyikannya," 170 lalu mereka melempar 
kan (janji itu) ke belakang punggung 
mereka dan menjualnyadengan harga 
murah. Maka itu seburuk buruk jual 
beli yang mereka lakukan, 

188 Jangan sekali-kali kamu mengira 
bahwa orang yang gembira dengan 
apa yang telah mereka kerjakan dan 
mereka suka dipuji atas perbuatan 
yang tidak mereka lakukan, jangan 
sekali-kali kamu mengira bahwa me 
reka akan lolos dari azab. Mereka akan 
mendapat azab yang pedih. 

189 Dan milik Allah-lah kerajaan la- 
ngit dan burnt; dan Allah Mahakuasa 
atas segala sesuatu 

190 . Sesungguhnya, dalam pencipta- 
an langit dan bumi, dan pergantian 
malam dan siang, terdapat tanda-tan- 
da (kebesaran Allah) bagi orang yang 
berakal, 

191 . (yaitu) orang-orang yang meng- 
ingat Allah sambil berdiri, duduk, atau 
dalam keadaan berbaring, dan mereka 
memikirkan tentang penciptaan langit 
dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan 
kami, tidaklah Engkau menciptakan 
semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, 
lindungilah kami dari azab neraka 

192 Ya Tuhan kami, sesungguhnya 
orang yang Engkau masukkan ke da¬ 
lam neraka maka sungguh, Engkau 
telah menghinakannya dan tidak ada 
seorang penolong pun bagi orang 
yangzalim. 

193 Ya Tuhan kami sesungguhnya ka¬ 
mi mendengar orang yang menyeru 
kepada iman (yaitu), 'Berimanlah ka¬ 
mu kepada Tuhanmu." maka kami pun 
beriman Ya Tuhan kami, ampunilah 
dosa-dosa kami dan hapuskanlah ke- 
salahan-kesalahan kami, dan mati- 
kanlah kami beserta orang-orang yang 
berbakti 

194 . Ya Tuhan kami berilah kami apa 
yang telah Engkau janjikan kepada 
kami melalui rasul rasul Mu. Dan ja¬ 
nganlah Engkau hinakan kami pada 
hart kiamat. Sungguh, Engkau tidak 
pernah mengmgkari janji." 


170 . Di antara keterangan yang disem- 
bunyskan itu talah tentang kedatangan Nabi 
Muhammad saw. 








































































76 3. Ali ‘Imran 

195 Maka, Tuhan mereka memper- 
kenankan permohonannya (dengan 
berfirman), 'Sesungguhnya Aku tidak 
menyia-nyiakan amal orang yang 
beramal di antara kamu, baik laki-laki 
maupun perempuan (karena) sebagi- 
an kamu adalah (keturunan) dari se- 
bagian yang lam .' 7 Maka orang yang 
berhijrah, yang diusir dan kampung 
halamannya, yang disakiti pada jalan 
Ku, yang berperang, dan yang terbu- 
nuh pasti akan Aku hapus kesalahan 
mereka dan pasti Aku masukkan mere¬ 
ka ke dalam surga-surga yang meng- 
alir di bawahnya sungai sungai, seba- 
gai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah 
ada pahala yang baik." 

196 Jangan sekali kali kamu terpe- 
daya oleh kegiatan orang orang kafir 
(yang bergerak) di seluruh negeri. 

197 . Itu hanyalah kesenangan semen- 
tara kemudian tempat kembali mere¬ 
ka ialah neraka Jahanam, (Jahanam) 
itu seburuk-buruktempattmggal 

198 . Tetapi orang-orang yang ber 
takwa kepada Tuhannya. mereka akan 
mendapat surga surga yang mengalir 
di bawahnya sungai-sungai, mereka 
kekal di dalamnya sebagai karunia dari 
Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih 
baik bagi orang-orang yang berbakti 

199 . Dan sesungguhnya di antara Ahli 
Kitab ada yang beriman kepada Allah 
dan kepada apa yang diturunkan ke¬ 
pada kamu, dan yang diturunkan ke¬ 
pada mereka, karena mereka beren- 
dah hati kepada Allah, dan mereka 
tidak memperjualbelikan ayat-ayat 
Allah dengan harga murah. Mereka 
memperoleh pahala di sisi Tuhannya. 
Sungguh, Allah sangat cepat per- 
hitunggan-Nya 

200 . Wahai orang orang yang ber¬ 
iman! Bersabarlah kamu dan kuatkan- 
lah kesabaranmu dan tetaplah ber- 
siap siaga (di perbatasan negerimu) 
dan bertakwalah kepada Allah agar 
kamu beruntung 

x^-^\mws/x 'fc 

££ .. Surah ke - 4 

T76 ayat Madaniyyah - v 


171. Maksudnya sebagaimana laki-laki 
berasal dari laki-laki dan perempuan, maka 
demikian pula halnya perempuan berasal 
dari laki-laki dan perempuan. Keduanya 
sama-sama manusia, tak ada kelebihan 
yang satu dari yang Iain tentang penilaian 
imandan amalnya. 



t yty 



^ & p-tb 


dari di antara orang-2 yang amal/ pe- Aku menyia- tidak sungguh 
kalian beramal keijaan nyiakan Aku 


Tuhan bagi Maka memper- 


mereka mereka kenankan 


ft' r? \w' E ^ r - ^ i’.\ 

Ot (J* 5 ' J* J * 


dan mereka mereka maka orang-2 sebagian dari sebagian perem- atau laki- 

diusir berhijrah yang yang lain kalian puan_ laki 


tij-P * \ ‘j-ij'j y^jHi 0? 


*>' \ 




sungguh akan dan mereka dan mereka jalan- pada dan mereka rumah/kampung dari 
Aku hapus dibunuh membunuh Ku disakiti * halamannya 


1 —f^- i 


9 






bawah- dari yang surga dan sungguh akan kesalahan-2 dari 

nya mengalir Aku masukkan mereka mereka mereka 

cpIjSll O mJ> " 4jfi JJbfr Cjt Viy JHpa 


pahala sebaik- di sisi- dan Allah sisi dari pahala sungai- 

195 baik Nya Allah _sungai 


kfi @ V5Ui 4 \££ gi i 4 jS 5 St 

negeri di mereka orang-2 bolak-balik/ kamu Ja- 


‘ l ,t • • 


sedikit Kese¬ 
nangan 196 


itu dalam kafir 


\yu\ 

^ - 

& €> 


mereka 

bertakwa 

orang-orang 

yang 

Akan 

tetapi 197 

tempat 

tinggal 




di da¬ 
lamnya 

mereka 

kekal 

sungai- 

sungai 

bawah¬ 

nya 


yang hilir mudik terperdaya ngan 


i mereka dian 


9- l 




p~® 


bagi Tuhan 
mereka mereka 


ot © -A/ty jy>~ ^ 5^' ^ 




T & fii 




dari Dan sesung- bagi orang-2 yg lebih Allah di sisi dan Allah sisi dan (sebaga. 

guhnya 198 berbuat baik baik apa yang anugerab 


L»j 

pi\ 

* «*\\ 

X" f a > m J 

ZP 

^ 9 » 

dan apa 
yang 

kepada 

kalian 

diturun- 
k an 

dan apa dengan/ke- iaber- 

yang [?ada Allah iman 

ada 

orang 

Al-Kitab 

Ahli 

\nwni* AmJ 

jb\ 

OwjLj 
^ •* > 

^ i 

OjJUj It Ali. 

* A\ 

pi 

JJ' 

** 

harga 

Allah 

dengan/ 
kepada ayat-2 

mereka menu- tidak kepada 
kar/membeli Allah 

mereka khusyuk kepada 

(tunduk) mereka 

diturun¬ 

kan 

31 


2* 



$> 

* 

Allah 

sesung¬ 

guhnya 

Tuhan 

mereka 

di sisi pahala 

mereka 

bagi 

mereka 

mereka 

itu 

sedikit 


mereka orang-orang Wahai perhitungan sangat 

beriman yang " 199 cepat 




200 


kalian 

beruntung 


supaya (kepada) dan ber- dan waspa- dan tingkatkan 

kalian Allah takwalah dalah kalian kesabaran kalian 



mpangsannan.org 












































































































\ 


i *LJJI 



l 


^ d? cS^ti (3sb !>&i a"£^ 

iarinya dan Dia satu/ diri dari Dia mencip- yang (pada) Tu~ bertak- manusia Wahai 
ciptakan seorang takan kalian nan kalian walah 

s a "X''' * £. 2, fv s* f./ iss ,//••' 

Djl*h-4 <_SJui 4ld l^*r *^W^J 0*>j \^>^g3 


kalian saling 
meminta 


yang (kapada) dan ben dan perem- banyak 
Allah fakwalah puan 


laki- 

laki 


darike- danDiakem- istrmya/ 
duanya bang biakkan jodohnya 


^Ot 0 ^ ss?*i Si 7C3V1; ^ 


harta-harta 

mereka 


anak-anak Dan beri- 
yatim kanlah 


penjagadan atas/pada adalah Allah sesung- danhubungan dengan/ 

1 pengawas kalian Dia guhnya keluarga pada-Nya 


m $} 


4 M jS&s y -3; l±\ \j'xz si; 




A 


sungguh 

ia 


harta 

kalian 


pada harta-harta 
mereka 


kalian dan dengan 
makan jangan yang baik 


yang 

burak 


kalian danja- 
menukar nganlah 


j$\ 4 \yLZ Sn pr’ti, QS&&. $ 


maka ka- 
winilah 


anak-2 

yatim 

dalam/ 

terhadap 

kalian ber- bahwa kalian Dan besar 

laku adil tidak takut jika 2 

dosa adalah 
ia 

a** 

■S' 


9 

z-ssA' ' y t' ' 

£pj jj ^L*a 5 > 


kalian ber¬ 
laku adil 

bahwa 

tidak 

kalian 

takut 

maka 

jika 

dan dan berdua perempuan- dari bagi 

berempat bertiga perempuan kalian 

baik/ apa 
senangi yang 

UV 

/rj 

- 3 t 



Dan be¬ 
rikanlah 

3 

kalian ber¬ 
buat aniaya 

bahwa 

tidak 

lebih demikian tangan kanan kalian apa atau 

dekat itu kalian miliki yang 

maka 
satu saja 


i^ is £5 Sgi-L £i)i 


makama- sendtrian/ darinya sesuatu dari bagi merdka maka ikhlas/ 
kanlah dia senanghati (maskawin) kalian baikhati jika wajib 


maskawm 

mereka 


perempuan- 

perempuan 


ai ^ $ p& 3$h \j>$ -3; 0 fip i£sj 


bagi Allah menja- 
kalian dikan 


yang 


harta 

kalian 


orang-orang kalian Dan 
bodoh serahkan jangan 4 


cukup 


dengan 

puas 




^ * 9 ft til 


Danpe- 

riksa/ujilah 


yang 

baik 


perka- kepada berkatalah 
taan mereka kalian 


beri mereka 
pakaian 


pada- 

nya 


beri mereka 
belanja 


peme- 

hhataan 


&& iiy p\ 0$ iA: & 






>0 


maka se- 
rahkanlah 


cerdas dari/di anta- kalian ang- maka 
ra mereka gap/melibat jika 

& 


nikah/ mereka sam- jika se- 

kawin pai uimir hingga 


anak-anak 

yatim 


S ss st ijiii -3; *j^a 

iba- mereka be- bah- dan tergesa- lebih kalian me- dan ja- harta-harta kepada 

; siapa sar/dewasa wa gesa daribaias makannya nganlah mereka mereka 

\<\< & - " 1 > E it < 

Jo Las brt-a3 Do cy>j c-^_*uL*us lllc- 


I 0 I 3 


maka 

apabila 

dengan baik/ 
sepatutnya 

maka boleh 
dia makan 

fakir/ 

miskin 

adalah dan barang maka hendaklah kaya I 

dia siapa dia menahan diri mampu 

0 

f, ' 

vXu<.> 

' > 

Si 





6 

mempunyai 

perhitungan 

dengan 

Allah 

dan 

cukuplah 

atas 

merdka 

maka adakan 
saksi-saksi 

harta-harta 

mereka 

kepada kalian me- 
meieka nyerahkan 





VJjr 


52 



4S>! 


<■» S-i 


kampungsunnah. org 


4. An-Nisa’ 77 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1. Wahai manusia! Bertakwalah ke¬ 
pada Tuhanmu yang telah mencip- 
takan kamu dari diri yang satu (Adam), 
dan (Allah) menciptakan pasangannya 
(Hawa) dari (diri)nya, dan dan ke- 
duanya Allah memperkembangbiak- 
kan laki-laki dan perempuan yang ba¬ 
nyak, Bertakwalah kepada Allah yang 
dengan nama Nya kamu saling me¬ 
minta, 172 dan (peliharalah) hubungan 
kekeluargaan. Sesungguhnya Allah 
seialu menjaga dan mengawasimu 

2. Dan berikanlah kepada anak anak 
yatim (yang sudah dewasa) harta me¬ 
reka, janganlah kamu menukar yang 
baik dengan yang buruk, dan jangan¬ 
lah kamu makan harta mereka ber- 
sama hartamu. Sungguh, (tindakan 
menukar dan memakan) itu adalah do- 
sa yang besar 

3 Dan jika kamu khawatir tidak akan 
mampu berlaku adil terhadap (hak- 
hak) perempuan yatim (bilamana 
kamu menikahinya) maka nikahilah 
perempuan (lain) yang kamu senangi 
dua, tiga atau empat. Tetapijika kamu 
khawatir tidak akan mampu berlaku 
adil, 173 maka (nikahilah) seorang saja, 174 
atau hamba sahaya perempuan yang 
kamu mihki. 175 Yang demikian itu lebih 
dekat agar kamu tidak berbuat zalim 

4 Dan berikanlah maskawin (mahar) 
kepada perempuan (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian yang penuh 
kerelaan 17,1 Kemudian, jika mereka me- 
nyerahkan kepada kamu sebagian dari 
(maskawin) itu dengan senang hati, 
maka terimalah dan nikmatilah pem¬ 
berian itu dengan senang hati 

5 Dan janganlah kamu serahkan ke¬ 
pada orang yang belum sempurna 
akalnya 177 harta (mereka yang ada da 
lam kekuasaan) kamu yang dijadikan 
Allah sebagai pokok kehidupan Beri- 
lah mereka belanja dan pakaian (dari 
hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada 
mereka perkataan yang baik. 

6 . Dan ujilah™ anak-anak yatim itu sam 
pai mereka cukup umur untuk mem- 
kah. Kemudian jika menurut pen- 
dapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta), maka serahkanlah 
kepada mereka hartanya. Dan jangan¬ 
lah kamu memakannya (harta anak 
yatim) melebihi batas kepatutan dan 
(janganlah kamu) tergesa gesa (me- 
nyerahkannya) sebelum mereka dewa 
sa Barang siapa (di antara pemelihara 
itu) mampu, maka hendaklah dia me- 
nahan diri (dari memakan harta anak 
yatim itu) dan barang siapa miskin 
maka bolehlah dia makan harta itu 
menurut cara yang patut Kemudian, 
apabila kamu menyerahkan harta itu 
kepada mereka, maka hendaklah 
kamu adakan saksi-saksi Dan cukup- 
lah Allah sebagai pengawas 


172- Menurut kebiasaan orang Arab apabila 
mereka menanyakan sesuatu atau meminta 
kepada orang lain mereka mengucapkan 
nama Allah seperti As’eluka billah artinya 
saya bertanya atau meminta kepadamu 
dengan nama Allah, 

























































































































78 4. An-Nisa’ 

7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari 
harta peninggalan kedua orang tua 
dan kerabatnya, dan bagi perempuan 
ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan kedua orang tua dan ke¬ 
rabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bagian yang telah ditetap- 
kan 

8. Dan apabila sewaktu pembagian itu 
hadir beberapa kerabat, 73 anak anak 
yatim, dan orang-orang miskin, maka 
berilah mereka dari harta itu 180 (seka- 
darnya) dan ucapkanlah kepada me¬ 
reka perkataanyang baik 

9. Dan hendaklah takut (kepada Allah) 
orang orang yang sekiranya mereka 
meninggalkan keturunan yang lemah 
di belakang mereka yang mereka kha- 
watir terhadap (kesejahteraan)nya 
Oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah, dan hendak¬ 
lah mereka berbicara dengan tutur 
kata yang benar 

10. Sesungguhnya orang orang yang 
memakan harta anak yatim secara 
zalim sebenarnya mereka itu menelan 
api dalam perutnya dan mereka akan 
masuk ke dalam api yang menyala 
nyala (neraka) 

11. Allah mensyariatkan (mewajib- 
kan) kepadamu tentang (pembagian 
warisan untuk) anak anakmu, (yaitu) 
bagian seorang anak laki-laki sama 
dengan bagian dua orang anak pe¬ 
rempuan. 81 Dan jika anak itu semua 
nya perempuan yang jumlahnya lebih 
dari dua maka bagian mereka dua 
pertiga dari harta yang ditmggalkan 
Jika dia (anak perempuan) itu seorang 
saja maka dia memperoleh setengah 
(harta yang ditmggalkan) Dan untuk 
kedua ibu bapak, bagian masing- 
masing seperenam dari harta yang 
ditmggalkan, jika dia (yang mening- 
gal) mempunyai anak Jika dia (yang 
meninggal) tidak mempunyai anak 
dan dia diwarisi oleh kedua ibu-ba- 
paknya (saja), maka ibunya mendapat 
sepertiga Jika dia (yang meninggal) 
mempunyai beberapa saudara, maka 
ibunya mendapat seperenam. (Pemba- 
gian-pembagian tersebut di atas) se- 
telah (dipenuhi) wasiat yang dibuat- 
nya atau (dan setelah dibayar) u*ang- 
nya, (Tentang) orang tuamu dan anak- 
anakmu, kamu tidak mengetahui 
siapa di antara mereka yang lebih 
banyak manfaatnya bagimu. Ini ada- 
lah ketetapan Allah Sungguh Allah 
Maha Mengetahui, Mahabijaksana 


173. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil 
dalam memenuhi kebutuhan istri seperti 
pakaian, tempat, gjfiran, dan laiolato. yang 
bers fat lahiriah dan batiniah. 

174. Islam membolehkan poiigami dengan 
syarat-syarat tertentu Sebelum turun ayat ini 
poiigami sudah ada dan pernah pula 
dijalankan oleh para nabi sebelum Nab; 
Muhammad saw Ayat ini membatasi 
poiigami sampai empat orang saja. 






|V 




|| i 


i K 


K . ,y 




m 


|8 
, ©ii 


ii® 

■ 




> tsl 


•jassR 


m 


u 


iO 


■t 


K* 






t \j\xj 



he- 


4:4 Sjjti\» gjjyi 'A J 1* 4i* 2 Jfeu 

bagian dan bagi dan kera- kedua mening- dari apa bagian Bagi orang 

orang wanita bat mereka orang tua galkan (harta) laki-laki 

J <Z$yi 5 iij 14 


bagian banyak atau dari- sedikit dari apa 
padanya yang 


dan kerabat 
mereka 


kedua mening- dari 

orang tua galkan apa 



4>*' 

ijSji ^ *-.?i 

l^j.j @ 


dananak- 
anak yatim 

hubungan 

kerabat 

yang pemba- hadir 

ada gian itu 

Dan 

apabila 7 

yang telah 
diteiapkan 










yang baik/ per- kepada dan darinya maka berilah 

patut kataan mereka katakanMi mereka rezeki 


dan orang-orang 
wuskiri 


. * \ ■> .Tf ” ^ 


lemah keturunan/ belakang dari mereka me- sean- orang-orang Dan hendak- 

anak-anak mereka ninggalkan dainya yang lah takut 8 


A. 1 1 't 'z , A S 


perka- dan hendaklah (kepada) maka atas mereka 

taan mereka mengatakan Allah bertakwalah mereka khawatir 


a S$t csi tM j 3$ s#~l: # k 


da- mereka mema- sungguh (secara) 
lam kan/ menelan hanyalah zalim 


anak 

yatim 


harta 


mereka 

memakan 


orang-2 Sesung- 
yang guhnya 


y iii h \% 


Allah Mewasiatkan 
kepada kalian 

^ tL 


neraka yang 
10 menyala-nyala 


dan mereka 
akan masuk 


api 


perut 

mereka 




perem- 

puan 

adalah maka 
mereka jika 

dua anak 
perempuan 

bagian 

seperti 

bagi (anak) anak-anak 

lelaki kalian 

dalam 

untuk 


oJ~ — 

o»b 

-t'' 

olj 


£ 



maka 

baginya 

seorang 

(anak perempuan) 

adalah 

ia 

-dan 

jika 

diting- 

galkan 

apa/har¬ 
ta yang 

dua maka bagi dua omng 

pertiga mereka perempuan 

di 

atas 


si Tj \% y^\ jo 3^i 


X- 




' | jika ia ting- dari apa/ seperenam darike- seorang bagi dan untuk separuh 

— 11 —' duanya masing-2 dua ibu-bapak 



^ / 

~c< "» 

% i 


hi 

A? 

% 


sepertiga 

maka 

bagi ibunya 

ibu- 

bapaknya 

danme- 

warisinya 

anak bagi- adalah 

laki-2 nya ia 

tidak 

maka 

jika 

anak 

laki-2 

bagi- 

nya 

ia 

adalah 

9 9£ 

A*. _-y® 9 

** / s’ * 


|x» 

o y>-\ 


hi 

ia 

wasiatkan 

berwasiat 

sesudah 

dari 

seper- maka bagi 

enam ihunva 

saudara- 

saudara 

bagi- 

nya 

ada¬ 
lah ia 

maka 

jika 


t^j/i p^ji OJJJ-j J pPjLxjlj ^jui ji Ljc 

idak dan anak- 

amk kalian 

© CSi ail k “At 


bagi lebih siapa di an- kalian tidak dan anak- bapak-bapak (dibayar) atau dengan- 

kalian dekat tara mereka mengetahui amk kalian kalian utang nya 


- X * \ ^ r. 


Maha- Maha adalah Allah sesung- Allah dari 

bijaksana Mengetahui Dia guhnya 


ketetapan man¬ 
faatnya 



mpungsannah. org 



































































































4. An-Nisa’ 79 

12. Dan bagianmu (suami-suami) ada- 
lah seperdua dari harta yang dit ngga - 
kan oleh istri istrimu, jika mereka iidak 
mempunyai anak Jika mereka (istri- 
istrimu) itu mempunyai anak maka 
kamu mendapat seperempat dari 
harta yang ditinggalkannya setelah 
(dipenuhi) wasiat yang mereka buat 
atau (dan setelah dibayar) utangnya 
Para istri memperoleh seperempat 
harta yang kamu tinggalkan jika kamu 
tidak mempunyai anak. Jika kamu 
mempunyai anak, maka para istri 
memperoleh seperdelapan dari harta 
yang kamu tinggalkan (setelah di¬ 
penuhi) wasiat yang kamu buat atau 
(dan setelah dibayar) utang utangmu. 
Jika seseorang meninggal baik laki- 
laki maupun perempuan yang tidak 
meninggalkan ayah dan tidak me- 
ninggalkan anak, tetapi mempunyai 
seorang saudara laki laki (seibu) atau 
seorang saudara perempuan (seibu), 
maka bagi masing masmg dari kedua 
jenis saudara itu seperenam harta 
Tetapi jika saudara saudara seibu itu 
lebih dari seorang, maka mereka 
bersama-sama dalam bagian yang 
sepertiga itu setelah (dipenuhi wasiat) 
yang dibuatnya atau (dan setelah di¬ 
bayar) utangnya dengan tidak menyu 
sahkan (kepada ahli waris). 182 Demi 
kianlah ketentuan Allah Allah Maha 
Mengetahui, Maha Penyantun. 

13 Itulah batas batas (hukum) Allah 
Barang siapa taat kepada Allah dan 
Rasul Nya, Dia akan memasukkannya 
ke dalam surga surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka ke 
kal di dalamnya. Dan itulah kerne 
nangan yang agung 

14. Dan barang siapa mendurhakai 
Allah dan rasul-Nya dan melanggar 
batas batas hukum Nya mscaya Allah 
memasukkannya ke dalam api neraka 
dia kekal di dalamnya dan dia akan men¬ 
dapat azabyang menghinakan 


175. Hamba sahaya dan perbudakan dalam 
pengertian in- pada saat sekarang sudah tidak 
ada 

?76Pember>an itu lalah maskawm yang 
besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan 
kedua pihak, karena pemberian itu harus 
dilakukan dengan ikhias. 

777 0rang yang belum sempurna aka ~va 
lalah anakyatun yang belum baiig (dev,asa 
atau orang dewasa yang tidak dapat 
mengatur harta bendanya 
178 Mengadakan penyelidikan terhadap 
mereka tentang keagamaan usaha-usaha 
mereka kelakuan dan Iain-lain sampa d>- 
ketahui bah wa anak itu dapat dipercaya 
? 79 Kerabat yang tidak mempunyai hak 
waris dari harta warisan 

180 Pemberan sekadarnya tidak boleh lebih 
dar sepertiga harta warisan. 

181 Bagian iakt-laki dua kal bagian perem 
puan adalah karena kewajtban laki-Saki le¬ 
bih berat dari perempuan seperti kewajiban 

































































































80 4. JVn-MVsa’ 

15. Dan para perempuan yang me 
lakukan perbuatan keji 13 di antara 
perempuan-perempuan kamu, hen- 
daklah terhadap mereka ada empat 
orang saksi di antara kamu (yang 
menyaksikannya) Apabila mereka te- 
!ah memberi kesaksian, maka kurung- 
!ah mereka (perempuan itu) dalam ru- 
mah sampai mereka menemui ajalnya, 
atau sampai Allah memberi jalan (yang 
lain) kepadanya 84 

16. Dan terhadap dua orang yang me- 
lakukan perbuatan keji di antara 
kamu, maka berilah hukuman kepada 
keduanya Jika keduanya bertobat dan 
memperbaiki diri, maka biarkanlah 
mereka. Sungguh, Allah Maha Peneri 
matobat, Maha Penyayang • 

17. Sesungguhnya bertobat kepada 
Allah itu hanya (pantas) bagi mereka 
yang melakukan kejahatan karena 
tidak mengerti kemudian segera 
bertobat. Tobat mereka itulah yang 
diterima Allah Allah Maha Mengeta- 
hui, Mahabijaksana 

18. Dan tobat itu tidaklah (diterima 
Allah) dari mereka yang melakukan 
kejahatan hingga apabila datang ajal 
kepada seseorang di antara mereka, 
(barulah) dia mengatakan, Saya be- 
nar benar bertobat sekarang * Dan ti¬ 
dak (pula diterima tobat) dari orang 
orang yang meninggal sedang mereka 
di dalam kekafiran Bagi orang orang 
itu telah Kami sediakan azab yang pe- 
dih. 

19. Wahai orang-orang yang ber- 
iman! Tidak halal bagi kamu mewarisi 
perempuan dengan jalan paksa 185 dan 
janganlah kamu menyusahkan mereka 
karena hendak mengambil kembali se 
bagian dari apa yang telah kamu 
berikan kepadanya, kecuali apabila 
mereka melakukan perbuatan keji 
yang nyata Dan bergaullah dengan 
mereka menurut cara yang patut Jika 
kamu tidak menyukai mereka (maka 
bersabarlah) karena boleh jadi kamu 
tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 
menjadikan kebaikan yang banyak 
padanya. 


membayar maskawin dan memben nafkah 
(lihat An Nisa (4): 34). 

182. Menyusahkan kepada ahli waris lalah 
tindakan tmdakan seperti (a) Mewa 
siatkan lebih dan sepertiga harta pening 
galan (b). Berwasiat dengan maksud 
mengurangi harta warisan Sekakpun ku- 
rang dari sepertiga jika ada mat mengurangi 
hak waris, juga tidakdiperbolehkan. 

183 Menurut sebagian besar mufasir ialah 
perbuatan zina sedang menurut pendapat 
yang lain ialah segala perbuatan mesum 
seperti: zina, homoseks, dan yang seje- 
nisnya, Menurut pendapat Muslim dan Mu- 
jahid ialah musahaqah (lesbian). 























































































dati kalian 

istri 

tempat 

istri 

mengganti 

kalian 

Dan 

telah meraben (yang lain) 





ingin 

jika 

< YS\ 

W l 


>* 

AX«, 



\jU2s 

■2? > 1 i 

apakah kalian meng- 

akan sesuatu/ 

dari 

kalian 

maka 

harta 

seorang di 

ambilnya kembali 

sedikit pun 

padanya 

mengambil 

jangan 

yang banyak 

antara mereka 








§X> O'^l OiJ 




i 

> ■» * , 




Jsj 

telah 

dan 

bergaul 

sungguh 


o-^=- 


j£\ JsS *j£E JJ§3 © l£; lliij filg 


Dan 


yang 

nyata 


dan dengan 

dosa cara dusta 


janji 


dan mereka sebagian ke- 

kalian telah metigambil 


dari 


'J> o?°. 

sebagian 

yang lain pada 



sebagian 

kalian 


£ p^%>\ £ \y&£ •& © 


dari 


hapak-bapak telah apa kalian Danja- 

kalian mengawini yang kawini nganlah 21 


teguh/ 

kuat 


feig li-6 ofe= i3l 121 JS £ VI £31 


dan perbuatan 

dibenci keji 


adalah sesungguh- telah sung- apa ke- wanita- 
itu nya itu laiu guh yang euali wanita 


atas kalian 


u~ibu kalian 

.N. 


<V <9> ^ **> 


fry yl—u—»> 


di¬ 

haramkan 


22 


jalan 


dan 

seburuk-2 


*-£<j 1*^ 


dananak-2 dan saudara-2 pe- dan saudara-2 pe- dansaudara-2 dan anak-2 pe- 

pererapuan rempuan ibu kalian rempuan bapak kalian perempuan kalian rempuan kalian 


V v * 






> 


T 


& 


menyusui 

kalian 


yang 


dan ibu- 
ibu kalian 


saudara kalian dananak-2 saudara ka- 
perempuan perempuan Han laki~2 










istri kalian 


dan saudara-saudara 
perempuan kalian 



istri-istri kalian dari 


pemeliharaan 

kalian 


da- yang 
lam 


dananak-anak 
isteri kalian 


/ i l-Js's.A 9 \< “fc " • ' i, 

^ Crfrt, j ^™ * ** "* C|~ 


dengan kalian masu- 

mereka ki/campuri 


cyS' r 


kaHan tidak 

. A 


maka dengan kalian ma- yang 

jika mereka suki / campuri 




ZP* X3 


yang 


anak-anak 

kalian 


dan 

istri-istri 


atas 

kalian 


berdosa maka 
tidak 


JZSi$\ 


kl) 1_J /^| mmm /Ljl Sj> I 


9 S' «*<'. 


^9 As 


antara 


kalian meng- 


dan 


puan 

bersaudara 


himpun 

bahwa 

anak kandung kalian 

@ 

^ . j* » -2T 


0 ^ 

ik 


OUujj 

vs' 

J 3 

23 

Maha 

Penyayang 

Maha 

Pengampun 

adalah 

Dia 

Allah 

sesung- 

guhnya 

lain/ 

lampau 

sung¬ 

guh 




*-t- »{<>»// lj& 


‘O 


|8|p 

dan 


kampangsannah. org 


4. An-Nisa' 


81 


20 Dan jika kamu ingin mengganti is- 
trimu dengan istri yang lain sedang 
kamu telah membenkart kepada se- 
orang di antara mereka harta yang ba 
nyak, maka janganlah kamu meng 
ambil kembali sedikit pun darinya 
Apakah kamu akan mengambilnya 
kembali dengan jalan tuduhan yang 
dusta dan dengan (menanggung) 
dosa yang nyata? 


21. Dan bagaimana kamu akan meng 
ambilnya kembali padahal kamu telah 
bergaul satu sama lain (sebagai suami 
istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah 
mengambil perjanjian yang kuat 
(ikatan pernikahan) dari kamu. 


22. Dan janganlah kamu menikahi 
perempuan perempuan yang telah 
dinikahi oleh ayahmu kecuali (keja- 
dian pada masa) yang telah lampau 
Sungguh, perbuatan itu sangat keji 
dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk- 
burukjalan(yangditempuh). 


23. Diharamkan atas kamu (menikahi) 
ibu-ibumu, anak anakmu yang perem 
puan, saudara saudaramu yang pe 
rempuan saudara saudara ayahmu yang 
perempuan, saudara-saudara ibumu 
yang perempuan, anak-anak perem 
puan dari saudara-saudaramu yang 
laki-laki, anak-anak perempuan dari 
saudara-saudaramu yang perempuan 
ibu ibumu yang menyusui kamu, sau 
dara-saudara perempuanmu sesu- 
suan ibu ibu istrimu (mertua) anak- 
anakperempuan dari istrimu (anaktiri) 
yang dalam pemeliharaanmu' 86 dari 
istri yang telah kamu campuri, tetapi ji 
ka kamu belum campur dengan istri¬ 
mu itu (dan sudah kamu ceraikan), 
maka tidak berdosa kamu (menikahi- 
nya), (dan diharamkan bagimu) istri 
istri anak kandungmu (menantu), dan 
(diharamkan) mengumpulkan (dalam 
pernikahan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi 
pada masa lampau. Sungguh Allah 
Maha Pengampun Maha Penyayang 


184 Menurut sebagian besar mufasir jalan 
yang lain itu ialah dengan turunnya An-Nur 
(24): 2, tentang hukum dera 

785. Ayat in tidak berarti bahwa mewanskan 
perempuan tidak dengan jalan paksa 
dibolehkan. Menurut sebagian adat Arab 
Jahiliah apabila seseorang menmggai, maka 
anaknya yang tertua atau anggota 
kesuarganya yang lain mewansi janda itu. 
Janda tersebut bdeh dinikahi sendiri atau 
dimkahkan dengan orang lam yang maharnya 
diambil oieh pewaris atau tidak dibolehkan 
memkah lagi 

786. Maksud ibu di awal ayat irii ialah (bu, 
nenek, dan seterusnya ke atas dan yang 
dimaksud dengan anak anak perempuan 
ialah anak perempuan, cucu perempuan, 
dan seterusnya ke bawah, demikian juga 
yang lain lainnya Sedang yang dimaksud 
dengan “anak-anak istrimu yang dalam 
pemeliharaanmu 1 , menurut sebagian besar 
ulama termasuk juga anak tiri yang tidak 
dalam pemeliharaannya 






































































































82 4. An-Nisa’ 


JUZ5 

24. Dan (diharamkan juga kamu meni- 
kahi) perempuan yang bersuami 
kecuali hamba sahaya perempuan (ta- 
wanan perang) yang kamu miliki 18 se 
bagai ketetapan Allah atas kamu, Dan 
dihalalkan bagimu selain (perempuan- 
perempuan) yang demikian itu 188 jika 
kamu berusaha dengan hartamu 
untuk menikahinya bukan untuk 
berzina Maka karena kenikmatan 
yang telah kamu dapatkan dari me 
reka benkanlah maskawinnya kepada 
mereka sebagai suatu kewajiban 
Tetapi tidak mengapa jika ternyata di 
antara kamu telah saling merelakan- 
nya, setelah ditetapkan. 18 * Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui, Mahabijak 
Sana. 

25. Dan barang siapa di antara kamu 
tidak mempunyai biaya untuk meni 
kahi perempuan merdeka yang ber 
iman, maka (dihalalkan menikahi pe 
rempuan) yang beriman dari hamba 
sahaya yang kamu miliki. Allah me 
ngetahui keimananmu Sebagian dari 
kamu adalah dari sebagian yang lain 
(sama-sama keturunan Adam-Hawa), 
karena itu mkahilah mereka dengan 
izin tuannya dan berilah mereka 
maskawin yang pantas karena mereka 
adalah perempuan-perempuan yang 
memelihara diri, bukan pezina dan 
bukan (pula) perempuan yang meng- 
ambil laki-laki lain sebagai piaraan- 
nya Apabila mereka telah berumah 
tangga (bersuami), tetapi melakukan 
perbuatan keji (zina), maka (hukuman) 
bagi mereka setengah dari apa (hu¬ 
kuman) perempuan perempuan mer¬ 
deka (yang tidak bersuami) (Keboleh- 
an menikahi hamba sahaya) itu, ada¬ 
lah bagi orang-orang yang takut ter- 
hadap kesulitan dalam menjaga diri 
(dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu 
bersabar, itu lebih balk bagimu Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

26. Allah hendak menerangkan (sya- 
riat Nya) kepadamu dan menunjuk- 
kan jalan-jalan (kehidupan) orang 
yang sebelum kamu (para nabi dan 
orang-orang saleh) dan Dia menerima 
tobatmu Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana. 


7 87 Perempuan perempuan yang dimiliki 
yang suaminya tidak ikut tertawan bersama 
nya. Penjelasan selanjutnya lihat An Nisa 
(4): 3. 

788. Selain dari perempuan yang tersebut 
dalam An Nisa (4) 23 

189 Menambah, mengurangi atau tidak 
membayar sama sekali maskawin yang telah 
ditetapkan 



i 


£7?^ 

■mm 


e 




3S& C u I\s 


tangan kanan kalian/ 

kalian 

apa 

ke- 

wanita- 

dari 

Dan wanita 


budak-budak kalian 

miliki 

yang 

cuali 

wanita 


yang bersuami 


*s 

9 

d\ 


*bj 

\S 


< A/ 

M 5 

C ^1r 

ii 

s' 


J - 

r 

- 


kalian 

bah- 

demikian 

di belakang 

apa 

bagi 

dan diJia- 

atas 

Allah 

ketetapar. 

mencari 

wa 

itu 

(selain) 

yang 

kalian 

Ialkan 

kalian 





dengan- 

nya 


telah kalian maka 

nikmati apa yang 


untuk 

berzina 


tidak/ 

bukan 


untuk 

dikawini 


dengan 
harta kalian 


9 \ 


Qljc>- xj j ■ C' o-r- 4 


s! S' 




4 > Jt\ < ■£. 


atas/ bagi 
kalian 


berdosa 


dan suatu 

tidak kewajiban 


mahar/mas- 
kawin mereka 


maka berikan dan 

kepada mereka mereka 


f \/ j# \ 's i / * < f . ^ \S^ y. • 

La-AC' (Jd (jj. 4-siaj /-ji Juo (j* 4a 


Maha Me- adalah Allah sesung- di- se- dari dengan- kalian saling terhadap ap* 

ngetahui Dia guhnya tentukan sudah nya merelakan (sesuatu 


ot -ip p 

mengawini untuk perbelanja- dari/di an- mampu/ tidak Danba- Maha- 

an/nafkah tara kalian cukup rang siapa 24 bijaksana 

oi pC\ 2SX \S -p *±*p\ 


dan tangankanan kalian/ memiliki apa maka 

budak-budak kalian yang dari 


yang 

beriman 


wamta-wamta 

merdeka 


pemndi-pemu<S 


0 

dari sebagian 

kalian 

dengan 

keimanan kalian 

lebih me¬ 
ngetahui 

dan 

Allah 

1 

< > s*M 

j 

^ 9 S' 

s 

& w 

mahar/mas¬ 
kawin mereka 

dan 

berilah mereka 

ahlinya/ 

tuannya 

dengan 

seizin 


) CJ- 


s * 



yang 

beriman 


1m £ 


kalian/wanita 

ZL +* 

J** 3 


maka kawinilah 
mereka 


yang lam 






. i l 

s 


wanita yang 
mengambil 


dan 

bukan 


wanita-wanita bukan/ wanita-2 merdeka/ 
pezina tidak yang memdihara diri 


dengan/ menimit 
yang patut 


Ulv27 

X 1 sss 

A—u*^ 

S' 9S'S' 


S' 9 fSy> S 

XL s' 9 s' 

o\j±\ 

* 

separuh 

maka 

atas mereka 

dengan 
perbuatan keji 

mereka 

mendatangi 

maka 

jika 

mereka telah maka 

menjaga diri apabila 

laki-laki 

piaraan 


54 

s' 

Uj3\ 

s' 

& c 

(ia) 

takut 

bagi 

orang 

deinikian 

itu 

siksa ! 
hukuman 

dari 

merdeka yang atas ana 

bersuami wanita-2 vang 






9 ft 

ob 

3Zi \ 

Maha 

Penyayang 

Maha 

Pengampun 

dan 

Allah 

bagi 

kalian 

lebih 

baik 

kalian 

bersabar 

dan dari/di an- 

jika tara kalian 

sulit men¬ 
jaga din 




y 9s*s* 

p 

j 

•> 


© 

X'*' 

orang-orang 

yang 

jalan 

danDiamemberi pe- 
tunjuk kepada kalian 

kepada 

kalian 

untuk Dia 
menerangkan 

Allah 

Meng- 

herdaki 25 


s , X s- *>SS *s * 


26 


Maha- Maha dan 

bijaksana Mengetahui Allah 


atas 

kalian 


dan Dia hendak 
menerima tobat 


sebelum dan 

kalian 
















































































Jt 


£ JSi\ • Ar S 0 §§Jj 


r*> •?" /..|, ■>-> r. >* > i^- 

<j^i w J iA)? -O p - r ,:,jaL Jg- <—-X—>y -sUiDj 




A- 


■f* -* A\" 


raereka 

raengikuti 


orang-2 dan sedang 

yang rnenghendaki 


atas 

kalian 


menerima untuk Dia Dan 

tobat hendak Allah 




S' Z' '•» tii >„ > » 4 ^ > i *" * \ ^ '* * . 

(jl 4Ajl -X) _y 3^s'“5 




\ ^ *w , 


Diamemberi bah- Allah Meng- besar/sejauh- ber- kauber- supaya hawa 

kermganan wa hendaki 27 jauhnya paling paling nafsu 






orang-2 

yang 


Wahai 


leraah 


&’ 

dan 




28 


kepada 
dijadikan kalian 


Si % ptf\ -f ijLi\ 


bah- ke- denganjalan di antara/ 

wa cuali yangbatil sesama kalian 

-4, 

C ^ * * I I 9 1 „ •*•• 


harta 

kalian 


kalian saling 
memakan 


ja- mereka 

ngan bertman 


pm % pi ^ 


diri 

kalian 


kalian dan dari/ di an- suka sa- dengan (denganjalan) 
membunuh jangan lara kalian masuka pemiagaan 


raelanggar hak 


iy*J 

© 

\lfi 9 ^ 

P 

"Jh\ 

Si 

Dan ba¬ 


Maha 

dengan/ke¬ 

adalah Allah 

sesung- 

rang siapa 

29 

Penyayang 

pada kalian 

Dia 

guhnya 


& & 4P ay 


< , s* 


Allah bagi demikian 
itu 


dan 

adalah 


neraka Kami ma- 
snkkan ia 


maka 

akan 


^, *> " *£ *. J8\ - 

j-aS .j 6 yp U ylJ==s> 1 oi lA^A 




Kami dari kalian di apa dosa-dosa 

hapus padanya larang yang besar 


kalian Jika 

menjauhi 30 


mudah 


4 &k._ f' ' *A » a, *r ^ -x 

© C*_yy p^= s=tprJjj ^ox- 


31 


terpuji 


tempat 

masnk 


dan Kami 
masukkan kalian 


kesalahan-kesa- 
lahan kalian 


!(/■ ^ ^ >^1 “1 *" * I" I«*> ^ 

JO^. p>wJa*J aj Aii' U 








bagiorang sebagian atas sebagjan dengan- Allah memberi apa kalian ber- Dan 

laki-laki yang lain kalian nya karunia yang angan-angan jangan 


uy±JS\ Cc* <¥Mj \y^^===^ U-^. JLx. 


Ut'' 


rOJ 


mereka 

dari 

bagian 

dan bagi 


mereka 

dari 

bagian 

usahakan 

apa yang 


perempuan 

-2 

usahakan spa yang 


A' 


=> 3 

ft 

oi 

& * . 

4-^ & 

4Xi\ 

, As* 9^ 

• yXJL*^y 

sesuatu 

dengan/ ter- 

adalah 

Allah 

sesung- 

kamnia- dari 

Allah 

dan mo- 


hadap segala 

Dia 


guhnya 

Nya 


honlah 

oM ' 

-Ar 1 

SL* 

as? 


© 

llUb 

kedua 

meninggalkan/ 

dari apa 

ahli wans 

Kami 

Dan bagi 


Maha 

orang tua 

(peninggalan) 

(harta) 

jadikan 

tiap-tiap 

32 

Mengetahui 


Uy I J«AjIlC- s> 


>/,r 






maka 

berilah mereka 


sumpah 

kalian 


telali 

mengjkat 


dan orang-2 
yang 


dan 

kerabat 


© YjLg* ai hi 




mcnjadi saksi sesuatu segala 
33 (menyaksikan) 


adalah Allah sesung- bagian 
Dia guhnya mereka 


Its!' 


4. An-Nisa’ 


83 


27 Dan Allah hendak menerima to- 
batmu, sedang orang orang yang 
mengikutr keingmannya rnenghendaki 
agar kamu berpaling sejauh jauhnya 
(dari kebenaran) 


28 Allah hendak memberikan ke- 
ringanan kepadamu, 90 karena ma 
nusia diciptakan (bersifat) lemah. 


29. Wahai orang-orang yang ber- 
iman! Janganlah kamu saling me 
makan harta sesamamu dengan jalan 
yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar 
suka sama suka di antara kamu Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu 
Sungguh, Allah Maha Penyayang 
kepadamu. 


30. Dan barang siapa berbuat demiki¬ 
an dengan cara melanggarhukum dan 
zalim akan Kami masukkan dia ke 
dalam neraka Yang demikian itu 
mudah bagi Allah 


31 Jika kamu menjauhi dosa dosa 
besar di antara dosa dosa yang 
dilarang mengerjakannya niscaya 
Kami hapus kesalahan kesalahanmu 
dan akan Kami masukkan kamu ke 
tempat yang mulia (surga). 


32 Dan janganlah kamu iri hati ter 
hadap karunia yang telah dilebihkan 
Allah kepada sebagian kamu atas 
sebagian yang lain. (Karena) bagi laki 
laki ada bagian dari apa yang mereka 
usahakan, dan bagi perempuan (pun) 
ada bagian dari apa yang mereka 
usahakan. Mohonlah kepada Allah se 
bagian dari karunia Nya. Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui segala se¬ 
suatu. 


33 Dan untuk masing-masing (laki- 
laki dan perempuan) Kami telah 
menetapkan para ahli waris atas apa 
yang ditinggalkan oleh kedua orang 
tuanya dan karib kerabatnya Dan 
orang-orang yang kamu telah ber 
sumpah setia dengan mereka, maka 
berikanlah kepada mereka bagiannya 
Sungguh, Allah Maha Menyaksikan 
segala sesuatu 


tompungsuinmi. org 


190 Dalam syariat di antaranya boleh 
menikahi hamba sahaya apabtla telah cukup 
syarat syaratnya 


































































































84 4. An-Nisa’ 

34. Laki-laki (suami) itu pelindung ba- 
gj perempuan (istri), karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka (laki- 
laki) atas sebagian yang lain (perem¬ 
puan), dan karena mereka (laki-laki) 
telah memberikan nafkah dari har 
tanya Maka perempuan perempuan 
yang saleh, adalah mereka yang taat 
(kepada Allah) dan menjaga diri ketika 
(suammya) tidak ada, karena Allah 
telah menjaga (mereka) 191 Perempu¬ 
an perempuan yang kamu khawatir 
kan akan nusyuz,™ hendaklah kamu 
beri nasihat kepada mereka tinggal- 
kanlah mereka di tempat tidur (pisah 
ranjang), dan (kalau perlu) pukullah 
mereka. Tetapi jika mereka mena 
atimu, makajanganlah kamu mencari- 
can alasan untuk menyusahkannya. 
Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha- 
besar 

35. Dan jika kamu khawatir terjadi 
persengketaan antara keduanya, ma¬ 
ka kirimlah seorang juru damai dari ke 
luarga laki-laki dan seorang juru damai 
dari keluarga perempuan. Jika kedua¬ 
nya (juru damai itu) bermaksud 
mengadakan perbaikan, niscaya Allah 
memberi taufik kepada suami-istri itu. 
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, 
Mahateliti. 

36. Dan sembahlah Allah dan jangan- 
lah kamu mempersekutukan-Nya 
dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat 
baiklah kepada kedua orang tua. karib 
kerabat, anak anak yatim, orang 
orang miskin tetangga dekat dan 
tetangga jauh, 93 teman sejawat, ibnu 
sab/7 194 dan hamba sahaya yang kamu 
miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai 
orang yang sombong dan membang- 
gakandiri, 

37. (yaitu) orang yang kikir dan 
menyuruh orang lain berbuat kikir, dan 
menyembunyikan karunia yang telah 
diberikan Allah kepadanya Kami telah 
menyediakan untuk orang-orang kafir 
azab yang menghinakan. 


797 Allah telah mewajibkan kepada suami 
untuk menggauli istri nya dengan baik. 

192 Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban 
selaku istri, seperti meninggalkan rumah 
tanpa izin suaminya. 

193, Dekat dan yavih di sini ada yang 
mengartikan dengan tempat, hubungan 
kekeluargaan, dan ada pula antara yang 
muslim dan yang bukan muslim 
794 Ibnu sabil ialah orang yang dalam 
perjalanan yang bukan maksiat yang 
kehabisan bekal Termasuk juga anak yang 
tidakdiketahui ibu-bapaknya 


i 



I |j 1 o 


1 $ 

A,' 


Si eESli & JWjlt 


sebagian Allah telah dengan kanm 
mereka melebihkan sebab wanita 


atas/ 

bagi 


pemimpin/ 
lebih kuat 


Kaum 

laki-laki 


)U “^>1 « \?x\ KLA &Z & 


maka wanita-wanita 
yang saleh 


\ 2 s ~ 

harta 
mereka 


dari mereka dan dengan sebagian 

tnenafkahkan sebab yang lain 


jhJ Ill U&. ii;J 


kalian kha- danwanita-2 Allah menjaga/ dengan diwaktugaib/ yang 

watirkan yang memelihara sebab tidak hadir ‘menjaga diri 


yang taat 




dalam/ dan pindahkan/ 

dad pisahkan. mereka 


maka nasihati 
mereka 


nusyUznydJ 

kedurhakaannva. 


OiA 




oU 

atas/terha- 

kalian 

maka 

mereka menaari 

maka 

dap mereka 

meneari-2 

janganlah 

kalian 

jika 


danpukuUah 

mereka 


kk- iiS © Ce 


u 

(adanya) kalian Dan 

perpecahan khawatir jika 34 


'ill l\ 


Mahabesar Maha¬ 
tinggi 


adalah Allah sesa-s*- 
Dia guhn ■ 


0\ cC o* UX>- IjXjob 

jika keluarganya dari dan seorang keluarganya dan seorang makautus- aiflar- 

(perempuani pendamai (laki-laki) pendamai lah'kirimlah keduanjr 


Ob O' 4»l (3 \p^Lal \JuJ> 

Maha Maha adalah Allah sesung- kepada Allah akan mem- perda- keduanya 

Mengerti Mengetahui Dia guhnya keduanya beri taufik maian rnenghendafc: 



SlS A, 

- >> 


% ai\ 

bi^'5 ^ © 

dan kepada 
kedua orang tua 

sesuatu dengan- 
Nya 

kalian mera- 
persekutukan 

dan Allah 

jangan 

Dan 

sembahlah 

35 

jW-'j 

\j 



^ • < 


dan 

tetangga 

dan orang-orang 
miskin 

dan anak-anak 
yatim 

hubungan 

kerabat 

dan dengan 
yang punya 

(berbuat) 

baik 


viiJI JCMj JjOjl 








-4.1 


sejawat 


dan teman 


yang 

jauJi 


dan 

tetangga 


kedekatan yam 

punva 


Or* ^ oj. oSsHa Uj Oi'J 

orang me- tidak Allah sesung- budak-budak kalian dan apa dalam per- dan amt 

yang nyukai guhnya kalian miliki yang jalanan oran_ 


oj^bj 



© 

hfb^ 


dan mereka 

mereka 

Orang-2 

membangga- 

sombong 

adalah 

menyuruh 

kikir 

yang 

36 kan diri 

dia 


-ai jt+ii e 


■ 

C. * 


55 ^usi 




Allah memberikan apa 

pada mereka yang 

iT*. 2 


dan mereka 
menyembunyikan 


dengan ber¬ 
buat kikir 


manusia/ 
(rang lain 


u^X-^^c-13 AA.-vs S 


meng- 

37 hinakan 


siksa 


untuk orang- 
orang kafir 


dan karu- dan 

Kami sediakan nia-Nya 























































































































t X-ai 


S.> ?> St" ,< n TS* ’•>V""T 

*j oi^' p-^lr 9 ' 


mereka 

beriman 


dan maousia riya 1 harta 

tidak (terhadap) mereka 


Zl &J 3 J2 & jJi\ <ii A 


mereka Orang-orang 

menafkabkan yang 

s' . V 


maka (sebagai) bagi- 

sejahat-2 teman nya 

> f 


ia adalah/ dan ba- akhirat dengan/ dan kepada 
menjadikan rangsiapa kepada hari tidak Allah 


\yuDij 33^3 \j^a\ y 


dan mereka akhirat 
menafkahkan 


dan kepada mereka seki- atas/bagi Dan 

bari Allah beriman ranya mereka apakah 38 

T " ITT 


£liL 4jh <j| tk-Ac- Jn«§J O&J 4&1 jLfSjj U-* 

Diameng- tidak Allah Sesung- Malia terhadap Allah dan Allah memberi rezeki dariapa 

aniaya gubnya 39 Mengetahui mereka adalah pada mereka yang 

>r>f ’ .X? '4 Z'sSs 

*-U o- 9 >j 3 




sisi- dan dan Dia Dia melipat- 

Nya memberikan gandakannya 


ke- 

bajikan 


^ 5si jT « 

dengan seo- umat tiap- dari 
rang saksi tiap 


orang-2 ingin 
yang 


Pada 
ban itu 


\b\ 

© 

nasi 
•• -*•' 

5-' 

Kami jika/ Maka ba- 

datang apabila gaimana 

40 

yang 

besar 

pahala 

«»Xs— 


&b 


sebagai mereka 

43 saksi itu 

atas 

dengan 

engkau 

dan Kami 
datangkan 


5j2S JsjSl' jtjr tSj3 j* 3j£5' u 

mereka me- dan tidak bumi dengan disama- sekiranya/ Rasul dan orang-2 yang mereka 

nyembunyikan dapat mereka ratakan supaya mendurhakai kafir 






\jpJ15£ v 

\j^\ 

s 


' © 

r - p * s' 

'i\ 

salat-salat 

kalian jangan- 

dekati lah 

mereka 

beriman 

orang-2 

yang 

Wabai 

42 

sesuatu 

kejadian 

(dari) 

Allah 

sfpf- 


<3 Jr3^ 

£ \p% 

i ^ 

J 9 " 



sekadar ber- 
lalu saja 

ke- keadaan dan 

cuali junub jangan 

kalian 

ucapkan 

apa kalian menge- 
yang tahui/ mengerti 

se- 

hingga 

mabuk 

dan 

kalian 


< W 
oF- J* 

•X 

pr 

9 l s 

o)j 

^ ^ S’ t 

\<f\ - •£.' 

IjUd .Mi 

sp 

datang atau 

perja- dalam atau 

lanan 

sakit 

kalian 

adalah 

dan 

jika 

kalian 

mandi 

se- 

hingga 

jalan 


Vu. \jXjt p f£5i\ pCll! j\ lpi\ pi 511 

kalian atau tempat dari di antara sese- 


jj- \ 




air kalian men- maka/ ke- 


pe- 


dapatkan mudian tidak rempuan menyentub 


oi 

^ Jps' 9 S' 



sesung- 

gubnya 

dantangan 

kalian 

dengan/pada 
muka kalian 

maka 

sapulah 

S’ tt> * 

< \/-’i 
lyj' 

2l l i 

ss> s" 

j ?» 

dari 

bagian (mereka) 

diberi 

orang-2 ke- 

yang pada 

kalian Apakah 
melibat tidak 


^ S', S' i s' ,s' 

S&\ 1o' 

S 9 Jp* f'S 

djJojj 

44 

jalan 

kalian supaya 

tersesat 

dan mereka 
mengliendaki 



JskssI 


buang air 


bersili 


kalian oratig 


debu/ 

tanah 


maka bertaya- 
mumlah kalian 


kesesatan 


* 


mereka 

membeli 


Al-Kitab 




& b\j }S* 3ui« 

kamu dan biji sa- seberat '^§Sf 

ada jika ngatkeeil 


,<*> < ,t* ' 


Maha Maha adalah Allah ]■% 

mgampun Pemaaf Dia 



4. An-Nisa’ 85 

38 Dan (juga) orang orang yang 
menginfakkan hartanya karena riya 
kepada orang lam (ingin dihhat dan 
dipuji), dan orang-orang yang tidak 
beriman kepada Allah dan kepada hari 
kemudjan. Barang siapa menjadikan 
setan sebagai temannya, maka (keta 
huilah) dia (setan itu) adalah teman 
yangsangatjahat 

39. Dan apa (keberatan) bagi mereka 
jika mereka ber man kepada Allah dan 
hari kemudian dan menginfakkan 
sebagian rezeki yang telah diberikan 
Allah kepadanya? Dan Allah Maha 
Mengetahui keadaan mereka. 

40 Sungguh, Allah tidak akan men- 
zalimi seseorang walaupun sebesar 
zarrah i' dan jika ada kebajikan (se 
kecil zarrah) niscaya Allah akan 
mehpatgandakannya dan memberi 
kan pahalayang besardari sisi-Nya 

41. Dan bagaimanakah (keadaan 
orang kafir nanti), jika Kami menda- 
tangkan seorang saksi (rasul) dari 
setiap umat dan Kami mendatangkan 
engkau (Muhammad) sebagai saksi 
atas mereka 

42. Pada hari itu orang yang kafir dan 
orang yang mendurhakai Rasul 
(Muhammad) berharap sekiranya 
mereka diratakan dengan tanah (di- 
kubur atau hancur luluh menjadi 
tanah), padahal mereka tidak dapat 
menyembunyikan sesuatu kejadian 
apa pundari Allah 

43. Wahai orang yang beriman! Ja- 
nganlah kamu mendekati salat, ketika 
kamu dalam keadaan mabuk, sampai 
kamu sadar apa yang kamu ucapkan, 
dan jangan pula (kamu hampiri masjid 
ketika kamu) dalam keadaan junub 
kecuali sekadar melewati untuk jalan 
saja sebelum kamu mandi (mandi 
junub) Adapun jika kamu sakit atau 
sedang dalam perjalanan atau sehabis 
buang air atau kamu telah menyentuh 
perempuan 196 sedangkan kamu tidak 
mendapat air maka bertayamumlah 
kamu dengan debu yang baik (suci); 
usaplah wajahmu dan tanganmu de¬ 
ngan (debu) itu. Sungguh Allah Maha 
Pemaaf, Maha Pengampun. 

44. Tidakkah kamu memperhatikan 
orang yang telah diberi bagian Kitab 
(Taurat)? Mereka membeli kesesatan 
dan mereka menghendaki agar kamu 
tersesat (menyimpang) dari jalan 
(yang benar) 


I_ _ 

195 Zarrah adalah sesuatu yang terkecil dan 
teringan 

196 Sebagian besar ulama menjelaskan arti 
menyentuh di sini adalah bersentuhan kulit, 
dan sebagian lain adalah bercampur sebagai 
suami istri. 

197 Mengubaharti tempat, atau menambah 
dan mengurangi kata-kata. 

198 Mereka mengatakan, ’Dengarlah,” te- 
tapi hati mereka mengatakan, "Mudah- 
mudahan kamu tidak dapat mendengarkan 































































































86 4. An-Nisa’ 

45. Dan Allah lebih mengetahui ten- 
tang musuh-musuhmu Cukuplah 
Allah menjadi pehndung dan cukuplah 
Allah menjadi penolong (bagimu) 

46. (Yaitu) di antara orang Yahudi, 
yang mengubah perkataan dari tem- 
pat tempatnya ' 7 Danmereka berkata 
"Kami mendengar, tetapi kami tidak 
mau menurutinya.' Dan (mereka me- 
ngatakan pula), 'Dengarlah," sedang 
(engkau Muhammad sebenarnya) 
tidak mendengar apa pun. 138 Dan 
(mereka mengatakan), "Ra‘ina“' m de 
ngan memutarbalikkan lidahnya dan 
mencela agama Sekiranya mereka 
mengatakan, “Kami mendengar dan 
patuh, dan dengarlah, dan perhati 
kanlah kami,' tentulah itu lebih baik 
bagi mereka dan lebih tepat, tetapi 
Allah melaknat mereka karena ke 
kafiran mereka. Mereka tidak beriman 
kecuali sedikit sekali. 200 

47. Wahai orang-orang yang telah 
diberi Kitab! Berimanlah kamu ke- 
pada apa yang telah Kami turunkan 
(Al-Quran) yang membenarkan kitab 
yang ada pada kamu, sebelum Kami 
mengubah wajah wajah(mu), lalu 
Kami putar ke belakang 20 ' atau Kami 
laknat mereka sebagaimana Kami me 
laknat orang orang (yang berbuat 
maksiat) pada hari Safoaf (Sabtu). Dan 
ketetapan Allah pasti berlaku. 

48. Sesungguhnya Allah tidak akan 
mengampuni (dosa) karena mem 
persekutukan-Nya (syirik), dan Dia 
mengampuni apa (dosa) yang selain 
(syirik) itu bagi siapa yang Dia kehen- 
daki Barang siapa mempersekutukan 
Allah, maka sungguh dia telah 
berbuat dosa yang besar 

49. Tidakkah engkau memperhatikan 
orang-orang yang menganggap diri- 
nya suci (orang Yahudi dan Nasrani) 7 
Sebenarnya Allah menyucikan siapa 
yang Dia kehendaki dan mereka tidak 
dizalimi sedikit pun. 

50. Perhatikanlah, betapa mereka me- 
ngada-adakan kebohongan terhadap 
Allah 7 Dan cukuplah perbuatan itu 
menjadi dosa yang nyata (bagi me¬ 
reka). 

51. Tidakkah engkau memperhatikan 
orang-orang yang diberi bagian dari 
kitab (Taurat) 7 Mereka percaya 
kepada Jibt dan Tagut, XJ dan menga¬ 
takan kepada orang orang kafir (musy 
rik Mekah) bahwa mereka itu lebih 
benarjalannya daripada orang-orang 
yang beriman 


(tuli)." 

7 99 Tentang kata ra ina sama artinya 
dengan unzurna artinya pe hatikan kami. 
Selanjutnya lihat Al-Saqarah (2) 104 
200. Ada yang mengatakan kadar keiman- 
annya yang tipis, dan ada yang menga¬ 
takan jumlah orangnya yang sedikit. 

201 Menurut kebanyakan mufasir, maksud 
nya lalah mengubah wajah mereka lalu 
diputar ke belakang sebagai penghinaan. 


■J&Q' 


FT 


41 a 

ir* 


t m m « qUMj D i 


(menjadi) dengan dan cu- (menjadi) dengan dan dengan/ tentang lebih me- Dan 
45 penolong Allah kuplah pelindung Allah cukuplah musuh-2 kalian ngetahui Altai 




jgJi ■££ ijSli -yi St 


dan mereka 
berkata 


tempat-tem- 

patnya 


dari perkataan 


mereka 

mengubah 


Yahudi orang-2 i 
yang 


» * U fl \"Z S ^l-" x" s' ' s \' ' ' 

U vj ^ .<>...4 i_5 L*< A li— 

dengan lidah memutar- danpeliha- mende- tidak/ dan dan/tetapi kami kami men 

mereka mutar ralankami ngar bukan dengailah * mendurhakai densar 

b Jut? 1 yb <3 boo? 


dan perhati- dande- dan kami kami men- mereka bahwasa- danse- agama da- dan 
kanlah kami ngarkan menaati dengar mengatakan nya mereka kiranya lam mencd* 


y45t hb 


& &S ypj <£. l 


mereka maka dengan/karena Allah mengutuk akan dan lebih bagi lebih 



u> u \U 

Zis3i 

\j3j\ 

2 h 


ft 

c ; rs 

Kami tu- dengan beriman- 
runkan apa yang lah kalian 

Al Kitab 

mereka 

diberi 

orang-2 wahai 

yang 

sedikit kev 

46 

M 

U&i _/& 

f -A> 

ff 

9 ✓ 

ol 

-is'ss 

JsS> ot 

cl 

ft 


M 

maka Kami 
putarkamiya 

muka- 

nuika 

Kami 

mengubah 

bah¬ 

wa 

sebe- dari beisama 

him kalian 

bagi apa yang ne» 

yang (Kitab) benarkaa 

k. J 
(€ . M 

S-VjR 

if 

>< 

J*' Obj 

kete- dan 

tapan adalah 

& . 

cJlh 

(pada) hari 
Sabtu 

orang-orang 
(yang berbuat 
maksiat) 

'“‘'s' s'S' 

U 

Kami 

melaknat 

tr ’A& jt 

seba- Kami kutuki atau bda- 

gaimana mereka kangnya 

S v i S 

A t's 


’A >- 

f" xA . s , 4 

T' 


selain apa dan Dia me- dengan- diperse- bah- Dia meng- ti- Allah Sesung- 

yang ngampuni nya kutukan wa ampuni dak guhnya 47 


berlaku A1 


ll ’XL C£\ <s%\ 

/*/* 

Jus 

✓ 

ih 
" > 

9 


Its 


besar dosa iaielah 

berbuat 

maka 

sungguh 

dengan 

Allah 

memperse¬ 

kutukan 

dan ba¬ 
rang siapa 

Dia ke¬ 
hendaki 

bagi den»- 

siapa kian- - 

5S| &•$%. ’i' 

1 f-'ZAx 

J? r*T^ 

oyyt 

$ 3i j 

© 

Diake- siapa Dia mem- Allah 

hendaki yang bersihkan 

tetapi/se- 
benamya 

diri 

mereka 

mereka mem- 
bersihkan 

orang-2 

yang 

ke- kau per- Tidak- 
pada hatikan kah 48 


OXrUU CkS jpajl Oj-duaJ Jj 


dusta Allah atas/ mereka meng- bagai- Perha- 

terhadap ada-adakan mana tikanlah 49 


sedikit- 

pun 


mereka dan 

dianiaya tidak 


Ji (S' 0 b^-4 \L>\ * jSj 


bagian mereka 
diberi 


orang-2 ke- kau per- Apakah 

yang pada liatikan tidak 50 


•*> 

nyata dosa dengan- dan co- 


nya kuplah 


S&j oikJ&s 5M S t 


dan mereka 
mengatakan 


dan 

Tagut 


dengan/ 
kepada Jibt 


mereka 

beriman 


Al-Kitab 


s S'- A. / S'' O’>'■'4' -'-•ft 

lyul ZjA SjJC) 


mereka orang-2 dari lebih mendapat mereka 
beriman yang petunjuk itu 


mereka kepada 
kafir orang-2 yar 



















































































& ' 


© a! -^r o^ 5 Alii <V*1> ,v»j Alii fw-ed o>3h diXgJjl 

** tS" ^ y ** } “ •* ^ S' 


penolong bagi- men- maka ti- Allah dilakrtat dan ba- Allah mengutuk orang-2 Mereka 
52 nya dapat dakakan rangsiapa mereka yang itulah 


.V*, ''*<& ^*1 .f 4 l, ^ 4 *. fo. * < * 4 «r 

>1 @ Iaa> ch'IIH o_y3i ^ IjiU W-i* k* f 4j2J ^ 


atau- sedikit- manusia meieka men- tidak maka jika kekua- 

kah 53 pun datangkan akan demikian saan 


£ 9 

> »a U 

dari bagian 


bagi atau- 
mereka kali 




’"C.' E f< » >i. ,?> j.1 r> \s y f'/•/ % 

wAjJ -LAS 4> -><a3 h La 

maka karunia- dari Allah memberikan apa yang atas (pada) mereka 

sungguh Nya kepada mereka (karunia) manusia dengki 

CgT&i 'pjs V» 


: 




besar 


54 


ke- dan Kami berikan 
rajaan kepada mereka 

^ <>* & 


dan 

Hikmah 


fCitab 


Ibrahim 


kelu- 

arga 


.4t» s'*'"' \fs >f' » i »>» ^ »>» 

LA-*-“ <JH$ <L>Xi -L*s> <>« gt~5.J a*’ a* 


menyala- dengan ne- dan daripa- ia meng- orang dan di an- dengan- ia ber- orang Maka di an- 

nyala rakaJahanam eukuplah danya halangi yang tara mereka nya iman yang tara mereka 

* S .< » <>■. "> p'-t'l ''"MS tf. 

Low 1;U p y » L y ai Ojj**' Lk_)Li 'j^yu L/Jjt oi 


hangus/ 

teibakar 


setiap api/ Kami masuk- 
neraka kan mereka 


asuk- 
reka 

■t *• 


kelak/ dengan/kepada mereka orang-2 Sesung- 

bakai ayat-ayat Kami kafir yang guhnya 55 


^ * j j u&^_y ,c r ^ pjb^L>- 


Allah sesung- 
guhnya 


azab/ 

siksa 


supaya 

merasakan 


selain- 

nya 


kulit- 

kulit 


Kanu ganti 
mereka 


v^in ijLij 0 ai'j © £>> 3^ 


kebajikan 


dan mereka mereka Dan orang- 

mengeijakan beriman orang yang 


56 


Maha- 

bijaksana 


Maba- 

perkasa 




r. i , J /'Vf, i"' *< ' ' I' 


selama- 

lamanya 

di da- 
lamnya 

mereka 

kekal 

sungai- 

sungai 

bawah- dari 
nya 

mengalir 

surga 

akan Kami ma¬ 
sukkan mereka 


(cy) 


\trr 


^ $ S’ S' 

‘C * \ * 

0 

Jt Z 

ebJ 

A 

sung¬ 

guh 

57 

nyaman 

tempat te¬ 
duh /naungan 

dan Kami ma- 
sukkan mereka 

yang 

disucikan 

pasangan- 

pasangan 

di da- bagi 

lamnya mereka 


3? y ££ $ pA a 


di kalian mene- dan yang berhak ke- amanat menyam- untuk Dia 

menyuruh 


antara tapkan hukum apabila menerimanya pada 


sraiii 5} % PA- Ls A 0] ‘Ak a os&i 

Maha adalah Allah sung- dengan- Dia ajari sebaik- Allah sung- dengan kalian telap- supa- manusia 

Mendengar Dia guh nya kalian baiknya guh adil kan hukum ya 

AAP up @S 0 \%^ 

dan Ulil Amri (pada) dantaatlah (pada) taatlab mereka orang-2 Wahai Maha 

Rasul kalian Allah kalian beriman yang 58 Melihat 

o) 1? Aii' til ^ ( A c jL^j ols ^3^ 


aivan 
paikan 

k. , fc/f. ' ;T 


Allah 


kalian 

adalah 

jika dan Allah 

Rasul 

ke- maka kem- 
pada balikan ia 

se- dalam/ 
suatu tentang 

kalian 

berselisih 

maka 

jika 

di antara 
kalian 


s' 




& ' 9 

A 

OyAp 

59 

kesudahan/ 

akibatnya 

dan sebaik- 
baik 

lebih baik/ 
utama 

demi¬ 
kian itu 

akhir/ 

akhirat 

dan 

hari 

kepada 

Allah 

kalian 

beriman 




W n fM 



4. An-Nisa’ 


87 


kampungsunnah. org 


52 Mereka itulah orang-orang yang 
dilaknat Allah. Dan barang siapa 
dilaknat Allah, niscaya engkau tidak 
akan mendapatkan penolong baginya. 


53 Ataukah mereka mempunyai ba 
gian dari kerajaan (kekuasaan) meski 
pun mereka tidak akan memberikan 
sedikit pun (kebajikan) kepada manusia. 


54 ataukah mereka dengki kepada 
manusia (Muhammad) karena karunia 
yang telah diberikan Allah kepadanya? 
Sungguh, Kami telah memberikan 
Kitab dan Hikmah kepada keluarga 
Ibrahim, dan Kami telah memberikan 
kepada mereka kerajaan (kekuasaan) 
yang besar 


55. Maka di antara mereka (yang 
dengki itu), ada yang beriman ke¬ 
padanya dan ada pula yang meng 
halangi (manusia beriman) kepada 
nya Cukuplah (bagi mereka) neraka 
Jahannam yang menyala-nyala apmya 


56 Sungguh orang-orang yang kafir 
kepada ayat-ayat Kami, kelak akan 
Kami masukkan ke dalam neraka, 
Setiap kali kulit mereka hangus Kami 
ganti dengan kulit yang lain, agar 
mereka merasakan azab. Sungguh, 
Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana 


57 Adapun orang orang yang ber¬ 
iman dan mengerjakan kebajikan, 
kelak akan Kami masukkan ke dalam 
surga yang mengalir di bawahnya 
sungai sungai, mereka kekal di dalam- 
nya selama-lamanya. Di sana mereka 
mempunyai pasangan-pasangan yang 
suci dan Kami masukkan mereka ke 
tempatyang teduh lagi nyaman. 


58 Sungguh, Allah menyuruhmu 
menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila 
kamu menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetap- 
kannya dengan adil Sungguh, Allah 
sebaik-baikyang memberi pengajaran 
kepadamu Sungguh. Allah Maha 
Mendengar Maha Melihat. 


59, Wahai orang-orang yang ber¬ 
iman 1 Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amn (peme 
gang kekuasaan) 201 di antara kamu 
Kemudian. jika kamu berbeda pen- 
dapat tentang sesuatu maka kem 
balikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) 
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu, lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya 


202 Jibt sama dengan Tagut, ialah setan 
dan apa saja yang disembah selain Allah 
Swt 

203. Selama pemegang kekuasaan berpe- 
gang pada Kitab Allah dan Sunnah Rasul 








































































88 4. An-Nisa’ 

60. Tidakkah engkau (Muhammad) 
memperhatikan orang-orang yang 
mengaku bahwa mereka telah ber- 
iman kepada apa yang diturunkan 
kepadamu dan kepada apa yang 
diturunkan sebelummu? Tetapi me¬ 
reka”' masih menginginkan ketetapan 
hukum kepada Tagut padahal mereka 
telah diperintahkan untuk menging- 
kari Tagut itu. Dan setan bermaksud 
menyesatkan mereka (dengan) kese- 
satan yang sejauh-jauhnya 

61. Dan apabila dikatakan kepada 
mereka, 'Marilah (patuh) kepada apa 
yang telah diturunkan Allah dan (pa¬ 
tuh) kepada Rasul," (niscaya) engkau 
(Muhammad) melihat orang munafik 
menghalangi dengan keras darimu. 

62. Maka bagaimana halnya apabila 
(kelak) musibah menimpa mereka 
(orang munafik) disebabkan perbuat- 
an tangannya sendiri, kemudian 
mereka datang kepadamu (Muham¬ 
mad) sambi! bersumpah, "Demi Allah, 
kami sekali kali tidak menghendaki 
selain kebaikan dan kedamaian." 

63. Mereka itu adalah orang-orang 
yang (sesungguhnya) Allah mengeta- 
hui apa yang ada di dalam hatinya 
Karena itu berpalinglah kamu dari 
mereka, dan berilah mereka nasihat, 
dan katakanlah kepada mereka per- 
kataan yang membekas pada jiwanya 

64. Dan Kami tidak mengutus seorang 
rasul melamkan untuk ditaati dengan 
izin Allah Dan sungguh, sekiranya 
mereka setelah menzalimi dirinya* 5 
datang kepadamu (Muhammad), lalu 
mernohon ampunan kepada Allah, 
dan Rasul pun memohonkan ampun¬ 
an untuk mereka, niscaya mereka 
mendapati Allah Maha Penerima 
Tobat, Maha Penyayang 

65. Maka demi Tuhanmu, mereka ti¬ 
dak beriman sebelum mereka menja- 
dikan engkau (Muhammad) sebagai 
hakim dalam perkara yang mereka 
perselisihkan, (sehingga) kemudian ti¬ 
dak ada rasa keberatan dalam hati me¬ 
reka terhadap putusan yang engkau 
berikan, dan mereka menerima de¬ 
ngan sepenuhnya 


204. Orang yang selalu memusuhi Nabi 
Muhammad saw dan kaum muslimin. Ada 
yang mengatakan Abu Barzah seorang 
tukang tenung pada masa Nabi dan ada 
yang mengatakan Ka ab bin Asyraf (orang 
munafik) 

205. Berhakim kepada selain Nabi Mu¬ 
hammad saw 



’’'X-; 


<fFf: 

O* 

3 1 




f 







■aji oi x fii 

kepada ditu- dengan mereka sesungguh- mereka orang-orang ke- kamu apakaJ 

kamu mnkan apa yang beriman nya mereka mengaku yang pada perhatikan tidak 

JjC-LJaJs Woio ij\ OyJo J jj-j. Laj 


Tagut 

(berhala) 

ke¬ 

pada 

mereka 

berliakim 

bah¬ 

wa 

mereka 

hendak 

sebelum 

kamu 

dari 

ditu¬ 

runkan 

.t 


^h\ 


& 

Jo 

by^-i 

Si 

/-'A > 




menyesatkan 

mereka 

untuk 

setan 

dan meng¬ 
hendaki 

dengan- 

nya 

mereka * 
mengingkari 

untuk 

mereka 

diperintah 


dan apa 
yam 




3>3\ U Ji p 'Stl fyS © 


telah ditu- apa yang ke- * marilah 
runkan (hukum) pada 


kepada dikata- 
mereka kan 


Dan 

apabila 


sejauh- 

60 jauhnya satan 




jauhnya 

<. S’ 


penye- 

atan 


^1L> 


Ob - 


dari 

kamu 

mereka 

menghalangi 

orang-orang 

munafik 


kalian 

lihat 

Rasul 

dan 

kepada 

EL* 

> 

• ** ** 



kJ&SsO 

© 

c \** 9 >. > 

dengan 

sebab 

musibah 

menimpa 

mereka 

apa- 

hila 

Maka ba- 
gaimanakah 

61 

halangan yang 
sangat / sekuat2 -nya 


A. \ i '•>. »*•' lx’**? 9 ' 

jy J>ji 0\ 43) u > p. ^ -4 Oi \ 


kecuali/ kami meng- sekali-2 dengan /de- 
selain hendaki tidak mi Allah 


mereka 

bersumpah 


mereka datang kemu- 
kepada kamu dian 


tangan-2 

mereka 


perbuaa* 


pJJri 

raenge- 
tahui 


u ai 

apa Allah 
yang 


orang-orang 

yang 


oL^jl 

© 

\t> . m « 

Mereka 

62 

dan perdamaian 

itu 

yang sempuma 


V 



kebaikan 

M 


A 


dalam 

kepada 

mereka 

dan kata¬ 
kanlah 

dan berilah me¬ 
reka pelajaran 

dari 

mereka 

maka berpa¬ 
linglah 

t 

S) 

»t 

oy^o 

9 

Or* 

\3&S\ 

u_j Cp 

\L£ 

**> r * 

mela- 

inkan 

seorang 

rasul 

dari 

Rami 

mengutus 

Dan 

tidak 63 

ber- 

bekas 


hati 
mereka 


perka- 

taan 


diri/ jiwa 
mereka 


p£k\ ijli— b\ alii w'ii.; 


diri 

mereka 


mereka 

menganiaya 


•sy ip 


ke- sesungguh- dan 

tika nya mereka jikalau 

* . 
m) $ 


S’ 

.^* |1 ^** 


Allah 


dengan 

seizin 


untuk 

ditaati 




Rasul 


untuk 

mereka 


dan memo¬ 
honkan ampun 


Allah 


maka mereka 
memohon ampun 


mereka datang 
kepadamu 



* ^p3 


©* 

LLs-3 

a 


mereka 

ti- Tuhan 

Maka 


Malia 

Maha Pene- Allah 

tentu merda 

beriman 

dak kamu 

demi 

64 

Penyayang 

rima tobat 

mendapati 

\yX-A *3 

•ST-'sL 7 


O 

•V-* 


i 

mereka men- ti- 

kemu- di antara 

perse- 

iisihan 

terhadap 

mereka menjadi- 

hing^ 

dapatkan dak 

dian mereka 

apa/ perkara 

kan kamu hakim 


& ^5 bj>- p -f ry *** 


65 


penerima 

sepenuhnya 


dan mereka 
menerima 


kalian 

putuskan 


terhadap 
apa yang 


ke¬ 

beratan 


diri/hati da- 

mereka lam 



























































































• A^\j @fitt 

. 


t --aaj M 

■e \&Z\ j \5SS1 $1 ^ US' 6\ ^ 


dari keluariah atau diri bunuhlah agar atas/kepada Kami bahwa Dan 

kalian kalian oleh kalian mereka perintahkan kalau 

.. & . 


C gE % pi Si) £ plii 








%' A. >,Y< ,e 


di- apa 

berikan yang 

melaksa- 

nakan 

bahwa 

mereka 

dan 

kalau 

dari 

mereka 

sedikit 

ke¬ 

cuali 

mereka me¬ 
lakukannya 

» ^ v 


fry 

Y, f- » 

& „ 

> 


■£ 

’A 



dari past! Ka- Dan kalau menguat- dan sangat/ bagi lebih tentulah dengan- 

mi berikan demikian 66 kan lebih mereka baik jadilah ia nya 




68 


turns/ 

benar 



© \^\ 

VI 

dan pasti Kami be¬ 
ri petunjuk mereka 

besar paliala 

67 

sisi 

Kami 


^Lc. %\ pji\ Soli £* 


atas Allah menganu- orang-2 bersama- maka 
mereka gerahi nikmat yang sama mereka itu 


dan Allah me- Dan sia- 

Rasul naati pa yang 


s±^s ^ 


dan dan orang-orang 

sebaik-baik saleh 


dan para 
mati syahid 


dan para 

pecinta kebenaran 


para 

nabi 


> ^ C \ 

M & 


sT 


> * S*. 


lil3j 



dan Allah dari 

cukup 



karunia 

Demikian 

itu 69 

teman 

mereka 

itulah 



(fSk © 


iu 
^ > 

mereka 

beriman 

orang-orang 

yang 

Wahai 

70 

menge¬ 

tahui 

dengan 

Allah 


513 S3 


6b © j\ oC 

jerkdompok- 
kelompok 

s»> ''•jr »■£'"[’ 1 ^ Mi 'At It- -5 

«at4 » ^3 J5 m \3 AmJ^AA 


sangat adao- diantara Danse- bersama- pergiiah/ atau berkelompok- pergilah 

berlambat-2 rang yang kalian sungguhnya 71 sama majulah kelompok kalian 





© & 


orang-orang Allah 
yang 

jalan 

di Maka hendak¬ 

lah beiperang 

73 

besar keme¬ 

nangan 

I| c 

* 

^ > 




di beiperang 

dan barang 
siapa 

dengan akhirat 

dunia 

kehidupan 

mereka 

menukar 


^ < w '< 9 1BSB 

vy L^JaC' 1^4 c3 l-Aa) t J& | 


flV' ^ 


besar pahala akanKamibe- maka memperoleh atau maka/lalu Allah jalan 
74 rikan padanya kelak kemenangan terbunuh 




bersama- adalah ti- jika/ atas Allah telah mem- sung- ia ber- beneana menimpa maka %, .? 
sama mereka aku dak karena diriku beri nikmat guh kata kalian jika ■*£;_, 


L>\S 


fbA 

>• 


seakan- 

akan 

tentu ia 
mengatakan 

Allah dari 

karunia 

menimpa 

kalian 

Dan sung¬ 
guh jika 

menyaksikan 

72 (berperang) 

jp>\S 



( / VS s- 

^ c|3 

(5 

tentu saya 
menang 

bersama-2 

mereka 

adalah 

aku 

wahai 
kiranya aku 

kasih dan 

sayang antara ia 

antaia 

kalian 

ada 

tidak i 

pernah 


'4- 

\ 


m 


.V, 

%• 


Kampdngsdnnan.org 


4. An-Nisa’ 89 

66. Dan sekalipun telah Kami perin¬ 
tahkan kepada mereka. ‘Bunuhlah 
dirimu atau keluariah kamu dari kam- 
pung halamanmu," ternyata mereka 
tidak akan melakukannya, kecuali 
sebagian kecil dari mereka. Dan sekira- 
nya mereka benar benar melaksana- 
kan perintah yang diberikan, niscaya 
itu lebih baik bagi mereka dan lebih 
menguatkan (iman mereka), 

67 dan dengan demikian, pasti Kami 
berikan kepada mereka pahala yang 
besar dari sisiKami, 

68 . dan pasti Kami tunjukkan kepada 
mereka jalan yang lurus 

69 Dan barang siapa menaati Allah 
dan Rasul (Muhammad) maka mereka 
itu akan bersama-sama dengan orang 
yang diberikan nikmat oleh Allah, 
(yaitu) para nabi para pecinta ke¬ 
benaran, orang orang yang mati 
syahid, dan orang-orang saleh Mereka 
itulah teman yang sebaik-baiknya 

70. Yang demikian itu adalah karunia 
dari Allah, dan cukuplah Allah Yang 
Maha Mengetahui. 

71 Wahai orang orang yang ber- 
iman! Bersiap siagalah kamu, dan 
majulah (ke medan pertempuran) se- 
cara berkelompok, atau majulah ber¬ 
sama-sama (serentak). 

72 Dansesungguhnya diantara kamu 
pasti ada orang yang sangat enggan 
(ke medan pertempuran). Lalu jika 
kamu ditimpa musibah dia berkata, 
"Sungguh, Allah telah memberikan 
nikmat kepadaku karena aku tidak ikut 
berperang bersama mereka" 

73 Dan sungguh, jika kamu men- 
dapat karunia (kemenangan) dari 
Allah, tentulah dia mengatakan se- 
akan-akan belum pernah ada hubung- 
an kasih sayang antara kamu dengan 
dia, "Wahai, sekiranya aku bersama 
mereka, tentu aku akan memperoleh 
kemenangan yang agung (pula) 

74. Karena itu, hendaklah orang 
orang yang menjual kehidupan dunia 
untuk (kehidupan) akhirat berperang 
di jalan Allah. Dan barang siapa ber¬ 
perang di jalan Allah, lalu gugur atau 
memperoleh kemenangan; maka akan 
Kami berikan pahala yang besar 
kepadanya. 


206.0rang yang menampakkan dirinya 

benman dan minta izin be perang sebelum 

ada perintah berperang 

207 Rasul tidak bertanggung jawab ter- 

hadap petbuatan perbuatan mereka dan 

tidak menjamin agar mereka tidak berbuat 

kesalahan. 

208.Tokoh tokoh sahabat Rasul. 









































































































90 


4. An-Nisa’ 


75 Dan mengapa kamu tidak mau 
berperang di jalan Allah dan (mem 
bela) orang yang lemah, balk laki laki, 
perempuan maupun anak-anak yang 
berdoa *'Ya Tuhan kami keiuarkanlah 
kami dari negeri ini (Mekah) yang 
penduduknya zalim Berilah kami pe- 
iindung dari sisi-Mu dan berilah kami 
penolongdarisisi Mu.' 


76. Orang orang yang beriman, me- 
reka berperang di jalan Allah dan orang 
orang yang kafir berperang di jalan 
Tagut maka perangilah kawan kawan 
setan itu, (karena) sesungguhnya tipu 
daya setan itu lemah 


77,Tidakkah engkau memperhatikan 
orang orang yang dikatakan kepada 
mereka, 201 "Tahanlah tanganmu (dari 
berperang) laksanakanlah salat dan 
tunaikanlah zakat!' 1 Ketika mereka 
diwajibkan berperang tiba tiba seba- 
gian mereka (goiongan munafik) takut 
kepada manusia (musuh), seperti 
takutnya kepada Allah, bahkan lebih 
takut (dari itu) Mereka berkata *Ya 
Tuhan kami mengapa Engkau wajib- 
kan berperang kepada kami? Menga¬ 
pa tidak Engkau tunda (kewajiban 
berperang) kepada kami beberapa 
waktu lagi 7 ” Katakaniah, “Kesenang- 
an di dunia ini hanya sedikit dan akhi- 
rat itu lebih baik bagi orang-orang 
yang bertakwa (mendapat pahala 
turut berperang) dan kamu tidak akan 
dizahmi sedikit pun “ 



: l -L3 



6 


78. Di mana pun kamu berada, ke- 
matian akan mendapatkan kamu ken- 
datipun kamu berada di dalam 
benteng yang tinggi dan kokoh. Jika 
mereka memperoieh kebaikan mere¬ 
ka mengatakan, "Inidari sisiAllah' dan 
jika mereka ditimpa suatu keburukan 
mereka mengatakan, 'Ini dari engkau 
(Muhammad)." Katakaniah, “Semua- 
nya (datang) dari sisi Allah " Maka me¬ 
ngapa orang orang itu (orang-orang 
munafik) hampiphampir tidak mema- 
hami pembicaraan (sedikit pun)? 


<fsL 

mb 


79 Kebajikan apa pun yang kamu per- 
oleh, adalah dari sisi Aiiah,dan kebu¬ 
rukan apa pun yang menimpamu, itu 
dari (kesalahan) dirimu sendiri Kami 
mengutusmu (Muhammad) menjadi 
rasul kepada (seluruh) manus a. Dan 
cukuplah Allah yang menjadi saksi 


209 Menurut mufasir yang lain maksudnya 
lalah, kalau suatu benta tentang keamanan 
dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul 
dan Uhl Amri, tentulah Rasul dan Ulif Amrt 
yang ahli dapat menetapkan kesimpulan 
(istimbat) dari berita itu. 

210 Perintah berperang itu harus dilakukan 
oleh Nabi Muhammad saw karena yang dibe- 
bani adalah dirinya sendin. Ayat ini berhubu- 
ngan dengan keengganan sebagian besar orang 
Madinah untuk ikut berperang bersama Nab; ke 


rjj JIwi G d)^X5L5j j 


dan dan orang-orang Allah jalan di kalian ber tidak ka Dan 

yang lemali perang mau iian mengap 


£> .ii Is X£jA % 3J\ odjlj 


negen 


ini dari keluarkan- ya Tuhan mereka menga- orang-2 dan dan 

lahkami kami takan/berdoa yang anak-anak perempuan 




,jr5 Li cij {j* LI 


sisi dari untuk danjadi- pelin- sisi dari untuk danjadi- pendu- yang 

Engkau kami kan/berilah dung Engkau kami kan*/ berilah duknya zalim 


\jjJs6 Jl— G ojLub \yo»\ Qp La 


cf 


M. 



€ «- 
M 

mereka 

kafir 

dan orang-2 AMah 
yang 

jalan 


s 9 </> 

xS 

Dj 

c o3li' 



tipu- 

daya 

sesung¬ 

guhnya 

setan 

kawan- 

kawan 


di mereka mereka Orang-2 

b aperang beriman yang 75 


lA-yaJ 

penolo% 




* l**l 


Tagut 


> ^ - 

jalan di mereka 

berperang 


JS f\,\ j 3 \ <j b* 






tangan talian- kepada dika- orang-2 ke- kau Tidak- lemah ada- 

kalian lah mereka takan yang pada lihat kah 76 lah 

~~€ . 


00 & 36)i \% jjlili \jD)j 

sego- tiba- ber- atas diwa- maka zakat dan salat dan 

longan tiba perang mereka jibkan setelah tunaikan dirikan 

a < 2 ; Jii 32 i J\ £ 


me- Tuhan dan mereka takut lebih atau Allah seperti manusia mereka dr— 
ngapa kami berkata takut takut me 

X 


U2\ $ Lz) & 31 tip V 3^ ^ 33 


•> £ 




< V ^ f 




dunia kese- kata- dekat waktu sam- Engkau tang- mengapa ber- 



nangan 

kanlah 

pai guhkan kami 

tidak 

perang 

kami 

csy 

(vv) 

s^. ^ 


i ^ 

J5\ 


^ t'. 

di mana 
saja 

77 

sedi¬ 
kit pun 

kalian dan 

dianiaya tidak 

ber¬ 

takwa 

bagi 

orang 

lebih 

baik 

dan 

akhirat 


atas EngkrSL 
wajlbi 

c iL,- 


sedikit 


-i -.X >> U-?4T- 

f>4^ oh %-^a yj y 


menimpa dan yang ben- di kalian kenda- kematian akan menda- kalian 

mereka jika kokoh teng dalam berada tipun patkan kalian berada 




\p_yu AfU-x ojj Ai)' cA? oXSi yu 4^ 


El 






mereka kejahatan/ menimpa dan Allah sisi dari ini mereka kebaikan 

berkata bencana mereka jika berkata 


< 9 ^T 




<*></> *.1 “i, * * * * 

Ojibo i JU Alii Xs, G? eP t> eJ-A 


mereka ti- kaum merdca maka Ailah sisi dari semua- kata- sisi dari mi 
hampir~2 dak itu mengapa nya kan kamu 




9 ^ i . » ^\\^\ 7> ^ 

^ dijlkf' Uj 4ii’ 41—tihLGi U Cj Jo»- * A 


dari menimpa dan apa Allah maka ke- dan menimpa apasa- pembi- mereka 

kamu sajayang dari baikan kamu jayang 78 caraan memahaas 


e a Si ^ o& «; y Jtt 


menjadi dengan dan (sebagian) kepada 


ipung Wfmah.org 


• dan Kami 

dirimu 

utus kamu 

sendiri 




























































































S TSU 



0 cl^M. I 


1$ 


G Jj \3A f\S\ JS lp)\ ^ £ 


e .1 


Kami meng- maka dia dan barang Allah dia makase- y Rasul menaati Barang 
utus kamu tidak berpaling siapa menaati sungguhnya siapa 


A 


hi G& % “Sac S3 <£> ^ 


dari mereka maka taat 

telah pergi apabila 


Dan mereka 
mengatakan 


80 


pemelihara atas 

mereka 


> , .i. "<■ s-f tk" -•» » 

s-Aj dy 1 - 5 i£Jj' aj^Us» OJj ilJCX; 

Dia dan dia yang bukan/ dari sego- mengambil keputus- sisi 

menulis Allah katakan selain mereka longan an di malam hari kamu 

\\ fi - tl "fr'C' *>*' r E <*> •*-•> 

<jFJ ^ Jp cryj ^ 




pelindung dengan dan Allah atas/ke- danberta- dari maka mereka apa 

Allah cukuplah pada wakallah mereka berpalinglah putuskan yang 


4isl xp o 5 3b o$l oj_^Xo ($ 




tentu mereka Allah selain/ sisi dari ia dan Al-Qur’an mereka mem- apakahma- 
mendapati bukan adalah jika perhatikan ka tidak 81 


$H\ 


jA\ 

£)S 


1 

♦ * 

keamanan 

dari 

perkara/ datang ke- 

berita pada mereka 

Dan 

apabila 

82 

banyak perten- 

tangan 

di da¬ 
lamnya 


°3>J 

% 


•s' 

peme- 

gang 

dan 

kepada 

Rasul ke¬ 

pada 

mereka me- 
ngembalikan 

dan 

kalau 

dengan- mereka ketakutan 

nya menyiarkan 

atau 


^ -$i ia3 ^ /J\ 


karunia dan dari/di an- mereka me- 

kalau tidak tara mereka nyelidikinya 


orang-2 tentu akan me- dari/di an- ke- 

yang ngetahuinya tara mereka kuasaan 

^ SS 4 " " ' 


sedikit ke- 
83 cuali 


tentu kalian dan rahmat- 
mengikuti Nya 


atas 

kalian 


Allah 


fr _4> &s v ®i *•'✓’^4 z' t I _ 

N). tjdi>3 N 4iil Jlu* £1 

orang-2 dankobarkan- din kamu ke- kamu tidak Allah jalan pa- Makaber- 

mukmin lah semangat sendiri aiali dibebani da peranglah 

id; isi i\j \jg sj\ j;t ds j\ d 


> < E i 


kekuatan sangat dan mereka orang-2 kekuatan menolak akan Allah mudah- 
Allah kafir yang mudahan 


f% is ss t'\<< 9 < A" /. ^ 

A5 A.*.- I «>»>■* AjPvJLuU ^tn, ijj 


bagi 

nya 

adalah baik 

sebuah 

pertolongan 

menolong 

Barang 
siapa i 

Kl: *v£‘l\ :fe 


AcXjlu* 



W >* ' •• 


dari- 

padanya 

memikul bagi- adalah 
nya 

buruk 

sebuah 

pertolongan 

menolong 

\y2>t$ 

-i - ^ jw 

\ 

\-jy 

i < 

W 

maka 

hormatilah 

dengan peng- kalian 
hormatan dihormati 

Dan 

apabila 

maha- 
85 kuasa 

sesuatu 


keras 


dan 

sangat 


rang siapa padanya 

■f'i' it 


atas Allah dan 


+K * 


^ -jV S, "T 

«) Uuj> Jp <3^ ori Ol jl 1^5 


4 Jl 


memper- se- segala/ atas adalah Allah sesung- kemba- atau dari dengan yang 
86 hitungkan suatu tiap-tiap Dia guhnya likania padanya lebihbaik 


O ‘ 


JSbij 



kampungsunnah. org 


4, An-Nisa’ 91 

80. Barang siapa menaati Rasui (Mu¬ 
hammad), maka sesungguhnya dia 
telah menaati Allah Dan barang siapa 
berpaling (dari ketaatan itu) maka 
(ketahuiiah) Kami tidak mengutusmu 
(Muhammad) untuk menjadi peme¬ 
lihara mereka. 107 

81. Dan mereka (orang orang munafik) 
mengatakan, "(Kewajiban kami hanya- 
lah) taat Tetapi, apabila mereka telah 
pergi dari sisimu (Muhammad) se- 
bagian dari mereka mengatur siasat di 
malam hari (mengambil keputusan) 
lain dari yang telah mereka katakan 
tadi. Allah mencatat siasat yang 
mereka atur di malam hari itu, maka 
berpalinglah dari mereka dan ber- 
tawakaliah kepada Allah. Cukuplah 
Allah yang menjadi pelindung 

82 Maka tidakkah mereka meng 
hayati (mendalami) Al-Qur’an? Se- 
kiranya (Ai-Qur’an) itu bukan dari 
Allah, pastilah mereka menemukan 
banyak hal yang bertentangan di 
dalamnya 

83. Dan apabila sampai kepada 
mereka suatu berita tentang keaman- 
an ataupun ketakutan mereka (lang- 
sung) menyiarkannya. (Padahai) 
apabila mereka menyerahkannya 
kepada Rasul dan Ulil Arnri' 1 ' di antara 
mereka tentulah orang orang yang 
ingin mengetahui kebenarannya (akan 
dapat) mengetahuinya (secara resmi) 
dari mereka (Rasul dan Ulil Arnri). m 
Sekiranya bukan karena karunia dan 
rahmat Allah kepadamu tentulah 
kamu mengikuti setan, kecuaii sebagi 
an kecil saja (di antara kamu) 

84. Maka berperanglah engkau 
(Muhammad) di jalan Allah, engkau 
tidaklah dibebani melainkan atas diri- 
mu sendiri. 21 '' Kobarkanlah (semangat) 
orang orang beriman (untuk ber- 
perang) Mudah-mudahan Allah me¬ 
nolak (mematahkan) serangan orang 
orang yang kafir itu. Allah sangat 
besar kekuatan (Nya) dan sangat keras 
siksa (Nya) 

85 Barang siapa memberi per 
toiongan dengan pertolongan yang 
baik, niscaya dia akan memperoleh 
bagian dari (pahala)nya Dan barang 
siapa memberi pertolongan dengan 
pertolongan yang buruk, niscaya dia 
akan memikul bagian dari (dosa)nya. 
Allah Mahakuasa atas segala sesuatu 

86 Dan apabila kamu dihormati 
dengan suatu (saiam) penghormatan 
maka balasiah penghormatan itu 
dengan yang lebih baik. atau balasiah 
(penghormatan itu, yang sepadan) 
dengannya Sungguh, Allah mem- 
perhitungkan segala sesuatu 


Badar Maka turunlah ayat yang meme 
rintahkan agar Nabi Muhamad saw pergi 
berperang walaupun sendirian saja 
211 Golongan orang mukmin yang mem- 
bela orang munafik dan golongan orang 
mukmin yang memusuhi mereka 






















































































92 4. An-Nisa’ 

87, Allah, tidak ada tuhan selain Dia. 
Dia pasti akan mengumpuikan kamu 
pada hari kiamat yang tidak diragu 
kan terjadinya Siapakah yang lebih 
benar perkataan(nya) daripada Allah? 

88 Maka mengapa kamu (terpecah) 
menjadi dua golongan 2 " dalam 
(menghadapi) orang orang munafik, 
padahal Allah telah mengembahkan 
mereka (kepada kekafiran), disebab 
kan usaha mereka sendiri? Apakah ka¬ 
mu bermaksud memberl petunjuk 
kepada orang yang telah dibiarkan se- 
sat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan 
sesat oleh Allah kamu tidak akan men- 
dapatkan jalan (untuk member! pe¬ 
tunjuk) baginya 

89. Mereka ingin agar kamu menjadi 
kafir sebagaimana mereka telah men 
jadi kafir sehingga kamu menjadi 
sama (dengan mereka) Janganiah 
kamu jadikan dari antara mereka se 
bagai teman teman(mu), sebelum me¬ 
reka berpindah pada jalan Allah Apa- 
bila mereka berpaling, 2 ' maka tawan- 
iah mereka dan bunuhlah mereka di 
mana pun mereka kamu temukan dan 
janganiah kamu jadikan seorang pun 
di antara mereka sebagai teman setia 
dan penolong, 

90 kecuali orang-orang yang me 
minta perlindungan kepada suatu ka- 
um, yang antara kamu dan kaum itu 
telah ada perjanjian (damai) 2 ” atau 
orang yang da tang kepadamu sedang 
hati mereka merasa keberatan untuk 
memerangi kamu atau memerangi 
kaumnya. 114 Sekiranya Allah menghen- 
daki niscaya diberikan Nya kekuasaan 
kepada mereka (dalam) menghadapi 
kamu maka pastilah mereka meme- 
rangimu. Tetapi jika mereka membiar- 
kan kamu dan tidak memerangimu 
serta menawarkan perdamaian kepa¬ 
damu (menyerah), maka Allah tidak 
memberi jalan bagimu (untuk mena- 
wan dan membunuh) mereka 

91. Kelak akan kamu dapati (golong- 
an-golongan) yang lain, yang meng- 
inginkan agar mereka hidup aman 
bersamamu dan aman (pula) bersama 
kaumnya Setiap kali mereka diajak 
kembali kepada fitnah (syirik) mereka 
punterjun kedaiamnya, Karena itujika 
mereka tidak membiarkan kamu dan 
tidak mau menawarkan perdamaian 
kepadamu, serta tidak menahan 
tangan mereka (dari memerangimu), 
maka tawanlah mereka dan bunuhlah 
mereka di mana saja kamu temui, dan 
merekalah orang yang Kami berikan 
kepadamu alasan yang nyata (untuk 
memerangi, menawan, dan membu¬ 
nuh) mereka 


212. Dmwayatkan babwa beb erapa Drang 
Arab datang kepada Rasulullah saw di 
Madinah lalu mereka masuk Islam kemudian 
mereka ditimpa demam Madinah karena itu 
mereka kembali kafir lalu mereka keluar dan 
Madinah. Kemudian mereka berjumpa dengan 
sahabat Nabi, lalu sahabat merianyakan sebab- 
sebab mereka men nggalkan Madinah, Mereka 






















































































kampungsunnah. org 


4. An-Nisa* 93 

92. Dan tidak patut bagi seorang yang 
beriman membunuh seorang yang 
benman (yang lain) , kecualt karena ter- 
salah (tidak sengaja). Barang siapa 
membunuh seorang yang beriman 
karena tersalah (hendaklah) dia 
memerdekakan seorang hamba sa~ 
haya yang beriman serta (membayar) 
tebusan yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali 
jika mereka (keiuarga terbunuh) mem- 
bebaskan pembayaran Jika dia (si ter¬ 
bunuh) dari kaumyang memusuhimu, 
padahai dia orang beriman, maka 
(hendaklah si pembunuh) memer¬ 
dekakan hamba sahaya yang beriman. 
Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum 
(kafir) yang ada perjanjian (damai) 
antara mereka dengan kamu, maka 
(hendaklah si pembunuh) membayar 
tebusan yang diserahkan kepada ke¬ 
luarganya (si terbunuh) serta memer¬ 
dekakan hamba sahaya yang beriman. 
Barang siapa tidak mendapatkan 
(hamba sahaya), maka hendaklah dia 
(si pembunuh) berpuasa dua bulan 
berturut turut sebagai tobat kepada 
Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana. 

93 Dan barang siapa membunuh 
seorang yang beriman dengan se¬ 
ngaja, maka balasannya ialah neraka 
Jahanam dia kekai di dalamnya Allah 
murka kepadanya dan melaknatnya 
serta menyediakan azab yang besar 
baginya 

94. Wahai orang-orang yang ber¬ 
iman! Apabila kamu pergi (ber 
perang) di jaian Allah, maka telitiiah 
(carilah keterangan) dan janganlah 
kamu mengatakan kepada orang yang 
mengucapkan "saiam" kepadamu, 215 
' Kamu bukan seorang yang beriman', 
(lalu kamu membunuhnya), dengan 
maksud mencari harta benda ke- 
hidupan dunia padahai di sisi Allah 
ada harta yang banyak Begitu jugalah 
keadaan kamu dahulu, 216 lalu Allah 
memberikan mkmat Nya kepadamu, 
maka telitiiah Sungguh, Allah Maha 
teiiti terhadap apa yang kamu 
kerjakan. 


menerangkan bahwa mereka ditimpa demam 
Madinah. Para sahabat berkata "Mengapa 
kamu tidak mengambil teiadan yang baik dari 
Rasulullah?" Para sahabat terbagi kepada dua 
golongan daiam hal ini. Yang sebagian 
berpendapat bahwa mereka telah menjadi 
munafik, sedang yang sebagian lagi 
berpendapat bahwa mereka mas*h Islam, Lalu 
turunlah ayat ini yang mencela kaum 
muslimin, karena menjad' dua golongan itu, 
dan memenrrtahkan agar orang Arab ditawan 
dan dibunuh, jika mereka tidak berhijrah ke 
Madinah, karena mereka disamakan dengan 
kaum musyrikm yang lain 

213. Ayat ini menjadi dasar hukum suaka. 

214. Tidak memihak dan telah mengadakan 
hubungan dengan kaum muslimin. 


































































































94 4, An-Nisa' 

95. Tidaklah sama antara orang ber- 
iman yang duduk (yang tidak turut 
berperang) tanpa mempunyai uzur 
(haiangan) dengan orang yang ber- 
jihad di jalan Allah dengan harta dan 
jiwanya Allah melebihkan derajat 
orang-orang yang berjihad dengan 
harta dan jiwanya atas orang-orang 
yang duduk (tidak ikut berperang tan¬ 
pa haiangan) Kepada masing-masing, 
Allah menjanjikan (pahala) yang baik 
(surga) dan Allah melebihkan orang- 
orang yang berjihad atas orang yang 
duduk dengan pahala yang besar, 

96 (yaitu) beberapa derajat daripada 
Nya, serta ampunan dan rahmat. Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang 

97. Sesungguhnya orang-orang yang 
dicabut nyawanya oleh malaikat 
dalam keadaan menzalimi sendiri, 2 ” 
mereka (para malaikat) bertanya 
Bagaimana kamu ini?" Mereka men- 

jawab, "Kami orang-orang yang ter- 
tindas di burnt (Mekah).“ Mereka (para 
malaikat) bertanya, "Bukankah bumi 
Allah itu luas, sehingga kamu dapat 
berhijrah (berpindah-pindah) di bumi 
itu? 1 Maka orang-orang itu tempatnya 
di neraka Jahanam, dan (Jahanam) itu 
seburuk buruktempatkembali, 

98. kecuali mereka yang tertindas baik 
laki-laki atau perempuan dan anak- 
anakyang tidak berdaya dan tidak me- 
ngetahui jalan (untuk berhijrah), 

99. maka mereka itu, mudah-mu- 
dahan Allah memaafkannya. Allah 
Maha Pemaaf Maha Pengampun 

100 . Dan barang siapa berhijrah di 
jalan Allah, niscaya mereka akan 
mendapatkan di bumi ini tempat 
hijrah yang luas dan (rezeki) yang 
banyak Barang siapa keluar dari 
rumahnya dengan maksud berhijrah 
karena Allah dan rasulNya kemudian 
kematian menimpanya (sebelum sam- 
pai ke tempat yang dituju), maka sung- 
guh, pahalanya telah ditetapkan di sisi 
Allah. Dan Allah Maha Pengampun 
Maha Penyayang 

101. Dan apabila kamu bepergian di 
bumi, maka tidaklah berdosa kamu 
meng-gasaf 2 ”’ salat, jika kamu takut 
diserang orang kafir. Sesungguhnya 
orang kafir itu adalah musuh yang 
nyata bagimu 

i 


275,Dimaksud juga dengan orang yang 
mengucapkan kalimat /a ilaha illallah 
276.0rang itu belum nyata keislamannya 
oleh orang ramai kamu pun demikian pula 
dahulu 

277 Muslimin Mekah yang tidak mau hijrah 
bersama Nabs saw, sedangkan mereka 
sanggup Mereka ditindas dan dipaksa oleh 
orang kafir untuk ikut bersama mereka pergi 
ke Perang Badar; akhirnya di antara mereka 
ada yang terbunuh (terkena panah) dalam 
peperangan itu 

27S.Menurut pendapat jumhur (umum) arti 
qasar di sini ialah salat yang empat rakaat 
dijadikan dua rakaat. 






| 1 * 










dan orang-2 
yang berjihad 


haiangan mem- tidak/ orang-orang di an- orang-orang 
punyai bukan mukmin tara yang duduk. 


sama Tid | 
lafe 




dengan harta 
benda mereka 


orang-orang 

yangberjihad 


Allah mele¬ 
bihkan 


dan jiwa 
mereka 


dengan harta Allah 
benda mereka 






Allah dan me- kebaikan Allah menjan- dan satu 

lebihkan jikan masing-2 derajat 


orang-orang atas 
yang duduk 


dan jiwa 
mereka 


f/, W \ S*' , 1*%, t ' 'V j.4 . \ > w 




> >Ti 


dan daripa- Beberapa 

ampunan da-Nya derajat 


besar 


95 


pahala orang-orang 
yang duduk 


orang-orang 
yang berjihad 


*rr>Tt a i 


nxalaikat mewafatkan orang-2 Sesung- Maha Maha Allah dan dan 

mereka yang guhnya 96 Penyayang Pengampun adalah rahmai 


£i\ iL S $\s jga v$ls JJih 








bumi 


orang2 yang 
tertindas 


kami mereka keadaan bagai- mereka 
adalah berkata kalian mana berkata 


diri 

mereka 


(keadaan 

menganiava 




,> t 






tempat 

mereka 


maka me- di da- maka berpin- luas Allah bumi adalah bukankah/ mere*— 
rekaitu lamnya dah-2-iah kalian tidakkah berkaa 






& 


laki-laki 


dari 


orang-orang 
yang tertindas 


Ke¬ 
cuali 97 


tempat dan se- neraka 

kembali burak-buruk Jahannan 






98 


mereka menda- dan daya 

pat petunjuk tidak upaya 


mereka mara- 
pu/kuasa 


ti- dan 

dak anak-anak 


dan 

perempuan 


b|1ytc- Aiil ^ • y&j) O* 4Wt OXjJjU 


. 






Maha Maha Allah 
99 Pengampun Pemaaf 


dan diri akan me- bah- Allah mudah- Makame- 

adalah mereka maafkan wa mudahan reka itu 


***•3 j <3 >V: cyj W 


dan banyak tempat per- 
luas lindungan 


bumi 


di ia men- Allah jalan di ber- Dan ba- 

hijrah rang siapa 


>*:, t »> i, -r, .s 5 , ** »» »•"' 


ke- mene- kemu- dan Allah ke- berhijrah rumah- dari keluar dan be- 

matian muinya dian Rasul-Nya pada nya rangsiap 


"pirO bjj hydS" 4i)\ (joj 4tiii ,jc- oj>4 jjls 


=><■ 






kalian Dan Maha Maha Allah dan Allah atas/ pahala- telah maka 

bepergian apabila 100 Penyayang Pengampun adalah di sisi nya tetap sunggn* 


oi (>; ol ofj^ 4 








kalian jika 
takut 


salat 


dari kalian mengqa- bah- berdosa 
sar%iermgkas wa 


atas 

kalian 


maka 

tidak 


muka 

bumi 


£i gsi ia gf ^ a ^ 0 $ 


/ iS 

**» l 


>A- 


yang musuh bagi adalah orang-orang sesung- (mereka) orang-2 akanmemfrt- bah- 
101 nyata kalian mereka kafir guhnya kafir yang nah/menyerang wa 


kampungjjnnah. org 


i \ 


A . 

s 






























































































4. An-Nisa’ 95 

102, Dan apabila engkau (Muhammad) 
berada di tengah-tengah mereka 
(sahabatmu) ialu engkau hendak 
melaksanakan salat bersama sama 
mereka, maka hendaklah segolongan 
dari mereka berdiri (salat) besertamu 
dan menyandang senjata mereka, 
kemudian apabila mereka (yang salat 
besertamu) sujud (teiah menyem- 
purnakan satu rakaat) 2 ” maka hendak- 
iah mereka pindah dari belakangmu 
(untuk menghadapi musuh) dan 
hendaklah datang golongan yang lain 
yang belum salat, Ialu mereka salat 
denganmu, 220 dan hendaklah mereka 
bersiap siaga dan menyandang 
senjata mereka Orang orang kafir 
ingin agar kamu lengah terhadap 
senjatamu dan harta bendamu, Ialu 
mereka menyerbu kamu sekaligus. 
Dan tidak mengapa kamu meletakkan 
senjata senjatamu jika kamu men 
dapat suatu kesusahan karena hujan 
atau karena kamu sakit dan bersiap 
siagalah kamu. 221 Sungguh, Allah teiah 
menyediakan azab yang menghinakan 
bagi orang-orang kafir itu. 

103 Selanjutnya apabila kamu teiah 
menyelesaikan salat(mu), ingatlah 
Allah ketika kamu berdiri, pada waktu 
duduk, dan ketika berbaring. Kemudi¬ 
an, apabila kamu teiah merasa aman 
maka iaksanakaniah salat itu (sebagai 
mana biasa) Sungguh, salat itu adalah 
kewajiban yang ditentukan waktunya 
atas orang orang yang beriman 

104. Dan janganlah kamu berhati 
lemah dalam mengejar mereka 
(musuhmu). Jika kamu menderita 
kesakitan, maka ketahuilah mereka 
pun mendenta kesakitan (pula), se- 
bagaimana kamu rasakan, sedang 
kamu masih dapat mengharapkan dari 
Allah apa yang tidak dapat mereka 
harapkan. Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana 

105. Sungguh, Kami teiah menurun- 
kan Kitab (Al-Qur an) kepadamu 
(Muhammad) membawa kebenaran, 
agar engkau mengadili antara ma 
nusia dengan apa yang teiah diajarkan 
Allah kepadamu, dan janganlah 
engkau menjadi penentang (orang 
yang tidak bersalah), karena (mem- 
bela) orang yang berkhianat, 222 


219 Menurut sebagian besar mufasir bila 
teiah seiesai satu rakaat, maka diseiesaikan 
satu rakaat lagi sendiri dan Nabi saw. duduk 
menunggu kelompok yang kedua. 

220 Rakaat yang pertama, sedang rakaat 
kedua mereka selesaikan sendin pula dan 
mereka mengakhiri salat bersama-sama Nabi 
saw 

221 Cara salat Khauf seperti tersebut pada 
ayat 102 ini dilakukan dalam keadaan yang 
masih mungkin mengerjakannya Apabila 
keadaan tidak memungkinkan, maka salat itu 
dikerjakan sedapat dapatnya walaupun 
dengan mengucapkan tasbih saja 






































































































96 4. An-Nisa’ 


106. dan mohonkaniah ampunan ke- 
pada Allah Sungguh, Allah Maha 
Pengampun Maha Penyayang 

107 Dan janganlah kamu berdebat 
untuk (membela) orang orang yang 
mengkhlanati dirinya Sungguh, ASIah 
tidak menyukai orang orang yang se- 
lalu berkhianatdan bergelimang dosa, 

108 mereka dapat bersembunyi dari 
manusia, tetapi mereka tidak dapat 
bersembunyi dari Allah, karena Allah 
beserta mereka ketika pada suatu 
malam mereka menetapkan keputus- 
an rahasia yang tidak diridai-Nya Dan 
Allah Maha Mehputi terhadap apa 
yang mereka kerjakan. 

109. Itulah kamu! Kamu berdebat un¬ 
tuk (membela) mereka dalam ke 
hidupan dunia ini, tetapi siapa yang 
akan menentang Allah untuk (mem 
bela) mereka pada hari kiamat 7 Atau 
siapakah yang menjadi peiindung me¬ 
reka (terhadap azab Allah)? 

110. Dan barang siapa berbuat ke- 
jahatan dan mengamaya dirinya ke- 
mudian dia memohon ampunan ke- 
pada Allah, niscaya dia akan men 
dapatkan Allah Maha Pengampun 
Maha Penyayang 

111. Dan barang siapa berbuat dosa 
maka sesungguhnya dia mengerjakan- 
nya untuk (kesulitan) dirinya sendiri. 
Dan Allah Maha Mengetahui, Maha- 
bijaksana 

112. Dan barang siapa berbuat ke- 
salahan atau dosa, kemudian dia tu- 
duhkan kepada orang yang tidak ber- 
salah, maka sungguh, dia telah me- 
mikul suatu kebohongan dan dosa 
yang nyata 

113. Dan kalau bukan karena karunia 
Allah dan rahmat-Nya kepadamu 
(Muhammad), tentulah segolongan 
dari mereka berkeinginan keras untuk 
menyesatkanmu Tetapi mereka hanya 
menyesatkan dirinya sendiri dan tidak 
membahayakanmu sedikit pun. Dan 
(juga karena) Allah telah menurunkan 
Kitab (Ai-Qur an) dan Hikmah (Sun- 
nah) kepadamu, dan telah meng- 
ajarkan kepadamu apa yang belum 
engkau ketahui. Karunia Allah yang di- 
limpahkan kepadamu itu sangat besar 


222. Ayat ini dan beberapa ayat benkutnya 
diturunkan berhubungan dengan pencurian 
yang dilakukan Tu mah dan dia menyembu- 
nyikan barang cunan itu di rumah seorang 
Yahudi Tu'mah tidak mengakui perbuatannya 
itu malah menuduh bahwa yang mencun 
barang itu oiang Yahudi Hal ini diadukan oleh 
kerabat-kerabat Tu'mah kepada Nabi saw. dan 
mereka meminta agar Nabi saw membela 
Tu mah dan menghukum orang Yahudi, ken- 
datipun mereka tahu bahwa yang mencuri 
barang itu lalah Tumah. Nabi saw. sendiri 
hampir hampir membenarkan tuduhan 
Tu mah dan kerabatnya terhadap orang Ya¬ 
hudi. 




JsCf t, © '<^4 £& si' dJi S»| JCCJA 


>< S\ 


& \ 


kalian Danja- Maha Maha adaiah Allah sesung- (pada) DanmohonJai 

berdebat nganlah 106 Penyayang Pengampun guhnya Allah ampun 

f' J& > <\ A f, 


& i o) gA" 


ada- orang menyu- tidak Allah sesung- diri 

kh ia yang kai guhnya mereka 


* •Jf'' t"’tl ^ if I 

O1 0t U \jp 


> » 


mereka orang-2 dar 

mengkliianati yang 

-i 




mereka 
bersembunyi 

A. /r 


dan manusia 
tidak 


dari 


Mereka 

bersembunyi 


, bergelimang orang \ ■ r 

107 dosa berkhlani 


' “V-u •" x*' m »>" -,t 

O&J JjaJi (jr? y u jAj All! (V 


dan perkataan darf Dia tidak apa mereka mene- ke- beserta dan Allah 
adaiah meridhai yang tapkan di malam tika mereka Dia 


’Oio zra © y z 

Beginiiah 






kalian 

berdebat 


kalian 

itu 


108 


Maha 

Meliputi 


mereka dengan Aifc 
kerjakan apa yang 




Alls cr*—2 p-f"* 


dari Allah mendebat maka ba- dunia 

mereka rang siapa 


kehidupan da- dan 
lam mere** 


kiamat 


menger- Dan ba- peiindung atas adaiah/ siapa- atau 

jakan rang siapa 109 mereka menjadi kah 

KgFi , 'St *1 t!'' - ' *T I s 

\jyL-C- 4JU1 All' _aJ> ji ' 


* 


Maha Peng- Allah ia men- Allah memohon kemu- dirinya menga- atau ke- 
ampun dapati ampun dian niaya jahars 




dirinya atas ia menger- maka sung- dosa 
sendiri jakan guh hanyalah 


menger- Dan ba- Maha 

jakan rang siapa 110 Penyay- - ^ 


Si / zJ 2 && iii 5^ 


dosa atau kesalahan menger- Dan ba- 

jakan rang siapa 111 


Maha- Maha Me- Allah dan 
bijaksana ngetahui 


^ 3 


© gj ms Cj f; /t i 

nyata dan kebo- iame- maka orang yang dengan- ial 

dosa hongan nanggung sungguh. takbersalah nya pai 

i A. _ . ^ 


Dan sekira- nyata 

nya tidak 112 


dari 

mereka 


segolongan tentulah danrah^. 

bermaksud mat-Nya 


atas 

kamu 


Allah karunia 


: \s s yt, Tim.' 




-2 > 






dari 


mereka muda- 
ratkan kamu 


dan diri mereka ke~ 
tidak sendiri euali 


mereka 

menyesatkan 


dan menyesa:- 

tidak lean kamu 


dx&j, ZS£\j ’ii J575 


its 0 


danDiamenga- 


dan 


Kitab 


jarkankamu 

Hikmah 



© CLUafr 


S' 

> 

besar 

113 

atas 

kamu 

Allah 

karunia 


ESfSl 




kepada 

kamu 


Allah dan telah sesuam 

menurunkan (sedikit nu 

. ----- - 

/ »>> 


,/>r / S'/ . 

1^5 j^LjG JKj p Ia 


dan 

adaiah 


kamu kamu tidak 
ketahui 

















































































































a jvi- if 


J* X O* *1 o2 

dengan mem- me- orang ke- bisikan mereka dari kebanyakan da- ke- Tidak 
ben sedekah nyunih yang euali lam baikan ada 


“ ~ 77 
fi c^sMj jpy * 

& 


M ^ *• 


^45 j-*" S*J U2&' j' ^3j^ 3' 

demikian berbuat dan ba- manusia antara mengadakan atau berbuat atau 

rang siapa peraamaian kebaikan 

* ■ *"■" ■ 




C^p U-iaC- i4 Jjj£ Oy-S 4ii> CJUis,^ 


Dan ha- 

rang siapa 114 


besar pahala Kami 
beri 


maka Allah keridhaan karena 
akan mencari 


<* <ss 1 ^"Ti S " »» „•*•<•& 

<u CjtUj bs J,j*j o3L-i 

bukan dan dia petunjuk bagi- sudah apa sesudah dari Rasul menentang 

mengikuti (kebenaran) nya jelas yang 

ZsT>' " i \" Y* iA\ i* ^ 

'•'-~ u 3 p»» I> f>—v^_? (Jj> U 


Yj. ’ 


K 4/* 

‘ */ V4 


dan sebu- neraka dan Kami ma~ dia apa Kami pa- 

mk-buruk Jahanam sukkan dia kuasai yang lingkan dia 


orang-2 

mukmin 


selain apa dan Dia meng- dengan- memper- untuk meng- tidak Allah Sesung- tempat 

yang ampuni (dosa) Nya sekutukan yang ampuni guhnya 115 kembaii 

S 


♦ »£ 


fxJ* f yLi^ J-S jis 4*1 AjB 1^*3 £2. J2l> 

jauh kesesatan iatelah rnakase- dangan memper- dan barang Dia bagi si- demiki- 

sesat sungguhnya Allah sekutukan siapa yang kehendaki apa yang an/ itu 


»■> 


■s? OJJ hbi V) fyj-i od o! I^JJ 


mereka 
sembah 

^ 


danti- berbala ke- selain Dia/ dari 
daklah euali Allah 


mereka Tidak- 

sembah lah 116 


a £3 © ’ isy iD££ -31 % 


sungguhaku dan {setan) Allah Telahme- yang 

akan mengambil berkata ngutuknya 117 durhaka 


ke- 

cuali 


’<$£% ’A^rs © % Oi 

dan sungguh saya akan bang- Dan sungguh saya yang bagian hamba- dari 

kitkan hayalan mereka akan sesatkan mereka 118 ditentukan hamba-Mu 


vf-i /> A' . — ^ C Ti s'\<\ 

pT</**3 <_iab) ^£====uxJsi (V-4-L 

dan sungguh saya 
akan suruh mereka 

kSlj 


binatang 

temak 


telinga dan sungguh mereka dan sungguh saya 

£ 1 


Jguh s . 

akan memctong akan surah mereka 


CA3 ^ 


pelin- 

dung 


mengambil/ dan barang Allah ciptaan 

menjadikan siapa 


dan sungguh mereka 
akan merubah 


p ISa-J 

nyata 

>> 


-kJai 4jii 


119 


kerugian rnmende- makase- Allah 

rita rugi sungguhnya 


selain 


W Jt- 9 *»» 

dari 


oi > V* in >> A ' » s 

IJL^P JS J. \St*m * *A 1 1-^3 p~$** ^* *£~2 

tipuan ke- setan menjanjikan danti- dan memberi mere- diamenjanji- 

120 euali pada mereka daklah ka angan-2 kosong kan mereka 

> * * ' '*> ' <■><: /s *> yY < *vT \ 

vrp dLJjl 


tempat 

121 lari 


dari mereka dan neraka/ 

padanya mendapat tidak Jahanam 


tempat kem- Mereka 

bali mereka itu 


Rasul menentang 


1 *r 


<^J3* u J}r*t3 ft o' S$*t * o! Cpl LA^> 


na 





4. An-Nisa’ 97 

114, Tidak ada kebaikan dari banyak 
pembicaraan rahasia mereka, kecuali 
pembicaraan rahasia dari orang yang 
menyuruh (orang) bersedekah, atau 
berbuat kebaikan, atau mengadakan 
perdamaian di antara manusia Barang 
siapa berbuat demikian karena 
mencari keridhaan Allah maka kelak 
Kami akan memberinya pahala yang 
besar 

115 Dan barang siapa menentang 
Rasul (Muhammad) setelah jelas 
kebenaran baginya, dan mengikuti 
jaian yang bukan jalan orang orang 
mukmin, Kami biarkan dia dalam 
kesesatan yang teiah dilakukannya itu 
dan akan Kami masukkan dia ke dalam 
neraka Jahanam dan itu seburuk- 
buruk tempat kembaii. 

116. Allah tidak akan mengampuni 
dosa syirik (mempersekutukan Allah 
dengan sesuatu), dan Dia meng 
ampuni dosa selain itu bagi siapa yang 
Dia kehendaki. Dan barang siapa 
mempersekutukan (sesuatu) dengan 
Allah maka sungguh dia teiah 
tersesat jauhsekah 

117. Yang mereka sembah selain Allah 
itu tidak lain hanyalah masan (ber 
hala), 223 dan mereka tidak lain hanyalah 
menyembah setan yang durhaka, 

118. yang dilaknati Allah, dan (setan) 
itu mengatakan, "Aku pasti akan meng- 
ambii bagian tertentu dari hamba- 
hamba-Mu, 224 

119. dan pasti akan kusesatkan mereka 
dan akan kubangkitkan angan angan 
kosong pada mereka, dan akan kusu- 
ruh mereka memotong teiinga teiinga 
binatang ternak, (lalu mereka benar 
benar memotongnya), 225 dan akan aku 
suruh mereka mengubah ciptaan 
Allah, (lalu mereka benar-benar meng- 
ubahnya) " 226 Barang siapa menjadi¬ 
kan setan sebagai pelindung seiain 
Allah, maka sungguh, dia menderita 
kerugian yang nyata 

120 (Setan itu) memberikan janji 
janji kepada mereka dan membangkit- 
kan angan-angan kosong pada mereka 
padahai setan itu hanya menjanjikan 
tipuan belaka kepada mereka 
121. Mereka (yang tertipu) itu tern- 
patnya di neraka Jahanam dan mereka 
tidak akan mendapat tempat (lam 
untuk) iari darinya. 


223. Asal makna masan lalah perempuan 
perempuan Patung patung berhaia yang 
disembah Arab Jahiliah itu biasanya diben 
nama dengan nama-nama perempuan 
sebagai al Lata, al-Uzza, dan Manah Dapat 
juga berart; di smi orang-orang matt benda 
benda yang tidak begems, dan benda-benda 
yang lemah 

224. Pada setiap manusia ada potensl untuk 
berbuat balk dan ada potensi untuk berbuat 
jahat, setan akan menggunakan potensi 
untuk berbuat jahat dalam mencelakakan 
manusia 

225 Menurut kepercayaan Arab Jahiliah, 
hewan hewan yang akan dipersembahkan 
kepada patung patung berhaia, harusdipo 



































































































































98 4. An-Nisa’ 

122 Dan orang yang beriman dan 
mengerjakan amal kebajikan, kelak 
akan Kami masukkan ke dalam surga 
yang mengalir di bawahnya sungai 
sungai, mereka kekai di dalamnya se- 
iama lamanya, Dan janji Allah itu 
benar Siapakah yang lebih benar 
perkataannya daripada Allah? 

123 (Pahala dari Allah) Itu bukanlah 
angamanganmu 227 dan bukan (pula) 
angan angan Ahli Kitab Barang siapa 
mengerjakan kejahatan, niscaya akan 
dibalas sesuai dengan kejahatan itu, 
dan dia tidak akan mendapatkan pe- 
lindung dan penolong selain Allah 

124. Dan barang siapa mengerjakan 
amal kebajikan, balk laki laki maupun 
perempuan sedang dia beriman, maka 
mereka itu akan masukkedalam surga 
dan mereka tidak dizahmi sedikit pun. 

125 Dan siapakah yang lebih baik 
agamanya daripada orang yang de¬ 
ngan ikhlas berserah diri kepada Allah 
sedang dia mengerjakan kebaikan 
dan mengikuti agama Ibrahim yang 
lurus? Dan Allah telah memilih Ibrahim 
menjadi kesayangan(-Nya) 

126 Dan mihk Ailah-lah apa yang ada 
di iangit dan apa yang ada di burnt, 
dan (pengetahuan) Allah mehputi 
segala sesuatu 

127. Dan mereka meminta fatwa 
kepadamu tentang perempuan. Kata- 
kaniah, "Allah memberi fatwa ke 
padamu tentang mereka,™ dan apa 
yang dibacakan kepadamu dalam Al- 
Qur’an (juga memfatwakan) tentang 
para perempuan yatim yang tidak 
kamu berikan sesuatu (maskawin) 
yang ditetapkan untuk mereka, se¬ 
dang kamu ingin menikahi mereka 229 
dan (tentang) anak-anak yang masih 
dipandang lemah. Dan (Allah menyu- 
ruh kamu) agar mengurus anak anak 
yatim secara adil. Dan kebajikan apa 
pun yang kamu kerjakan, sesung- 
guhnya Allah Maha Mengetahui." 


tong telinganya terlebih dahulu, dan 
binatang yang seperti ini tidak boleh 
dikendarai dan tidak boleh dipergunakan 
lagi serta harus dilepas lagi 
226 Mengubah ciptaan Allah dapat berarti 
mengubah yang diciptakan Allah seperti 
mengebiri binatang Ada yang mengarti 
kannya dengan mengubah agama Allah. 
227' mu' di smi ada yang mengartikan 
dengan kaum muslimin dan ada pula yang 
mengartikan kaum musyrikin. Maksudnya 
pahala di akhirat bukanlah menuruti angan¬ 
angan dan cita-cita mereka tetapi sesuai 
dengan ketentuan agama 

228 Baca An Nisa (4), 2 dan 3 

229 Menurut adat Arab Jahil ah seorang 
wall berkuasa atas perempuan yatim yang 
dalam asuhannya dan berkuasa akan 
hartanya, Jika perempuan yatim itu cantik 
dinikahi dan diambil hartanya Jika perem 
puan yatim itu burukrupanya dihalanginya 
nikah dengan laki- laki yang lain agar dia te- 
tap dapat menguasai hartanya Kebiasaan di 
atas dilarang melaku kannya oleh ayat mi 




kelak akan Kami 
masukkan mereka 


kebajikan/ 

saleh 


dan mere¬ 
ka beramal 


mereka 

beriman 


Dan orang- 
orang yang 


^3 bt Sfj? 


janji selama- di da- 
latnanya lamnya 


mereka 

kekai 


sungai- 

sungai 


bawah- dari mengalir 
nya 


pSsijUlj <j2j3 4^ bt O-WsI A*3 \jLs- aX 

dengan anga.n-2 Tidak/ per- Allah dari- lebih dan benar 

kosong kalian bukan 122 kataan pada benar ‘ siapakah 

* 'A ftp cP? jJK ap % 


dengan- akan keja- * 

nya dibalas hatan 


menger- barang 

jakan siapa 


Kitab 


Ahli 


angan-2 

kosong 


» z'/' 


f' < 

Sfj 

£l j i\ 

* 9 ^ 

0 

9> 

bt 

Dan ba¬ 
rang siapa 

123 

penolong 

dan 

tidak 

pelin- Allah 

dung 

selain 

dari 



5* • X * t 


< * 




nya dapat 


biP P 3 P' y 


orang 

dan 

perem- 

atau laki-laki 

beriman 

ia 

puan 




i' s »~r 

Iaa» 


Dan siapa- 


sedikit 

mereka 

kah yang 

124 

pun 

dianiaya 


dari 


yang 

saleh 


dari 


beranM^ 




/ ^ »/ 


dan surga 
tidak 


mereka 

masuk 


maka 

mereka 




r "P 7\\ ^ w \ 




•» Ut v* 9 


> ^ * | 


dan orang yang dan/se- kepada wajahnya/ menye- dari orang agama lebih 

mengikuti berbuat balk dang dia Allah diri rahkan yang baik 


£ 

S 

«*> x* 

Pb 

© 

<1* 

J^\j 

— ** 

» "i 

apa 

yang 

Dan milik 
Allah 

kesa- 

125 yangan 

Ibraliim Allah 

dan meng- 
ambil 

bduk 

lurus 

Ibrahim 


^ Sk » ^ 


sesuatu dengan Allah 
segala 


dan 

adalah 


V ^ w. * i X" Til * ' <>S r S 


> & 


bumi di dan Iangit 

apa yang 

t * 9^ 




memberi fatwa Allah kata- perem- ten- Dan mereka minta 

kepada kalian kanlah puan tang fatwa kepada kamu 126 


melipta 


7>f u y ^ y * ^ P'T. * fA* Ps YtrA ^ ^ *5» 9 - 


perempuan anak-anak 

yatim 

ten- Kitab 

tang 

da- kepada 

lam kalian 

diba- dan 

cakan apa yang 

ten . 

meraa 

< > »> 

o' 

by^J3 



b-^yy 

■tf 

1 

* 

tjr 1 

kalian akan me- 
ngawini mereka 

bah- 

wa 

dan kalian 
suka/ingin 

bagi di- 

mereka tetapkan 

apa 

yang 

kalian memberi- 
kan pada mereka 

tidak 



i*gs 






untuk anak-2 
yatim 


kalian 

pelihara 





dan yang 
lemah-lemah 


© 15* , ■* »/ -» f:f .''r' Jit » 

L t -l ic- 4 j (JO 4JiiI jji jfb- {jA 1 Laj » 


Maha dengan- adalah Allah maka keba- dari kalian dan apa dengan 
127 Mengetahui nya Dia sungguh ikan kerjakan yang adil 













































































































4. An-Nisa’ 



^ ftftl j' 'jpO u5 *ft 6i_j 

mengapa maka pergi memnggal- atau membiiat suami- dari takut/ seorang Dan 

tidak kan/tidak acuh kesalahan nya khawatir wanita jika 

SSj *%. il&ij *Cli £4 £ 3 t& 


IM 


dan 

kebiasaan 


lebih 

baik 


perc 
an ii 

> 


dan perda- 
maian itu 


perda- antara akan berdamai bah- atas 

maian keduanya keduanya wa keduanya 

£ 




adalah 

Dia 

Allah 

maka sc- dan kalian 

sungguhnya memelihara diri 

kalian berbuat 
kebaikan 

dan 

jika 

kikir 

jiwa/ 

manusia 


\\ 

O' 


S 

_ 



JC La—> 

> 

kalian ber¬ 
buat adll 

bah¬ 

wa 

kalian 
dapat/bisa 

Dan 

tidak 

128 

Maha 

Mengetahui 

kalian 

kerjakan 

dengan 
apa yang 


S£=> $5 £3 % 


kecon- 

dongan 


selumh 


kalian maka 

condong janganlah 


kalian 
ingin sekali 


walau- 

pun 


dian- 

tara 


aii 





i ^ *X'< 

L&jjJOs 

Allah 

maka sesung- 
guhnya 

cbn kalian 
memelihara diri 

kalian menga- dan 

dakan perbaikan jika 

seperh tergantung/ 
terkatung-katung 

maka kalian 
membiaikannya 


•Ti'O ?•> u •S<4S' * , x- J&h, .!# » "Ii ,s*-C C 

411I \ 5 jJu oij b..yoi- 6 o 

masing- Allah akanmembe- keduanya Dan Maha M 

masing rikecukupan bercerai jika 129 Penyayang Peng; 

<X ift ft? © iftb ft oft *4? 




Maha Maha adalah 

Penyayang Pengampun Dia 


s' s^ 9 «** 

1 3 > ^ 0^ 


di apa Dan mi- 
yang lik Allah 

^ 9 ^ 


130 


Maha- 

bijaksana 


Mahaluas Allah 


dan a- 
dalah 


keluasan- 

Nya 


dari 


lib' 2ft ftft oft <ftSn j. ft vpft" 


al-kitab 

V 


mereka ontng-2 Kamitelah dansesung- 

diberi yang mewasiatkan guhnya 


bumi 

A- 


di dan apa 
yang 


langit 


ft o§> iSy^o oij ft lyO' jftftj ft===ft ’ot 

nilik maka kalian kafir/ dan Allah kalian „ supaya danke- sebelum dari 

Allah sungguh ingkar jika bertakwa pada kalian kalian 

© Ijif ii 'A\ b% j. CJ 041I!\ j U 


131 


Maha 

Terpuji 


Maha- Allah dan 

kaya adalah 

1 


bumi 


di dan apa 

yang 


langit 


di apa 
yang 


© ■$£$ 4L jg t*#' 4 £ 44^' A-j 

(sebagai) dengan dan bumi di dan apa langit di apa Dan mi- 

132 pelindung Allah eukuplah yang yang likAllal 

£ y'''* ^ i f/'/' \*A ** 9 t 

O&j L2-ft £>l 


dan 

adalah 

den^n dan Dia 

yang lain datangkan 

manusia 

hai 

Diainusnah- 
kan kalian 

Dia meng¬ 
hendaki 

Jika 

< 

OX-sO 




S 

tO 4 


^ S' \ 

Lt£ 

i 

maka 
di sisi 

dunia 

pahala 

meng¬ 

hendaki 

adalah 

dia 

Barang 

siapa 

133 

Maha- deraiki- 
kuasa an itu 

atas 

yang 

Allah 

1 


ft*- ^ 

•• ^ 

iil 


} ^ 

5 ft r 3 s\ 

4 

** 

134 

Maha 

Melihat 

Maha 

Mendengar 

Allah 

dan 

adalah 


dan 

akhirat 

dunia 

pahala 

Allah 


A 


il f 

4 e’ 43* 

! tf . >) 

'HI 


! « S? 

:0 

if; >' 

■A. 

If 

& 


rfpjt 

Hi 




; jll 

■M 1 

A 

1: 

I i 

B 

ft 

3. r 1 


ft 


m 

: 1: 


11 : 

M 

IE: 


M 
: « I 


I • 


<■ •> 


j m 

m 

M 


nr nra 


t 



128. Dan jika seorang perempuan 
khawatir suaminya akan nusyuz a “ atau 
bersikap tidak acuh, maka keduanya 
dapat mengadakan perdamaian yang 
sebenarnya/ 31 dan perdamaian itu lebih 
baik (bagi mereka) walaupun manusia 
itu menurut tabiatnya kikir. 232 Dan jika 
kamu memperbaiki (pergaulan de 
ngan istnmu) dan memelihara dirimu 
(dari nusyuz dan sikap acuh talc acuh), 
maka sungguh, Allah Mahateliti ter 
hadap apa yang kamu kerjakan. 

129. Dan kamu tidak akan dapat 
berlaku adil di antara istri-istri(mu), 
walaupun kamu sangat ingin berbuat 
demikian, karena itu janganiah kamu 
terialu cenderung (kepada yang kamu 
cintai) sehingga kamu biarkan yang 
lain terkatung-katung. Dan jika kamu 
mengadakan perbaikan dan meme¬ 
lihara diri (dari kecurangan), maka 
sungguh, Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang 

130 Dan jika keduanya bercerai, 
maka Allah akan memberi kecukupan 
kepada masing masing dari karunia- 
Nya. Dan Allah Mahaiuas (karunia- 
Nya), Mahabijaksana 

131. Dan milik Allah-lah apa yang ada 
di langit dan apa yang ada di bumi, 
dan sungguh Kamitelah memerintah- 
kan kepada orang yang diberi kitab 
suci sebelum kamu dan (juga) kepada- 
mu agar bertakwa kepada Allah Tetapi 
jika kamu ingkar maka (ketahuiiah), 
milik Allah -lah apa yang ada di langit 
dan apa yang ada di bumi dan Allah 
Mahakaya MahaTerpuji. 

132 Dan milik Allah lah apa yang ada 
di langit dan apa yang ada di bumi 
Cukuplah Allah sebagai pemeiiharanya. 

133 Kalau Allah menghendaki, nis- 
caya dimusnahkan-Nya kamu semua 
wahai manusia! Kemudian Dia 
datangkan (umat) yang lain (sebagai 
penggantimu). Dan Allah Mahakuasa 
berbuat demikian. 

134. Barang siapa menghendaki pa- 
hala di dunia maka ketahuiiah bahwa 
di sisi Allah ada pahala dunia dan 
akhirat. Dan Allah Maha Mendengar, 
MahaMelihat. 


230. Lihat arti nusyuz bagi pihak istri dalam 
catatan kaki An Nisa (4) 34. Nusyuz dari 
pihak suami ialah bersikap keras terhadap 
istrinya tidak mau menggauhnya dan tidak 
mau memberikan haknya. 

231 Seperti istri bersedia beberapa haknya 
dikurangi asal suaminya mau baik kembali 

232 Tab at manusia itu tidak mau melepaskan 
sebagian haknya kepada orang lain dengan 
seikhlas hatinya, kendafipun demikian jika istri 
melepaskan sebagian haknya maka boleh 
suami menerimanya. 
























































































100 4. An-Nisa’ 

135 Wahai orang-orang yang ber- 
iman! jadilah kamu penegak ke- 
adilan, menjadi saksi karena Allah, wa- 
laupun terhadap dirimu sendiri atau 
terhadap ibu-bapak dan kaum kera- 
batmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya 
ataupun miskm, maka Allah lebih tahu 
kemaslahatan (kebaikannya). Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa naf- 
su karena ingin menyimpang dari 
kebenaran. Dan jika kamu memutar- 
balikkan (kata-kata) atau enggan men¬ 
jadi saksi, maka ketahuilah Allah Ma- 
hateliti terhadap segala apa yang ka¬ 
mu kerjakan 

136. Wahai orang-orang yang ber- 
irnan' Tetaplah beriman kepada Allah 
dan rasul-Nya (Muhammad) dan ke¬ 
pada Kitab (Ai-Qur’an) yang diturun- 
kan kepada rasul-Nya, serta kitab yang 
diturunkan sebelumnya, Barang siapa 
ingkar kepada Allah, malaikat- 
malaikat-Nya,kitab- kitab-Nya, rasul- 
rasul Nya, dan hari kemudian, maka 
sungguh, orang itu telah tersesat sa- 
ngatjauh. 

137. Sesungguhnya orang orang yang 
beriman lalu kafir, kemudian beriman 
(lagi), kemudian kafir lagi, lalu ber- 
tambah kekafirannya, maka Allah 
tidak akan mengampuni mereka, dan 
tidak (pula) menunjukkan kepada me¬ 
reka jalan (yang lurus). 

138. Kabarkanlah kepada orang-orang 
munafik bahwa mereka akan men- 
dapat siksaan yang pedih, 

139. (yaitu) orang-orang yang menja- 
dikan orang-orang kafir sebagai pe- 
mimpin dengan meninggalkan orang- 
orang mukmin Apakah mereka men- 
cari kekuatan di sisi orang kafir itu 7 Ke¬ 
tahuilah bahwa semua kekuatan itu 
milikAllah 

140. Dan sungguh, Allah telah menu- 
runkan (ketentuan) bagimu di dalam 
Kitab (Al Qur’an) bahwa apabila kamu 
mendengar ayat-ayat Allah diingkari 
dan diperolok-olokkan (oleh orang 
orang kafir), maka janganlah kamu du- 
duk bersama mereka, sebelum mereka 
memasuki pembicaraan yang lain. 
Karena (kalau tetap duduk dengan 
mereka), tentulah kamu serupa de¬ 
ngan mereka Sungguh, Allah akan 
mengumpulkan semua orang-orang 
munafik dan orang orang kafir di ne- 
rakaJahanam, 


233 Dengan jalan membuka rahasia rahasia 
orang mukmin dan menyampaikan hal ihwal 
mereka tepacfa orang kafirafijtr kai'ju merefe 
berperang di pihak orang mukmin mereka 
berperang tidak sepenuh hati. 

234 Allah membiarkan mereka dalam 
pengakuan beriman sebab itu mereka dilaya 
ni seperti melayani para mukmin. Dalam pada 
itu Allah telah menyediakan neraka buat me¬ 
reka sebagai pembalasan tipuan mereka itu 








A iiS 4$ sji ii 

bagi menjadi dengan orang-2 yang jadilah mereka orang-2 Wahai 

Allah saksi keadilan menegakkan kalian beriman yang 


kaya 


adalah jika dan kaum 
ia kerabat 


z.A 


kedua atau diri kali- 

orang tua an sendiri 

XV it, x- .V 


atas wabm- 


3 * '1% JSi as Cm* 3 

dan kalian agar hawa kalian maka dengan lebih maka miskin mm 

jika berbuat adil nafsu mengikuti janganlah keduanya defeat Allah 




© !5i- ji 


wahai 


Maha 


> 

kalian dengan adalah Allah maka menentang/ atau kalian ?k 



* ^ 
i£Ji\ 

v-isGi; 


ii 
^ > 



a|i 

diatu- 

runkan 

yang 

dan kitab 

danrasul-2- 

Nya 

dengan/ke¬ 
pada Allah 

tetaplah ka¬ 
lian beriman 

mereka 

beriman 

orang-2 

>are 

m 

» // 

6 A 3 


9 

ot 

S S 

jji 

V _T< 

1 

A 

t »/• s 

k 

kafir 

dan ba¬ 
ling siapa 

sebe- 

himnya 

dari 

(Allah) 

turunkan 

yang 

dan kitab 

Rasul- 

rasul-Nya 

atzs 


-U3 ££\ dlsl 


ia telah maka akhirat 
sesatstmgguh 


dan 

hari 


dan rasul- dan kitab- dan malaikat- dengan ^ 

rasul-Nya kitab-Nya malaikat-Nya pada 


jauh kesesaiM 

fX? 'A 


mereka lalu mereka lalu mereka orang-2 sesung- 
beriman kafir beriman yang guhnya 136 


untuk menun- dan bag untuk meng- Allah ada tidak keka- bertambab lalu mereka 
tidak mereka ampuni akan firan kafir 


di\ 

O 

© 

t\% 

s’ <£ ** 


* y 
& 

orang-2 

yang 

sangat 
138 pedih 

siksa 

bag) bahwa- 
mereka sanya 

orang-2 

munafik 

kabar¬ 

kanlah 


apakah me¬ 
reka mencari 


mereka mec-i- 
ambil/menpia 




\ S 9 xxf . 


js; ^ 

di atas/kepada (Allah) me- dan semua- milik keku- maka keku- disisi 

k alian nurunkan sungguh 139 nya Allah atan sungguh atan mereka 

*s s \S* i| \\ s’ s 9< \ fS fp 

.maka dengan- dan dipero- dengan- diing- Allah ayat- kalian apa- bah- dalam Kiab 

jang an _nya lok-olokkan nya kari ayat mendengar bila wa Al Qur 'an 

\ x * , 9 J>*£s i/ * £ ss .^ 

(jr*" j*i* A 

sempa kalau sungguh lain- pembi- da- mereka sehingga beserta kalian cfc- 
me reka_begitu kanan nya caraan lam memasuki mereka duk-duox 


- / >// * s 9 S’* ^ x* 1 1 \s* xi», 

IP ^4#“ si <14^W- o\ 




semua- neraka da- dan orang-orang 
140 nya Jahanam lam kafir 


orang-orang 

munafik 


mengum- Allah suni- 
pulkan gr - 































































































1 









**\\ i'e>'t i/*• ^ | ^* £Z?+ s/* 9 {• •v*" ' 9 / «'"^ 9 *\\ 

j*J\ \y\ _3 4&\ {j* ^u3 ^sJ OD 0« 0>v^^Af cjOjlj 

bokan- mereka Allah dari kerne- bagi ada maka bagi/pada mereka Orang-2 

kah berkata nangan kalian jika diri kalian menunggu~2 yang 


IJ41 $\ vji 114 Sf 6)S pi *JS 

kami 
berada 

^2^ 


kami turut bukan- mereka bagian/ bagi orang-2 ada dan beserta kami 
memenangkan kah beikata kemenangan kafir jika kalian berada 


^===£x> 4iih (1 fCAjh\ ^ 

orang-orang dari dan mem- atas 

mukmin bela kalian kalian 


& 


Joins' * 

9 C * * 


ban 

di antara 
kalian 

memberi 

putusan 

maka 

Allah 


tjs . 


& 

141 

jalan 

orang-orang 

mukmin 

atas 


kafir 


dikan akan 


'I <L . 


''♦i *r> t£ \< s*' "•'i 

(jl _yk? ^ oi 


kepada/ mereka dan membalas ti- dan Allah mereka 

untuk berdiri apabila puan mereka Dia akanmenipu 


orang-orang sesung- 

munafik guhnya 


% is £/$%. Sfi bjiu JCf \yi 


ke- Allah 
cuali 
& 

r^ 4 > 


mereka 

mengingat 


dan manusia mereka riya’/ malas mereka 
tidak ingin dilihat berdiri 




salat 

isS -s V 


3*k Ji % 44 JI 3 4i £ Cftil.ja © 5ts 


mereka kepa- dan mereka ke- tidak demi- antara mereka dalam sedikit 

itu da tidak itu pada kian keadaan ragu-2 142 


T'iiT *fi» - »",r >■*, ., »■£ 

3^°’ 4j 4-)^ 




mereka orang-2 wahai 
beriman yang 143 


jalan bagi- men- maka Allah menye- dan siapa 
nya dapat tidak satkan yang 


Siyi cfe*J!5i oji 3t tEsJi &*53i \p?2 -5 




apakah ka¬ 
lian ingin 


orang-orang 

mukmin 


selain dari pelindimg orang-orang 
kafir 


kalian jangan- 

mengambil lab 


<1)1. AJi, 1jL*s~ (1)1 


> ^ 






orang-orang sung- 

munafik guh 144 


nyata alasan/ 

kekuasaan 


atas 

kalian 


bagi kalian akan bah- 
Allah rnenjadikan wa 


© *$ ^4 C& J 6 l 02 (j^SJl 4ljjh 4 


penolong bagi kalian dan neraka dari paling bawah tingkatan da- 
145 mereka mendapat tidak lam 




S' 9 


>>< 




dan mereka kepada dan mereka ber- dan meieka menga- mereka 
mcngikhlaskan Allah pegang teguh. dakan perbaikan bertobat 


orang-2 

yang 


jjt -b/i 

■ ** ^ 

ke- 


cuali 


t _ » ‘tJ’ i I 1 \' ", !»>''* 


Allah membe¬ 
rikan 

dan kelak/ orang-orang 

bakal yang beriman 

beserta/ maka 

bersama2 mereka itu 

karena agama 

Allah mereka 

p..f==s%j\ JUO 


£ 

|v|p LsIJaC- 1 j>~\ 

S* * Jit. 

(joJ-Jl 

dengan me- 
nyiksa kalian 

Allah berbuat 

tidak- 

lah 

besar pahala 

146 

orang-orang 

mukmin 




^ LJlif- lj..f==S»U>) <Uil 0 /VS-X<»1 J >jywol <1)1 

N/l'lI tA 4ohQ A i l‘.<r ^* /In roTL^o 


Maha 
147 Mengetahni 


Maha 

Mensyukuri 


Allah dan 
adalah 


dan kalian 
beriman 


kalian jika 

bersyukur 


kampangsunnah. org 


4. An-Nisa’ 101 

141. (yaitu) orang yang menunggu- 
nunggu (peristiwa) yang akan terjadi 
pada dirimu Apabila kamu mendapat 
kemenangan dari Allah mereka 
berkata, "Bukankah kami (turut ber 
perang) bersama kamu?" Dan jika 
orang kafir mendapat bagian, mereka 
berkata, 1 Bukankah kami turut meme- 
nangkanmu, 233 dan membela kamu dari 
orang mukmin?" Maka Allah akan 
memberi keputusan di antara kamu 
pada hari kiamat. Allah tidak akan 
memberi jalan kepada orang kafir 
untuk mengalahkan orang-orang 
beriman. 

142. Sesungguhnya orang munafik 
itu hendak mempu Allah tetapi Allah- 
lah yang menipu mereka. 334 Apabila 
mereka berdiri untuk salat mereka 
lakukan dengan malas Mereka ber- 
maksud riya’ (ingin dipuji) di hadapan 
manusia Dan mereka tidak mengingat 
Allah kecuali sedikit sekali. 235 

143. Mereka dalam keadaan ragu 
antara yang demikian (iman atau kafir) 
tidak termasuk kepada golongan ini 
(orang beriman) dan tidak (pula) 
kepada golongan itu (orang kafir). 
Barang siapa dibiarkan sesat oleh 
Allah, maka kamu tidak akan men- 
dapatkan jaian (untuk memberi pe- 
tunjuk) bagmya 

144 Wahai orang-orang yang ber 
iman! Janganlah kamu rnenjadikan 
orang orang kafir sebagai pemimpin 
selain dari orang orang mukmin. 
Apakah kamu ingin memberi alasan 
yang jelas bagi Allah (untuk meng- 
hukummu)? 

145. Sungguh orang orang munafik 
itu (ditempatkan) pada tingkatan yang 
paling bawah dari neraka Dan kamu 
tidak akan mendapat seorang pe¬ 
nolong pun bagi mereka, 

146. kecuali orang-orang yang ber¬ 
tobat dan memperbaiki diri 236 dan 
berpegang teguh pada (agama) Allah 
dan dengan tulus ikhlas (menjalankan) 
agama mereka karena Allah. Maka 
mereka itu bersama sama orang- 
orang yang beriman dan kelak Allah 
akan memberikan pahala yang besar 
kepada orang orang yang beriman. 

147. Allah tidak akan menyiksamu, 
jika kamu bersyukur dan beriman. Dan 
Allah Maha Mensyukuri, 237 Maha 
Mengetahui. 


235 Mereka salat hanya sekali-kali saja, yaitu 
apabila mereka berada di hadapan orang 

236 Mengadakan perbaikan berarti bekerja 
yang baik untuk menghilangkan akibat yang 
selek dan kesalahan yang dilakukan. 

237 Member; pahala terhadap amal hamba 
Nya : memaafkan kesalahannya, menambah 
nskmat-Nya. 




























































































4. An-Nisa’ 


JUZ6 

148 Allah tidak menyukai perkataan 
buruk, (yang diucapkan) secara terus 
terang, kecuali oleh orang yang 
dizalimi. 238 Dan Allah Maha Men- 
dengar, Maha Mengetahui. 

149. Jika kamu menyatakan sesuatu 
kebajikan, menyembunyikannya, atau 
memaafkan sesuatu kesalahan (orang 
lain), maka sungguh Allah Maha 
Pemaaf Mahakuasa 

150 Sesungguhnya orang-orang yang 
mgkar kepada Allah dan rasul rasul- 
Nya, dan bermaksud membeda 
bedakan 239 antara (keimanan kepada) 
Allah dan rasul rasul-Nya dengan 
mengatakan, "Kami beriman kepada 
sebagian dan kami mengingkari 
sebagian (yang lain),' 1 serta bermaksud 
mengambil jalan tengah (iman atau 
kafir). 

151. merekalah orang-orang kafir 
yang sebenarnya Dan Kami sediakan 
untuk orang orang kafir itu azab yang 
menghmakan. 

152. Adapun orang orang yang ber¬ 
iman kepada Allah dan rasul-rasui Nya 
dan tidak membeda-bedakan di 
antara mereka (para rasul), kelak Allah 
akan memberikan pahala kepada 
mereka Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang 

153. (Orang orang) Ahli Kitab me- 
mmta kepadamu (Muhammad) agar 
engkau menurunkan sebuah kitab dari 
langit kepada mereka Sesungguhnya 
mereka telah meminta kepada Musa 
yang lebih besar dari itu. Mereka 
berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada 
kami secara nyata." Maka mereka 
disambar petir karena kezalimannya 
Kemudian mereka menyembah anak 
sapi, 24LI setelah mereka melihat bukti 
bukti yang nyata namun demikian 
Kami maafkan mereka dan telah Kami 
berikan kepada Musa kekuasaan yang 
nyata 

154 Dan Kami angkatgunung (Sinai) 
di atas mereka untuk (menguatkan) 
perjanjian mereka Dan Kam: permtah- 
kan kepada mereka "Masukilah pmtu 
gerbang (Baitul Maqdis) itu sambil 
bersujud,' dan Kami permtahkan 
(pula), kepada mereka, 'Janganlah 
kamu melanggar peraturan mengenai 
hari Sabat ' 241 Dan Kami telah meng 
ambil dari mereka perjanjian yang 
kokoh 


238, Orang yang dizalimi boieh menge- 
mukakan kepada hakim atau penguasa 
tentang keburukan keburukan orang yang 
menzaliminya. 

239. Beriman kepada Allah, tidak beriman 
kepada rasul rasul Nya 

240 Patung anak sapi itu d.buat mereka 
dari emas untukdisembah 

241 Hari Sabat ialah hari Sabtu, han khusus 
untuk beribadah bagi orang Yahudi. 



































































































i i 


t I 


p^£ij 4iil cd?L '^jbJ&j * p^wjij LJi 


nabi-nabi danpembu- Allah dengan/terha- dankakafiran peijanjian pelanggaran makadi- 
nuhan mereka dap ayat-ayat mereka mereka mereka sebabkan 

,^e A* 


i^sc ^ a ^ j? is, £$ ,> 


dengan/karena atasnya/ Allah telah me- telapi/ tertutup hati dan peika- kebe- tanpa 

kekafiran mereka hati mereka nguncimati hahkan kami taan mereka naran 






•r-> 


Maryam atas/ ter- dan peikata- dan karena ke- sedikit ke- mereka maka 

hadap an mereka kafiran mereka 155 cuali beriman tidaklah 


fir* o3 £^3 ^3 


.? S9SS <£ 


Maryam putra ‘Isa 


Al-Masih telah kami sungguh dan perkata- 

bunuh kami an mereka 156 


besar 


kedus- 

taan 



y . •£. s 

SiS p. 

> 

&>; 



Cl 

4*\ 

y \ ' 
u '¥*J 

orang-2 

dan bagi 

diseru- 

akan 

mereka me- dan 

mereka dan 

Allah 

Rasul/ 

yang 

simggub mereka 

pakan 

tetapi 

nyalibnya tidaklah 

bunuh dia tidaklah 


utusan 


4&< 3 ik $£-> 




*> 




persang- meng- ke- penge- dan dengan- bagi tidak daripa- kera- benar-2 padanya mereka 

kaan ikuti cuali tahuan nya mereka ada danya guan dalam (‘Isa) berselisih 


f.s's f«.s At A. >1, v ^V--" >•?? 


Maha- Maha- AUah dan kepada- (oleh) telah meng- te- dengan mereka bu- dan 

bijaksana perkasa adalah Nya Allah angkatnya tapi 157 yakm nuh dia tidak 


/ 9SS 

C- 9S 

<34 

>> 


% 


& 

Slj © 

dan pa- 

kemati- sebe- 

dengan- 

tentu ia akan 

ke- 

Kitab Ahli 

dan 

dan 

da hari 

annya lum 

nya 

beriman 

cuali 



tidak 158 


S& 'j* © '%£ ypk 


9 


<s 


Yahudi orang- dari makadisebab- menjadi atas/terha- adalah kiamat 

orang kan kezaliman 159 saksi dap mereka ia(Isa) 


i, ^ ^ <* ^ »sf *■? A ■* <" 

4il' 0° p_ii Cui>-1 


Allah jalan dari dan karena mere- bagi dibolehkan/ yang atas Kami 

ka menghalangi mereka dihalalkan baik-baik mereka haramkan 


o$\ jijlt 44^5 ^4 .Sj (UiLtj © \}£ 


manusia/ harta dan makan daripa- mereka dan riba dan pengambilan/ batiyak 

orang lam mereka danya dilarang sungguh makan mereka 160 


o£j 

S Cat 

Lijx- 

9 JL? 

rr5 


CSSj 

A 

m. 

akan 

tetapi 

yang 

161 pedm 

siksa 

di antara 
mereka 

bagi 

orang-2 kafir 

dan Kami 
sediakan 

denganja¬ 
lan batil 


s*<. <»-? & 


u; 001 .f s SM SMI'S j$. 4 


dan kepada ditu- dengan mereka 

apa kamu runkan apa beriman 


dan orang-orang diantara ilmu dida- orang-2yang 

mukrnin mereka lam mendalam 


< y < \-<u * < *4 

t>y===>J>\ ^ Jyi 

salat 


zakat 


dan orang-orang 
yang menunaikan 


dan orang-orang sebelum dari diturun- 
yangmendirikan kamu kan 







•S. > » 

>1M 

162 

besar 

pahala 

akan Kami 
beri mereka 

mereka 

itulah 

akhirat 


S' of- *j£ yS 


dan kepada dan orang-2 


hari 


yang beriman 





IM 


■•t 1 . 


ampangsannan.org 


4. An-Nisa’ 103 

155. Maka (Kami hukum mereka), 242 
karena mereka melanggar perjanjian 
itu, dan karena kekafiran mereka ter- 
hadap keterangan keterangan Allah, 
serta karena mereka telah membunuh 
nabi-nabi tanpa hak (alasan yang 
benar), dan karena mereka mengata- 
kan, "Hati kami tertutup." Sebenarnya, 
Allah telah menguna hati mereka 
karena kekafirannya, karena itu hanya 
sebagian kecil dari mereka yang her 
iman, 

156. dan (Kami hukum juga) karena 
kekafiran mereka (terhadap Isa), dan 
tuduhan mereka yang sangat keji 
terhadap Maryam, 

157 dan (Kami hukum juga) karena 
ucapan mereka, ‘Sesungguhnya kami 
telah membunuh Al-Masih, "Isa putra 
Maryam, rasul Allah’ 1 21,3 padahal me¬ 
reka tidak membunuhnya dan tidak 
(pula) menyalibnya tetapi (yang 
mereka bunuh adalah) orang yang di 
serupakan dengan Isa Sesungguhnya 
mereka yang berselisih pendapat ten- 
tang (pembunuhan) Isa selalu dalam 
keragu-raguan tentang yang dibunuh 
itu Mereka benar-benar tidak tahu 
(siapa sebenarnya yang dibunuh itu), 
melamkan mengikuti persangkaan be- 
laka jadi mereka tidak yakm telah 
membunuhnya, 

158. tetapi Allah telah mengangkat 
Isa ke hadirat Nya. 244 Allah Mahaper 
kasa, Mahabijaksana 

159 Tidak ada seorang pun diantara 
Ahli Kitab yang tidak beriman kepada- 
nya (‘Isa) menjelang kematiannya. 245 
Dan pada hah kiamat dia (‘Isa) akan mat 
jadi saksi mereka 

160 Karena kezaliman orang-orang 
Yahudi, Kami haramkan bagi mereka 
makanan yang baik baik yang (da- 
hulu) pernah dihalalkan, dan karena 
mereka sering menghalangi (orang 
lain) dari jalan Allah, 

161. dan karena mereka menjalan- 
kan riba, padahal sungguh mereka 
telah dilarang darinya dan karena 
mereka memakan harta orang de 
ngan cara tidak sah (batil). Dan Kami 
sediakan untuk orang orang kafir di 
antara mereka azab yang pedih. 

162 Tetapi orang orang yang ilmu 
nya mendalam di antara mereka, dan 
orang-orang yang beriman, mereka 
beriman kepada (Al-Qur'an) yang di- 
turunkan kepadamu (Muhammad) 
dan kepada (kitab kitab) yang di- 
turunkan sebelummu, begitu pula 
mereka yang melaksanakan salat dan 
menunaikan zakat dan beriman ke 
pada Allah dan hari kemudian Kepada 
mereka akan Kami berikan pahala yang 
besar 


242 Tindakan-tindakan itu melaknat me¬ 
reka, mereka disambar petir, menje’makan 
mereka menjadi kera, dan sebagamya. 

243 Mereka menyebut Isa putra Maryam 
itu rasul Allah ialah sebagai ejekan karena 
mereka sendiri tidak mempercayai kera 
sulan Nabi Isa a s. itu. 
































































































104 4. An-Nisa’ 

163. Sesungguhnya Kami mewahyu- 
kan kepadamu (Muhammad) se- 
bagaimana Kami telah mewahyukan 
kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya 
dan Kami telah mewahyukan (pula) 
kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub 
dan anak cucunya; Isa, Ayyub, Yunus, 
Harun dan Sulaiman Dan Kami telah 
memberikan Kitab Zabur kepada 
Dawud 

164. Dan ada beberapa rasul yang 
telah Kami kisahkan mereka kepada 
mu sebelumnya dan ada beberapa 
rasul (lam) yang tidak Kami kisahkan 
mereka kepadamu Dan kepada Musa 
Allah berfirman langsung. 246 

165 Rasul-rasul itu adalah sebagai 
pembawa berita gembira dan pern 
beri peringatan, agar tidak ada alasan 
bagi manusia untuk membantah Allah 
setelah rasul-rasul itu diutus Allah 
Mahaperkasa, Mahabijaksana 

166 Tetapi Allah menjadi saksi atas 
(Al Qur’an) yang diturunkan Nya ke¬ 
padamu (Muhammad) Dia menurun- 
kannya dengan ilmu-Nya dan para 
malaikat pun menyaksikan. Dan cu- 
kuplah Allah yang menjadi saksi 

167 Sesungguhnya orang orang 
yang kafir dan menghalang-halangi 
(orang lain) dari jalan Allah, benar 
benartelahsesat sejauh jauhnya 

168. Sesungguhnya orang orang 
yang kafir dan melakukan kezahman 
Allah tidak akan mengampum mereka 
dan tidak (pula) akan menunjukkan ke¬ 
pada mereka jalan (yang lurus) 

169. kecuali jalan ke neraka Jahanam, 
mereka kekal di dalamnya selama 
lamanya Dan hal itu (sangat) mudah 
bagi Allah 

170. Wahai manusia 1 Sungguh, telah 
datang Rasul (Muhammad) kepadamu 
dengan (membawa) kebenaran dari 
Tuhanmu, maka berimanlah (kepada- 
nya) itu lebih baik bagimu. Dan jika 
kamu kafir, (itu tidak merugikan Allah 
sedikit pun) karena sesungguhnya 
milik Allah lah apa yang di langit dan 
di bumi. Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana 


244 Ayat ini sebagai bantahan terhadap 
anggapan orang Yahudi, bahwa mereka 
telah membunuh Nabs Isa a s. 

245 Setsap orang Yahudi dan Nasrani akan 
beriman kepada Nabi Isa a.s. sebelum 
wafatnya bahwa dia adalah Rasulullah, 
bukan anak Allah. Sebagian mufasir 
berpendapat bahwa mereka mengimani hal 
itu sebe'um wafat 

246. Allah berfirman langsung dengan Nabi 
Musa a s., merupakan keistlmewaan Nabi 
Musa a.s. dan karenanya Nabi Musa a.s. 
disebut Kalimullah, sedang rasul rasul yang 
lain mendapat wahyu dan Allah dengan 
perantaraan Jibril. Dalam pada itu Nabi 
Muhammad saw. pernah berbicara secara 
langsung dengan Allah pada malam hari 
waktu mi'raj. 





















































































































4. An-Nisa’ OS 

171 Wahai Ahli Kitab! Janganlah ka 
mu melampaui batas dalam agama- 
mu* dan janganlah kamu mengata 
kan terhadap Allah kecuali yang benar 
Sungguh, Al Masih‘Isa putra Maryam 
itu, adalah utusan Allah dan (yang 
dictptakan dengan) kaiimat-Nya 243 
yang disampaikan-Nya kepada Mar¬ 
yam, dan (dengan tiupan) ruh dari- 
Nya, 249 Maka berimanlah kepada Allah 
dan rasul rasul-Nya dan janganlah 
kamu mengatakan, "(Tuhan itu) tiga,” 
berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) le- 
bih balk bagimu Sesungguhnya Allah 
Tuhan Yang Maha Esa. Mahasua Dia 
dari (anggapan) mempunyai anak 
Milik Nyalah apa yang ada di langit 
dan apa yang ada di bumi. Dan cu- 
kuplah Allah sebagai pelindung 

172 Al-Masih sama sekali tidak eng- 
gan menjadi hamba Allah dan begitu 
pula para malaikat yang terdekat (ke¬ 
pada Allah) 250 Dan barang siapa eng- 
gan menyembah Nya dan menyom- 
bongkan diri, maka Allah akan me- 
ngumpulkan mereka semua kepada- 
Nya 

173. Adapun orang orang yang ber 
iman dan mengerjakan kebajikan, 
Allah akan menyempurnakan pahala 
bagi mereka dan menambah sebagi- 
an dari karunia-Nya. Sedangkan 
orang orang yang enggan (menyem 
bah Allah) dan menyombongkan diri, 
maka Allah akan mengazab mereka 
dengan azab yang pedih, Dan mereka 
tidak akan mendapatkan pelindung 
danpenolong selain Allah. 

174. Wahai manusia! Sesungguh¬ 
nya telah sampai kepadamu bukti ke 
benaran dari Tuhanmu, (Muhammad 
dengan mukjizatnya) dan telah Kami 
turunkan kepadamu cahaya yang 
terang benderang (Al Qur'an) 

175. Adapun orang-orang yang ber 
iman kepada Allah dan berpegang 
teguh kepada (agama)-Nya, maka 
Allah akan memasukkan mereka ke 
dalam rahmat dan karuma dari-Nya 
(surga) dan menunjukkan mereka ja- 
lan yanglurus kepada Nya 


247 Janganlah kamu mengatakan Nabi 'Isa 
a s itu Tuhan sebagaimana dikatakan oleh 
orang Nasrani 

248. Maksud kakmat yaitu kun, sehingga 
Nabi Isa a s. diciptakan tanpa bapak 

249 Disebut tiupan dari Allah karena tiupan 
itu berasal dari perintah Allah. 

250 Malaikat yang berada di sekitar Arsy. 
seperti Jibril, Mikail. dan Israfil. 

251 Kalalah lalah orang mati yang tidak 
meninggalkan bapak dan anak 

252. Janji di sini adalah janji setia hamba 
kepada Allah dan perjanjian yang dibuat 
oleh manusia dalam pergaulan sesamanya 
253 Syi ar-syi'ar kesucian Allah ialah segala 
amalan yang dilakukan dalam rangka 
ibadah haji seperti tata cara melakukan 
tawaf dan sa'i Tempat-tempat mengerja 
kannya. sepert; Ka bah Safa dan Marwah 
254. Bulan haram ialah Zulkaidah. Zulhijah, 
Muharam, dan Rajab. Pada bulan-bulan itu 
dilarang melakukan peperangan 


















































































































106 5. Al-Ma’idah 

176. Mereka meminta fatwa ke- 
padamu (tentang kalalah). 25 ' Kata- 
kanlah, 'Allah memberi fatwa ke- 
padamu tentang kalalah (yaitu), jika 
seseorang mati dan dia tidak mem- 
punyai anaktetapi mempunyai saudara 
perempuan, maka bagiannya (saudara 
perempuannya itu) seperdua dari 
harta yang ditinggalkannya, dan sau 
daranya yang laki-laki mewarisi (selu- 
ruh harta saudara perempuan), jika dia 
tidak mempunyai anak. Tetapi jika sau¬ 
dara perempuan itu dua orang, maka 
bagi keduanya dua pertiga dari harta 
yang ditinggalkan. Dan jika mereka 
(ahli waris itu terdiri dari) saudara- 
saudara laki laki dan perempuan, 
maka bagian seorang saudara laki-laki 
sama dengan bagian dua saudara 
perempuan. Allah menerangkan (hu 
kum ini) kepadamu, agar kamu tidak 
sesat. Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu ” 

AL-MA’IDAH 

Surah ke - 5 

L 120 ayat. Madaniyyah 

- \ \r'l ‘ i~ ‘J- ■ ; '■ -J 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1. Wahai orang orang yang beriman! 
Penuhilah janji-janji. 252 Hewan ternak 
dihalalkan bagimu, kecuali yang akan 
disebutkan kepadamu, dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang berihram (haji atau umrah). 
Sesungguhnya Allah menetapkan hu- 
kum sesuai dengan yang Dia ke- 
hendaki 

2. Wahai orang-orang yang beriman! 
janganlah kamu melanggar syi'ar- 
syi'ar kesucian Allah, 253 dan jangan 
(melanggar kehormatan) bulan bulan 
haram, 21 jangan (mengganggu) hadyu 
(hewan-hewan kurban) 255 dan Qala'id 
(hewan-hewan kurban yang diberi 
tanda) 256 dan jangan (pula) meng¬ 
ganggu orang-orang yang mengun- 
jungi Baitul Haram-, mereka mencari 
karunia dan keridaan Tuhannya. 257 
Tetapi apabila kamu telah menye- 
lesaikan ihram, maka bolehlah kamu 
berburu. Jangan sampai keben- 
cian(mu) kepada suatu kaum karena 
mereka menghalang halangimu dari 
Masjidil Haram, mendorongmu ber- 
buat melampaui batas (kepada me 
reka). Dan tolong-menolonglah kamu 
dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, 
Allah sangat berat siksa-Nya. 

255. Hadyu ialah hewan yang disembelih 
sebagai pengganti (dam) pekerjaan wajib 
yang ditinggalkan, atau sebagai denda 
karena melanggar hal-hal yang terlarang 
mengerjakannya di dalam ibadah haji. 

256. Qala’id ialah hewan hadyu yang diberi 
kalung, agar diketahui orang bahwa hewan 
itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke 
Ka bah. 

257. Dimaksud dengan karunia ialah 
keuntungan yang diberikan Allah dalam 
perjalanan, ibadah haji, sedangkan keridaan 






Is 
< ) 


ill 

i® 


'T f 

§ 

iro 


Hip 

te s) 


Vi 


A. 

!■ I 

m 


< > 

■ i. Si 


j-Ojy 



S*j SjSU! 

i a. .£ 
IS yA oi (J. ^ 


binasa/ sese- 

meninggal orang 


jika 


kalalah dalam/ memberi fatwa Allah kata- mereka akan me- 
tentang kepada kalian kanlah minta fatwa padamu 






L&J % ii-1 % r % % J? 


roewa- dania(sdr iating- apa 
risinya __ _ laki-laki) galkan yang 


seper 

dua 


maka saudara dan seorang bagi- 
baginya perempuan baginya anak nya 


tidak 

ada 


B j L* U^Jls (jCJol LoD -Bj Li pi oj 


iating- dari apa 
galkan yang 

dua 

pertiga 

maka dua 

keduanya orang 

adalah 

keduanya 

maka seorang dia 
jika anak* punya 

ada tidak jika 

onJo^l 
/'•* ** 


> * 
& 

Jam i 




1^5 

oij 

dua saudara 
perenpuan 

bagian 

^seperti 

(sebanyak) 

maka bagi 
laki-laki 

dan pe¬ 
rempuan 

laki-laki 

beberapa 

saudara 

adalah 

mereka 

dan 

jika 


jwic- IjL^U <jl pB===?J 4lil 


Maha Me- sesuatu dengan/ter- dan 
176 ngetahui hadap segala Allah 


kalian ti- supaya 
dak sesat 


kepada 

kalian 


Allah mene¬ 
rangkan 



^3% 






'-s* s ’ '1 ", “*£>?, A*. "1 , "err 

binatang bagi dihalalkan dengan/akan penuhilah mereka orang-orang wahai 

kalian janji-janji oleh kalian beriman yang 




Allah sesung- ihram/ dan/sedang berbum meng- bukan/ atas diba- apa ke- temak 

ftllrvmra Irolior, rioldlL-an ttAv\s Voiron rqioli 


guhnya berhaji kalian 

A > 


halalkan tidak kalian cakan yang cuali 


^ 'j&L \>u si i <p\ cij\ 0 ^ 


Allah syi‘ar- kalian me- jangan- mereka orang-2 wahai 


syi'ar langgar lah beriman yang 


Dia ke- apa Dia tetap- 

1 hendaki yang kan hukum 


o3i &\ % 'C ^ A 

j-Sfe- ' " * 


rumah orang-2 yang dan binatang kurban dan binatang danja- haram/ bulan- danja- 

mengunjungi jangan yang dikalungi jangan kurban ngan suci bulan ngan 


AAA A\' fx'? ' " ’ * *fi r< " ,Jt .'AA t 

pil>- Ijjj ulprjcj Ot hL<a3 

maka berbu- Kalian telah dan dan Tuhan dari karunia mereka Haram/ 


rnlali kalian selesaikan haji apabila keridaan mereka 


•■£ A, ' < ' * 


ol >> olLLL 

Masjid dari mereka meng- bah- suatu kebencian 


mencari Baitullah 

-f; 


mereka meng- 
haiangi kalian 


bah- suatu kebencian sekali-2 meinbuat dan 
wa kaum kalian berdosa jangan 




A-■'AC ** »>Ti -f-" A'A*' , 


kalian saling dan 
niembantu jangan 


dan 

takwa 


kebaik- atas/ dan tolong-me- kalian kelewat bah- Al-Haram 
an dalam nolonglah kalian batas/ aniaya wa 


jb jojS alii Sj. 4jii ijiSi \j oSjuIij & 


sangat Aliali sung- (pada) dan ber- 
keras gulr Allah takwalah 


dan per¬ 
musuhan 


berbuat atas/ 

dosa dalam 




































































































1 l&xlc^s 




i\ j& Sj Jo3jL\ £LS {&& 

Allah untilk disem- dan apa babi dan dan bangkai atas di- 

selain belih yang daging darah kalian haramkan 


$\ CS x£ZS\S * 


■Cl.' 'Crf ' *st 




telah dan 

memakan : apa yang 

dan binatang 
yang ditanduk 

dan 

yangjatuh 


dan yang 
dipukul 


dan yang 
tercekik 

dengan- 

nya 

ft ** 

&S’’ fl Jt- 

* \ * ttl 

£ 

^ > 



C 4 \ 



S’ 

c> 



C: 

kalian meng- 

dan berhala 

atas / 

disem- 

dan apa 

kalian 

apa ke- 

binatang 

undi nasib 


untuk 

belih 

yang 

sembelih 

yang cuali 

buas 


■p.t •* i&r 3^ j* r^f p> 

agama dari mereka orang-2 putus pada fasik demi- dengananak 

kalian kafir yang asa bari ini kian itu panah 


ilfS pit P ZX?\ <a 

danAku agama bagi Akusem- pada dantakutlah kalian takut makaja- 

cuknpkan kalian kalian pumakanhariini kepada-Ku kepada mereka nganlah 


0 JJiil ^ gas ^ 


da- terpaksa maka ba- agama 
lam rang siapa 


Islam 


bagi dan Aku 

kalian telah rela 


nikmat- 

Ku 


atas 

kalian 


. ?if ^ Im ^ 


Maha Maha Allah maka untuk ben disengaja bukan/ kelaparan 

3 Penyayang Pengampun sungguh buat dosa tanpa 


Uj Jej J5 J*4 tab 


kalian dan apa yang 
ajaii yang baik 


bagi dihalal- kata- bagi dihalal- apa-apa mereka akan 

kalian kan kanlah mereka kan yang menanyaimu 


e- $1 si p 6 3g£2 5 jS ^ 

ia dari apa maka Allah mengajarkan dari apa kalian meng- dengan melatih binatang dari 
tangkap yang makanlah kepada kalian yang ajamya untuk babum buas 


p-\ gji sill % ait ^ p pz 

perhitungan sangat Aliali sung- (pada) danbertak- atas- Allah nama dan untuk 

cepat guh Allah walah nya sebutlah kalian 


k # p lLP\ p J4 gf $ 


halal Al-Kitab mereka orang-2 dan ma- 
diberi yang kanan 


yang bagi diha- pada 

baik-baik kalian lalkan bari ini 4 




i **r. ✓ > ; tri f "t'H'x" “M 

Jo- p^ulsj 


dan wanita-2 yang wanita-2 yang dari dan wanita-2 yang bagi halal dan makan- bagi 
menjaga kehormatan beriman menjaga kebormatan mereka an kalian kalian 


<c > pTi * 'Ifw i -<M ^ 

ta) P'vLs 1PJ' Cjbjl 

maskawin kalian berikan jika sebelum dari al-kitab mereka orang-2 dari 

mereka kepada mereka kalian diberi yang 



9 

0*3 

9 m \ X * • ^ ^^ 



kafir/ 

ingkar 

dan barang 
siapa 

gundik-gundik menjadi- dan berzina 

kannya tidak 

bukan 

menga- 

wininya 

0 


✓ _ 'Ll, ■ ■'>' ^ 

bt SLfr*' 4 J*3 -4^ 

fjr S'** 

JvA3 


5 

orang-orang 
yang rugi 

dari/ ter- hari di dan amal- terhapus 

masuk akhirat dia nya 

maka 

sungguh 

dengan 

keimanan 



5. Al-Ma’idah 107 

3. Diharamkan bagimu (memakan) 
bangkai, darah, 258 daging babi, dan 
(daging) hewan yang disembelih 
bukan atas (nama) Allah, yang ter- 
cekik, yang dipukul, yang ]atuh, yang 
ditanduk, dan yang diterkam binatang 
buas, kecuali yang sempat kamu sem- 
belih. 259 Dan (diharamkan pula) yang 
disembelih untuk berhala. Dan (di¬ 
haramkan pula) mengundi nasib 
dengan azlam (anak panah) 260 (karena) 
itu suatu perbuatan fasik. Pada hari 
ini 261 orang-orang kafir telah putus asa 
untuk (mengaiahkan) agamamu se 
bab itu janganlah kamu takut kepada 
mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. 
Pada hari ini telah Aku sempurnakan 
agamamu untukmu, dan telah Aku 
cukupkan mkmat-Ku bagimu, dan te¬ 
lah Aku ridai Islam sebagai agamamu. 
Tetapi barang siapa terpaksa 262 karena 
lapar bukan karena ingin berbuat do¬ 
sa, maka sungguh, Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 

4. Mereka bertanya kepadamu (Mu¬ 
hammad), "Apakah yang dihalalkan 
bagi mereka?" Katakanlah, "Yang di¬ 
halalkan bagimu (adalah makanan) 
yang baik-baik dan (buruan yang di- 
tangkap) oleh binatang pemburu yang 
telah kamu latih untuk berburu, yang 
kamu latih menurut apa yang telah 
diajarkan Allah kepadamu. Maka ma¬ 
kanlah apa yang ditangkapnya untuk¬ 
mu, 268 dan sebutlah nama Allah (waktu 
melepasnya). Dan bertakwalah kepa¬ 
da Allah, sungguh, Allah sangat cepat 
perhitungan-Nya." 

5. Pada hari ini dihalalkan bagimu se- 
gala yang baik-baik. Makanan (sem- 
belihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, 
dan makananmu halal bagi mereka. 
Dan (dihalalkan bagimu menikahi) pe- 
rempuan-perempuan yang menjaga 
kehormatan 264 di antara perempuan- 
perempuan yang beriman dan perem- 
puan-perempuan yang menjaga ke¬ 
hormatan di antara orang-orang yang 
diberi kitab sebelum kamu, apabila 
kamu membayar maskawin mereka 
untuk menikahinya, tidak dengan 
maksud berzina dan bukan untuk 
menjadikan perempuan piaraan. Ba¬ 
rang siapa kafir setelah beriman maka 
sungguh, sia-sia amal mereka dan di 
akhiratdiatermasuk orang orang yang 
rugi. 


Allah ialah pahala amalan haji. 

258. Darah yang keluar dari tubuh, 
sebagaimana tersebut dalam Al-An'am (6): 
145. 

259. Hewan yang tercekik, yang dipukul, 
yang jatuh, yang ditanduk, dan yang 
diterkam binatang buas adalah halal kalau 
sempat disembelih sebelum mati 

260. Al Azlam artinya anak panah yang 
belum memakai bulu. Orang Arab Jahiliah 
menggunakan anak panah yang belum 
memakai bulu untuk menentukan apakah mere¬ 
ka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak 
Caranya ialah; mereka ambit tiga buah anak 






















































































































108 5. Al-Ma’idah 

6 . Wahai orang orang yang beriman! 
Apabila kamu hendak melaksanakan 
salat, maka basuhlah wajahmu dan 
tanganmu sampai ke siku, dan sapulah 
kepalamu dan (basuh) kedua kakimu 
sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu 
junub maka mandilah. Dan jika kamu 
sakit 265 atau dalam perjalanan atau 
kembali dari tempat buang air (kakus) 
atau menyentuh 266 perempuan, maka 
jika kamu tidak memperoleh air, maka 
bertayamumlah dengan debu yang 
baik (suci); usaplah wajahmu dan ta¬ 
nganmu dengan (debu) itu. Allah tidak 
ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia 
hendak membersihkan kamu dan 
menyempurnakan nikmat-Nya bagi- 
mu, agar kamu bersyukur. 

7. Dan ingatlah akan karunia Allah ke- 
padamu dan perjanjian-Nya 262 yang 
telah dnkatkan kepadamu, ketika 
kamu mengatakan, "Kami mendengar 
dan kami menaati. "Dan bertakwalah 
kepada Allah, sungguh, Allah Maha 
Mengetahui segala isi hati 

B.Wahai orang-orang yang beriman! 
jadilah kamu sebagai penegak kea- 
dilan karena Allah, (ketika) menjadi 
saksi dengan adil. Dan janganlah ke- 
bencianmu terhadap suatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak 
adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan ber¬ 
takwalah kepada Allah, sungguh, Allah 
Mahateliti apa yang kamu kerjakan. 

9.Allah telah menjanjikan kepada 
orang-orang yang beriman dan ber- 
amal saleh, (bahwa) mereka akan men- 
dapat ampunan dan pahalayangbesar. 


panah yang belum memakai bulu Setelah 
ditulis maslng maslng yaitu dengan 
“lakukanlah”, ‘jangan lakukan, sedang yang 
ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam 
sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. 
Bila mereka hendak melakukan sesuatu 
perbuatan maka mereka merinta agar juru 
kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah 
itu. Terserahiah nanti apakah mereka akan 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu, 
sesuai dengan tulisan anak panah yang 
diambil itu. Kalau yang terambil anak panah 
yang tidak ada tulisannya, maka undian 
diulangisekalilagi. 

26?. Yang dimaksud dengan han ini salah: 
masa liaji wada’, haji terakhir yang dilakukan 
oleh Nabi Muhammad saw. 

262. Dibolehkan memakan makanan yang 
diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa. 

263 Buruan yang ditangkap binatang buas 
semata-mata untukmu dan tidak dimakan 
sedikit pun oleh binatang itu. 

264. Ada yang mengatakan perempuan- 

perempuan yang merdeka 

265 Sakit yang tidak boleh kena air. 

266. Menyentuh, menurut jumhur ialah ' ber 
sentuhan kulit." Sedang sebagian mufasir 
adalah bercampur sebagai suami istri. 1 
267 Perjanjian akan mender,gar dan meng- 
ikuti Nabi dalam segaia keadaan yang di- 
ikrarkan waktu bafah (prasetia). 

















































































































1 


Seri tjfig dliiij 



penghuni 


mereka 

itiilah 


dengan dan mereka mereka 

ayat-2 Kami mendustakan kafir 


dan orang orang 
yang 


nikmat 


i \jp>\ \&\ ©L © 


ingatlah 


mereka 

beriman 


orang-2 

yang 


vvahai 


10 


neraka 


j9k_4JJwj\ \_jJz2uj jl p-& J pi===^J*> aJ 


tangan-2 

mereka 


kepada memanjangkan/ untuk kaum berke- tat- 

kalian meluaskan hendak kala 


atas 

kalian 


Lt \'M 

hendaklah Allah danke- (pada) danber- 
bertawakal pada Allah takwalah 








X\ 


Allah 


dari/terha- 
dap kalian 


tangan-tangan maka Dia 

mereka menahan 


il£l« aSsI JJmIj 


zakat 


dan kalian 
menunaikan 


salat 


kalian sum 
mendirikan jika 


beserta 

kalian 


simgguh 


pinjaman (pada) 

Allah 

dan kalian dan kalian mem- dengan 

meminjamkan bantu mereka rasul-2-Ku 

* > • A y 

p^>'J 

dan kalian 
beriman 

j 



i)\jA T- .iS»*V 

bG- 

dan sungguh Aku akan 
memasukkan kalian 

kesalahan-kesalahan 

kalian 

dari 

kalian 

sungguh Aku 
akan menghapus 

baik 


✓ SS s 


' ■" '. > , e /'Tir. 

j A. £= s a \ 


sesudah 


kafir/ maka ba- 

ingkar rang siapa 


sungai- 

sungai 


bawahnya dari 


mengalir 


surga 


> 

maka de¬ 
ngan sebab 

_ 

.* i*"Vi 


12 


9 s'**** t 1 «*' + S' ,3V, !> ^ 

*XA3 p ^ 


jalan 


sama/ 

lums 


di'a telah maka 
sesat sungguh 


di antara 
kalian 


demikian/ 

itu 


_ o ^ ^ s' ^ j** 1 y 


keras 

membatu 


hati 

mereka 


dan Kami 
jadikan 


p ts '"** 

Kamikutuk 

mereka 


pt^ 

mereka 
melanggar 

,-z, - it'' .*/•<■' v ''t ^ Ti ^ 

UL* *3^ ■ =o 1 ^ 


pepanjian 

mereka 


dari bagian 

apa yang 


dan mereka 
melupakan 


tempat- 

tempatnya 


dari 


perkataan 


mereka 

mengubah 


*Lr vti -''It i'' kI - ' e 

V/ ptr? x* it hJi* 

di antara sedikit ke- di antara orang yang atas kamuakan kamuper- dan dengan- mereka di- 

mereka cuali mereka khianat melihat nahberiienti tidak nya ingatkan 


~ > ti -S t -Ja ?i •i'' t 

L-«»£; <*Uii Oj. ^CA^IJ 


orang-orang yang 
13 berbuatbaik 


Dia me- Allali sesung- 
nyukai guhnya 


dan biar- 
kanlah 


dari 

mereka 


maka 

maafkan 


Bani 

perjanjian Allah 

telali dan 

mengambil sungguli 

a 

orang-orang 
yang beriman 

r/i 

i 

4ii\ 

JL3J 



Os's'*' 


Allah 

dan ber~ pemimpin 

firman 

duabelas 

di antara 
mereka 

dan Kami te¬ 
lah mengangkat 

Israil 

f 



,-^.^■■4.31 

di 

rji 


5. Al-Ma’idah 109 

10. Adapun orang orang yang kafir 
dan mendustakan ayat ayat Kami, me¬ 
reka itulah penghuni neraka 

11. Wahai orang-orang yang ber¬ 
iman! Ingatlah nikmat Allah (yang 
diberikan) kepadamu, ketika suatu 
kaum bermaksud hendak menye- 
rangmu dengan tangannya, lalu Allah 
menahan tangan mereka dari kamu 
Dan bertakwalah kepada Allah dan 
hanya kepada Allah lah hendaknya 
orang-orang beriman itu bertawakal 

12. Dan sungguh Allah telah meng- 
ambi! perjanjian dari Bam Israil dan 
Kami telah mengangkat dua belas 
orang pemimpm di antara mereka. 
Dan Allah berfirman, Aku bersama- 
mu “ Sungguh, jika kamu melaksana- 
kan salat dan menunaikan zakat serta 
beriman kepada rasul-rasul-Ku dan 
kamu bantu mereka dan kamu 
pmjamkan kepada Allah ptnjaman 
yang baik, 2 ® pasti akan Aku hapus ke 
salahan kesalahanmu dan pasti, akan 
Aku masukkan ke dalam surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai. 
Tetapi barang siapa kafir di antaramu 
setelah itu, maka sesungguhnya dia 
telah tersesat dari jalan yang lurus. 1 

13. (Tetapi) karena mereka melanggar 
janjmya maka Kami melaknat mereka, 
dan Kami jadikan hati mereka keras 
membatu Mereka suka mengubah fir 
man (Allah) dari tempatnya, 269 dan me¬ 
reka (sengaja) melupakan sebagian 
pesan yang telah diperingatkan kepa 
da mereka Engkau (Muhammad) 
senantiasa akan melihat pengkhianat- 
an dari mereka kecuali sekelompok 
kecil di antara mereka (yang tidak ber- 
khianat), maka maafkanlah mereka 
dan biarkan mereka. Sungguh, Allah 
menyukai orang orang yang berbuat 
baik 


i 


268. Menginfakkan harta untuk menunat- 
kan kewajiban dengan hati yang ikhias. 

269. Mengubah art! kata-kata, tempat, atau 
menambah dan mengurangi 





































































































110 5. Al-ft/la’idah 

14. Dan di antara orang orang yang 
mengatakan, "Kami ini orang Nasrani," 
Kami telah mengambil perjanjian me- 
reka, tetapi mereka (sengaja) melu- 
pakan sebagian pesan yang telah di- 
peringatkan kepada mereka, maka 
Kami timbulkan permusuhan dan ke- 
bencian di antara mereka hingga hari 
kiamat. Dan kelak Allah akan mem- 
beritakan kepada mereka apa yang 
telah mereka kerjakan. 

15. Wahai Ahli Kitab 1 Sungguh, rasul 
Kami telah datang kepadamu, men- 
jelaskan kepadamu banyak hal dari 
(isi) Kitab yang kamu sembunyikan, 
dan banyak (pula) yang dibiarkannya. 
Sungguh, telah datang kepadamu 
cahaya dari Allah dan Kitab 270 yang 
menjelaskan, 

16. dengan Kitab itulah Allah mem¬ 
ber! petunjuk kepada orang yang 
mengikuti keridaan-Nya ke jalan ke- 
selamatan, dan (dengan Kitab itu pula) 
Allah mengeluarkan orang itu dari 
gelap gulita kepada cahaya dengan 
izm-Nya, dan menunjukkan ke jalan 
yang lurus. 

17. Sungguh, telah kafir orang yang 
berkata, "Sesungguhnya Allah itu 
dialah Al-Masih putra Maryam." Ka 
takanlah (Muhammad), "Siapakah 
yang dapat menghalang-halangi ke- 
hendak Allah, jika Dia hendak mem 
binasakan Al Masih putra Maryam 
beserta ibunya dan seluruh (manusia) 
yang berada di bumi?' dan milikAllah- 
lah kerajaan langit dan bumi dan apa 
yang ada di antara keduanya. Dia men 
ciptakan apa yang Dia Kehendaki. Dan 
Allah Mahakuasa atassegala sesuatu 


270 Cahaya maksudnya Nab' Muhammad 
saw. dan Kitab maksudnya Al-Qur’an. 




'o _v&i 'v-lA v. v 




perjanjian Kami telah orang-orang sungguh mereka orang-orang dan di 

mereka mengambil Nasrani kamt mengatakan yang antara 


I Aaj l p r ,^ ,. ‘ uj V3 Aj 'Jj 


9S Str^ 9, 


di antara maka Kami dengan- mereka di- dari bagian maka mereka 

mereka timbulkan nya peringatkan apa yang melupakan 


>'i > a* 

-Oil 


Allah akan memberi- 
tahu mereka 





hari sampai dan kebeneian/ 
kemarahan 






Ahli Kitab 


-wahai 


14 


mereka keqakan 


adalah 

mereka 


dengan 
apa yang 


it: 

banyak 




dari 

apa yang 


P 






kepada 

kalian 


dia men¬ 
jelaskan 


rasul Kami 


p— 


^ 13 


telah datang 
kepada kalian 


sung¬ 

guh 






dari 


dan memaafkan/ 
membiarkan 


(isi) 

Al-Kitab 


dari 


kalian sem¬ 
bunyikan 






adalah 

kalian 


^ i ^ •£ i I 

^~= s, j jy 


cahaya Allah 


dari 


telah datang 
kepada kalian 


sung 

guh 






5\ 


yang 


kepada kegelapan 



A) 

9 

© 

Allah 

dengannya 

memberi 



(Kitab) 

petunjuk 

15 



r 

\<\ 


kebanyakan 

$ * 4 


nyata/ 

jelas 


dari 


dan Dia menge¬ 
luarkan mereka 


ke- 

selamatan 


fc/.. 

jalan 




yang lurus 


jalan 


ke¬ 

pada 

dan Dia memberi 
petunjuk mereka 

dengan 

izin-Nya 

cahaya/ 

terang 


jA 

ail 

k 

\3JlS 



0 

e_** " 



Al-Masih 

Dia 

(adalah) 

Allah 

sung¬ 

guh 

mereka 

berkata 

orang-2 

yang 

telah sungguh 

kafir benar-2 

16 


. -* y ^-^5 .^ Or* 


Dia meng- jika sesuatu Allah dari menguasai maka kata- Maiyam putra 

hendaki siapa yang kanlali 


•a, » 's'*' "T 

\^J A 3 ^ '—5--v'4J 0* 


di 


dan siapa 
yang 


dan Maryam 
ibunya 


putra 


Al~Masih 


membi- 

nasakan 


untuk 


j?yi\j Aj 

dan langit 


9 ^ f 


kerajaan dan kepu- seluruh- 

nyaan Allah nya 


bumi 




Maha- sesuatu segala atas dan Dia ke- apa Dia men- di antara dan apa 

17 kuasa Allah hendaki yang ciptakan keduanya yang 



a 















































































































5, Al-Ma’idah 111 

18. Orang Yahudi dan Nasrani ber- 
kata "Kami adalah anak-anak Allah 
dan kekasih-kekasih Nya * Katakanlah, 
“Mengapa Allah menyiksa kamu ka- 
rena dosa-dosamu? Tidak, kamu ada¬ 
lah manusia (biasa) di antara orang 
orang yang Dia ciptakan. Dia meng- 
ampuni siapa yang Dia Kehendaki dan 
menyiksa siapa yang Dia kehendaki. 
Dan milik Allah seluruh kerajaan langit 
dan bumi serta apa yang ada di antara 
keduanya. Dan kepada-Nya semua 
akan kembali." 

19. Wahai Ahli Kitab! Sungguh rasul 
Kami telah datang kepadamu men- 
jelaskan (syariat Kami) kepadamu 
ketika terputus (pengiriman) rasul 
rasul, agar kamu tidak mengatakan 
"Tidak ada yang datang kepada kami 
baik seorang pembawa berita gembira 
maupun seorang pemberi penngatan. 
Sungguh, telah datang kepadamu 
pembawa berita gembira dan pemberi 
peringatan Dan Allah Mahakuasa atas 
segala sesuatu 

20. Dan (ingatlah), ketika Musa ber 
kata kepada kaumnya, “Wahai kaum- 
ku! Ingatlah akan nikmat Allah kepa¬ 
damu ketika Dia mengangkat nabi- 
nabi di antaramu, dan menjadikan 
kamu sebagai orang orang merdeka, 
dan memberikan kepada kamu apa 
yang belum pernah diberikan kepada 
seorang pun di antara umat yang lain." 

21. Wahai kaumku! Masukiah ke ta- 
nah suci (Palestma) yang telah ditentu 
kan Allah bagimu, 2 '’ danjanganlah ka¬ 
mu berbalikke belakang (karena takut 
kepada musuh), nanti kamu menjadi 
orang yang rugi 

22. Mereka berkata, Wahai Musa! 
Sesungguhnya di dalam negeri itu ada 
orang-orang yang sangat kuat dan 
kejam, kami tidak akan memasukinya 
sebelum mereka keluar darinya. Jika 
mereka keluar dari sana, niscaya kami 
akan masuk.” 

23. Berkatalah dua orang laki-laki di 
antara mereka yang bertakwa yang 
telah diberi nikmat oleh Allah, "Ser- 
bulah mereka melalui pmtu gerbang 
(negeri) itu. Jika kamu memasukinya 
niscaya kamu akan menang Dan ber 
tawakallah kamu hanya kepada Allah 
jika kamu orang orang beriman.” 


271 Tanah Palestma itu ditentukan Allah ba 
gi kaum Yahudi selama mereka benman dan 
taat kepada Allah 




































































































112 5. Al-Ma’idah 

24. Mereka berkata, "Wahai Musa! 
Sampai kapan pun kami tidak akan 
memasukmya selama mereka masih 
ada di dalamnya, karena itu pergilah 
engkau bersama Tuhanmu dan ber- 
peranglah kamu berdua. Biarlah kami 
tetap (menanti) di sini saja." 

25 Dia (Musa) berkata "Ya Tuhanku, 
aku hanya menguasai diriku sendiri 
dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah 
antara kami dengan orang orang yang 
fasikitu" 

26. (Allah) berfirman, "(Jikademikian), 
maka (negeri) itu terlarang buat me¬ 
reka selama empat puluh tahun, 
(selama itu) mereka akan mengem- 
bara kebingungan di bumi. Maka 
janganlah engkau (Musa) bersedih ha- 
ti (memikirkan nasib) orang-orang 
yang fasikitu." 

27. Dan ceritakanlah (Muhammad) yang 
sebenarnya kepada mereka tentang 
kisah kedua putra Adam, 272 ketika 
keduanya mempersembahkan kurban 
maka (kurban) salah seorang dart 
mereka berdua (Habil) diterima dan 
dari yang lain (Qabil) tidak diterima 
Dia (Qabil) berkata 'Sungguh, aku 
pasti membunuhmu!' Dia (Habil) ber¬ 
kata, Sesungguhnya Allah hanya me- 
nerima (amal) dari orang yang ber- 
takwa.' 

28. “Sungguh jika engkau (Qabil) 
menggerakkan tanganmu kepadaku 
untuk membunuhku, aku tidak akan 
menggerakkan tanganku kepadamu 
untuk membunuhmu. Aku takut ke¬ 
pada Allah, Tuhan seluruh alam “ 

29. ‘Sesungguhnya aku ingin agar 
engkau kembali dengan (membawa) 
dosa (membunuh)ku dan dosamu sen 
diri, maka engkau akan menjadi peng 
hum neraka- dan itulah balasan bagi 
orang yang zalim." 

30. Maka nafsu (Qabil) mendorong- 
nya untuk membunuh saudaranya, 
kemudian dia pun (benas benar) mem- 
bunuhnya maka jadilah dia termasuk 
orang yang rugi 

31. Kemudian Allah mengutus seekor 
burung gagak menggali tanah untuk 
diperhhatkan kepadanya (Qabil) ba 
gaimana dia seharusnya mengubur- 
kan mayat saudaranya Qabil berkata, 
'Oh celaka aku! Mengapa aku tidak 
mampu berbuat seperti burung gagak 
ini sehingga aku dapat menguburkan 
mayat saudaraku ini 7 " Maka jadilah dia 
termasuk orang yang menyesal. 


6 sjsLU 



\£\>Z G7\ y tsl 

maka di da- mereka selama/ selama- kami me- tidak sungguh hai mereka 

pergilah iamnya selagi lamanya masukinya akan kami Musa berkata 






<-j>j C|p 

Tuhan- (Musa) 
ku beikata 24 


sungguh makaperang- dan Tuhan kamu 


s' ^ 9 \ 


orang-orang 
yang duduk 


di 

sini 


kami lah kalian berdua kamu 


ke- aku me- tidak sungguh 

cuhli nguasai aku 


kaum 


api- 

kami sahkanlah daraku 


AP-uj (jryoji (iM-M-ill 


tahun 


empat 

puluh 


-atas diharam- maka sungguh (Allah) 

mereka kan/dilarang ia (negeri itu) berfirman 25 


orang-orang 
yang fasik 


kaum atas/ ter- kamu pu- maka bumi di mereka mengem- 

bara kebingungan 




orang-orang 
yang fasik 


kaum atas/ ter- kamu pu- maka 

hadap tus asa jangan 


1*1 1 1 *1 • I -II 


berkurban 


sebenarnya 


"I 

r ] 


'C 

fS &s 

Adam 

dua 

berita/ 

atas dan ba- 


anak 

cerita 

inereka eakanlah 


26 




* S'* 


J6 >VI Si Jp pj PP' hi 


sungguh akan dia yang 

kubunuli kamu berkata lain 


dari diterima dan salah satu 

tidak keduanya 


dari maka 
diterima 


3? $i UZ f 4l © 3Si ii! 3P' Cl 36 

tangan kepa- kamukem- sung- orang-2 yang dari Allah akan sungguh iaber- 

kamu daku bangkan gulijika 27 bertakwa menerima hanyalah kata 






a q c 3 &% M i z igzi 

Allah aku sesung- untuk membu- kepada tangan- mengembangkan/ aku tidak- untuk mem- 

takut guhnyaaku null kamu kamu ku mengayunkan lah bunuhku 




aV m (ffh 1* >Tt < ^ 

o\ Pj' Lil so 

maka kamu dan dosa dengan kamu agar aku sungguh seluruh alam Tulian Pe- 

_adalah kamu dosaku kembali ingin aloi 28 melihara 


CP \j\< 3)^*3 jllli q* 




^.4 \ s E 


maka menja- 
dikan mudah 


29 


orang-orang 

zalim 


pemba- dan yang neraka 
lasan demikian itu 


penghuni 


dari 


V- 9 \Z ^ S’ S’ / J*. ^ /' 

S. • J i^ (jLs 3^ 




orang-orang 
yang rugi 


dari maka maka ia mem- sauda- membu- hawa baginya 
jadilah ia bunuhnya ranya nuh nafsunya (Qabil) 


PP Cjl pi 4 




iSP ^ w 1 'T ' 

4Jiil Cop 


nienutupi/ bagai- untuk memper- bumi di menggali seekor Allah maka me- 

mengubur mana lihatkannya gagak ngirimkan 


iU, j£* 3fi Si oprt 36 Pu ; 

seperti 


aku bah- mengapa aku 


aduhai 


■ s' *<■' C 




31 


orang 2 yang dan 
menyesal 


maka 
jadilah ia 


sauda- mayat 
raku 


f amhnna : M^inWWa 


Jfi k <CJ>A 


ia ber- sauda-\ 

kata ranya 

mayat 

- /'if 

maka aku 

burung 

nienutupi 

gagak 




272 Para mufasir mengatakan, namanya 
Qabil dan Habil. 










































































ijlLII 



I i MB 


'SC ,' (c' s Y \'.*'s ■''\\ • 1*7 

jM* 3 O* **-»' <J$?. cP L. a“.±rs= » viUj (_>>-' jrj. 


mem- barang bahwa 
bunuh siapa dia 


Israil 


Bani atas 


Kami itu/de- sebab dari 

tetapkan roikian 


Oli===0s <j .sOs j\ j\k> OO 

burnt di membuar atau sese 


ia mem 
bunuh 


makase- 

akan-akan 


_ _ _ bukan seorang 

kerusakan orang karena 



tit 

*<SSS / - 

0O=S=i3 

licit 

V " 

0*3 

•* ✓ * 


manusia 

ia meng- 
hidupkan 

maka se- 
akan-akan 

maigliidup- 

kannya 

dan barang 
siapa 

sclumhnya 

manusia 


o\ 

.-.vr.u. 

ilij 



f* S' 


> 



banyak 

sung- kemu- 
guh dian 

dengan 

keterangan-2 

rasul-rasul 

Kami 

telah datang 
kqpada mereka 

dan 

sungguh 

selumhnya 


s s. y&t. s* * -*'» . .;r, • s'\t\ ' ***“ 

Lfcjj, ||p ■ /• j_y®ji * -—D3.i -X-»o 


l! * • * 


sungguh benar-benar orang-orang bumi di itu/ sesudah dari/di an- 

hanyalah 32 yangmelampam batas demikian taramereka 


.st, • A„*" .‘i, i>r'" 


bumi 


dan mereka 
berusaha 


dan rasul- Allah 
Nya 


mereka 

mememngi 


orang-2 

yang 


pemba- 

lasan 


* » A <■£ vf /> ’ i S\''< 

-X—j! >da_-AJ ji 

dipotong atau 


tangan 

mereka 


mereka 

disalib 


atau mereka 
dibunuh 


bah¬ 

wa 


keru¬ 

sakan 




o-t *»u, z " * 

\yu} j\ ot p-fVj'J 


>-?> < 


demikian 

itu 


bumi/ 

negeri 


dari 


mereka atau yang berla- dari 
dibuang man/silang 


dankaki 

mereka 


J^Jajp kSiAc. i ij JL^Jj 0213 \ L$j*->r jL$3 


0‘S.' 


> * 


4. 


besar 


siksaan 


akhirat 


di dan bag; dunia 

mereka 


di kehmaan 


mereka 


\yAc& <A jO <>* 5?^ 


maka atas kalian bah- se- dari mereka orang-orang ke- 

ketahuilah mereka menguasai wa belum bertobat yang euali 33 

t >-"l .^r-c AA L 0 - - < A . 

n. ~ j Ou i Gp " j i 


(mereka) 

beriman 


orang-orang 

yang 


wahai 


34 


Maha Maha Allah bahwa- 

J?enyayang_ Pengampun sanya 


4 X^ 4 —“ 0> <4^_0^31 -OH <ui\ (yL«d 

dan jalan yang kepa- 

berjihadlah mendekatkan da-Nya 


jalan- pada 
Nya 


dan 

carilali 


(pada) bertak- 

Allah walah 


dJ p \jjLk==* c}jp\ 0| © 03jp-=i^ 


sekiranya kalau mereka 
kafir 


orang-2 sesung- 

yang guhnya 35 


kalian mendapat 
keuntungan 


supaya 

kalian 


(jA Aj \jAIaJ OlfT <3. X* >0 


dari dengan- untukme- bersa- danseperti/ selurah- 

nya nebusdiri manya sebanyakitu nya 


bumi 


di apa bagi 
yang mereka 


S!K % 0* tl ' 9 * ~ 'i 1 " - '1 -* 1 {'•" 

e* 4^—-.si' 


0S' 




> > * 




- -'i 


pedih siksaan dan bagi dan diteiima tidak kiamat 
36 mereka mereka 


hari siksaan 


kampungsunnah. 


5. Al-Ma’idah 113 

32. 0!eh karena itu Kami tetapkan 
(suatu hukum) bagi Eani Israil, bahwa 
barang siapa membunuh seseorang, 
bukan karena orang itu membunuh 
orang lain, 27 * atau bukan karena ber- 
buat kerusakan di bumi, maka seakan- 
akan dia telah membunuh semua ma- 
nusia. 27 ' Barang siapa memelihara 
kehidupan seorang manusia, maka se- 
akan akan dia telah memelihara kehi¬ 
dupan semua manusia Sesungguhnya 
rasul Kami telah datang kepada mere¬ 
ka dengan (membawa) keterangan 
keterangan yang jelas. Tetapi kemu- 
dian banyak di antara mereka setelah 
itu melampaui batas di bumi. 

33. Hukuman bagi orang-orang yang 
memerangi Allah dan rasu!-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi, hanya- 
lah dibunuh atau disalib, atau di¬ 
potong tangan dan kaki mereka secara 
silang, 275 atau diasingkan dari tempat 
kediamannya. Yang demikian itu ke- 
hinaan bagi mereka di dunia dan di 
akhirat mereka mendapat azab yang 
besar. 

34. Kecuali orang-orang yang ber 
tobat sebelum kamu dapat me¬ 
nguasai mereka; maka ketahuilah, 
bahwa Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang. 

35. Wahai orang-orang yang ber¬ 
iman! Bertakwalah kepada Allah dan 
earilah wasilah (jalan) untuk mende¬ 
katkan dirt kepada Nya, dan berjihad- 
lah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar ka 
mu beruntung 

36. Sesungguhnya orang-orang yang 
kafir seandainya mereka memiliki 
segala apa yang ada di bums dan di- 
tambah dengan sebanyak itu (lagi) 
untuk menebus diri mereka dari azab 
pada hari kiamat, niscaya semua (te 
busan) itu tidak akan diterima dari 
mereka Mereka (tetap) mendapat 
azab yang pedih. 


273. Yakni membunuh orang bukan karena 
qisas 

274 Hukum ini bukanlah mengenai Bani 
Israil saja, tetapi juga mengenai manusia 
semuanya. Allah memandang bahwa 
membunuh seseorang itu adalah seperti 
membunuh semua manusia begitu juga 
sebaliknya 

275. Memotong tangan kanan dan kaki kiri, 
dan kalau melakukan kejahatan sekali lagi 
maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan. 








































































































114 5. Al-Ma’idah 

37. Mereka ingin keluar dari neraka 
tetapi tidak akan dapat keluar dart 
sana. Dan mereka mendapat azab 
yang kekal 

38. Adapun orang laki-laki maupun 
perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) balasan 
atas perbuatan yang mereka lakukan 
dan sebagai siksaan dari Allah Dan 
Allah Mahaperkasa Mahabijaksana 

39. Tetapi barang siapa bertobat se 
telah melakukan kejahatan itu dan 
memperbaiki diri, maka sesung 
guhnya Allah menerima tobatnya. 
Sungguh, Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

40 Tidakkah kamu tahu, bahwa Allah 
memiliki seluruh kerajaan langit dan 
bumi, Dia menyiksa siapa yang Dia 
kehendaki dan mengampuni siapa 
yang Dia kehendaki Allah Mahakuasa 
atas segala sesuatu 

41. Wahai Rasul (Muhammad) 1 Ja= 
nganlah engkau disedihkan karena 
mereka berlomba-lomba dalam ke- 
kafirannya Yaitu orang orang (muna 
fik) yang mengatakan dengan mulut 
mereka, “Kami telah beriman “ padahal 
hati mereka belum beriman, dan juga 
orang orang Yahudi yang sangat suka 
mendengar (berita berita) bohong 276 
dan sangat suka mendengar (per 
kataan perkataan) orang lain yang 
belum pernah datang kepadamu 277 
Mereka mengubah kata kata (Taurat) 
dari makna yang sebenarnya Mereka 
mengatakan, "Jika ini yang diberikan 
kepadamu (yang sudah diubah) te 
rimalah, dan jika kamu diberi yang bu- 
kan ini, maka hati-hatilah. 1 Barang 
siapa dikehendaki Allah untuk di 
biarkan sesat, sedikit pun engkau tidak 
akan mampu menolak sesuatu pun 
dari Allah (untuk menolongnya) Me 
reka itu adalah orang-orang yang su 
dah tidak dikehendaki Allah untuk me- 
nyucikan hati mereka. Di dunia mereka 
mendapat kehinaan dan di akhirat 
akan mendapat azab yang besar 


276. Orang-orang Yahudi sangat suka 
mendengar perkataan perkataan pendeta 
mereka yang bohong, atau sangat suka 
mendengar perkataan perkataan Nabi 
Muhammad saw. untuk disampa kan kepada 
pendeta-pendeta dan kawan-kawan mereka 
dengan cara yang tidak jujur. 

277 Mereka sangat suka mendengar 
perkataan perkataan pemimpin pemimpin 
mereka yang bohong yang belum pernah 
bertemu dengan Nab Muhammad saw. 
karena sangat benci kepadanya atau sangat 
suka mendengar perkataan-perkataan Nabi 
Muhammad saw untuk disampaikan secara 
tidakjujurkepada kawan kawannya 



\amnfinaifihnai 


























































5. Al-Ma’idah 115 

42. Mereka sangat suka mendengar 
berita bohong banyak memakan 
(makanan) yang haram. 2 ™ Jika mereka 
(orang Yahudi) datang kepadamu (Mu¬ 
hammad untuk meminta putusan), 
maka berilah putusan di antara me¬ 
reka atau berpalinglah dari mereka, 
dan jtka engkau berpalmg dari mereka 
maka mereka tidak akan memba- 
hayakanmu sedikit pun. Tetapi jika 
engkau memutuskan (perkara me 
reka), maka putuskaniah dengan adi! 
Sesungguhnya AHah menyukai orang- 
orang yang adil 

43. Dan bagaimana mereka akan 
mengangkatmu menjadi hakim me 
reka, padaha! mereka mempunyai Tau- 
rat yang di dalamnya (ada) hukum 
Allah, nanti mereka berpaling (dari 
putusanmu) setelah itu? Sungguh, 
mereka bukan orang orang yang ber 
iman. 

44. Sungguh, Kami yang menurun- 
kan Kitab Taurat, di dalamnya (ada) 
petunjuk dan cahaya Yang dengan 
Kitab itu para nabi yang berserah diri 
kepada Allah memberi putusan atas 
perkara orang Yahudi, demikian juga 
para ulama dan pendeta pendeta 
mereka sebab mereka diperintahkan 
memelihara kitab-kitab Allah dan 
mereka menjadi saksi terhadapnya. 
Karena itu janganlah kamu takut 
kepada manusia, (tetapi) takutlah 
kepada-Ku Dan janganlah kamu jual 
ayat-ayat Ku dengan harga murah. Ba- 
rang siapa tidak memutuskan dengan 
apa yang diturunkan Allah, maka me 
reka itulah orang orang kafir. 

45. Kami telah menetapkan bagi me¬ 
reka di dalamnya (Taurat) bahwa 
nyawa (dibalas) dengan nyawa mata 
dengan mata hidung dengan hidung, 
telmga dengan telinga, gigi dengan 
gigi, dan luka-luka (pun) ada g/sasnya 
(balasan yang sama) Barang siapa 
melepaskan (hak g/sas)nya, maka itu 
(menjadi) penebus dosa baginya Ba 
rang siapa tidak memutuskan perkara 
menurut apa yang diturunkan Allah, 
maka mereka itulah orang orang zalim 


278 Seperti uang snap dan sebagainya. 

279 Pengikut pengikut Injil itu diharuskan 
memutuskan perkara sesuai dengan apa yang 
diturunkan Allah di dalam Injil itu, sampai 
kepada masa diturunkan ATQur an. 

280 Orang yang tidak memutuskan perkara 
menurut hukum Allah ada tiga macam a) 
Karena benci dan ingkarnya kepada hukum 
Allah, orang yang semacam ini kafir (A/ 
Ma idah (5). 44) b) Karena menurut hawa 
nafsu dan merugikan orang lain dinamakan 
zalim (Al Ma idah (5) : 45) c). karena fasik 
sebagaimana terdapat dalam ayat 47 surah 
ini. 
















































































116 5. Al-Ma’idah 

46 Dan Kami teruskan jejak mereka 
dengan mengutus Isa putra Maryam, 
membenarkan kitab yang sebelum- 
nya, yaitu Taurat Dan Kami menurun- 
kan Injil kepadanya di dalamnya 
terdapat petunjuk dan cahaya, dan 
membenarkan kitab yang sebelum- 
nya yaitu Taurat, dan sebagai pe¬ 
tunjuk serta pengajaran untuk orang 
orang yang bertakwa. 

47 Dan hendaklah pengikut Injil 
memutuskan perkara menurut apa 
yang diturunkan Allah di dalamnya, 279 
Barang siapa tidak memutuskan per 
kara menurut apa yang diturunkan 
Allah, maka mereka itulah orang 
orang fasik. 280 

48. Dan Kami telah menurunkan Kitab 
(Al-Quran) kepadamu (Muhammad) 
dengan membawa kebenaran, yang 
membenarkan kitab kitab yang ditu¬ 
runkan sebelumnya dan menjaga 
nya, 28 ' maka putuskanlah perkara 
mereka menurut apa yang diturunkan 
Allah dan janganlah engkau mengikuti 
keinginan mereka dengan mening 
galkan kebenaran yang telah datang 
kepadamu. Untuk setiap umat di 
antara kamu, 282 Kami berikan aturan 
dan jalan yang terang. Kalau Allah 
menghendaki, niscaya kamu dijadi 
kan Nya satu umat (saja), tetapi Allah 
hendak menguji kamu terhadap 
karunia yang telah diberikan-Nya ke¬ 
padamu, maka berlomba lombalah 
berbuat kebajikan. Hanya kepada 
Allah kamu semua kembali lalu di- 
beritahukan-Nya kepadamu terhadap 
apa yang dahulu kamu perseli- 
sihkan, 

49. Dan hendaklah engkau memutus¬ 
kan perkara di antara mereka menurut 
apa yang diturunkan Allah, dan ja¬ 
nganlah engkau mengikuti keinginan 
mereka. Dan waspadalah terhadap 
mereka, jangan sampai mereka mem- 
perdayakan engkau terhadap sebagi- 
an apa yang telah diturunkan Allah 
kepadamu Jika mereka berpaling (dari 
hukum yang telah diturunkan Allah), 
maka ketahuilah bahwa sesung- 
guhnya Allah berkehendak menimpa- 
kan musibah kepada mereka di- 
sebabkan sebagian dosa-dosa mereka. 
Dan sungguh kebanyakan manusia 
adalah orang orang yang fasik. 

50. Apakah hukum Jahiliah yang 
mereka kehendaki? (Hukum) siapakah 
yang lebih baik daripada (hukum) 
Allah bagi orang orang yang meyakini 
(agamanya)? 


281 Al Qur'an adalah ukuran untuk me- 
nentukan benar dan tidaknya ayat ayat 
yang diturunkan dalam kitab kitab sebe 
lumnya. 

282. Umat Nabi Muhammad saw. dan 
umat-umat sebelumnya. 


jv , 0 SJoLJlI m 



dari/ dua tangannya/ an- terhadap yang mem- Maryam putra dengan jejak-jejak atas dan Kami telah 
yaitu sebelumnya tara apa yang benarkan ‘Isa mereka meneruskan 


CftJ LJ a 4 ALAilj Aj 


antara terhadap dan yang dan petunjuk di da- 
apa (kitab) membenarkan cahaya lamnya 


Injil 


dan Kami telah 
memberikarmya 


Taurat 


3 i {ja 


dan hendaklah 
memutuskan 


46 


bagi c*rang-2 
yang bertakwa 


danpe- 

lajaran 


dan menjadi 
petunjuk 


Kitab 

Taurat 


Jji £_> t4 jdhh >1 


dari/ dua ta~ 
yaitu ngannya 

A 9 ' 


menu- dengan 

runkan apa yang 


meaiu- tidak dan barang dida- (oleh) menu- dengan 
tiiskan siapa lamnya Allah runkan apa yang 


Injil 


keluarga/ 

pengikut 


' le't, X'V’b.' s'•A. \u » < ’Tf'i'T 

tiUl, pJb dJuJjls Aisl 


Al-Kitab 


kepada dan Kami telah 
kamu menurunkan 


47 


orang-orang 
yang fasik 


mere- 

kalah 


maka Allah 
mereka itu 


. ^ er ''‘S' 

> ' 

X 

bt 

» xx 

A Jj 

^9^ X ** 

^ 14 

x. - 

LaJcvs - 4 


dan yang 

Kitab 

dari 

dua tangan/ 

antara terhadap 

yang mem- 

dengan 

menjaga 



sebelumnya 

apa yang 

benarkan 

kebenaran 


Aijl jyi l«-> Jk -4===?j>.\» <C4 




< X 


S'’*'' 


hawa naf- 
su mereka 


kalian danja- Allah menu- dengan di antara maka alasnya 

mengikuti nganlah runkan apa yang mereka putuskanlah 


tes pi. p, at M & 


dan jalan peraturan di antara Kami telah bagitiap- kebe- dari telah datang dari 

yang terang kalian menjadikan tiap(umat) naran kepada kamu apa yang 


t 

3 

0b Pi 

‘S x «x 

ail 

*>d 



X 

apa 

yang 

terha- 

dap 

Dia hendak akan 

menguji kalian tetapi 

yang 

satu 

umat 

niscaya Dia 
menjadikan kalian 

Allah 

meng¬ 

hendaki 

dan seki- 
mnya 




Ax O 


semua 

tempat kem- 
bali kalian 

Allah 

ke- kebajikan 

pada 

maka berlomba- 
lombalah 1 

14 

> 


Ax x ^ 

0\ b)j> 

^| 

V < ,JL 'JC 


dengan 
apa yang 

di antara 
mereka 

kalian dan hen- 

memutuskan daklah 

48 

kalian di da- 

perselisihkan lamnya 

kalian dengan 
adalah apa yang i 


Dia berikan 
kepada kalian 


? rs i «■ s.' o" v, 

-wJU jij aUi jyi 


dari mereka (tidak) supaya dan hati-hatilah hawanafsu kalian dan Allah menu- 
_menyesatkan kalian terhadap mereka mereka mengikuti jangan runkan 


^ X^x ^ 


S' ^ A i Vf if ' **x' - *j '| 7 , »x 


member! me- akan Allah menghen- bahwa- maka ke- mereka maka kepada (oleh) menu- apa se~ 

reka musibah daki sanya tahuilah berpaling jika kamu Allah runkan yang bagian 


^ 0 

< A 

OjA. 


45 

51' 

4 .s 

bh 

& A* 

9 s' 

s' 

apakah 

hukum 49 

sungguh 
orang-2 fasik 

manu¬ 
sia itu 

dari 

kebgnyak- 

an 

dan 

sungguh 

dosa-dosa 

mereka 

dengan 

sebagian 

© 

*4 


ill 

s' 

C£ 

*•< 

CA***^* 

»// - 

A s *t*s 

bj*ri 

£udi 

S'**,**' * 

mereka 

50 yakin 

bagi 

kaum 

hukum 

(Nya) 

Allah 

dari¬ 

pada 

lebih 

baik 

dan 

siapakah 

mereka 

kehendaki 

Jahiliah 



wnpmjgsmnoh.org 













































































[amnnnmnnnak 


5. Al-Ma’idah 117 

51 Wahai orang-orang yang ber- 
iman! Janganlah kamu menjadikan 
orang Yahudi dan Nasrani sebagai te- 
man setia(mu), mereka satu sama lam 
salmg melindungi. Barang siapa di an- 
tara kamu yang menjadikan mereka 
teman setia, maka sesungguhnya dia 
termasuk golongan mereka. Sungguh, 
Allah tidak memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang zalim. 

52. Maka kamu akan melihat orang- 
orang yang hatinya berpenyakit se- 
gera mendekati mereka (Yahudi dan 
Nasrani), seraya berkata “Kami takut 
akan mendapat bencana “ Mudah- 
mudahan Allah akan mendatangkan 
kemenangan (kepada rasul Nya). atau 
sesuatu keputusan dari sisi Nya, se- 
hingga mereka menjadi menyesal ter 
hadap apa yang mereka rahasiakan 
dalam diri mereka 

53. Dan orang-orang yang beriman 
akan berkata, "Inikah orang yang ber- 
sumpah secara sungguh-sungguh de- 
ngan (nama) Allah bahwa mereka be- 
nar-benar beserta kamu?" Segala amal 
mereka menjadi sia-sia sehmgga me¬ 
reka menjadi orang yang rugi. 

54. Wahai orang-orang yang ber 
iman! Barang siapa di antara kamu 
yang murtad (keluar) dari agamanya, 
maka kelak Allah akan mendatangkan 
suatu kaum, Dia mencintai mereka 
dan mereka pun mencintai-Nya, dan 
bersikap lemah lembutterhadap orang- 
orang yang beriman tetapi bersikap 
keras terhadap orang orang kafir 
yang berjihad di jalan Allah, dan yang 
tidak takut kepada celaan orang yang 
suka mencela Itulah karuma Allah yang 
diberikan-Nya kepada siapa yang Dia 
kehendaki. Dan Allah Mahaluas (pem- 
berian-Nya), Maha Mengetahui 

55. Sesungguhnya penolongmu ha- 
nyalah Allah Rasul Nya, dan orang-orang 
yang beriman, yang melaksanakan sa 
lat dan menunaikan zakat, seraya tun- 
duk (kepada Allah). 

56. Dan barang siapa menjadikan 
Allah, rasul Nya, dan orang-orang 
yang beriman sebagai penolongnya, 
maka sungguh pengikut (agama) 
Allah itulah yang menang 

57. Wahai orang-orang yang ber¬ 
iman! Janganlah kamu menjadikan 
pemimpinmu orang orang yang mem- 
buat agamamu jadi bahan ejekan dan 
permainan, (yaitu) di antara orang- 
orang yang telah diberi kitab sebe- 
lummu dan orang orang kafir (orang 
musyrik) Dan bertakwalah kepada 
Allah jika kamu orang orang beriman. 


























































































118 5. Al-Ma’idah 

58. Dan apabiia kamu menyeru (me- 
reka) untuk (melaksanakan) salat, 
mereka menjadikannya bahan ejekan 
dan permainan. Yang demikian itu 
adalah karena mereka orang-orang 
yang tidak mengerti. 

59. Katakanlah, 'Wahai Ahh Kitab! 
Apakah kamu memandang kami 
salah, hanya karena kami beriman 
kepada Allah, kepada apa yang di- 
turunkan kepada kami dan kepada apa 
yang diturunkan sebelumnya? Sung- 
guh, kebanyakan dari kamu adalah 
orang-orang yang fasik." 

60. Katakanlah (Muhammad), 'Apa¬ 
kah akan aku beritakan kepadamu 
tentang orang yang lebih buruk pem- 
balasannya dari (orang fasik) di sisi 
Allah? Yaitu orang yang dilaknat dan 
dimurkai Allah, di antara mereka (ada) 
yang dijadikan kera dan babi 283 dan 
(orang yang) menyembah Tagut.' Me¬ 
reka itu lebih buruk tempatnya dan 
lebih tersesat dari jalan yang lurus 

61. Dan apabiia mereka (Yahudi atau 
munafik) datang kepadamu; mereka 
mengatakan, "Kami telah beriman, 11 
padahal mereka datang kepadamu 
dengan kekafiran dan mereka pergi 
pun demikian; dan Allah lebih me- 
ngetahui apa yang mereka sem- 
bunyikan. 

62. Dan kamu akan melihat banyak di 
antara mereka (orang Yahudi) ber- 
lomba dalam berbuat dosa, per- 
musuhan dan memakan yang haram 
Sungguh, sangat buruk apa yang me¬ 
reka perbuat. 

63. Mengapa para ulama dan para 
pendeta mereka tidak melarang 
mereka mengucapkan perkataan 
bohong dan memakan yang haram? 
Sungguh, sangat buruk apa yang me¬ 
reka perbuat. 

64. Dan orang-orang Yahudi berkata, 
"Tangan Allah terbelenggu. 1 ' 284 Sebenar 
nya tangan merekalah yang dibeleng 
gu dan merekalah yang dilaknat 
disebabkan apa yang telah mereka 
katakan itu, padahal kedua tangan 
Allah 285 terbuka; Dia memberi rezeki 
sebagaimana Dia kehendaki. Dan (Al- 
Qur’an) yang diturunkan kepadamu 
dari Tuhanmu itu pasti akan menam 
bah kedurhakaan dan kekafiran bagi 
kebanyakan mereka. Dan Kami 
timbulkan permusuhan dan kebencian 
di antara mereka sampai hari kiamat. 
Setiap mereka menyalakan api pe- 
perangan, Allah memadamkannya 
Dan mereka berusaha (menimbulkan) 
kerusakan di bumi Dan Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berbuat 
kerusakan 


283. Orang orang Yahudi yang melanggar 
kehormatan hari Sabat (lihat Al-Baqarah (2) 
: 65). 

284 Maksudnya adalah kikir 

285. Tangan Allah tidak sama dengan ta 

ngan manusia (makhluk) 








^ y"i 


Ji 

+* * 


kaum 

karena sung- 

demi- 

dan 

ejekan 

mereka menja- 

salat 

ke- 

kalian 

dan 


guh mereka 

kian itu 

permainan 

dikannya 


pada 

menyeru 

jika 


Sjul (jl t> CH) 


kami bah- kecuali/ dari 


kalian 


beriman 

wa 

lantaran kami 

membenci 

«*> 

3 < 

yp 

'A \ 


kata¬ 

kanlah 

59 

orang-2 
yang fasik 

kebanyak¬ 
an kalian 


apa¬ 

kah 


Kitab 


wahai 
Ah 11 


kata- mereka memper- tidak 

kanlah 58 gunakan akal 


dan 


sebe- dari diturun- dan apa kepada diturun- dan apa kepada 
lumnya kan yang * kami kan yang Allah 










dan 

murka 


Allah me- * orang Allah 
laknatnya yang 


di 

sisi 


pemba- 

lasan 


demi- dari dengan yang akuberitahu apa- 
kianitu_lebih buruk kepada kalian kah 


S* Slc-j JjbUj b 


lebih mereka 

buruk itu 


Tagut 

(berhala) 


danpe- 

nyembah 


dan 

babi 


kera 


di antara dan Dia kepada- 

mereka menjadikan nya 


gu %% ^ 






kami mereka 
beriman beikata 


mereka datang 
kepada kalian 


dan 

jika 


60 


jalan 


yang 

lurus 


dari 


dan lebih 
tersesat 


tempat 


&& s' Alt' h *■' •>* rf'f, -C' 


1 


mereka sem- adalah dengan lebih dan dengan- mereka sesung- dan dengan mereka dan 

bunyikan mereka apa yang tahu Allah nya keluar guhnya mereka kekafiran masuk sungguh 


A sZ "s' I N T| • X’A \'A s"' 

t| oyoH* 'J& •SJ.i 


dan dan dosa dida- mereka di antara kebanyak- dan kalian 

makan mereka permusuhan lam bersegera mereka an akan melihat 61 






oiang-2 ulama melarang mengapa mereka mereka apa sungguh 

Yahudi mereka tidak 62 keijakan adalah yang amat buruk 


haram 


ijf 

c 

ji-i 1 

»' 

<1 **9 ** 9 

j\^{ 

mereKa 

adalah 

apa sungguh haram 

yang amat buruk 

dan makanan 
mereka 

dosa/ 

bohong 

ucapan 

mereka 

dari 

dan pen- 
deta-pendeta 

efij 

* * 9 < 

Jo\ cAc* 4 )yAA 

1 4/ 

4lll Jb 
^ •* 

3$ 

cJlij 



dan mereka tangan terbe- terbe- 

dikutuk mereka lenggu lenggu 

Allah ta¬ 
ngan 

orang-2 

Yahudi 

dan 

beikata 

63 

mereka 

keijakan 


‘%k A" & 


s*'> A jb n , r-' 'A.< 


jJj Ji ijhi U 


keba- dan sungguh Dia ke- sebagai- Dia me- terbuka kedua ta- tetapi/ mereka dengan 
nyakan akan menambah hendaki mana nafkahkan keduanya ngan-Nya bahkan berkata apa yang 


> 'e" - "r"u "t’S X" 


✓ * 


permu- di antara dan Kami dan kedur- Tuhan dari kepada diturun- apa di antara 

suhan mereka jatuhkan kekafiran hakaan kamu kamu kan yang mereka 


a <$& ce bj© £ a aMii 


Allah mema- untuk pe- api mereka setiap kiamat hari kepada/ danke- 
damkannya perangan menyalakan sampai bencian 


htj 

64 


\ I j> 1..«ti*3 






^ 9*S 9 S' S' 


orang-2 yang mem- Dia me- tidak dan (membuat) 

buat kemsakan nyukai Allah kerusakan 


bumi 


dan mereka 
berusaha 






























































































22 


i r>"i v Ti 'T"i t'T 4" 

jv^c- u y * -=== =u IjjLhj Ij^«i i^S£==so\ Job! o> yj 


.S 


dan tentu Ka dan mereka mereka 

mereka mi hapuskan bertakvva beriman 


A1 Kitab 


Ahli sekira dan 
nya kalau 



fr 

ii © 


„ *>1T 


mereka me- 

sekiranya 

dan 

penuh 

surga dan tentu Kami 

kesalahan-2 

negakkan 

mereka 

kalau 65 

kenikmatan 

masukkan mereka 

mereka 


> ^ < 






< / 5 


dari niscaya mereka Tuhan dari kepada ditu- dan apa 
dapat makanan mereka mereka runkan yang 


dan lnjil 


Taurat 


A & S ' '•-> £ 


* VrfV « I"* r | T ^ » -*>• 

oJ^olJLa JCa\ 


■>* & 


di antara danke- pertengahan umat/ diantara kaid bawah dan atas 

mereka banyakan golongan mereka mereka dari mereka 




^lui j|i z g j^i v^ts $ © t oji£. c: E, 


kepada ditu- apa sampai- Rasul wahai mereka apa amat 

kanlah 


kamu runkan yang 


66 


keijakan yang buruk 


s.i.s &('\s '"s' {' rr- * 

LJJU^ojO 4ii \j vLilj li Jjuu JS oij *4>J 


5> /Y 


Diameme- dan risalah- kamu me- inaka kamu tidak dan Tuhan dari 

lihara kamu Allah Nya nyampaikan tidak kerjakan jika kamu 


s* * 




JiiS jj © St>SU' sat ^ V iit i>\ “u-Qt s* 




& 


hai kata- orang-orang kaum Dia mem- tidak Allah sesung- manusia dari 

Ahli kanlah 67 kafir beri petunjuk guhnya 


dan lnjil 



, 

(>- 

<r 

'u 

<Jr ^ 

Taurat 

kalian 

menegakkan 

sehing- 

ga 

sesuatu/ 
sedikit pun 

alas kalian 

tklak 


Kitab 


Jjpl 

U 

. >*- 
ptH 

tar 
•• ^ 


’’■g'n * » - 

diturun- 

apa 

di antara 

keba- 

dan sungguh 

Tuhan dari 

kan 

yang 

mereka 

nyakan 

akan menambah 

kalian 




kalian kan yang 


S^SOi j£ Jb % C (M CCiT « &\ 


orang-orang kaum atas kamu ber- maka dan keduiha- Tuhan- dari kepada- 

yang kafir putusasa janganlah kekafiran kaan mu mu 


o^A^-3 IjiU ^yA\ 3 c^l ol ^ 




4 x r> 


dan 

Nasrani 


dan 

Sabi’in 

Yahudi dan orang-2 mereka ber- 

yang i man / mukmin 

orang-2 

yang 

sesung¬ 

guhnya 

68 

J? VS- 


Qti 

/rVi 

'ii s 

<y>\ 

O 4 

kekhawa- 

tiran 

maka 
tidak ada 

saleh 

dan akhirat dan 

beramal hari 

kepada 

Allah 

beriman 

siapa 

yang 


•jjf (jjLL-« J>_d p-A *)1_9 


Bani peijanjian Kami telah sesung- 

mengambil guhnya 69 


mereka mereka dan atas 

bersedih hati tidak mereka 


J? 


xL 'sji 4 ^ ua= "Sij isiijij 


,> *r? & 


> > 


/ »*>*» 


dengan seorang datang ke- 
apayang rasul pada mereka 


setiap 


rasul- kepada dan Kami tdah 
rasul mereka mengutus 


Israil 






70 


mereka dan s _ 
bunuh an/sebagian 


mereka 

dustakan 


segolongan/ hawa naf- 

sebagian su mereka 


mengi- tidak jp^ 
nginkan j§rot 

gST 




ampjngsannan.org 


5. Ai-Maidah 119 

65 Dan sekiranya Ahli Kitab itu ber- 
iman dan bertakvva, niscaya Kami ha- 
pus kesalahan-kesalahan mereka dan 
mereka tentu Kami masukkan ke da- 
lam surga-surga yang penuh kenik- 
matan. 

66 Dan sekiranya mereka sungguh- 
sungguh menjalankan (hukum) Tau¬ 
rat, lnjil, dan (Al-Qur’an) yang diturun 
kan kepada mereka dari Tuhannya, nis¬ 
caya mereka akan mendapat makanan 
dari atas mereka dan dari bawah kaki 
mereka, 286 Di antara mereka ada seke- 
lompok yang jujur dan taat Dan ba 
nyak di antara mereka sangat buruk 
apa yang mereka kerjakan. 

67. Wahai Rasul! Sampaikanlah apa 
yang diturunkan Tuhanmu kepadamu 
Jika tidak engkau lakukan (apa yang 
dipermtahkan itu) berarti engkau tidak 
menyampaikan amanat Nya Dan Allah 
memelihara engkau dan (gangguan) 
manusia. 287 Sungguh Allah tidak mem 
beri petunjuk kepada orang orang 
kafir 

68. Katakanlah (Muhammad), 'Wahai 
Ahli Kitab' Kamu tidak dipandang 
beragama sedikit pun hingga kamu 
menegakkan ajaran-ajaran Taurat, 
lnjil, dan (Al Qur'an) yang diturunkan 
Tuhanmu kepadamu." Dan apa yang 
diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti 
akan membuat banyak di antara me¬ 
reka lebih durhaka dan lebih ingkar, 
maka janganlah engkau berputus asa 
terhadap orang-orang kafir itu 

69. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman, orang-orang Yahudi Sabi’in, 
dan orang orang Nasram, barang 
siapa beriman kepada Allah, kepada 
hari kemudian, dan berbuat kebajikan, 
maka tidak ada rasa khawatir padanya 
dan mereka tidak bersedih hati. 

70 Sesungguhnya Kami telah meng- 
ambil perjanjian dari Bani Israil, 288 dan 
telah Kami utus kepada mereka rasul- 
rasul. Tetapi setiap rasul datang ke¬ 
pada mereka dengan membawa apa 
yang tidak sesuai dengan keinginan 
mereka, (maka) sebagian (dari rasul 
itu) mereka dustakan dan sebagian 
yang lain mereka bunuh. 


286. Allah akan memberikan rahmat Nya dari 
langit dengan menurunkan hujan, menum- 
buhkan tumbuh tumbuhan yang buahnya 
melimpah ruah 

287. Tidak seoiang pun yang dapat mem 
bunuh Nabi Muhammad saw. 

288 Perjanjian itu lalah mereka benman kepa¬ 
da Allah dan rasul rasul-Nya. 

























































































120 5. Al-Ma’idah 

71. Dan mereka mengira bahwa tidak 
akan terjadi bencana apa pun (ter- 
hadap mereka dengan membunuh 
riabi riabi itu), karena itu mereka men- 
jadi buta dan tuli, kemudian Aliah 
menerima tobat mereka, !a!u banyak 
di antara mereka buta dan full. Dan 
Allah Maha Melihat apa yang mereka 
keijakan. 

72. Sungguh, telah kafir orang orang 
yang berkata, 'Sesungguhnya Allah itu 
dialah Al Masih putra Maryam." Pa- 
dahal Al-Masih (sendm) berkata, 'Wa- 
hai Bani Israil! Sembahlah Allah, 
Tuhanku dan Tuhanmu.” Sesung¬ 
guhnya barang siapa memperseku- 
tukan (sesuatu dengan) Allah, maka 
sungguh, Allah mengharamkan surga 
baginya dan tempatnya lalah neraka 
Dan tidak ada seorang penolong pun 
bagi orang orang zalim itu. 

73. Sungguh, telah kafir orang orang 
yang mengatakan bahwa Allah adalah 
salah satu dari yang tiga, padahal ti¬ 
dak ada tuhan (yang berhak disem- 
bah) selain Tuhan Yang Esa Jika me¬ 
reka tidak berhenti dan apa yang me¬ 
reka katakan, pasti orang-orang yang 
kafir di antara mereka akan ditimpa 
azabyang pedih. 

74. Mengapa mereka tidak bertobat 
kepada Allah dan memohon ampunan 
kepada-Nya? Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang 

75. Al-Masih putra Maryam hanyalah 
seorang rasul Sebelumnya pun sudah 
berlalu beberapa rasul Dan ibunya 
seorang yang berpegang teguh pada 
kebenaran Keduanya biasa memakan 
makanan. 2 " 3 Perhatikanlah bagaimana 
Kami menjelaskan ayat ayat (tanda- 
tanda kekuasaan) kepada mereka (Ahli 
Kitab), kemudian perhatikanlah bagai 
mana mereka dipalingkan (oleh ke 
inginan mereka) 

76. Katakanlah (Muhammad), "Me¬ 
ngapa kamu menyembah yang selain 
Allah, sesuatu yang tidak dapat me 
nimbulkan bencana kepadamu dan 
tidak (pula) memberi manfaat?” Dan 
Allah Maha Mendengar, Maha Menge 
tahui. 


289 Bahwa Nabi 'Isa a s. dan ibunya adalah 
manusia yang memerlukan apa yang 
diperlukan manusia, seperti makan minum, 
dansebagainya 


% © 




: » 

I 







Allah menerima kemu- dan mereka maka mereka bencana 

tobat dian menjadl tuli menjadi buta 


akan 

terjadi 


bahwa dan mereka 
tidak mengira 


i^ ^ A.i' & ,o-i ^ss ' {. * 


dengan M aha dan di antara kebanyakan dan mereka mereka men- kemu- atas 

apa yang Melihat Allah mereka menjadi tuli jadibuta dian mereka 



Dia Allah sesutig- mereka orang-orang 
guhnya mengatakan yang 


telah sesung- 

kafir guhnya * 71 


mereka 

keijakan 


l * **\ 's 7? »■ i' >* -'f. h ^ >» -- r 


sembahlah 


wahai Baiy Israil 


Al-Masih 


dan Maryam putra Al-Masih 
berkata 


o* M Qj W 


atas- Allah mengha- maka dengan mcmperse- barang scsung- dan Tuhan Tuhan- Allah 


nya 

rarnkan 

sungguh 

Allah kutukan 

siapa 

guhnya 

kalian 

ku 


jlrsa 

9 

Ot 

N^AJi-LiS. 

Cj 


> s\" 


72 

penolong 

dari 

bagi orang-oiang 
yang zalim 

dan 

tidaklah 

neraka 

dan tem¬ 
patnya 

surga 


s- %% Stf & 


S' “s S’** s' a* s'*'’ 

IjlLi dyjji j pJsss s * Jjai 


dari dan tidak dari yang tiga Allah sesung- mereka ornng-2 telah 

ada tiga guhnya mengatakan yang kafir 


sesung¬ 

guhnya 


C>’&> tU t*SL> 2 6)j i-ljj ii\ VJ *JI 


tentuakan 

menyentuh 


mereka 

katakan 


dari mereka tidak dan 
apa yang bei henti jika 


s 0 ^ 

satu Tuhan selain tuhan 




mereka 

bertobat 


maka meng¬ 
apa tidak 73 


•v- 

pedih 


siksa 


dari anta- mereka 

ra mereka kafir 


orang-2 

yang 


£ 9 < •< As i. / kK 

4? ■*+ —ali'j a—» v ft 


74 


Malia Maha 

Penyayang Pengampun 


dan 

Allah 


dan mereka memohon 
ampun kepada-Nya 


Allah 


kepada 


» S'S 9 s' 


1 v> - 

< 

Vi 

s' / * s' 

>1? 

>' "ti 

a 

seorang 

rasul 

keeu- 

ah 

Maryam 

putra 

Al-Masih 

bukan- 

lah 


oY&=»i; b'i^=» iilj 'JJL.^11 

makanan 










M > i, 


Is 


J,\ JJSsi 

bagaimana perhati¬ 
kanlah 


(keduanya) 

memakan 

adalah seorang wanita yang 

keduanya berpegang pada kebenaran 

dan 

ibunya 

beberapa 

mul 


c^Vl 



1 Q . . 

, JL^f 

kemu- 

>• *• 

keterangan- 

bagi/kepa- 

" > * 

Kami men- 

bagaimana 

perhati- 

dian 

keterangan 

da mereka 

jelaskan 


kanlah 




.'l - X S . 9 ^ <» ^ ^ ^ 4 - 


3 S 5 


tidak apa Allah 
yang 


selain 


dari 


mengapa kalian 
menyembah 


kata¬ 
kanlah 75 


mereka 

beipaling 


jgai gj^si Zwczii'j }> 






Maha Malia 

76 Mengetahui Mendengar 


dan 

memberi 

dan 

memberi- 

bagi/ kepa¬ 

Allah 

nmifaat 

tidak 

kan bahaya 

da kalian 



■p'fe-y 









ber- 

kuasa 


r ampimgsannan.org 
















































































5. Al-Ma’idah 121 

77. Katakaniah (Muhammad), “Wahai 
Ahii Kitabt Janganlah kamu berlebih- 
lebihan dengan cara yang tidak benar 
dalamagamamu Dan janganlah kamu 
mengikuti keinginan orang orarig yang 
telah tersesat dahulu dan (telah) me- 
nyesatkan banyak (manusia) dan me- 
reka sendiri tersesat dari jalan yang 
lurus." 

78. Orang-orang kafir dari Bani Israil 
telah dilaknat melalui lisan (ucapan) 
Dawud dan Isa putra Maryam. Yang 
demikian itu karena mereka durhaka 
dan seialu melampaui batas. 

79. Mereka tidak sahng mencegah 
perbuatan mungkar yang selaiu me¬ 
reka perbuat. Sungguh sangat buruk 
apa yang mereka perbuat 

80 Kamu melihat banyak di antara 
mereka tolong-menolong dengan 
orang orang kafir (musyrik). Sungguh 
sangat buruk apa yang mereka laku- 
kan untuk diri mereka sendiri, yaitu 
kemurkaan Allah, dan mereka akan ke- 
kaldalamazab. 

81. Dan sekiranya mereka beriman 
kepada Allah, kepada Nabi (Muham¬ 
mad) dan kepada apa yang diturunkan 
kepadanya mscaya mereka tidakakan 
menjadikan orang musyrik itu sebagai 
teman setia, Tetapi banyak di antara 
mereka, orang orang yang fasik. 

82, Pasti akan kamu dapati orang yang 
paling keras permusuhannya terhadap 
orang-orang yang beriman, ialah 
orang orang Yahudi dan orang-orang 
musyrik. Dan pasti akan kamu dapati 
orang yang paling dekat persaha- 
batannya dengan orang-orang yang 
beriman ialah orang orang yang 
berkata "Sesungguhnya kami adalah 
orang Nasrani, 1 Yang demikian itu ka¬ 
rena di antara mereka terdapat para 
pendeta dan para rahib, (juga) karena 
mereka tidak menyombongkan diri. 



















































































































122 5. Al-Ma’idah 

JUZ7 

83 Dan apabila mereka mendengar- 
kan apa (A! Qur’an) yang diturunkan 
kepada Rasul (Muhammad) kamu 
lihat mata mereka mencucurkan air 
mata disebabkan kebenaran yang 
telah mereka ketahui (dan kitab kitab 
mereka sendiri), seraya berkata, “Ya 
Tuhan, kami telah beriman, maka 
catatlah kami bersama orang-orang 
yang menjadi saksi (atas kebenaran Al 
Qur an dan kenabian Muhammad) 

84. Dan mengapa kami tidak akan 
beriman kepada Allah dan kepada 
kebenaran yang datang kepada kami, 
padahal kami sangat ingin agar Tuhan 
kami memasukkan kami ke dalam 
golongan orang-orang saleh?” 

85. Maka Allah memben pahala ke¬ 
pada mereka atas perkataan yang 
telah mereka ucapkan (yaitu) surga 
yang mengalir di bawahnya sungai- 
sungai, mereka kekal di dalamnya Dan 
itulah balasan (bagi) orang orang 
yang berbuatkebaikan 

86 . Dan orang-orang yang kafir serta 
mendustakan ayat-ayat Kami, mereka 
itulah penghum neraka 

87. Wahai orang orang yang beriman! 
Janganlah kamu mengharamkan apa 
yang baik yang telah dihalalkan Allah 
kepadamu dan janganlah kamu me- 
lampaui batas. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang orang yang 
meiampaui batas. 

88. Dan makanlah dari apa yang telah 
diberikan Allah kepadamu sebagai 
rezeki yang halal dan baik. dan ber 
takwalah kepada Allah yang kamu 
beriman kepada Nya, 

89. Allah tidak menghukum kamu di¬ 
sebabkan sumpah surnpahmu yang 
tidak disengaja (untuk bersumpah), 
tetapi Dia menghukum kamu di¬ 
sebabkan sumpah sumpah yang kamu 
sengaja, maka kafaratnya (denda 
pelanggaran sumpah) ialah memberi 
makan sepuluh orang miskin yaitu 
dan makanan yang biasa kamu beri- 
kan kepada keluargamu atau mem¬ 
beri mereka pakaian, atau memer 
dekakan seorang hamba sahaya Ba 
rang siapa tidak mampu melakukan 
nya, maka (kafaratnya) berpuasalah 
tiga hari Itulah kafarat sumpah- 
surnpahmu apabila kamu bersumpah. 
Dan jagalah surnpahmu. Demikianlah 
Allah menerangkan hukum-hukum- 
Nya kepadamu agar kamu bersyukur 
(kepada-Nya). 


290 Hewan buruan baik yang boleh dimakan 
atau tidak kecuali burung gagak burung 
elang kalajengking tikus dan anjing buas 
Dalam suatu riwayattermasukjuga ular 

291. Yang dibawa sampai ke daerah haram 
untuk disembelih di Sana dan dagingnya 
dibagikan kepada fakir miskin. 

292. Sepadan dengan harga hewan ternak 
penggarrti hewan yang dibunuh itu 




t 




iui ] nii 




& S£)\ Ji JJl Z liU 


c ^ 




dari 


mencu- 

eurkan 


mata 

mereka 


kamu Rasul ke- diturun- apa mereka men- Dan 
lihat pada kan yang dengarkan apabila 


e 

iSi 



6 ^ 

0 $ 

\ 

ll. 

** 


ber- 

maka ca- kami telah 

Tuhan 

mereka 

kebe- 

dari 

mereka 

dari apa 

air 

sama 

tatlah kami beriman 

kami 

berkata 

naran 


ketahui 

yang 

mata 



s' 

AJt 

£'Z- Cj 

^ > 

> «-> 

•5 

G Cj (jj) 

3x^h\ 

** Zs 

kebe- 

dari 1 

datang ke- dan apa kepada 

kami 

tidak 

bagi dan 

orang-2 vang 

naran 

berupa 

pada kami yang 

Allah 

beriman 


kami apakah 83 

menjadi saksi 




S' *4 


> / iV / 


maka memberi pa¬ 
hala pada mereka 84 


grang-orang 
yang saleh 


kaiun/ beserta/ Tuhan 
golongan ke dalam kami 


memasuk¬ 
kan kami 


agar dan kami 
menginginkan 




$6 tL ‘ill 


di da¬ 
lamnya 

mereka 

kekal 

sungai- 

sungai 

bawah¬ 

nya 

dari mengalir surga 

mereka 

katakan 

dengan Allah 
apa yang 


i£f 

alis 

{(|o) 

2*- 
-y- ^ 


s a \ ' 

-24^3 

dan mereka 
mendustakan 

mereka 

kafir 

dan orang- 
orang yang 

85 

orang-orang yang 
berbuat kebaikan 

balasan 

dan 

itulah 

\£S\ 







'-As \ 1 

4"\i, 

- > 

merdra 

beriman 

orang-2 

yang 

wahai 

86 

neraka 

penghtini 

mereka 

itulah 

dengan ayat- 
a^^atKami 




* rijiii % p Si J2 Z cAS Y 


5// 


Allah sesung- kalian melam- dan bagi Allah mengha- apa yang baik- kalian meng- jangan- 
guhnya_paui batas jangan kalian Ialkan yang baik haramkan lah 


L-lk *y_L- U-* IjKj C0 V 


At* 


* * 


yang 

baik 


yang 

halal 


Allah telah memberi dari danma- 
rezeki kepadamu apa yang kanlah 


orang-2 yang Dia me- tidak 
87 meiampaui batas nyukai 


4Jil y 0 < 


►> 


>K< 


> -s. 




Allah mengambil/ meng- tidak 

hukum kalian 88 


orang-orang 

beriman 


dengan- kalian 
Nya 


yang kepada dan bertak- 
Allah walah kalian 


Sir' T 

jUi 

*:’z' ,s 

’&&& &JS 

pCA 


sumpah- 
sumpah itu 

kalian 

sengaja 

dengan 
apa yang 

Dia mengambil/ 
menghukum kalian 

tetapi 

surnpahmu 

di da- karena 
lam main-main 

\£ 

Og,o, Mjat 

£ 


ot 


ss" 

** & 


%\2S3i 

kalian beri- 
kan makan 

apa 

yang 

pertengah- 
an/ biasa 

dari 

orang-orang 

miskin 

sepuluh 

memberi 

makan 

maka kafarat¬ 
nya/ dendanya 


-V < T 2 4 -5 A 


maka ber- menda- tidak maka ba- seorang memer- atau memberi atau keluar- 
puasalah patkan rang siapa budak dekakan pakaian mereka gamu 


jjz Jtlo- \$\ hjUu tiij.5 


dan 

jagalah 


kalian jika/ 
bersumpah apabila 


sumpah- 

sumpah 


kafarat/ 

denda 


demi- 

kianitu 


hari 


tiga 


0 p p K pA\ 


kalian ber¬ 
syukur 


supaya ayat- kepada Allah mene- seperti de¬ 
kalian ayat-Nya kalian rangkan mikianlah 


sumpali-2 

kalian 



f Qmpjngsunnan.org 
















































































® 

perbuat- danundiannasib dauber- dan minumankeras/ sungguh mereka orang-2 wa- 

ankeji dengan anak panah hala-berhala judi memabukkan hanyalah beriman yang hai 

C2j 0 j&3 gipS « 






bermak- sungguh 
sud hanyalah 


90 


kalian 

beruntung 


agar 

kalian 


makaja- 
uhilah ia 


perbuatan dan 


^\j ~i\ 4 ££& ^ gg SS 




-O 


> , 1 ,?, 


dan 

berjudi 


minuman keras/ di da- 
memabukkan lam 


dan 

kebencian 


permu- 

suhan 


di antara menim- hen- 
kalian bulkan dak 


- \-2ti "" f. 

iyOlj jr-** * 0^1? _r3 


3 0*- 




dan taat- 
lah kalian 


orang-orang ka- maka 

91 yangberhenti lian apakah 


salat 


dan Allah mengi- dan daniameng- 
dari ngat halangi kalian 


£ i3 pi oa »jSb ai 




>*♦ 


alas bahwa 
hanyalah 


maka ke- 
tahuilah 


kalian maka dan berhati- 
berpaling jika hatilah kalian 


(pada) 

Rasul 


dan taat- (pada) 

lah kalian Allah 


> 

\p 


0- 

J3 

(vp <yuJl 

gii 

\.r* " 
Hrv 

dan mereka 
beramal 

mereka 

beriman 

orang-orang 

yang 

atas 

tidak/ 

bukan 

yang 

92 nyata 

penyam- 

paian 

Rasul 

Kami 


p\j 0\ £ £\ £* £_{*£ 


dan mereka dan mereka mereka apa- ke- mereka telah tentang apa berdosa 
beramal beriman bertakwa bila tika memakan (makanan) 


kebajikan/ 

saleh 


‘"'-"V y* } ^ S I f | l # **t *"*A ' l ^ tl 

£4i)'j iyul ^ b-y'j 


_ _ Dia dan dan mereka ber- mereka kemu- dan mereka mereka kemu- 

berbuat kebaikan menyukai Allah buatkebaikan bertakwa dian beriman bertakwa dian 


orang-2 yang 
' uat kebaik 


kebajikan/ 

saleh 




^ - 



ppi 

\p 

JjJl 

** 

© 




kalian 

perolehnya 

binatang 

buruan 

dari 

dengan 

sesuatu 

Allah 

sungguh akan 
menguji kalian 

mereka 

beriman 

orang- 
orang yang 

wahai 

93 


q* O 

se- melanggar makaba- dengan gaib/ takutke- siapa Allah karena 


M £ Osu ‘M Z iit ip, pCp 


dan tom- 


dengan g 

sudah batas rang siapa tidak teiiihat pada-Nya yang ingin tahu bak kalian 


tangan 

kalian 


%Sn tjgs -5 \p Sii SS iuS 


binatang kalian 
buruan membunuh rigan beriman 


temak 


bunuh yang 


orang-2 wahai 

yang 

94 

pedih 

azab/ 

siksa 

\jp 

Pi 



maka ba- dengan 

lasannya sengaja 

di antara 
kalian 

membu- dan si- 
nuhnya apa yang 


maka demikian/ 
itu 


S'i' gS O ^ 


member! (sebagai) atau Ka‘bah sampai (sebagai) di antara kea- dua orang dengan- memutus- 
makan tebusan (dibawah) kurban kalian dilan yangpunya nya kanhukum 


„ * / 


✓ > A 


\jr <Uil lip cSjUlJ till. 3 JAp jl <1 


tentang Allah telah me- urusan/pe- akibat supayaia berpuasa demi- meng- atau orang-orang 
apa yang maafkan kerjaannya buruk merasakan kianitu ganti miskin 


95 


;i ji 



mem- 

Maha- 

dan 

punyai 

perkasa 

Allah 

feasts 




A l 






& . 


nya 


menyiksa 


kem- dan ba- telah 
baii rang siapa latu 




ampjngsannan.org 


5. Al-Ma’idah 123 

90. Wahai orang-orang yang beriman! 
Sesungguhnya minuman keras, ber 
judi, (berkurban untuk) berhala, dan 
mengundi nasib dengan anak panah, 
adalah perbuatan keji dan termasuk 
perbuatan setan Maka jauhilah 
(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu 
beruntung 

91. Dengan minuman keras dan judi 
itu, setan hanyalah bermaksud me- 
nimbulkan permusuhan dan kebenci- 
an di antara kamu, dan menghalang- 
halangi kamu dari mengingat Allah 
dan melaksanakan salat maka tidak- 
kah kamu mau berhenti? 

92. Dan taatlah kamu kepada Allah 
dan taatlah kamu kepada Rasul serta 
berhati hatilah Jika kamu berpaling 
maka ketahuiiah bahwa kewajiban 
Rasul Kami, hanyalah menyampaikan 
(amanat) dengan jelas. 

93. Tidak berdosa bagi orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan 
kebajikan tentang apa yang mereka 
makan (dahulu), apabila mereka ber¬ 
takwa dan beriman serta menger¬ 
jakan kebajikan, kemudian mereka 
tetap bertakwa dan beriman, selanjut- 
nya mereka (tetap juga) bertakwa dan 
berbuat kebajikan. Dan Allah me¬ 
nyukai orang orang yang berbuat ke¬ 
bajikan. 

94. Wahai orang orang yang ber 
iman! Allah pasti akan menguji kamu 
dengan hewan buruan yang dengan 
mudah kamu peroleh dengan tangan 
dan tombakmu agar Allah menge- 
tahui siapa yang takut kepada Nya, 
meskipun dia tidak melihat Nya, Ba- 
rang siapa melampaui batas setelah 
itu, maka dia akan mendapat azab 
yang pedih. 

95. Wahai orang orang yang ber¬ 
iman! Janganlah kamu membunuh 
hewan buruan, 250 ketika kamu sedang 
ihram (haji atau umrah). Barang siapa 
di antara kamu membunuhnya de¬ 
ngan sengaja, maka dendanya ialah 
mengganti dengan hewan ternak 
yang sepadan dengan buruan yang 
dibunuhnya, menurut putusan dua 
orang yang adil di antara kamu se 
bagai hadyu yang dibawa ke Ka bah, 291 
atau kafarat (membayar tebusan 
dengan) memberi makan kepada 
orang orang miskin, 292 atau berpuasa, 
seimbang dengan makanan yang 
dikeluarkan itu, 293 agar dia merasakan 
akibat buruk dari perbuatannya, Allah 
telah memaafkan apa yang telah 
lalu. 294 Dan barang siapa kembali me 
ngerjakannya, niscaya Allah akan me- 
nyiksanya. Dan Allah Mahaperkasa, 
memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa 


293 Puasa yang jurrtlah harinya sebanyak 
mud yang diberikan kepada fakir miskin, 
seharga hewan yang dibunuh dengan catat- 
an seorang fakir miskin mendapat satu mud 
llebih kurang 6,5 ons). 

294. Membunuh hewan sebeium turun ayat 
yang mengharamkan ini. 

295 Hewan buruan laut yang diperoleh 
dengan jalan usaha seperti mengail me- 
mukat, dan sebagainya. Termasuk juga dalam 





































































































124 5. Al-Ma’idah 

96. Dihalalkan bagimu hewan buruan 
laut 299 dan makanan (yang berasal) 
dari laut 29 ” sebagai makanan yang 
iezat bagimu, dan bagi orang orang 
yang dalam perjalanan, dan diharam- 
kan atasmu (menangkap) hewan 
darat, selama kamu sedang ihram 
Dan bertakwalah kepada Allah yang 
kepada-Nya kamu akan dikumpulkan 
(kembali). 

97. Allah telah menjadikan Ka bah, 
rumah suci tempat manusia berkum- 
pul. 297 Demikian pula bulan haram, 
hadyu dan qala id Yang demikian itu 
agar kamu mengetahui, bahwa Allah 
mengetahui apa yang ada di langit 
dan apa yang ada di bumi dan bahwa 
Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu. 

98. Ketahuilah, bahwa Allah sangat 
keras siksaan-Nya dan bahwa Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang 

99. Kewajiban Rasul tidak lain hanya- 
lah menyampaikan (amanat Allah) 
dan Allah mengetahui apa yang kamu 
tampakkan dan apa yang kamu sem- 
bunyikan. 

100. Katakanlah (Muhammad) "Tidak 
lah sama yang buruk dengan yang 
baik, meskipun banyaknya keburukan 
itu menank hatimu, maka bertakwalah 
kepada Allah wahai orang orang yang 
mempunyai akal sehat agar kamu 
beruntung 1 

101. Wahai orang-orang yang ber 
iman! Janganlah kamu menanyakan 
(kepada Nabimu) hal hal yang jika 
diterangkan kepadamu, (justru) me- 
nyusahkan kamu Jika kamu rne- 
nanyakannya ketika A! Qur’an sedang 
diturunkan, (mscaya) akan diterang¬ 
kan kepadamu. Allah telah memaaf- 
kan (kamu) tentang hal itu. Dan Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyantun 

102. Sesungguhnya sebelum kamu 
telah ada segolongan manusia yang 
menanyakan hal hal serupa itu (ke¬ 
pada nabi mereka) kemudian mereka 
menjadi kafir 

103. Allah tidak pernah mensyariat- 
kan adanya Bah/rah, 298 Sa'/bab, 299 
Wasilah i, MD dan Ham. 3m Tetapi orang 
orang kafir membuat- buat kedustaan 
terhadap Allah, dan kebanyakan 
mereka tidak mengerti 


pengertian laut di sini lalah sungai danau, 
kolam dan sebagainya 

296 Ikan atau hewan laut yang diperoleh 
dengan mudah, karena telah mat! terapung 
atau terdampar di pantai dan sebagainya. 

297 Ka bah dan sekitarnya menjadi tempat 
yang aman bagi manusia untuk me- 
ngerjakan urusan urusan yang ber 
hubungan dengan dunia dan akhirat, dan 
pusatlbadahhaji. 

298. Bahirah unta betina yang telah 
beranak lima kali dan anak yang kelima itu 
jantan lalu unta betina itu dibelah 
tehnganya, dilepaskan tidak boleh di 
tunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air 
susunya 

299 SS’ibah unta betina yang dibiarkan 
pergi ke mana saja lantaran sesuatu nazar 
Sepertr jika seorang Arab Jahiliah akan mela 

















































































» siui 


V Bis IMi§ 

—- Vi- ’*£hi& 


tfiJ s^')\ di'j Si 3y\ Z Ji ipCi J3 Sa 'Mi 




mereka Rasul danke- Allah menu- apa ke- marilah kepada dikata- dan 

berkata pada runkan yang pada mereka kan apabila r|Sy| 


o^aA*j j ob u^LjI ^Cle- b-io-j U bu 


mereka me- 
ngetahui 

tidak bapak -2 adalah 

mereka 

apakah 

meskiputi 

bapak -2 

kami 

atas- 

nya 

kami 

dapati 

apa 

yang 

cukuplah 

kami 

Os w 44 jl)| 

diri 

kalian 

(p 

atas kalian mereka 

(jagalali) beriman 

oratig -2 

yang 

wahai 

104 

mereka men¬ 
dapat petunjuk 

is 

dan 

tidak 

sesuatu/ 

apa-apa 


, ^ m " i, <, & •** *"* 't 

b*-^r ^**^-(f* Ak 13). ^ ^ 




semua- 

nya 

tempat kem- Allah 

ball kalian 

ke¬ 

pada 

kalian menda- apa- ia 

pat petunjuk bila sesat 

S . S'S 

T>'\ 

\yj\ 

s' * 

33 

s'} s’ 


kesaksian 

mereka 

beriman 

orang -2 

yang 

wahai 

kalian adalah 

105 ketjakan kalian 


memudarat- tidak j ib ££?1 




.- / r _ >» > «■»■? &*"' ''<'’ ,-r. 'V~ 

c>-—^~-ys* y\ cJW’ oj_ rt^s^xj 


mem- dua 

punyai oratig 


berwasiat ketika kematian 


salah se- datang/ apa- di antara 

oratig kalian menghadapi bila kalian 


>«»/✓ 


1 


4 ii * ^ «► ' ^ ** 4 

c#M* <>? 


muka df kalian kalian jika selain dari dua orang atau di antara keadilan 
bumi bepergian kalian lain kalian 


jjlisi & 'Si 


salat 


* s 

sesudah dari 


''*"*'* opl 

kematian 




kalian me- 
nahan keduanya 


beneana 


maka/ lalu me- 
nimpa kalian 


c£j9 Od 33j b-aJ ^ ol 4JJu 


keke- yang adalah walau- harga dengan- kami ti- kalian jika dengan makakedua- 
rabatan punya pun nya membeli dak ragu-ragu Allah nyabersumpah 


7 V 

"4> 

Jf 

V s' 

0 > 


& a iii 


atas/ 

bahwa 

dida- 

pati 

maka 

jika 

orang-orang tentu jika de- sungguh Allah kesaksian 

106 yang berdosa termasuk mikian kami 

kami sem- 
bunyikan 


oOdi 

s' 


1 9 't y ' 

\S\ ' 

g>Ls 

{S! * 

te\ 

S ZcL\ 

C$\ 

orang -2 

yang 

dari 

tempat keduduk- 
an keduanya 

keduanya 

berdiri 

maka dua 
orang yang lain 

dosa 

keduanya ber- 
liak/berbuat 

kedua¬ 

nya 


'i 1 Z'Z w-CT. * Z"' ’ i 

Iebih sungguh dengan maka keduanya dua orang perta- atas berhak 

berhak kesaksian kami Allah bersumpah ma/Iebih aekat mereka 


> 


4i © y H IS) bTjCc-1 bj 3. 


demiki- orang-orang tentu jikade- sungguh kamimelang- dan 

an/itu 107 yangzalim termasuk mikian kami garbatas tidak 


kesaksian 

keduanya 


dari 


(#r'*-1 t'i •' A ^ V ^I'fu rife -1 




l .•' ■ 


sesu- sumpah akan di- bah- mereka atau yang se- atas dengan ke- mereka agar Iebih > |X 

dah kembalikan wa takut benamya safesian datang dekat 


orang-orang kaum memberi ti- dan dandengar- (pada) danber- sumpah 
108 yangfasik petunjuk dak Allah kanlah Allah takwalah mereka 




5. Al-Ma’idah 125 

104, Dan apabila dikatakan kepada 
mereka, 1 Marilah (mengikuti) apa yang 
diturunkan Allah dan (mengikuti) 
Rasul." Mereka menjawab, "Cukuplah 
bagi kami apa yang kami dapati nenek 
moyang kami (mengerjakannya), 1 ’ 
Apakah (mereka akan mengikuti) juga 
nenek moyang mereka walaupun 
nenek moyang mereka itu tidak 
mengetahui apa apa dan tidak (pula) 
mendapat petunjuk? 

105. Wahai orang-orang yang ber- 
iman! Jagalah dirimu; (karena) orang 
yang sesat itu tidak akan mem- 
bahayakanmu apabila kamu telah 
mendapat petunjuk Hanya kepada 
Allah kamu semua akan kembali, ke- 
mudian Dia akan menerangkan ke- 
padamu apa yang telah kamu kerja- 
kan. 

106 Wahai orang orang yang her 
iman! Apabila salah seorang (di 
antara) kamu menghadapi kematian, 
sedang dia akan berwasiat, maka 
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh 
dua orang yang adil di antara kamu, 
atau dua orang yang berlainan 
(agama) dengan kamu. Jika kamu da- 
lam perjalanan di bumi lalu kamu 
ditimpa bahaya kematian, hendaklah 
kamu tahan kedua saksi itu setelah 
salat, agar keduanya bersumpah de¬ 
ngan nama Allah jika kamu ragu ragu, 
Demi Allah kami tidak akan meng- 
ambil keuntungan dengan sumpah ini, 
walaupun dia karib kerabat dan kami 
tidak menyembunyikan kesaksian 
Allah; sesungguhnya jika demik-an 
tentu kami termasuk orang-orang 
yang berdosa 1 

107 Jika terbukti kedua saksi itu ber 
buat dosa, 302 maka dua orang yang lain 
menggantikan kedudukannya, yaitu di 
antara ahli waris yang berhak dan 
Iebih dekat kepada orang yang mati, 
lalu keduanya bersumpah dengan 
nama Allah, “Sungguh, kesaksian kami 
Iebih layak diterima daripada kesaksi 
an kedua saksi itu, dan kami tidak me 
langgar batas. Sesungguhnya jika 
kami berbuat demikian tentu kami ter- 
masukorang-orangzalim." 

108. Dengan cara itu mereka Iebih 
patut memberikan kesaksiannya me- 
nurut yang sebenarnya dan mereka 
merasa takut akan dikembaiikan sum- 
pahnya (kepada ahli waris) setelah 
mereka bersumpah. 303 Bertakwalah 
kepada Allah dan dengarkaniah (pe 
rintah-Nya) Dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang 
fasik. 


kukan sesuatu atau perjalanan yang berat, 
maka dia biasa bernazar akan menjadikan 
untanya s a ibah apabila maksud atau 
perjalanannya berhasil dan selamat 
300. Wasilah Seekor domba betina me- 
lahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan 
dan betina, maka yang jantan ini disebut 
was//ab,tidak boleh disembelih dan diserah- 
kan kepada berhaia. 



































































126 5. Al-Ma’idah 

109. (Ingatiah) pada hari ketika Allah 
mengumpulkan para rasul, lalu Dia 
bertanya (kepada mereka), “Apa 
jawaban (kaummu) terhadap (seruan)- 
mu?' Mereka (para rasul) menjawab, 
"Kami tidak tahu (tentang itu). 
Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha 
Mengetahui segala yang gaib. 1 

110. Dan ingatiah, ketika Allah ber 
firman, 'Wahai ‘Isa putra Maryam! 
Ingatiah nikmat-Ku kepadamu dan 
kepada ibumu sewaktu Aku me- 
nguatkanmu dengan Ruhul Qudus, 
Engkau dapat berbicara dengan 
manusia di waktu masih dalam buaian 
dan setelah dewasa. Dan ingatiah 
ketika Aku mengajarkan menulis ke¬ 
padamu, (juga) Hikmah, Taurat, dan 
Injil. Dan ingatiah ketika engkau mem- 
bentuk dari tanah berupa burung 
dengan seizin-Ku, kemudian engkau 
meniupnya, lalu menjadi seekor 
burung (yang sebenarnya) dengan 
seizin-Ku. Dan ingatiah, ketika engkau 
menyembuhkan orang yang buta 
sejak lahir dan orang yang berpenyakit 
kusta dengan seizin-Ku. Dan ingatiah 
ketika engkau mengeluarkan orang 
mati (dari kubur menjadi hidup) de¬ 
ngan seizin-Ku. Dan ingatiah ketika 
Aku menghalangi Bani Israil (dari 
keingman mereka membunuhmu) di 
kala engkau mengemukakan kepada 
mereka keterangan keterangan yang 
nyata, lalu orang-orang kafir di antara 
mereka berkata, "Ini tidak lain hanya- 
lahsihiryang nyata.' 

111. Dan (ingatiah), ketika Aku ilham- 
kan kepada pengikut-pengikut Isa 
yang setia, "Berimaniah kamu kepada- 
Ku dan kepada Rasul-Ku." Mereka 
menjawab, "Kami telah beriman dan 
saksikanlah (wahai Rasul) bahwa kami 
adalah orang-orang yang berserah diri 
(muslim)." 

112. (Ingatiah), ketika pengikut pe 
ngikut ‘Isa yang setia berkata, "Wahai 
Isa putra Maryam! Bersediakah Tuhan- 
mu menurunkan hidangan dari langit 
kepada kami?" ‘Isa menjawab, "Ber- 
takwalah kepada Allah jika kamu 
orang-orang beriman." 

113. Mereka berkata, "Kami ingin me- 
makan hidangan itu agar tenteram 
hati kami dan agar kami yakin bahwa 
engkau telah berkata benar kepada 
kami, dan kami menjadi orang-orang 
yang menyaksikan (hidangan itu) 1 


301. Ham: Unta jantan yang tidak boleh 
diganggu gugat iagi, karena telah dapat 
membuntingkan unta betina sepuluh kali 
Perlakuan terhadap bahirah, saibah, 
wasllah, dan ham ini adalah kepercayaan 
ArabJahiliah. 

302 Melakukan kecurangan dalam per- 
saksiannya, dan hal ini diketahui setelah dia 
melakukan sumpah. 

303. Sumpah itu dikembalikan lalah sum¬ 
pah saksi-saksi yang berlainan agama itu 
ditolak dengan bersumpahnya saksi-saksi 
yang terdiri dari kerabat, atau berarti orang- 
orang yang bersumpah itu akan mendapat 
balasan di dunia dan akhirat, karena 
melakukan sumpah palsu. 


.siui - IMBIBE 




IMc 


r/i 


w 
>£%§<■ 
(« a 


OS? 


a a 

m 

X <) 


i f 
■ift 


m 

Wr 


i 

« 4 




! ( f Iff 


Wiipp.;- 

m 


•€ > 


y, . %>•* > 7>,s 


A >- 


'M <1 $6 KC Jii ££ £ <§ 


penge- tidak mereka jawaban apa- lalu Dia rasul-rasul Allah mengum- pada 
tahuan ada berkata ~ kalian kah berfirman pulkan hari 




& 3 


'a 


'U 


Matyam putra wahai ‘Isa Allah berfir- ke- perkara-2 Maha Me- Eng- sungguh bagi 

man tika 109 yang gaib ngetahui kaulah Engkau kami 


i 


‘gks-g Xj-X-O tiiji t> jJ~=s=>>'s 1 


dengan Aku me- ketika/ 

ruh nguatkan kamu di waktu 


ibu 

kamu 


dan 

atas 


alas 
kamu * 


nikmat- 

Ku 


ingatiah 




Aku meng- dan 
ajarkan kamu ketika 


dan sesu- 
dah dewasa 


buaian 


da- (pada) engkau yang 

lam manusia berbicara qudus 






engkau dan 
bentuk ketika 


dan Injil 


dan 

Taurat 


dan 

Hikmah 


Al-Kitab 


t/Ll> cnJLh 




burung maka adalah/ padanya/di makaka- dengan bumng seperti 
jadilah ia dalamnya lian meniup izin-Ku bentuk 


tanah dari 


£ » 


> . 




engkau me- dan dengan 

0 % ngeluarkan ketika izin-Ku 


dan orartg 
sakit lepra 


orang buta dan engkau dengan 

menyembuhkan izin-Ku 


Vmi-'n S>LSL i 


/ > ** s 


£ . r. 


Israil 


Bani Aku menahan dan dengan 
ketika izin-Ku 


orang 

mati 


% rii & 2|| c2Zii 




sihir ke- ini tidak- di antara mereka orang-orang maka dengan engkau da- 

cuali lah mereka kafir yang berkata keterangan-2 tangi mereka 


C4 

4 > 

O' 




$ 9 > 

^ w 

kepa- 

beriman- 

hen- 

pengikut 

kepa- 

Aku dan 

yang 

da-Ku 

lah 

daknya 

yang setia 

da 

wahyukan ketika 110 

nyata 


jtS si © sax fit ig.ij isi 


ber- ke- orang-orang bahwa sung- dansaksi- kami telah mereka dan kepada 

kata tika 111 muslim guhkami kanlah iman berkata rasul-Ku 


o' <— ixj 




■ 


wa kamu 


c? 

d _ 
(mampu) 




‘Isa 


yang setia 


o| \yu\ JlS «JubLil sJuU hX p 3j a! 






kalian jika Allah bertakwa- ia (‘Isa) 
adalah lah kalian berkata 


./>Ai 


hati 


kami teramkan padanya 




langit 

dari 

makanan 

atas menu- 

kami runkan 

o' 



© 

untuk 

kami 

ingin 

mereka 

berkata 

orang-orang 

112 yang beriman 




orang-2yang dari atasnya/ dan ada- kamu berkata be- sung- bahwa dan kami 

113 menyaksikan hal itu lah kami nar kepada kami guh mengetahui 












































































































» SjsQl v I l H 


jllii y Vj£ & Jy Cj ipl £3 S' u% 3tt 


;g ^ ^5? 1^ <V 


<£ >^4* ss^s f. 9 


langit dari makanan atas turun- Tuhan ya Maryam putra ‘Isa berkata/ 
kami kanlah kami Allah berdoa 


orij csl3 -ijl j bji-'j Lrijh/ Lri o^G 

dan dan berilah dari dantanda-2 dan yang kemu- bagiyanga- hari bagi jadi- 

Engkau kami rezeki Engkau kekuasaan dian dari kami wal dari kami raya kami lahia 


% & & 0 & 

sungguh 
Aku 


sesu- 

dahitu 


ia ing- maka ba- atas 

kar rang siapa kalian 


menurun- sun 
kannya 


Allah berfir- 
man 


114 


pemberi 

rezeki 


1^1 <ywL*)' (ja ' J**-l ajjx>i y bijii Aj3s>\ < 3(3 {&o~t 


1 • ^ 


semesta alam dari/ di- seorang Aku menyik- belum siksaan Aku akan maka sung- di antara 

115 (umat manusia) antara sa padanya pemah menyiksanya gull Aku kalian 


* * ^ «•* * ^ ^ ''Vi- ss &s /'» > > ^ i iCT 

Oo 3 C*>)+ 4^1 Jb 3 jj 


ambillah/ja- 
dikanlah aku 

kepada 

manusia 

kamu me- adakah 
ngatakan kamu 

Maryam 

putra 

hai 

‘Isa 


Allah berfir¬ 
man 

dan 

ketika 

3 

Oy\; 

£ 


36 


• 

03* 

9 

& 


bah- ba- 

ada/ 

tidak 

Mahasuci 

ia (‘Isa) 

Allah 

selain 

dari 

dua 

dan 

wa giku 

patut 


Engkau 

berkata 




tuhan 

ibuku 


& £ 33 £2 i c $ 


y>< 


di da- apa Engkau Engkau me- maka aku menga- adalah j ika dengan bagi- bukan apa aku me- 

lam yang tahu ngetahuinya sungguh takannya aku hah ku yang ngatakan 


c @ (.% cii j&i a £ 3 &'% #2 




tidak 


116 


yang 

gaib 


Maha Me- 
ngetahui 


Eng- sesuogguh- diri dida- apa aku me- dan diriku 

kau nya Engkau Engkau lam yang ngetahui tidak 


> XL ,y>'" Ji t < - C-X ?' vli * T- 

c25j jPvJJ ^ lj-Uc-1 o' ysfpM b* Gia 


dan aku 

dan Tuhan 

Tuhan- 

Allah sem- 

hen- 

dengan- Engkau pe- 

apa 

kecu- kepada aku me- 

adalah 

kalian 

ku 

bahlah 

daknya 

nya 

rintahaku 

yang 

all mereka ngatakan 



c£ 

*, .*»• ** 


£ * »• 

f. 

s 

U 

s 


pengawas 

Eng- 

adalah 

Engkau meng- 

maka 

di antara 

selama 

apa 

menjadi 

saksi 

atas 


kaulah 

Engkau i 

angkatku ke langit 

setelah 

mereka 

aku 

yang 

mereka 


. 


pr> (*r < ^ u A 


Ast* 0 £<!#■" 


y ^ sb 


hamba-2 maka sung- Engkau sik- jika 
Engkau guh mereka sa mereka 


117 


menjadi 

saksi 


dan 

Engkau 


atas 

mereka 


j»y Ujb 4is' jla jiwSsJ-' 3 ^j4' Jsi*i £)\j 


suatu 

hari 


inilah Allah berfir- 
man 


118 


Maha- 

bijaksana 


Maha- 

perkasa 


Eng- maka sung- bagi Engkau dan 
kau guh Engkau mereka ampuni jika 


> > t w i l - *1 * » 3* 9 ay ± /•”" 

j—4-> i' 1-4^ o^ C-*-3s- 


/T ^^>-5 




sungai- 

sungai 


bawah- 

nya 


dari mengalir 


surga 


bagi 

merdka 


kebenaran 

mereka 


orang-orang 
yang benar 


berman- 

faat 


^2x ftp'll 9 / >‘*'1 / ^ 74 , t i 

Wp ciUi ^ 


1 


*>z'Ha X'°- 


119 


paling 

besar 


keber- demikian/ terha- dan me- terhadap Allah rida/ selama- dida- mereka 

untungan itulah dap-Nya rekarida mereka suka lamanya lamnya kekal 


^ j(M Zts* Jp oi^ 4ii 




>.r> 


Maha- sesuatu se- atas 
120 kuasa gala 


dan di da- dan apa 
Dia lamnya yang 



langit 


kera- bagi 
jaan Allah 


■62M> 





ximpangsuhnQn.org 


5. Al-Maldah 127 

114, Isa putra Maryam berdoa "Ya 
Tuhan kami, turunkanlah kepada kami 
hidangan dari langit (yang hari 
turunnya) akan menjadLhari raya bagi 
kami, yaitu bagi orang-orang yang 
sekarang bersama kami maiipun yang 
datang setelah kami dan menjadi 
tanda bagi kekuasaan Engkau- berilah 
kami rezeki, dan Engkaulah sebaik- 
baik pemberi rezeki.’ 

115 Allah berfirman, "Sungguh, Aku 
akan menurunkan hidangan itu ke- 
padamu, tetapi barang siapa kafir di 
antaramu setelah (turun hidangan) 
itu, maka sungguh, Aku akan meng- 
azabnya dengan azab yang tidak 
pernah Aku timpakan kepada seorang 
pun di antara umat manusia (seluruh 
alam).” 

116 Dan (ingatlah) ketika Allah ber¬ 
firman, "Wahai Isa putra Maryam! 
Engkaukah yang mengatakan kepada 
orang-orang, jadikanlah aku dan ibu- 
ku sebagai dua tuhan selain Allah?" 
(Isa) menjawab, "Mahasuci Engkau, 
tidak patut bagiku mengatakan apa 
yang bukan hakku Jika aku pernah 
mengatakannya tentulah Engkau 
telah mengetahuinya Engkau me- 
ngetahui apa yang ada pada diriku dan 
aku tidak mengetahui apa yang ada 
pada-Mu. Sungguh, Engkaulah Yang 
Maha Mengetahui segala yang gaib." 

117 Aku tidak pernah mengatakan 
kepada mereka kecuali apa yang 
Engkau perintahkan kepadaku (yaitu), 
'Sembahlah Allah, Tuhanku dan 
Tuhanmu,' 1 dan aku menjadi saksi ter¬ 
hadap mereka selama aku berada di 
tengah-tengah mereka. Maka setelah 
Engkau mengangkatku ke langit Eng¬ 
kaulah yang mengawasi mereka Dan 
Engkaulah Yang Maha Menyaksikan 
atas segala sesuatu 

118. Jika Engkau menyiksa mereka, 
maka sesungguhnya mereka adalah 
hamba hamba Mu, dan jika Engkau 
mengampuni mereka, sesungguhnya 
Engkaulah Yang Mahaperkasa, Ma- 
habijaksana “ 

119. Allah berfirman, "Inilah saat 
orang yang benar memperoleh man- 
faat dari kebenarannya. Mereka 
memperoleh surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka 
kekal di dalamnya selama lamanya 
Allah rida kepada mereka dan mereka 
pun rida kepada Nya. Itulah ke- 
menangan yang agung," 

120 Milik Allah kerajaan langit dan 
bumi dan apa yang ada di dalamnya, 
dan Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu. 


















































































128 


6. Al-AiVam 


gX. A Surah ke - 6 

$Kj A 165 ayat Makkiyyah - lj$ 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1 Segaia puji bagi Allah yang telah 
menciptakan langit dan bumi, dan 
menjadikan gelap dan terang, namun 
demikian orang orang kafir masih 
mempersekutukan Tuhan mereka de¬ 
ngan sesuatu 

2. Dialah yang menciptakan kamu dari 
tanah, kemudian Dia menetapkan ajal 
(kematlanmu), dan batas waktu ter- 
tentu yang hanya diketahui oleh Nya 
Namun demikian, kamu masih me 
ragukannya 

3. Dan Dialah Allah (yang disembah), 
di langit maupun di bumi, Dia me 
ngetahui apa yang kamu rahasiakan 
dan apa yang kamu nyatakan dan me 
ngetahui (pula) apa yang kamu kerja- 
kan. 

4. Dan setiap ayat dari ayat-ayat" 4 
Tuhan yang sampai kepada mereka 
(orang kafir), semuanya selalu diing- 
karinya 

5. Sungguh, mereka telah mendusta- 
kan kebenaran (Ai Qur an) ketika 
sampai kepada mereka maka kelak 
akan sampai kepada mereka (ke- 
nyataan dari) benta benta yang selalu 
mereka perolok-olokkan. 

6. Tidakkah mereka memperhatikan 
berapa banyak generasi sebelum 
mereka yang telah Kami binasakan, 
padahal (generasi itu), telah Kami 
teguhkan kedudukannya di bumi 
yaitu keteguhan yang belum pernah 
Kami benkan kepadamu Kami curah- 
kan hujan yang lebat untuk mereka 
dan Kami jadikan sungai-sungai 
mengahr di bawah mereka, kemudian 
Kami binasakan mereka karena dosa 
dosa mereka sendiri, dan Kami cipta- 
kan generasi yang lain setelah generasi 
mereka 

7. Dan sekiranya Kami turunkan ke¬ 
padamu (Muhammad) tulisan di atas 
kertas, sehingga mereka dapat me- 
megangnya dengan tangan mereka 
sendiri, mscaya orang-orang kafir itu 
akan berkata, “Ini tidak lain hanyalah 
sihiryang nyata, 

8 . Dan mereka berkata, 'Mengapa 
tidak diturunkan malaikat kepadanya 
(Muhammad)?" 305 Jika Kami turunkan 
malaikat (kepadanya), tentu selesai 
lah urusan itu, 306 tetapi mereka tidak 
diberi penangguhan (sedikit pun). 

304. ' Ayat” di sini berarti mukjizat atau ayat 
Al-Qur'an atau peristiwa-peristiwa yang 
terjadi dalam alam yang menunjukkan ke- 
kuasaan Allah. 

305 Untuk menerangkan bahwa Nabi Mu¬ 
hammad saw. itu seorang nabi. 

306 Kalau diturunkan kepada mereka 
malaikat, sedang mereka tidak beriman, 
tentulah mereka akan diazab oleh Allah 
sehingga mereka binasa semuanya. 



*3,1 










■tti 

ssiy 




gelap dan Dia telah 
menjadikan 


dan 

bumi 


langit 


telah men- yang bagi sega- 
ciptakan _* _ Allah la puji 




yang Dia 


m 

i 


* mereka menyama- dengan Tu- mereka orang-orang kemu- dan cahaya/ 

1 kan/menyekutukan han mereka kafir yang dian terang 

~ \ .!» ' ’ ’tr-T- 

kalian kemu- disisi- diten- dan waktu Dia me- kemu- tanah dari meneipta- 

dian Nya tukan waktu nentukan dian kan kalian 


pAri? pt*> cfj* 1 J i c| jAj 


rahasia Dia me- bumi 

kalian ngetahui 


dan 

di 


langit 


di Allah dan 

Dia 2 


kalian 

ragu-ragu 


* * -*'1 '*■ » i*"" t^S <A. \' A’" rib'"'" 

W W pkr4>-j 


dari suatu dari datang kepa- dan 

ayat da mereka tidak 3 


kalian apa dan Dia me- dan yang ka- 

usahakan yang ngetahui lian lahirkan 


1^3S JjLS ^pl tjfAayc* QtC tjj>D p-ftJ 


dengan mereka telah maka 

kebenaran mendustakan sungguh 4 


orang-orang darinya adalah ke- Tuhan ayat- 
yang betpaling mereka cuah mereka ayat 


\\ t ^ & i/ 

j]I ^ w U U 

apakah mereka mem- dengan- adalah apa berita sampai pa- maka datang kepa- ke- 

tidak 5 perolok-olokkan nya mereka yang da mereka kelak da mereka tika 


5 C- pi& OJ <jr* lyt \djjb\ 1$ 1j5 


be- apa 
lum yang 


bumi 


di Kami telah tem- kurun/ dari sebelum dari Kami telah berapa mereka 

patkan mereka generasi mereka binasakan banyak lihat 


sungai- dan Kami te- lebat atas langit dan Kami telah untuk Kamite- 

_ sungai_ _ _ Jahjadikan mereka (hujan) mengirimkan_ _ kalian guhkan 

isf’l » " (<> uf'T’t X > " A* 

4/ p^4*i ot 




fa® 


p£f^ 

kurun/ sesudah dari dan Kami turn- dengan dosa- lalu Kami bina- bawah dari mengahr 

generasi mereka buhkan ciptakan dosa mereka sakan mereka mereka 

fAli S ^\L2 ^ QA £&> Q> r % 


dengan tangan lalu mereka 
mereka menyentuhnya 

kertas 

di tulisan 
atas 

atas 

kamu 

Kami tu- dan 
runkan jika 6 

yapg 

lam 

/ 

J>1 

V f 


$ »■ 

■Si 

UJb 

ol ^3^2" 5-^^ 

•V' 

JlsJ 

ditumn- 

kan 

menga- dan mere- 
pa tidak ka berkata 

yang 

7 nyata 

sihtr 

kecuali/ 

hanyalah 

ini 

tidak- mereka orang-2 

lah kafir yang 

tentulah 

berkata 


tf&x 9 O.^ <1 ^ 5 At*/ S /<*/»* / & (Q 

^ ~ 

mereka di- tidak- kemu- perka- tentu dipu- seorang Kami dan seorang atasnya/ 
8 beri tangguh lah dian ra itu tuskan malaikat tururikan kalau malaikat padanya 



f nrnrrmnxnnn 










































































6. Al-AiVam 129 

9. Dan sekiranya rasui itu Kami jadikan 
(dari) malaikat pastilah Kami jadikan 
dia (berwujud) laki-laki, dan (dengan 
demikian) pasti Kami akan menjadikan 
mereka tetap ragu sebagaimana kini 
mereka ragu. 307 

tO Dan sungguh, beberapa rasui se- 
belum engkau (Muhammad) teiah 
diperolok olokkan, sehingga turunlah 
azab kepada orang orang yang 
mencemoohkan itu sebagai balasan 
olok- olokan mereka 

11 Katakanlah (Muhammad), "Jelajahi- 
lah bumi, kemudian perhatikanlah 
bagaimana kesudahan orang orang 
yang mendustakan itu 1 

12. Katakanlah (Muhammad), 'Milik 
siapakah apa yang di langit dan di- 
bumi? 1 Katakanlah, "Milik Allah." Dia 
teiah menetapkan (sifat) kasih sayang 
pada dm Nya. 308 Dia sungguh akan me 
ngumpulkan kamu pada hari kiamat 
yang tidak diragukan lagi Orang- 
orang yang merugikan dirinya mereka 
itu tidak benman 

13. Dan mihk-Nyalah segala apa yang 
ada pada malam dan siang hari. Dan 
Dialah Yang Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui. 

14. Katakanlah (Muhammad), "Apa- 
kah aku akan menjadikan pelmdung 
selain Allah yang menjadikan langit 
dan bumi, padahal Dia memberi 
makan dan tidak diberi makan 71 Kata¬ 
kanlah, ‘ Sesungguhnya aku di- 
penntahkan agar aku menjadi orang 
yang pertama berserah diri (kepada 
Allah) dan jangan sekali kali kamu 
masuk golongan orang-orang musy- 
nk" 

15. Katakanlah (Muhammad) Aku be- 
nar benar takut akan azab hari yang 
besar (hari kiamat) jika aku men- 
durhakaiTuhanku." 

16. Barang siapa dijauhkan dari azab 
atas dirinya pada hari itu, maka sung¬ 
guh Allah teiah memberikan rahmat 
kepadanya Dan ituiah kemenangan 
yang nyata 

17 Dan jika Allah memmpakan suatu 
bencana kepadamu, tidak. ada yang 
dapat menghilangkannya selain Dia. 
Dan jika Dia mendatangkan kebaikan 
kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas 
segala sesuatu. 

18. Dan Dialah yang berkuasa atas 
hamba hamba-Nya Dan Dia Maha- 
bijaksana, Maha Mengetahui. 


307 Kalau Allah mengutus malaikat sebagai 
rasui tentu Allah mengutusnya dalam ben 
tuk manusia, karena manusia tidak dapat 
metihat malaikat dan tentu juga mereka akan 
berkata "Ini bukanlah malaikat hanya manu 
sia sebagaimana kami juga" Jadl mereka 
akan tetap ragu ragu 

308. Allah teiah berjanji, sebagai kemurahan 
daripada Nya akan meiimpahkan rahmat 
kepada makhluk Nya. 


























































































130 6. Al-AiVam 

19 Katakanlah (Muhammad), “Siapa 
kah yang lebih kuat kesaksiannya?" 
Katakanlah, “Allah, Dia menjadi saksi 
antara aku dan kamu Al Qur’an ini di- 
wahyukan kepadaku agar dengan itu 
aku memberi peringatan kepadamu 
dan kepada orang yang sampai (Al 
Qur'an kepadanya). Dapatkah kamu 
benar benar bersaksi bahwa ada 
tuhamtuhan lain bersama Allah?" 
Katakanlah, 'Aku tidak dapat ber¬ 
saksi. 1 Katakanlah, "Sesungguhnya 
hanya Dialah Tuhan Yang Maha Esa 
dan aku berlepas diri dari apa yang 
kamu persekutukan (dengan Allah).” 

20 Orang orang yang telah Kami be- 
rikan Kitab kepadanya, mereka me- 
ngenalnya (Muhammad) seperti 
mereka mengenal anak-anaknya sen- 
diri. Orang-orang yang merugikan diri- 
nya, mereka itu tidak beriman (kepada 
Allah). 

21. Dan siapakah yang lebih zalim dari 
pada orang yang mengada-adakan 
suatu kebohongan terhadap Allah, 
atau yang mendustakan ayat-ayat- 
Nya? Sesungguhnya orang-orang 
yang zalim itu tidak beruntung. 

22. Dan (ingatlah), pada hari ketika 
Kami mengumpulkan mereka semua 
kemudian Kami berfirman kepada 
orang-orang yang menyekutukan 
Allah, "Di manakah sembahan-sem- 
bahanmu yang dahulu kamu sangka 
(sekutu-sekutu Kami)?" 

23 Kemudian tidaklah ada jawaban 
bohong mereka kecuali mengatakan, 
"Demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah 
kaim mempersekutukan Allah. 11 

24. Lihatlah bagaimana mereka ber 
bohong terhadap diri mereka sendiri 
Dan sesembahan yang mereka ada- 
adakan dahulu akan hilang dari 
mereka 

25. Dan di antara mereka ada yang 
mendengarkan bacaanmu (Muham¬ 
mad), dan Kami telah menjadikan hati 
mereka tertutup (sehingga mereka 
tidak) memahaminya. dan telinganya 
tersumbat Dan kalaupun mereka me 
lihat segala tanda (kebenaran), 
mereka tetap tidak mau beriman ke¬ 
padanya. Sehingga apabila mereka 
datang kepadamu untuk membantah- 
mu, orang orang kafir itu berkata, "Ini 
(Al-Qur an) tidak lain hanyalah do- 
ngengan orang-orang terdahulu 11 

26 Dan mereka melarang (orang lain) 
mendengarkan (Al Qur an) dan me¬ 
reka sendiri menjauhkan diri dari- 
padanya, dan mereka hanyalah mem- 
binasakan diri mereka sendiri, sedang 
mereka tidak menyadari. 

27. Dan seandainya engkau (Muham¬ 
mad) melihat ketika mereka di- 
hadapkan ke neraka, mereka berkata, 
“Seandainya kami dikembalikan (ke 
dunia) tentu kami tidak akan men¬ 
dustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta 
menjadi orang orang yang beriman." 





,< t < s V/ s .2 - *Vy' t >x>.. x- > x 


ini kepa- dan di- dan anta- antara menjadi Allah kata- kesak- lebih se- maria- kata- 

daku wahyukan ra kalian aku saksi kanlah sian besar suatu kah kanlah 


i , xx si -r f r" ’C' •’K > 


Allah bersama/ bahwa benar-2 kali- apakah sung- ia telah dan siapa dengan- 

disamping an mengakui guh kalian sampai yang nya 


I t - Al-Qur’an 
ran 


& Si i5 V5 "4 z Qi 5 v y 






dari apa berle- dan sung- satu/ Tuhan Dia sungguh kata- aku me- tidak kata- yang tuhan- 

yang pas diri guh aku esa hanyalah kanlah ngakui * kanlah lain tuhan 



ho 

asai 

* s* 

>> yd 


© 

0^3 

mereka tahu/ 
mengenal 

sebagai- « mereka tahu/ 
mana mengenalnya 

Kitab 

Kami berikan orang-2 
kepada mereka yang 

19 

kalian 

sekutukan 

/V 


© && 



tr 

1 In*- 



lebih 

aniaya 

dan sia¬ 
pakah 

mereka 

20 beriman 

ti- maka 
dak mereka 

diri me¬ 
reka 

mereka 

memgikan 

orang- 
orang yang 

anak-anak 

mereka 


3&£m ‘A 4 4b At j\ oL 




orang-orang 
yang aniaya 


berun- ti- sung- ayat- ia men- atau kedus- Allah atas/ter- menga- dari 
tung dak guh ayat-Nya dustakan taan hadap dakan orang 




A-*' 

'S 
* * 

r 


s' 

W 

© 

sekutu-sekutu di ma- mereka 

kalian na musyrik 

kepada Kami 

orang-2 yang berkata 

kemudi¬ 
an/lalu 

semua Kami kuinpul- 
kan mereka 

dan pa¬ 
da hari 

21 

#\j 6l VI Jpci 


, 

s 

© dj^y i 

pOo 

3ii 

demi mereka bah- ke- 
Allah berkata wa cuali 

fitnah 

mereka 

ada tidak 

kemu¬ 

dian 

kalian katakan/ 

22 mengakui 

kalian 

adalah 

orang-2 

yang 


ks.; y 2 $ g\ © sggi ra; 






dan telah se- diri mereka atas mereka men- bagai- perhati- orang-orang ada kami/ tidak Tuhan 

sat/ hilang sendiri dustakan mana kanlah 23 musyrik menjadi kami 


& 

iSIii-j 

dUi 

> 

O* 

pt~^ © 

OJLAaj 


„>r" 

pri^ 



atas 

dan Kami te- 

kqjada 

ia mende 

siapa 

dan di anta- 

mereka ada- 

mereka apa 

dari 


lahjadikan 

kamu 

ngarkan 

yang 

ra mereka 24 

adakan 

yang 

mereka 


OJ-J \j>3 pA'- 5 ' 6 j4 JU> i O' p-frA® 




>> 


ayat-2/ segala mereka dan sumbat/ telinga dan 
tanda-2 melihat jika pekak mereka dalam 


mema¬ 

haminya 


untuk sumbat/ hati-2 me- 
tutup reka 


1 jjbo), A/o dA Q * 


tidak " mereka orang-2 ber- 

lain kafir yang kata 


mereka mem- mereka men- apa- sam- dengan- mereka ti- 

bantahkamu datangikamu bila pai nya beriman dak 


»,x £>»x 

ikj <Cc- 






dan ti- daripa- 
daklah danya 


menjauh¬ 
kan diri 


daripadanya 

(Al-Qur’an) 


0>4A pA? 

mereka dan 
melarang mereka 


Ip 1 iLD 

dongeng 


orang-orang 
25 terdahulu 


kecu¬ 

ali 



jfr i> 


% 

© 






neraka 

atas/ mereka 

ke- kalian 

dan 


mereka 

dan 

diri mere- 

ke- 

mereka mem- 


ke dihadapkan tika melihat 

jika 

26 

menyadari 

tidak 

ka sendiri 

euali 

binasakan 

© 



bjJ 

ojL> 

* ✓ 

Sfj 


hzii 



orang-orang dari 
yangberiman 

dan kami 

Tuhan 

pada 

kami men- 

dan 

kami di- 

aduhai seki- lalu mere- 

27 

menjadi 

kami 

ayat-ayat 

dustakan 

tidak 

kembalikan 

ranya kami ka berkata 



q 




















































































1 HH m 

ili 6? Q £0 & ii St G&fiS ;£ G S. 

dari- mereka kepa- tentu mere- mereka dan sebelxim- dari mereka sem- mereka apa bagi telah bah- 
nya dilarangda apa ka kembali dibalikkan kalau nya/dahulu bunyikan adalah yang mereka nyata kan 


S2 Cj gai ax 41 jt a > 3)6 © 


kita dan ti- dunia 
daklali 


kehidup- kecuali/ ia(kehi- tidak dan mere- 
an kita hanyalah dupan) lain kaberkata 


28 


JlS ^frj (Jf- d y>3 


bukan- Allah Tuhan 

kali berfirman mereka 


atas mereka ke- kamu dan se- 

dihadapkan tika melihat kiranya 29 


orang-2 yang 
dibangkitkan 


q 6>6J> i&K 3te S C6 & ijite 


kalian 

kafir 


kalian dengan 
adalah apa yang 


maka ra- (Allah) dandemi ya mereka 
sakanlah berfirman Tuhan kami benar berkata • 


dengan 

benar 


£'\ >>*Tx ,r, “'i'' * i, T2i ^<*4, ' < 


saat; 

kiamat 


datangkepa- jika sehingga Allah dengan per- mereka 
da mereka jumpaan dusta 


orang-2 telah sung- 

yang merugi guh 30 


»> 'S. *< S"' \" \' 1 t<4 U 

U jjc- \2tij~M2xj \jJb «Cio 


»> ^ 'i.y. 


\ * \ 


beban/ dosa- 
dosa mereka 


mereka 

memlkui 


dan padanya kelalai- apa atas 

mereka (kiamat) an kami yang 


aduhai kami 
menyesal 


mereka dengan 
berkata tiba-tiba 



UjJI 

i£i\ 

Cj (n) 

djjj" 

£ £ 

kecuali 

selam 

dunia 

kehi¬ 

dupan 

dan ti- 

daklah 31 

raereka 

pikul 

apa amat 
yang buruk 


punggung 

mereka 


atas 






TO 456 5-6 25- Wj lill 44 


1 f. 


kalian meng- apakah mereka bagi orang- lebih 

gunakanakal maka tidak bertakwa orang yang baik 


akhirat 


dan sungguh dan sen- perma- 

kampung da gurau inan 


.4 »>'< * 4 . r*. > 5 '" -r ^ 


mereka men- 
dustakanmu 


ti- maka sung- mereka 

dak guh mereka katakan 


yang tentu akan me- bahwa- Kami me- sung- 

nyedihkan kamu sanya ngetahui guh 32 


. -X&ij) frpl aJJl i4-oL-> 


telah di- dan sesung- 

dustakan guhnya 


33 


mereka me- 
nyangkal 


Allah 


pada 

ayat-ayat 


orang-orang 
yang zahm 


akan 

tetapi 


-i" i x 4,^4 - - J?» 

(jr- u Jc- ISLA-^ ^ J-A; 


pertolong- datangpa- sehingga/ dan mere- mereka 

__r^- J- 1 „ — m pai t ~ j: —... J-J 


stapi) 

an Kami da mereka sampai kadianiaya didustakan yang mereka sabar kamu 


apa atas (akan tetapi) sebelum dari 

£ y 


rasul- 

rasul 


d*i C%U &A At W- AA £*- Jll* Hj 

rasul-rasul sebagian dari telah datang dan Allah bagi kalimat- mengubah dan tidak 

benta kepadamu sungguh kalimat dapat 



st 

- 

1 

06 

kamu 

bah- 

kamu 

maka 

meneari 

wa 

dapat 

jika 




lerpalingan atasmu/ besar/ ada/ dan 

mereka bagimu berat menjadi jika 34 


S i'j %\^ &L3\ 4 04 J 4 02 


meng- dan dengan ke- lain kamu da- 
hendaki jika terangan-2 tangi mereka 


langit 


di tangga atau 


bumi 


di lubang 


© c*t c?*0 & 


orang-orang terma- kalian sekali- maka 
35 yang jahil suk kali menjadi jangan 


petunjuk 


p ^ +->& ) 

tentu Dia Allah 
menghimpun 


-%#• 


benar-2 pa- dan sung- 
ra pendusta guh mereka 


6. Af-An'am 


131 


28. Tetapi (sebenarnya) bagi mereka 
telah nyata kejahatan yang mereka 
sembunyikan dahulu. Seandainya 
mereka dikembalikan ke dunia, tentu 
mereka akan mengulang kembali apa 
yang telah dilarang mengerjakannya. 
Mereka itu sungguh pendusta. 

29. Dan tentu mereka akan mengata- 
kan (pula), 'Hidup hanyalah di dunia 
ini, dan kita tidakakan dibangkitkan * 

30. Dan seandainya engkau (Muham¬ 
mad) melihat ketika mereka di- 
hadapkan kepada Tuhannya (tentulah 
engkau melihat peristiwa yang meng- 
harukan). Dia berfirman, 'Bukankah 
(kebangkitan) ini benar? 1 Mereka men- 
jawab, “Sungguh benar, demi Tuhan 
kami.' 1 Dia berfirman, “Rasakanlah 
azab ini, karena dahulu kamu meng- 
ingkarinya.” 

31. Sungguh rugi orang-orang yang 
mendustakan pertemuan dengan 
Allah; sehingga apabila kiamat datang 
kepada mereka secara tiba tiba, 
mereka berkata ‘Alangkah besarnya 
penyesalan kami terhadap kelalaian 
kami tentang kiamat itu,“ sambil me- 
reka memikul dosa dosa di atas pung- 
gungnya. Alangkah buruknya apa 
yang mereka pikul itu 

32. Dan kehidupan dunia ini, hanya¬ 
lah permainan dan senda gurau 
Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh 
lebih baik bagi orang orang yang 
bertakwa Tidakkah kamu mengerti 7 

33. Sungguh, Kami mengetahui bah¬ 
wa apa yang mereka katakan itu 
menyedihkan hatimu (Muhammad), 
(janganlah bersedih hati) karena se¬ 
benarnya mereka bukan mendusta¬ 
kan engkau tetapi orang yang zalim 
itu mengingkari ayatayat Allah 

34. Dan sesungguhnya rasul rasul se¬ 
belum engkau pun telah didusta-kan, 
tetapi mereka sabar terhadap pen- 
dustaan dan penganiayaan (yang 
dilakukan) terhadap mereka, sampai 
datang pertolongan Kami kepada 
mereka. Dan tidak ada yang dapat 
mengubah kalimat kalimat (keteta- 
pan) Allah. Dan sungguh, telah datang 
kepadamu sebagian dari berita rasul- 
rasul itu 

35. Dan jika keberpalingan mereka te- 
rasa berat bagimu (Muhammad), 
maka sekiranya engkau dapat mem- 
buat lubang di bumi atau tangga ke 
langit lalu engkau dapat men- 
datangkan mukjizat kepada mereka, 
(maka buatlah). Dan sekiranya Allah 
menghendaki, tentu Dia jadikan me¬ 
reka semua mengikuti petunjuk, sebab 
itu janganlah sekali kali engkau ter- 
masuk orang orang yang bodoh 


309- Sebagian mufasir menafsirkan Kitab itu 
dengan Lsuh Mahfuz. yang berarti bahwa 
nasib semua makhluk itu sudah dituliskan 
ditetapkan) dalam Lauh Mahfuz Dan ada 
pula yang menafsirkannya dengan Al Qur’an, 
dengan arti dalam Al Qur'an itu telah ada po 






















































































132 6. Al-An'am 

36. Hanya orang orang yang men 
dengar sajalah yang mematuhi 
(seruan Allah) dan orang-orang yang 
mati, kelak akan dibangkitkan oleh 
Allah, kemudian kepada-Nya mereka 
dikembahkan 

37. Dan mereka (orang-orang musy- 
rik) berkata, “Mengapa tidak di- 
turunkan kepadanya (Muhammad) 
suatu mukjizat dari Tuhannya?* Kata- 
kanlah, "Sesungguhnya Allah ber- 
kuasa menurunkan suatu mukjizat, 
tetapi kebanyakan mereka tidak me- 
ngetahui" 

38. Dan tidak ada seekor binatang 
pun yang ada di bumi dan burung- 
burung yang terbang dengan kedua 
sayapnya, melainkan semuanya 
merupakan umat umat (juga) seperti 
kamu. Tidak ada sesuatu pun yang 
Kami luputkan di dalam Kitab ios 
kemudian kepada Tuhan mereka 
dikumpulkan. 

39. Dan orang orang yang mendus- 
takan ayat-ayat Kami adalah tuli, bisu 
dan berada dalam gelap gulita Barang 
siapa dikehendaki Allah (dalam 
kesesatan), niscaya disesatkan Nya 
Dan barang siapa dikehendaki Allah 
(untuk diberi petunjuk), niscaya Dia 
menjadikannya berada di atas jalan 
yang lurus. 

40. Katakanlah (Muhammad), "Te- 
rangkanlah kepadaku jika siksaan 
Allah sampai kepadamu, atau hari 
kiamat sampai kepadamu, apakah 
kamu akan menyeru (tuhan) selain 
Allah, jika kamu orang yang benar 1 ' 1 

41. (Tidak), hanya kepada Nya kamu 
minta tolong. Jika Dia menghendaki, 
Dia hilangkan apa (bahaya) yang kamu 
mohonkan kepada-Nya dan kamu 
tinggalkan apa yang kamu persekutu 
kan (dengan Allah) 

42. Dan sungguh Kami telah meng 
utus (rasul-rasul) kepada umat umat 
sebelum engkau, kemudian Kami siksa 
mereka dengan (menimpakan) ke- 
melaratan dan kesengsaraan, agar 
mereka memohon (kepada Allah) 
dengan kerendahan hati. 

43. Tetapi mengapa mereka tidak me¬ 
mohon (kepada Allah) dengan ke 
rendahan hati ketika siksaan Kami 
datang menimpa mereka 7 Bahkan hati 
mereka telah menjadi keras dan setan 
pun menjadikan terasa indah bagi me¬ 
reka apa yang selalu mereka kerjakan 

44. Maka ketika mereka melupakan per 
ingatan yang telah diberikan ke-pada 
mereka, Kami pun membukakan se 
mua pintu (kesenangan) untuk me¬ 
reka Sehingga ketika mereka ber- 
gembira dengan apa yang telah di 
berikan kepada mereka Kami siksa 
mereka secara tiba tiba, maka ketika 
itu mereka terdiam putus asa 


kok pokok agama, norma-norma hukum- 
hukum, hikmah-hikmah dan tuntunan 
untuk kebahagiaan manusia di dunia dan 
akhirat 





.LVt 





& 


M 


«y 






wag- 

% 

IfK 


it >1, > f i -- I- >, 

f 4^' . i 




kepa- kemu- Allah akan dibangkit- dan orang- mereka orang-2 akan sungguh 

da-Nya dian kan mereka orang mati mendengar yang mematuhi hanyalah 


*> & 


Allah sesung- kata- Tuhan- dari suatu kepa- diturun- menga- dan mere- mereka di- 

guhnya kanlah nya ayat danya kan pa tidak ka berkata 36 kembalikan 

. . S $>S *S / ''‘Z 9 S S & S^ tmS S S 

Uj 0 V ^ j-atS 


dan mereka ti- kebanyakan 

tidaklah 37 mengetahui dak mereka 


akan suatu menu- bah- atas kuasa 

tetapi ayat nfhkan wa 


p-d of- JLlv _,A_L> j <j d- 4 

seperti umat- mela* dengan ke- yang burung- dan bumi di binatang- dari 
kalian _umat inkan dua sayapnya terbang buning tidak binatang 


© 


or * S 

d) 


< 9 
o*s 


• i'' 

4 LLy U 


mereka akan 

Tuhan 

kepa- 

kemu- 

stsuatu dari 

Al-Kitab 

di da- Kami tidak- 

38 

dihimpun 

mereka 

da 

dian 



lam luputkan lah 

4jii 

i Si *' & 

L-Li (_y» C^aJdal 1 

4 

P 

l > 

SOJ jm4 

> 

^ 

Allah 

meng- barang 

kegelapan 

da- 


dan tuli 

pada ayat- 

mereka dan orang- 


hendaki siapa 


lam 


bisu 

ayat Kami 

mendustakan orang yang 


ji © v - > 




kata¬ 
kanlah 39 


yang 

lurus 


jalan 


di Dia menja- meng- dan ba- Dia akan me- 
atas dikannya hendaki rang siapa nyesatkannya 


S /_ / y > s' \ a S s £s* \S 9 —S S 

£\ JU>\ j\ M £>\j# pZz\ o\ pzlj\ 

Allah apakah kiamat datang ke- atau Allah azab datang ke- jika apakah pen- 

selain pada kalian pada kalian aapat kalian 


■ s > .sy >,sr. y t * i < 

apa maka Dia kalian hanya ke- bahkan/ orang-orang adalah jika kalian 

yang menghilangkan menyeru pada Dia tetapi 40 yang benar kalian menyeru 


i *Ts^ 9 . 9 <. 

Julj U o(2)1 

Kami telah dan sesung- kalian se- apa dan kalian Dia meng- jika kepada- kalian 

mengutus guhnya 41 kutukan yang melupakan hendaki Nya menyeru 


• * 'A Tt t 


mereka 

tunduk 


agar dan keme- dengan ke- maka Kami sebelum dari umat- ke- 

mereka laratan sengsaraan siksa mereka kamu umat pada 


- 

9 S'S’ 

CjJa 




9 ~s ss 

^ © 

hati 

mereka 

menjadi 

keras 

akan 

tetapi 

merdca me- 
nundukkan hati 

siksaan datang kepa- 

Kami da mereka 

ke- maka meng- 
tika apa tidak 42 






/ > 0* ftt 

CsfJJ 


maka 

setelah 43 


mereka 

kerjakan 


mereka apa 

adalah yang 


setan 


kepada dan menam- 
mereka pakkan bagus 


i> ^ S *3' S' S't*** ~ ■S's' S 9 S s S S 9 % s 

^ ^ tL ^ 


segala pintu- 
pintu 


atas Kami dengan- diperingatkan apa mereka 

mereka bukakan nya kepada mereka yang melupakan 


© ^ 

** 

s 

_ > 1 f'' < J* 

** 

A 

\i\ 

up- 

orang-orang me- 
44 yang putus asa reka 

maka. dengan 
ketika itu tiba-tiba 

Kami siksa 
mereka 

mereka 

diberi 

dengan 
apa yang 

mereka 

bergembira 

tat- 

kala 

se¬ 

hingga 






«ig!p 




























































































© &A. JJ1 j [ydlk «uLa9 


semes- Tuhan/Pe- bagi danse- 
45 ta alam melihara Allah gala puji 


mereka orang-2 

zalim yang 


kaum seluruh maka 
dipotong 


<Jp i-^-j ^ <h) L>1 Js 


hati atas dan Dia 

kalian menutup 


dan pengli- 
hatan kalian 


pendengar- Allah meng- jika bagaimana pen- kata- 
an kalian ambil dapat kalian kanlah 


\ ? 


- Kit A 

yvaJ v-A-is 


tanda-tanda Kami meng- 
(kebesaran) ulang-ulang 


\ -pk 

peihati- dengan- mendatangkan Allah selain tuhan siapa- 
kanlah nya kepada kalian kali 


i , a 1' * . ■"f "£ »> 




Allah 


siksaan 


datang ke- jika bagaimanakah kata- 

pada kalian pendapat kalian kanlah 46 


mereka 

berpaling 


me- kemu- 
reka dian 


Uj pytll *S?J. .3^ AUts 


> f *■> 


V «*• v 9.^- 
1 •» 




danti- 

daklah 47 


orang-orang 
yang zalim 


karnn kecuali akan dibi- apakah/ terang- atau dengan 
nasakan tidaklah terangan tiba-tiba 


'' / '', »•", - '■y ,. "i i /»^j, vr 

I oijX~* 3 brjppf uv^yw' <J-^y 


, /''f £/» „ 


*0 


dan mengada- beriman maka ba- dan member! memberi ka- ke- 

kan perbaikan rang siapa peringatan bar gembira cuali 


para rasul 




Kami 

mengutus 


t-a’u '0$\j © £ iS Srf & * 


pada ayat- mereka dan orang- 
ayatKami mendustakan orangyang 


mereka ber- me- dan atas 
48 sedih hati reka tidaklah mereka 


rasa makati- 

takut dak ada 


^3 $ 


9$ 

' 

© 

(J> jAmM i ji b Ut ■ 

c. S S'* 


kepada 

kalian 

aku me¬ 
ngatakan 

tidak 

kata¬ 

kanlah 

49 

mereka ber- mereka 

buat fasik adalah 

dengan 
apa"yang 

azab 

akan menim- 
pa mereka 

JLim 

w 

& 

P 


; N K 

, a'*' 

Oi!l pel 

% &\ 

CVJ*- 

9 9 

malaikat 

simgguh kepada 
aku kalian 

aku me¬ 
ngatakan 

dan 

tidak 

yang aku me- 

gaib ngetahui 

dan Allah 
tidak 

perben¬ 

daharaan 

kepunyaanku/ 
ada padaku 


1 *•$ (J-& jji c?!3J. b jJ. £j-> 1 oj. 


dan orang-orang orang 
yang melihat yang buta 


<jl Oj? U£ O';.)] 1 j-) j\j i© yU' 


apa- kata- kepa- diwah- apa ke- aku tidak- 

kah kanlah daku_yukan yang euali mengikuti lah 


merdca akan bah- 
dikumpulkan wa 


mereka 

takut 


orang-2 dengannya dan berilah 

yang (Al-Quran) peringatan 


50 


kalian 

berpikir 


tidak- 

kah 




$■*. * 

tj 

GJ 

9 9 O' 

& 


9 S' 

Ji 

mereka 

bertakwa 

agar 

mereka 

scorang 

penolong 

dan 

tidak 

seorang selam dari 

pelindung Dia/Allah 

bagi 

mereka 

tidak 

ada 

Tuhan 

mereka 

ke^a- 




o 




mereka 

merigliendaki 

dan pada 

petang hari pagi hari 

Tuhan 

mereka 

mereka 

menyem 

orang-2 

yang 

kalian 

mengusir 

dan ja¬ 
nganlah 

51 


> ** 

9 

I'-'ST 


bt 


9 

CK 


perhitung- 
an kamu 

dari 

dan 

tidak 

sesuatupun/ 

sedikitpun 

dari 

perhitungan 

mereka 

dari 

atas 

kamu 


tidak wajah-Nya/ 
ada keridhaan-Nya 



b* 


orang-orang 

dari/ter- 

maka kalian 

52 yang zalim 

masuk 

menjadi 


makakamu sestmtopun/ dari 
mengusir mereka sedikitpun 


atas 

mereka 





6. Al-An‘am 133 

45. Maka orang orang yang zalim itu 
dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. 
Dan segala puji bagi Allah Tuhan se¬ 
luruh alam. 

46. Katakanlah (Muhammad), Terang- 
kanlah kepadaku jika Allah mencabut 
pendengaran dan penglihatan serta 
menutup hatimu, siapakah tuhan 
selain Allah yang kuasa mengembali- 
kannya kepadamu?" Perhatikanlah, 
bagaimana Kami menjelaskan berulang- 
ulang (kepada mereka) tanda-tanda 
kekuasaan (Kami), tetapi mereka tetap 
berpaling. 

47. Katakanlah (Muhammad), “Terang- 
kanlah kepadaku jika siksaan Allah 
sampai kepadamu secara tiba tiba 
atau terang-terangan, maka adakah 
yang dibinasakan (Allah) selain orang 
orang yang zalim’" 

48. Para rasul yang Kami utus itu 
adalah untuk memberi kabar gembira 
dan memberi peringatan. Barang 
siapa beriman dan mengadakan per¬ 
baikan, maka tidak ada rasa takut 
pada mereka dan mereka tidak ber- 
sedihhati. 

49. Dan orang-orang yang men¬ 
dustakan ayat ayat Kami, akan ditim- 
pa azab karena mereka selalu berbuat 
fasik (berbuat dosa) 

50. Katakanlah (Muhammad), 'Aku 
tidak mengatakan kepadamu, bahwa 
perbendaharaan Allah ada padaku, 
dan aku tidak mengetahui yang gaib 
dan aku tidak (pula) mengatakan 
kepadamu bahwa aku malaikat. Aku 
hanya mengikuti apa yang diwahyu- 
kan kepadaku. Katakanlah, 'Apakah 
sama antara orang yang buta dengan 
orang yang melihat’ Apakah kamu 
tidak memikirkan(nya)?' 

51. Peringatkanlah dengannya (Al- 
Qur an) itu orang yang takut akan di- 
kumpulkan menghadap Tuhannya 
(pada hari kiamat), tidak ada bagi me¬ 
reka pelindung dan pemberi syafaat 
(pertolongan) selain Allah, agar me¬ 
reka bertakwa. 

52. Janganlah engkau mengusir 
orang-orang yang menyeru Tuhannya 
di pagi dan petang hari, mereka meng- 
harapkan keridaan-Nya. Engkau tidak 
memikul tanggung jawab sedikit pun 
terhadap perbuatan mereka dan me¬ 
reka tidak memikul tanggung jawab 
sedikit pun terhadap perbuatanmu, 
yang menyebabkan engkau (berhak) 
mengusir mereka, sehingga engkau 
termasuk orang-orang yang zalim. 310 


310. Ketika Rasulullah saw. sedang duduk- 
duduk bersama beberapa orang mukmin 
yang dianggap rendah dan miskin oleh kaum 
Quraisy, datanglah beberapa pemuka 
Quraisy hendak berbicara dengan Rasulullah, 
tetapi mereka enggan duduk bersama 
dengan orang mukmin itu, dan mereka meng- 
usulkan agar orang orang mukmin itu diusir 
saja, sehingga mereka dapat berbicara 
dengan Rasulullah, lalu turunlah ayat ini. 





























































































134 6. AI-AiVam 

53. Demikianlah Kami telah menguji 
sebagian mereka {orang yang kaya) 
dengan sebagian yang Iain (orang 
yang miskin), agar mereka (orang yang 
kaya itu) berkata “Orang orang se- 
macam inikah di antara kita yang 
diberi anugerah oleh Allah?" (Allah 
berfirman), 'Tidakkah Allah lebih me- 
ngetahui tentang mereka yang ber- 
syukur (kepada Nya) 7 " 

54. Dan apabila orang orang yang ber 
iman kepada ayat ayat Kami datang 
kepadamu, maka katakanlah, "Sa/a- 
mun alaikum (selamatsejahtera untuk 
kamu). 11 Tuhanmu telah menetapkan 
sifat kasih sayang pada diri-Nya, 
(yaitu) barang siapa berbuat kejahatan 
di antara kamu karena kebodohan 
kemudian dia bertobat setelah itu dan 
memperbaiki diri, maka Dia Maha 
Pengampun, Maha Penya-yang. 

55. Dan demikianlah Kami terangkan 
ayat ayat AhQur'an (agarterlihat jelas 
jalan orang orang yang saleh) dan 
agar terlihat jelas (pula) jalan orang 
orang yang berdosa. 

56 Katakanlah (Muhammad), "Aku di- 
larang menyembah tuhan-tuhan yang 
kamu sembah selain Allah." Kata¬ 
kanlah, Aku tidak akan mengikuti 
keinginanmu. Jika berbuat demikian, 
sungguh tersesatlah aku dan aku tidak 
termasuk orang yang mendapat pe- 
tunjuk." 

57. Katakanlah (Muhammad) Aku (ber 
ada) di atas keterangan yang nyata (Al 
Quran) dan Tuhanku sedang kamu 
mendustakannya Bukanlah kewe- 
nanganku (untuk menurunkan azab) 
yang kamu tuntut untuk disegerakan 
kedatangannya Menetapkan (hukum 
itu) hanyalah hak Allah. Dia mene 
rangkan kebenaran dan Dia pemberi 
keputusan yang terbaik." 

58. Katakanlah (Muhammad) “Sean* 
damya ada padaku apa (azab) yang 
kamu minta agar disegerakan ke¬ 
datangannya tentu selesailah segala 
perkara antara aku dan kamu. 1 ' 3 " Dan 
Allah lebih mengetahui tentang 
orang orang yang zalim. 

59. Dan kunci-kunci semua yang gaib 
ada pada Nya, tidak ada yang me 
ngetahui selain Dia. Dia mengetahui 
apa yang ada di darat dan di laut 
Tidak ada sehelai daun pun yang 
gugur yang tidak diketahui Nya. Tidak 
ada sebutir biji pun dalam kegelapan 
bumi dan tidak pula sesuatu yang 
basah atau yang kering yang tidak 
tertulis dalam Kitab yang nyata ( Lauh 
Mahfuz). 






s'.. \' „ 


(oleh) telah meng- inikah orang- supaya mereka dengan sebagi- sebagian Kami 
Allah anugerahi orang yang mengatakan an yang Iain mereka menguji 


dan demi¬ 
kianlah 




) 




✓ ^ 


dan terhadap orang-2 lebih me- Allah bukankah/ antara dari/ atas 

apabila 53 yang bersyukur ngetahui tidakkah kita di mereka 




{Ui JS t&i* i&k & 


telah me¬ 
netapkan 


atas 

kalian 


selamat maka ka- kepada ayat- 
sejahtera takanlah ayat Kami 


mereka 

beriman 


orang-orang 

yang 


datang ke¬ 
pada kamu 


/s'” < •' s "' 


A 


\s 




keja¬ 

hatan 


di antara 
kalian 


berbuat barang bahwa- 
siapa sanya 


kasih 

sayang 


diri- 

Nya 


atas 


Tuhan 

kalian 


& » •» «"• ♦ * ?r. ' T i" , " e* s “'t. s.\s "j. 

Maha Pe- Maha Pe- maka sung- dan ia menga- sesudah- dari ia ber- kemu- karena ke- 
54_nyayang ngampun guhDia dakanpeibaikan nya/itu tobat dian bodohan 


' 




S s 


0 


orang-orang 
55 yang berdosa 


jalan 


agarja- 
di jelas 


ayat- 
ayat itu 


Kami 

jelaskan 


dan demi¬ 
kianlah 




»> & 


Q V js 4&i dj* bt by& bL%b\ xb\ o' til J* 

aku akan ti- kata- Allah selain dari kalian sera/ orang-orang aku me- bah- aku di- sungguh kata- 
mengikuti dak kanlah sembah yang(apapun) nyembah wa larang aku kanlah 

y • j * L>1 Uj U) -Xs p£==s> *\y>\ 




orang-orang yang dari/ ter- aku dan ti- jika de- aku ter- sung- 
56 mendapat petunjuk masuk dakiah mikxan sesat guh 


hawa nafsu 
kalian 


£ 


apa 

yang 


padaku 


^ > ■ 

tidak dengan- 
ada nya 




dan kalian 
mendustakan 


Dj cy yy y ui <> 

Tuhan- dari keterangan di atas sungguh kata- 
ku yang nyata (dasar) aku kanlah 


>•< t'U 'tl' & i Ti .1 & 

Jy~ j*j y jj. oL fi. 


sebaik- dan 

baik Dia 


kebe¬ 

naran 


Dia mene- bagi ke- kepu- 
rangkan Allah euali tusan itu 


tidak- dengan- 

lah nya 


kalian minta 
disegerakan 




tentu telah dengan- 
diputuskan nya 


kalian minta 
disegerakan 


apa 

yang 


ada pa¬ 
daku 


seki- kalau kata- 
ranya kanlah 57 


ZfcLjCSi 

pemberi 

keputusan 




pada orang-orang 
58 yang zalim 


lebih 

mengetahui 


dan 

Allah 


dan anta¬ 
ra kalian 


di an- 
taraku 


perka¬ 
ra itu 


4^37 Vi v J£\ 

dida- apa dan Dia Dia ke- mengeta- takada semua kunci- dandisisi- 

lam yang mengetahui (sendiri) cuali huinya yang yang gaib kunci Nya 


% i+as. % M 3'1 




s' & * s'Xi S 


sebutir 

biji 


dan 

tidak 


Diamenge- 

tahuinya 


mela- sehelai 
inkan daun 


dari 


jatuh 


dan apa 
yang 


dan la- 
utan 


da- 

ratan 


© cir ’ l| V) Vi Vj J?j$\ 


59 


yang 

nyata 


Kitab dida- mela- biji yang dan biji yang dan 
lam inkan kering tidak basab tidak 


bumi 


kege¬ 

lapan 


da¬ 

lam 


311. Tentu Allah menurunkan azab ke¬ 
padamu sampai kamu binasa. 


















































































































iiuljStgi 






^,-f 


» «•» 




kemu- pada si- 
dian ang hari 


kalian 

kerjakan 


apa dan Dia di ma- mewafatkan/ 
yang mengetahui lam liari menidurkan kalian 


yang 


dan 

Dia 




9 *l 

aJI 
* ~ ** 

'-i 

>-> 

C 

* — 



*. 

V 

kepa 

da-Nya 

Eefnu- 

dian 

telah di- 
tentukan 

waktu/ 

umur 

untuk disem- 
pumakan 

padanya 
(siang hari) 


?J iXe 35 » % O'-'oXZ pZ 'f 


hamba-2- di berkua- dan kalian kalian tentang Dia teiangkan lalu 

Nya atas samutlak Dia 60 kerjakan adalah apa yang kepada kalian 






mewafat- kematian salah seorang telah apa- sehingga (malaikat-2) atas kalian/ dan Dia 
kannya di antara kalian datang bila penjaga kepada kalian mengutus 


*£jt & Ji GK f © H Oil 




S 9 J-*'} S J, JL 


yang sebe- penguasa/pe- Allah kepa- merekadi- kemu- melalaikan tidak dan me- utusan-2 

namya mimpin mereka da kembalikan dian 61 kewajibannya reka Kami 


. „ i-* ■»'* *a* ,A I >P\\ 1 sjl 

cr* < 3 ® jA? pK-i-l 4] y 


darl yangdapatse- siapa- kata- pembuat paling dan segala milik- keta- 

Iamatkan kalian kah kanlah 62 perhitungan cepat Dia hukum Nya huilah 


. t «■ s s 9 .' 9 < ('•*% ’"'ft'' /?. ut- 

ftJJb qA Cj\J <U4»-J \pjyOi AijC-Jj jOt £*-*aUs 




karan 


dari danya matkan kalian 


dengan me- 
rend^ikandui 

kalian mohon dan 

kepada-Nya laut 

darat 

kege- 

lapan 

>i , 1 2 1 

Alii J* i 

© 

s? 


Allah kata- 

orang-orang 

dari/ter- 

tentu kami 

kanlah 

63 yang bersyukur 

masuk 

menjadi 




4 

C^i 

7[ 

O' 


- 

J* (j® © 



r 1 

mengi- 

rirnkan 

bah¬ 

wa 

atas 

berkuasa 

Dia kata¬ 
kanlah 64 

kalian mem¬ 
persekutukan 

kalian 

kemu¬ 

dian 


'\-k f'u r 4 Jr'tM • < 4 ^ •- 

«u*S J’ 65- J' £>5 




sebagi¬ 
an kalian 

dan Dia 
merasakan 

golongan- Dia mencam- atau 
golongan purkan kalian 

kaki 

kalian 

bawah dari 

atau atas 

kalian 

dari 

(© ^ 



c2tf\ 

** 




■» 

'Y 

65 

mereka me- 
mahami 

agar 

mereka 

ayat- 
ayat itu 

Kami meng- 
ulang-ulang 

bagai- perhati- 
mana kanlah 

sebagian 
yang lain 

bencana/ 

keganasan 


<J>J Qp Js <3>t3' jAj 




untuk yang 

tiap-2 66 berkuasa 


atas 

kalian 


tidaklah kata- benar dan/pada- kaum dengan- dan men- 
aku kanlah hal ia kamu nya dustakan 


Q 

' <*>•; 

o’jj' 

x" /y 

\l\j 

A 



Q 

pada 

mereka mem- 

orang-2 

kalian 

dan 

kalian akan 

dan 

masake- 

be- 

perolok-olok 

yang 

melihat 

apabila 

67 mengetahui 

kelak 

pastiannya 

rita 



& -r 



l'- 


’tr 



*£i wlj sjf' ^ i£>■ cf IIjI 


menjadikan dan 
kamu lupa jika 

lain- pembi- 

nya caraan 

dalam/ mereka mem- 
tentang perolok-olok 

se¬ 

hingga 

dari 

mereka 

maka ber- 
palinglah 

ayat-ayat 

Kami 

j© 

Suii 1 

’-?i 



Aiuis 


S 11 

68 

orang-orang 
yang zalim 

kaum ber- 

sama 

teringat 

sesudah 

kamu 

duduk-2 

maka 

jangan 

setan 



-i- 4 - „ j— ^ 







PS 




m§> 


ampunqsunnah. orq 


6. Al-An‘am 13S 

60. Dan Dialah yang menidurkan ka 
mu pada malam hari dan Dia 
mengetahui apa yang kamu kerjakan 
pada siang hari. Kemudian Dia mem- 
bangunkan kamu pada siang hari 
untuk disempurnakan umurmu yang 
telah ditetapkan. Kemudian kepada- 
Nya tempat kamu kembali, lalu Dia 
memberitahukan kepadamu apa yang 
telah kamu kerjakan. 

61. Dan Dialah penguasa mutlak atas 
semua hamba Nya, dan diutus Nya 
kepadamu malaikat malaikat penjaga, 
sehingga apabila kematian datang 
kepada salah seorang di antara kamu 
malaikat-malaikat Kami mencabut 
nyawanya, dan mereka tidak melalai¬ 
kan tugasnya 

62. Kemudian mereka (hamba hamba 
Allah) dikembalikan kepada Allah 
penguasa mereka yang sebenarnya 
Ketahuilah bahwa segala hukum 
(pada hari itu) ada pada-Nya Dan Dia¬ 
lah pembuat perhitungan yang paling 
cepat 

63. Katakanlah (Muhammad), "Siapa 
kah yang dapat menyelamatkan kamu 
dari bencana di darat dan di laut, 
ketika kamu berdoa kepada Nya 
dengan rendah hati dan dengan suara 
yang lembut?" (Dengan mengata- 
kan), "Sekiranya Dia menyelamatkan 
kami dari (bencana) ini, tentulah kami 
menjadi orang-orangyang bersyukur." 

64. Katakanlah (Muhammad), "Allah 
yang menyelamatkan kamu dari 
bencana itu dan dari segala macam ke- 
susahan, namun kemudian kamu 
(kembali) mempersekutukan- Nya." 

65. Katakanlah (Muhammad), "Dialah 
yang berkuasa mengirimkan azab 
kepadamu, dari atas atau dari bawah 
kakimu J1J atau Dia mencampurkan 
kamu dalam golongan golongan 
(yang saling bertentangan) dan me- 
rasakan kepada sebagian kamu 
keganasan sebagian yang lain." Per 
hatikanlah, bagaimana Kami men- 
jelaskan berulang ulang tanda-tanda 
(kekuasaan Kami) 3 ” agar mereka me 
mahami(nya). 

66. Dan kaummu mendustakannya 
(azab) 3 ’ 4 padaha! (azab) itu benar ada- 
nya Katakanlah (Muhammad), "Aku 
ini bukanlah penanggung jawab 
kamu." 

67. Setiap berita (yang dibawa oleh 
Rasul) ada (waktu) terjadinya dan 
kelak kamu akan mengetahui. 

68. Apabila engkau (Muhammad) me- 
lihat orang-orang memperolok-olok 
kan ayat-ayat Kami, maka tinggal- 
kanlah mereka hingga mereka beralih 
ke pembicaraan lain Dan jika setan 
benar benar menjadikan engkau lupa 
(akan larangan ini), setelah ingat kem- 
bah janganlah engkau duduk ber- 
sama orang orang yang zalim. 


312. Azab yang datang dari atas seperti 
hujan batu, sambaran petir dan lain lain. 
Yang datang dari bawah seperti gempa 
bumi, banjir dan sebagainya 









































































































136 6. Al-An‘am 


69. Orang-orang yang bertakwa tidak 
ada tanggung jawab sedikit pun atas 
(dosa-dosa) mereka tetapi (ber- 
kewajiban) mengingatkan agar me¬ 
reka (juga) bertakwa 

70. Tinggalkanlah orang-orang yang 
menjadikan agamanya sebagai per- 
mainan dan senda gurau, dan mereka 
telah tertipu oleh kehidupan dunia. 
Peringatkanlah (mereka) dengan Al 
Qur’an agar setiap orang tidak ter- 
jerumus (ke dalam neraka). karena 
perbuatannya sendiri Tidak ada bagi- 
nya pelindung dan pemberi syafaat 
(pertolongan) selain Allah Dan jika dia 
hendak menebus dengan segala 
macam tebusan apa pun, niscaya tidak 
akan diterima Mereka itulah orang- 
orang yang dijerumuskan (ke dalam 
neraka) disebabkan perbuatan me¬ 
reka sendiri. Mereka mendapat minum 
an dari air yang mendidih dan azab 
yang pedih disebabkan kekafiran me¬ 
reka dahulu. 

71. Katakanlah (Muhammad), “Apa 
kah kita akan memohon kepada 
sesuatu selain Allah, yang tidak dapat 
memberi manfaat dan tidak (pula) 
mendatangkan mudarat kepada kita 
dan (apakah) kita akan dikembalikan 
ke belakang, 315 setelah Allah member, 
petunjuk kepada kita seperti orang 
yang telah disesatkan oleh setan di 
bumi, dalam keadaan kebmgungan,' 
Kawan-kawannya mengajaknya ke 
jalan yang lurus (dengan mengata 
kan), "Ikutiiah kami" Katakanlah, 
“Sesungguhnya petunjuk Allah itulah 
petunjuk (yang sebenarnya) dan kita 
diperintahkan agar berserah diri ke 
pada Tuhan seluruh aiam, 

72. dan agar melaksanakan salat serta 
bertakwa kepada Nya." Dan Dialah 
Tuhan yang kepada Nya kamu semua 
akandihimpun. 

73. Dialah yang menciptakan langit dan 
bumi dengan hak (benar), ketika Dia 
berkata, “Jadilah! 1 Maka jadilah 
sesuatu itu Firman Nya adalah benar, 
dan milik-Nyalah segala kekuasaan 
pada waktu sangkakala ditiup. Dia me- 
ngetahui yang gaib dan yang nyata 
Dialah Yang Mahabijaksana, Maha- 
teliti. 


313. Allah swt menjelaskan tanda tanda 
kekuasaan Nya dalam berbagai rupa dengan 
cara yang berganti ganti Ada pula mufasir 
yang mengartikan ayat di sirn dengan ayat 
ayat yang berupa peringatan cerita cerita, 
hukum dan lain lain 

314. Sebagian mufasir mengatakan bahwa 
yang dsdustakan itu lalahAI Qur an 

375 Maksudnya adalahsyirik. 







akan sedikit pun dari perhitungan dari mereka orang-orang atas dan 

__ tetapi mereka bertakwa yang bukanlah 


\iX^U\ jij cS 


peringatan 


mereka 

mengambil 


orang-orang dan tinggal- 

yang kanlah 69 



h ^3 && Qi K 4 rfri 


dengan- dan dunia 

nya peringatkanlah 


kehidupan danmenipu dan sen- perma- agama 

mereka da-gurau inan mereka 


4L s \ _ft * s* s"*' 

i||g«pAkp< 


r f * t* 




pelin- Allah 
dung 


selain ■* dari bagi- tidak 

nya ada 


jakan kan apa 


JLii o' 


(setiap; 

jiwa/dii 


liri nasakan wa 


segala 


mereka 

itulah 


daripa- niscaya di am- tidak tebusan 
danya bil/ diterima 


la me¬ 
nebus 


dan penolong dan 
jika tidak 




b* to ^ 

dari minuman bagi mereka disebab- _ mereka orang-2 

mereka kerjakan kan apa dibinasakan yang 


dan 

azab 


air yang 
mendidih 


T) it L ■’Ha's kIsH fa-*-: 

Allah selain 


dari apakah kita kata- 

akan menyeru kanlah 70 


mereka ka¬ 
fir/ ingkar 


mereka disebab- sanj 
adalah kan apa 


d 

S-oi 


S 9S ,/ , 




_Xjo totLcl jjjy ^Lr ria d tx*_iO L® 

Allah menunjuki ke- sesudah/ tumit/kebe- atas dan kita dl- memuda- dan bermanfaat tidak apa 

kita tika setelah lakangkita kembalikan ratkankita tidak kepada kita yang 


olyy>- O^jhn ' <j <1*1? - -^1' 


kawan- 

kawan 


bagi- kebi- 
nya ngungan 


muka 

bumi 


setan-setan 


telah menye- 
satkannya 


seperti 

orang 


& 1 ft 9 s % \ / > s’ «V- ts. X 9 s’ o 9 a a, s’ 

3 * $3 bl5\ Jl 

petunjuk itulah/ Allah petunjuk sesung- kata- marilah jalan yang ke- memang- 
dialah guhnya kanlah ikuti kami lurus pada gilnya 


x 


Sjtod! 




u> ^ 1 



salat 

kalian 

dan hen- 

seluruh 

kepada 

agar kita me- 

dan kitadi- 


mendirikan 

daknya 

71 alam 

Tuhan 

nyerahkan diri 

penntahkan 


„ A. ' J&K / <H~ <. — .*, 


yang 


dan 

Dia 72 


kalian di- kepa- 

kumpulkan da-Nya 


yang 


dan dan bertakwa- 
Dia lah kepada-Nya 


0 

ojh 

/*// 


jadilah 

Diaber- 

firman 

dan pa¬ 
da hari 

dengan 

benar 


dan 

bumi 


uaJ 

langit 


mencip¬ 

takan 


j}£) I 4 ^ ft JU&\ % 

sangkakala dalam ditiup pada kerajaan/ dan ba- benar firman- lalu 

hari kekuasaan gi-Nya Nya jadilah ia 


A, < t. s 'U . 'i * fll-' >1 > 


Maha 

73 Mengetahui 


Mahabijaksana dan 

Dia 


dan yang 
tampak 


yang 

gaib 


yang me¬ 
ngetahui 

























































































/ 



V 1^131, |gjgf 


til ^41' UL-*»l £*Ci, 1 4* 


sungguh tuhan berhala- apakah kamu Azar kepada Ibrahim ber- dan tat- 
aku berhala mengambil bapaknya kata kala 


d>jr> 

di © 

Ibrahim 

Kami per- 
lihatkan 

dan demi¬ 
kianlah 

74 



& 


75 

orang-orang 

yangyakm 

dari 

dan agar 
dia menjadi 


\ s' 




yang kesesatan da- dankaum akumeii- 
nyata lain kamu hat kamu 




dan 

bumi 


langit 


kerajaan 


JU lbs cJj JlS b eir^ bi® 


^ i. ' 


> 7?, 


ijJb 

< ** 
J15 

dji 'jd&\ 

t; 

ill 

© 

4-erl ^ 

inilah 

dia 

berkata 

terbit bulan 

dia 

melihat 

maka 

ketika 

yang 

76 terbenam 

me- tidak 

nyukai 


kaum/ dari 
golongan 


^£}j^=^)s Qj p j's Jsl Qs c|j 

tentu aku men- Tuhan- menun- ti- sungguh dia iater- maka tuhan- 

jadi/ termasuk 


VS * 9 


s S S'f's 


ku juki aku dak jika berkata benam ketika ku 


inilah tuhan- inilah dia ber- terbit 
ku kata 


matahari 


' A/*" 


kalian dari apa berle- sui 
78 sekutukan yang pas diri 




x> 

4" 

Ui 

0 

V 

dia 

melihat 

maka 

ketika 

77 

orang-orang 

yangteisesai 

/ / 

Jls 

oisl 


dia 

berkata 

terbenam 

maka 

ketika 

Iebih 

besar 

S’ 

v s' 


t 


dan 

bumi 


langit 


mencip- kepada wajahku/ aku meng- sungguh 

takan yang diriku hadapkan aim 


d VS Ae>-Xi>-J 




S' S & S 

ul Lajj 


dia ber- kaum- danmemban- 

kata nya tab kepadanya 79 

>.* ~ 


orang-orang yang 
mempersekutukan 


dari/ter- aku danbu- pasrah/ 
masuk kanlah ikhlas 


— s -? t< ts h ^ •£> ), • <7-5 W 

f i wix/-"* b l_sU-1 yj CH-Ui Jsj 4ii' j Djfc-bd 




dengan- 


kalianper- apa aku dan Diatelahme- dan Allah ten- apa kalian akan 

Nya/Allah sekutukan yang takut tidak nunjukiaku sungguh tang membantahku 


*SLs 1 lib Jb=» £|j bli Dj iLb ol *^1 

maka apa- ilmu sesuatu segala Tuhan- meliputi sesuatu Tuhan- meng- jika ke- 
kah tidak ku ku hendaki cuah 


s's 

% 

»> » '"’t 

c 

s- ss 
ciL>l 

/ vs\ / 

l i Cm 

fh- 

v ^ ' 




dan 

kalian 

apa 

aku 

dan 


tidakkah 

sekutukan 

yang 

takxit 

bagaimana 

80 




kalian ingat 


^ssstAc. 4-J djh p b 4j)l Jl£_/^*l ^oi 'Cu3j*b 1 




££• 


atas 

kalian 


dengannya/ menu- tidak apa d< 

tentang itu runkan yang 


kalian mem- bahwa 

persekutukan kalian 


kalian 

takut 


dia ber- terbe- maka- tuhan- ini dia ber- bintang dia me- malam atas- telah maka 

kata nam ketika ku kata lihat nya gelap ketika 


^ ^S vf'*'.' 3 "' _ r S v £ S' S' S'? & & A & A 

^ oj. <3^ IbJai*^ 

kalian me- kalian jika dengan Iebih duago- makama- kekuasaan/ 

81 ngetahui adalah keamanan berhak longan nakah keterangan 


& 


kampangsannah. org 


6. Al-An'am 137 

74. Dan (ingatlah) ketika Ibrahim ber 
kata kepada ayahnya Azar, 3 ' 6 “Pantas- 
kah engkau menjadikan berhala- 
berhala itu sebagai tuhan 7 Se- 
sungguhnya aku melihat engkau dan 
kaummu dalam kesesatan yang 
nyata" 

75. Dan demikianlah Kami memper 
lihatkan kepada Ibrahim kekuasaan 
(Kami yang terdapat) di langit dan di 
bumi, dan agar dia termasuk orang- 
orangyangyakin 

76. Ketika malam telah menjadi gelap, 
dia (Ibrahim) melihat sebuah bintang 
(lalu) dia berkata, "Inilah tuhanku." 
Maka ketika bintang itu terbenam dia 
berkata, “Aku tidak suka kepada yang 
terbenam," 

77. Lalu ketika dia melihat bulan ter¬ 
bit dia berkata, "Inilah tuhanku " Te- 
tapi ketika bulan itu terbenam dia 
berkata, “Sungguh, jika Tuhanku tidak 
member! petunjuk kepadaku, pastilah 
aku termasuk orang orang yang 
sesat," 

78. Kemudian ketika dia melihat ma¬ 
tahari terbit, dia berkata, "Inilah 
Tuhanku, ini Iebih besar.' 1 Tetapi ketika 
matahari terbenam, dia berkata, 
“Wahai kaumkul Sungguh, aku ber- 
lepas diri dari apa yang kamu per- 
sekutukan.” 

79. Aku hadapkan wajahku kepada 
(Allah) yang menciptakan langit dan 
bumi dengan penuh kepasrahan 
(mengikuti) agama yang benar dan 
aku bukanlah termasuk orang-orang 
musyrik. 

80. Dan kaumnya membantahnya. Dia 
(Ibrahim) berkata, Apakah kamu 
hendak membantahku tentang Allah, 
padahal Dia benar benar telah mem- 
beri petunjuk kepadaku? Aku tidak 
takut kepada (malapetaka dari) apa 
yang kamu persekutukan dengan 
Allah, kecuali Tuhanku menghendaki 
sesuatu Ilmu Tuhanku meliputi segala 
sesuatu, Tidakkah kamu dapat meng 
ambil pelajaran? 

81. Bagaimana aku takut kepada apa 
yang kamu persekutukan (dengan 
Allah) padahal kamu tidak takut de¬ 
ngan apa yang Allah sendiri tidak me- 
nurunkan keterangan kepadamu 
untuk mempersekutukan Nya. Mana- 
kah dari kedua golongan itu yang Iebih 
berhak mendapat keamanan (dari 
malapetaka), jika kamu mengetahui?" 3 ' 7 


316- Di antara mufasir ada yang ber 
pendapat bahwa yang dimaksud dengan 
Ahihi (ayahnya) >alah “pamannya”, 

317. Setelah diperlihatkan Allah kepada 
Nabi Ibrahim a s tanda-tanda keagungan 
Nya dan dengan itu teguhlah imannya 
kepada Allah (ayat 75). maka Nabi ibrahim 
a.s memimptn kaumnya kepada tauhid 
dengan mengikuti alam pikiran mereka. 












































































































138 6. Al-An'am 

82. Orang orang yang beriman dan 
tidak mencampuradukkan iman 
mereka dengan syirik, mereka itulah 
orang-orang yang mendapat rasa 
aman dan mereka mendapat pe¬ 
tunjuk 

83. Dan itulah keterangan Kami yang 
Kami berikan kepada Ibrahim untuk 
menghadapi kaumnya Kami tinggi- 
kan derajat siapa yang Kami kehen- 
daki Sesungguhnya Tuhanmu Maha- 
bijaksana, Maha Mengetahui. 

84. Dan Kami telah menganugerah- 
kan Ishaq dan Ya'qub kepadanya Ke¬ 
pada masing masing telah Kami beri 
petunjuk, dan sebelum itu Kami telah 
memberi petunjuk kepada Nuh, dan 
kepada sebagian dari keturunannya 
(Ibrahim) yaitu Dawud, Sulaiman, 
Ayyub Yusuf, Musa dan Harun. Dan 
demikianlah Kami memberi balasan 
kepada orang orang yang berbuat 
baik, 

85. dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. 
Semuanya termasuk orang orang 
yang saleh, 

86. dan Ism ail, llyasa Yunus dan Lut 
Masing masing Kami lebihkan (de- 
rajatnya) di atas umat lain (pada 
masanya), 

87. (dan Kami lebihkan pula derajat) 
sebagian dari nenek moyang mereka, 
keturunan mereka dan saudara- 
saudara mereka Kami telah memilih 
mereka (menjadi nabi dan rasul) dan 
mereka Kami beri petunjuk ke jalan 
yang lurus 

88. Itulah petunjuk Allah dengan itu 
Dia memberi petunjuk kepada siapa 
saja di antara hamba hamba Nya yang 
Dia kehendaki. Sekiranya mereka 
mempersekutukan Allah, pasti lenyap- 
lah amalan yang telah mereka ker- 
jakan 

89. Mereka itulah orang orang yang 
telah Kami berikan kitab, hikmah, dan 
kenabian. Jika orang orang (Quraisy) 
itu mengingkarinya, maka Kami akan 
menyerahkannya kepada kaum yang 
tidak mengingkarinya. 

90. Mereka itulah (para nabi) yang 
telah diberi petunjuk oleh Allah maka 
ikutilah petunjuk mereka Katakanlah 
(Muhammad), "Aku tidak memmta 
imbalan kepadamu dalam menyam- 
paikan (Al Qur’an).’ Al Qur an itu tidak 
lain hanyalah peringatan untuk 
(segala umat) seluruhalam 







p iyiji pp jij \p\ 2J\ 






ke- bagi 
amanan mereka 


mere¬ 
ka itu 


dengan 

kezaliman 


iman 

mereka 


mereka men- dan mereka orang-2 

campur tidak beriman yang 


^ s. ry 1 s'ZC > 

ijp" ‘ ^ ‘ 


Ibrahim 


Kamibe- 

rikannya 


alasan/ 
hujjah Kami 


dan 

itulah 


82 


j•*-*> 

orang-orang yang dan 
mendapat petunjuk mereka 


(at) 1 Ulc- 

ig. 


1 \/ a M cs 

Maha Me- 

Maha- 

Tuhan 

sesung- Kami siapa 

83 ngetahui 

bijaksaua 

kamu 

guhnya kelimdaki yang 


beberapa 

derajat 


Jk s' jS 

Kami kaum- 

tinggikan nya 




dan 

Nuh 


Kami beri 4 
petunjuk 


* > 


masmg- 

masing 


S'*:. 


dan 

Ayyub 






dan Su¬ 
laiman 


Dawud 


1 y 

C-JjA-JWJ 

i 1 "i 

*»n 

7 J 

.X 9S- 

dan 


Ishaq 

kepa- 

dan Kami 

Ya‘qub 


danya 

benkan 



JIS 

9 

bt 

UjJlA 

ketum- 

dan 

sebe- 

dari 

Kami beri 

nannya 

dari 

lum itu 


petunjuk 





It • f 'is t 

A" 

84 

orang-2 yang 
berbuat baik 

Kami 

membalas 

dan demi¬ 
kianlah 

dan 

Harun 

dan 

Musa 

dan 

Yusuf 





\ 9 ' 

(S^3 


s 

\vri 

85 

orang-orang 
yang saleh 

ter¬ 

masuk 

semu- dan 

anya Ilyas 

dan 

‘Isa 

dan 

Yahya 

dan 

Zakaria 


'll | If ys-'i.s " - i <*.x 


> 




atas 


Kami 

lebihkan 


dan masing- 
masing 


dan Lut 


dan 

Yunus 


dan 
llyasa 4 


dan Isma‘il 


plrijH-J p-rfJAJ 1 Cjt3 ^ 


\ s' 


dan Kami telah 
memilih mereka 


dan saudara~2 
mereka 


dan keturunan 
mereka 


bapak-2 

mereka 


dan dari/ 
di antara 


86 


uniat/semes- 
taalam 


Dia mem- Allah petunjuk demikian- 

beri petunjuk lah/ itulah 87 


' * <£ 


t \s \ i \<rsss 

'fire cij. 


yang 

lurus 


jalan 


ke- dan Kami beri 
pada petunjuk mereka 


't ' < . ,1-' k . / »• ^ 

l^D \a 3 03 O a 

mereka apa yang dari niscaya mereka mem- dan hamba- dari/di- Dia ke- siapa dengan- 

adalah (amalan) mereka hilanglah persekutukan kalau hamba-Nya antara hendaki yang nya 


^>•5, s sptT.s s .'i, < "rr*-? A 


dan ke¬ 
nabian 


dan 

hikmah 


kitab 


telah Kami orang-2 

beri mereka yang 


mereka 

itulah 


mereka 

kerjakan 


C 'P4 Ijy i; lift iS 3y> £ oU 


dengan orang-2 pada- tidaklah kaum pada- Kami me- maka mere- 
yang ingkar nya mereka nya nyerahkan sungguh kaini 


pada- meng- maka 
nya ingkari jika 




tidak kata¬ 
kanlah 


ikuti¬ 
lah ia 


maka dengan (oleh) 

petunjuk mereka Allah 


diberi 

petunjuk 


orang-2 

yang 


mereka 

itulah 


89 


© ilA-CJs j,% Vi p ’a ‘CJy ^ $3£\ 


90 


untuk umat/ 
seluruh alam 


peringatan keeuali/ 
hanyalah 


ia tidak upah 
lain 


atas- 

nya 


aku minta ke¬ 
pada kalian 





























































































i p giQ^agi av w-'^ g g 

& A J5 &>' Tu H u-& S>j2 CJ 

** ^ & 

sesuatu dari ma- atas Allah menu- tidak mereka ke- penghor- semes- Allah mereka dan 

pun nusia runkan berkata tika matan tinya hormati tidak 


i > »£■ » ‘ti ^ S S'\ K \ 9 »\ 9 ^ 

IjJi* LS*3^ %i, * • C>A s _* 4 jO' Uj>' q* (3 s 

bagima- danpe- cahaya Musa dengan- datang yang Kitab menu- siapa kata- 

nusia tunjuk nya (dibawa) runkan kanlah 

a 4 £ *>*?>" «>. *" s 

I^Ajo J} L* j\ * Ia^ O ^-^“3 ^ A&jpjdC' 


kalian belunu apa dan kalian keba- dan kalian kalian perli- lembaran-2 kalian ja 

ya kertas 

> & b'*'TZ\ 


aliania 

ketahui tidak yang diajarkan nyakan sembunyikan hatkannya kertas dikan dia 


p-f-^>j>* c| pA> 3 -a- 3 p* J M 

mereka ber- kesesatan di biaricanlah kemu- Allah kata- bapak-2 dan kalian 

91 main-main mereka dalam mereka dian kanlah kalian tidak 


j-Hb 

<«''** ** 


•s 

con 



li)j!l 

L£ 

* 


dan agar kau 

kedua 

antara 

vang 

yang mem- 

yang 

dibeficahi 

telah Kami 

Kitab 

dan 

peringatkan 

tangannya 


(kitab) 

benarkan 

turankannya 


ini 


fi Oyyy. C0'J o*j eJjA'p' 

dengannya/ mereka dengan/ke- mereka danorang- diseki- dan UmmulQura 

kepadanya beriman pada akhirat beriman orang yang tamya orang-2 


& ss 




y 

J5& 


p>\ 

9 ss 

0*3 

® Sj&s 


9 J* S 

pA? 

atas/ter- 

iamem- 

daripa- 

yang le- 

dan sia- 

mereka meme- 

salat atas 

dan 

hadap 

buat-buat 

da orang 

bih zalim 

pakah 

92 lihara/ menjaga 

mereka 

mereka 


&£ Ju o*j tg 4\ gj 31 3yi Jb IQT > 

saya akan ber- dan sesuatu kepa- diwah- dan kepada telah di- ia ber- atau kedus- Allah 

menururfkan kata orang danya yukan tidak saya wahyukan kata taan 


*?> a >1 45 jsj -a jji Z J£. 




maut/ kesengsara- da- 

mati an/ sekarat lam 


orang-orang 

yangzalim 


ke- kalian seki- Allah menu- apa se- 

tika lihat ranya runkan yang perti 


if ^Ij 151 L.C 


j 


jiwa/ nya- 
wa kalian 


keluar- 

kanlah 


tangan-tangan mengembang- 
mereka kan/ memukulkan 


dan 

malaikat 





& 



> 

i5JI‘ 



benar 

tidak 

Allah 

atas/ter- 

kalian me- 

kalian 

dise- 

menghi- 

siksaan 

kalian 




hadap 

ngatakan 

adalah 

babkan 

nakan 


dibalas 


i «'> j Afllj) O j i £yt’ a U Oj 

sendiri- kalian datang dan kalian menyom- ayat- dari/ter- dan kalian 

sendiii kepada Kami sungguh 93 bongkan diii ayat-Nya hadap adalah 


^===jy4^ *bj p^jp- ^ Jy* 






cr 


punggung di bela- Kami karuniakan apa dan kalian kali per- Kami mencrp- sepeiti 

kalian kang kepada kalian yang tinggalkan tama takan kalian 



Pi 



cyll 



c 

sekutu- 

sekutu 

di antara 
kalian 

bahwa 

mereka 

kalian 

anggap 

orang-2 

yang 

pemberi sya- beserta 

faat kalian kalian 

Kami 

melihat 

dan 

tidak 

^ L 


p 

\ 

pAsssUc- 


94 

kalian sang¬ 
ka/ anggap 

adalah 

kalian 

apa 

yang 

dari 

kalian 

dan telah antara 

sesat/lenyap kalian 

telah 

terputus 

sung¬ 

guh 


6. Al-An'am 139 

91 Mereka tidak mengagungkan 
Allah sebagaimana mestinya ketika 
mereka berkata, “Allah tidak me- 
nurunkan sesuatu pun kepada manu- 
sia." Katakanlah (Muhammad), "Siapa- 
kah yang menurunkan Kitab (Taurat) 
yang dibawa Musa sebagai cahaya 
dan petunjuk bagi manusia, kamu 
jadikan Kitab itu lembaran lembaran 
kertas yang bercerai-berai, kamu 
memperlihatkan (sebagiannya) dan 
banyak yang kamu sembunyikan, 
padahal telah diajarkan kepadamu 
apa yang tidak diketahui, baik olehmu 
maupun oleh nenek moyangmu" 
Katakanlah, “Allah lah (yang me- 
nurunkannya),' 1 kemudian (setelah 
itu), biarkanlah mereka bermain main 
dalam kesesatannya. J1E 

92. Dan ini (Al Qur'an), Kitab yang 
telah Kami turunkan dengan penuh 
berkah; membenarkan kitab kitab 
yang (diturunkan) sebelumnya dan 
agar engkau memberi peringatan 
kepada (penduduk) Ummul Qura 
(Mekah) dan orang orang yang ada di 
sekitarnya Orang-orang yang ber 
iman kepada (kehidupan) akhirat 
tentu beriman kepadanya (Al Qur’an), 
dan mereka selalu memelihara 
salatnya. 

93. Siapakah yang lebih zalim dari- 
pada orang orang yang mengada 
adakan dusta terhadap Allah atau 
yang berkata, "Telah diwahyukan 
kepadaku 11 padahal tidak diwahyu¬ 
kan sesuatu pun kepadanya, dan 
orang yang berkata, "Aku akan me¬ 
nurunkan seperti apa yang diturunkan 
Allah." (Alangkah ngerinya) sekiranya 
engkau melihat pada waktu orang 
orang zalim (berada) dalam kesakitan 
sakratul maut, sedang para malaikat 
memukul dengan tangannya, (sambil 
berkata), “Keluarkanlah nyawamu" 
Pada hari ini kamu akan dibalas 
dengan azab yang sangat menghina- 
kan karena kamu mengatakan 
terhadap Allah (perkataan) yang tidak 
benar dan (karena) kamu menyom- 
bongkan diri terhadapayat-ayat Nya 

94. Dan kamu benar-benar datang 
sendiri-sendiri kepada Kami se¬ 
bagaimana Kami ciptakan kamu pada 
mulanya, dan apa yang telah Kami 
karuniakan kepadamu, kamu tinggal¬ 
kan di belakangmu (di duma) Kami 
tidak melihat pemberi syafaat (per- 
tolongan) besertamu yang kamu 
anggap bahwa mereka itu sekutu- 
sekutu (bagi Allah). Sungguh, telah 
terputuslah (semua pertalian) antara 
kamu dan telah lenyap dari kamu apa 
yang dahulu kamu sangka (sebagai 
sekutu Allah). 


318 Sebagai smdiran kepada mereka 
seakan-akan mereka dipandang sebagai 
kanak-kanakyang belum berakal 

319 Di antara mufas r ada yang ber- 
pendapat bahwa yang dimaksud "tempat 

































































140 6. Al-An‘am 

95. Sungguh, Allah yang menumbuh- 
kan butir (padi-padian) dan biji 
(kurma) Dia mengeluarkan yang 
hidup dari yang mati dan mengeluar¬ 
kan yang mati dari yang hidup Itulah 
(kekuasaan) Allah, maka mengapa 
kamu masih berpalmg? 

96. Dia menyingsingkan pagi dan men 
jadikan malam untuk beristirahat, dan 
(menjadikan) matahari dan bulan 
untuk pethitungan Itulah ketetapan 
Allah Yang Mahaperkasa, Maha Me- 
ngetahui. 

97. Dan Dialah yang menjadikan bin- 
tang bintang bagimu, agar kamu 
menjadikannya petunjuk dalam ke- 
gelapan di darat dan di laut Kami 
telah menjelaskan tanda-tanda (ke¬ 
kuasaan Kami) kepada orang-orang 
yang mengetahui. 

98. Dan Dialah yang menciptakan ka¬ 
mu dari diri yang satu (Adam), maka 
(bagimu) ada tempat menetap dan 
tempat simpanan. 3 ' 9 Sesungguhnya 
telah Kami jelaskan tanda tanda (ke 
besaran Kami) kepada orang-orang 
yang mengetahui. 

99. Dan Dialah yang menurunkan air 
dari langit, lalu Kami tumbuhkan 
dengan air itu segala macam tumbuh- 
tumbuhan, maka Kami keluarkan dari 
tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang 
menghijau Kami keluarkan dari tanam¬ 
an yang menghijau itu butir yang 
banyak, dan dari mayang kurma, 
mengurai tangkai tangkai yang men 
julai, dan kebun kebun anggur, dan 
(Kami keluarkan pula) zaitun dan 
delima yang serupa dan yang tidak 
serupa Perhatikanlah buahnya pada 
waktu berbuah, dan menjadi masak 
Sungguh, pada yang demikian itu ada 
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi 
orang orang yang beriman. 

100. Dan mereka (orang orang musy 
rik) menjadikan jin sekutu sekutu 
Allah, padahal Dia yang men- 
ciptakannya (jin-jin itu) dan mereka 
besbohong (dengan mengatakan), 
'Allah mempunyai anak laki-laki dan 
anak perempuan," tanpa (dasar) 
pengetahuan. 320 Mahasuci Allah dan 
Mahatinggi dari sifat sifat yang 
mereka gambarkan. 

101 Dia (Allah) Pencipta langit dan 
bumi. Bagaimana (mungkin) Dia 
mempunyai anak, padahal Dia tidak 
mempunyai istri Dia menciptakan 
segala sesuatu, dan Dia mengetahui 
segala sesuatu 


pat simpanan' lalah rahim ibu. Dan ada pula 
yang berpendapat bahwa tempat menetap 
lalah d; atas bumi waktu manusia masib 
hidup dan tempat simpanan ialah di dalam 
bumi (kubur) waktu manusia telah mati. 

320 Mereka mengatakan bahwa Allah 
mempunyai anak seperti orang Yahudi 
mengatakan Uzair putra Allah, dan orang- 
orang musynkin mengatakan malaikat 
anak anak perempuan Allah Mereka 
mengatakan demikian karena kebodohan 
nya. 



o 


W| 


s . > y * s k s . >' „i. 

/r3 y v _ $3r^3 <3l^ ^ oi T 

dan me- yang dari yang Dia menge- dan biji biji- mem- AJlah sung- 

ngeluarkan mati hidup luarkan buah-buahan bijian belah gun 




pagi 


Dia mem- 
betah 95 


kalian maka Allah demi- 

beipaling mengapa kian 


yang dari 
hidup 


yang 

mati 


'. k \ "'\s fs'-' < 


keten- demikian- per- 

tuan lah/itulah hitungan 


dan 

bulan 


dan 

matahari 


bq*- malam dan Dia 
istirahat menjadikan 


jgpr 

1 




agarmenun- 
juki kalian 


bintang- 

bintang 


untuk men- 
kalian jadikan 


yang 


dan 

Dia 


96 


Maha 

Mengetahui 


Maha- 

kuasa 




1-f *> 


mereka bagikaum/ ayat-ayat/ Kami telah sung- 

mengetahui orang-orang tanda-tanda menjelaskan guh 

is 


dan 

lautan 


darat- kegelapan da- dengan- 

an lam nya 


1 y v-^i 3^3 


dan tempat 
simpanan 


maka tem¬ 
pat menetap 


satu/ 
seorang 


jiwa/ 

diri 


dari mencipta¬ 
kan kalian 


yang 


dan 

Dia 


97 


Jpl 5j)l 

^ . 

3*3 ^ 


> 9 

v4Vl 

fry* 

jS 

menu¬ 

runkan 

yang 

dan 

Dia 

mereka bag! kaum/ 1 

98 memaham,' orang orang 

ayat-ayat/ 
tanda tanda 

Kami telah 
menjelaskan 

sung- 

guh 

> » , 0- 
aa* IS 

✓ 

V A 

$ 6C a, \£jX ht 



daripa- 

danya 

maka Kami 
keluarkan 

sesuatu/ 

macam 

segala tumbuh- dengan- lalu Kami 

tumbuhan nya keluarkan 

air 

langit 

dari 

Igik 

9 

et 

9> 

M u^==»Im 


V' 

mayang- 

nya 

dari 

pohon 

kurma 

dan yang bersu- butir 

dari sun-susun buah 

dari pa- Kami ke- (tanaman) 
danya luarkan menghijau 


i if C % 3 ^^ V* 

uih 4 oliyLj Jr 3 oo £)\ 3 *%. 


yang 

sempa 


dan 

delima 


dan 

zaitun 


anggur 


dari 


dan kebun- menjulai tangkai- 
kebun tangkai 


2* »/'/' r-'s' fS- s'/ V , /-"Jt 1 s-’ 9 b < 

ol iij. 3] -&■* 


yang pada sesung- dan kema- ber- ke- 
demikian guhnya tangannya buah tika 


buah- ke- perhati- 

nya pada kantah 


sempa 


dan 

tidak 


< yj-\ «.bj^ Ati (qp ojxji * 


dan/padahal Dia 
menciptakan mereka 




sekutu- bagi dan mereka 

sekutu AJlah menjadikan 


99 


mereka bagi kaum/ sungguh ada 

beriman orang-orang tanda-tanda 


\ S'" t 

l ^- c - (i—*>J ^ 


2 


dari dan Maha- 
apa yang tinggi 

>2 


Maha¬ 
suci Dia 


ilmu pe- dengan 
ngetahuan tanpa 


dan anak 
perempuan 




anak bagi-Nya dan mereka 

laki-laki (Allah) berbohong 


jJj A oy j ^ cfji lj 




anak bagi- teijadi bagai- 

Nya mana 


dan 

bumi 


langit 


Pen¬ 

cipta 


.100 


mereka 

sifatkan 


© ^ 



y_? 


Sr 

Maha Me- 
101 ngetahui 

se¬ 

suatu 

dengan 

segala 

dan 

Dia 

se¬ 

suatu 

segala 


l? 


ciptakan nita (istri) Nya 


dan 

tidak 






























































































6. Ai-AiVam 141 

102. Itulah Allah, Tuhan kamu; tidak 
ada tuhan selain Dia, Pencipta segala 
sesuatu, maka sembahlah Dia; Dialah 
pemelihara segala sesuatu 

103. Dia tidak dapat dicapai oleh 
penglihatan mata, sedang Dia dapat 
melihat segala penglihatan itu dan 
Dialah Yang Mahahalus, Mahateliti. 

104. Sungguh, bukti bukti yang nyata 
telah datang dan Tuhanmu Barang 
siapa melihat (kebenaran itu), 32 ' maka 
(manfaatnya) bagi dirinya sendiri; dan 
barang siapa buta (tidak melihat 
kebenaran itu) maka dialah yang rugi 
Dan aku (Muhammad) bukanlah pen- 
jaga(mu). 

105. Dan demikianlah Kami men- 
jelaskan berulang ulang ayat-ayat 
Kami agar orang orang musyrik me- 
ngatakan, "Engkau telah mempelajari 
ayat ayat itu (dari Ahli Kitab), 11 dan 
agar Kami menjelaskan Al-Qur’an itu 
kepada orang orang yang me- 
ngetahui 

106. Ikutilah apa yang telah di- 
wahyukan Tuhanmu kepadamu 
(Muhammad) tidak ada tuhan selain 
Dia- dan berpalinglah dari orang- 
orang musyrik, 

107. Dan sekiranya Allah meng 
hendaki, mscaya mereka tidak mem 
persekutukan( Nya). Dan Kami tidak 
menjadikan engkau penjaga mereka 
dan engkau bukan pula pemelihara 
mereka 

108. Dan janganlah kamu memaki 
sesembahan yang mereka sembah 
selain Allah, karena mereka nanti akan 
memaki Allah dengan melampaui 
batas tanpa dasar pengetahuan De¬ 
mikianlah Kami jadikan setiap umat 
menganggap baik pekerjaan mereka 
Kemudian kepada Tuhan tempat 
kembali mereka, lalu Dia akan mem- 
beritahukan kepada mereka apa yang 
telah mereka kerjakan 

109. Dan mereka bersumpah dengan 
nama Allah dengan segala ke- 
sungguhan, bahwa jika datang suatu 
mukjizat kepada mereka, pastilah 
mereka akan beriman kepada Nya 
Katakanlah, 'Mukjizat mukjizat itu 
hanya ada pada sisi Allah." Dan tahu- 
kah kamu, bahwa apabila mukjizat 
(ayat ayat) datang mereka tidak juga 
akan beriman. 322 

110. Dan (begitu pula) Kami me- 
malingkan hati dan penglihatan 
mereka seperti pertama kali mereka 
tidak beriman kepadanya (Al Qur’an), 
dan Kami biarkan mereka bingung 
dalam kesesatan 


321 Barang siapa mengetahui kebenaran 
dan mengerjakan kebajikan, serta mem- 
peroleh petunjuk, maka dia telah mencapai 
puncak kebahagiaan 

















































































































142 6. Al-An‘am 


JUZ8 

111. Dan sekalipun Kami benar benar 
menurunkan maSaikat kepada mereka, 
dan orang yang telah mati berbicara 
dengan mereka, dan Kami kumpulkan 
(pula) di hadapan mereka segala se- 
suatu (yang mereka inginkan) mereka 
tidak juga akan beriman kecuali jika 
Allah menghendaki. Tapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahui (art! kebe- 
naran) 

112. Dan demikianlah untuk setiap 
nabi Kami menjadikan musuh yang 
terdiri dan setan setan manusia dan 
jin, sebagian mereka membisikkan 
kepada sebagian yang lain perkataan 
yang indah sebagai tipuan Dan kalau 
Tuhanmu menghendaki, niscaya me¬ 
reka tidak akan melakukannya, maka 
biarkanlah mereka bersama apa (ke- 
bohongan)yang mereka ada-adakan. 

113. Dan agar hati keeiS orang-orang 
yang tidak beriman kepada akhirat, 
tertarik kepada bisikan itu dan me- 
nyenanginya, dan agar mereka me- 
lakukan apa yang biasa mereka !a- 
kukan. 

114. Pantaskah aku mencari hakim 
selain Allah, padaha! Dialah yang 
menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepada- 
mu secara rind? Orang-orang yang 
telah Kami beri Kitab mengetahui 
benar bahwa (Al-Qur'an) itu diturun- 
kan dari Tuhanmu dengan benar Maka 
janganlah kamu termasuk orang- 
orang yang ragu 

115. Dan telah sempurna firman Tu¬ 
hanmu (Al-Qur an) dengan benar dan 
adil. Tidak ada yang dapat mengubah 
firman-Nya. Dan Dia Maha Men- 
dengar, Maha Mengetahui. 

116. Dan jika kamu mengikuti ke¬ 
banyakan orang di bumf ini niscaya 
mereka akan menyesatkanmu dari 
jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya 
persangkaan belaka dan mereka ha- 
nyalah membuat kebohongan. 

117. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah 
yang lebih mengetahui siapa yang 
tersesat dan jalan Nya, dan Dia lebih 
mengetahui orang-orang yang men- 
dapatpetunjuk. 

118. Maka makanlah dari apa (da- 
gmg hewan) yang (ketika disembelih) 
disebut nama Allah jika kamu beriman 
kepada ayat ayat Nya. 


322. Orang musyrik bersumpah bahwa 
kalau da tang dari Allah mukjizat mereka 
akan beriman, karena itu orang mukmin 
mengharap kepada Nabi agai Allah 
menurunkan mukjizat yang dimaksud 
Maka Allah menolak pengharapan orang- 
orang mukmin itu dengan ayat ini. 








































































(j A 

w\ mss! ^ 

SlSKi a ' 


6. Al-An'am 

143 


& 4 z* 3 lit •§! j$3 cs 


Dia telah dan atas- Allah nama di- dari apa kalian untuk bagi dan 

jelaskan sungguh nya sebut (binatang) memakan tidak kalian tidaklah 


44 %p>\ c -5t a p 


sungguh hendak keba- dan kepa- 

menyesatkan nyakan sungguh danya 


kalian 

terpaksa 


apa ke- atas 
yang cuali kalian 


Dia ha- apa kepa- 
ramkan yang damu 


SuilJl p*>\ 42 Jjj j] j£jo l 




119 


kepada orang yang lebih me- Dia 

melampaui batas ngetahui 


Tuhan- 

mu 


sesung- penge- dengan 
guhnya tahuan tanpa 


dengan hawa 
nafsu mereka 


o'* 


p\ 

dosa mereka 

mengeijakan 




orang-orang sesung- dan yang 
yang guhnya tersembunyi 


dosa 


yang lahir/ dan ting- 

tampak galkantah 




OjpJOU 


& 

> 


di¬ 

sebut 

tidak dari apa 
(binatang) 

kalian 

memakan 

dan ja¬ 
nganlah 120 

mereka 

perbuat 

adalah 

mereka 

dengan 
apa yang 

kelak akan 
diberi balasan 

3i 44 

\ 

\*o v 

; 

.1 

r£. x- 

J 

^ *» S' 

ke- 

^pada 

mereka 

bisikkan 

setan-setan 

dan sesung¬ 
guhnya 

kefasikan/ 

kejahatan 

dan sung- 
guhdia 

atas- 

nya 

Allah nama 


S' 

p\ 

P&y* —*u«>t 

T 

o}j 

c 044 


121 

tentu orang- 
orang musyrik 

sungguh 

kalian 

kalian menu- 
mti mereka 

dan 

jika 

agar mereka 
membantah kalian 

kawan-kawan 

mereka 




4_j 

i > 


JbH by * » Ob 


di(tengah- dengan- ber- eahaya untuk- dan Kami maka Kami meng- mati adalah ataukah 

tengah) nya jalan terang nya jadikan hidupkannya dia orang yang 


c| 4^* Co** 


demi- 

kianlah 


darinya 


keluar 


tidak 

dapat 


kegelapan da- sempade- seperti manusia 
lam ngan dia orang yang 


■s* / / s' \ 's 0 

hLc>- <ill jy$ 






Kami telah 
menjadikan 


dan demi- 
kianlah 


122 


(mereka) 

kerjakan 


mereka apa bagi orang-2 
yang kafir 


diperindah 

pandangan 


S ‘04 i4^ J45 «J a 




dan di dalamnya 
tidaklah (negeri itu) 


agar mereka 
memperdaya 


orang-2 yang 
berdosa/iahat 


pembesar- 

pembesar 


negen 


tiap- pada 
tiap 


lijj o^plo ^461 SM djj ^== tlj 




A 9 ' 




damerek 


dan 

apabila 123 


mereka 

menyadari 


dan 

tidak 


din mereka 


kecuali/ 

melainkan 


iSS til iij a;i Z J-L j? 3 tjjfe *3 


* 


mereka mem- 
perdayakan 

I A 


Allah Allah rasul- diberi- apa seperti kami se- kami tidak mereka sesuatu 

rasul kan yang diberi hingga beriman berkata ayat 




£9 > / ' As'*' 

L * Vn-yi^ -1 * ..■* ^ ^j 1 — 


J 1 ir/ 


mereka 

berdosa 


orang-orang 

yang 


akan 

menimpa 


kerasulan- 

Nya 


Dia men¬ 
jadikan 


di lebih me- 

mana ngetahui 


© 4)4 o '%£. L >iliS 4 3 44 


mereka mem- adalah dengan yangsangat 
124 buattipudaya mereka apa yang pedih 


dan 

siksa 


Allah 


di 

sisi 


kecil/ke- 

hinaan 




- ' 


r 




n 

& 


119. Dan mengapa kamu tidak mau 
memakan dari apa (dagmg hewan) 
yang (ketika disembelih) disebut nama 
Allah, padahal Allah telah menjelaskan 
kepadamu apa yang diharamkan Nya 
kepadamu, kecuali jika kamu dalam 
keadaan terpaksa Dan sungguh, ba- 
nyakyang menyesatkan orang dengan 
keinginannya tanpa dasar penge- 
tahuan Tuhanmu lebih mengetahui 
orang-orang yang melampaui batas. 


120. Dan tinggalkanlah dosa yang 
terlihat ataupun yang tersembunyi. 
Sungguh, orang orang yang menger- 
jakan (perbuatan) dosa kelak akan di¬ 
beri balasan sesuai dengan apa yang 
mereka kerjakan 


121. Dan janganlah kamu memakan 
dari apa (daging hewan) yang (ketika 
disembelih) tidak disebut nama Allah 
perbuatan itu benar-benar suatu ke- 
fasikan Sesungguhnya setan-setan 
akan membisikkan kepada kawan-ka- 
wannya agar mereka membantah 
kamu Dan jika kamu menuruti me¬ 
reka tentu kamu telah menjadi orang 
musyrik. 


122. Dan apakah orang yang sudah 
mati lalu Kami hidupkan dan Kami beri 
dia eahaya yang membuatnya dapat 
berjalan di tengah tengah orang ba- 
nyak, sama dengan orang yang berada 
dalam kegelapan, sehingga dia tidak 
dapat keluar dari Sana 7 Demikianlah 
dijadikan terasa mdah bagi orang 
orang kafir terhadap apa yang mereka 
kerjakan. 


123. Dan demikianlah pada setiap 
negeri Kami jadikan pembesar pem- 
besar yang jahat” 3 agar melakukan 
tipu daya di negen itu Tapi mereka ha- 
nya menipu diri sendiri tanpa menya- 
darmya 


124. Dan apabila datang suatu ayat 
kepada mereka, mereka berkata 
'Kami tidak akan percaya (beriman) 
sebelum diberikan kepada kami 
seperti apa yang diberikan kepada ra- 
sul-rasul Allah. 1 Allah lebih mengetahui 
di mana Dia menempatkan tugas 
kerasulan Nya Orang orang yang ber¬ 
dosa, nanti akan ditimpa kehinaan di 
sisi Allah dan azab yang keras karena 
tipu daya yang mereka lakukan 


323. Menurut sebagian mufasir, akabira 
mujrimiha artinya ialah penjahat-penjahat 
besar 































































































144 6, Al-An‘am 

125. Barang siapa dikehendaki Allah 
akan mendapat hidayah (petunjuk) 
Dia akan membukakan dadanya untuk 
(menenma) Islam. Dan barang siapa 
dikehendaki Nya menjadi sesat, Dia 
jadikan dadanya sempit dan sesak 
seakan akan dia (sedang) mendaki ke 
langit Demikianlah Allah menimpa- 
kan siksa kepada orang-orang yang ti- 
dakberiman 

126. Dan imlah jalan Tuhanmu yang 
lurus. Kami telah menjelaskan ayat 
ayat (Kami) kepada orang orang yang 
menerima peringatan 

127. Bagi mereka (disediakan) tern- 
pat yang damai (surga) di sisi Tu- 
hannya. Dan Dialah pelindung mereka 
karena ama! kebajikan yang mereka 
kerjakan. 

128. Dan (ingatlah) pada hari ketika 
Dia mengumpulkan mereka semua 
(dan Allah berfirman), “Wahai go- 
longan jin! Kamu telah banyak (me 
nyesatkan) manusia." Dan kawan- 
kawan mereka dan golongan manusia 
berkata "Ya Tuhan, kami telah saling 
mendapatkan kesenangan^’dan seka 
rang waktu yang telah Engkau tentu 
kan buat kami telah datang." Allah 
berfirman, "Nerakalah tempat kamu 
selama lamanya, kecuali jika Allah 
menghendaki lain." Sungguh, Tuhan¬ 
mu Mahabijaksana, Maha Menge- 
tahui. 

129. Dan demikianlah Kami jadikan 
sebagian orang orang zalim berteman 
dengan sesamanya, sesuai dengan apa 
yang mereka kerjakan. 

130. Wahai golongan jin dan manu¬ 
sia! Bukankah sudah datang kepada- 
mu rasul-rasul dari kalanganmu sen- 
diri, mereka menyampaikan ayat ayat 
Ku kepadamu dan memperingatkan- 
mu tentang pertemuan pada hari ini? 
Mereka menjawab '(Ya) kami menjadi 
saksi atas diri kami sendiri." Tetapi 
mereka tertipu oleh kehidupan duma 
dan mereka telah menjadi saksi atas 
diri mereka sendiri, bahwa mereka 
adalah orang orang kafir. 

131. Demikianlah (para rasul diutus) 
karena Tuhanmu tidak akan mem- 
binasakan suatu negeri secara zalim, 
sedang penduduknya dalam keadaan 
lengah (belum tahu). 


324 Jin (setan) telah berhasil mem- 
perdayakan manusia dan mengikuti bisik 
arinya serta memkmati berbagai kemkmat- 
andumawi 



A \3\ 





Dia ke- dan ba- untuk 

hendaki rang siapa Islam 


dadanya Diamela- akanmemben nntuk Allah meng- makasia- 
pangkan petunjuk-Nya hendaki pa yang 


\jsss vug 6 

kesukaran sempit dadanya 


ta 

mendaki 


seakan- 

akan 


Dia akan Dia menye- untuk 

menjadikan satkannya 


I ^ 




orang-orang 

yang 


kekejian 


Allah men¬ 
jadikan 


demikianlah 


langit 


di/ 
ke 


y 9 y'S’ S' 4 tT S' , < \ y $* «rfl S! 

JjJ t Zj C mA 4*1>j \jJbj ^ 4; 


Kami telah sung- 
menjelaskan guh 


Tuhan¬ 

mu 


jalan 


dan 

inilah 


125 


mereka tidak 

beriman 


fty x? % ’A $ © 


Tuhan di 

mereka sisi 


perda- 

maian 


rumah bagi 
mereka 


mereka bagi/kepa- 
126 mempeihatikan da kaum 


ayat- 

ayat 




semua- (Allah) meng- dan pa- mereka mereka dengan pelindung dan 

nya himpun mereka da hari 127 kerjakan adaiah apa yang mereka Dia 


f&qi 

s' r * * 



*S 

Js 

** 

44' 

kawan-kawan 

mereka 

dan manusia 

berkata 

dari 

kalian 

telah banyak 

sesung- 

guhnya 

jm 


'■'i \ 






wahai 

golongan 


**y vSs y 


Sail bLJ TCS2G3 boj j£i\ 


yang ajal/waktu dan kami dengan seba- sebagian telah mendapat Tuhan manusia dari 

kami telah sampai gian yang lain kami kesenangan kami 


6i iii C P&'M 35 3%\ 


sesung- Allah meng- apa ke- di da- 
guhnya hendaki yang cuali lamnya 


yang 

kekal 


tempat ting- neraka (Allah) bagi Engkau tentu- 
gal kalian berfirman kami kan waktunya 


\ZZ cy^\ <3p§ B ^ 4- 




sebagian orang-orang sebagian Kami jadikan dandemi- 
yanglain yang zalim pemimpin kianlah 


Maha Maha- Tuhan- 

128 Mengetahui bijaksana mu 


^ ^*s & 9 ^ 

jL\ 


y s' 9s 
u 


i •» datang apakah dan 

padakahan belum manusia 


J in 


hai 

golongan 



XLj 

Us 

mereka 

adalah 

dengan 

129 usahakan 

mereka 

apa 


S-UJ. Oy^i pXxa 


perte- dan mereka ayat-ayat- atas/ke- mereka dariantara rasul- 

muan peringatkan kalian Ku pada kalian menceritakan kalian sendiri rasul 


UjoI 

ij±\ 

»Z«' 

*S 


\y\& ijjb 

Jy " 

dunia 

ke- 

dan telah me- 

diri kami 

atas kami men- 

mereka ini 

han 


hidupan 

nipu mereka 

sendiri 

jadi saksi 

berkata 

kalian 




*> s .r - X- "y 

\ji6 <jp 




yang demi- 
kian itu 


130 


orang-orang 

kafir 


adalah bahwa s 

mereka guhnya mereki 


diri mereka 
sendiri 


atas dan mereka 

menjadi saksi 


fvn| 




£4 j* 

3 

orang-orang 
131 yanglalai 

dan pen- dengan 

duduknya aniaya 

negeri- membi- 

negeri nasakan 

Tuhan¬ 

mu 

ada tidak 

akan 

bah¬ 

wa 


kanm wasannalhorg 

























































































kanipangsannah.org 


6. Al-An'am 145 

132. Dan masing masing orang ada 
tingkatannya, (sesuai) dengan apa 
yang mereka kerjakan Dan Tuhanmu 
tidak lengah terhadap apa yang 
mereka kerjakan. 

133. Dan Tuhanmu Mahakaya, penuh 
rahmat Jika Dia menghendaki, Dia 
akan memusnahkan kamu dan setelah 
kamu (musnah) akan Dia ganti dengan 
yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia 
menjadikan kamu dari keturunan 
golonganiain. 

134. Sesungguhnya apa pun yang 
dijanjikan kepadamu pasti datang dan 
kamu tidak mampu menolaknya. 

135. KatakanSah (Muhammad). "Wa- 
hai kaumku! Berbuatlah menurut 
kedudukanmu, aku pun berbuat (de- 
mikian). Kelak kamu akan mengetahui, 
siapa yang akan memperoleh tempat 
(terbaik) di akhirat (nanti). Sesung¬ 
guhnya orang-orang yang zalim itu 
tidakakan beruntung 

136. Dan mereka menyediakan se- 
bagian hasil tanaman dan hewan 
(bagian) untuk Allah sambil berkata 
menurut persangkaan mereka, "Ini 
untuk Allah dan yang ini untuk ber- 
hala berhala kami.“ Bagian yang untuk 
berhala berhala mereka tidak akan 
sampai kepada Allah, dan bagian yang 
untuk Allah akan sampai kepada 
berhala-berhala mereka. 325 Sangat 
burukketetapan mereka itu 

137. Dan demikianlah berhala-ber 
hala mereka (setan) menjadikan terasa 
indah bagi banyak orang-orang musy 
rik membunuh anak anak mereka, 
untuk membinasakan mereka dan 
mengacaukan agama mereka sen- 
diri, 326 Dan kalau Allah menghendaki, 
niscaya mereka tidak akan mengerja 
kannya Biarkanlah mereka bersama 
apa (kebohongan) yang mereka ada- 
adakan 


325 Dinwayatkan bahwa hasil tanaman 
dan hewan ternak yang mereka per 
untukkan kepada Allah, mereka berikan 
kepada fakir miskin dan ama! sosiai bahkan 
kepada berhala Sedangkan yang diper 
untukkan bagi berhala berhala, dibenkan 
kepada penjaga penjaga berhala tidak 
untuk fakir miskin atau amal sosiaf Ke 
biasaan itu sangat dilaknat Allah. 

326 Sebagian orang Arab adalah penganut 
syariat Ibrahim. Nabi Ibrahim a.s. pernah 
dipenntah Allah mengurbankan anaknya 
Isma il Kemudian pemimpin-pemimpin 
agama mereka mengaburkan pengertian 
berkurban itu sehingga dapat menanam- 
kan kepada pengikut pengikutnya rasa 
memandang baik membunuh anak-anak 
mereka dengan alasan mendekatkan dm 
pada Allah padahal alasan yang sesung¬ 
guhnya lalah karena takut miskin dan takut 
ternoda. 





















































































































146 6. Al-An‘am 

138. Dan mereka berkata (menurut 
anggapan mereka), "Inilah hewan 
ternak dan basil bumi yang dilarang 
tidak boleh dimakan kecuali oleh 
orang yang kami kehendaki. 1 Dan ada 
pula hewan yang diharamkan (tidak 
boleh) ditunggangi, dan ada hewan 
ternak yang (ketika disembelih) boleh 
tidak menyebut nama Allah, itu 
sebagai kebohongan terhadap Allah. 
Kelak Allah akan membalas semua 
yang mereka ada adakan 

139. Dan mereka berkata (pula), 'Apa 
yang ada di dalam perut hewan ternak 
ini khusus untuk kaum laki-laki kami, 
haram bagi istri istri kami," Dan jika 
yang dalam perut itu (dilahirkan) mati 
maka semua boleh (memakannya). 
Kelak Allah akan membalas atas 
ketetapan mereka. Sesungguhnya 
Allah Mahabijaksana, Maha Menge- 
tahui. 

140. Sungguh rugi mereka yang 
membunuh anak anaknya karena 
kebodohan tanpa pengetahuan, dan 
mengharamkan rezekiyang dikarunia- 
kan Allah kepada mereka dengan 
semata-mata membuat buat keboho¬ 
ngan terhadap Allah. Sungguh, mere¬ 
ka telah sesat dan tidak mendapat 
petunjuk. 

141 Dan Dialah yang menjadikan 
tanaman tanaman yang merambat 
dan yang tidak merambat, pohon kur- 
ma tanaman yang beraneka ragam 
rasanya, zaitun dan delima yang 
serupa (bentuk dan warnanya) dan 
tidak serupa (rasanya) Makanlah 
buahnya apabila la berbuah dan 
berikanlah haknya (zakatnya) pada 
waktu memetik hasilnya tapi jangan- 
lah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang orang 
yang berlebih lebihan, 

142. dan di antara hewan hewan ter¬ 
nak itu ada yang dijadikan pengang- 
kut beban dan ada (pula) yang untuk 
disembelih. Makanlah rezeki yang 
diberikan Allah kepadamu, dan ja- 
nganlah kamu mengikuti langkah- 
langkah setan. Sesungguhnya setan 
itu musuh yang nyata bagimu. 





9 S* 

b* 

\sL> 

< 


f 

fCf 

eJ_A (y Uij 

siapa 

yang 

ke- boleh rae- 

euali makannya 

ti¬ 

dak 

larangan 

dan ta¬ 
naman 

binatang 

ternak 

ini dan mereka 

berkata 


•} far; issjfi 


mereka ti- dan bins- punggungnya/ 

menyebut dak tang ternak menungganginya 


0 S' 

p\j 

* 

pi^-4 

VQl 

di ha- 

dan bina- 

menurut ang- 

kami ke- 

ramkan 

tangtemak 

gapan mereka 

hendaki 




/ & S' 

IP 



I 1 S' 0 1 

Aii * ^ mm \ 

adalah 

mereka 

dengan 
apa yang 

kelak (Allah) akan atas- 

membalas mereka Hya 

mengada- 

adakan 

atas- 
* nya 

Allah nama 

9 

^i\ 

. 1 


£ 

yuj 

© 

»V 

binatang 

ternak 

ini # 

pemt-perut 

di apa 

dalam yang 

dan mereka 
n^ngatakan 

138 

mereka 

ada-adakan 




adalah 

ia 


dan/te- 

tapijika 


istri-istri 

kami 


bagi 


dan di- 
haramkan 


untuk laki- 
laki kami 


khusus 


6 1m. 9 S' 0, 9 9 s'y''’ 

M p 4 

sungguh ketetapan kelak (Allah) akan 

Dia mereka membalas mereka 




•>< 

^4-^ ->-4 3 


bersekutu (ma- 
kan bersaraa) 


pada- 

nya 


maka 

mereka 


jUSfjS ijO &j3i 


r4s < 






anak-anak 

mereka 


mereka orang-2 

membunuh yang 


rugilah sesung- 

guhnya 139 


Maha Me- Mahabijaksana 
ngetahui 


&i, 'Y M Aa * S T f| 


s' / 


Allah atas/ mengada- Allah telah merezeki- apa dan mereka penge- dengan karena ke- 
tediadap adakan kan pada mereka yang mengharamkan tahuan tidak bodohan 




CM' jtbj 




yang 


dan 

Dialah 


140 


orang-orang yang 
mendapat petunjuk 


mereka 

adalah 


dan ti- mereka sesung- 

daklah sesat guhnya 






t J.erS' 


9 




l&l 


dan tanam- dan 

tanaman pohon kurrna 


merambat 


dan 

tidak 


yang merambat 


tanaman- menum- 
tanaman buhkan 


SOSy 
* s 




dan 

tidak 


yang 

sempa 


>&% 

dan delima 


<&% 


dan zaitun 


makanan- bermacam- 

nya/ rasanya macam 


/ 

(t' 

Ajl>~ 

\y\j 



9 

bt 

\ji£s=» 


pada 

hak- 

dan 

ber- 

apa- buah- 

dari 

makanlah 

sempa 

hari 

nya 

berikan 

buah 

bila nya 


oleh kalian 


'^3*^1 i idi 


141 


orang-orang yang 
berlebih-lebihan 


menyukai tidak sesung- kalian berle- dan 
guhnya Dia bih-lebihan jangan 


memetik- 

nya 


pb U* agi- J&i\ 




merezekikan dari apa makanlah 
kepada kalian yang oleh kalian 


dan untuk 
disembelih 


untuk 

angkutan 


binatang 

ternak 


dandi 

antara 


ip) <jrW> J-te 4j) Cj jJo4- JJ 4iil 


(& l\ 




yang musuh bagi sesung- 
142 nyata kalian guhnya ia 


setan 


langkah- kalian dan Allah 

langkah mengikuti jangan 


kamp mgsunnah.org 































































































1 >All jl lgg (f^]lliaCt A )1 





2/&A yZi\ ^Ltsj &s\ oX&\ 

kambing 


dua 

(sepasang) 


dan 

dari 


dua 

(sepasang) 


domba 


dari 


E /Ti K 

ber- delapan 

pasangan (binatang) 




4_£k C-iJLtri ul cA-OoVl p->“ L^==»Jjlk JE 

terkandung 


atas- 

nya 


atau 

yang 


dua yang 
betina 


atau- (Allah) ha- 
kah ramkan 


apakah dua 
yangjantan 


kata- 

kanlah 


of' 


(Jl\$ Jwye> (jj. UjwU-» J I 




a 


orang-orang 
143 yangbenar 


kalian 

adalah 


jika dengan pe- terangkanlah 
ngetahuan kepadaku 


dua yang 
betina 


rahim 




JS (jrUSi Jadl 


apakah dua 
yangjantan 


kata- dua 
kanlah (sepasang) 


sapi 


dan 

dari 


0 mj 

dua unta dan 

(sepasang) dari 


M c£3si\ ffeT iElit &1 «£2TVi S\ 




dua yang 
betina 


rahim 


atas- 

nya 


terkandung 


atau 

yang 


dua yang 
betina 


atau- (Allah) 
kah haramkan 


• '< j< > >i | 
I-X-4J <Ull 

dengan 


maka 

siapakah 



> 


il 


mewasiatkan / mene- 
tapkan kepadamu 


ketika 


menjadi 

saksi 


kalian 

adalah 


atau- 

kah 


jrGo 4iil (JLA- 3 ’ <>*-£ 


dengan manusia 
tidak/tanpa 

~y 


untuk me- 
nyesatkan 


dusta 


Allah atas/ menga- 
terhadap dakan 


daripada 

orang-orang 


lebih 

zalim 


U "3 3 © 000' fSsJv "3 * l\ >, 


aku men- tidak kata- 
dapati kanlah 144 


orang-orang 
yang zalim 


kaum 


memberi tidak Allah sesung- penge- 
petunjuk guhnya tahuan 


ol jl AaSIv Us> (JC- U 


ia (makanan) jika ke- mema- 

adalah cuah kannya 


orang yang 
makan 


atas sesuatu yang kepa- diwah- apa di da- 

diharamkan daku yukan yang lam 


darah atau bangkai 






j’ 

atau 


kotor 


maka sung- 
guhitu 


babi 


daging atau 


tertumpah/ 

mengalir 




h/j jiW>i dA- 5 ^ j-^ 

maka melam- dan se- tidak/ ter- makaba- dengan- Allah bagi disem- keja- 

sungguh pauibatas tidak ngaja bukan paksa rangsiapa nya selam belih hatan 

© j~=p 

Maha Pe- Maha Tuhan- 

145 nyayang Pengampun mu 






Kami 

haramkan 


mereka 

Yahudi 


orang-orang 

yang 


dan 

atas 




S'S* S' //’* 

j-V' 


atas 

mereka 


Kami 

haramkan 


dan 

kambing 


sapi 


dan 

dari 



9 

(JO 

k» ** 

< > 

j^=» 

kuku 

yang 

punya 

segala 


Z.j\ 

apa atau perut 
yang besar 


1 p-1^^ 

J* UAjj 


punggung 

keduanya 


ri vfi 


terbawa/ 

melekat 


apa ke- 

yang cuah 


lemak dari 
kedua-duanya 


@ OjSLLyfli 


sungguh 

146 yang benar 

dan sesung¬ 
guhnya Kami 


• * 


, ^ 19-^ *^11 * & f*1 *T''| 

**! da.lls-1 


1 & 


Kami beri ba- 
lasan mereka 


demi- 

kianlah 


dengan 

tulang 


ber- 

eampur 












r 


. 


■’t ' C? 4 ' 








o* 

4 



•€ «►! 


6. Ai-An'am 147 

143 Ada delapan hewan ternak yang 
berpasangan (empat pasang) sepa¬ 
sang domba dan sepasang kambing 
Katakanlah", Apakah yang diharam- 
kan Allah dua yang jantan atau dua 
yang betina atau yang ada dalam 
kandungan kedua betinanya? Terang¬ 
kanlah kepadaku berdasar penge- 
tahuan jika kamu orang yang benar," 

144. Dan dari unta sepasang dan dari 
sapi sepasang. Katakanlah, 'Apakah 
yang diharamkan dua yang jantan 
atau dua yang betina atau yang ada 
dalam kandungan kedua betinanya? 
Apakah kamu menjadi saksi ketika 
Allah menetapkan ini bagimu? Siapa¬ 
kah yang lebih zalim daripada orang 
orang yang mengada adakan kebo- 
hongan terhadap Allah untuk menye- 
satkan orang-orang tanpa penge- 
tahuan?" Sesungguhnya Allah tidak 
akan memberi petunjuk kepada 
orang orang yang zalim. 

145. Katakanlah, "Tidak kudapati di 
dalam apa yang diwahyukan ke¬ 
padaku, sesuatu yang diharamkan 
memakannya bagi yang ingin mema 
kannya kecuali daging hewan yang 
mati (bangkai), darah yang mengalir, 
daging babi, karena semua itu kotor 
atau hewan yang disembelih bukan 
atas (nama) Allah Tetapi barang siapa 
terpaksa bukan karena mengmginkan 
dan tidak melebihi (batas darurat) 
maka sungguh Tuhanmu Maha Peng 
ampun, Maha Penyayang 

146. Dan kepada orang-orang Ya 
hudi, Kami haramkan semua (hewan) 
yang berkuku, 327 dan Kami haramkan 
kepada mereka lemak sapi dan 
domba, kecuali yang melekat di pung 
gungnya atau yang dalam isi perut 
nya, atau yang bercampur dengan 
tulang Demikianlah Kami meng 
hukum mereka karena kedurhaka 
annya Dan sungguh, Kami Maha 
benar 



327 Yang dimaksud dengan hewan berkuku 
di sini ialah hewan hewan yang jari jannya 
tidak terpisah antara yang satu dengan yang 
lain seperti: unta itik, angsa dan lain lain. 
Sebagian mufasir mengarbkan dengan 
hewan yang berkuku satu seperti kuda 
Iain-lain. 






















































































148 6. Al-An*am 


147. Maka jika mereka mendustakan 
kamu, katakanlah, “Tuhanmu mempu- 
nyai rahmat yang luas, dan siksa-Nya 
kepada orang-orang yang berdosa ti- 
dak dapat dieiakkan." 

148. Orang-orang musyrik akan ber- 
kata, “Jika Allah menghendaki, tentu 
kami tidak akan mempersekutukan- 
Nya, begitu pula nenek moyang kami, 
dan kami tidak akan mengharamkan 
apa pun." Demikian pula orang-orang 
sebelum mereka yang telah mendus¬ 
takan (para rasul) sampai mereka 
merasakan azab Kami. Katakanlah 
(Muhammad), “Apakah kamu mempu- 
nyai pengetahuan yang dapat kamu 
kemukakan kepada kami? Yang kamu 
ikuti hanya persangkaan belaka, dan 
kamu hanya mengira." 

149. Katakanlah (Muhammad), “Alas- 
an yang kuat hanya pada Allah. Maka 
kalau Dia menghendaki, niscaya kamu 
semua mendapatpetunjuk." 

150. Katakanlah (Muhammad), 'Ba- 
walah saksi-saksimu yang dapat mem- 
buktikan bahwa Allah mengharamkan 
ini" Jika mereka memberikan kesaksi- 
an, engkau jangan (ikut pula) mem¬ 
berikan kesaksian bersama mereka. 
Jangan engkau ikuti keinginan orang- 
orang yang mendustakan ayat-ayat 
Kami dan orang-orang yang tidak ber- 
iman kepada akhirat, dan mereka 
mempersekutukan Tuhan. 

151. Katakanlah (Muhammad),'Mari- 
lah aku bacakan apa yang diharamkan 
Tuhan kepadamu. Jangan memper- 
sekutukan-Nya dengan apa pun, 
berbuat baik kepada ibu bapak, ja- 
nganlah membunuh anak-anakmu 
karena miskin. Kamilah yang memberi 
rezeki kepadamu dan kepada mereka; 
janganlah kamu mendekati perbuatan 
yang keji, baik yang terlihat ataupun 
yang tersembunyi, janganlah kamu 
membunuh orang yang diharamkan 
Allah kecuali dengan alasan yang 
benar. 328 Demikianlah Dia memerin- 
tahkan kepadamu agar kamu me- 
ngerti. 



328.Yang dibenarkan oleh syariat seperti 
qisas, membunuh orang murtad, rajam, dan 
sebagainya 



c 


isf. E.x- $ _ 

Vi 3* p=* 

dapat dan yang rahmat mem- Tuhan 
ditolak tidak luas punyai kalian 


Z=UJ J \j>x£s=> oU 


makaka- 

takanlah 


mereka mendus¬ 
takan kanu 


maka 

jika 








mereka me- 
nyekutukan 


orang-2 

yang 




nanti akan 
mengatakan 



I 




orang-orang 
yang berdosa 


kaum 


dari 


siksa- 

Nya 


% \^c^\ z m ji 


barang 

sesuatu 


dari kami meng¬ 
haramkan 


dan bapak-bapak dan 
tidak kami tidak 


kami mem¬ 
persekutukan 


tidak Allah menghen- jika 
daki 


‘tjx 4\i z;& 


1 x' 


siksaan 

Kami 


mereka sehingga 
merasakan 


sebelum 

mereka 


dari 


orang-orang 

yang 


telah men¬ 
dustakan 


demi¬ 

kianlah 


VI 


/ ~ ><*> T*< 




ke- kalian tidak- kepada 

cuali mengikuti lah kami 

maka kalian 
mengeluaikannya 

penge- dari 
tahuan 

di sisi kalian 

apa- kata- 
kah kanlah 

E>x- * 

Aiia 

4iu 

✓ ✓ 




a X 

Vj. xL\ 

- m 
ol3 

X < 

yangjelas 
lagi kuat 

hujjah/ 

alasan 

makaba- 
gi Allah 

kata¬ 

kanlah 

148 

kalian 

berdusta 

ke- kalian 

cuali 

dan ti¬ 
dak lain 

pra- 

sangka 


/» » yJt sJt-S’ ** So' “’Ax' •, XX 


/ o> S* 


orang-2 

yang 


saksi-saksi bawalah kata- 

kalian kemari kanlah 149 


semua- 

nya 


pasti Dia memberi Dia rneng- maka 
petunjuk kalian hendaki jika 


* xX - XX x -- ,x. i , ' , x“ 'T 

yLa d)la l-g-Ss ^ol 


■> 




kalian men- maka mereka mem- maka 
jadi saksi janganlah persaksikan / jika 


Allah bahwa- 
sanya 


mereka mem- 
persaksikan 


IVLjU 


JC4 


dan orang- 
orang yang 


dengan ayat- mereka 
ayat Kami mendustakan 


orang- 
orang yang 


hawa kalian dan bersama 

nafsu mengikuti jangan mereka 


3 


A L ^ ^ VJl l A <7 


kata¬ 

kanlah 


150 


mereka mem¬ 
persekutukan 


dengan Tu- dan dengan kehi- 

han mereka mereka dupan akhirat 


mereka tk 

beriman dak 


H \%£ f\ '££. £ J5T ij!tc2 


dengan- kalian mem- bahwa 
Nya persekutukan janganlah 


atas 

kalian 


Tuhan 

kalian 


mengha- apa aku ba- kemarilah 

an yang cakan 




karena 


anak-anak 

kalian 


kalian dan 

membunuh jangan 


berbuat 

baiklah 


dan / terhadap sesuatu 
kedua orang tua 


J+&!\ \JJ-Z Vi p 


>>»x 


>’3 


& X _ 


perbuatan 

keji 


kalian 

dekati 


danja- dan kepa- Kami memberi Kami 

nganlah da mereka rezeki kepada kalian 


kemis- 

kinan 


sj^i' 'j£-£ vj tss c 


yang 


jiwa 


kalian danja- tersem- dan apa daripa- tampak apa 
membunuh nganlah bunyi yang danya yang 


-jCi'i -§\ ii\ }% 


kalian meng- supaya dengan- (Allah) me- demikian dengan hak/ ke- Allah meng 

151 gunakanakal kalian nya wasiatkan itu benar euali ifamkan 


Tiartmtngsannak'&nf' 

































































kamm/ngsanna/j. ora 


6. AI-AiVam 149 

152. Dan janganlah kamu mendekati 
harta anak yatim, kecuali dengan cara 
yang lebih bermanfaat, sampai dia 
mencapai (usia) dewasa Dan sem- 
purnakanlah takaran dan timbangan 
dengan adil, Kami tidak membebam 
seseorang melainkan men unit kesang- 
gupannya. Apabila kamu berbicara, 
bicaralah sejujurnya sekalipun dia 
kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. 
Demikianlah Dia memerintahkan 
kepadamu agar kamu ingat." 

153. Dan sungguh, inilah jalan Ku 
yang lurus Maka ikutiiah! Jangan 
kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang 
akan mencerai beraikan kamu dari 
jalan Nya. Demikianlah Dia me 
mermtahkan kepadamu agar kamu 
bertakwa 

154. Kemudian Kami telah mem- 
berikan kepada Musa Kitab (Taurat) 
untuk menyempurnakan (nikmat 
Kami) kepada orang yang berbuat 
kebaikan, untuk menjelaskan segala 
sesuatu, dan sebagai petunjuk dan 
rah mat,, agar mereka beriman akan 
adanya pertemuan dengan Tuhannya 

155 Dan ini adalah Kitab (Al Qur’an) 
yang Kami turunkan dengan penuh 
berkah. Ikutiiah, dan bertakwalah agar 
kamu mendapat rahmat. 

156 (Kami turunkan Al Qur’an itu) 
agar kamu (tidak) mengatakan, "Kitab 
itu hanya diturunkan kepada dua 
golongan sebelum kami (Yahudi dan 
Nasrani) dan sungguh, kami tidak 
memperhatikan apa yang mereka 
baca,' 

157. atau agar kamu (tidak) me¬ 
ngatakan 'Jikalau Kitab itu diturun¬ 
kan kepada kami tentulah kami lebih 
mendapat petunjuk daripada mereka." 
Sungguh, telah datang kepadamu 
penjelasan yang nyata petunjuk dan 
rahmat dari Tuhanmu Siapakah yang 
Seb h zalim daripada orang yang 
mendustakan ayat ayat Allah dan 
berpaling darinya? Kelak, Kami akan 
memberi balasan kepada orang orang 
yang berpaling dari ayat ayat Kami 
dengan azab yang keras, karena 
mereka selalu berpaling 




























































































150 6. AI-AiVam 

158. Yang mereka nanti-nantikan ha- 
nyaiah kedatangan malaikat kepada 
mereka. atau kedatangan Tuhanmu, 
atau sebagian tanda-tanda dari 
Tuhanmu. Pada hari datangnya se¬ 
bagian tanda-tanda Tuhanmu tidak 
berguna lagi iman seseorang yang be- 
lum beriman sebeium itu, atau (belum) 
berusaha berbuat kebajikan dengan 
imannya itu. Katakanlah," Tunggulah! 
Kami pun menunggu." 

159. Sesungguhnya orang-orang yang 
memecah belah agamanya dan me¬ 
reka menjadi (terpecah) dalam go- 
longan-golongan, sedikit pun bukan 
tanggung jawabmu (Muhammad) 
atas mereka. Sesungguhnya urusan 
mereka (terserah) kepada Allah. 
Kemudian Dia akan memberitahukan 
kepada mereka apa yang telah mereka 
perbuat. 

160. Barang siapa berbuat kebaikan 
mendapat balasan sepuluh kali iipat 
amalnya. Dan barang siapa berbuat 
kejahatan dibalas seimbang dengan 
kejahatannya Mereka sedikit pun 
tidak dirugikan (dizalimi). 

161. Katakanlah (Muhammad), ''Sesung¬ 
guhnya Tuhanku telah memberiku pe- 
tunjuk kejalan yang lurus, agama yang 
benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia 
(Ibrahim) tidak termasuk orang-orang 
musyrik." 

162 Katakanlah (Muhammad), "Se- 
sOngguhnya salatku, ibadahku, hi- 
dupku, dan matiku hanyalah untuk 
Allah, Tuhan seluruh alam, 

163 tidak ada sekutu bagi-Nya; dan 
demikianlah yang diperintahkan 
kepadaku dan aku adalah orang yang 
pertama-tama berserahdiri (muslim)." 

164. Katakanlah (Muhammad) 'Apa- 
kah (patut) aku mencari tuhan selain 
Allah, padahal Dialah Tuhan bagi 
segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa 
seseorang, dirinya sendiri yang ber- 
tanggung jawab Dan seseorang tidak 
akan memikul beban dosa orang lain. 
Kemudian kepada Tuhanmuiah kamu 
kembali, dan akan diberitahukan-Nya 
kepadamu apa yang dahuiu kamu per- 
selisihkan." 

165. Dan Dialah yang menjadikan 
kamu sebagai khalifah-khalifah di 
bumi dan Dia mengangkat (derajat) 
sebagian kamu di atas yang lain, untuk 
mengujimu atas (karunia) yang di- 
berikan-Nya kepadamu. Sesungguh¬ 
nya Tuhanmu sangat cepat memberi 
hukuman dan sungguh, Dia Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 





A ~r>T| Oi I'' 

j\ (ii>j (Jk aSwUI o\ 


datang atau Tuhan- datang atau malaikat datang ke- bah- kecuali/ mereka me- tidak- 
mu pada mereka wa selain nanti-nanti kah 


y,b fji di>J Col qOM 


iman- dirinya berman- ti- Tuhan- ayat- 

nya sendiri faat dak mu ayat 


seba¬ 

gian 


da- pada Tuhan- ayat- sebagian 

tang hari mu ayat 


t t h?*' A, jC * »ss\ C 


tunggulah kata- 

oleh kalian kanlah 

kebaik¬ 

an 

iman- dalam/ 
nya pada 

ia mengu 
sahakan 

atau 

sebe- 

lumnya 

dari 

ia ber- ada 

iman 

tidak/ 

belum 

< A v*' 6 

«*■ x* 




•* s' 

k 


' '*A‘ 


tidaklah bergolong- 
kamu golong 

dan adalah 
mereka 

agama mereka 

mereka pecah-belab 

orang-2 

yang 

sesung¬ 

guhnya 

158 

orang-orang 
yang menunggu 

sungguh 

kami 


<A'Y Cl i, f"?, 

ty® 4. f 5^ Ji %\s* p-ri 


«> '> "A i 


mereka adalah dengan Dia terangkan Iain Allah ke- urusan sungguh sesuatu/ da- dari 

peibuat _ mereka apa pada mereka pada mereka hanyalah sedikit pun lam mereka 


iSdJi jg. ii, c (^0 % XAl\, £ © 


dengan 

kejahatan 


datang dan barang serapanya/ kali sepuluh maka dengan 
siapa Iipat amalnya baginya kebaikan 


datang barang 

siapa 159 




§5 gdu j£i ji © p.j % %£ ■» 




Tuhan- telah me- sungguh kata- 

ku mimpinaku aku kanlah 160 


mereka ti- dan sempa ke- diberi maka 

dianiaya dak mereka dengannya cuali balasan tidak 


Cl C Ji 


dari 

dia a- dan ti- 
dalah daklah 

yang 

lurus 

Ibrahim agama benar/ 
lurus 

agama 

yang 

lurus 

jalan ke¬ 

pada 

*> 

✓ / 





k 

3 © 

SCii'i 

untuk 

Allah 

dan 

matiku 

dan 

hidupku 

dan 

ibadahku 

salatku 

sesung¬ 

guhnya 

kata¬ 
kanlah 161 

orang-orang 

yangmusynk 


3 % 4is 4 c sf 4 ; 


orang-2yang pertama- dan akudipe- dandemi- bagi- sekutu tidak semesta v Tuhan/Pe- 

- berserahkan din tama aku rintahkan kianitulah Nya ada 162 alam 'melihara 


3 Ci t 5“' Jk 3® © 


tiap- menger- dan sesuatu segala/ Tuhan dan Tuhan aku Allah apakah kata- 
tiap _ jakan tidak tiap-tiap Dia mencari selain kanlah 163 


»C *AC,s C. s >c 'A wti Tr 

J) p- JJJ ejjlj Sfj 


tenroat kem- Tuhan kepa- kemu- orang beban/ orang memikul dan atas- keen- seseo- 

bali .kalian kalian da dian Iain dosa berdosa beban tidak nya ali rang/jiwa 


* * 41 /// ^ ^ \ 9 • i / 




/ , 




.A 




menjadikan 

kalian 


yang dan kalian per- di da- adalah tentang maka Dia akan 

Dia 164 selisihKan larrmya kalian apa jelaskan kalian 




.-Ifi <-*' 

-=rjz (Jj* 


karenaDiahendak beberapa sebagian di- sebagian dan Dia bumi penguasa- 

! menguji kalian derajat lainnya atas kalian meninggikan penguasa 


t, (Z> a 6 Tt ^^ s'S&s '**' * ^ ^ i TV ♦ 


Maha beoar-2Maha dan sung- siksaan/ amat Tuhan- sesung- Dia telah beri- apa dalam/ 

165 Penyayang Pengampun guh Dia hukuman cepat mu gulinya kan pada kalian yang tentang 


Tamm inguinnafhgrg 
































































































V 



s/' e ” \\ 


I38ES3 a Ul)j 





ii ili2 ti $Z ■% M\ $ 4X0 

dari nya kesem- dada- da- ada maka kepada- diturun- sebuah Afjf Lam 

pj^2j1 mu Icitn ismram mu Iran ICitali 1 Mim SaH 


da- ada maka kepada- diturun- sebuah Alif Lam 

mu lam jangan rau kan Kitab 1 Mira Sad 


*f^\ JJ,\ £ £Lsl 


irA 'sS'zj it yS~A 


kepada diturun- apa ikutilah 
kalian kan yang oleh kalian 


bagi orang- 
orang beriman 


dan dengan- supaya kamu 

pelajaran nya peringatkan 


^ N 1,r K Ft 4 > r > ^ <p -- 


kalian ambil apa araat pemimpin- selain dari kalian danja- Tuhan dan 
3 pelajaran yang sedikit pemimpin Dia _ mengikuti nganlah kalian 


X>0 'A t SC £it liiCi QS3k\ -0 f } 


beristirahat mere- atau padawaktu siksaan raakadatang telah Kami negeri dari danbeta- 
>ada siang hari ka mafamhari Kami kepadanya binasakannya pabanyak 


XX t\ #6 6^1 tit 



Cs 0 

adalah sungguh mereka me- bah- ke- siksaan 
kami kami ngatakan wa cuali Kami 

datang kepa¬ 
da mereka 

ke- seruan/ke- 

tika luhan mereka 

ada 

maka 

tidak 4 




f*ej 

1 -yd 

dan sungguh Kami kepada diutus 

akanmenanyai mereka (rasul) 

orang-orang 

yang 

s niaka sungguh Ka¬ 
mi akan menanyai 

5 

orang-orang 
yang zalim 




Xt'i 

hi 

/ > >/// 

/yhaJLJS 




7 

yang gaib/ 
tidak hadir 

adalah dan 
Kami tidaklah 

dengan pe- atas 

ngetahuan mereka 

maka sungguh Kami para 

akan menceritakan 6 rasul 

/> 


a" 



. -f i> .' j. x 

me¬ 

reka 

maka 
mereka itu 

timbang- 

annya 

berat maka ke- 

siapayang benaran 

pada dan tim- 

hari itu bangan 


,r> < 


QUJ' (ibJjU A-ujy* C-*a>- <j-«j Oj>tXja0' 




<*> i 


mereka orang-2 

merugikan yang 


2g 0 &L, ■ is* 0% 


maka timbang- 

mereka itu annya 


ringan dan siapa 

yang 8 


orang-orang 
yang beruntung 




Kami telah menem- dansesung- mereka ania- dengan ayat- adalah dengan diri mereka 

patkan kalian guhnya 9 ya/ingkar ayat Kami mereka apa yang sendiri 


t iSbS t£j p QXj j£i\ 4 




kalian apa sedikit penghi- di daiam- untuk dan Kami telah bumi di 
10 bersyukur yang sekali dupan nya kalian menjadikan 

y* 


S&it iscsa GS f pjp f 0XSL 


bersujudlah kepada para Kami lalu Kamibentuk kemudi- Kami telah men- 

‘jikat 


dan 


kalian 


malaikat katakan 


mpa kalian an/lalu ciptakan kalian sungguh 






orang-orang 
yang bersujud 


dari/ter- dia tidak lblis ke- maka mereka kepada 
masuk adalah cuali bersujud Adam 


€S0 




m\ 


3§g» 

> 

> /X 

<> 



kampmgpunhah. org 


7. Al-A‘raf 151 


AL-AI RAF^|;'c£C'ivl 

Surah ke - 7 - igg® 

;F 206 ayat Makkiyyah- 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1 AhfLam Mim Sad 

2. (Inilah) Kitab yang diturunkan ke- 
padamu (Muhammad), maka jangan 
iah engkau sesak dada karenanya 
agar engkau member! peringatan de¬ 
ngan (Kitab) itu dan menjadi pelajaran 
bagi orang yang beriman. 

3. Ikutilah apa yang diturunkan 
kepadamu dari Tuhanmu, dan ja 
nganlah kamu ikuti selain Dia sebagai 
pemimpin Sedikit sekali kamu meng- 
ambil pelajaran. 

4 . Betapa banyak negeri yang telah 
Kami binasakan, siksaan Kami datang 
(memmpa penduduk)nya pada malam 
hari, atau pada saat mereka ber- 
istirahat pada siang hari. 

5. Maka ketika siksaan Kami datang 
memmpa mereka keiuhan mereka 
tidak lain, hanya mengucap, "Sesung- 
guhnya kami adalah orang orang 
yangzalim." 

6. Maka pasti akan Kami tanyakan 
kepada umat yang telah mendapat se- 
ruan (dan rasul rasul) dan Kami akan 
tanyai (pula) para rasul 

7 . dan pasti akan Kami beritakan 
kepada mereka dengan ilmu (Kami) 
dan Kami tidak jauh (dari mereka). 

8. Timbangan pada hari itu (menjadi 
ukuran) kebenaran Maka barang 
siapa berat timbangan (kebaikan)nya 
mereka itulah orang yang beruntung, 

9. dan barang siapa ringan timbang 
an (kebaikan)nya, maka mereka itulah 
orang yang telah merugikan dinnya 
sendiri, karena mereka mengingkari 
ayat ayat Kami. 

10. Dan sungguh, Kami telah me- 
nempatkan kamu di bumi dan di sana 
Kami sediakan (sumber) penghidupan 
untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu 
bersyukur. 

11. Dan sungguh, Kami telah men- 
ciptakan kamu, kemudian membentuk 
(tubuh)mu kemudian Kami berfirman 
kepada para malaikat, 'Bersujudlah 
kamu kepada Adam," maka mereka 
pun sujud kecuali lblis la (lblis) tidak 
termasuk mereka yang bersujud. 






























































































152 7. A!-A‘raf 

12. (Allah) berfirman, Apakah yang 
menghalangimu (sehingga) kamu 
tidak bersujud (kepada Adam) ketika 
Aku menyuruhmu?" (Ibhs) menjawab 
“Aku lebih balk daripada dia Engkau 
ciptakan aku dari api, sedangkan dia 
Engkau ciptakan dari tanah * 

13. (Allah) berfirman, 'Maka turuniah 
kamu darinya (surga)- karena kamu 
tidak sepatutnya menyombongkan 
diri di dalamnya. Keluariah! Sesung- 
guhnya kamu termasuk makhiuk yang 
hina." 

14. (Ibiis) menjawab, Beulah aku pe- 
nangguhan waktu, sampai hari mere- 
ka dibangkitkan.” 

15. (Allah) berfirman, Benar, kamu 
termasuk yang diberi penangguhan 
waktu ' 

16. (Ibiis) menjawab, ''Karena Engkau 
telah menyesatkan aku, pasti aku akan 
selalu menghaiangi mereka dari jalan- 
Muyang lurus, 

17. kemudian pasti aku akan men- 
datangi mereka dari depan, dari be- 
lakang, dari kanan, dan dari kiri me¬ 
reka Dan Engkau tidak akan menda- 
pati kebanyakan mereka bersyukur," 

18. (Allah) berfirman, 'Keluariah kamu 
dari sana (surga) daiam keadaan 
terhina dan terusirl Sesungguhnya ba- 
rang siapa di antara mereka ada yang 
mengikutimu, pasti akan Aku isi ne- 
raka Jahanam dengan kamu semua.' 

19. Dan (Allah berfirman), "Wahai 
Adam! Tinggaliah engkau bersama 
istrimu daiam surga dan makanlah apa 
saja yang kamu berdua sukai Tetapi 
janganlah kamu berdua dekati pohon 
yang satu ini. (Apabila didekati) kamu 
berdua termasuk orang orang yang 
zalim. 11 

20. Kemudian setan membisikkan 
pikiran j'ahat kepada mereka agar 
menampakkan aurat mereka (yang 
selama ini) tertutup. Dan (setan) ber- 
kata, Tuhanmu hanya meiarang kamu 
berdua mendekati pohon ini, agar 
kamu berdua tidak menjadi malaikat 
atau tidak menjadi orang yang kekai 
(daiam surga) “ 

21. Dan dia (setan) bersumpah kepa¬ 
da keduanya “Sesungguhnya aku mi 
benar benar termasuk para penasihat- 
mu," 

22. dia (setan) membujuk mereka de¬ 
ngan tipu daya Ketika mereka men- 
cicipi (buah) pohon itu tampaklah 
oieh mereka auratnya, maka mulailah 
mereka menutupmya dengan daun- 
daun surga Tuhan menyeru mereka, 
'Bukankah Aku telah meiarang kamu 
dari pohon itu dan Aku telah me- 
ngatakan bahwa sesungguhnya setan 
adalah musuh yang nyata bagi kamu 
berdua 7 " 



j\l> (j* jto-Lil Jli Jj. J&m* dXxiA U Jla 

api dari Engkau cip- daripa- lebih sa- (Ibiis) Aku perin- ke- kamu untuk mengha- apa Dia ber- 

takan saya danya baik ya berkata tahkan kamu tika bersujud tidak langimu yang firman 


pp£ Si k Zp £ JLK JB © jjt U 

kamu bah- bagi ada maka darinya makaturun- (Allah) tanah dari dan Engkau 

takabur wa kamu (patut) tidak lahkamu berfirman 12 ciptakan dia 

-X V. '' A. S, . I 


# mereka hari sam- beri tangguh- (Ibiis) 
dibangkitkan (waktu) pai lah saya berkata 13 


kecd/ liina 


bt 

db] 



dari/ ter¬ 
masuk 

sungguh 

kamu 

maka ketu- 
arlah kamu 

dida- 

lamnya 






-/I ' "f r'y ' s, ^ 


Jx 1 


kepada sungguhsaya Engkauiiukum maka de- (Ibiis) 
mereka akanhalangi saya tersesat nganapa berkata 15 


orang-2 yang 
diben tanggun 


daii sungguh (Allah) 

kamu berfirman 14 


\ -r <> 




belakang 

mereka 


dan 

dari 


depan 

mereka 


dari sungguh akan sa- kemu- 

ya dalangi mereka dian 16 


yang 

lurus 


jalan 

Engkau 




(Allah) 

berfirman 17 


orang-orang kebanyakan Engkau dan kiri dan kanan dan 

yang bersyukur mereka dapati tidak mereka dari mereka dari 




dari(seba- nerakaJa- sungguh Aku di antara mengikuti sungguh terbuang/ 

gian) kalian lianam akanperruhi mereka kamu siapa terusir 


tercela/ darinya keluariah 
terhina kamu 


o* <£»ji cj>\ i pvj? ^ o^>r' 


yang ma- dari makanlah di 
na saja kalian berdua surga 


dan 

istrimu 


kamu tinggaliah dan 

wahai Adam 18 


semua- 

nya 


loll qA ijhCS 8A* UyG S jlj 


maka membisik- orang-orang dari/ter- maka adalah pohon 

kan pikiran jahat 19 yang zalim masuk kalian berdua 


ini kalian ber- dan kalian berdu- 

dua dekati jangan akehendaki 


(jig Cfjp I* U l2i pidll d 

dan dia keburukan/au- dari daiike- tertutup apa kepada untukme- setan 

berkata rat keduanya duanya yang keduany a nampakkan 


keduanya 


(p j\ gZ ip, ^ ^ (pj (Zp. u 


kalian ber- atau dua ma- kalian ber- su- kecu- 
dua jadi laikat dua adalah paya ali 


pohon 


dari Tuhanmu meiarang .ka- ti- 
berdua lian berdua dak 


■si J 


& 

ut 

ai 

I-'' 

© cUi-i 


orang-orang yang 
memberi nasihat 

sungguh da¬ 
ri/ termasuk 

kepada ka¬ 
lian berdua 

sungguh 

saya 

dan dia bersumpah 
kepada keduanya 

orang-orang 
20 yang kekaf 

dari 






dan kedua- kebumkan/ bagi ke- tam- 
nya memulai aurat keduanya duanya paklah 


pohon 


keduanya maka dengan maka dia mem- 

merasakan setelah tipuaaya bujuk keduanya 


telah Aku cegah bukan- Tuhan mere- dan memang- surga daun dari atas mere- keduanya 

kalian berdua kah ka berdua gil keduanya ka berdua menutupi 


% & 

**/ 

yang musuh bagi kali- 
22 nyata anberdua 


S LxJ (jiaLlh oi ijslj bj>^\ Uxij (jp 


setan 

itu 


sesung- pada kali- dan telah A- 
guhnya anberdua kukatakan 


pohon 


itu 


dari 

































































v 



\s i\jj 




u $0 q 0 i & cat m eg -ss 

dari sungguli kami dan Engkau bagi Engkau tidak dan diri kami kami telah Tnlian keduanya 

adalah I menjadi rahmati kami kami ampuni jika sendiri menganiaya kami berkata 


• c 





di dan ba- musnli 

gi kalian 

bagi sebagi¬ 
an yang lain 

sebagian turunlah 

kalian kalian 

(Allah) 

berfirman 

orang-orang 

23 yang rugi 



<r \i 

© Ji 


-> .a, 

dan di da- kalian 

lamnya liidup 

dida- (Allah) waktu yang sam- 

lamnya berfirman 24 ditentukan pai 

dan kese- 
nangan 

tempat muka 

menetap bumi 


C\<\ "\ v- 5 i"’" 

U>U y&c J*> joi 


pakaian atas/ke- Kami telah sesnng- Adam wahai 
padamu menunmkan guhnya anak 


25 


kalian di- 
keluaikan 


dan dari- 
nya 


kalian 

mati 


(>5. 


seba- demi- lebih demiki- 
gian dari kian itu baik an/itu 


takwa 


dan dan per- keburukan/ memitupi 

pakaian hiasan auratmu 


>a. <;r „v\ 

A&\ Co' 


mempu 

kalian 


jangan Adam wahai 
(dapat) anak 26 


mereka 

ingat 


supaya Allah tanda-tanda 
mereka kekuasaan 


\^i g. gl\ S; ffcgi pH IT yLdn 

pakaian dari ke- ia menca- surga dan kedua ibu ia menge- sebagai- setan 

keduanya duanya but/melepas bapak kalian luarkan mana 


” A*' 


hr}"’" > ,✓ 

kalian lihat tidak mam dari dan golong- ia melihat sesnng- keburukan agar mereka 
mereka dapat annya kalian guhnya ia keduanya berdua melihat 


$2 \%J © c£& -3 3i) iOjjl 5kLi!i 02- a 


mereka dan 
melakukan apabila 27 


<4. J % ©3 iij 6iB'\ bJiS $ 126 


Allah sesung- kata- dengan- menyu- dan bapak-2/ mo- atas- kami mereka perbuat- 

guhnya kan nya rah kami Allah yang kami nya dapati berkata an keji 


Js © 222 C > # SjS^f -5 


kata- 

kanlah 28 


kalian ti- apa Allah atas/ mengapaka- dengan per- menyu- ti- 

ketahui dak yang terhadap liankatakan buatankeji ruh dak 




bersujud 

(salat) 


setiap 


a "ah 
an 


dan 

luruskan 


dengan ber- Tuhan- telah 

buatkeadilan ku ajak 




pTx 

CT*3i3i 

% 


*+ * 

sego- 

kalian akan 

Dia memulai 

sebagai- agama/ 

kepa- 

mengikhlaskan 

danberdoa- 

longan 

29 dikembalikan 

ciptakan kalian 

mana ketaatan 

da-Nya 


lah pada-Nya 


~4AjA\ c£.x& 

setan-setan mereka am- sesungguh- kesesatan atas hak/ dan se- Dia beri 

bil/jadikan nya mereka mereka pasti golongan petunjuk 


30 


/ --4 



i>\ 

** 

»> 

OJi 

V 

ot 

Sljt 

orang-orang yang 
mendapat petunjuk 

bahwa 

mereka 

dan mereka 
mengira 

Allah 

selain 

dan 

pelindung/ 

pemimpin 


mereka ti- bagi orang- pemimpin setan-setan Kami te- sungguh 
beriman dak orang yang lah jadikan Kami 



7. Al-A‘raf 153 

23. Keduanya berkata Ya Tuhan kami, 
kami teiah menzalimi diri kami sendiri. 
Jika Engkau tidak mengampuni kami 
dan memberi rahmat kepada kami, 
niseaya kami termasuk orang orang 
yang rugi" 

24. (Allah) berfirman, "Turunlah ka- 
mu! Kamu akan saling bermusuhan 
satu sama lain. Bumi adalah tempat 
kediaman dan kesenanganmu sampai 
waktu yang teiah ditentukan " 

25. (Allah) berfirman, ’Di Sana kamu 
hidup, di sana kamu mati, dan dari 
sana (pula) kamu akan dibangkitkan 11 

26. Wahai anak cucu Adam! Se- 
sungguhnya Kami telah menyediakan 
pakaian untuk menutupi auratmu dan 
untuk perhiasan bagimu. Tetapi pa¬ 
kaian takwa itulah yang lebih baik. 
Demikianlah sebagian tanda-tanda ke¬ 
kuasaan Allah, mudah-mudahan me¬ 
reka ingat 

27. Wahai anak cucu Adam! Jangan- 
iah sampai kamu tertipu oieh setan 
sebagaimana halnya dia (setan) telah 
mengeiuarkan ibu bapakmu dari 
surga, dengan menanggaikan pakaian 
keduanya untuk memperlihatkan 
aurat keduanya Sesungguhnya dia 
dan pengikutnya dapat melihat kamu 
dari suatu tempat yang kamu tidak 
bisa melihat mereka Sesungguhnya 
Kami telah menjadikan setan-setan itu 
pemimpin bagi orang orang yang 
tidak beriman 

28. Dan apabila mereka melakukan 
perbuatan keji, mereka berkata “Kami 
mendapati nenek moyang kami 
melakukan yang demikian, dan Allah 
menyuruh kami mengerjakannya." 
Katakaniah "Sesungguhnya Allah tidak 
pernah menyuruh berbuat keji. 329 Me- 
ngapa kamu membicarakan tentang 
Allah apa yang tidak kamu ketahui?" 

29. Katakaniah, “Tuhanku menyuruh- 
ku berlaku adil. Hadapkaniah wajah- 
mu (kepada Allah) pada setiap salat, 
dan sembahiah Dia dengan meng- 
ikhiaskan ibadah semata-mata hanya 
kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan 
kepada Nya sebagaimana kamu di- 
ciptakan semula. 

30. Sebagian diberi Nya petunjuk dan 
sebagian iagi sepantasnya menjadi 
sesat Mereka menjadikan setan-setan 
sebagai peimdung selain Allah. Me 
reka mengira bahwa mereka men- 
dapat petunjuk. 


329 Seperti syirik, tawaf bertelanjang di 
sekeliling Ka bah dan sebagainya 




























































































154 7. Al-A‘raf 

31. Wahai anak cucu Adami Pakailah 
pakaianmu yang bagus pada setiap 
(memasuki) masjid, makan dan mi- 
numiah, tetapi jangan berlebihan 
Sungguh, Allah tidak menyukai orang 
yang beriebih Tebihan. 

32, Katakanlah (Muhammad), "Siapa- 
kah yang mengharamkan perhiasan 
dari Allah yang telah d sediakan untuk 
hamba hamba Nya dan rezeki yang 
baik baik 7 * Katakanlah “Semua itu un¬ 
tuk orang orang yang beriman dalam 
kehidupan dunia, dan khusus (untuk 
mereka saja) pada hari kiamat. 330 De 
mikianlah Kami menjeiaskan ayat-ayat 
itu untuk orang-orang yang menge- 
tahui. 

33 Katakanlah (Muhammad), 'Tu- 
hanku hanya mengharamkan segaia 
perbuatan keji yang terlihat dan yang 
tersembunyi, perbuatan dosa per¬ 
buatan zalim tanpa alasan yang benar 
dan (mengharamkan) kamu memper- 
sekutukan Allah dengan sesuatu, 
sedangkan D/a tidak menurunkan 
alasan untuk itu, dan (mengha¬ 
ramkan) kamu membicarakan tentang 
Allah apa yang tidak kamu ketahui. 11 

34. Dan setiap umat mempunyai ajal 
(batas waktu) Apabila ajalnya tiba, 
mereka tidak dapat memmta penun- 
daan atau percepatan sesaat pun. 

35. Wahai anak cucu Adam! Jika 
datang kepadamu rasul rasul dari 
kalanganmu sendiri, yang men- 
ceritakan ayat-ayat Ku kepadamu 
maka barang siapa bertakwa dan 
mengadakan perbaikan, maka tidak 
ada rasa takut pada mereka dan 
mereka tidak bersedih hati. 

36. Tetapi orang orang yang men- 
dustakan ayat ayat Kami dan me- 
nyombongkan diri terhadapnya, 
mereka ituiah penghuni neraka, 
mereka kekal di dalamnya 

37. Siapakah yang lebih zalim dari- 
pada orang yang mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah atau yang 
mepdustakan ayat ayat Nya? Mereka 
itu akan memperoleh bagian yang 
telah ditentukan dalam Kitab sampai 
datang para utusan (malaikat) Kami 
kepada mereka untuk mencabut 
nyawanya Mereka (para malaikat) 
berkata "Manakah sembahan yang 
biasa kamu sembah selain Allah?'’ 
Mereka (orang musyrik) menjawab 
"Semuanya telah lenyap dari kami “ 
Dan mereka memberikan kesaksian 
terhadap diri mereka sendiri bahwa 
mereka adalah orang orang kafir 


330. Perhiasan perhiasan dari Allah dan 
makanan yang baik itu dapat dinikmati di 
dunia ini oleh orang yang beriman dan 
orang yang tidak beriman, sedang di 
akh rat nanti hanya untuk orang yang 
benman saja 


| v uiljpjh 



&& 

\jkJ> 

v A 

-W—« 

^ S’ 

if 

-Lx- 


b-x* 

I 

^0) 



dan 

dan 

(masuk) 

setiap 

di 

pakaianmu 

pakailah 

Adam 

wahai 


minumlali 

makanlali 

masjid 



yang bagus 


anak 



% smuts'*. *>%. > > a. --c <k 

^ j>* jTj 


A *>. 


Allah perhi- mcngha- siapa- kata- orang-orang Dia me- ti- sungguh kalian berle- danja- 

asan ramkan kah kanlah 31 yang berlebihan nyukai dak Dia/Allah bih-Iebihan ngan 






mereka bagi orang- semua kata- rezeki dari 
beriman orang yang itu kanlah 


dan yang 
baik-baik 


untyk hamba- Dia ke- yang 

hamba-Nya luaikan 


obM til]Jo a . ^ Ljj]\ <3 




ayat- 

ayat 


Kamije- * demi- 
laskan kianlah 


kiamat hari khusus dunia kehidupan da- 

(bagi mereka) lam 


Uj Ip* U fj*" M ^ 






dan apa dari- tam- apa perbuatan Tuhan- mengha- sungguh kata- mereka bagi 

yang nya pak yang keji ku ramkan hanyalah kanlah 32 mengetahui kaum 


*>. oji b. I ob J^b fib cM 


dengan- Dia tu- ti- apa dengan kalian dan kebe- dengan dan me- dan perbu- tersem- 
nya runkan dak yang Allah sekutukan bahwa naran tanpa langgarhak atandosa bnnyi 



P pli © 

Qyn±*2 

5 £ %> 


ob 

£jiE. 

ajal/batas 

waktu 

umat dan bagi 

tiap-tiap 33 

kalian 

ketahui 

ti- apa Allah atas 
dak yang 

kalian me- 
ngatakan 

dan 

bahwa 

alasan/ 

keterangan 


*51 tC *3 fju <4 


a>/' 


mereka dan tidak sesaat mereka meng- tidak waktu telah maka 

34 memajukan dapat undurkan dapat mereka datang jika 


S’/P pi te pi t iSi p 


maka ba- ayat-2 atas/ pada mereka men- di antara rasul- datang kepa- adaptin' Adam wahai 
rang siapa K.u kalian eeritakan kalian rasul da kalian jika anak 


A A * ® ° r 'T-' It, 

CiAph (g) oyjf p* ys 


dan orang- mereka ber- me- dan atas rasa makati- dan mengada- ber- 

orangyang 35 sedihhati reka tidak mereka takut dak ada kan perbaikan takwa 


p ^i 2 ji xp /jSAXt GiL \/£ 


mereka neraka 


penghuni 


mereka daripa- dan mereka me- dengan ayat- (mereka) 

ituiah danya nyombongkan diri ayat Kami dusta 


}\ CjfT jx>\ «>*3 101 SjjPj- 


f &SS 


dia men- atau kedus- Allah atas/ter- menga- daripada yang le- maka mereka dida- 

dustakan taan hadap dakan orang bih zalim siapakah 36 kekal lamnya 


p'Z \1,\ % ii Si pip ’p& ‘fi’v 


Jt * & 


telah datang apa- se- 

pada mereka bila hingga 


Kitab 


dari/ bagian akan mem- mere- ayat- 

dakm mereka peroieh ka itu ayat-Nya 


& 1 | 9 A 9 ' ^ vArp*' ./ ^ ft > 

4i)i v * (jA C/jp'A La 


(pryy-i 


v 


Allah selain dari (kalian) seru/ (yang biasa) manakah mereka mewafat- utusan-2 

sembah kalian berkata kan mereka Kami 


© Aps pp > \jips P 


orang-orang adalah baliwa diri mere- atas dan mereka dari mereka te- mereka 
37 yang kafir mereka mereka ka sendiri mengakui kami lah lenyap berkata 




WO 




































































































^ 1 






a^fh Cbt H £~*\ c| Ijliol 3 \S 

dan jin dari sebelum dari teiah ter- sung- umat- pada masuklah Dia ber- 

manusia kalian dahulu guh nmat kalian firman 


. ^ < V & /■/»>? ^ s’^ „ V . 

L^3 ty==^tat c^jlJ 4ja\ cuL>o LJ^ jlill cJ 




dida- merekamenda- apa- se~ kawan- mengutuk suatu 

lamnya pati/berkumpul bila hingga nya _ umat 


inasiik setiajp neraka da- 
kaii lam 


Vj£,\ 

2S 

£8i Giu 


maka datangkan teiah menye- mereka 

pada mereka satkan kami ituiah 

Tuhan 

kami 

kepada orang-2 orang-orang berka- 

yang terdahulii yang teraklnr talah 

semua¬ 

nya 

© •££ ■v -£3! dG* 

& J6 

^ - if» . 

bt 

ftZ 

kalian ti- akan 

38 mengetahui dak tetapi 

berlipat 

ganda 

bagi (Allah) api ne- 
masing-2 berfirman raka 

dari berlipat 
ganda 

siksaan 


isf a >pj 



kele- dari atas bagi 

bihan kami kalian 

ada 

maka kepada orang-2 
tidak yang terakhir 

orang-2 yang 
terdahulii 

dan ber¬ 
katalah 


&? <a&\ Si 0 & 


mereka men- orang-orang sesung- 

dustakan yang guhnya 39 


kalian 

kerjakan 


u, p\32\ \%% 

adalah dengan siksaan maka ra- 
kalian apa/sebab sakanlah 


$LI % .j^n G$S p, Si v£ 35 _iij CGL 


mereka dan kngit 

masuk tidak 


pintu- bagi dibu- ti- darinya dan mereka me- dengan ayat- 
pintu mereka kakan dak nyombongkan diri ayat Kami 


\* s' 


Is 'is 


< Sj -k\lsU ^ b Ju*jU ^4^ ijr*- 


Kami mem- 
beri balasan 


dan demi- 
kianlali 


jarum lubang dalam unta masuk se- surga 

hingga 


tutup/ 

selimut 


dan mereka mereka 

berbuat/ beramal beriman 


dan orang- 
orang yang 


,*z/ 

(Mr*- 

’ - */\ 

bt r* 

© 


neraka 

Jahanam 

dari bagi 

mereka 

40 

orang-orang 
yang berdosa 

© 

cXj liii 

** S’ S' 


&Xs 

41 

orang-orang 

yangzaiim 

Kami mem¬ 
beri balasan 

dan demi¬ 
kianlah 


dX3j\ vpA ii 112 


penghuni 


mereka 

itu 


kesang- ke- sese- Kami me- tidak 

gupannya cuali orang maksakan 


kebajikan/ 

saleh 


St bt c| u UiC^J Qp jv* 

dendam/ dari dada di da- apa dan Kami te- mereka di da- me- surga 

kedengkian mereka lam yang lab mencabut 42 kekal lamnya reka 

LL>-X/b 4iS VjiiSj bt 


(g) OJWaj 


s’ 

t '•*>1 't 

Isli pi 

S? 


kalian 

adalah 

karena 

yang teiah diwaris 

surga ituiah 

bah- 

dan diseru¬ 

43 kerjakan 

kalian 

apa/sebab 

kan kepadamu 

wa 

kan mereka 


t 


kepada teiah menun- yang bagi segala dan mere- sungai- bawah dari mengalir 
ini jukikami Allah puji kaberkata sungai mereka 

‘p ££ o$ ST&i iLJ£ 3 V Zgl fkj 

dengan Tuhan rasul- teiah sesung- Allah memberi pe- bah- jika kamiakanda- kami danti- 

kebenaran kami rasul datang guhnya tunjuk kami wa tidak patpetunjuk adalah daklah 



7 . Al-A‘raf 5 

38 Allah berfirman, 'Masuklah kamu 
ke dalam api neraka bersama go- 
longan jin dan manusia yang teiah 
lebih dahulu dari kamu. Setiap kali 
suatu umat masuk, dia melaknat 
saudaranya, sehmgga apabila mereka 
teiah masuk semuanya, berkatalah 
orang yang (masuk) belakangan (ke¬ 
pada) orang yang (masuk) terlebih 
dahulu, “Ya Tuhan kami, mereka teiah 
menyesatkan kami Datangkanlah sik¬ 
saan api neraka yang berlipat ganda 
kepada mereka.' Allah berfirman, 
'Masing-masing mendapatkan (siksa¬ 
an) yang berlipat ganda, tapi kamu 
tidak mengetahui “ 

39. Dan orang yang (masuk) terlebih 
dahulu berkata kepada yang (masuk) 
belakangan, "Kamu tidak mempunyai 
kelebihan sedikit pun atas kami. Maka 
rasakanlah azab itu karena perbuatan 
yang teiah kamu lakukan." 

40. Sesungguhnya orang orang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami dan 
menyombongkan diri terhadapnya, 
tidak akan dibukakan pmtu-pintu 
langit bagi mereka, 31 dan mereka ti¬ 
dak akan masuk surga sebelum unta 
masuk ke dalam lubang jarum. 332 
Demikianlah Kami memberi balasan 
kepada orang orang yang berbuat 
jahat 

41. Bagi mereka tikar tidur dari api 
neraka dan di atas mereka ada selimut 
(api neraka) Demikianlah Kami 
memberi balasan kepada orang orang 
yangzaiim. 

42 Dan orang-orang yang beriman 
serta mengerjakan kebajikan, Kami 
tidak akan membebani seseorang 
melainkan menurut kesanggupannya 
Mereka ituiah penghuni surga; mereka 
kekal didaiamnya, 

43. dan Kami mencabut rasa dendam 
dari dalam dada mereka, di bawahnya 
mengalir sungai-sungai. Mereka ber¬ 
kata, * Segala puji bagi Allah yang teiah 
menunjukkan kami ke (surga) ini Kami 
tidak akan mendapat petunjuk se- 
kiranya Allah tidak menunjukkan kami. 
Sesungguhnya rasul-rasul Tuhan kami 
teiah datang membawa kebenaran 11 
Diserukan kepada mereka, "Ituiah 
surga yang teiah diwariskan kepada- 
mu, karena apa yang teiah kamu 
kerjakan." 


337 Artinya doa dan amal mereka tidak 
ditenma oleh Allah. 

332 Artinya mereka tidak mungkin masuk 
surga sebagaimana tidak mungkinnya unta 
masuk ke dalam lubang jarum 
















































































156 7. Al-A‘raf 

44. Dan para penghuni surga me- 
nyeru penghuni penghuni neraka, 
'Sungguh, kami teiah memperoleh 
apa yang dijanjikan Tuhan kepada 
kami itu benar. Apakah kamu teiah 
memperoleh apa yang dijanjikan Tu¬ 
han kepadamu itu benar?" Mereka 
menjawab, Benar 1 Kemudian penyeru 
(maiaikat) mengumumkan di antara 
mereka, Taknat Allah bagi orang 
orang zalim, 

45. (yaitu) orang-orang yang meng- 
halang halangi (orang lain) dari jaian 
Allah dan ingin membelokkannya 
Mereka itulah yang mengingkari kehi- 
dupanakhirat 11 

46. Dan di antara keduanya (peng¬ 
huni surga dan neraka) ada tabir dan 
di atas A'raf (tempat yang tertinggi) 
ada orang orang yang salmg me- 
ngenal, masing masing dengan tan- 
da tandanya Mereka menyeru peng 
huni surga, 'Satamun alaikum“ (salam 
sejahtera bagimu) Mereka belum 
dapat masuk, tetapi mereka ingin 
segera (masuk) 

47. Dan apabila pandangan mereka 
diahhkan ke arah penghuni neraka 
mereka berkata "Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau tempatkan kami 
bersama sama orang orang zalim itu." 

48. Dan orang orang di atas A raf 
(tempat yang tertinggi) menyeru 
orang-orang yang mereka kenal de 
ngan tanda-tandanya sambii berkata, 

1 Harta yang kamu kumpulkan dan apa 
yang kamu sombongkan, (ternyata) 
tidakada manfaatnya buat kamu. 

49. Itukah orang orang yang kamu 
teiah bersumpah, bahwa mereka tidak 
akan mendapat rahmat Allah?” (Allah 
berfirman), Masukiah kamu ke dalam 
surga! Tidak ada rasa takut padamu 
dan kamu tidak pula akan bersedih 
hati." 

50 Para penghuni neraka menyeru 
para penghuni surga "Tuangkanlah 
(sedikit) air kepada kami atau rezeki 
apa saja yang teiah dikaruniakan Allah 
kepadamu.” Mereka menjawab, 
"Sungguh, Allah teiah mengharamkan 
keduanya bagi orang orang kafir," 

51. (yaitu) orang orang yang men- 
jadikan agamanya sebagai permainan 
dan senda gurau, dan mereka teiah 
tertipu oleh kehidupan dunia Maka 
pada hari ini (kiamat) Kami melupa- 
kan mereka sebagaimana mereka 
dahulu melupakan pertemuan hari ini, 
dan karena mereka mengingkari ayat 
ayat Kami 


C# 


Vi 



\t* Ssss X foss <*■£ ■£. ^ J •>< 4A — \/> 

l A>- Cjj La b-L»-j .is O' Jw! AJcOi 


sebe- Tuhan 


Tuhan beijanjike- apa kami teiah sung- 
namya kami pada kami yang peroleh guh 


bah- neraka (kepada) surga penghuni dan 
wa penghuni berseru 


oi p %y M % ftj % u fsp> & 

bahwa di antara seorang maka ya mereka sebenar- Tuhan menjan- apa kalian maka 

mereka penyeru menyeru berkata nya kalian jikan yang dapatkan apakah 


l. * s' 9S «*t i ‘-'V i ^ 

T'J&J UtrH' if i^~^^ (Jp 

dan mereka Allah jaian dari mereka orang-2 orang-orang atas Allah kutuk- 

Jnginkan dia halang-halangi yang 44 ihlim an 





© OAjp 

A'raf 

dan dfnding/ 

di atas batas 

dan di antara 
keduanya 

mereka dengan 

45 ingkar akhirat 


dan bengkok 


atas sejah- bah- surga penghuni dan mereka dengan tanda- masing- mereka beberapa 
kalian tera wa menyeru tanda mereka masing mengenal orang laki-2 




menemui/ pandangan 

ke arah mereka 


dipaling- dan 
kan apabila 


mereka meng- dan mereka me- be- 
46 harapkan mereka masukinya lum 




<g> ^ v ^ P P* s 

penghuni danber- orang-orang kaum ber- Kaujadi- ja- Tuhan mereka neraka peng- 

seru 47 yang zalim sama kan kami ngan kami berkata huni 

p .As > S’ *i As . S’A, 

IS*' ft oijyphii 


kalian dari kalian/ mencukupi/ ti- mereka dengan tanda- mereka beberapa 
kumpulkan kepadamu bermanfaat dak berkata tanda mereka mengenalnya orang laki-2 


A‘raf 




•»s* 


Km) 


1^5 



mereka tidak 
menerima akan 

kalian ber¬ 
sumpah 

orang-2 

yang 

inikah 

48 

kalian kalian 

sombongkan adalah 

dan apa 
yang 


1 JSJ 


£ 9/ S' 


4$s! 

kalian me- 
rasa sedih 

kalian dan ti- 
daklah 

atas 

kalian 

rasa tidak (ke dalam) masukiah dengan 

takut ada surga kalian rahmat 

Aliali 


HH 


j 


\g*\ ol 

atas limpah- bah- surga 

kami kanlah wa 




(pada) 

pengliuni 


\ jliSI cSAjj I© 

s’ 

neraka penghuni 


dan me¬ 
nyeru 


49 


y AAA dSi $6 a A st $\ A 

atas mengharam- Allah sesung- mereka Allah merezekikan dari apa atau air dari 

kan keduanya guhnya berkata kalian (makanan) 




lUj 

Q 



-5 


dan main- 
main 

senda- 

gurau 

agama 

mereka 

mereka meng- 
ambil/jadikan 

orang-orang 

yang 

orang-orang 

50 kafir 




^tST'U - ti 

I yJS U ===» rt-4-^-C^ 


mereka 

melupakan 

sebagai¬ 

mana 

Kami melupa¬ 
kan mereka 

maka pada 
hari mi 

dunia 

kehi- dan teiah me- 

dupan nipu mereka 


s' 

s' •» * 

A/ 

ts 


51 

mereka 

mengingkari 

dengan ayat- 
ayat Kami 

adalah 

mereka 

dan apa 
yang 

ini hari perte- 

mereka muan 
























































































M 5 

•Cl i ** t V is' ’'A' 

4— a-JJ c^A-A jk> fjp' 4-X*a& JjUIJ 

bagikaum/ dan petunjuk ilmupe- atas Kamijelas- dengan se- telah Kami datang- dan 

orang-2 rahmat * ngetahuan (dasar) kan dia buah Kitab kan pada mereka sungguh 


h.' 


3& sh. %& ji w 

berka- kesudahan datang pada kesudahan kecuali/ mereka me- apa- 

talah kejadiannya hari kejadiannya lianya nunggu-2 kah 52 


zt 




S 9 // CL J 


'■iJ 

uhan rasul- 

kami apakah kebenaran kami rasul datang 

y* S'-ts' _ ^ yy -Jy,A 


U - '.11 

J-4 3 tjpeib kjj J-L“J Js J-- 1 <>£ 

bagi maka dengan Tuhan rasul- telah sung- sebelum/ dari mereka me- orang-orang 

guh 


dahulu 


lupakannya yang 


Jw^wjo bo ja 2> Jw^li oj-i ji bl ^ 

kami adalah yang selain lalu kami kami di- atau bagi maka mereka pemberi dari 

beramal kami beramal kembalikan kami beri syafaat syafaat 


A y 


I » t ' * * I 


sLLtiA-aj C> (J-Cj jvj-wmju! Js 


mereka mereka 

53 ada-adakan adalah 


apa dari dan telah dirimere- mereka sung- 
yang mereka lenyap ka sendiri merugikan guh 


ii JsVij ji ij\ a ^2; dSt 


enam da- 
lam 


dan 

bumi 


langit 


telah men- yang Allah Tuhan- sesung- 
ciptakan mu guhnya 


S5C Jit Ip £ «&si p 

dengan mengi- siang malam Dia Arsy di atas Dia kemu- hari/ 

cepat kutinya menutup * berkuasa dian masa 

fS$£ JlllilJ 


& 




>1 n, 


{. 1? 


<Sa-\ 2 s\ 

pencip- bagi- ingat- dengan pe- 

taan Nya lah rintah-Nya kan kewajiban) 


pencip- bagi- ingat- dengan pe- tunduk (menjalan- dan dan dan ma- 

. * * iibaj • 


bintang 


bulan 


tahari 


\s>j^x> f|p c->j <Uii -iijOG )j> 


beren (kepada) berdoalah 
dab din Tuhan kal ian kalian 54 


semesta Tuhan' Allah Maliasuci/ dan penntah/ 

alam Pemelihara berkali pengurusan 


4 

„ t s 

bx-Ju Hj i 


A > ■< 

6 ^ t 

<ol 

** 

* * tV 

di 

kalian mem- dan 

buat kerusakan jangan 

orang-orang yang 

55 melampaui batas 

me- _ tidak 
nyukai 

sungguh 

Dia 

dan suara 
yang Iembut 


' ii YX' 

0 0\ UuJ»j 



✓ a-y 

60 1 

rahmat 

sesung- dan penuh 

guhnya pengaharapan 

perasaan dan berdo’alah 
takut kepada-Nya 

mernper- 

baikinya 

sesu- 

dah 

bumi 



Oil 


<r. ->ti 

s' 

* $■* i 

ii 

** 

mengirim/ 

meniupkan 

yang 

dan 

Dia 56 

orang-orang 
yang berbuat baik 

dari/ dekat 

kepada 

Allah 


vjL-isi bj. <J>- Lf^ 




jX ^ 


mem- apa- sam- rahmat- 

bawa bila pai Nya 


di hadapan 


berita angin 

gembira 


$b> a, tli>t jQt a, Gifi ^ i3 iiii ■3© 

ber- dari dengan- maka Kami air/ dengan- lalu Kami mati/ ke negeri/ Kami tebal/ 

bagai nya keluaikan hujan nya turunkan tandus tanah halau dia berat 

@ <<j 3 jL= 2 ’p!d Ap'i $ pf 2^11 


kalian mengam- 
bil pelajaran 


supaya orang yang Kami ke- seperti de¬ 
kalian telah mati luarkan nnkianlali 





kampangsunnai 


7. Al-A'raf 157 

52. Sungguh, Kami telah menda- 
tangkan Kitab (Al Qur an) kepada 
mereka yang Kami jelaskan atas dasar 
pengetahuan, sebagai petunjuk dan 
rahmat bagi orang-orang yang ber- 
iman. 

53. Tidakkah mereka hanya menanti- 
nanti bukti kebenaran (Al-Qur’an) itu 
Pada hari bukti kebenaran itu tiba, 
orang orang yang sebelum itu meng- 
abaikannya berkata, “Sungguh rasul 
rasul Tuhan kami telah datang mem- 
bawa kebenaran. Maka adakah 
pemberi syafaat bagi kami yang akan 
memberikan pertolongan kepada 
kami atau agar kami dikembaiikan (ke 
duma) sehingga kami akan beramal 
tidak seperti perbuatan yang pernah 
kami lakukan dahulu?" Mereka se- 
benarnya telah merugikan dirinya 
sendiri dan apa yang mereka ada 
adakan dahulu telah hilang lenyap dari 
mereka. 

54. Sungguh, Tuhanmu (adalah) Allah 
yang menciptakan langit dan bumi 
dalam enam masa, lalu Dia berse- 
mayam di atas Arsy. 333 Dia menutup 
kan malam kepada siang yang meng 
ikutinya dengan cepat (Dia cip takan) 
matahari, bulan, dan bintang bintang 
tunduk kepada permtah-Nya ingat- 
lah! Segala penciptaan dan urusan 
menjadi hak Nya Mahasuci Allah, 
Tuhan seluruh alam. 

55. Berdoalah kepada Tuhanmu de¬ 
ngan rendah hati dan suara yang 
iembut Sungguh, Dia tidak menyukai 
orang-orang yang melampaui batas. 

56. Dan janganlah kamu berbuat ke 
rusakan di bumi setelah (diciptakan) 
dengan baik. Berdoalah kepada Nya 
dengan rasa takut dan penuh harap 
Sesungguhnya rahmat Allah sangat 
dekat kepada orang yang berbuat 
kebaikan. 

57. Dialah yang meniupkan angin 
sebagai pembawa kabar gembira, 
mendahuiui kedatangan rahmat Nya 
(hujan), sehingga apabila angin itu 
membawa awan mendung, Kami ha¬ 
lau ke suatu daerah yang tandus lalu 
Kami turunkan hujan di daerah itu. 
Kemudian Kami tumbuhkan dengan 
hujan itu berbagai macam buah- 
buahan. Seperti ituiah Kami mem- 
bangkitkan orang yang telah mati 
mudah-mudahan kamu mengambil 
pelajaran. 


333- Bersemayam di atas Arsy lalah suatu 
sifat Allah yang wajib kita iroani, sesuai 
dengan keagungan Allah dan kesucian Nya 















































































158 7. Al-A‘raf 

58. Dan tanah yang balk, tanaman- 
tanamannya tumbuh subur dengan 
izin Tuhan; dan tanah yang buruk, 
tanaman tanamannya tumbuh merana 
Demikianiah Kami menjelaskan ber 
uiang uiang tanda tanda (kebesaran 
Kami) bagi orang orang yang ber- 
syukur. 

59. Sungguh, Kami benar benar telah 
mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu 
dia berkata 'Wahai kaumku 1 Sembah- 
lah Allah! Tidakada tuhan (sembahan) 
bagimu seiain Dia. Sesungguhnya aku 
takut kamu akan ditimpa azab pada 
hari yang dahsyat (kiamat).’ 

60. Pemuka pemuka kaumnya ber- 
kata, "Sesungguhnya kami meman- 
dang kamu benar benar berada dalam 
kesesatan yang nyata." 

61. Dia (Nuh) menjawab, 'Wahai 
kaumku! Aku tidak sesat, tetapi aku ini 
seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. 

62. Aku menyampaikan kepadamu 
amanat Tuhanku, memberi nasihat 
kepadamu dan aku mengetahui dari 
Allah apa yang tidak kamu ketahui." 

63. Dan herankah kamu bahwa ada 
peringatan yang datang dari Tuhanmu 
melalui seorang laki laki dari kalang- 
anmu sendiri, untuk memberi per 
ingatan kepadamu dan agar kamu 
bertakwa, sehingga kamu mendapat 
rahmat? 

64. Maka mereka mendustakannya 
(Nuh). Lalu Kami selamatkan dia dan 
orang orang yang bersamanya di 
dalam kapai Kami tenggeiamkan 
orang-orang yang mendustakan ayat 
ayat Kami. Sesungguhnya mereka 
adaiah kaum yang buta (mata 
hatinya) 

65 Dan kepada kaum Ad (Kami utus) 
Hud, saudara mereka. Dia berkata, 
'Wahai kaumku! Sembahlah Allah! 
Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu 
seiain Dia Maka mengapa kamu tidak 
bertakwa?" 

66. Pemuka pemuka orang-orang yang 
kafir dari kaumnya berkata, “Sesung¬ 
guhnya kami memandang kamu 
benar benar kurang waras dan kami 
kira kamu termasuk orang orang yang 
berdusta." 

67. Dia (Hud) menjawab "Wahai kaum¬ 
ku 1 Bukan aku kurang waras tetapi 
aku ini adaiah rasul dari Tuhan seluruh 
alam. 




a 




keluar/ tidak buruk dan/sedang Tuhan- dengan tanaman- keluar/ 
tumbuh (tanah) yang nya seizin tanamannya tumbuh 


yang 

baik 


dan negen/ 
tanah 



OJ (/ XLi 

-25-' ^ 

Ji 1 

<4J.Af===» 

S ll£s 

s 

Nl 

58 

mereka 

bersyukur 

bagi kaum/ tanda-tanda Kami 

ca*ang-orang kekuasaan jelaskan 

seperti 

demikian 

merana/ 

kerdil 

ke- 

cuali 

4)1 \jj£ji\ 

jyu JU3 

Ji 

bUji 

jOJ 

bagi 

kalian 

tidak Allah 
ada 

sembah¬ 

lah 

wahai maka/Ialu kaum- 

kaumku dia berkata nya 

ke- Nuh 

pada 

Kami 

utus 

sesung¬ 

guhnya 


fp olU Ql aJ], ty* 


besar 


hari siksaan 


59 


atas 

kalian 


aku sesung- seiain tuhan dari 

takut guhnya aku Dia 




aa © jlS a iuja Q 0 & %s\ j\s 


(Nuh) 

berkata 60 


yang 

nyata 


kese- dalam kami pan- sungguh kaum- dari pemuka- ber- 
satan dang kamu kami nya pemuka kata 


J? 


\ in «. 5 sc'X* \ ^ * "A ' 

4-U^ (J. cr*? 




semes- 

taalam 


Tuhan dari utusan 


akan te¬ 
tapi aku 


kese- de- tidak- wahai 

satan nganku lah kaumku 


isl 

AS P 


* ' 
l±j 

-5 

^ © 

Allah 

dari dan aku kepa- 

tahu damu 

dan aku me¬ 
nus ihatkan 

Tuhan¬ 

ku 

risalat/ 

amanat 

aku sampai- 
kan pada kalian 61 


M Si _Xiji © 3 li 


atas Tuhan dari peri- telah datang bah- 
kalian ngatan pada kalian wa 


apakah ka¬ 
lian heran 


62 


kalian tidak apa 
ketahui yang 


& jt; 


maka mereka 


#} mendustakannya 63 


kalian di- 
sayangi 


mudah- dansupayaka- untuk memperi- diantara 
mudahan lian bertakwa ngatkan kalian kalian laki-laki 






Gspdj 




mereka 

mendustakan 


orang-2 dan Kami 

yang tenggeiamkan 


perahu da- bersama dan orang- maka Kami 

lam dia orang yang selamatkannya 


-* .*< \.S . t ~i-S, \\ 

A o JlJj ^ wjS 


saudara kaum dan ke- 
mcreka ‘Ad pada 


64 


buta 


kaum 


adaiah sesungguh- dengan ayat- 

mereka nya mereka ayat Kami 


‘T&C nIm S| * - r - 4 -i i »*I ' "tl- V*-* 

Cayc~> y3\ ejAC- zUj ^ja u zUSi ijjhpl J15 \ayt> 


kalian maka me- seiain tuhan dari bagi tidak Allah sem- 

bertakwa ngapa tidak Dia kalian ada bahlah 


wahai dia Hud 
kaumku berkata 


iii2t 0 ijjST y£\ M © 


dalam kami pan- 

dang kamu 


sungguh kaum- dari mereka 

kami nya kafir 


orang-orang 

yang 


pemuka- 

pemuka 


ber¬ 

kata 


65 


Jli @ s42*ASJ\ 


I 5, < -'.S' 

14 $ 4JbUu*< 

-*•-*< si 


wahai (Hud) 

kaumku berkata 66 


orang-orang 
yang berdusta 


dari/ter- 

masuk 


kami ang- 
gap kamu 


dan sung- keadaan 
guh kami kurang akal 


vj ot tJ 4*4 


67 


semesta 

alam 


Tuhan dari 


akan 

tetapi aku 


kurang bagi bukan- 

akal aku lah 


kampungsurinah. orq 







































































V O i W 



•" s' 

cA-*! 

apakah. ka- 
lian heran 

dapat di- 
68 pereaya 




aku menyam- 
paikan 


pi 

■A # 



f&E. 

6l 

untuk mernben per- di anta- 

ingatan kalian ra kalian 

seorang atas 

laki-laki 

Tuhan dari 

kalian 

penngatan 

telah datang 
pada kalian 

bah¬ 

wa 


«■> 

9s' 

A-*? bt 

SSL P^r i) 


dan Dia tam- 
bahkan kalian 

Nidi kaum 

sesudali dari 

pengganti- (Allah) men- ke- 

pengganti jadikan kalian tika 

dan ingatiah 
oleh kalian 

Si.’* 

©J>dju 

iOil 

'S\ 




4 

kalian 

beruntung 

supaya 

kalian 

Allah nikmat- 
nikmafc 

maka ingatiah 
kalian 

tegap/ 

kuat 

pen- 

ciptaan 

da¬ 

lam 

iSl2=> 

.s ss s „ 

(' »>■ P i '* 
i 4ji\ «Xw*_J 

kjJL>4 

iju i 

M 

adalah 

apa dan kami 

yang tinggalkan 

semata Allah agar kami 

menyembah 

apakah kalian 
datangi kami 

mereka 

berkata 

69 


3v«-i» Si is oi Eli ll, £$ : L,](Si 


orang-orang dari kalian jika kalian ancam- dengan maka datang- bapak-2 me- 

yangbenar adalali kanpadakami apayang kanpadakami kami nyembah 


ss ~£ ♦'r > * i ^ 

0^ rt-—-=>_*-•* 4A)l Ojr* 


dan/ bersama sesung- maka tunggu- hujjah/ dari dengan- Allah menu- tidak 

termasuk kalian guhnyaaku lah oleh kalian keteiangan nya rurtkan 


U.J Ajk* 


» »* i ^ >5 


dari dengan bersa- 

Kami rahmat ma dia 


dan orang- 
orang yang 


maka Kami se- 
lamatkandia 71 


orang-orang 

yangmenunggu 


Uj \y_x^=> qOjSl y\i blkij 




orang-orang adalah dan dengan ayat- mereka men- orang-orang semua/akar- dan Kami 
yangberiman mereka tidak ayat Kami dustakan yang akamya potong 


Allah sembah- wahai dia 

lah kaumku berkata 


Salih 


saudara 

mereka 


kaum dan 

Samud kepada 72 


4_^_) p-==^ .AJS o 4J] p-f====jJ 


< < 




c 


dari bukti 
nyata 


telah datang 
pada kalian 


sesung- selain tuhan dari 

gulinya Dia 


bagi tidak 

kalian ada 


. 7 

s ^ 

U>JjA3 

^ ) 

** ^ i 


il 

s' 

* s s 

4_jb i 

. ) 

eJwJb 

1 


makan 

maka biar- 
kandia 

suatu 

tanda 

bagi 

kalian 

Allah 

unta 

betina 

ini 

Tuhan 

kalian 

© 



i 


2 Vj 

all 1 

s' 

.a 

pedih 

73 

siksaan 

maka akan daigan 

menimpa kalian keburukan 

kalian meng- dan 

ganggunya jangan 

Allah 

bum! di 


■*§m 


: **SM8*' 


HH 


' < < 

* _ 

$ * 

s»C ^ ^ 

9 

, > 

p-£====£ic- 

? / X / jf&Si. 

_LS Jlfl © 

dan kemur¬ 
kaan 

azab 

Tuhan 

kalian 

dari 

atas 

kalian 

akan 

menimpa 

sung- dia ber- 
guh kata 70 


Os' i 

r> 


* 

23 


dan nenek 
moyang kalian 

kalian 

kalian mena- 
makannya 

nama¬ 

nama 

dalam/ 

tentang 

apakah kalian 
akan mendebatku 




at i,liii ^ ju ;i£j ^ Jii © $ 


—: T =K- 

kampahgsannah.org 


7.AI-A‘raf 159 

68 . Aku menyampaikan kepadamu 
amanat Tuhanku dan pemberi nasihat 
yang terpercaya kepada kamu. 

69. Dan herankah kamu bahwa ada 
peringatan yang datang dari Tuhanmu 
melalui seorang iaki-laki dari kaiang- 
anmu sendiri, untuk memberi per 
ingatan kepadamu? Ingatiah ketlka 
Dia menjadikan kamu sebagai kha- 
lifah khalifah setelah kaum Nuh, dan 
Dia lebihkan kamu dalam kekuatan 
tubuh dan perawakan. Maka ingatiah 
akan nikmat nikmat Allah agar kamu 
beruntung.* 

70. Mereka berkata, “Apakah keda- 
tanganmu kepada kami, agar kami 
hanya menyembah Allah saja dan me- 
ninggalkan apa yang biasa disembah 
oleh nenek moyang kami? Maka bukti- 
kanlah ancamanmu kepada kami, jika 
kamu benar!" 

71. Dia (Hud) menjawab, "Sungguh, 
kebencian dan kemurkaan dari Tuhan 
akan menimpa kamu. Apakah kamu 
hendak berbantah denganku tentang 
nama nama (berhala) yang kamu dan 
nenek moyangmu buat sendiri, pa- 
dahal Allah tidak menurunkan ke- 
terangan untuk itu? Jika demiklan, 
tunggulah! Sesungguhnya aku pun 
bersamamu termasuk yang me- 
nunggu." 

72. Maka Kami selamatkan dia (Hud) 
dan orang orang yang bersamanya 
dengan rahmat Kami dan Kami mus- 
nahkan sampai keakar akarnya orang- 
orang yang mendustakan ayat ayat 
Kami Mereka bukaniah orang-orang 
beriman. 

73. Dan kepada kaum Samud (Kami 
utus) saudara mereka Salih. Dia 
berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah 
Allah! Tidak ada tuhan (sembahan) 
bagimu selain Dia Sesungguhnya 
telah datang kepadamu bukti yang 
nyata dari Tuhanmu. Ini (seekor) unta 
betina dari Allah sebagai tanda 
untukmu Biarkanlah ia makan di bumi 
Allah, janganlah disakiti, nanti akibat 
nya kamu akan mendapatkan siksaan 
yang pedih." 













































































































160 


7. Al-A'raf 



74. Dan ingatlah ketika Dia menja- 
dikan kamu khalifah khalifah setelah 
kaum Ad dan menempatkan kamu di 
bumi. Di tempat yang datar kamu 
dirikan istana istana dan di bukit bukit 
kamu pahat menjadi rumah-rumah. 
Maka ingatlah nikmat nikmat Allah dan 
janganlah kamu membuat kerusakan di 
bumi 

75. Pemuka pemuka yang menyom- 
bongkan diri berkata kepada orang- 
orang yang dianggap lemah, yartu 
orang-orang yang telah beriman di an- 
tara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa 
Salih adalah seorang rasul dari Tuhan- 
nya? Mereka menjawab, "Sesung- 
guhnya kami percaya kepada apa yang 
disampaikannya." 

76. Orang-orang yang menyombong- 
kan diri berkata, "Sesungguhnya kami 
mengingkari apa yang kamu percayai." 

77. Kemudian mereka sembelih unta 
betina itu dan berlaku angkuh terha- 
dap permtah Tuhannya Mereka ber¬ 
kata 'Wahai Salih! Buktikanlah ancam- 
an kamu kepada kami, jika benar 
engkau salah seorang rasul.' 

78. Lalu datanglah gempa menimpa 
mereka, dan mereka pun mati berge- 
limpangan di dalam reruntuhan rumah 
mereka 

79. Kemudian dia (Salih) pergi me- 
nmggalkan mereka sambil berkata 
"Wahai kaumku! Sungguh, aku telah 
menyampaikan amanat Tuhanku kepa- 
damu dan aku telah menasihati kamu 
Tetapi kamu tidak menyukai orang yang 
memben nasihat" 

80. Dan (Kami juga telah mengutus) 
Lut ketika dia berkata kepada kaum¬ 
nya, ’Mengapa kamu melakukan 
perbuatan keji, yang belum pernah 
dilakukan oleh seorang pun sebelum 
kamu (di duma ini) 

81. Sungguh, kamu telah melampias- 
kan syahwatmu kepada sesama lelaki 
bukan kepada perempuan Kamu be- 
nar-benar kaum yang melampaui 
batas." 




liHS 


>|-££)r 




rag 


l\ V udyffl 


A 






AjO \j j£sra a\j 


dan Dia tem- 
patkan kalian 


kaum sesu- dari pengganti- Dia menja- ke- dan 

‘Ad dah pengganti dikan kalian tika ingatlah kalian 






c&l' j 


dan kali¬ 
an pahai 


istana-istana 

S' 


tanah dari 

datamya 

r 


kalian dirikan 


bumi 


o&i l ^ i?' 'j 3C>3\ 

bumi di kalian melam- dan Allah nikmat- makaingat- (menjadi) bukit-bukit 

paui batas jangan nikmat lah kalian * mmah-rumah 


oOUl *$-31 3 Is (S 



dari 


mereka 

sombong 


orang-2 pemuka- ber- 

yang pemuka kata 74 


orang-orang 
yang merusak 








tahukah 

kalian 


di antara beriman bagi 
mereka orang 


mereka di¬ 
anggap lemah 


gi orang- kaum- 

orang yang nya 


ft ^33 t>\ VJ& f>j 1st 30 

dengan- diutus/ di- dengan sungguh mereka Tuhan- dari menjadi Salih bahwa 

nya sampaikan apa yang kami berkata nya rasul sungguh 




dengan sungguh mereka menyom- 
yang kami bongkan diri 


orang-orang ber- 

yang kata 75 



b& AjsUJi ljyL*3 © 

dari dan mereka unta maka mereka 

durhaka betina menyembelih 76 


^ i--' 




ingkar/ tidak dengan- kalian 

percaya nya imani 


b% b[ Lj &b\ 1^1 LSj 

dari kamu jika kamuancam- dengan datangkanlah wahai dan mereka Tuhan pe- 

adalah kanpadakami apa yang kepada kami Salih berkata mereka rintah 




rumah dalam makajadilah 
mereka mereka 


gempa 


maka menimpa 

mereka 77 


orang-orang 
yang diutus 


r /■ 


/ I "Vi ^ 


aku telah sampaikan sesung- wahai dan dia dari maka dia mayat-2yang 

pada kalian guhnya kaumku berkata mereka beipaling 78 bergelimpangan 





P 


& 

an Cj 
** 

orang-orang yang 
memberi nasihat 

kalian 

menyukai 

tidak tetapi 

kepada 

kalian 

dan aku telah 
beri nasihat 

Tuhan¬ 

ku 

risalah 


pCS C tS-GJi cjt\ 36 ii [£-)j @ 


mendahului tidak 
kalian pemah 


yang 

keji 


mengapa kalian kepada dia ke- dan 

datangi/kerjakan kaumnya berkata tika Lut 


79 


3lV)ll oJ>13 p^===o\ 30-31 


- juJ 


bt 


orang benar-2 kalian sungguh seluruh alam/ dari seorang dari dengan- 

laki-laki mendatangi kahan 80 diduniaini nya 



> & 


9-^ Y 

fJ 9 -a—j' Jf bt 0 JHr* 

orang-orang yang kaum kalian ball- perempuan selain dari syahwat/ 

81 melampaui batas kan nafsu 






















































































f^y>-jL\ I 33 13 6 l Sf], Ci3^=» Mj 


dari keluarlah/usir- 
lah mereka 


mereka bah- kecuali kaum- jawaban 

berkata wa nya 


ada 


dan 

tidak 


dan keiu- maka Kami se- 

arganya lamatkan dia 


• . . 1 ***^ 




.>«, E. . A, 


Og j h - ^ g -l a^ O^bji f»-4-d p ' ~^~?zLF 

82 


mereka menyuci- mamisia/ sungguh 

kan diri orang-orang mereka 




«* -^1*3 


atas 

mereka 


dan Ka¬ 
mi hujani 


orang-orang dari/ter- 
83 yang tertinggal masuk 


adalah 

dia 


alsLfr c 


•JU£= 


r ssfci Sfi 

istrinya kecu¬ 
ali 

b—**■* 


84 


orang-orang 

yangberdosa 


akibaty 

kesudahan 


keadaan 


bagaimana maka per- liujan 
hatikanlah 


Allah 


dari 


> > * , 

> 


Lw**JI* 

• •» 

pjfcU-1 


JUS 

sem¬ 

bahlah 

hai ka- 
umku 

dia 

bericata 

Syu‘aib 

saudara 

mereka 

penduduk 

Madyan 

dan ke¬ 
pada 

. J 

~ * 


Jk 



S' -• S' K ,s 

o* *±s=ssu U 

bukti 

nyata 

telah datang 
kepada kalian 

sung- 

guh 

selain 

Dia 

tuhan 

dari bagi 

kalian 

tidak 

ada 


\pZ % \Aj5 


kalian 

kurangi 


dan 

jangan 


dan 

timbangan 


takaran 


maka sem- 
pumakanlah 


Tuhan 

kalian 




ft 


sesudah 


muka 

bumi 


kalian membu- dan segala 

at kerusakan jangan sesuatu mereka 


'Ak£ it $3 %. ^=al» ‘ 4-5U1 


orang-orang 

yangberiman 


kalian 

adalah 


jika bagi lebih 
kalian baik 


demi- 
kian itu 


memper- 

baikinya 


s^jX*a>j OjApy J^=o Ij-Xa-oj yj 


•" ,> A 


dan kalian meng- 
halang-halangi 


kalian me- 
nakut-nakuti 


jalanan 


di setiap 




C 1 * ' r- * A.' 

bengkok 


kalian dan 

duduk-duduk jangan 85 

1 


dan kalian meng- dengan- 

inginkannya nya 


beriman orang Allah jalan 


dari 



50! 




St tjj^itj 


dan perha¬ 
tikanlah 


maka Dia sedikit 

mempeibanyak kalian 


keadaan 

kalian 


ketika 


dan 

ingatlah 


till Ci? lij © AA 


sego¬ 

longan 


ada dan 
jika 


86 


orang-orang yang akibat/ke- 

berbuat kerusakan sudahan 


keadaan bagai¬ 
mana 


4_ijU pJ p" 


mereka tidak dan de- aku dengan mereka 

beriman segolongan ngannya diutus yang (wahyu) beriman 


di antara 
kalian 


A 




87 


Penghukurn/ 

Hakim 


sebaik- dan dianta- Allah menetap- se- makabersa- 

baik Dia rakita kanhukum hingga barlah kalian 


t: 


■Oil 


2) 





amp gsunnQn.org 


7 . Al-A‘raf 


161 


82. Dan jawaban kaumnya tidak lain 
hanya berkata, "Usirlah mereka (Lut 
dan pengikutnya) dari negerimu ini, 
mereka adalah orang yang meng 
anggapdirinyasuci." 


83. Kemudian Kami selamatkan dia 
dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia 
(istrinya) termasuk orang-orang yang 
tertinggal. 


84. Dan Kami hujani mereka dengan 
hujan (batu). Maka perhatikanlah 
bagaimana kesudahan orang yang 
berbuatdosa itu. 


85. Dan kepada penduduk Madyan, 
Kami (utus) Syu‘aib, saudara mereka 
sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! 
Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan 
(sembahan) bagimu selain Dia. Se- 
sungguhnya telah datang kepadamu 
bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sem- 
purnakanlah takaran dan timbangan, 
dan jangan kamu merugikan orang 
sedikit pun Janganlah kamu berbuat 
kerusakan di bumi setelah (dicip- 
takan) dengan baik. Itulah yang lebih 
baik bagimu jika kamu orang ber¬ 
iman. 11 


86 . Dan janganlah kamu duduk di 
setiap jalan dengan menakut-nakuti 
dan menghalang-halangi orang-orang 
yang beriman dari jalan Allah dan 
ingin membelokkannya. Ingatlah 
ketika kamu dahulunya sedikit, lalu 
Allah memperbanyak jumlah kamu. 
Dan perhatikanlah bagaimana kesu¬ 
dahan orang-orang yang berbuat 
kerusakan. 


87. Jika ada segolongan di antara 
kamu yang beriman kepada (ajaran) 
yang aku diutus menyampaikannya, 
dan ada (pula) segolongan yang tidak 
beriman, maka bersabarlah sampai 
Allah menetapkan keputusan di 
antara kita. Dialah Hakim yang ter- 
baik. 





























































































































162 7. Al-A'raf 


JUZ9 

88. Pemuka pemuka yang menyom 
bongkan diri dari kaum Syuaib 
berkata, “Wahai Syu aib! Pasti kami 
usir engkau bersama orang orang 
yang beriman dari negeri kami, kecuali 
engkau kembali kepada agama kami," 
Syu'aib berkata, ‘Apakah (kamu akan 
mengusir kami), kendatipun kami 
tidaksuka? 

89. Sungguh, kami telah mengada- 
adakan kebohongan yang besar 
terhadap Allah, jika kami kembali ke¬ 
pada agamamu setelah Allah me- 
lepaskan kami darinya Dan tidaklah 
pantas kami kembali kepadanya, 
kecuali jika Allah Tuhan kami, meng 
hendaki Pengetahuan Tuhan kami 
meliputi segala sesuatu. Hanya kepada 
Allah kami bertawakal Ya Tuhan kami, 
berilah keputusan antara kami dan 
kaum kami dengan hak (adil). Engkau- 
lah pemberi keputusan terbaik," 

90. Dan pemuka pemuka dari kaum- 
nya (Syu aib) yang kafir berkata (ke¬ 
pada sesamanya), 'Sesungguhnya jika 
kamu mengikuti Syu aib, tentu kamu 
menjadi orang-orang yang rugi." 

91 Lalu datanglah gempa menimpa 
mereka, dan mereka pun mati ber 
gelimpangan di dalam reruntuhan 
rumah mereka, 

92. orang-orang yang mendustakan 
Syuaib seakan-akan mereka belum 
pernah tinggal di (negeri) itu Mereka 
yang mendustakan Syuaib, itulah 
orang-orang yang rugi 

93. Maka, Syu aib meninggalkan me¬ 
reka seraya berkata, “Wahai kaumku! 
Sungguh, aku telah menyampaikan 
amanat Tuhanku kepadamu dan aku 
telah menasihati kamu Maka ba 
gaimana aku akan bersedih hati ter¬ 
hadap orang-orang kafir?" 

94. Dan Kami tidak mengutus se- 
orang nabi pun kepada suatu negeri 
(lalu penduduknya mendustakan nabi 
itu), melainkan Kami timpakan kepada 
penduduknya kesempitan dan pen 
deritaan agar mereka (tunduk dengan) 
merendahkandiri. 

95. Kemudian Kami ganti penderitaan 
itu dengan kesenangan sehingga 
(keturunan dan harta mereka) ber 
tambah banyak, lalu mereka berkata, 
"Sungguh, nenek moyang kami telah 
merasakan penderitaan dan ke¬ 
senangan," maka Kami timpakan siksa 
an atas mereka dengan tiba-tiba tanpa 
mereka sadari 


Ji v 



1 >UJ \3 



PI 


IP 

M\ 


0 & \jjS- 21.1 cjj\ -O ft $ 

wahai sungguh kami akan kaum- dari menyom- orang-2 pemuka- berkata 

Syu'aib mengusir kamu nya bongkan diri yang pemuka _ 


* s s ✓ & + 


%\ jU TSJu i? &£) JI bt HZ \'p, 

apakah (Syu'aib) agama da- kalian sung- atau negeri dari bersa- mereka danorang- 

meskipun berkata kami lam guh-2 kembali kami ini mamu beriman orang yang 




file, oi Ji @ fa 

agama da- kami jika kebo- Allah atas/ter- kami meng- sung- orang-2 yang adalah 

kalian lam kembali hongan hadap ada-adakan gun 88 membenci kami 


j2s -5 % Si 0 cfps £?& lii l\ 

meng- jika ke- di da- # kami akan bah- bagi ada dan dari- Allah menyelamat- ke- se- 
hendaki cuati lamnya kembali wa kami tidak nya kan kami tika sudah 


s s 




eii % & y ij* $ i$ y, % iii 

buka- Tuhan kami ber- Allah atas/ MahaMe- sesu- (atas) Tuhan luas/ Tuhan Allah 

kanlah kami tawakal kepada ngetahui atu segala kami meliputi kami 






pemuka- dan 
pemuka berkata 89 


pemberi sebaik- dan dengan kaum dan antara 

keputusan baik Engkau baik/adil kami antara_kami 


Cijiui o* 5?^ 


tentu orang-2 jika de¬ 
yang merugi inikian 

sungguh Syu'aib 

kalian 

kalian sungguh 

mengikuti jika 

kaumnya 

dari mereka 

kafir 

(fu) 

* ^ L 


A 





^ * 


mayat-2 yang 

rumah 

da- 

makajadilah 

gempa 

maka menim- 

91 

bergelimpangan 

mereka 

lam 

mereka 


pa mereka 


90 


Syu'aib mereka orang-orang di dalamnya mereka tidak/ seakan- Syu'aib mereka orang-2 
mendustakan yang (negeri itu) berdiam belum akan dustakan yang 


JlSj 


sesung- hai ka- dan dia dari maka dia 

guhnya umku berkata mereka berpaling 92 

. 


orang-orang 
yang merugi 


mereka adalah 
mereka 


zjj ^===cA> 


aku ber- makaba- kepada dan aku telah Tuhan- 

sedih hati gaimana kalian beri nasihat ku 


risalah- 

risalah 


aku telah sam- 
paikan pada kalian 


■*> vt ci & a urn > 


keeu- seorang dari sebuah di da- Kami dan 

ali nabi negeri lam mengutus tidak 93 


orang-orang kaum atas 
yang kafir 


it A f, 

r 1 


^ S’ 



cjlif 

bii.1 

kemu¬ 

dian 

94 

mereka meren- 
dahkan diri 

supaya 

mereka 

dan pen- dengan 

deritaan kesempitan 

pendu¬ 

duknya 

Kami ambil/ 
timpakan 


jS 





CIS 

telah 

menimpa 

sung¬ 

guh 

dan mereka 
berkata 

mereka ber- 
kembang biak 

sehing- yang yang 

ga baik jelek 

tempat 

Kami 

ganti 


g> $£& <t ft, 52 i> a*U\ fcci 

mereka tidak dan dengan maka Kami timpa- dankese- pende- bapak-2/nenek 

95 menyadari mereka tiba-tiba kan pada mereka nangan ritaan moyang kami 





























































































7. Al-A‘raf 163 

96. Dan sekiranya penduduk negeri ben 
iman dan bertakwa pasti Kami akan 
melimpahkan kepada mereka berkah 
dari langit dan bumi, tetapi ternyata 
mereka mendustakan (ayat ayat 
Kami), maka Kami siksa mereka sesuai 
dengan apa yang telah mereka ker- 
jakan 

97. Maka apakah penduduk negeri itu 
merasa aman dari siksaan Kami yang 
datang malam hari ketika mereka 
sedangtidur? 

98. Atau apakah penduduk negeri itu 
merasa aman dari siksaan Kami yang 
datang pada pagi hari ketika mereka 
sedang bermain 7 

99. Atau apakah mereka merasa aman 
dari siksaan Allah (yang tidak terduga 
duga) 7 Tidak ada yang merasa aman 
dari siksaan Allah selain orang-orang 
yang rugi 

100. Atau apakah belum jelas bagi 
orang-orang yang mewarisi suatu 
negeri setelah (lenyap) penduduk- 
nya? Bahwa kalau Kami menghendaki 
pasti Kami siksa mereka karena dosa 
dosanya; dan Kami mengunci hati me¬ 
reka sehingga mereka tidak dapat 
mendengar (pelajaran) 

101. Itulah negeri-negeri (yang telah 
Kami binasakan) itu, Kami ceritakan 
sebagian kisahnya kepadamu. Rasul- 
rasul mereka benar benar telah 
datang kepada mereka dengan mem- 
bawa bukti-bukti yang nyata Tetapi 
mereka tidak beriman (juga) kepada 
apa yang telah mereka dustakan se- 
belumnya Demikianlah Allah me¬ 
ngunci hati orang orang kafir 

102. Dan Kami tidak mendapati ke- 
banyakan mereka memenuhi janji Se- 
baliknya yang Kami dapati kebanyak 
an mereka adalah orang-orang yang 
benar benarfasik. 

103 Setelah mereka, kemudian Kami 
utus Musa dengan membawa bukti 
buldi Kami kepada Fir'aun dan pe- 
muka-pemuka kaumnya, lalu mereka 
mengingkari bukti-bukti itu. Maka per 
hatikanlah bagaimana kesudahan 
orang orang yang berbuat kerusakan. 

104 Dan Musa berkata, Wahai Fir’aun! 
Sungguh, aku adalah seorang utusan 
dari Tuhan seluruh alam. 





















































































































164 7. Al-A‘raf 

105. aku wajib mengatakan yang se- 
benarnya tentang Allah Sungguh, aku 
datang kepadamu dengan membawa 
bukti yang nyata dari Tuhanmu maka 
lepaskanlah Bani Israil (pergi) ber 
samaku." 

106. Dia (Firaun) menjawab, "Jika be- 
nar engkau membawa suatu bukti 
maka tunjukkanlah, kalau kamu 
termasukorang orangyang benar." 

107. Lalu (Musa) melemparkan tong 
katnya, tiba tiba tongkat itu menjadi 
ularbesaryang sebenarnya 

108. Dan dia mengeluarkan tangan- 
nya, tiba tiba tangan itu menjadi putih 
(bercahaya) bagi orang orang yang 
melihatnya. 

109. Pemuka pemuka kaum Firaun 
berkata, ‘Orang ini benar benar pesihir 
yang pandai, 

110. yang hendak mengusir kamu 
dari negerimu." (Firaun berkata) 
'Maka, apa saran kamu?" 

111. (Pemuka pemuka) itu menja¬ 
wab. “Tahanlah (untuk sementara) dia 
dan saudaranya dan utuslah ke kota 
kota beberapa orang untuk me- 
ngumpulkan (para pesihir), 

112. agar mereka membawa semua 
pesihir yang pandai kepadamu." 

113. Dan para pesihir datang kepada 
Fir'aun. Mereka berkata, '(Apakah) 
kami akan mendapat imbalan, jika 
kami menang?" 

114. Dia (Fir'aun) menjawab, "Ya, 
bahkan kamu pasti termasuk orang- 
orang yang dekat (kepadaku)," 

115. Mereka (para pesihir) berkata, 
"Wahai Musa! Engkaukah yang akan 
melemparkan lebih dahulu, atau kami 
yang melemparkan?" 

116. Dia (Musa) menjawab, “Lem- 
parkanlah (lebih dahulu)!" Maka se- 
telah mereka melemparkan, mereka 
menyihir mata orang banyak dan men 
jadikan orang banyak itu takut, karena 
mereka memperlihatkan sihir yang 
hebat (menakjubkan) 

117. Dan Kami wahyukan kepada 
Musa, 'Lemparkanlah tongkatmu!" 
Maka, tiba tiba ia menelan (habis) 
segala kepalsuan mereka 

118 Maka terbuktilah kebenaran, 
dan segala yang mereka kerjakan jadi 
sia-sia. 

119. Maka mereka dikalahkan di 
tempat itu dan jadilah mereka orang 
orang yang hina 

120. Dan para pesihir itu serta merta 
menjatuhkan diri dengan bersujud/" 


334 . Mereka langsung bersujud kepada 
Allah karena meyakini kebenaran seruan 
Nabi Musa a s dan bukan sihir sebagai yang 
mereka duga semula. 


3 $ v 3^ 


T. 


Vt 



nr ;o: 1 ’iUIJte 


^ j 5 -ill £\ > Jyl H 


aku datang sung- hak/ ke- Allah tentang aku me- tidak agar atas hakikatnya/ 
pada kalian gun benar cuali ngatakan sebenarnya 


Jfe © SitirA. <jy 0 'S 


-Sirs' 


kamu jika dia ber- 
adalah kata 105 


Israil Bani/ bersa- makale- Tuhan dari dengan bukti- 

keturunan ma aku paskanlah kalian bukti nyata 




makaia orang-orang dari kamu jika dengannya maka da- dengan su- kamu 

menjatuhkan 106 yang benar adalah (bukti itu) tartgkanlah atuayat datang 


r. r. £ 3s A '^ 

•Ukw by eJo <jU_ae cjr. cU-ac- 


putih dia maka-* tangan- dania _ yangse- (menjadi) dia (tong- maka tong- 

bei 


(bercahaya) tiba-tiba nya nienarik 107 benamya ular kat itu) tiba-tiba katnya 

* 




'jJ A o; Jfi © 


sungguh ini sesung- Firiaun kaum dari pemuka- berkata bagi orang-2 

ahli sihir guhnya pemuka 108 yangmelihat 


ISS 


3* 


p >—I (j' 9 

kalian maka bumi/ne- 

110_perintahkan apa yang geri kalian 

© oLr^- 0*1 <3 4?jl 


* i* 

cC 

m 

sf 

*4 

© 

dari 

akan menge- 
luaikan kalian 

bah- 

wa 

di a ben 
raaksud 

109 


yang 




mereka akan orang-orang kota-kota di/ dan dansau- tahan- mereka 

mendatangimu 111 yangkumpul ke kirimlah daranya iahdia berkata 


1j\ ijHi ai©) 




sesung- mereka me- 
guhnya_ ngatakan 


Firiaun 


ahli-ahli dan da- yang ahli dengan 

sihir tanglab 112 pandai sihir seluruh 



p. <315 


§ SUiJl 


Si fjbi 

u 

dan sung¬ 
guh kalian 

ya dia ber¬ 

kata 


orang-orang 
113 yang menang 

kami kami 

adalah 

jika sungguh bagi 

(dapat) upah kami 

sf Si; 

» > 

51 

S\ ijiii @ 


5J 

bah- dan 

wa apakah 

kamu akan 
melemparkan 

bah- 

wa 

apakah/ hai 

ataukah Musa 

mereka 

berkata 114 

orang-orang 
yang dekat 

sungguh da- 
ti/termasuk 


!V^jojT 

lib 

\^\ 

jfi C§) 

4ilD\ 



mereka mereka me- 

menyihir lemparkan 

maka 

setelah 

lempar¬ 

kanlah 

dia 

berkata 115 

orang-2 yang 
melempaikan 

kami 

kami 

adalah 


© 

9 

* iv'' 




yang 

116 besar 

dengan 

sihir 

dan mereka 
mendatangkan 

dan menjadikan 
takut pada mereka 

manusia 

mata 




apa menelan ia(tong- maka tongkatmu lempar- agar Musa ke- dan Kami 

yang kat itu) tiba-2 kan pada wahyukan 


maka mere- mereka mereka apa danrasaklah yang makatetjadi- mereka 

ka dikalalikan 118 ketjakan adalah yang (lenyaplah) benar lah (nyatalah) 117 bohongkan 

V r 

© <» ' c i. ■"tt 1 

Ur 1^1 ufy*-**? i^-AAJb tioUA 


bersujud 


ahli -ahli danmenja- maijadikecil dan mereka disana 

sihir ilu tuhkandiri 119 (terhrna) kembali (di tempat itu) 



pung5unnan.org 


















































































































•i". 


'tL *• 9 ^ ^ *> ^ ^ >T| •» ^ x *''I t ^I** 

Jl3 Pfp OJ^--fcj c^y* SrL> f^vj) <jrU>-*)» 4^j» LLa\ l_y IS 


ber- dan 

kata 122 Haran 


Musa Tuhan seluruh kepada kami mereka 

121 alam Tuhan beriman berkata 


^SK-d \djb <L)) _^0 Oil 0^ ^ O^C^S 

telah kalian suatu ini sung- kepada aku bah- sebe- dengan- apakahka- Fir'aun 

rencanakannya muslihat guh kalian izinkan wa lum nya lian beriman 


c$i 


< 9 "( E i'"T*‘T i^» 

O^aLao 


maka 


pendu- daripa- 

akanpotong 123 mengetahui kelak aukn] 


sungguh aku 
akai 


kalian akan 


untuk kalian 
tya danya mengeluarkan 


dalam 
kota ini 


jr Sk? H* ’<$3^yG 

semuanya sungguh aku akan kemu- yangberlain- dari dan tangan 

124 menyalib kalian dian an/bersilang kaki kalian kalian 


llfl 

S' 

VI IL 

r*- 



•s' 


i\ \S\ 

S’ S’ 

m 

kami 

bahwa/ ke- dari 

kamuba- 

dan 


dikem- 

Tuhan 

kepa- sungguh 

mereka 

beriman 

karena euali kami 

las dendam 

tidak 

125 

balikan 

kami 

da kami 

berkata 


Syj y>» © *£*£ Gj c^L 


orang-2 yang dan wafat- kesa- 
berserah diri kan kami baran 


atas limpah- ya Tuhan datang ke- setelah/ Tuhan dengan 
kami kan kami padakami ketika kami ayat-ayat 






j-oi oy$® 02 JUj (y 


untuk membu- dan ka- 
at kerusakan umnya 


Musa apakamu Fir'aun kaum dari pemuka- danber- 

biarkan pemuka kata 126 


. »s.ri 

{S^***^3 u» , <-2»A r « 4 -j^i_? l&J* c§ 

' dankita anak-anak kitaakan (Fir'aun) dan tuhan- danmening- bumi di 

biarkan hidup lakHaki mereka membunuh menjawab tuhamu galkankamu 


& s'' 


^3% 

yy 

< ^ 

Jli 


_sS^ 

0 X / 

9 •• 9 m 


kepada 

kaumnya 

Musa 

berkata 

127 

berkuasa 

diatas 

mereka 

dan sesung¬ 
guhnya kita 


*1 

d$\ 

c 

\ 3 %ZX 3 it 

siapa 

yang 

diwariskan- 

Nya 

kepunya- 
an Allah 

bumi ini 

sesung¬ 

guhnya 

dan 

bersabarlah 

kepada 

Allah 


* JP* 


mereka 


mohon 

pertolonganlah 


Loiji ijhs @ {ja j.[^£s 


kami telah mereka 

ditindas berkata 


128 


bagi orang-orang 
yang bertakwa 


dan akibat 
kesudahan 


bamba- dari Dia 

hamba-Nya kehendaki 


pKb ls^ ^ 4-^ f 02J ^s-j^ cJ 

Tuhan mudah- (Musa) kalian datang apa sesu- dan kalian datang bah- sebelum/ dari 

kalian mudahan berkata kepada kami yang dah. dari kepada kami wa dahuTu 


o* 


* ) l * 9 ^ ^ 9 s' s’ ^ ^ss" **■* \ &v> 9 "T 

iSft) * c|f . < J ^ ^ Jl g j> 1 


muka 

bumi 


dan menjadikan kalian 
khalifah 


musuh kalian 


akan mem- 
binasakan 


bah- 

wa 


-z sT'"t »' 

tiytk J* -kSJj 


t-s 




Fir'aun 


keluarga/ Kami telah dan sesung- 

kaum menghukum guhnya 


129 


kalian keqa- 
kan/perbuat 


bagai- 

mana 


j 

maka Dia 
akan melihat 


ojJ^s=*-h j>^Q) Cj^J\ o-3 


130 


mereka meng- 
ambil pelajaran 


buah- 

buahan 


dari 


dan ke- 
kurangan 


dengan be- 
berapa tahun 



7. Al-A‘raf 165 

121. mereka berkata, 'Kami beriman 
kepada Tuhan seluruh alam, 

122. (yaitu)Tuhannya Musa dan Harun." 

123. Fir'aun berkata, ’Mengapa kamu 
beriman kepadanya sebelum aku 
memberi izm kepadamu? Sesungguh- 
nya mi benar benartipu muslihat yang 
telah kamu rencanakan di kota ini, 
untuk mengusir penduduknya. Kelak 
kamu akan mengetahui (akibat per- 
buatanmu ini). 

124 Pasti akan aku potong tangan 
dan kakimu dengan bersilang (tangan 
kanan dan kaki kiri atau sebaliknya), 
kemudian aku akan menyalib kamu 
semua ” 

125. Mereka (para pesihir) menjawab, 
Sesungguhnya, kami akan kembali 
kepada Tuhan kami, 

126. dan engkau tidak melakukan ba- 
las dendam kepada kami melain kan 
karena kami beriman kepada ayat ayat 
Tuhan kami ketika ayat ayat itu datang 
kepada kami " (Mereka berdoa) 'Ya 
Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran 
kepada kami dan matikanlah kami 
dalam keadaan muslim (berserah diri 
kepada Mu).“ 

127. Dan para pemuka dan kaum Fir'aun 
berkata, Apakah engkau akan mem 
biarkan Musa dan kaumnya untuk 
berbuat kerusakan di negeri ini (Mesir) 
dan meninggalkanmu dan tuhan- 
tuhanmu?" (Fir'aun) menjawab "Akan 
kita bunuh anak-anak laki-laki mereka 
dan kita biarkan hidup anak anak 
perempuan mereka dan sesungguh¬ 
nya kita berkuasa penuh atas mereka. 1 ’ 

128. Musa berkata kepada kaumnya, 
Mohoniah pertolongan kepada Allah 

dan bersabarlah Sesungguhnya bumi 
(mi) milik Allah; diwariskan-Nya 
kepada siapa saja yang Dia kehendaki 
di antara hamba hamba-Nya Dan 
kesudahan (yang baik) adalah bagi 
orang-orang yang bertakwa." 

129. Mereka (kaum Musa) berkata, 
'Kami telah ditindas (oleh Fir'aun) 
sebelum engkau datang kepada kami 
dan setelah engkau datang" (Musa) 
menjawab, "Mudah-mudahan, Tuhan 
mu membinasakan musuhmu dan 
menjadikan kamu khalifah di bumi; 
maka Dia akan melihat bagaimana 
perbuatanmu 

130. Dan sungguh, Kami telah meng¬ 
hukum Fir'aun dan kaumnya de ngan 
(mendatangkan musim kemarau) ber 
tahun tahun dan kekurangan buah 
buahan, agar mereka mengambil 
pelajaran. 























































































































166 7. Al-A‘raf 

131. Kemudian apabila kebaikan (ke 
makmuran) datang kepada mereka 
mereka berkata, "Ini adalah karena 
(usaha) kami.'' Dan jika mereka ditimpa 
kesusahan, mereka lemparkan sebab 
kesialan itu kepada Musa dan peng- 
ikutnya Ketahuilah sesungguhnya 
nasib mereka di tangan Allah, namun 
kebanyakan mereka tidak me- 
ngetahui 

132. Dan mereka berkata (kepada 
Musa), 'Bukti apa pun yang engkau 
bawa kepada kami untuk menyihir 
kami, kami tidak akan beriman ke- 
padamu.” 

133. Maka Kami kirimkan kepada 
mereka topan, beiaiang, kutu, katak 
dan darah (air minum berubah 
menjadi darah) sebagai bukti-bukti 
yang jelas tetapi mereka tetap me 
nyombongkan diri dan mereka adalah 
kaumyang berdosa. 

134. Dan ketika mereka ditimpa azab 
(yang telah diterangkan itu) mereka 
pun berkata, “Wahai Musa! Mohon 
kanlah untuk kami kepada Tuhanmu 
sesuai dengan janji Nya kepadamu. 
Jika engkau dapat menghilangkan 
azab itu dari kami, niscaya kami akan 
beriman kepadamu dan pasti akan 
kami biarkan Bani Israil pergi ber 
samamu.” 

135. Tetapi setelah Kami hilangkan 
azab itu dari mereka hingga batas 
waktu yang harus mereka penuhi, 
ternyata mereka ingkar janji. 

136. Maka Kami hukum sebagian di 
antara mereka, lalu Kami tenggelam 
kan mereka di laut karena mereka 
telah mendustakan ayat-ayat Kami 
danmelalaikanayat ayatKami. 

137. Dan Kami wariskan kepada kaum 
yang tertindas itu, bumi bagian timur 
dan bagian baratnya 335 yang telah 
Kami berkahi Dan telah sem purnalah 
firman Tuhanmu yang baik itu (sebagai 
janji) untuk Bani Israil disebabkan 
kesabaran mereka Dan Kami han- 
curkan apa yang telah dibuat Fir'aun 
dan kaumnya dan apa yang telah 
mereka bangun. 336 


335 Negeri Syam dan Mesir dan negeri 
negen sekitar keduanya yang pernah 
dikuasai Fir'aun dahulu Setelah kerajaan 
Fir'aun runtuh, negen negeri itu diwarisi 
oleh Bam Israil. 

336. Yang dimaksud dengan bangunan- 
bangunan Fir'aun yang dihancurkan Allah 
ialah bangunan-bangunan yang didinkan 
mereka dengan menindas Bani Israil seperti 
Kota Ramses, menara yang dibangun 
Flaman atas perintah Fir'aun. 

337. Para mufasir ada yang berpendapat 
pengertiannya ialah kebesaran dan ke- 
kuasaan Allah, dan ada pula yang menafsir- 
kan bahwa yang tampak itu adalah cahaya 
Allah. Bagaimanapun juga tampaknya 
Allah itu bukaniah seperti tampaknya makh- 






























































































i Vuijte i 


<]]£ isy ^3jWj 


atas mereka me- suatu ke- maka mereka lautan 
nyembah kaum pada datang/sampai 


Israil Bani/ke- dan Kami se- 
turunan berangkan 


&<S 1 


p iT tpi. u jiil !43 ^iLii 

bebera- bagi sebagai- sebuah untuk jadikanlah/ wahai (Bani Israil) bagi berhala- 

»tuhan mereka mana tuhan kami ' buatlah Musa berkata mereka berhala 

*5 %> tf, a. < >--vc £„< 

^<3 U oj, jV'-oi Jli 


danbatal/' dida- me- apa akandi- mere- sesiing- yang kaum sungguh (Musa) 

sia-sia lamnya reka yang hancurkan kaitu gubnya 138 bodoh kalian berkata 


L^J) ^=s=cjm\ 4Asl Jkc4 JU 10) U 


tuhan aku akan Allah apakah (Musa) (mereka) keijakan adalah apa 

mencarikan kalian selain berkata 139 mereka yang 




Kami menyelamatkan dan 

kalian ketika 140 


seluruh alam 


atas 


melebihkan 

kalian 


dan/pa- 
dahal Dia 


Sjfe? ^ p=*yA S\ 05 


mereka 

membunuh 


azab/ 

siksa 


sangat 


mereka menindas 
kalian 


Fir‘aun 


kaum dari 


9 <M 




pi 

dari 

cobaan yang dan 

demikian pada 

wanita-wanita 

kalian 

dan mereka 
membiarkan hidup 

anak-anak 
lelaki kalian 


/ii, \£ i »> 

<yy 


^ 0) iikkbc- 

P-0 

malam 

tiga Musa 

puaih 

dan Kami telah 
menjanjikan 

vang 

141 besar 

Tuhan 

kalian 


jisrsy 


'' •it”" 

>1 k-J CA-w* |Vv3 


I 

V ^, * 4.4 


dan ber- malam 
kata 


empat 

puluh 


Tuhan- waktu yang maka sem- dengan 
nya ditentukan pumalah sepuluh 


dan Kami sem- 
pumakannya 




-Ci-V 


1 


kalian dan dan per- kaumku da- gantilah 
mengikuti jangan baikilah lam aku 


Harun 


kepada 

saudaranya 


Musa 


SS E iL^ jy 5 I 3 sAA 




diasadar maka pingsan Musa dan tersung- hancur menjadi- pada Tuhan- 

kembali setelah kur/jatuh luluh kannya bukit nya 


o ^ 


<2^p\ 3j\ 'ey ci Jg 


143 


orang-orang pertama- dan kepada aku Mahasuei Engkau diaber- 

yangberiman tama aku Engkau bertobat kata 



** ** s*** 


& q; 


O’Js ,, 


**✓ 

dan berfirman pada waktu yang 
kepadanya Kami tentukan 

Musa 

datang dan 

tatkala 

142 

orang-orang yang 
berbuat kerusakan 

jalan 

’A 


3 



- 


lihat¬ 

lah 

tetapi kamu me¬ 

lihat Aku 

tidak 

akan 

berfir- Engkau 

man 

me¬ 

lihat 

tampakkan 

padaku 

Tu¬ 

hanku 

(Musa) Tuhan- 
berkata nya 


r ^ 

i a- i • »• .t - •.» ’ 

£* / / 

!)!*•» 


^ Ji 

menam¬ 

pakkan 

maka kamu me- 
ketika lihat Aku 

maka 

niscaya 

pada tem¬ 
patnya 

ia 

tetap 

maka 

jika 

bukit ke 

itu 




7. Al-A‘raf 167 

138. Dan Kami selamatkan Bani Israil 
menyeberangi laut itu (bagian utara 
dari Laut Merab) Ketika mereka 
sampai kepada suatu kaum yang tetap 
menyembah berhala, mereka (Bam 
Israil) berkata, 'Wahai Musa! Buatlah 
untuk kami sebuah tuhan (berhala) se- 
bagaimana mereka mempunyai be- 
berapa tuhan (berhala).' 1 (Musa) men- 
jawab, 'Sungguh, kamu orang-orang 
yang bodoh. 1 ' 

139. Sesungguhnya mereka akan di- 
hancurkan (oleh kepercayaan) yang 
dianutnya dan akan sia-sia apa yang 
telah mereka kerjakan. 

140. Dia (Musa) berkata, "Pantaskah 
aku mencari tuhan untukmu selain 
Allah, padahal Dia yang telah melebih¬ 
kan kamu atas segala umat (pada 
masaitu)." 

141. Dan (ingatlah wahai Bani Israil) 
ketika Kami menyelamatkan kamu dari 
(Fidaun) dan kaumnya, yang menyik 
sa kamu dengan siksaan yang sangat 
berat, mereka membunuh anak-anak 
laki-lakimu dan membiarkan hidup 
anak anak perempuanmu. Dan pada 
yang demikian itu merupakan cobaan 
yang besardariTuhanmu 

142. Dan Kami telah menjanjikan ke¬ 
pada Musa (memberikan Taurat) tiga 
puluh malam, dan Kami sempurnakan 
jumlah malam itu dengan sepuluh 
(malam lagi) maka sempurnalah 
waktu yang telah ditentukan Tuhan- 
nya empat puluh malam. Dan Musa 
berkata kepada saudaranya (yaitu) 
Harun, "Gantikanlah aku dalam (me- 
mimpin) kaumku, dan perbaikilah 
(dirimu dan kaummu) dan janganlah 
engkau mengikuti jalan orang orang 
yang berbuat kerusakan. 1 ' 

143. Dan ketika Musa datang untuk 
(munajat) pada waktu yang telah Kami 
tentukan dan Tuhan telah berfirman 
(langsung) kepadanya, (Musa) ber¬ 
kata 'Ya Tuhanku, tampakkanlah (diri- 
Mu) kepadaku agar aku dapat melihat 
Engkau." (Allah) berfirman, “Engkau 
tidak akan (sanggup) melihat Ku, 
namun lihatlah ke gunung itu jika ia 
tetap di tempatnya (sebagai sediakala) 
niscaya engkau dapat melihat Ku,” 
Maka ketika Tuhannya menampakkan 
(keagungan Nya) kepada gunung 
itu, 337 gunung itu hancur luluh dan 
Musa pun jatuh pingsan Setelah Musa 
sadar dia berkata 'Mahasuei Engkau, 
aku bertobat kepada Engkau dan aku 
adalah orang yang pertama tama 
beriman." 


luk, hanya tampak yang sesuai sifat-sifat 
Allah yang tidak dapat diukur dengan ukur- 
an manusia 

338 Lauh lalah kepingan dan batu atau 
kayu yang tertuhs isi Taurat yang ditenma 
Nabi Musa a s Setelah bermunajat di 
Gunung Sinai. 



























































































































168 7. Al-A‘raf 

144. (Allah) berfirman “Wahai Musai 
Sesungguhnya Aku memilih (melebih- 
kan) engkau dari manusia yang lam 
(pada masamu) untuk membawa 
risalah Ku dan firman Ku, sebab itu 
berpegang teguhlah kepada apa yang 
Aku berikan kepadamu dan hendaklah 
engkau termasuk orang-orang yang 
bersyukur" 

145. Dan telah Kami tuliskan untuk 
Musa pada lauh lauh (Taurat) ” segala 
sesuatu sebagai pelajaran dan pen 
jelasan untuk segala hal, maka (Kami 
berfirman), "Berpegang teguhlah 
kepadanya dan suruhlah kaummu ber 
pegang kepadanya dengan sebaik 
baiknya," s Aku akan memperlihatkan ke¬ 
padamu negeri orang orang fasik." 3 ' 10 

146. Akan Aku palmgkan dan tanda- 
tanda (kekuasaan Ku) orang-orang 
yang menyombongkan diri di bumi 
tanpa alasan yang benar. Kalaupun 
mereka melihat setiap tanda (ke¬ 
kuasaan Ku) mereka tetap tidak akan 
beriman kepadanya Dan jika mereka 
melihat jalan yang membawa kepada 
petunjuk, mereka tidak (akan) me- 
nempuhnya, tetapi jika mereka 
melihat jalan kesesatan, mereka me 
nempuhnya. Yang demikian adalah 
karena mereka mendustakan ayat 
ayat Kami dan mereka selalu lengah 
terhadapnya 

147. Dan orang-orang yang men¬ 
dustakan tanda tanda (kekuasaan) 
Kami dan (mendustakan) adanya per- 
temuan akhirat sia-sialah amal 
mereka Mereka diberi balasan sesuai 
dengan apa yang telah mereka ker- 
jakan 

148. Dan kaum Musa, setelah ke- 
pergian (Musa ke Gunung Sinai) me¬ 
reka membuat patung anak sapi yang 
bertubuh dan dapat melenguh (ber 
suara) dari perhiasan (emas) 30 Apakah 
mereka tidak mengetahui bahwa 
(patung) anak sapi itu tidak dapat ber- 
bicara dengan mereka dan tidak dapat 
(pula) menunjukkan jalan kepada me¬ 
reka? Mereka menjadikannya (sebagai 
sembahan) Mereka adalah orang 
orang yang zalim. 

149. Dan setelah mereka menyesali 
perbuatannya dan mengetahui bahwa 
telah sesat mereka pun berkata 
"Sungguh, jika Tuhan kami tidak mem 
beri rahmat kepada kami dan tidak 
mengampuni kami pastilah kami 
menjadi orang-orang yang rugi 1 


339 Utamakanlah yang wajib-wajib dahulu 
dari yang sunnah dan mubah 

340 Allah akan memperlihatkan negeri orang 
orang fasik, seperti Fidaun Ad, Samud dan 
sebagainya yang hancur bersama mereka 
akrbat akhir kejahatan dan kefasikan mereka. 

341 Mereka membuat patung anak sapi dari 
emas. Para mufasir berpendapat bahwa 
patung itu tetap patung tdak bernyawa. 




I y * 'bujis B 


* M 

jjli* OB-lSl £ 


ti| t<-)\S 


dan perka- dengan manusia dari Aku me- sesungguh- hal (Allah) 

taan-Ku risalah-Ku milihmu nyaAku Musa berfirman 


£ 






dan telah 
Kami tuliskan 


144 


3l£jui 6 MS 


orang-orang 
yang bersyukur 


dari dan jadi- Aku telah beri- apa maka 

lahkamu kan kepadamu yang ambillah 




& b* a a 




bagi 

segala 


dan pen- 
jelasan 




akan Kuperli- dengan mereka 

hatkan padamu baik-baiknya berpegang 



* (Taurat) lam 

(Musa) 

9 

"b%Ai 

j, 


%‘S* 

dan su- 

dengan ku- 
at/teguh 

maka ambil- 

sesuatu 

ruhlali 

lah dia 




5ii 

CP 

w» |^j 

) CrU-^-a] i 


mereka menyom- 
bongkati diri 

orang-2 ayat- 

yang ayat-Ku 

dari 

Aku akan me- 
malin^can 145 

orang-orang 
yang fasik 

kampung/ 

negeri 

's-SJ 


\3j-d 

5IS *&S\ 

jk ^ 

j 

mereka tidak 

beriman 

ayat tiap- 

tiap 

mereka 

melihat 

dan hak/ 

jika benar 

dengan bumi 

tanpa 

di 


£3 ijMcS Y Ji$l &0 (S3 j\j% 




mereka dan jalan 

melihat jika 

mereka tidak petunjuk 

mengambilnya 

jalan 

mereka 

melihat 

dan kepa- 
jika danya 

Knht , \tY< 

karena sung 
guh mereka 

demi- jalan 

kian itu 

o 

mereka 

mengambilnya 

."'ill 

^ *♦ 

dengan ayat- mereka men- 
ayat Kami dustakan 

TP 

sesat 

**✓ 

jalan 


iStir 


I SuJ> 


\ybj 

dan per- dengan ayat- 

temuan ayat Kami 

mereka 

mendustakan 

dan orang- 

orang yang 146 

orang-orang 
yang lalai 

darinya 

dan mere¬ 
ka adalah 


!$f 6 1\ 


2 ji 


mereka apa ke- mereka diben tidaklah/ amal-amal 
adalah yang cuali balasan apakah mereka 


9 » 9 1 . * ** 1 ' 







perhiasan-2 dari sesu- dari Musa kaum dan mengam- 
mereka dahnya bil/menjadikan 147 


mereka 
keg akan 


## % fjdg <i ‘l\ 3 


iamenunjuki dan iabiearade- tidak bahwa- mereka apakah suara bagi- tubuh anak 

mereka tidak ngan mereka dapat sanya ia tahu tidak nya lembu 


Jal o i Qj ©I s. •jrU.Lji \y V'g/s a j 


menyesali dan 

setelah 148 


orang-orang 
yang zalim 


dan mere- 
ka adalah 


mereka mengam- jalan 

bil / menjadikannya 


i/*/^ <9**4 9 ''I K »1 / 9 ^ f I ** I '''' X > 9 9 i *9 \ 

p op Js p-f-d Ijbj 44 


memberi rah- tidak sungguh mereka mereka te- sung- bahwa dan mereka perbuatan dalam 

mat pada kami jika berkata lab sesat guh mereka mengetahui mereka 


sJ l 


^==0 0 10SJ 


149 


orang-orang 
yang merugi 


dari/ 

sebagian 


niseaya ka¬ 
mi menjadi 


bagi dan meng- j Tuhan 
kami ampuni kami 



mp gsunnohjorg 


















































































asast as uj so* & s-z eu 


, ♦ </ ^ 


'»»> ^•"' it'*'' 

r'Y ffrj uJj 

kalian meng- alangkah dia ber- sedih dalam kea- kaum- kepa- Musa kem- dan 


e pa 

gantiku buruknya kata hati daan marab nya da bali setelah 


JKj ^<6 Z£+*tht 


kqpala dan dia meng- latih-2 dan dia me- Tuhan perin- apakah kalian hen- sesudahku 
ambil/pegang (Taurat) lemparkan kalian tah dak mendahului 


£!§ i l\ }\ St 36 23l 1% -C..1 


danhampir-2 mereka menja- kaum sesung- ibu anak dia(Harun) kepada- diamena- sauda- 

mereka dikan aku lemah itu guhnya _ _ _ berkata _ nya riknya ranya 




kaum be- kamujadi- dan musuh- 

serta kan aku jangan musuh 


dengan- kaimija- maka mereka mem- 


ku dikan geiribira jangan bunuhaku 




P d >i 4»j 36 © 3yjat 


dalam dan masuk- 
kanlah kami 


dan sau- bagi ampu- Tu- (Musa) 

daraku aku nilah lianku berkata 150 


orang-orang 
yang zalim 




mereka orang-2 sesung- para Maha dan rahmat- 

menjadikan yang guhnya 151 penyayang Penyayang Engkau Mu 




Ujil kjil cf. dij ^s£j di pi £4^ 


0 , 


dunia 


kehi- da- danke- Tuhan dan kemur- kelakakanme- anak 
dupan lam liinaan mereka kaan nimpa mereka lembu 


v> 


>-> c_5 


\ij&\ \jL cfhj © (Sj? 


kemu- kejahatan mereka danorang- orang-2 yang mem- Kami mem- dandemi- 

dian mengeijakan orangyang 152 buat kebohongan beribalasan kianitu 


£*>5 U>Joo r (jA dlSj li[ \y~*\j l aj* ^ \yk 


MahaPe- sungguhMaha sesu- dan Tuhan- sesung- dan mereka sesu- dari mereka 
nyayang Pengampun dahnya mu guhnya beriman dahnya bertobat 


c| j Hly a* LJj (^p 


dan lauh-lauh dia meng- 

dalam (Taurat) ambil 


amarah 


Musa dari 


diam/ 

reda 


dan 

setelah 153 


piy- p-* 


dan 

memilih 154 


mereka kepada Tu- me- bagicrang- dan petunjuk tuKsannya 

takut han mereka reka orang yang rahmat 


git tSi ‘fetiJ 




gempa 

bumi 


menimpa maka untuk waktu yang orang 

mereka ketika Kami tentukan laki-laki 


tujuh kaum- Musa 

puluh nya 


32 6 32 35 £4 2 oJ 36 




ber- dengan apa Engkau akan dan sebe- dari Engkau membi- Engkau jika yaTu- diaber- 

buat apa yang binasakan kami aku inm ini nasakan mereka menghendaki ' hanku kata 


^ J 4 Q> h\ % 


dan Engkau Engkau siapa dengan-Engkau me- cobaan kecu- ia/itu tidak- diantara orang-orang 

beri petunjuk kehendaki yang nya nyesatkan Engkau ah lah kami yangbodoh 




155 

pemberi 

ampun 

S 



Suuli %. Sfj &3b C5 a ills ^ 


kehendaki yang 


ns 


kanrn ina^annalhorg 


7. Al-A‘raf 169 

150. Dan ketika Musa telah kembali 
kepada kaumnya, dengan marah dan 
sedih hati dia berkata, "Alangkah 
buruknya perbuatan yang kamu ker- 
jakan selama kepergianku! Apakah 
kamu hendak mendahului janji 
Tuhanmu?” 342 Musa pun melemparkan 
lauh-lauh (Taurat) itu dan memegang 
kepala saudaranya (Harun) sambil 
menarik ke arahnya (Harun) berkata, 
“Wahai anak ibukul Kaum ini telah 
menganggapku lemah dan hampir 
saja mereka membunuhku, sebab itu 
janganlah engkau menjadikan musuh- 
musuh menyoraki melihat kema- 
langanku dan janganlah engkau 
jadikan aku sebagai orang orang yang 
Halim." 

151. Dia (Musa) berdoa "Ya Tuhanku, 
ampunilah aku dan saudaraku dan 
masukkanlah kami ke dalam rahmat 
Engkau, dan Engkau adalah Maha Pe¬ 
nyayang dari semua penyayang." 

152 Sesungguhnya orang-orang yang 
menjadikan (patung) anak sapi (se¬ 
bagai sembahannya), kelak akan 
menerima kemurkaan dari Tuhan 
mereka dan kehinaan dalam kehidu- 
pan di dunia. Demikianlah Kami mem- 
beri balasan kepada orang orang yang 
berbuat kebohongan 

153. Dan orang orang yang telah me- 
ngerjakan kejahatan, kemudian ber¬ 
tobat dan beriman, niscaya setelah itu 
Tuhanmu Maha Pengampun, Maha 
Penyayang. 

154. Dan setelah amarah Musa me- 
reda, diambiinya (kembali) lauh-lauh 
(Taurat) itu- di dalam tulisannya ter- 
dapat petunjuk dan rahmat bagi 
orang-orang yang takut kepada 
Tuhan nya 

155. Dan Musa memilih tujuh puluh 
orang dari kaumnya untuk (memohon 
tobat kepada Kami) pada waktu yang 
telah Kami tentukan. Ketika mereka 
ditimpa gempa bumi, Musa berkata, 
“Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, 
tentulah Engkau binasakan mereka 
dan aku sebelum ini Apakah Engkau 
akan membinasakan kami karena 
perbuatan orang orang yang kurang 
berakal di antara kami? Itu hanyalah 
cobaan dari Mu, Engkau sesatkan 
dengan cobaan itu siapa yang Engkau 
kehendaki dan Engkau beri petunjuk 
kepada siapa yang Engkau kehen 
daki. 343 Engkaulah pemimpm kami, 
maka ampunilah kami dan berilah 
kami rahmat Engkaulah pemberi 
ampunyangterbaik." 


Suara yang seperti sapi itu hanyalah di- 
sebabkan oleh angin yang masuk ke dalam 
rongga patung itu dengan tekmk yang 
dikenal oleh Samiri waktu itu dan sebagian 
mufasirada yang menafsirkan bahwa patung 
yang dibuat itu kemudian menjads tubuh 
yang bemyawa dan meinpunyai suara sapi. 
342. Apakah kamu tdak sabar menanti 
kedatanganku kembali seteiah munajat 
kepada Tuhan sehingga kamu membuat pa- 





























































































170 7. Al-A'raf 

156. Dan tetapkanlah untuk kami 
kebaikan di dunia ini dan di akhirat 
Sungguh, kami kembali (bertobat) 
kepada Engkau (Allah) berfirman, 
"Siksa-Ku akan Aku timpakan kepada 
siapayangAku kehendakidan rahmat 
Ku meliputi segala sesuatu Maka akan 
Aku tetapkan rahmat Ku bagi orang 
orang yang bertakwa yang menunai- 
kan zakat, dan orang-orang yang be 
riman kepada ayat-ayat Kami." 

157. (Yaitu) orang-orang yang meng 
ikuti Rasul, nabi yang ummi (tidak bisa 
baca tulis) yang (namanya) mereka 
dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil 
yang ada pada mereka, yang me 
nyuruh mereka berbuat yang makruf 
dan mencegah dari yang mungkar 
dan yang menghalalkan segala yang 
baik bagi mereka dan mengharamkan 
segala yang buruk bagi mereka, dan 
membebaskan beban-beban dan be- 
lenggu-belenggu yang ada pada 
mereka. 34 '' Adapun orang orang yang 
beriman kepadanya memuliakannya, 
menolongnya dan mengikuti cahaya 
yang terang yang diturunkan ke¬ 
padanya (A! Qur’an), mereka itulah 
orang orang beruntung 

158. Katakanlah (Muhammad), Wa- 
hai manusia! Sesungguhnya aku ini 
utusan Allah bagi kamu semua, yang 
memiliki kerajaan langit dan bumi; 
tidak ada tuhan (yang berhak di- 
sembah) selain Dia, Yang meng 
hidupkan dan mematikan, maka ber 
imanlah kamu kepada Allah dan rasul 
Nya, (yaitu) nabi yang ummi yang 
beriman kepada Allah dan kepada 
kalimat-kalimat-Nya (kitab kitab Nya). 
Ikutilah dia, agar kamu mendapat 
petunjuk." 

159. Dan di antara kaum Musa itu ter 
dapat suatu umat yang memberi pe- 
tunjuk (kepada manusia) dengan 
(dasar) kebenaran dan dengan itu 
(pula) mereka berlaku adil menjalan- 
kan keadilan. 345 


tung anak sapi untuk disembah seba 
gaimana menyembah Allah? 

343. Perbuatan mereka membuat patung 
anak sapi dan menyembahnya tu adalah 
suatu cobaan dart Allah untuk menguji 
mereka siapa yang sebenamya kuat imannya 
dan siapa yang mas h ragu ragu Orang yang 
lemah imannya itulah yang mengikuti Samiri 
dan menyembah patung anak sapi itu. Tetapi 
orang yang kuat imannya, tetap dalam 
keimanannya. 

344 Dalam syariat yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad saw tidak ada lagi beban yang 
berat yang dipikulkan kepada Bam Israil. 
Umpamanya: Mensyariatkan membunuh diri 
untuk sahnya tobat wajib qisas pada 
pembunuhan baik yang disengaja atau tidak 
tanpa boleh membayar diat (ganti rugi) 
memotong anggota badan yang melakukan 
kesalahan, membuang atau menggunting 
kain yang kena najis. 



r nmn/mnc/irinnh nrn 





































































Jl 


V iJljg-Vl w\ 







Hi vC ^ 9 \ y "T h v* C x IT '♦! 4 •* f*- *" 

o^V Jl ul^-jij u^t t> J ^i s z>\ 




X / 




Musa ke- dan Kami yang ber- suku 
pada wahyukan jumlah besar 


dua belas 


dan Kami 
membagi mereka 


1 'ii » f I "T ~ ** 1 •». . < 

-> «£jL_^ 2 *> * J i 4-4^3 4 . < .,.a , ..,.J..,... * ii js!_ 


batu itu 


dengan 

tongkatmu 


x- 

pukullah 


agar 


kaumnya meminta air ketika 

kepadanya 


\ > x,x ’< >, x xx ** 

J -6 6 jrsZ£>\Zi U* 


tiap- menge- sung- mata 

tiap tabui guh air 


dua belas 


darinya maka me- 

mancarlah 


bllkj ^4rir-^ 


y9^y & 


r c 


atas dan Kami 

mereka turunkan 


K K 


1^4j ^,£=====^33 j L 4 jj-4 Ijifr'ssa 


atas dan Kami tempatmi- 

mereka naungikan num mereka 

2k 


* > 


it 


dan 

tidak 


Kami rezekikan apa yang dari makanlah 

kepada kalian yang baik-baik 


s\j ^ ^2j>y *~Usb ^~J6\ b^li====> bjliifl* 


dan 

ketika 160 


mereka 

menganiaya 


diri mereka 
sendiri 


adalah 

mereka 


tetapi mereka meng¬ 

aniaya Kami 


*/ 
. * ^ 


14 L icpi .jJ. p 35 


>4- 


dimana darinya dan 

saja makanlah 


negen 


berdiamlah kepada dikata- 
mereka kan 


jJJo dSGi jjliolJ 3 wIL^r 


> > 


- 


Kami akan (sambil) pintu 

mengampuni membungkuk gerbang 


dan bebaskanlah dan ka- kalian 

masukilah daridosakami takanlah kehendaki 


^ \ [ > » jC y & 9 - V 4 * ' » t *• » 

■laJ 1 -X_s/^±===^±^b>- rtXJ 


161 


orang-orang yang 
berbuat baik 


akan Kami 
tambah 


kesalahan-kesalahan 

kalian 


bagi 

kalian 




y 

Jf' 


9 

cyy 

kepada 

mereka 

dika- yang 

lakan 

bukan 

perka¬ 

taan 

di antara 
mereka 

mereka 

zalim 




yang 


langit 


5^>*j 


fx' 


mereka dengan apa/ 

adalah disebabkan 


dari 


siksaan/ atas 

azab mereka 


inakaKami 

kirimkan 


9 y.y 

■*» 

& 


£ 

» > f X » X 

|vvp 

adalah 

yang 

negeri 

dari/ 

tentang 

dan tanyakan 
* kepada mereka 

mereka 

162 berbuat zalim 


9 A 9 

y-tei 


zlS l\ 


* c 

Oo—« 


Ji a 


r> *X 


datang kepada ketika hari pada mereka ketika laut 

mereka Sabat melanggar aturan 


hadir/ 

dekat 


SI .X" > -X X 

<<>3^ V 


5/ I t * ' /X x»^ - 




hari Sabat 


bukan dan permukaan 
hari air 


Sabat 

mereka 


ikan-ikan 

mereka 




> 

> A x 

jUjb 

*V 1 / 

<4j^= 

A - s-fc 
■nS' 

*5 

mereka 

adalah 

dengan apa 1 

Kami men- 

demikianlah 

!ikan-2) datan 

ti- 

L63 berbuat fasik 

mereka 

disebabkan 

coba mereka 


kepada mereka 

dak 






mengganti £§ 


T. 


Si V&. $ 








kampunqsunnah. org 


7. Al-A‘raf 171 

160. Dan Kami membagi mereka men- 
jadi dua belas suku yang maslng- 
masing berjumlah besar, dan Kami 
wahyukan kepada Musa ketika kaum¬ 
nya meminta air kepadanya, Pukullah 
batu itu dengan tongkatmu!" Maka 
memancarlah dari (batu) itu dua belas 
mata air Setiap suku telah mengetahui 
tempat minumnya masmg-masing. 
Dan Kami naungi mereka dengan 
awan dan Kami turunkan kepada me¬ 
reka mann dan salwa. (Kami ber 
firman), 'Makanlah yang baik-baikdan 
rezeki yang telah Kami berikan ke- 
padamu. 1 Mereka tidak menzalimi 
Kami, tetapi merekalah yang selalu 
menzalimi dirinya sendiri. 

161. Dan (ingatlah), ketika dikatakan 
kepada mereka (Bam Israil). “Diamlah 
di negeri ini (Baitul Maqdis) dan 
makanlah dari (hasil bumi)nya di mana 
saja kamu kehendaki “ Dan katakan- 
lah "Bebaskanlah kami dari dosa kami, 
dan masukilah pintu gerbangnya 
sambil membungkuk, niscaya Kami 
ampum kesalahan kesalahanmu " Kelak 
akan Kami tambah (pahala) kepada 
orang orangyang berbuat baik. 

162. Maka orang orang yang zalim di 
antara mereka mengganti (perkataan 
itu) dengan perkataan yang tidak di¬ 
katakan kepada mereka/ 46 maka Kami 
timpakan kepada mereka azab dan 
langit disebabkan kezaliman mereka. 

163- Dan tanyakanlah kepada Bam Israil 
tentang negeri 347 yang terletak di dekat 
laut ketika mereka melanggar aturan 
pada hari Sabat/ 48 (yaitu) ketika 
datang kepada mereka ikan-ikan (yang 
berada di sekitar) mereka terapung- 
apung di permukaan air padahal pada 
hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan 
itu tidak datang kepada mereka. 
Demikianlah Kami menguji mereka 
disebabkan mereka berlaku fasik. 


345 Mereka memberi petunjuk dan me- 
nuntun dengan berpedoman kepada 
petunjuk dan tuntunan yang datang dari 
Allah. Dan juga dalam hal mengadili per 
kara mereka selalu mencari keadilan 
dengan berpedoman kepada petunjuk dan 
tuntunan Allah 

346 Mereka diperintah untuk mengucap 
Hittatun ' (mohon dilepaskan dari dosa) 
namun mereka mengubah sambil men- 
cemooh dan mengucapkan, "Hintatun fi 
sya irah’ (berarti gandum). 

347 Kota Eilah yang terletak di pantai Laut 
Merah antara Kota Madyan dan Gunung 
Sinai 

348 Menurut aturan mereka tidak boleh 
bekerja pada hari Sabat, karena har ! Sabat 
itudikhususkan hanya untuk beribadah 




















































































































172 7. Al-A‘raf 

164. Dan (ingatlah) ketika suatu umat 
di antara mereka berkata 'Mengapa 
kamu menasihati kaum yang akan di- 
binasakan atau diazab Allah dengan 
azabyang sangat kerns?' Mereka men- 
jawab, 'Agar kami mempunyai alasan 
(lepas tanggung jawab) kepada 
Tuhanmu, 345 dan agar mereka ber- 
takwa." 

165. Maka setelah mereka melupakan 
apa yang diperingatkan kepada me 
reka, Kami selamatkan orang orang 
yang melarang orang berbuat jahat 
dan Kami timpakan kepada orang- 
orang yang zalim siksaan yang keras, 
disebabkan mereka selalu berbuat 
fasik. 

166. Maka setelah mereka bersikap 
sombong terhadap segala apa yang 
dilarang. Kami katakan kepada me¬ 
reka, ’Jadilah kamu kera yang hina." 

167. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu 
memberrtahukan, bahwa sungguh, 
Dia akan mengirim orang-orang yang 
akan menimpakan azab yang se- 
buruk-buruknya kepada mereka 
(orang Yahudi) sampai hari kiamat. 
Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat 
siksa-Nya, dan sesungguhnya Dia 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

168. Dan Kami pecahkan mereka di 
duma ini menjadi beberapa golongan- 
di antaranya ada orang-orang yang 
saleh dan ada yang tidak demikian 
Dan Kami uji mereka dengan (nikmat) 
yang baik baik dan (bencana) yang 
buruk-buruk, agar mereka kembali 
(kepada kebenaran) 

169. Maka setelah mereka, datanglah 
generasi (yang jahat) yang mewarisi 
Taurat, yang mengambil harta benda 
duma yang rendah ini. Lalu mereka 
berkata, "Kami akan diberi ampun." 
Dan kelak jika harta benda duma 
datang kepada mereka sebanyak itu 
(pula), mscaya mereka akan meng- 
ambilnya (juga). Bukankah mereka 
sudah terikat perjanjian dalam Kitab 
(Taurat) bahwa mereka tidak akan 
mengatakan terhadap Allah, kecuali 
yang benar, padahal mereka telah 
mempelajari apa yang tersebut di 
dalamnya? Negeri akhirat itu lebih 
baik bagi mereka yang bertakwa 
Makatidakkah kamu mengerti? 

170. Dan orang-orang yang ber- 
pegang teguh pada Kitab (Taurat) 
serta melaksanakan salat, (akan diberi 
pahala). Sungguh, Kami tidak akan 
menghilangkan pahala orang-orang 
saleh. 



349 Alasan mereka itu lalah mereka telah 
melaksanakan perintah Allah untuk 
memberi peringatan 































































































































jig 


V 







§ m 


wr 


JC# 6 

JbL 


^ ^ a pi p sr p> ji\ Gs its 


rtl- i'*'\y *><.*< \" 


kepada jatuh/ bahwasa- dan mereka naimg- seakan- 
mereka menimpa nya ia mengira an akan 


di atas 
mereka 


guniing Kami goncang- dan 
kan/angkat ketika 


dan (Allah) mengam- keturunan punggung dari Adam anak- dari Tuhan- meng- dan 
bil saksi pada mereka mereka mereka anak mu ambil ketika 


> > 


^ v \ s & A 


fjt b_L_^_3 (Ji \j^\s e-lb 




pada kalian (tidak) supaya kamimen- ya/ mereka Tuhan bukankali jiwa atas 

liari mengatakan jadi saksi betul berkata kalian Aku ini mereka 


// fp?*’ S 


\1\ IjJjSi jl @ <3^ ^^= => b} 

telah menye- sesu 
kutukan guhi 


telah menye- sesung- kalian me- atau orang-orang ini dari/ adalah sungguh kiamat 

kutukan guhnya ngatakan 172 yanglalai tentang kami kami 


>< 


£ 




pAOjO <>* U^=»j Jls ^ bjbl 


perbu- dengan apa Engkau akan sesudah dari ketu- dan kami dahulu dari 7 bapak-2 
atan sebab binasafam kami mereka runan adalah sejak kami 


Co^'l dlkXS^ oy L^wJl 


mereka 

kembali 


dan agar 
merek; 


ayat-2 Kami men- dan demi- 
itu jelaskan kianlah 


173 


orang-orang 
yang sesat 


ip, 0 0\ 0\ c ^ y\j 0 


daripadanya makadiame- ayat-ayat Kami telah beri- (orang} berita atas/kepa- danba- 
(ayat-ayat itu) lepaskandiri Kami kan kepadanya yang da mereka cakanlah 174 


Eli % A <<J0\ ' M ykJj\ iIE'6 

Kamimeng- dan orang-orang dari'' makaada- setao maka/lalu 

hendaki kalau 175 yang sesat termasuk iahdia mengikutiny 

<\'C< -"'V . <r, 'f, ssi 

OfS* I v,_4i3sJj) 4^j«3y 


makaperum- havva dandia bumi/ kepada dia mengekal- tetapi dengan- niscayaKami 
pamaannya nafsitnya mengikuti dunia kan/cenderung dia nya tinggikannya 


> * >V * s 'T f, 1 "?' 

4j0z=sjC> j) ti-ng-b <Cjx> oi t_-Jj====ul Jju6 


C 


kamu atau ia mengulur- atasnya 

xnembiarkannya kan lidahnya 


kamu jika 
menghalau 


anjmg 


seperti/ 

umpama 


E feL tgsr \*4£ 




A p' s ' £ «*• / *> 


maka ceri- 
takanlah 

pada ayat- mereka 

ayat Kami mendustakan 

orang-orang kaum perum- 

yaiig pamaan ] 


s> s? 

p^i 





orang-2 

yang 

kaum 

peruin- 

pamaan 

amat 

buruk 

176 

mereka agar 

berpikir mereka 


kisah- 

kisah 


4lil © ojUJau. 


Allah di- barang mereka adalah dandiri padaayat- mereka 

tunjuki siapa 177 berbuatzalim mereka mereka sendiri ayat Kami dustakan 


© * ^? t 'I *tT T t ^ n ^ J'X i < 


orang-orang me- maka me- 
178 yangmerugi reka rekaitulah 


Dia se- dan barang orangyang raaka 

satkan siapa dapat petunjuk dia 


0y£3 ^4*1 43s b E 1 ^- 

kalian supaya di da- apa dan dengan telah Kami be- apa ambillah 

171 bertakwa kalian lamnya yang ingatlah kuat rikan pada kalian yang oleh kalian 

> s'"/l'’ ~y* A =■ x 


1 < 

1 

!, ®i: 


t r 


Mgr 

1 




1 -■■■, ■ 

? i 
W’ 


■« 


.,^Jr 


m 
1 i 


| 5 ^ 

i 


■‘ist 


W 

r, ■>, 


W 


fs . J 4 P f. v g. 

_ kampungsannah. org 


7. A!-A‘raf 173 

171 Dan (ingatlah) ketika Kami meng 
angkat gunung ke atas mereka seakan- 
akan (gunung) itu naungan awan dan 
mereka yakin bahwa (gunung) itu akan 
jatuh menimpa mereka (Dan Kami 
firmankan kepada mereka), Peganglah 
dengan teguh apa yang telah Kami 
berikan kepadamu, serta ngatlah selalu 
(amalkanlah) apa yang tersebut di 
dalamnya agar kamu menjadi orang- 
orang bertakwa u 

172 Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu 
mengeluarkan dari sulhi (tulang be- 
lakang) anak cucu Adam keturunan 
mereka dan Allah mengambil kesaksian 
terhaaap ruh mereka (seraya ber- 
firman) "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" 
Mereka menjawab "Betul (Engkau 
Tuhan kami) kami bersaksi." (Kami 
lakukan yang demikian itu) agardi hari 
kiamat kamu tidak mengatakan, "Se- 
sungguhnya ketika itu kami lengah ter- 
hadapini, 1 ' 

173. atau agar kamu tidak mengata 
kan, 'Sesungguhnya nenek moyang 
kami telah mempersekutukan Tuhan 
sejak dahulu sedang kami adalah ke¬ 
turunan yang (datang) setelah mereka. 
Maka apakah Engkau akan membinasa- 
kan kami karena perbuatan orang 
orang (dahulu) yang sesat?" 350 

174 Dan demikianlah Kami menjelas- 
kan ayat ayat itu agar mereka kembali 
(kepada kebenaran) 

175. Dan bacakanlah (Muhammad) ke 
pada mereka berita orang yang telah 
Kami berikan ayat-ayat Kami kepada¬ 
nya kemudian dia melepaskan diri dari 
ayat ayat itu, lalu dia dnkuti oleh setan 
(sampai dia tergoda) maka jadilah dia 
termasukorang yang sesat 

176 Dan sekiranya Kami menghendaki 
mscaya Kami tinggikan (derajat)nya 
dengan (ayat ayat) itu tetapi dia cen 
derung kepada dunia dan mengikuti 
keinginannya (yang rendah) maka per 
umpamaannya seperti anjing, jika ka 
mu menghalaunya dijulurkan lidahnya 
dan jika kamu membiarkannya ia 
menjulurkan lidahnya (juga) Demi- 
kianlah perumpamaan orang-orang 
yang mendustakan ayat-ayat Kami 
Maka centakanlah kisah-kisah itu agar 
mereka berpikir. 

177 Sangat buruk perumpamaan 
orang-orang yang mendustakan ayat 
ayat Kami mereka menzalimi diri sen- 
din. 

178. Barang siapa dibei i petunjuk oleh 
Allah, maka dialah yang mendapat pe¬ 
tunjuk; dan barang siapa disesatkan 
Allah maka merekalah orang-orang 
yang rugi 


350. Agar orang-orang musyrik itu jangan 
mengatakan bahwa nenek moyang mereka 
dahulu telah mempersekutukan Tuhan 
sedang mereka tidak tahumenahu bahwa 
mempersekutukan Tuhan itu salah. tidak 
ada jalan iagi bagr mereka, hanya memru 
nenek moyang mereka yang memper¬ 
sekutukan Tuhan. Karena itu. mereka 
menganggap mereka tidak patut disiksa 
karena kesalahan nenek moyang mereka. 
351 Jangan dihiraukan orang-orang yang 
menyembah Allah dengan menyebut nama- 
nama yang tidak sesuai dengan srfat-sifat 





































































































174 7. Al-A‘raf 

179. Dan sungguh akan Kami isi 
neraka Jahanam banyak dan kalangan 
|in dan manusia Mereka memiliki hati 
tetapi tidak dipergunakannya untuk 
memahami (ayat ayat Allah) dan me 
reka memiliki mata (tetapi) tidak di 
pergunakannya untuk melihat (tanda- 
tanda kekuasaan Allah), dan mereka 
mempunyai telinga (tetapi) tidak di¬ 
pergunakannya untuk mendengarkan 
(ayat ayat Allah). Mereka seperti hewan 
ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka 
itulah orang-orang yang lengah. 

180. Dan Allah memiliki Asma uIHusna 
(nama nama yang terbaik) maka 
bermohonlah kepada Nya dengan 
menyebut Asmaul Husna itu dan 
tmggalkanlah orang orang yang me- 
nyalahartikan nama nama Nya.® 1 Me¬ 
reka ke'ak akan mendapat balasan 
terhadap apa yang telah mereka kerja 
kan 

181. Dan di antara orang-orang yang 
telah Kami ciptakan ada umat yang 
memberi petunjuk dengan (dasar) ke- 
benaran dan dengan ;tu (pula) mereka 
beriaku adil. 

182. Dan orang-orang yang men- 
dustakan ayat-ayat Kami, akan Kami 
biarkan mereka berangsur-angsur (ke 
arah kebinasaan) dengan cara yang 
tidak mereka ketahui. 

183. Dan Aku akan memberikan teng- 
gang waktu kepada mereka. Sungguh 
rencana Ku sangatteguh. 

184. Dan apakah mereka tidak me 
renungkan bahwa teman mereka 
(Muhammad) tidak gila Dia (Muham¬ 
mad) tidak lain hanyalah seorang 
pemberi peringatan yang jelas 

185. Dan apakah mereka tidak mem 
perhatikan kerajaan langit dan bumi 
dan segala apa yang diciptakan Allah 
dan kemungkinan telah dekatnya wak 
tu (kebinasaan) mereka? Lalu berita 
mana lagi setelah ini yang akan mereka 
percayai? 

186. Barang siapa dibiarkan sesat oleh 
Allah, maka tidak ada yang mampu 
memberi petunjuk Allah mem- 
biarkannya terombang ambing dalam 
kesesatan 

187. Mereka menanyakan kepadamu 
(Muhammad) tentang kiamat, "Kapan 
terjadi?" Katakanlah, Sesungguhnya 
pengetahuan tentang kiamat itu ada 
pada Tuhanku- tidak ada (seorang pun) 
yang dapat menjelaskan waktu ter- 
jadinya selain Dia. (Kiamat) itu sangat 
berat (huru-haranya bagi makhluk) 
yang di langst dan di bumi tidak akan 
datang kepadamu kecuali secara tiba 
tiba,‘ ; Mereka bertanya kepadamu 
seakan akan engkau mengetahuinya. 
Katakanlah (Muhammad) "Sesungguh¬ 
nya pengetahuan tentang (hari kiamat) 
ada pada Allah tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui." 


keagungan Allah, atau dengan memakai 
Asma ul Husna tetapi dengan maksud 
menodai nama Allah atau mempergunakan 
Asma ul Husna untuk nama nama selain 
Allah 


cSVW 

m 

$ % 

•pi. 

1 k 

S 


W; 

■ CVi 

■.'77.. 

|| 

IF 


i'm 

Mi 


1 : 
fe. 

1- 

M 

If: 

? S' 
> 

M 

3 

4 ' « 
0 




m v 


ft 

’i f, 

ft 

j sf 

HI 

f 

a 

■;i§0r. 


n 

, f .>i 

■M 

Mi 

i % 


m 

i i, 

Jf| 








_yli iCS; lj~= .•r~4-?d P 


hati mereka 
punya 


dan 

manusia 


»" «.1 ./t" “I X X /■ v.1 *' w \ x a ‘V r < Of 

j obi phj j * 

mereka ti- telinga dan punya dengan- mereka ti~ mata dan punya dengan- mereka ti- 

mendengar dak mereka nya melihat dak mereka nya memahami dak 

@ p. £$ 15 p S r&WJjj % 


S’ ^ 


dari 

/ > 


kebanyakan untuk neraka Kami dan 

Jahanam sediakan sungguh 


179 


orang-orang mereka mere- 
yang lalai ka itu 


lebih 

sesat 


me- bah- 
reka kan 


seperti bina- 
tarig ternak 


mere- dengan- 

kaitu nya 


C| V-1L '■fl di* 


dalam/ 

tentang 


mereka 

mengingkari 


oiang-2 dan tinggal- dengan- maka berdoa- 
yang kanlah nya lah kepada-Nya 


yang 

baik 


nama- dan milik 
nama Allah 


- ^ i»>i ■y 


umat Kami dan di antara 
ciptakan orang-orang 


180 


mereka 

kerjakan 


mereka apa mereka akan 
adalah yang diberi balasan 


nama- 

nama-Nya 


v ' 1 . 1 /Si. A x 11 ■'»>*' 

bw-iLj lyjo O’ j 4 


kepada ayat- mereka men- dan orang- 
ayatKami dustakan orang yang 181 


mereka ber- 
buat keadilan 


dande- dengan mereka mem- 

ngannya kebenaran ben petunjuk 


Hi H cH-? 

sung- kepada dan Aku 
gull mereka beri tangguh 


> 


182 


tidak penyakit dari 
lain gila 


teman 
mereka itu 



9 # 

bt 

dari 

* > > o< x- 

mereka tidak arah 

mengetahui 

nanti Kami akan menarik 
mereka berangsur-angsur 

L 


•*** «• •* 

tidak- mereka tidakkali 

lah berpikir 

183 

amat renca- 

teguh na-Ku 


c/fL cj \l% ’Jj\ @ CfJ % 'Ji yi 


langit 


kerajaan 


da- mereka 
lam perhatikan 


tidak- 

kah 


184 


yang seorang pem- ke- dia 
nyata beri peringatan cuali 


XXX ; X X „x X »'-x X , l xx^ X =• . 

o$o o* cH" o'J 4ii ' <3^ 


telah sung- adalah 

dekat guh 

bah¬ 

wa 

boleh 

jadi 

dan segala dari 

bahwa sesimtu 

Allah mencip- 
takan 

dan apa 

yang 

dan 

bumi 

•fcS 4ASl 

^ X 

a 4 


X *J. »» 

£ 'os' 

aJuo 

f «r x 

Ao* 

^ ^ 


maka Allah menye- 
tidakada satkan 

barang 

siapa 

185 

mereka 

beriman 

sesudahnya 

(Al-Qur’an) 

berita 

maka yang 
mana 

waktu 

mereka 


, • . , orang yang 

han ten- mereka akan ber- mereka bingiing'' kesesatan da- dan (Allah) mem- kepa- memberi 

kiamat tang tanya kepadamu 186 terombang-ambing mereka lam biarican mereka danya petunjuk 


* 


^ cJaj 2 Go t*j) J* If—cx* (jti 

iat Dia ke- bagi wak- menjelas- tidak Tu- disisi pengeta- sungguh kata- teqadinya kapan 

rat cuali tunya kannya dapat hanku huannya hanyalah kanlah 

i. 




hr % £& 'i 4 


benar-2 

tahu 


seakan-2 mereka akan ber- dengan mela- ia datang tidak 
kamu tanya kepadamu tiba-tiba inkan kepada kalian 


dan_ 

bumi 


langit 


i jS\ %\j ill 

Allah di sisi pengeta- sungguh kata- darinya 
huannya hanyalah kanlah 


187 


mereka tidak manusia 
mengetahui 


keba¬ 

nyakan 


akan 

tetapi 

































































































M v 11 Jte lM 

!M: 

> Jy <y K\. r?> A. .**•'' A' \* %' *' k >.,»•: T% •> M 

OLdS U jjrv» lii_5 Wii tiij-d V 


adalah danse- Allah meng- apa kecuali kemu- dan keraan- 


aku kiranya 


hendaki yang 


bagi 


daratan tidak faatan diriku 


kuasa 


kanlah 


oi i}i!i Uj AiJI ^ Oy^cJ.'i dd\ ail 

ak 
eh 

j$. 


tidak kebu- 

lain rukan 


menyentuh/ dan kebaikan dari 

menirapaku tidak 


tentu aku mem- 
peroleh banyak 


j^ 2 £. iii -ii u 






menciptakan yang Dialah 
kalian 


mereka bagi dan pembawa pemberi ke- aku 
188 beriman kaura berita gembira peringatan cuali 


ULi 1^5 JoL >-5 SJw>dj> Cy; 




maka 

kepa¬ 

danya 

agaria me¬ 
rasa senang 

istrinya 

darinya dan Dia 

jadikan 

1 

11 

00 s ! 

Il ! 

\yo 

//»✓ 

iL&si 

His 

e 

A> 

0>3 

j *» . • 

** y 


j \'A 

keduanya 

berdoa 

ia mera¬ 
sa berat 

maka 

setelah 

dengannya maka 
(ringan) ia terus 

yang 

ringan 

kan¬ 

dungan 

ia me- setelah men- 

ngandttng campurinya 



/ 

CA 

do 


9 f \ ^ ^ y i 

189 

orang-2 yang 
bersyukur 

dari 

tentu kami 
menjadi 

anakyang 

saleh 

Engkau mem¬ 
beri kami 

sungguh Tuhan (pada) 

jika keduanya Allah 


cb 2 S4 tJli H4J1 42 

maka Ma~ Diaberikanke- lerhadap apa sekutu- bagi-Nya keduanva anakyang (Allah) berikan maka 

hatinggi padakeduanya yang (anak) sekutu Allah menjadikan saleh kepada keduanva setelah 


H- 

<1 


k-tiu ofe. )i U 



* ^ 4 

OU 


mereka 

diciptakan 

dan 

mereka 

sesuatu me-ncip- tidak apa 
takan dapat yang 

apakali mereka 
sekutukan 

mereka 

190 sekutukan 

dari apa 
yang 

Allah 






mereka bed diri mereka sendiri dan perto- kepada mereka 


^ -ft <8 


L> 

dan 


apakah kalian atas/buat sama mereka meng- ti- petunjuk kepa- kalian menye- dan 

menyeru mereka kalian saja ikuti kalian dak da ru mereka jika 


4^ gji oi Cfjx j\ ol >-d 


Allah selain dari kalian menyeru/ berhala- sesung- 

menyembahnya berhala guhnya 193 


orang-otang 
yang diam 


o\ JLj===?J jJjbjpSlj ^'CX; 

jika kepada supaya mereka ’ makasem- serupade- hamba 

kalian menpetkenankan lah mereka ngan kalian (makhluk) 

-1 4>4 ^ "V- , 


kalian atau 

As-'. 


tangan mereka atau dengan- mereka 

punya nya/ itu berjalan 


kaki- apakah me- orang-orang kalian 

kaki reka punya 194 yangbenar adalah 


1<\ »*\ y* ’> "5 lM 9> \ S\*Y 

>-§j p 4? 05^’ .-Mir 4? O j) J g -j 


telinga mereka atau dengan- 
punya nya 


mereka 

melihat 


kalian memberi maka lakukan tipu kemu- sekutu-2 ber- panggil- kata- dengan- mereka 

tangguh padaku jangan daya untukku dian hala-2 kalian lah kanlah nya mendengar 


195 


aku ber- tidak kata- ) ^ f-fS) 


%m\ 

f:y &'; 


i 

yang aku me- —^ 


!< 


gaib ngetahui ^f51f 

*■ 


Vt 


a 


1 i-i 

' s 4, : i 


IP 




C. /iv-: 

I - ■% 

w 


te 1 


'-f' 

m 


rSi 


mereKaoen um mercKa senuiu uan genu- Kepaua meieKa aan dAiAr 

192 pertolongan (berhala-berhala) tidak longan mereka dapat/mampu tidak 191 

A- <, > •;'• »?, <. „>*> °C 

*jFstiC‘ * c5-Xjii oi3 


H: 




H 


iQ; 

f ™ g! ; 


4 - •'Vi 
, ; 

M 

gf 1 

< a 


M£k\ 

m 


S. £;■ 


Qi 


«i a - 


mata mereka atau dengan- mereka 
punya _ nya memegang 



kampangsannah. ora 


7. Al-A‘raf 175 

188. Katakanlah (Muhammad), "Aku 
tidak kuasa mendatangkan manfaat 
maupun menolak mudarat bagi diriku 
kecuali apa yang dikehendaki Allah 
Sekiranya aku mengetahui yang gaib 
niscaya aku membuat kebajikan se- 
banyak-banyaknya dan tidak akan di- 
timpa bahaya. Aku hanya ah pemberi 
peringatan dan pembawa bet ta gem¬ 
bira bagi orang-orang yang beriman. 1 

189 Dialah yang menciptakan kamu dari 
jiwa yang satu (Adam) dan danpadanya 
Dia menc ptakan pasangannya, agar 
dia merasa senang kepadanya Maka 
setelah dicampurinya (istrinya) me- 
ngandung kandungan yang ringan 
dan teruslah dia merasa ringan (bebe- 
rapa waktu) Kemudian ketika dia me¬ 
rasa berat keduanya (suami-istri) 
bermohon kepada Allah, Tuhan mereka 
(seraya berkata) "Jika Engkau memberi 
kami anak yang saleh tentuiah kami 
akan selalu bersyukur." 

190 Maka setelah Dia memberi ke¬ 
duanya seorang anak yang saleh 
mereka 352 menjadikan sekutu bagi Allah 
terhadap anak yang telah dianugerah- 
kan Nya itu Maka Mahatinggi Allah 
dari apa yang mereka persekutukan 

191 Mengapa mereka memperseku- 
tukan (Allah dengan) sesuatu (berhala) 
yang tidak dapat menciptakan sesuatu 
apa pun 7 Padahal (berhala) itu sendiri 
diciptakan 

192 Dan (berhala) itu t dak dapat mem- 
berikan pertolongan kepada pe 
nyembahnya dan kepada dirinya sen¬ 
diri pun mereka tidak dapat memberi 
pertolongan 

193. Dan jika kamu (wahai orang orang 
musyrik) menyerunya (berhala-berhala) 
untuk memberi petunjuk kepadamu 
tidaklah berhala-berhala itu dapat 
memperkenankanseruanmu samasaja 
(hasilnya) buat kamu me-nyeru mereka 
atau berdiam dire 

194 Sesungguhnya mereka (berhala- 
berhala) yang kamu seru selain Allah 
adalah makhluk (yang lemah) yang 
serupa juga dengan kamu. Maka se- 
rulah mereka lalu biarkanlah mereka 
memperkenankan permintaanmu jika 
kamu orang yang benar 

195 Apakah mereka (berhala berhala) 
mempunyai kaki untuk berjalan, atau 
mempunyai tangan untuk memegang 
dengan keras, 353 atau mempunyai mata 
untuk melihat atau mempunyai telinga 
untuk mendengar 7 Katakanlah (Mu¬ 
hammad) “Panggillah (berhala ber- 
halamu) yang kamu anggap sekutu 
Allah, kemudian lakukanlah tipu daya 
(untuk mencelakakan)ku dan jangan 
kamutunda lagi 


352 Orang orang musyrik menjadikan 
sekutu bag Tuhan dalam menciptakan anak 
itu dengan art: bahwa anak mereka pandang 
sebagai hamba pula bagi berhala yang 
mereka sembah Kasena itulah mereka me- 
namakan anak anak mereka dengan Abdul 
Uzza Abdul Manat Abdusy Syam : dan se¬ 
bagai nya 













































































176 7. Al-A‘raf 

196. Sesungguhnya pelindungku ada- 
lah Allah yang telah menurunkan Kitab 
(Al-Qur'an). Dia melindungi orang- 
orang saleh. 

197 Dan berhala-berhala yang kamu 
seru selain Allah tidaklah sanggup me- 
nolongmu, bahkan tidak dapat me- 
nolong dirinya sendiri." 

198 Dan jika kamu menyeru mereka 
(berhala-berhala) untuk memberi pe- 
tunjuk, mereka tidak dapat mende 
ngarnya. Dan kamu lihat mereka me- 
mandangmu padahal mereka tidak 
melihat 

199. Jadilah pemaaf dan suruhlah 
orang mengerjakan yang makruf 
serta jangan pedulikan orang-orang 
yang bodoh 

200. Dan jika setan datang meng- 
godamu, maka berlindunglah kepada 
Allah. 354 Sungguh, Dia Maha Men 
dengar Maha Mengetahui. 

201. Sesungguhnya orang-orang yang 
bertakwa apabila mereka di-bayang- 
bayangi pikiran jahat (berbuat dosa) 
dari setan, mereka pun segera ingat 
kepada Allah, maka ketika itu juga 
mereka melihat (kesalahan-kesalahan 
nya) 

202 Dan teman-teman mereka (orang 
kafir dan fasik) membantu setan setan 
dalam menyesatkan dan mereka tidak 
henti-hentinya (menyesatkan) 

203 Dan apabila engkau (Muham¬ 
mad) tidak membacakan suatu ayat 
kepada mereka, mereka berkata. 
"Mengapa tidak engkau buat sendiri 
ayat itu?" Katakanlah (Muhammad), 
“Sesungguhnya aku hanya mengikuti 
apa yang diwahyukan Tuhanku ke- 
padaku (Al Qur’an) ini adalah bukti- 
bukti yang nyata dari Tuhanmu, 
petunjuk dan rahmat bagi orang 
orang yang beriman." 

204. Dan apabila dibacakan Al Qur’an 
maka dengarkanlah dan diamlah agar 
kamu mendapat rahmat. 355 

205. Dan ingatlah Tuhanmu dalam 
hatimu dengan rendah hati dan rasa 
takut dan dengan tidak mengeraskan 
suara, pada waktu pagi dan petang 
dan janganlah kamu termasuk orang- 
orang yang lengah 

206. Sesungguhnya orang orang yang 
ada di sisi Tuhanmu tidak merasa 
enggan untuk menyembah Allah dan 
mereka menyucikan Nya dan hanya 
kepada-Nya mereka bersujud. 356 


353. Kata Yabtisyun di sini diartikan dengan 
keras, maksudnya menampar mernsak. 
memukul dengan kasar, dsb. 

354. Membaca A'uzu billahi minasy- 
syaitanirrajim 

355. Jika dibacakan Al Qur an kita diwajib- 
kan mendengar dan memperhatikan sambil 
berdiam djri, baik di dalam salat maupun di 
luar salat, kecuali dalam salat berjamaah, 
makmum boleh membaca surah Al-Fatihah 
sendiri atau mendengarkan saja ketika 
imam membaca ayat ayat Al-Qur'an 

356. Ini salah satu ayat sajdah yang di- 
sunnahkan kita bersujud setelah pembaca 
annya atau mendengarnya baik di dalam 
salat maupun di luar salat. Sujud ini dmama 
kansujud tilawah. 



1 5 UIJ 15 





196 

orang-orang melin- dan Kitab 

yang saleh dungi Dia 

menu¬ 

runkan 

yang 

Allah pelin- sesung- 

dungku guhnya 

% 

j*£==»/*»> v 

/ <,>» t H *' 

'J 

,* 

bt 

»> 


™ •* +>* •* 

dan 

tidak 

menolong 

kalian 

mereka 

dapat 

ti¬ 

dak 

selain 

Dia 

dari 

kalian scau/ 
sembah 

dan berhala- 
bcrhalayang 

sff 

<S&\ 


db © 


1 

mereka tidak 

mendengar 

petunjuk 

kepada/ kamu menyeru 
untuk mereka 

dan 

jika 197 

. 

mereka 

menolong 

diri mereka 
sendiri 


'j£\ 

> 

ji- 1 

x* 


<i 

* > y '■'i A i 

p^J 


9 is ^ «* 

dansu- 

ruhlah 

maaf 

ambiOafar 

berilah 

mereka 

198 melihat 

ti¬ 

dak 

dan 

mereka 

kepa- 

damu 

mereka 

memandang 

dan kamu 
lihat mereka 




dari 


dan 

jika 


199 


orang-orang 
yang bodoh 


dari 


dan ber- 
palinglah 


dengan amal 
kebaikan 


9- »*' ' 

o' .a-ac- 


a 5 % 


sesung- Maha Me- Maha sesungguh- kepada makaber- tipuan/ 

guhnya 200 ngetahui Mendengar nya Dia Allah lindunglah godaan 

\jj==*X oi 't- p-r^U 


mereka 

ingat 


setan 


pikiran 

jahat 


menimpa apa- mereka orang-orang 

mereka bila bertakwa yang 


s.\x • 

p-rj-^ p- 4 - 5 !?^j 


£ <»> 


p-* 


fcli 


kemu- menye- dalam membantu me¬ 
dian satkan reka (setan-2) 


dan teman- 
teman mereka 


201 


orang-2 yang me- mereka maka 
lihat/ sadar kenibali tiba-tiba 


\0dcL\ dp \p\d 

xL 

> 


uij 

© 

k < * A y vf 

1 OjjyOJU i 

kalian pilili/ menga- mereka 

buat sendiri ia pa tidjik berkata 

dengan su¬ 
atu ayat 

kalian da- tidak dan 

tangi mereka jika 

202 

mereka henti- tidak 
hentinya 

f=*P> cp 

' &■* 4 * Ai 

i-Us (Jj qA di 

-i > 

c 

&L\ $ 

Tub an dari pandangan/ 

kalian bukti nyata 

ini Tuhan- dari ktpa- 

ku d^ai 

diwah- 

50 jkan 

apa aku _ sunguh kata- 

yang mengikuti hanyalah kanlah 


Al-Qur’an 


diba¬ 

cakan 


dan 

apabila 



»> zi 

Cl 


3* } S 

w 






mereka 

bagi kaura/ 

dan 

dan sebagai 

203 

beriman 

orang-orang 

rahmat 

petunjuk 


0 ■>$■$ pa %J\j 'i 


Tuhanmu dan ingatlah/ 

sebutlah 204 


kalian di- 
beri rahmat 


agar 

kalian 


danberdiamlah' baginya/ makade- 

perhatikanlah kepadanya ngarkanlah 




fi * ? t < 


padawaktu perkataan/ dari 

pagi suara 


keras 


dan 

tidak 


dan ra¬ 
sa takut 


meren- 

dahkandiri 


hati 

kamu 


da¬ 

lam 


SI' Si 0 SUjJ' £ $ 2 , % 


Tuhanmu di sisi orang-2 sesung- 

yang guhnya 205 


206 


orang-orang dari/ter- kamu danja- dan 

yang Ialai masuk menjadi nganlah petang 




mereka 

bersujud 


danke- dan mereka beribadah dari mereka menyom- tidak 

pada-Nya menyucikan-Nya kepada-Nya bongkan din 
















































































S 1 VUIJli 


'4 i, 


■Uyy 






_—i 


A & 


a £sa yjijjis ^ 3esn J k <0§\ ^ &$& 

mereka akan bei 
tanya kepadami 




(pada) makabertak- 
Allah walah kalian 


dan 

Rasul 


kepunya- harta rampas- kata- harta rampas- ten- mereka akan ber- 
an Allah anperang kanlah anperang tang tanya kepadamu 


££ i\ ai “' r 






s—>0 


kalian 

adalah 


jika 


dan ra- 
sul-Nya 


(pada) 

Allah 


dan taat- 
lah kalian 


di antara 
kalian 


hu- 

bungan 


dan per- 
baikilah 


ci-J .07 0 30 1^1 © 





iLj 


/V, of 

^i$\ 

oy>jr-t 

telah Kami rezeki- 
kan pada mereka 

dan dari 
apa yang 

salat 

mereka 

mendirikan 

orang-orang 

yaag 

mereka 

2 bertawakal 


a 

JC*P_ ^ 




,i ii</ ^ Ti < xSwk -C ,*j> 


>> 


«*> 


di sisi 


derajat 


bagi mereka sebenar- 
(memperoleh) benamya 



Tuhan- 

mu 


3 SjgiCi Sfejili Si 


b\j U cQ\ ’bt 


benar-benar 

benci 


^ or ^ gi\ 4 


orang-orang 
yang beriman 


dari 


sego- 

longan 


dan scsung- 
guhnya 


dengan 

kebenaran 


rumahmu dan 


kematian 


ke- 

pada 


mereka 

dihalan 


seakan- 

akan 


nyata apa se- 
yang sudah 

.7a. 


kebe¬ 

naran 


dalam/ mereka akan 
tentang membantahmu 


0s ^i &i 00 si j 


bahwa- 
sanya ia 


dua 

golongan itu 


salah 

satu 


Allah ■ menjanjikan dan 
pada kalian ketika 


mereka 

melihat 


dan 

mereka 


*3 ofs Si p 


untuk 

kalian 


adalah ia 


kekuatan 

senjata 


mem- 

punyai 


tidak 


bah- 

wa 


dan/sedang kalian 
menginginkan 


untuk 

kalian 


Ob 


^a£J\ *JaA>j <3>Jl <35- <3 4 j 3 JJj3j 


orang-orang 

kafir 


O 

seluruh 


dan Dta me- 
musnahkan 


dengan kalimat yangbenar/ membe- untuk Allah danmeng- 
(ayat-ayat-Nya) kebenaran narkan hendaki 


' f 4 , 


*0"jSj 340 30l> S4i © 


orang-orang 
yang berdosa 


tidak waiau- 
menyukai pun 


yang 

batil 


danDia 

membatalkan 


yang agar Dia 
benar membenatkan 


; H ■& 
‘.kssL 

ffii 


. 1 ■ : 

,t j! 


■« S I 


iU 


Vt 

)A 


xx 


:JH; 


U s: 

■*< ; >►! 

C » 


m 


gemetarlah 

Allah 1 

disebut apa¬ 
bila 

orang-2 

yang 

orang-orang 
yang beriman 

sungguh 
hanyalah ] 

orang-2 yang 

1 beriman 

Tuhan 

mereka 

dan 

kepada 

keimanan 

p-f iij 

ia menambah- 
kan mereka 

ayat- atas 

ayat-Nya mereka 

»-'rf 

•V 

diba¬ 

cakan 

dan 

apabila 

. 1 » 

hati 

meieka 


U 1 




ij | 

U V—r, ft 


ffj 

^5- 


I 4' 


Mi 








{, 


;1 p' 

M 


W: 


!«n: %' 


tf 

■ ■ I 

m- 




I k 

\ 

0.1 

jlSSSl 


W 1 


fc!3 


M 


4 :» 
fc | 

JpM 






kampangsunnafi.org 


0 ? 


8. Al-Anfal 177 

AL-ANFAL 

Surah ke -,8 

75 ayat Madaniyyah 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih Maha Penyayang. 

1 Mereka menanyakan kepadamu 
(Muhammad) tentang (pembagian) 
harta rampasan perang Katakanlah 
'Harta rampasan perang itu milik Allah 
dan Rasul (menurut ketentuan Allah 
dan rasul-Nya) maka bertakwalah 
kepada Allah dan perbaikilah hubung 
an di antara sesamamu, dan taatlah 
kepada Allah dan rasul Nya jika kamu 
orang orangyang beriman ” 

2 Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman adalah mereka yang apabila 
disebut nama Allah 357 gemetar hatrnya 
dan apabila dibacakan ayat ayat Nya 
kepada mereka bertambah (kuat) 
imannya dan hanya kepada Tuhan 
meieka bertawakal, 

3. (yaitu) orang-orang yang me- 
laksanakan salat dan yang meng- 
infakkan sebagian dari rezeki yang 
Kami berikan kepada mereka 

4 Mereka itulah orang orang yang 
benar benar beriman. Mereka akan 
memperoleh derajat (tinggi) di sisi 
Tuhannya dan ampunan serta rezeki 
(nikmat)yang mulia. 

5 Sebagaimana Tuhanmu menyuruh- 
mu pergi dari rumahmu dengan 
kebenaran, 358 meskipun sesungguh 
nya sebag an dari orang orang yang 
beriman itu tidak menyukamya, 

6. mereka membantahmu (Muhammad) 
tentang kebenaran setelah nyata 
(bahwa mereka past! menang), 
seakan-akan mereka dihalau kepada 
kematian, sedang mereka melihat 
(sebab kematian itu) 

7. Dan (ingatlah) ketika Allah men¬ 
janjikan kepadamu bahwa salah satu 
dari dua golongan (yang kamu hadapi) 
adalah untukmu, sedang kamu meng¬ 
inginkan bahwa yang tidak mem- 
punyai kekuatan senjatalah 359 untuk 
mu. Tetapi Allah hendak membenar 
kan yang benar dengan ayat-ayat Nya 
dan memusnahkan orang orang kafir 
sampai keakar akarnya, 

8. agar Allah memperkuat yang hak 
(Islam) dan menghilangkan yang batil 
(syirik) walaupun orang orang yang 
berdosa (musyrik) itu tidak menyukai- 
nya 


357. Menyebut sifat-sifat yang mengagung 
kan dan memuliakan Nya 

358 Menurut A! Maragi, Allah mengatur 
pembagian harta rampasan perang dengan 
benar sebagaimana Allah menyuruhnya 
pergi dari rumah (di Madinah) untuk ber 
perang ke Badar dengan benar pula Me- 
nurut At Tabari, keluar dari rumah dengan 
maksud berperang. 

359 Kafilah Abu Sufyan yang membawa 
dagangan dari Suriah Sedangkan kelompok 
yang be kekuatan senjata adalah keiompok 










































































































178 8. Al-Anfal 

9. (Ingatlah), ketika kamu memohon 
pertolongan kepada Tuhanmu, lalu di- 
perkenankan-Nya bagimu, "Sungguh, 
Aku akan mendatangkan bala bantu- 
an kepadamu dengan seribu malaikat 
yang datang berturut-turut." 

10. Dan tidaklah Allah menjadikan- 
nya melainkan sebagai kabar gembira 
agar hatimu menjadi tenteram karena- 
nya. Dan kemenangan itu hanyalah 
dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha- 
perkasa, Mahabijaksana 

11. (Ingatlah) ketika Allah membuat 
kamu mengantuk untuk memberi 
ketenteraman dari-Nya dan Allah 
menurunkan air (hujan) dari langit 
kepadamu untuk menyucikan kamu 
dengan (hujan) itu dan menghilang- 
kan gangguan-gangguan setan dari 
dirimu dan untuk menguatkan hatimu 
serta memperteguh telapak kakimu 
(teguh pendirian). 

12. (Ingatlah), ketika Tuhanmu me- 
wahyukan kepada para malaikat 
"Sesungguhnya Aku bersama kamu, 
maka teguhkanlah (pendirian) orang 
orang yang telah beriman.'' Kelak akan 
Aku berikan rasa ketakutan ke dalam 
hati orang-orang kafir, maka pukullah 
di atas leher mereka dan pukullah tiap- 
tiap ujung jari mereka.* 60 

13. (Ketentuan) yang demikian itu 
adalah karena sesungguhnya mereka 
menentang Allah dan rasul-Nya; dan 
barang siapa menentang Allah dan 
rasul-Nya, sungguh, Allah sangat ke- 
rassiksa-Nya. 

14. Demikianlah (hukuman dunia 
yang ditimpakan atasmu), maka 
rasakanlah hukuman itu. Sesungguh¬ 
nya bagi orang-orang kafir ada (lagi) 
azabneraka 

15. Wahai orang yang beriman! 
Apabila kamu bertemu dengan orang- 
orang kafir yang akan menyerangmu 
maka janganlah kamu berbalik 
membelakangi mereka (mundur) 

16. Dan barang siapa mundur pada 
waktu itu, kecuali berbelok untuk 
(siasat) perang atau hendak meng 
gabungkan diri dengan pasukan yang 
lain, maka sungguh, orang itu kembali 
dengan membawa kemurkaan dari 
Allah Tempatnya ialah neraka 
Jahanam, dan seburuk-buruk tempat 
kembali. 


yang datang dari Mekah di bawah pimpinan 
Utbah bin Rabi ah bersama Abu jahal. 

360. Ini terjadi dalam peperangan, sasaran 
yang mematikan adalah leher Tetapi apabila 
lawan memakai baju besi, sehingga sulit 
dikalahkan, maka tangannya yang di- 
[umpuhkan, agar tidak dapat memegang 
senjata, seperti: pedang tombak, dan iain- 
lainnya sehingga mudahditawan. 































































































y**'-'' >- ’K* '-"Xr :£*”*■* T i 

kampangsannah.org 


8. Al-Anfal 179 

17 Maka (sebenarnya) bukan kamu 
yang membunuh mereka, melamkan 
Allah yang membunuh mereka, dan 
bukan engkau yang melempar ketika 
engkau melempar, tetapi Allah yang 
melempar (Allah bebuat demikian 
untuk membinasakan mereka) dan 
untuk memberi kemenangan kepada 
orang-orang mukmin, dengan ke¬ 
menangan yang ba k Sungguh, Allah 
Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 

18. Demikianlah (karunia Allah yang 
dilimpahkan kepadamu), dan sung¬ 
guh, Allah melemahkan tipu daya 
orang orang kafir 

19 Jika kamu meminta keputusan, 
maka sesungguhnya keputusan telah 
datang kepadamu dan jika kamu 
berhenti (memusuhi Rasul), maka 
itulah yang lebih baik bagimu' dan jika 
kamu kembali, niscaya Kami kembali 
(memberi pertolongan) dan pasukan- 
mu tidak akan dapat menolak sesuatu 
bahaya sedikit pun darimu biarpun 
jumlahnya (pasukan) banyak Sung¬ 
guh Allah beserta orang orang ber- 
iman. 

20. Wahai orang orang yang beriman! 
Taatlah kepada Allah dan rasul-Nya 
dan janganlah kamu berpaling dari- 
Nya padahal kamu mendengar 
(perintah perintah Nya) 

21 dan janganlah kamu menjadi se- 
perti orang orang (munafik) yang 
berkata 'Kami mendengarkan," pada¬ 
hal mereka tidak mendengarkan (ka- 
rena hati mereka mengingkarinya) 

22. Sesungguhnya makhluk bergerak 
yang bernyawa yang paling buruk 
dalam pandangan Allah lalah mereka 
yang tuli dan bisu (tidak mendengar 
dan memahami kebenaran) yaitu 
orang-orang yang tidak mengerti 

23. Dan sekiranya Allah mengetahui 
ada kebaikan pada mereka tentu Dia 
jadikan mereka dapat mendengar. 36 ' 
Dan jika Allah menjadikan mereka 
dapat mendengar niscaya mereka 
berpaling sedang mereka memaling- 
kan diri. 

24 Wahai orang-orang yang beriman! 
Penuhilah seruan Allah dan Rasul, 
apabila dia menyerumu kepada se 
suatu yang memberi kehidupan ke¬ 
padamu, 362 dan ketahuilah bahwa se¬ 
sungguhnya Allah membatasi antara 
manusia dan hatinya dan sesungguh¬ 
nya kepada-Nyalah kamu akan di- 
kumpulkan. 

25. Dan pehharalah dirimu dari siksa- 
an yang tidak hanya menimpa orang 
orang yang zalim saja di antara kamu. 
Ketahuilah bahwa Allah sangat keras 
siksa Nya 


361 Pengandaian dalam ayat ini bukan 
berarti Allah tidak tahu, tetapi Al ah Ma 
hatahu bahwa pada mereka tidak ada ke- 
baskan 









































































































180 

8. Al-Anfal 

mm 

r . 

|> 

\s&i 

1 ' v-hj’ 

13 


26. Dan ingatlah ketika kamu (para 
Muhajirin) masih (berjumlah) sedikit, 
lagi tertindas di bumi (Mekah), dan 
kamu takut orang-orang (Mekah) akan 
mencuhk kamu, maka Dia memberi 
kamu tempat menetap (Madinah) dan 
dijadikan-Nya kamu kuat dengan 
pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu 
rezekiyang baik agar kamu bersyukur. 

27. Wahai orang orang yang ber- 
iman! Janganlah kamu mengkhianati 
Allah dan Rasul dan (juga) janganlah 
kamu mengkhianati amanat yang di- 
percayakan kepadamu, sedang kamu 
mengetahui. 

28. Dan ketahuilah bahwa hartamu 
dan anak-anakmu itu hanyalah se- 
bagai cobaan dan sesungguhnya di sisi 
Allah ada pahala yang besar. 

29 Wahai orang orang yang ber- 
iman! Jika kamu bertakwa kepada 
Allah, niscaya Dia akan memberikan 
furqan (kemampuan membedakan 
antara yang hak dan batil) kepadamu 
dan menghapus segala kesalahanmu 
dan mengampuni (dosa-dosa)mu 
Allah memihki karuma yang besar. 

30. Dan (ingatlah), ketika orang orang 
kafir (Quraisy) memikirkan tipu daya 
terhadapmu (Muhammad) untuk 
menangkap dan memenjarakanmu 
atau membunuhmu, atau mengusir- 
mu. Mereka membuat tipu daya dan 
Allah menggagalkan tipu daya itu. 
Allah adalah sebaik-baik pembalas 
tipu daya. 

31. Dan apabila ayat-ayat Kami di- 
bacakan kepada mereka, mereka 
berkata, 'Sesungguhnya kami telah 
mendengar (ayat-ayat seperti ini), jika 
kami menghendaki, niscaya kami 
dapat membacakan yang seperti ini. 
(Al-Qur'an) ini tidak lain hanyalah do- 
ngeng orang-orang terdahulu." 

32. Dan (ingatlah), ketika mereka 
(orang-orang musyrik) berkata, "Ya 
Allah, jika (Al-Quran) ini benar 
(wahyu) dari Engkau, maka hujanilah 
kami dengan batu dari langit, atau 
datangkanlah kepada kami azab yang 
pedih." 

33. Tetapi Allah tidak akan meng- 
hukum mereka, selama engkau (Mu¬ 
hammad) berada di antara mereka. 
Dan tidaklah (pula) Allah akan meng- 
hukum mereka, sedang mereka 
(masih) memohon ampunan. 


ijr. ,77 
( 1 


362. Menyerumu berperang untuk me- 
ninggikan kaiimat Allah dan menghidupkan 
Islam dan muslimin. Juga berarti menyeru¬ 
mu kepada iman, petunjuk, jihad, dan 
segala yang ada hubungannya dengan 
kebahagiaan hidup di dunia dan di akhtrat. 




kalian 

takut 


bumi 


orang-orang 
yang lemah 


sedikit kalian ke- dan 

tika ingatlah 


pb, ^ pjiS i p£ 2 . Si 


dan Dia beri dengan per- dan Dia ku- 

rezeki pada kalian tolongan-Nya atkan kalian 

maka Dia beri 
tempat kalian 

manusia/ 

orang-orang 

akan menculik/ 
menyambar kalian 

untuk 

. > A 
\pJ\ 

S?ii 

, ^ 
fctv © 


e, << 

JaJ i 

^ ^ 

Si 

mereka 

beriman 

orang-orang 

yang 

wahai 

26 

kalian 

bersyukur 

agar 

kalian * 

yang baik- 
baik 

dari 




v \ x y / 4 t ft > / X 

1 .i a v 


kalian me- dan/se- amanat-2 yang diper- dan kalian 
ngetahui dang kalian eayakan pada kalian mengkhianati 


dan 

Rasul 


Allah kalian meng- jangan- 
khianati lah 


a 

y <s ^ x o 
* \* •• . 


pP~ 2 t]\ya\ 

Ol 

1© 

Allali dan scsung- fitnah/ 

guhnya cobaan 

dan anak- 
anak kalian 

harta 

kalian 

bahwa 

hanyalah 

dan keta¬ 
huilah 27 


ol 

. . " 


L l^ 

J>r 

kalian 

beitakwa 

jika mereka 

beriman 

orang-orang 

yang 

wahai 

28 

yang 

besar 

pahala di sisi- 

Nya 


SrA* ^ 

dan Dia kesalahan-2 

ampuni kalian 



dan Dia meng- fiirqan untuk- Dia men- (pada) 
hapuskan (pembeda) mu jadikan Allah 


/ ^ 

dii 

>P<,' 

© 


js. 

orang-2 

yang 

terhadap 

kamu 

merencana- 
kan tipu daya 

dan 

ketika 29 


yang k 

besar 




y 


dan membu¬ 
at tipu daya 

dan mereka mem¬ 
buat tipu daya 

mereka 

mengusirmu 

atau 

mereka mem- 
bunulimu 


mem- dan bagi 

punyai Allah kalian 


menahanmu 


kafir 


\% © 




ayat-ayat atas/kepada diba- dan 

Kami mereka cakan apabila 30 


pengatur 
tipu daya 


sebaik- dan Allah 

baik Allah 


■VI UJb Ijjt Jii U& vchj j Ji lilts 


kecuali/ ini 
hanyalah 


tidak ini seperti tentukami kami kalau kami telah scsung- mereka 

lain dapat berkata mau mendengar guhnya berkata 


& si ijSa sis © &gSn 54a 


adalah 


jika 


ya 

Allah 


mereka dan 
berkata ketika 31 


orang-orang 
dahulu kala 


dongeng- 

dongeng 


langit 


dari 


batu 


atas 

kami 


maka 

hujanilah 


sisi 

Engkau 


akan menga- Allah 
zab mereka 


adalah 


dan 

tidak 32 


sangat 

pedih 


sr 

^ji 

j* 

dari 

benar 

dia 


&5l 

** 

J 

dengan 

datangkan 

atau 

azab 

kepada kami 




* ‘ 4J)I 


) D <._ M * * 


33 


mereka me- 
minta ampun 


dan/sedang mengazab Allah adalah 

mereka mereka 


dan di antara dan se- 

tidak mereka dang kamu 

















































































a ff a jiaVi p fgg 

^1 »"?<> 




«► > * 


^ ^ ^ *•-**»> * vs-' >^i ^ * «*-r t 1 

^>->tu*ukJ> 4Jti> "j> .>-4^ 


Masjid dari 


halangi hal mereka 


mereka tidak mereka yang 


SjSSi V} I3OJ h[ VVDji v$&=. Cj 


?>p r . _< 


& (. 






orang-orang kecuali penguasa- tidak- penguasa- mereka dan bu- Al-Haram 

yangbertakwa hanyalah nya lah penguasanya kanlah 


of lij © o££ ^ p0^\ ££Jj 


salat 

mereka 


ada/ dan mereka tidak kebanyakan 

lain tidak 34 mengetahui mereka 


akan 

tetapi 




ClfSJS IjSj-AS It A fj tl^=S=LA Vi CU>3l JC^ 


azab 

•r „•£ ’**<'<■ • y /C k 

\j yO v^yaJi oy M >0 U-j 


maka ra- 
sakanlah 


dan tepuk 
tangan 


siulan kecuali/ ntmah itu di sisi/ 

_ hanyalah (Baitullah) sekitar 

>tr< W 


mereka akan mereka orang-orang sesung- 

menginfakkan kafir yang guhnya 35 


kalian 

kafir 


*(£<5 jo f\ Jlu* Cf 


► 4 


jadilah 

kemu¬ 

dian 

maka mereka 
menafkahkannya 

Allah 

jalan 

dari untnk mereka 

menghalangi 

harta 

mereka 

X s 

J* % \ 

ji 

r;>: <" 


& 
o , 

\ 9 I * * 

i' 

* fs 

fit- 



.. * •» 



neraka 

Jahanam 

ke da¬ 
lam 

mereka 

kafir 

dan orang- 
orang yang 


mereka akan 
dikalahkan 

kemu- sesalan 

dian 

atas 

mereka 


W5 v$» k ££& & 3-3. <3 


dan Dia yang dari 

menjadikan baik 


van] 


10 ioji 


maka semuanya lalu me- sebagian atas seba- yang 

menjadikan-Nya numpukkan-Nya yang lain giannya buruk 


C&M JS © 


,> \ ?, >> 


’ pA Jj y. 

mereka neraka dalam 1 f 

itulali Jalianam 


kepada orang- kata- 

orang yang kanlah 37 


orang-orang 
yang merugi 


me¬ 

reka 


ojj oJujj -as u oj, lyy 1 




mereka dan sudah sung- apa (dosa- bagi diam- mereka jika mereka 
kembali jika lalu guh dosa) yang mereka puni berhenti kafir 




sehingga dan perangi- 

lah mereka 


38 


orang-orang 

dahulu 


maka bagi semuanya agama 

jilca Allah 


dan 

adalah 


!?j 3 oj 3 © U-J 4 Jii 


fitnah 

* 


£S\ aii Ss 


penolong dan sebaik- pelindung sebaik- pelindungmu Allah bahwa- maka 
40 baik baik sanya ketahuilah 


i i 
m 


i 


mereka dan/pada- Allah mengazab sehingga ada pada dan apa jt/’f* 


W 


11 
V 
- 5) 


m 


- p 




adalah dengan 

kalian apa yang 


<■ S’- 1 

.O 

! K3^!i- 
.11 
1 h 


m, 


m 


m 


•*/» xbsj' —*♦ 

Allah karena hendak mereka 

memisalikan 36 dikumpulkan 


?*• I 


I 


y 

11 


(sSfti 

1 


ItSft 
| v 


sunnah berlalu/ maka -|p2Sjii 

berlaku sungguh 


if E - <r1 A. -h < 


ada lagi tidak f i 


11 

■s : 


mereka dan Maha mereka dengan Allah maka mereka 

berpaling jika 39 Melihal keijakan apa yang sungguh berhenti |o J |t 


5 1: 

m 

m 

ft 



kampanqsunnah. org 


8. Al-Anfal 181 

34 Dan mengapa Allah tidak meng- 
hukum mereka padahal mereka meng- 
halang halangi (orang) untuk (men- 
datangi) Masjidil Haram dan mereka 
bukanlah orang-orang yang berhak 
menguasamya? Orang yang berhak 
menguasai(nya) hanyalah orang 
orang yang bertakwa tetapi ke¬ 
banyakan mereka tidak mengetahui. 

35 Dan salat mereka di sekitar Bait- 
ullah itu, tidak lain hanyalah siulan dan 
tepuk tangan. Maka rasakanlah azab 
disebabkan kekafiranmu itu 

36 Sesungguhnya orang orang yang 
kafir itu mengmfakkan harta mereka 
untuk menghalang halangi (orang) 
dari jalan Allah. Mereka akan (terus) 
mengmfakkan harta itu kemudian 
mereka akan menyesal sendiri, dan 
akhirnya mereka akan dikalahkan Ke 
dalam neraka Jahanamlah orang- 
orang kafir itu akan dikumpulkan, 

37 agar Allah memisahkan (goiong- 
an) yang buruk dari yang baik dan 
menjadikan (golongan) yang buruk itu 
sebagiannya di atas yang lam, lalu 
kesemuanya ditumpukkan Nya, dan 
dimasukkan-Nya ke dalam neraka 
Jahanam. Mereka itulah orang-orang 
yang rugi. 

38 Katakanlah kepada orang-orang 
yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan- 
kawannya), 'Jika mereka berhenti (dari 
kekafirannya) niscaya Allah akan 
mengampun; dosa-dosa mereka yang 
telah lalu danjika mereka kembali lagi 
(memerangi Nabi), sungguh berlaku 
(kepada mereka) sunnah (Allah ter- 
hadap) orang orang dahulu (dibmasa- 
kan).“ 

39. Dan perangilah mereka itu sampai 
tidak ada lagi fitnah dan agama hanya 
bagi Allah semata Jika mereka ber¬ 
henti (dari kekafiran), maka sesung¬ 
guhnya Allah Maha Melihat apa yang 
mereka kerjakan 

40 Dan jika mereka berpaling maka 
ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 
pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik 
pelindung dan sebaik-baik penolong 






































































































182 8. Al-Anfal 


JUZ10 

41. Dan ketahuilah sesungguhnya se 
gala yang kamu peroleh sebagai 
rampasan perang 363 maka seperlima 
untukAllah Rasul, kerabat Rasul anak 
yatim, orang miskin, dan ibnu safe//, 364 
(demiklan) jika kamu beriman kepada 
Allah dan kepada apa yang Kami 
turunkan kepada hamba Kami (Mu 
hammad) di hari Furqan? m yaitu pada 
hari bertemunya dua pasukan. Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu 

42 (Yaitu) ketika kamu berada di 
pinggir lembah yang dekat dan me- 
reka berada di pinggir lembah yang 
jauh sedang kafilah itu berada lebih 
rendah dari kamu. 366 Sekiranya kamu 
mengadakan persetujuan (untuk me 
nentukan hari pertempuran), niscaya 
kamu berbeda pendapat dalam me 
nentukan (hari pertempuran itu) te 
tapi Allah berkehendak melaksanakan 
suatu urusan yang harus dilaksana 
kan, 367 yaitu agarorangyang bmasa itu 
binasa dengan bukti yang nyata dan 
agar orang yang hidup itu hidup de 
ngan bukti yang nyata Sungguh Allah 
Maha Mendengar Maha Mengetahui, 

43. (ingatlah) ketika Allah memper- 
lihatkan mereka di dalam mimpimu 
(berjumlah) sedikit. Dan sekiranya 
Allah memperlihatkan mereka (ber¬ 
jumlah) banyak tentu kamu menjadi 
gentar dan tentu kamu akan ber 
bantah-bantahan dalam urusan itu 
tetapi Allah telah menyelamatkan 
kamu. Sungguh Allah Maha Menge 
tahui apa yang ada dalam hatimu. 

44. Dan ketika Allah memperlihatkan 
mereka kepadamu ketika kamu ber 
jumpa dengan mereka berjumlah se¬ 
dikit menurut penglihatan matamu 
dan kamu diperlihatkan-Nya ber¬ 
jumlah sedikit menurut penglihatan 
mereka itu karena Allah berkehendak 
melaksanakan suatu urusan yang ha 
rus dilaksanakan. Hanya kepada Allah 
segala urusan dikembalikan 

45 Wahai orang-orang yang beriman! 
Apabila kamu bertemu pasukan 
(musuh), maka berteguh hatilah dan se- 
butlah (nama) Allah banyak-banyak 
(berzikir dan berdoa) agar kamu ber 
untung. 


363. Harta yang dlperoleh dari orang orang 
kafir dengan melalui pertempuran sedang 
yang duperoleh tidak dengan pertempuran 
dmamai fat’. Pembagian tersebut dalam ayat 
ini lalah yang berhubungan dengan ganimah 
saja 

364. Seperlima dari ganimah itu dibagt 
kepada a). Allah dan rasul Nya b) Kerabat 
Rasul (Ban! Hasyim dan Bam Mutalib): c). 
Anak yatim. diOrang miskin. e) Ibnu sabil, 
yaitu orang yang sedang dalam perjalanan 
Sedang empat pertma dari ganimah Itu 
dibagi kepada mereka yang ikut bertempur 

365. Hari bertemunya dua pasukan pada 
Perang Badar hari turn at tanggai 17 Rama 
dan tahunkedua Hijriah Sebagian mufasir 


rCp 





T 

ur 

L_z! 


v £ 




-A 

XT 

!.■©?!! ■ jika 

% - 


» 
- -i 


i 

@§ 

IJ t 

IM 


: o 

£ | 


rnr- 

\i -?i 

. - 1 
* : 

IS 

ft 

.1 

: :«s- 

1 

>jL 

i r s 

J % 

\*C f 


r 

•M 


k 

m 


ilL. 

i 


m 




oU <v LSI ip^j 

dan un- seper- bagi maka sesuatu/ dari kalian rampas sesung- Dan ke- 
tuk Rasul limanya Allah sungguh apa saja (dalam perang) guhnya tahuilah 

U uXlilj JJJ'j <SA 


S' 

dan ibnu sabil 




dan orang- 
orang miskin 


dan anak- 
anak yatim 


kerabat dan untuk 
yang punya 


|| oUjjdl pj, iLtp & \Jy\ Zj dl 


** 

' i J : 

I 

ke- 


Furqmi 

(peraisah) 


pada hamba 

hari Kami 


atas Kamitu- dan kepada kepada (kalian) 
runkan apa yang Allah beriman 


kalian 


< > 


A © <> fs_ 

ke- Maha- sesuatu segala atas dan dua pa- pole- pada 

Ska 41 kuasa Allah sukan muan hari 

> » 'Si,,' ^ 

uh di pinggir dan dunia di pinggir kalian 

lembah mereka dekal lembah 

>» ii • x tX’ *Cj A. * s'x* A' & *■ 

» L? . JrJ) 


dan sedang 
kafilah 


perjan- 
jian itu 


da¬ 

lam 


pasti kalian 
berselisih 


kalian saling meng- dan se- 
adakan persetujuan kiranya 


dari 

kalian 


lebih 

rendah 


<<>&=» \p\ iii XJj 

di 


adalali ta 


suatu Allah karena hendak 


akan 


m * 



binasalah laksanakan 


urusan 

menetapkan 

tetapi 



^ Cj* 

i 

hiduplah 

keterang- dari/ 
an nyata dengan 


Allah 

dan sesung- keterang- dari/ 

guhnya an nyata dengan 

hidup orang 

yang 

binasa 


E SU5 &A& a iii fct 

SfTXiii _It! _Z : ..t. I t I... x .r.t _ « r. 


sedikit 


mimpimu di da- Allah tampakkan me- ke- Maha Me- sungguh Ma- 

lam reka kepadamu tika 42 ngetahui ha Mendengar 


3j 

urusan dalam dan pasti kalian ber- pasti kalian banvak (Allah) tampakkan dan st 


dan pasti kalian ber- pasti kai 
bantah-bantahan menjadi gentar 


kiranya 


dan 

ketika 43 


vle- 
lui 

l 

a 


dentin Maha Me- sung- telah me- Allah 
segala isi ngetahui guhDia nyelamatkan 


akan 

tetapi 




danDiajadikan sedikit penglihatan da- petjum- ke- (Allah) tampakkan 

kalian sedikit mata kalian lam paan kalian tika mereka pada kalian 


^A^===uJjL3J 




vj.b 

M' 

,ciTT: 

i 


Allah dan ke¬ 
pada 


dilaksa¬ 

nakan 


adalah ia 


pi 3 ^SJ ^1 a 

suatu AUah karena hendak penglihatan da- 

urusan menetapkan mereka lam 




lij. 1 j> 1 v • j Qjl l-gjLj tfX 1 


pasu- kalian apa- mereka 

kan bertemu bila beriman 


orang-orang 

yang 


wahai 


44 


segala 

urusan 


dikem¬ 

balikan 




sebanyak- (pada) 

banyaienya Allah 



dan ingat¬ 
lah kalian 


maka berteguh 
hatilah kalian 































































































£<» S''"/' ,-h kS rf»,>xx A i I >»t'I'x 

[yAJiis \y 3 lA yj Ajsjj -mi \y-^3 


kekuatan 

kalian 


dan 

hiking 


maka kalian kalian bcrban- danja- danrasul- (pada) dantaat- 
menjadi gentar tah-bantahan ngartlah Nya Allah lah kalian 


'&M \pp, % © y a a * 


9 V 0 ' 


seperti 

orang-orang 


kali danja- 

menjadi nganlah 46 


orang-orang 
yang sabar 


be- Allah sung- dan bersa- 


serta 


gull barlah kalian 


■M33 j -M 3 *MJ3 bt 'Jtr*- 




dan mereka meng- 
halang-balangi 


dan 

riya 


rasa rumah-nntiah 

angkuh mereka 


dan 


mereka 

yangkeluar 


MS iSj jjj %£D 6jh -»c Uj 4% Alii bP 


£ L 


bagi menjadikan dan meliputi mereka dengan dan Allah jalan 

mereka mcmandang baik ketika 47 keqakan apayaog Allah 


fp'\ st jg; s^A 1 


"f, 


dari 

pada 
hari ini 

bagi/terha- 
dap kalian 

yang 

menang 

tidak dan ia 

ada berkata 


pekerjaan 

mereka 



- AA 

Ilia 


% 

AA 

ia ber- 
balik 

kedua 

pasukan 

saling 

melihat 

maka 

tatkala 

bagi 

kalian 

peiin- 

dung 

dan sung¬ 
guh saya 


seorang 

manusia 


A t' '1 »• i *<v ^ »-.s 'ti-" s'-' V 

bjj-> X U *Sj\ tij. ^==lS* «-(Sjri Ql Abbkc- ^JP 


/ // 




kalian tidak apa saya sungguh dari pa- 

lihat yang melihat saya da kalian 


berlepas sungguli dan ia tiunitnya/ke atas 

din saya berkata belakang 


A > '' , 

JyXS ■> 


CL5I SjS bj ‘3 _itl Ol 


& > 


berkata ketika 


siksaan 


48 


sangat 

keras 


dan Allah 
Allah 


saya 

takut 


sungguh 

saya 


jMis}. prty'yS b, '3 o y uC M 




9 s 4 


>> 


,/ X > 1 >? 


agama 

mereka 


mereka ini telah penyakit 
menipu 


hati di dan orang- 

mereka dalam orang yang 


orang-orang 

munafik 


9>* ' y+ K \? <' 


49 


Maha- 

bijaksana 


Maha- Allah maka Allah atas/ 
perkasa sungguh kepada 


bertawakal dan barang 

siapa 


SASk ls3e'i k£i=> AA Abi ii oj-3 j!j 




mereka 

memukul 


para 

malaikat 


mereka 

kafir 


orang-2 

yang 


mewa- ke- kamu dan 

fatkan tika melihat kalau 


AljS Cp ^3 J 3 




Lsr 


> 


demiki- membakar siksaan dan rasakan- danbela- 

anitu 50 lah oleh kalian kang mereka 


muka 

mereka 




jn) p-^===uJol td-' 


51 


kepada 

hamba 


dengan 

aniaya 


tidak/ / Allah dan sesung- tangan-tangan 
bukan guhnya kalian sendiri 


di Au tgsr v? « Si'i i Jsr 


\ s"** 

Allah dengan mereka sebelum dari dan orang- 
ayat-ayat mengingkan mereka orang yang 


Fir'aun 


keluarga/ senipa 
pengikut keadaan 






> > < x <r 


52 


siksaan 


amat 

keras 


Maha- Allah sung- dengan dosa- Allah maka mengambil/ 
kuat guh dosa mereka menyiksa mereka 


w 

m 


mem- dengan 
perbuat apa yang 






Sr 


karm ’jhasahna/ion 


8. Al-Anfa! 183 

46 Dan taatilah Allah dan rasul-Nya 
dan janganlah kamu berselisih. yang 
menyebabkan kamu menjadi gentar 
dan kekuatanmu hilang dan bersabar- 
lah Sungguh Allah beserta orang 
orang sabar 

47 Dan janganlah kamu seperti orang 
orang yang keluar dari kam-pung 
haiamannya dengan rasa ang-kuh dan 
ingin dipuji orang (riya') serta 
menghalang halangi (orang) dari jalan 
Allah Allah meliputi segala yang 
mereka kerjakan 

48. Dan (mgatlah) ketika setan men¬ 
jadikan terasa indah bagi mereka per- 
buatan (dosa) mereka dan mengata- 
kan, 'Tidak ada (orang) yang dapat 
mengalahkan kamu pada hari ini, dan 
sungguh, aku adalah penolongmu,” 
Maka ketika kedua pasukan itu telah 
saling melihat (berhadapan) setan 
balik ke belakang seraya berkata, 
“Sesungguhnya aku berlepas diri dari 
kamu - aku dapat melihat apa yang 
kamu tidak dapat melihat se¬ 
sungguhnya aku takut kepada Allah ” 
Allah sangat keras siksa Nya 

49 (Ingatlah) ketika orang-orang mu 
nafik dan orang-orang yang ada 
penyakit di dalam hatmya berkata 
"Mereka itu (orang mukmm) ditipu 
agamanya (Allah berfirman) 'Barang 
siapa bertawakal kepada Allah, ke- 
tahuilah bahwa Allah Mahaperkasa 
Mahabijaksana." 

50. Dan sekiranya kamu melihat ketika 
para malaikat mencabut nyawa orang 
orang yang kafir sambil memukul 
wajah dan punggung mereka (dan 
berkata) "Rasakanlah olehmu siksa 
neraka yang membakar." 

51. Demikian itu disebabkan oleh per 
buatan tanganmu sendiri, Dan se¬ 
sungguhnya Allah tidak menzalimi 
hamba hamba Nya 

52 (Keadaan mereka) serupa dengan 
keadaan pengikut Fir'aun dan orang- 
orang yang sebelum mereka Mereka 
mengingkan ayat-ayat Allah maka 
Allah menyiksa mereka disebabkan 
dosa dosanya Sungguh Allah Maha- 
kuat lagi sangat keras siksa-Nya 


berpendapat bahwa ayat ini mengi 
syaratkan kepada permulaan turunnya Al- 
Qur anulKanm pada malam 17 Ramadan. 

366 Kaum muslimm waktu itu berada di 
pinggir lembah yang dekatke Mad nah dan 
orang orang kafir berada di pinggir lembah 
yang : auh dari Mad nah Sedang kafilah 
yang dipimpin oleh Abu Sufyan berada di 
tepi parita: kira-kira 5 mil dan Badar. 

367 Kemenangan kaum muslimin dan ke- 
hancuran kaum musyrikin 












































































































184 8. Al-Anfal 

53 Yang demikian itu karena se 
sungguhnya Allah tidak akan mengu- 
bah suatu mkmat yang telah diberi 
kan Nya kepada suatu kaum, hingga 
kaum itu mengubah apa yang ada 
pada diri mereka sendiri. Sungguh, 
Allah Maha Mendengar Maha Me- 
ngetahui, 

54. (keadaan mereka serupa dengan 
keadaan pengikut Fidaun dan orang- 
orang yang sebelum mereka. Mereka 
mendustakan ayat-ayat Tuhannya 
maka Kami membinasakan mereka di- 
sebabkan oleh dosa-dosanya dan 
Kami tenggelamkan Fldaun dan peng¬ 
ikut pengikutnya- karena mereka ada 
lah orang orang yang zalim 

55. Sesungguhnya makhluk bergerak 
yang bernyawa yang paling buruk 
dalam pandangan Allah lalah orang- 
orang kafir karena mereka tidak be 
riman 

56. (Yaitu) orang orang yang terikat 
perjanjian dengan kamu kemudian 
setiap kali berjanji mereka meng 
khianati janjinya sedang mereka tidak 
takut (kepada Allah). 

57 Maka jika engkau (Muhammad) 
mengungguli mereka dalam pepe 
rangan maka cerai beraikanlah orang 
orang yang di belakang mereka de¬ 
ngan (menumpas) mereka agar me¬ 
reka mengambil pelajaran. 

58. Dan jika engkau (Muhammad) 
khawatir akan (terjadinya) peng 
khianatan dari suatu golongan, maka 
kembalikanlah perjanjian itu kepada 
mereka dengan cara yang jujur. Sung 
guh Allah tidak menyukai orang yang 
berkhianat. 

59. Dan janganlah orang-orang kafir 
mengira bahwa mereka akan dapat 
lolos (dan kekuasaan Allah) Sungguh, 
mereka tidak dapat melemahkan 
(Allah). 

60. Dan persiapkanlah dengan segala 
kemampuan untuk menghadapi me¬ 
reka dengan kekuatan yang kamu 
miliki dan dari pasukan berkuda yang 
dapat menggentarkan musuh Allah, 
musuhmu, dan orang orang selain me 
reka yang kamu tidak mengetahuinya 
tetapi Allah mengetahuinya Apa saja 
yang kamu infakkan di jalan Allah 
mscaya akan dibalas dengan cukup 
kepadamu dan kamu tidak akan di 
zalimi (dirugikan) 

61. Tetapi jika mereka condong ke 
pada perdamaian, maka tenmalah dan 
bertawakallah kepada Allah Sungguh, 
Dia Maha Mendengar Maha Menge 
tahui. 



ma t a M. 


feat 

m 

y . ;t_ 
x 




*•* 

(J 

*/ 

/i* 


s' 

l^ 4 

s' 


y 

r 5 

dl 



mereka 

sehing- 

kaum 

atas Dia anuge- 

suatu 

peru- 

ada 

tidak 

Allah 

karena 

demi- 

mengubah 

ga 


rahkannya 

nikmat 

bahan 


akan 


sungguh 

kian itu 


tl '^*t X S Ai sf'S Y . AS\ S 

<_3 ‘ s-m X£=s> |oT| joAc v. * J'J |U 


keluarga/ serupa dengan 
pengikut keadaan 


Maha Me- Maha Allah dansesung- padadirime- apa 

53 ngetahui Mendengar guhnya reka sendiri yang 






r » \ i A A Y 


maka Kami bi- Tuhan dengan mereka men- sebelum dari 4 dan oiang- 
nasakan mereka mereka ayat-ayat dustakan mereka orang yang 


Firiaun 


$ W $j 3' 

orang-orang 4 adalah dan se- Fir'aun keluarga/ dan Kami dengan dosa- 

54_yang zalim mereka muanya pengikut tenggelamkan dosa mereka 

>*> s t sAA \w “'I << <i 

I oj. 


y> 


> > 




mereka tidak maka mereka orang-2 Allah di sisi binalang se- sesung- 
55 beriman mereka kafir yang melata buruk-2 gulinya 


S O' 

%(S 0= 

kali setiap pa- janji 

da mereka 

s'***? 

V • JysSjLS 

mereka merusak/ 
mengkhianati 

"A 

f 

kemu¬ 

dian 

»> 9 

dari me¬ 
reka 

' 9 SkS 

kalian meng¬ 
ambil perjanjian 

orang-orang 

yang 

* out T . 

jo ^ 

*** . * **A“* 

v56 

s' 


^ ><,s 

V yj 

dengan maka cerai- pepe- da- 

mereka beraikanlah rangan lam 

kalian mene- 
mui mereka 

maka 

jika 

56 

mereka 

takuf 

tidak dan 
mereka 


ot 




dari kalian sung¬ 
guh takut 


dan 

jika 57 


’JO (y* 

mereka mengambil supaya di belakang siapa 

pelajaran mereka mereka saja 


di 'Kb 




r 




orang-2 yang menyukai ti- Allah sung- sama/ atas kepada makalem- pengkhia- kaum/ 

ber khianat dak guh jujur yang mereka parkan natan golongan 


/~A < w * »-* Si &i*£" ivies' mi S' /•% 

Ojjzyv y \yu~vJ jij ^ 


mereka dapat ti- sesungguh- mereka ter- mereka orang-2 mengira danja- 
59 melemahkan dak nya mereka lepas lolos kafir yang nganlah 58 




j% h t y* » £ *■ t r5 S'* 

ckr’x)' yyj £ jr> Ot U jv-fJ 'jXSAj 


^ A. .. 

1 “ 


kuda 

yang dan 

ditambai dari 

keku- dari 
atan 

kalian 

sanggupi 

apa untuk dan siap- 

yang mereka kanlan 

. „> 
JO&Jl 

yy 

9 

Ot 


oJj ■£ >" 

p-£=»j-u>j 

43)1 

y 

j-te- 

s" > 5l S 
ft 'oSJy^J 

selain 

mereka 

dari 

dan orang- 
orang lain 

dan mu¬ 
suh kalian 

Allah 

musuh 

dengan- kalian meng- 

nya gentarkan 



A * 
%<s* ot 

J* * y s' 

1 Iaj 

it 9 

r 

4^Lo 

>y s 

jalan 

pada 

sesuatu dari 

kalian naf- dan apa 
kahkan yang 

mengeta¬ 
hui mereka 

Allah kalian menge- tidak 

tahui mereka 

,,>j' 

Z\' 

olj 

^ 0 


*5 

jA>\j 

^cjj. S2 y\ 

mereka 

condong 

dan 

jika 

60 

kalian 

dianiaya 

tidak 

dan 

kalian 

kepada dicukup- Allah 

kalian kan 


© aji ji % “iii '$> a pia 


!**✓ f 

Maha Maha Dia sungguh Allah atas/ danberta- kepa- maka con- untuk per- 

61 Mengetahui Mendengar Dia kepada wakallah danya donglah damaian 


31 tm, |.. n X W 

f ampmgsannari. org 





































































































kampungsannah. org 


8. Al-Anfal 185 

62 Dan jika mereka hendak mempu- 
mu maka sesungguhnya cukuplah 
Allah (menjadi pelindung) bagimu. 
Dialah yang memberikan kekuatan ke- 
padamu dengan pertolongan Nya dan 
dengan (dukungan) orang orang 
mukmm 

63. dan Dia (Allah) yang mem- 
persatukan hati mereka (orang yang 
beriman) Walaupun kamu meng 
mfakkan semua (kekayaan) yang 
berada di bumi, niscaya kamu tidak 
dapat mempersatukan hati mereka 
tetapi Allah telah mempersatukan hati 
mereka. Sungguh Dia Mahaperkasa 
Mahabyaksana. 

64 Wahai Nabi (Muhammad)i Cukup¬ 
lah Allah (menjadi pelindung) bagimu 
dan bagi orang orang mukmin yang 
mengikutimu 

65 Wahai Nabi (Muhammad)' Kobar- 
kanlah semangat para mukmin untuk 
berperang Jika ada dua puluh orang 
yang sabar di antara kamu, mscaya 
mereka dapat mengalahkan dua ratus 
orang musuh. Dan jika ada seratus 
orang (yang sabar) di antara kamu 
niscaya mereka dapat mengalahkan 
senbu orang kafir ka ena orang orang 
kafir itu adalah kaum yang tidak 
mengerti. 368 

66 Seka ang Allah telah meringan- 
kan kamu karena Dia mengetahui 
bahwa ada kelemahan padamu Maka 
jika di antara kamu ada seratus orang 
yang sabar niscaya mereka dapat 
mengalahkan dua ratus (orang mu¬ 
suh) dan jika di antara kamu ada 
seribu orang (yang sabar), niscaya me¬ 
reka dapat mengalahkan dua ribu 
orang dengan seizin Allah. Allah be- 
serta orang orang yang sabar. 

67 Tidaklah pantas bagi seorang nabi 
mempunyai tawanan sebelum dia 
dapat melumpuhkan musuhnya di 
bumi Kamu menghendaki harta 
benda duniawi sedangkan Allah 
menghendaki (pahala) akhirat (untuk- 
mu) Allah Mahaperkasa Mahabijak 
sana 

68 Sekiranya tidak ada ketetapan ter 
dahulu dari Allah niscaya kamu di- 
timpa siksaan yang besar karena 
(tebusan) yang kamu ambil 

69 Maka makanlah dari sebagian ram 
pasan perang yang telah kamu peroleh 
itu sebagai makanan yang halal lagi 
baik. dan bertakwalah ke-pada Allah. 
Sungguh, Allah Maha Pengampun 
Maha Penyayang 


368 Mereka tidak mengerti bahwa iber- 
perang itu haruslah untuk membela 
keyakinan dan menaati perintah Allah 
Mereka berperang hanya semata-mata 
mempertahankan tradisi Jahiliah dan mak 
sud-maksud duniawi lainnya. 





























































































































186 8. Al-Anfal 

70. Wahai Nabi (Muhammad)! Kata- 
kanlah kepada para tawanan perang 
yang ada di tanganmu, "Jika Allah me- 
ngetahui ada kebaikan di dalam hati- 
mu, niscaya Dia akan memberikan 
yang lebih baik dari apa yang telah di- 
ambil danmu dan Dia akan meng- 
ampuni kamu," Allah Maha Peng- 
ampun, Maha Penyayang. 

71. Tetapi jika mereka (tawanan itu) 
hendak mengkhianatimu (Muham¬ 
mad) maka sesungguhnya sebelum itu 
pun mereka telah berkhianat kepada 
Allah, maka Dia memberikan kekuasa- 
an kepadamu atas mereka, Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana 

72. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman dan berhijrah serta berjihad 
dengan harta dan jiwanya pada jalan 
Allah dan orang orang yang mem¬ 
berikan tempat kediaman dan mem- 
beri pertolongan (kepada Muhajirin), 
mereka itu satu sama lain saling me- 
lindungi Dan (terhadap) orang-orang 
yang beriman tetapi belum berhijrah, 
maka tidak ada kewajiban sedikit pun 
bagimu melindungi mereka, sampai 
mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka 
meminta pertolongan kepadamu 
dalam (urusan pembelaan) agama, 
maka kamu wajib memberikan per¬ 
tolongan kecuali terhadap kaum yang 
telah terikat perjanjian antara kamu 
dengan mereka Dan Allah Maha Me- 
lihat apa yang kamu kerjakan. 

73. Dan orang orang yang kafir, se- 
bagian mereka melindungi sebagian 
yang lain. Jika kamu tidak melaksana- 
kan apa yang telah diperintahkan 
Allah (saling melindungi), niscaya akan 
terjadi kekacauan di bumi dan ke- 
rusakan yang besar. 

74. Dan orang-orang yang beriman 
dan berhijrah serta berjihad di jalan 
Allah, dan orang-orang yang memberi 
tempat kediaman dan memberi per¬ 
tolongan (kepada orang Muhajirin) 
mereka itulah orang yang benar-benar 
beriman Mereka memperoleh ampun- 
an dan rezeki (nikmat) yang mulia 

75. Dan orang-orang yang beriman 
setelah itu, kemudian berhijrah dan 
berjihad bersamamu maka mereka 
termasuk golonganmu. Orang orang 
yang mempunyai hubungan kerabat 
itu sebagiannya lebih berhak terhadap 
sesamanya (daripada yang bukan ke¬ 
rabat) menurut Kitab Allah, Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu. 


m ■ 



litf 



un 

'•VIpM' 



l 


Ssl 


pZ ill ^ \ £3 j» ^!l 


Allah menge- jika 
tahui 


dari 


tangan 

kalian 


da- kepada kata- 
lam orang kanlah 


Nabi 


wahai 


Jt 

A 


P -p=L* %\ tL: S3. pS. C- pj& -j 


bagi dan Dia 
kalian akan ampuni 


dari 

kalian 


telah dari apa kebaikan/ Dia akan 
diambil yang lebih baik beii kalian 


keba¬ 

ikan 


hati-hari 

kalian 


da- 

lam 


\yl i 



b-WJd ob © 

! J^>Z) 

S' 

*•*< 

jyuP 


mereka 

berkhianat 

maka 

bcnar-2 

berkhianat 

kepadamu 

mereka dan 

benuaksud jika 70 

Maha 

Penyayang 

Maha 

Pengampam 

dan 

Allah 


oi 

*• x- 

££ ^5 fa 


o 

ai 

orang-2 

yang 

sesung¬ 
guhnya 71 

Maha- 

^bijaksana 

Maha Me- dan dari 

ngetahui Allah mereka 

lalu Dia me- 
mungkinkan 

sebe- dari 

him 

Allah 




i* / =>• .1^ * >/l// 1 ^ iV 






jalan 

di 

danjiwa 

mereka 

dengan har¬ 
ta mereka 

dan orang- 
orang yang 

&. 9/ 

sebagian 
yang Iain 

&J 

menjadi 

pelindung 

(£. 

sebagian r 

mereka 


p 

s' 

9 & 

zpp 

» * •> -'\f£ 

Ot 

mereka 

se- 

sesuatu 

dari menolong 

berhijrah 

hingga 

sedikit pun 

mereka 

^ ,V ^) 



dan mere¬ 
ka berjihad 


dan mere¬ 
ka berhijrah 


mereka 

beriman 




^9 K.S 


mereka 

itulah 


dan mereka memberikan dan orang- Allah 

menolong perlindnngan orang yang 


dari bagi tidak 
kalian ada 


mereka 

berhijrah 


dan tidak/ mereka 
belum beriman 


kauin 


atas ke¬ 
cuali 


memberi 

pertolongan 


maka wajib 
atas kalian 


agama 


da¬ 

lam 


mereka minta 
tolong pada kalian 


dan 

jika 




js 


S ''.A* K ** 

Cyp*. x AXx ,-jA La. j 






dan orang- 
orang yang 


72 


Maha 

Melihat 


kalian 

kerjakan 


dengan dan 
apa yang Allah 


perjan- 

jian 


dan antara 
mereka 


antara 

kalian 


P i£i ij&S fElji pLZ 


fitnah 


adalah' 

terjadi 


kalian melak- ke- 
sanakannya cuali 


sebagian 
yang lain 


menjadi 

pelindung 


sebagian 

mereka 


mereka 

kafir 


1^- ^ 



(yr) 


C0\ 

dan mereka 
berhijrah 

mereka 

beriman 

dan orang- 
orang yang 

yang 

73 besar 

dan ke- 
rusakan 

bumi 


A> 


p* 'iJvwj \jj\ <yd\j 


A 


■ iA ^ 


mere¬ 

ka 

mereka 

itulah 

dan mereka 
menolong 

memberi 

perlindungan 

dan orang- Allah 
orang yang 

jalan 

pada 

dan mereka 
begihad 

f ^ 

Oi 

0 

al'j * 

Or! 

s 

— , u> 

ZVJJ 


’A 



dari 

mereka 

beriman 

dan orang- 
orang yang 

yang 

74 mulia 

dan 

rezeki 

ampunan 

bagi 

mereka 

benar 

orang-orang 
yang beriman 


> >. 


I eLjjfi V ij/r jZ 




hubungan 

kerabat 


dan orang 
mempunyai 


dari 

kalian 


maka me¬ 
reka itu 


bersama 

kalian 


dan mereka 
beijihad 


dan mereka 
berhijrah 


sesu- 
dah itu 




3 $ 


75 


v 

-'r 's- > - - > - Jv dg*?i 

Malta Me- se- dengan Allah sesung- Allah Kitab dida- dengan seba- lebih 

igetahui suatu segala guhnya lam gian yang lain utama 




sebagian 

mereka 


| mMpm §g jtent X 




kampmgsannah.org 




























































































































p av i msm '• !>^i? Kif 





orang-orang 
1 musyrik 


« yz& & Ji ^ « -K 

dari kalian telah meng- orang 2 ke- dan rasul- Allah dari pemutusan 

adakan perjanjian yang pada Nya hubungan 


. r* 

mele- 

mahkan 


>*T 


c+'s’st c-'-'.f .-sfi • ,»> - < 

jrf^' U?J* ’ kj. l_y > W- ;? 3 


tidak/ baiiwa 
bukan kalian 


dan 

ketahuilah 


bulan 


empat 


mnka 

bumi 


makabeija- 
lanlah kalian 


l&J ^ 


f X<x A X, . V"h f<x s i. 

Oo'j Qp jjtytJsJl (j£p£ <Uii OL? ^ 


danrasul- 

Nya 


Allah 


dari 


dan suatu 
deklarasi 


orang- 
orang kafir 


menghi- Allah dan scsung- Allah 
rsakan guhnya 




orang-orang 

musyrik 


<yt 4 ^ o' jyt===^\ jgL\ pi o^Q\ ji. 

dari berle- Allah bahvva besar pada manusia kepa 


berle- Allah bahvva 
pas diri sunggguh 


manusia kepa- 


r>\ <rt' o* ’ |X 1 />< ’ tf & rf»,*xx 


niaka 

ketahuilah 


kalian 

berpaling 


dan 

jika 


kalian 

s: 


lebih 

baik 


maka kalian maka 

itu bertobat jika 


dan rasul- 
Nya 


n if <X .ajxf- x» 4t l x -" £ * 1 . *> 3-%-f 


yang 

pedih 


dengan 

siksa/azab 


mereka 

kafir 


orang-2 danberika- Allah melemahkan 
yang bar gembira 


tidak/ bahvva sung- 

bukan guh kalian 


2 f Sj jy&tS 'ii <2 


mereka mengu- 
rangi kalian 


ti- kemu- orang-orang 

dak dian musyrik 


dari kalian telah meng- 
adakan peijanjian 


orang-orang kecu- 

yang all 


till f -01 'o^-' plj 


sam- 

pai 


janji 

mereka 


kepada 

mereka 


maka sem- 
pumakan 


sese- 

oratig 


atas 

kalian 


mereka 

membantu 


fili %SJ\ g3i 66 Q 4#. sit Si i 


> > 


Haram 


bulan- 

bulan 


telah 

habis 


maka 

apabiia 


orang-oratig Dia me- Allah sesung- batas wak- 
4 yang bertakwa nyukai guhnya tu mereka 


dan kepunglah 
mereka 


>»>>X 

dan tangkap 
mereka 


oj* 9^ S' S 

kalian dapati/ 
jumpai mereka 


$£Z 5 \ ijsie 


di mana 
saja 


orang-omng 

musyiik 


maka 

bunuhlah 


yj$}\ \J6\j giS hi ji=i ft \j^\S 

salat dan mereka mereka maka tempat tiap- bagi dan duduk/ 

mendirikan 


mereka 

bertobat 


maka 

jika 


tempat 

pengintaian 


tiap- 

tiap 


mereka 


dan duduk/ 
intailah 


Si'< c u 


<*» -i. $■’<< s'* 1 ft X X » -^1 1>-1X 

Maha Maha Allah sesung- jalan makaberilah zakat dan mereka 

5 Penyayang Pengampun gulinya mereka kebebasan menunaikan 

/ / Sr^ i ^ * \ / > ^ «► | x-' 

iJjU-uOjj' (> 5 , Oo-’ ojj 


dia men 
dengar 

se- 

hingga 

makalin- mintaper- padaorang- 

dungilah dia lindunganmu orang musyrik 

dari sese- 

orang 

dan 

jika 

© 

c- 

yS 9 9S 

v * J y*XS> 

A <>>51 1 

2 

ii 3 S\ 

s* 

> 

JLS 

pt 

6 

mereka 

mengetahui 

tidak kaum karenasung- demi- tempat yang 
guh mereka kian itu aman baginya 

sampai- 
kan dia 

kemu- Allah 
dian 

firman 

|gp|g|| 


MS 

■ -i 

S875 4* ! *«; 

—, cSr* r 

-it:' * 

3'i '• 



dan sesuatu/ 
tidak sedikitpun : ^Vr 


9. At-Taubah 187 

AT-TAUBAH 

Surah ke ~ 9 § 

129 ayat Madanlyyah 

-.---■A 1 • 'A-W- f 

1. (Inilah pernyataan) pemutusan hu 
bungan dari Allah dan rasul-Nya ke¬ 
pada orang orang musyrik yang kamu 
telah mengadakan perjanjian (dengan 
mereka). 

2. Maka berjalanlah kamu (kaum 
musyriksn) di bumi selama empat bu¬ 
lan dan ketahuilah bahwa kamu tidak 
dapat melemahkan Allah, dan se 
sungguhnya Allah menghinakan 
orang-orang kafir 

3. Dan satu maklumat (pemberi- 
tahuan) dari Allah dan rasul Nya ke¬ 
pada umat manusia pada hari haji 
akbar 369 bahwa sesungguhnya Allah 
dan rasul Nya berlepas din dari orang 
orang musyrik. Kemudian jika kamu 
(kaum musyrikin) bertobat, maka itu 
lebih baik bagimu; dan jika kamu ber¬ 
paling, maka ketahuilah bahwa kamu 
tidak dapat melemahkan Allah. Dan 
berilah kabar gembira kepada orang- 
orang kafir (bahwa mereka akan men- 
dapat) azab yang pedih, 

4. kecuali orang orang musyrik yang 
telah mengadakan perjanjian dengan 
kamu dan mereka sedikit pun tidak 
mengurangi (isi perjanjian) dan tidak 
(pula) mereka membantu seorang pun 
yang memusuhi kamu, maka terhadap 
mereka itu penuhilah janjinya sampai 
batas waktunya Sungguh, Allah me- 
nyukai orang-orang yang bertakwa 

5. Apabiia telah habis bulan-bulan ha¬ 
ram, 370 maka perangilah orang-orang 
musyrik di mana saja kamu temui, 
tangkaplah dan kepunglah mereka, 
dan awasilah di tempat pengintaian 
Jika mereka bertobat dan me- 
laksanakan salat serta menunaikan 
zakat, maka berilah kebebasan kepada 
mereka Sungguh, Allah Maha Peng¬ 
ampun, Maha Penyayang. 

6 . Dan jika di antara kaum musyrikin 
ada yang meminta perlindungan ke- 
padamu, maka lindungilah agar dia 
dapat mendengar firman Allah, ke¬ 
mudian antarkanlah dia ke tempat 
yang aman baginya (Demikian) itu ka- 
rena sesungguhnya mereka kaum 
yang tidak mengetahui. 


i 


369. Berbeda pendapat mufasir tentang 
pengertian dengan haji akbar ada yang me- 
ngatakan hari Nahar, ada yang mengatakan 
hari Arafah Yang dimaksud dengan haji 
akbar di sim lalah haji yang terjadi pada 
tahun ke-9 Hijriah 

























































































































188 9. At-Taubah 

7. Bagaimana mungkin ada perjanjian 
(aman) di sisi Allah dan rasul-Nya 
dengan orang orang musyrik, kecuali 
dengan orang-orang yang kamu telah 
mengadakan perjanjian (dengan 
mereka) di dekat Masjidil Haram 
(Hudaibiyah), maka selama mereka 
berlaku jujur terhadapmu, hendaklah 
kamu berlaku jujur (pula) terhadap 
mereka. Sungguh, Allah menyukai 
orang orang yang bertakwa. 

8. Bagaimana mungkin (ada perjanjian 
demikian), padahal jika mereka 
memperoleh kemenangan atas kamu. 
mereka tidak memelihara hubungan 
kekerabatan denganmu dan tidak 
(pula mengindahkan) perjanjian Me¬ 
reka menyenangkan hatimu dengan 
mulutnya, sedang hatinya menolak. 
Kebanyakan mereka adalah orang- 
orang fasik (tidak menepati janji). 

9. Mereka memperjualbehkan ayat ayat 
Allah dengan harga murah, lalu 
mereka menghalang halangi (orang) 
dari jalan Allah. Sungguh, betapa 
buruknya apayang mereka kerjakan 

10. Mereka tidak memelihara (hubung¬ 
an) kekerabatan dengan orang muk 
min dan tidak (pula mengindahkan) 
perjanjian. Dan mereka itulah orang 
orang yang melampaui batas 

11. Dan jika mereka bertobat, me- 
laksanakan salat, dan menunaikan 
zakat, maka (berarti mereka itu) 
adalah saudara saudaramu seagama. 
Kami menjelaskan ayat ayat itu bagi 
orang-orang yang mengetahui. 

12 Dan jika mereka melanggar sum- 
pah setelah ada perjanjian, dan 
mencerca agamamu, maka perangilah 
pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesung- 
guhnya mereka adalah orang orang 
yang tidak dapat dipegang janjinya. 
mudah-mudahan mereka berhenti. 

13. Mengapa kamu tidak memerangi 
orang-orang yang melanggar sumpah 
(janjinya), dan telah merencanakan 
untuk mengusir Rasul, dan mereka 
yang pertama kali memerangi kamu? 
Apakah kamu takut kepada mereka, 
padahal Allah-lah yang lebih berhak 
untuk kamu takuti, jika kamu orang 
orang beriman. 


370 Yang dimaksud dengan bulari haram di 
sini ialah mas a empat bulan yang diben 
tenggang waktu kepada kaum musyrikin rtu 
yaitu mulai 10 Zulhijah (hari turunnya ayat 
ini), sampai dengan 10 Rabi 'ul Akhir 




















































































































s 


» ... 

(*- 


»'l >* I >!>• S» '. '•'> ” ^ f~ 

4iil 


> •* A. <z 


dan Dia akan dan Dia akan meng- dengan tangan- 

menolong kalian hinakan mereka tangan kalian 


Allah akan menga- 
zab mereka 


perangilah 

mereka 


9> *■ •*'' 


danDiamertg- 

hilangkan 


14 


■* A '• y ; > . fT" 

kaum. 


orang-orang 

yangberiman 


dada/ 

hati 


dan Dia akan meng- 
obati/melegakan 



^ & & di js. 


Maha- Maha Me- dan Diake- orang atas Allah danmene- 
bijaksana ngetahui Allah hendaki rima tobat 


hati 

mereka 


kemarah- 

an/panas 


\&&r z&\ a ^ aj a ;i 




s' 


mereka 

berjihad 


orang-2 Allah menge- dan/se- kalian akan bah- 
yang tahui dang belum dxbiarkan wa 


kalian 

mengira 


apa- 

kali 


15 


$>*“> Vj 4W oji 05- L?-^W 

orang-orang 
yangberiman 


dan 

tidak 


rasul- 

Nya 


dan Allah selain dan 
tidak 


mereka 

mengambil 


dan 

tidak 




r & 


~ A'' *£ \s fj?» ' 

my y • L»-j jyj>- 


bagi orang- ada/ ti- 

orang musyrik patut dak 16 


kalian 

kerjakan 


dengan Maha Me- dan teman 

apayang ngetahui Allah yangsetia 


y Sy+i > l £4 oi 


dengan 
kafi 


diri mere¬ 
ka sendiri 


mereka Allah 
mengakui 


masjid- 

masjid 


mereka me- untuk 

makimirkan 


s'’?! ' »> ^ ”"T *■ y / i 

Jup\s>£A CAa~>~ 


n 


kekal 


me- neraka dan di pekeijaan/ 
reka dalam amal mereka 


> » 


^ o- ^ 


akhirat 


dan 

hari 


kepada beriman siapa Allah 
Allah yang 


masjid- 

masjid 


memak- sungguh 
murkan hanyalah 


jis jjj ij^y\ s\j sjl2i fit 




< \* C\ 


maka rnudah- (pada) kecu- 

mudahan Allah all 


takut dan 
tidak 


zakat 


danme- 

nunaikan 


salat 


4>Ll^ 


>*VV 


pemberi 

minum 




apakah ka¬ 
lian jadikan 


HAJ 

18 



St 

O' 


orang-orang yang 
mendapat petunjuk 

dari mereka ada- 
lab/menjadi 

bah¬ 

wa 

mereka 

itu 




kemu- 

dian 




dan 

hari 


kepada ber- seperti 

Allah iman orang 


Masjidil Haram 


dan pemak- orang-2 

mur/pengurus berhaji 


ai*^ ^ i & s , !«• X • s' s' s' 


*1 


kaum 

memberi tidak 
petunjuk 

dan Allah 
Allah 

di sisi mereka 

sama 

tidak 

lah 

Allah jalan 

pada dan ber¬ 

jihad 

a 

s' 


\jj1C, 

/ 

Itjyibj 


jS $s* 

C^l < 

S) Sujiii 

** *s s' 

Allah 

jalan pada 

dan mere- 
ka berjihad 

dan mereka 
berhijrah 

mereka 

beriman 

orang-2 

yang 

orang-orang 
19 yang zalim 



& i 

&\ 

s' 

/» 



orang-2 yang 

mere- 

dan me- 

Allali 

disisi 

derajat 

lebih be- 

20 beruntung 

ka 

rekaitu 



sar/tinggi 







WBB 


danjiwa 

mereka 


kampmgsannah.org 


9. At-Taubah 


189 


14. Perangilah mereka, niscaya Allah 
akan menyiksa mereka dengan (per- 
antaraan) tanganmu dan Dia akan 
menghina mereka dan menolongmu 
(dengan kemenangan) atas mereka, 
serta melegakan hati orang-orang 
yang beriman. 


15. dan Dia menghilangkan kemarah- 
an hati mereka (orang mukmin). Dan 
Allah menerima tobat orang yang Dia 
kehendaki. Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana. 


16. Apakah kamu mengira bahwa ka 
mu akan dibiarkan (begitu saja), 
padahal Allah belum mengetahui 
orang-orang yang berjihad di antara 
kamu dan tidak mengambil teman 
yang setia selain Allah, rasul Nya dan 
orang-orang yang beriman. Allah 
Mahateliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan 


17. Tidaklah pantas orang orang musy- 
rik memakmurkan masjid Allah, pa¬ 
dahal mereka mengakui bahwa me¬ 
reka sendiri kafir Mereka itu sia-sia 
amalnya, dan mereka kekal di dalam 
neraka 


18. Sesungguhnya yang memakmur¬ 
kan masjid Allah hanyalah orang- 
orang yang beriman kepada Allah dan 
hari kemudian, serta (tetap) me- 
laksanakan salat, menunaikan zakat, 
dan tidak takut (kepada apa pun) 
kecuali kepada Allah. Maka mudah- 
mudahan mereka termasuk orang- 
orang yang mendapat petunjuk. 


19. Apakah (orang orang) yang mem- 
ben minuman kepada orang orang 
yang mengerjakan haji dan mengurus 
Masjidil Haram, kamu samakan 
dengan orang yang beriman kepada 
Allah dan hari kemudian serta berjihad 
di jalan Allah 7 Mereka tidak sama di 
sisi Allah. Allah tidak memberikan 
petunjuk ke-pada orang-orang zalim 


20 Orang-orang yang benman dan ber- 
hijrah serta berjihad di jalan Allah, 
dengan harta danjiwa mereka, adalah 
lebih tinggi derajatnya di sisi Allah 
Mereka itulah orang orang yang 
memperoleh kemenangan. 








































































190 9. At-Taubah 

21 Tuhan menggembirakan mereka 
dengan memberikan rahmat, keridaari 
dan surga, mereka memperoleh ke- 
senangan yang kekal di dalamnya, 

22. Mereka kekal di dalamnya selama 
lamanya. Sungguh, di sisi Allah ter- 
dapat pahala yang besar 

23 Wahai orang orang yang ber 
iman! Janganlah kamujadikan bapak- 
bapakmu dan saudara saudaramu se- 
bagai pelindung jika mereka lebih 
menyukai kekafiran daripada ke- 
imanan. Barang siapa di antara kamu 
yang menjadikan mereka pelindung 
maka mereka itulah orang orang yang 
zalim. 

24 Katakanlah, “Jika bapak bapakmu 
anak anakmu saudara saudaramu, 
istn istrimu, keluargamu, harta ke 
kayaan yang kamu usahakan, per 
dagangan yang kamu khawatirkan ke- 
rugiannya, dan rumah rumah tempat 
tinggal yang kamu sukai, lebih kamu 
cintai daripada Allah dan Rasul-Nya 
serta berjihad di jalan Nya maka 
tunggulah sampai Allah memberikan 
keputusan-Nya " Dan Allah tidak mem- 
beri petunjuk kepada orang orang 
fasik. 

25, Sungguh, Allah telah menolong 
kamu (mukminin) di banyak medan 
perang dan (ingatlah) Perang Hunain, 
ketika jumlahmu yang besar itu mem- 
banggakan kamu tetapi (jumlah yang 
banyak itu) sama sekali tidak berguna 
bagimu dan bumi yang luas itu terasa 
sempit bagimu, kemudian kamu ber- 
balik ke belakang dan lari tunggang- 
langgang. 

26. Kemudian Allah menurunkan ke- 
tenangan kepada rasul-Nya dan 
kepada orang-orang yang beriman 
dan Dia menurunkan bala tentara 
(para malaikat) yang tidak terlihat 
olehmu, dan Dia memmpakan azab 
kepada orang orang kafir Itulah balas- 
an bagi orang orang kafir 

















































































v 


'y Aa' \C MV* , ff. V,t > A" 

JJ&-& 4&\j *l_0 4 '—MP -M*? all) «— 


Maha dan Dia ke- orang- atas/ demikian/ sesu- dari Allah meneritna kemu- 
Pengampun Allah hendaki orang dari itu dah__ _ tobat dian 


»> t 


LjI \y~» \ 


/t'- 


m Lfcii. fe 


orang-orang 

musyrik 


sesungguh- mereka 

nya hanyalah beriman 


orang- 
orang yang 


wahai 


27 


Maha 

Petiyayang 




I V & \£> Jhm JO . ,^3 l ^y*t£s£ mr 




> / 


»/ // 


takun 

mereka 


sesu- 

dah 


Masjidil Haram 


mereka 


offU^ bt ^ 






jika karunia- dari Allah mengayakan 
Nya kalian 


menjadi 
miskin 


maka 

nanli 


<£t$\ \jbu © i: 


orang-orang perangilah 

yang oleh kalian 28 


Mahabijaksana 


ngetahui 


maka 

janganlah 

najis 


oij 

kalian takut/ 

dan 

khawatir 

jika 

Oi 

MM: 

g-v— 

sesung- 

Dia meng- 

guhnya 

hendaki 


fj^“ ^ <5j££2 *5? v-vs 








telah meng- apa mereka meng- dan kemudian/ dengan dan kepada 

haramkan yang haramkan tidak akhir hari tidak Allah 





lpj' tfe 


»>_ ^ » > ✓✓ c 2> 

* j Jo j, # a] 




3 


mereka orang-orang dan benar/ agama 
diberi yang hak 


mereka 

beragama 


dan dan rasul- 
tidak Nya 


Allah 


(v&j ^ aj y>6\ \ J ±2* i <j>- 51 


*>-sr 






orang-2 yang 
kecil/tunduk 


dan tangan/ dan 
mereka pafuh 


upeti mereka mem- se- 
beri/bayar hingga 


al-kitab 


<scjw ^ & a si ^ 


>» 




orang-orang 

Nasrani 


dan 

berkata 


Allah pntra TJzair 


orang-2 

Yahndi 


dan ber¬ 
kata 29 




» & i 


dengan mu- 
lut mereka 


ucapan 

mereka 


demikian 

itu 


Allah 


iil ^ r ~2\ 

putra 


Al-Masih 


> *\~z . .* 

J-# ot by^ 




membunuh/mem- sebehim/ dari 
binasakan mereka terdahulu 


mereka 

kafir 


orang-2 perka- 

yang taan 


mereka 

menirn 


jS 3 £~J \jklh 

mereka meng- 
ambil/menjadikan 


g OS "3 


ulama-ulama 

mereka 


30 


mereka di- 
palingkan 


bagai- Allah 
mana 


<21 ii 



putra dan Allah 

Al-Masih 

selain 

dari sebagai 

tuhan 

dan rahib-2/pen- 
deta mereka 

C |1_*!5 (Mi 

Vi 

** 

bj~y pO- 4 

yang Esa Tuhan untuk mereka 

menyembah 

melain- 

kan 

mereka dipe- 
rintahkan 

dan Maryam 

tidak 




\0 


f / * s» > k s* 


V\ aJi N 


31 


mereka sekutukan 


dan apa Mahasuci 

yang Dia 


Dia selain tuhan tidak 
ada 




kampungsunnah. org 


9. At-Taubah 


191 


27. Setelah itu Allah menerima tobat 
orang yang Dia kehendaki. Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang 


28. Wahai orang-orang yang beriman! 
Sesungguhnya orang-orang musyrik 
itu najis (kotor jiwa), karena itu 
janganlah mereka mendekati Masjidil 
Haram setelah tahun ini. 371 Dan jika 
kamu khawatir menjadi miskin (karena 
orang kafir tidak datang), maka Allah 
nanti akan memberikan kekayaan 
kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia 
menghendaki. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui, Maha-bijaksana. 


29. Perangilah orang-orang yang tidak 
beriman kepada Allah dan hari ke¬ 
mudian, mereka yang tidak meng- 
haramkan apa yang telah diharamkan 
Allah dan rasul-Nya dan mereka yang 
tidak beragama dengan agama yang 
benar (agama Allah), (yaitu orang- 
orang) yang telah diberikan kitab, 
hingga mereka membayar jizyah 
(pajak) dengan patuh sedang mereka 
dalam keadaantunduk. 


30. Dan orang-orang Yahudi berkata, 
"‘Uzair putra Allah," dan orang-orang 
Nasrani berkata, “Al-Masih putra 
Allah." Itulah ucapan yang keiuar dari 
mulut mereka. Mereka memru ucapan 
orang-orang kafir yang terdahulu. 
Allah melaknat mereka; bagaimana 
mereka sampai berpaling? 


31. Mereka menjadikan orang-orang 
alim (Yahudi), dan rahib-rahibnya 
(Nasrani) sebagai tuhan selain Allah, 372 
dan (juga) Al-Masih putra Maryam; 
padahal mereka hanya disuruh me- 
nyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak 
ada tuhan selain Dia. Mahasuci Dia 
dari apa yang mereka persekutukan. 


371 Tidak dibenarkan mengerjakan haji dan 
umrah Menurut pendapat sebagian mufasir 
lalah kaum musyrikm tidak boleh masuk 
daerah haram, balk untuk kepertuan haji dan 
umrah atau untuk keperiuan yang lam, 
setelah tahun 9 Hijriah 

372. Mereka mematuhi ajaran orang-orang 
alim dan rahib-rahib mereka dengan mem- 
babi buta, biarpun orang-orang alim dan 
para rahib itu menyuruh maksiat atau meng- 
haramkan yang halal. 







































































192 9. At-Taubah 

32. Mereka hendak memadamkan ca~ 
haya (agama) Allah dengan mulut 
(ucapan-ucapan) mereka, tetapi Allah 
menolaknya, malah berkehendak 
menyempurnakan cahaya-Nya, walau- 
pun orang-orang kafir itu tidak me- 
nyukai. 

33. Dialah yang telah mengutus rasul 
Nya dengan petunjuk (Al-Qur’an) dan 
agama yang benar untukdiunggulkan 
atas segala agama, walaupun orang- 
orang musyriktidak menyukai. 

34. Wahai orang-orang yang beriman! 
Sesungguhnya banyak dari orang- 
orang alim dan rahib-rahib mereka 
benar-benar memakan harta orang 
dengan jalan yang batil, dan (mereka) 
menghalang-halangi (manusia) dari 
jalan Allah. Dan orang-orang yang 
menyimpan emas dan perak dan tidak 
menginfakkannya di jalan Allah, maka 
berikanlah kabar gembira kepada 
mereka, (bahwa mereka akan men- 
dapat) azab yang pedih, 

35. (ingatlah) pada hari ketika emas 
dan perak dipanaskan dalam neraka 
Jahanam, lalu dengan itu disetrika 
dahi, lambung, dan punggung mereka 
(seraya dikatakan) kepada mereka, 
"Inilah harta bendamu yang kamu 
simpan untuk dirimu sendiri, maka 
rasakanlah (akibat dari) apa yang 
kamu simpan itu.' 1 

36. Sesungguhnya jumlah bulan me- 
nurut Allah ialah dua belas bulan, 
(sebagaimana) dalam ketetapan Allah 
pada waktu Dia menciptakan langit 
dan bumi, di antaranya ada empat bu¬ 
lan haram. Itulah (ketetapan) agama 
yang lurus, maka janganlah kamu 
menzalimi dirimu dalam (bulan yang 
empat) itu, dan perangilah kaum 
musyrikin semuanya sebagaimana 
mereka pun memerangi kamu se¬ 
muanya. Dan ketahuilah bahwa Allah 
beserta orang-orang yang takwa 


i 

i 

i 



O 




9 Z' 


se- Allah dan 

lain menolak 


dengan mu- Allah ca- mema- un- mereka ber- 
lut mereka haya damkan tuk kehendak 


J1 Jij ijy <jl 


yang 


Dia 


32 


orang-orang 

kafir 


bend walau- caha- menyem- akan 
pun ya-Nya pumakan 


cgjji jp &S\ ££ ^ 


agama atas untuk meme- yang 
nangkannya benar 


dan 

agama 


dengan 
petunjuk ’ 


rasul- 

Nya 


mengutus 




cjjjl L 


z§rj 2 \ 


orang-2 

yang 


wahai 


|YYj 

33 


orang-orang 

musyrik 


/XSn 


bend walau- seluruhnya 
pun 


* 9 *, 


in 


h\ 


sungguh mere¬ 
ka memakan 


dan 

rahib-rahib 


ulama-ulama 

(Yahudi) 


dari 


kebanyakan/ sesung- mereka 

sebagian besar guhnya beriman 




o* 


Allah jalan 


dari 




dan mereka meng¬ 
halang-halangi 


Aljdt o-UJl 


• ✓ • > 

dengan 

batil 


harta 




mereka menaf- dan 

kahkannya tidak 


dan 

perak 


mereka 

menyembunyikan 


dan orang- 
orang yang 



'<*4 

© 

^ > 


alii 


dipa¬ 

naskan 

pada 

nail 

yang 

34 pedih 

dengan 

siksaan 

makaberitakan 
kepada mereka 

Allah 

jalan 




dan lambung 
mereka 


dahi dengan- maka/lalu Jahanam neraka/ da- atasnya 

mereka nya dibakarlah apt lam 


p u |c_£s; r lii 


kalian apa maka untuk 

adalah yang rasakanlah diri kalian 


kalian apa yang inilah dan punggung 

simpan (harta) mereka 


/// * i /* CT^ ^ \ 


belas dua Allah di sisi 


bulan bilangan sesung¬ 
guhnya 35 


kalian 

simpan 


J6% 52- (5 Jm a ! 

dan langit Dia men- pada Allah ketetapan dalam 

bumi 


Irt* 

Dia men- pada Allah ketetapan dalam bulan 

ciptakan hari 


-ST . 


/V 

y# 



ts* 

Lp* 

di da- 
lamnya 

kalian 

menganiaya 

maka 

jangan 

yang 

lurus 

agama 

demi- 

kianitu 

yang di- 
hormati 

empat di anta¬ 

ranya 


t^=» ur 


sebagai- semuanya/ 

mana menyelurah 


> ,// 






orang-orang 

musyrik 


dan 

perangilah 


diri 

kalian 


© ciP\ g a % psjb(2 

orang-orang beserta Allah bahwa danketa- semuanya/ mereka meme- 

36 yang bertakwa sungguh huilah menyelurah rangi kalian 






































































9. At-Taubah 


193 


37 Sesungguhnya pengunduran (bu- 
lan haram) itu hanya menambah 
kekafiran. Orang-orang kafir disesat- 
kan dengan (pengunduran) itu, me- 
reka menghalalkannya suatu tahun 
dan mengharamkannya pada suatu 
tahun yang lain, agar mereka dapat 
menyesuaikan dengan bilangan yang 
diharamkan Allah, sekaligus mereka 
menghalalkan apa yang diharamkan 
Allah. (Oleh setan) dijadikan terasa 
indah bagi mereka perbuatan per- 
buatan buruk mereka. Dan Allah tidak 
member! petunjuk kepada orang 
orang yang kafir 

38. Wahai orang orang yang beriman! 
Mengapa apabila dikatakan kepada 
kamu, "Berangkatlah (unttik berpe- 
rang) di jalan Allah," kamu merasa 
berat dan ingin tinggal di tempatmu? 
Apakah kamu lebih menyenangi ke- 
hidupan di dunia daripada kehidupan 
di akhirat 7 Padahal kenikmatan hidup 
di dunia ini (dibandmgkan dengan ke¬ 
hidupan) di akhirat hanyalah sedikit 

39. Jika kamu tidak berangkat (untuk 
berperang), niscaya Allah akan meng 
hukum kamu dengan azab yang pe- 
dih dan menggantikan kamu dengan 
kaum yang lain, dan kamu tidak akan 
merugikan-Nya sedikit pun. Dan Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu 

40. Jika kamu tidak menolongnya (Mu¬ 
hammad), sesungguhnya Allah telah 
menolongnya (yaitu) ketika orang 
orang kafir mengusirnya (dari Mekah); 
sedang dia salah seorang dari dua 
orang ketika keduanya berada daiam 
gua ketika itu dia berkata kepada 
sahabatnya “Jangan engkau ber 
sedih, sesungguhnya Allah bersama 
kita." Maka Allah menurunkan ke- 
tenangan kepadanya (Muhammad) 
dan membantu dengan bala tentara 
(malaikat-malaikat) yang tidak terlihat 
olehmu, dan Dia menjadikan seruan 
orang-orang kafir itu rendah Dan 
firman Allah itulah yang tinggi Allah 
Mahaperkasa, Mahabijaksana 






















































































































194 9. At-Taubah 


41. Berangkatlah kamu baik dengan 
rasa ringan maupun dengan rasa be- 
rat, dan berjihadlah dengan harta dan 
jiwamu di jalan Allah Yang demikian 
itu adalah lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui. 

42. Sekiranya (yang kamu serukan ke 
pada mereka) ada keuntungan yang 
mudah diperoleh dan perjalanan yang 
tidak seberapa jauh, niscaya mereka 
mengikutimu, tetapi tempat yang di- 
tuju itu terasa sangat jauh bagi me¬ 
reka Mereka akan bersumpah dengan 
(nama) Allah, “Jikalau kami sanggup, 
niscaya kami berangkat bersamamu,'' 
Mereka membinasakan diri sendiri 373 
dan Allah mengetahui bahwa mereka 
benar-benar orang orang yang ber 
dusta 

43. Allah memaafkanmu (Muhammad) 
Mengapa engkau memberi izin ke- 
pada mereka (untuk tidak pergi ber 
perang), sebelum jelas bagimu orang 
orang yang benar-benar (berhalang- 
an) dan sebelum engkau mengetahui 
orang orang yang berdusta 7 

44. Orang orang yang beriman kepa- 
da Allah dan hari kemudian, tidak akan 
meminta izin (tidak ikut) kepadamu 
untuk berjihad dengan harta dan jiwa 
mereka. Allah mengetahui orang 
orang yang bertakwa 

45 Sesungguhnya yang akan memin¬ 
ta izin kepadamu (Muhammad), 
hanyalah orang orang yang tidak 
beriman kepada Allah dan hari ke¬ 
mudian, dan hati mereka ragu, karena 
itu mereka selalu bimbang dalam ke- 
raguan. 

46. Dan jika mereka mau berangkat, 
niscaya mereka menyiapkan persiapan 
untuk keberangkatan itu, tetapi Allah 
tidak menyukai keberangkatan me¬ 
reka, maka Dia melemahkan keinginan 
mereka, dan dikatakan (kepada mere¬ 
ka), "Tinggallah kamu bersama orang 
orang yang tmggal itu ” 

47. Jika (mereka berangkat bersama 
mu) niscaya mereka tidak akan 
menambah (kekuatan)mu, malah ha- 
nya akan membuat kekacauan, dan 
mereka tentu bergegas maju ke depan 
di celah-celah barisanmu untuk meng- 
adakan kekacauan (di barisanmu); 
sedang di antara kamu ada orang 
orang yang sangat suka mendengar- 
kan (perkataan) mereka. Allah me¬ 
ngetahui orang orang yang zalim 


373. Mereka akan binasa disebabkan sumpah 
palsu mereka. 



r 




dan jiwa 
kalian 


dengan 
harta kalian 


dan berjihadlah 


dan 

berat 


dalam kea- berangkat- 

daan ringan lah kalian 



oi jk- aid cl 


41 


kalian me¬ 
ngetahui 


kalian jika bagi lebih demiki- Allah jalan di 
kalian baik an itu 


jauh dan tentu mereka seda 

tetapi mengikuti kamu bera; 

> s/i » /■ !> , ''4 « 


dan tentu mereka sedang/tak danpeija- dekat/mudah harta/keun- ada kalau 

tetapi mengikuti kamu berapa jauh lanan diperoteh tungan 


tentu kami ke- 
luar/berangkat 


kami, 

sanggup 


ka- dengan 

lau Allah 


dan mereka 
akan bersumpah 


jarak peijalan- atas 
anyangdituju mereka 


3 px. k, '&£. 4-c 


sungguh orang- bahwasa- Dia me- dan 
42 orang yang dusta nya mereka ngetahui Allah 


diri 

mereka 


mereka mem- bersama 

binasakan kalian 




crang-orang bagi menjadi se- kepada kamu mem- meng- pada Allah tnema- 
yang kamu jelas hingga mereka beri izin apa kamu afkan 




orang-2 

yang 


akan minta izin tidak 
kepada kamu 43 


orang-orang 

yangberdusta 


dan kamu mereka 

mengetahui benar 




\ t 


> 


dengan harta 
mereka 


mereka 

beijihad 


untuk kemudian 


dan 

hari 


k A§k* i 


mereka 

beriman 


S** * 






orang-2 akan meminta izin sesungguh- teihadap orang-2 Maha Me- dan dan diri/jiwa 

yang kepadamu nya hanyalah 44 yang bertakwa ngetahui Allah mereka 


>SM ^lj a -3 


>> 


-> 


maka hati 

mereka mereka 


dan 

ragu-ragu 


kemudian 


dan 

hari 


kepada 

Allah 


mereka 

beriman 


tidak 


T, . A' 

bib' ib 


keluar/ 

berangkat 


mereka dan 

hendak kalau 


UOj 

45 




mereka 

bimbang 


keragu-ragu- di da- 
an mereka lam 


$43 ai ^ r£)j a BteJ 


maka Dia me- keberangkat- Allah tidak akan per- untuk tentu mereka 

nahan mereka an mereka menyukai tetapi siapan itu menyiapkan 


\jprjJ*- J3 @ 


£ bA-*3i 


bersama- mereka kelu- ka- 

sama kalian ar/berangkat lau 46 


orang-2 yang 
duduk/tinggal 


bersa- duduk lah/ting- dan di- 

ma gallah kalian katakan 




mereka meng- 
hendaki kalian 


celah-celah dan tentu mereka kerusakan kecuali/ mereka me- tidak- 
kalian bergegas maju selain liambah kalian lah 


@ CrulJill 



& 

(V® 

•r*> I-" 

Oy*— 


?i 

pada orang-2 

47 yang zalim 

Maha 

Mengetahui 

dan 

Allah 

pada 

mereka 

orang-2 yang su¬ 
ka mendengarkan 

dan/sedang 
di antara kalian 

fitnah/ke- 

kacauan 



mp gsunnurhurg 

















































































V \m1pU H 


jp- j>j£>X' ^2-lS J4-* cjt -xlii 




r>1 4 


7 j 




sampai 


imtuk danmereka sebelum/ dari fitnah/ke- mereka telah sung- 

kamu putar balikkan dahulu kacauan mencari-cari guh 


48 


orang-orang yang 
tidak menyukai 


» J's 

dan 

mereka 








&i\ 


Allah urusan dan me- 
(agama) nanglah 


kebe- 

naran 


datang 


l| j i X? » u-X-jl JjA-o ^ p— 

fitnah dalam ingatlah/ kamu membuat dan bagi izin- iaber- orang dandiantara 

ketahuilah fitnah kepadaku jangan saya kanlali kata yang mereka 


‘ rg-==Lj L 4J2Z—>E -*3 ^ • j l J yjak-~M 


s' -s’ 
dengan orang- 
orang kafir 


sungguh 

mekpiiti 


neraka 

Jahanam 


dan 

sungguh 


mereka 

terjeramus 


-t z \ ' Etr * 

•><-.—-X /s _ 

menimpamu/ dan menjadikan me- 

kamu mendapat jika reka tak senang 



suatu 

kebaikan 


menimpamu/kar jika 
mu mendapat 




berpaiing 


dahulu 




u vi £ 


£21 


9 / 

jJj 


is* > 

• ** ^ 

urusan/ kepu- 
tusan karat 

kami telah 
mengambil 

sesung¬ 

guhnya 

mereka 

berkata 

suatu benca¬ 
na/ musibah 

> < 
9 9 , 

i: 

foOi 






telah apa mela- menim- tidak kata- 

menetapkan yang inkan pa kami akan kanlah 50 


orang-orang 
yang gembira 


dan 

mereka 


s mIs! yt> LJ 'awi 


orang-orang 

yangberiman 


maka/hendak- 
nya bertawakal 


Allah dan atas / pelindung Dia bagi Allah 

kepada kami kami 


lj£~3 t ^*1- ~ 


9^ 


dan/se- 

danekami 


dua ke¬ 
baikan 


salah 

satu 


kecu- bagi 

ali kami 


kalian 

tunggu-tunggu 


J* J 5 © 

apakah kata- 


kanlah 51 


sisi-Nya 


*• “* ^ ^ tt 

• P wJlA-x) <uil 0* pJVJ < jA)_/U 

dari dengan Allah akan Dia timpa- bah- bagi kamime- 

suatu azab kanpada kalian wa kalian nunggu-2 

1^1 l ‘Z*'i Wf Of 

bi. L^-XjU jl 



kata¬ 
kanlah 52 

orang-orang 
yang menunggu 

bersama 

kalian 

sesungguh- maka 

nya kami tunggulah 

dengan ta- atau 
ngan kami 

9^- 9 ^ 

adalah 

kalian 

■pi 

suneguh 

kalTan 

dari 

kalian 

SM 

diteri¬ 
ma ia 

§ 

tidak 

akan 

dengan atau 
terpaksa 

iSjl 

dengan 

sukarela 

i- -i 
\yUu\ 

infakkan 

nafkah 

mereka 

1 dari 
mereka 

K-'Zt 

di¬ 

terima 

& y s '/'/' 

o' 

untuk menghalangi 

mereka < 

for) 

danti- 

lak ada 53 

„ 1 

orang-orang 
yang fasik 

kaum 

salat i 

mereka datang/ 
mengetjakan 

% 

dan 

tidak 

> 

dan rasul- 
Nya 

-I \-tr~ 

i-X ^ 

l o r 0 ^—-=» 

sesungguhnya kecuali 
mereka 

mereka 

kafir 


[MJ 

54 


x > 

O’ 

orang-orang 
yang terpaksa 


p-A? 

dan 



pyyt 

% 


> p_Sj 

c 

VI 

mela¬ 

inkan 

mereka me- 
nafkahkan 

dan 

tidak 

malas 

dan me¬ 
reka 

mela¬ 

inkan 



9. At-Taubah 195 


48. Sungguh, sebelum itu mereka me- 
mang sudah berusaha membuat 
kekacauan dan mengatur berbagal 
macam tipu daya bagimu (memutar- 
balikkan persoalan), hmgga datang- 
lah kebenaran (pertolongan Allah) 
dan menanglah urusan (agama) Allah, 
padahal mereka tidak menyukainya 

49. Dan di antara mereka ada orang 
yang berkata, “Berilah aku izin (tidak 
pergi berperang) dan janganlah eng- 
kau (Muhammad) menjadikan aku ter- 
jerumus ke dalam fitnah ' Ketahuilah, 
bahwa mereka telah terjerumus ke 
dalam fitnah Dan sungguh, Jahanam 
meliputi orang orang yang kafir 

50. Jika engkau (Muhammad) men¬ 
dapat kebaikan, mereka tidak senang, 
tetapi jika engkau ditimpa bencana, 
mereka berkata, "Sungguh, sejak 
semula kami telah berhati-hati (tidak 
pergi berperang)," dan mereka ber¬ 
paiing dengan (perasaan) gembira 

51. Katakanlah (Muhammad), “Tidak 
akan menimpa kami melamkan apa 
yang telah ditetapkan Allah bagi kami. 
Dialah pelindung kami, dan hanya 
kepada Allah bertawakallah orang- 
orang yang beriman." 

52. Katakanlah (Muhammad) “Tidak 
ada yang kamu tunggu-tunggu bagi 
kami, kecuali salah satu dari dua ke¬ 
baikan (menang atau mati syahid). 
Dan kami menunggu nunggu bagi 
kamu bahwa Allah akan menimpakan 
azab kepadamu dari sisi-Nya, atau 
(azab) melalui tangan kami. Maka 
tunggulah, sesungguhnya kami me¬ 
nunggu (pula) bersamamu." 

53. Katakanlah (Muhammad), "Infak- 
kanlah hartamu. baik dengan sukarela 
maupun dengan terpaksa. namun 
(infakmu) tidak akan diterima Se¬ 
sungguhnya kamu adalah orang 
orang yang fasik." 

54. Dan yang menghalang-halangi 
infak mereka untuk diterima adalah 
karena mereka kafir (ingkar) kepada 
Allah dan rasul-Nya dan mereka tidak 
melaksanakan salat, melamkan de 
ngan malas dan tidak (pula) meng 
infakkan (harta) mereka melainkan 
dengan rasa enggan (terpaksa) 


i 


i 




































































































196 


9. At-Taubah 


55. Maka janganiah harta dan anak 
anak mereka membuatmu kagum. 
Sesungguhnya maksud Allah dengan 
itu adalah untuk menyiksa mereka da- 
lam keh dupan dunia dan kelak akan 
mati dalam keadaan kafir. 

56 Dan mereka (orang orang munafik) 
bersumpah dengan (nama) Allah 
bahwa sesungguhnya mereka ter- 
masuk golonganmu; namun mereka 
bukanlah dari golonganmu, tetapi 
mereka orang orang yang sangat 
takut (kepadamu) 

57. Sekiranya mereka memperoleh tern- 
pat perlindungan gua gua atau lu- 
bang lubang (dalam tanah), mscaya 
mereka pergi (lari) ke sana dengan 
secepat cepatnya 

58 Dan di antara mereka ada yang 
mencelamu tentang (pembagian) se- 
dekah (zakat) jika mereka diberi 
bagian mereka bersenang hati, dan 
jika mereka tidak diberi bagian tiba 
tiba mereka marah 

59. Dan sekiranya mereka benar-benar 
rida dengan apa yang diberikan 
kepada mereka oleh Allah dan rasul- 
Nya, dan berkata Cukuplah Allah bagi 
kami, Allah dan rasul Nya akan mem- 
berikan kepada kami sebagian dari 
karunia Nya Sesungguhnya kami 
orang-orang yang berharap kepada 
Allah" 

60 Sesungguhnya zakat itu hanyalah 
untuk orang orang fakir orang miskm 
amil zakat, yang dilunakkan hatinya 
(mualaf) untuk (memerdekakan) 
hambasahaya untuk (membebaskan) 
orang yang berutang untuk jalan 
Allah dan untuk orang yang sedang 
dalam perjalanan sebagai kewajiban 
dari Allah Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana. 

61. Dan di antara mereka (orang mu 
nafik) ada orang orang yang me- 
nyakiti hati Nabi (Muhammad) dan 
mengatakan, ’Nabi mempercayai se- 
mua apa yang didengarnya Kata- 
kanlah, “Dia mempercayai semua yang 
baik bagi kamu, dia ber man kepada 
Allah mempercayai orang orang muk- 
min dan menjadi rahmat bagi orang 
orang yang beriman di antara kamu." 
Dan orang orang yang menyakiti 
Rasulullah akan mendapat azab yang 
pedih. 


A. 


\ 




j'ii ££ Ci ySfci % $$ iCC % 

untuk menyik- Allah menghen- sungguh anak-anak dan harta ben- menarik makaja- 

sa mereka daki hanyalah mereka jangan da mereka hati kamn_riganlah 


- 'S'h * K 

1^1 p~A<> 

orang-orang dan/sedang jiwa/nyawa dan akan mela- dunia kehidupan da- dengan- 

55 kafir mereka mereka yang/binasa lam nya 


pA Uj> p-=.- =txJ p-^] 4lib sJjiUj 


akan tetapi 
mereka 


dari mereka dan tidak/ benar-2 bagian bahwa sesung- dengan dan mereka 

kalian bukan dari kalian guhnya mereka (nama) Allah bersumpab 


** > 


S lit: 





gua-gua 

atai 

ternpat pdV- 
lindungan 

mereka 

memperoleh 

tika- 

lau 

56 

mereka kaum 

takut 



^ <T 

r&j 


p-Jbj 

-Jl 

< < 

•fu 

i 


dia men- 
eela kamu 

orang 

yang 

dan di anta¬ 
ra mereka 57 

mereka lari se- 
cepat-cepatnya 

dan 

mereka 

kepa- 

danya 

tentu mere¬ 
ka betpaling 

tempat masuk/ 
lubang-lubang 

atau 



i^L*, Iji 3 JC p qIj ljl(jU 


tiba-2/ darinya mereka tidak dan mereka ber- darinya mereka maka 

tatkala diberi jika senang hati diberi jika 


sedekah- dalam/ 

sedekah tentang 


di 

> > L t 

> 4 ^' 

c 

1 - 4 " 

\y*L> 


Allah 

diberikan ke¬ 
pada mereka 

apa 

yang 

(mereka) 

rida 

mereka 

sungguh-2 


A' 


dan 


p-jfc 




mereka menjadi 
marah 


mere¬ 

ka 


* iCsjic iii &Z. vprs; 


Ax 




karu- 

nia-Nya 


dari 


Allah 


akan memberi 
kepada kami 


Allah 


dan mereka 
berkata 


Qi 


dan rasul- 
Nya 

'-'Z 


ill Jl 151 


sedekah 

(zakat) 


sesunggulinya 

hanyalah 


59 


berharap 


Allah 


ke- sungguh dan rasul- 
pada kami Nya 


hati 

mereka 

dan pata 

miiallaf(dibujuk) 

i"- 

atasnya/ 

zakat 

SyCij \j 

dan amil/ dan orang- 

pengums orang miskin 

untuk orang- 
orang fakir 


Jb ^ Ajj 


yang dalam 
perjalanan 

dan orang- Allah 
orang 

jalan 

dan di da- dan orang-orang memerde- 

1am/untuk yang berutang kakanbudak 

dandi 

dalam/untuk 







Mahabijaksana 





Allah 


dan 


-O* 

ketetapan 




; S ii ** ? 


yang apa yang kata- 
baik didengarnya kanlah 

apa yang ia 

didengarnya (Nabi) 

dan mereka 
mengatakan 

Nabi 

mereka 

menyakiti 

orang-orang 

yang 

bagi orang- 
orang yang 

dan menja¬ 
di rahmat 


> 

o\'9-3 

dan ia mem¬ 
percayai 


> »> 

ia ber- 
iman 


c 

As s 

pada carang- 
oiangmukmin 

y s* 
kepada 
Allah 

i . 

bagi 

kalian 



61 


$ 

yang 

pedih 


azab 


?* 

bagi 

mereka 


<jrbU*j ly 4 


Rasulullah 


(mereka) 

menyakiti 


dan orang- 
orang yang 


di antara 
kalian 


beriman 































































































9. At-Taubah 197 

62. Mereka bersumpah kepadamu de- 
ngan (nama) Allah untuk menyenang- 
kan kamu, padahal Allah dan rasul- 
Nya lebih pantas mereka mencari 
keridaan-Nya jika mereka orang 
mukmin. 

63. Tidakkah mereka (orang munafik) 
mengetahui bahwa barang siapa 
menentang Allah dan rasul-Nya, maka 
sesungguhnya neraka Jahanamlah 
baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah 
kehinaan yang besar. 

64. Orang-orang munafikitu takutjika 
diturunkan suatu surah yang me- 
nerangkan apa yang tersembunyi di 
dalam hati mereka Katakanlah (ke- 
pada mereka), 'Teruskanlah beroiok- 
olok (terhadap Allah dan rasul-Nya.' 
Sesungguhnya Allah akan mengung- 
kapkan apa yang kamu takuti itu. 

65. Dan jika kamu tanyakan kepada 
mereka, niscaya mereka akan men- 
jawab, "Sesungguhnya kami hanya 
bersenda gurau dan bermain-main 
saja." Katakanlah, "Mengapa kepada 
Allah, dan ayat-ayat-Nya serta rasul- 
Nya kamu selalu berolok-olok?" 

66. Tidak perlu kamu meminta maaf, 
karena kamu telah kafir setelah 
beriman iika Kami memaafkan se- 
bagian dari kamu (karena telah tobat). 
niscaya Kami akan mengazab golong- 
an (yang lain) karena sesungguhnya 
mereka adalah orang-orang yang (se¬ 
lalu) berbuatdosa 

67. Orang-orang munafik laki-laki dan 
perempuan, satu dengan yang lain 
adalah (sama) mereka menyuruh (ber- 
buat) yang mungkar dan mencegah 
(perbuatan) yang makruf dan mereka 
menggenggamkan tangannya (kikir). 
Mereka telah melupakan kepada 
Allah, maka Allah melupakan mereka 
(pula) Sesungguhnya orang-orang 
munafik itulah orang-orang yang 
fasik. 

68. Allah menjanjikan (mengancam) 
orang-orang munafik laki-laki dan 
perempuan dan orang-orang kafir 
dengan neraka Jahanam. Mereka kekal 
di dalamnya Cukuplah (neraka) itu 
bagi mereka Allah melaknat mereka, 
dan mereka mendapat azab yang 
kekal. 









































































































198 9. At-Taubah 

69 (keadaan kamu kaum munafikdan 
musyrikin) sepertl orang orang se- 
belum kamu mereka lebih kuat dari- 
pada kamu dan lebih banyak harta 
dan anak anaknya Maka mereka telah 
menlkmati bagiannya dan kamu telah 
menikmati bagianmu sebagalmana 
orang-orang yang sebelummu me 
nikmati bagiannya dan kamu mem- 
percakapkan (hal hal yang batil) 
sebagaimana mereka mempercakap- 
kannya Mereka Itu sia-sia amalnya di 
dunia dan di akhirat Mereka itulah 
orang orang yang rugi 

70 Apakah tidak sampai kepada 
mereka berita (tentang) orang-orang 
yang sebelum mereka (yaitu) kaum 
Nuh ‘Ad Samud kaum Ibrahim pen 
duduk Madyan, dan (penduduk) ne 
geri negeri yang telah musnah 7 Telah 
datang kepada mereka rasul rasul de 
ngan membawa bukti-bukti yang 
nyata Allah tidak menzaiimi mereka 
tetapi merekalah yang menzaiimi diri 
mereka sendiri, 

71. Dan orang orang yang beriman 
laki laki dan perempuan sebagian me¬ 
reka menjadi penolong bagi sebagian 
yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) 
yang makruf dan mencegah dari yang 
mungkar melaksanakan salat, me- 
nunaikan zakat dan taat kepada Allah 
dan Rasul Nya. Mereka akan diberi 
rahmatoleh Allah Sungguh Allah Ma- 
haperkasa Mahabijaksana 

72 Allah menjanjikan kepada orang 
orang mukmin laki laki dan perempu¬ 
an, (akan mendapat) surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai, 
mereka kekal di dalamnya, dan (men 
dapat) tempatyang baikdi surga ‘Adn. 
Dan keridaan Allah lebih besar. Itulah 
kemenangan yang agung. 








































































9. At-Taubah 199 

73. Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) 
orang orang kafir dan orang orang 
munafik, dan bersikap keraslah ter- 
hadap mereka Tempat mereka ada- 
lah neraka Jahanam. Dan itulah se- 
buruk buruktempat kembali. 

74. Mereka (orang munafik) bersumpah 
dengan (nama) Allah, bahwa mereka 
tidak mengatakan (sesuatu yang 
menyakiti Muhammad) Sungguh, 
mereka telah mengucapkan per- 
kataan kekafiran, dan telah menjadi 
kafir setelah Islam, dan menginginkan 
apa yang mereka tidak dapat men 
capainya; 37 ” dan mereka tidak mencela 
(Allah dan rasul-Nya) sekiranya Allah 
dan rasul Nya telah melimpahkan 
karunia-Nya kepada mereka. Maka jika 
mereka bertobat, itu adalah lebih baik 
bagi mereka, dan jika mereka ber 
paling mscaya Allah akan mengazab 
mereka dengan azab yang pedih di 
dunia dan akhirat; dan mereka tidak 
mempunyai pehndung dan tidak 
(pula) penolong di bumi. 

75. Dan di antara mereka ada orang 
yang telah berjanji kepada Allah, 
“Sesungguhnya jika Allah memberikan 
sebagian dari karunia-Nya kepada 
kami, mscaya kami akan bersedekah 
dan mscaya kami termasuk orang 
orang yang saleh." 

76. Ketika Allah memberikan kepada 
mereka sebagian dari karunia-Nya, 
mereka menjadi kikir dan berpaling, 
dan selalu menentang (kebenaran) 

77. Maka Allah menanamkan kemu- 
nafikan dalam hati mereka sampai 
pada waktu mereka menemui Nya, 
katena mereka telah mengingkari janji 
yang telah mereka ikrarkan kepada- 
Nya dan (juga) karena mereka selalu 
berdusta. 

78. Tidakkah mereka mengetahui bah¬ 
wa Allah mengetahui rahasia dan 
bisikan mereka, dan bahwa Allah me¬ 
ngetahui segala yang gaib? 

79. (Orang munafik) yaitu mereka yang 
mencela orang-orang beriman yang 
memberikan sedekah dengan sukarela 
dan yang (mencela) orang-orang yang 
hanya memperoleh (untuk disedekah- 
kan) sekadar kesanggupannya, maka 
orang-orang munafik itu menghina 
mereka. Allah akan membalas peng- 
hinaan mereka, dan mereka akan 
mendapat azab yang pedih 


374. Mereka ingin membunuh Nabi Mu 
hammad saw 














































































































200 9. At-Taubah 

80. (Sama saja) engkau (Muhammad) 
memohonkan ampunan bagi mereka 
atau tidak memohonkan ampunan 
bagi mereka. Walaupun engkau me¬ 
mohonkan ampunan bagi mereka 
tujuh puluh kali, Allah tidak akan 
memberi ampunan kepada mereka. 
Yang demikian itu karena mereka ing- 
kar (kafir) kepada Allah dan rasul-Nya. 
Dan Allah tidak memberi petunjuk ke¬ 
pada orang-orang yang fasik. 

81. Orang-orang yang ditinggaikan 
(tidak ikut berperang), merasa gem- 
bira dengan duduk-duduk diam se- 
peninggal Rasulullah. Mereka tidak 
suka berjihad dengan harta dan jiwa 
mereka di jalan Allah dan mereka ber- 
kata, "Janganlah kamu berangkat 
(pergi berperang) dalam panas tenk 
ini." Katakanlah (Muhammad), 'Api 
neraka Jahanam lebih panas," jika 
mereka mengetahui. 

82. Maka biarkanlah mereka tertawa 
sedikitdan menangisyang banyak, se- 
bagai balasan terhadap apa yang 
selalu mereka perbuat. 

83. Maka jika Allah mengembalikan- 
mu (Muhammad) kepada suatu go 
iongan dari mereka (orang-orang 
munaflk) kemudian mereka meminta 
izin kepadamu untuk keluar (pergi 
berperang), maka katakanlah, 'Kamu 
tidak boleh keluar bersamaku selama 
lamanya dan tidak boleh memerangi 
musuh bersamaku. Sesungguhnya 
kamu telah rela tidak pergi (ber¬ 
perang) sejak semula Karena itu 
duduklah (tinggallah) bersama orang- 
orang yang tidak ikut (berperang) ' 

84. Dan janganlah engkau (Muham¬ 
mad) melaksanakan salat untuk se- 
seorang yang mati di antara mereka 
(orang-orang munafik), selama lama¬ 
nya dan janganlah engkau berdiri 
(mendoakan) di atas kuburnya. Se¬ 
sungguhnya mereka ingkar kepada 
Allah dan rasul-Nya dan mereka mati 
dalam keadaan fasik. 

85. Dan janganlah engkau (Muham¬ 
mad) kagum terhadap harta dan anak- 
anak mereka. Sesungguhnya dengan 
itu Allah hendak menyiksa mereka di 
duma dan agar nyawa mereka me- 
layang, sedang mereka dalam ke¬ 
adaan kafir. 

86. Dan apabila diturunkan suatu 
surah (yang memerintahkan kepada 
orang-orang munafik), 'Berimanlah 
kepada Allah dan berjihadlah ber¬ 
sama rasul-Nya,' niscaya orang-orang 
yang kaya dan berpengaruh di antara 
mereka meminta izin kepadamu 
(untuk tidak berjihad) dan mereka ber- 
kata, 'Biarkanlah kami berada bersama 
orang orang yang duduk (tinggal di 
rumah)" 


§mm \ 


<;,i> 

,o: 

•#i 

11 

>■ i 

m 

m 

■4 

y 








HI 

& 
Upwrj); 
> - ' 




S' 

m 


H-i 


1 I 


l 




Mi 


fc 3l I 


w 

y 

iWl 

4 •> 
C I 


I 

O 


f 1 

fL 


-A *s -A : i &*/{ =-• 


£$ *3 ;\ * 


■ ■fr ft) I 

kali tujuh bagi kamu motion- kalau- bagi karaumohon- ti- atau bagi kamumohon- 
puluh mereka kan ampunan pun mereka kan ampunan dak mereka kan ampunan 


" -i - 


dan rasul- 
Nya 


kepada 

Allah 


mereka 

kafir 



** 



tiT 

j2jO 

$ 

karena sung- 

demi- 

bagi 

Allah 

memberi 

maka 

guh mereka 

kianitu 

mereka 


ampun 

tidak 


9 * l , ^ 




orang-2 yang 
ditinggaikan 


merasa 

gembira 80 


orang-orang 
yang fasik 


kaum 


memberi tidak dan 
petunjuk Allah 


..Uj\jl *taS oi ^ Jjij ObA- 


dengan har¬ 
ta mereka 


mereka untuk dan mereka Allah utusan 
beijihad tidak suka 


di 

belakang 


dengan tinggal/ 
duduk mereka 


js a \£p •* ijiisj iii 3 ^ 

Jahanam api/ kata- panas da- kalian jangan- dan mere- Allah jalan di dandiri/ji- 

neraka kanlah terik lam berangkat lah ka berkata wa mereka 






banyak dan mereka sedikit maka mereka 

akan menangis akan tertawa 


mereka mereka jika panas lebih/ 
81 mengetahui sangat 


4juU« 





c 

f*T?' 

^ % 


uy 


suatu 

ke- Allah 

mengemba- 

maka 

mereka 

adalah dengan 

pemba- 

golongan 

pada 

likan kamu 

jika 

82 keijakan 

mereka bagi apa 

lasan 


iyj ’A 5 ' 




6 . |, dan tidak selama- ber- kalian tidak maka ka- untuk 

akan boleh lamanya samaku keluar akan takanlah keluar 


maka mereka minta dari 

izin kepada kamu mereka 


|(/> Jjl JiyuUb [ybUu 

maka duduk- kali per- dengan du- kalian rela/ sesungguh- musuh bersa- kalian 

lah kalian tama duk/ tinggal senang hati nya kalian malcu berperang 


> r 

■ 3 i 

GJ 


<fr4 

& 

£ 

<P“ % © 

Sviidl 

••s'S’ 

// 

e 

kamu 

dan 

selatna- 

yang 

di antara 

sese- 

atas 

kamu me- dan 

orang-2 yanetak 

bersa- 

jLt berdiri 

A l 

jangan lamanya 

mati 

mereka 

orang 


nyalatkan jangan 83 

ikut berperang 

ma 


OjAj p-Aj IjyO p-rl 3 

orang-orang dan me- dan me- dan rasul- kepada mereka sesungguh- kubur- diatas 
fasik reka reka mati Nya Allah kafir nya mereka nya 


*■> ^ r£ 




jo o' 4jdt -bji bA. pOsiy*' jfj CM) 

menyiksa un- Allah meng- sungguh dananak- harta benda menarik dan 

mereka tuk hendaki hanyalah anak mereka mereka hati kamu jangan 84 

Yy (j4\ sS''*-'' * v* 

b JJ ^ c>3j^±==> p-A? 4 4? 




dan 

jika 


85 


orang-orang dan/sedang diri/nyawa danmela- 

kafir mereka mereka yanglah 


dunia 


di dengan- 
nya 


'-iUjsUwjii '3_XAb>-_j 4jib o* 


minta izin ke¬ 
pada kamu 


rasul- ber- dan beijihad- kepada berimanlah hendak- suatu ditu- 

Nya sama lah kalian Allah kalian nya surah runkan 


86 


orang-orang basa- adalah biaikan- dan mereka di antara orang-orang yang 

yang duduk ma kami lah kami berkata mereka memputiyai kesaoggupan 



ImMMm 





v 


toy 




























































































9. At-Taubah 201 

87 Mereka rela berada bersama 
orang orang yang tidak pergi ber 
perang, 375 dan hati mereka telah ter- 
tutup, sehingga mereka tidak me 
mahami (kebahagiaan beriman dan 
berjihad) 

88 Tetapi Rasul dan orang orang yang 
beriman bersama dia, (mereka) ber¬ 
jihad dengan harta dan jiwa Mereka 
itu memperoleh kebaikan Mereka itu- 
lah orang orang yang beruntung. 

89 Allah telah menyediakan bag> me¬ 
reka surga yang mengalir dr bawahnya 
sungai sungai, mereka kekal di da- 
lamnya. Itulah kemenangan yang 
agung 

90, Dan di antara orang orang Arab 
Badui datang (kepada Nabi) me 
ngemukakan alasan agar diberi izin 
(untuk tidak pergi berperang) sedang 
orang-orang yang mendustakan Allah 
dan rasul Nya, duduk berdiam. Keiak 
orang orang yang kafir di antara me¬ 
reka akan ditimpa azab yang pedih. 

91 Tidak ada dosa (karena tidak pergi 
berperang) atas orang yang lemah, 
orang yang sakit, dan orang yang tidak 
memperoleh apa yang akan mereka 
infakkan apabila mereka berlaku 
ikhlas kepada Allah dan rasul-Nya. 
Tidak ada alasan apa pun untuk me- 
nyalahkan orang orang yang berbuat 
baik Dan Allah Maha Pengampun 
Maha Penyayang 

92 dan tidak ada (pula dosa) atas 
orang orang yang datang kepadamu 
(Muhammad) agar engkau memberi 
kendaraan kepada mereka, lalu eng- 
kau berkata, “Aku tidak memperoleh 
kendaraan untuk membawamu," lalu 
mereka kembali, sedang mata mereka 
bercucuran air mata karena sedih, di- 
sebabkan mereka tidak memperoleh 
apa yang akan mereka infakkan (untuk 
ikut berperang) 

93. Sesungguhnya alasan (untuk me- 
nyalahkan) hanyalah terhadap orang 
orang yang meminta izin kepadamu 
(untuk tidak ikut berperang) padahal 
mereka orang kaya Mereka rela ber¬ 
ada bersama orang orang yang tidak 
ikut berperang dan Allah telah me- 
ngunci hati mereka sehingga mereka 
tidak mengetahui (akibat perbuatan 
mereka) 


375 Perempuan, anak-anak, orang yang 
lemah, orang yang sakit, dan orang yang 
sudah tua. 














































































































202 9. At-Taubah 


JUZ11 

94. Mereka (orang-orang munafik 
yang tidak ikut berperang) akan 
mengemukakan alasannya kepada- 
rtiu ketika kamu telah kembali kepada 
mereka Katakaniah (Muhammad) 
'Janganlah kamu mengemukakan alas- 
an kami tidak percaya lagi kepada- 
mu, sungguh, Allah telah memberi- 
tahukan kepada kami tentang berita- 
mu Dan Allah akan mehhat pekerjaan- 
mu, (demikian pula) rasul Nya kemu- 
dian kamu dikembalikan kepada 
(Allah) Yang Maha Mengetahui segala 
yang gaib dan yang nyata, lalu Dia 
memberitakan kepadamu apa yang 
telah kamu kerjakan." 

95. Mereka akan bersumpah ke¬ 
padamu dengan nama Allah, ketika 
kamu kembali kepada mereka, agar 
kamu berpaling dari mereka Maka. 
berpalmglah dari mereka, karena se- 
sungguhnya mereka itu berjiwa kotor 
dan tempat mereka neraka Jahanam, 
sebagai balasan atas apa yang telah 
mereka kerjakan 

96. Mereka akan bersumpah ke 
padamu agar kamu bersedia me- 
nerima mereka Tetapi sekalipun kamu 
menerima mereka Allah tidak akan 
rida kepada orang-orang yang fasik. 

97. Orang-orang Arab Badui itu lebih 
kuat kekafiran dan kemunafikannya, 
dan sangat wajar tidak mengetahui 
hukum-hukum yang diturunkan Allah 
kepada rasul-Nya Allah Maha Me¬ 
ngetahui, Mahabijaksana, 

98. Dan di antara orang orang Arab 
Badui itu ada yang memandang apa 
yang diinfakkannya (di jalan Allah) 
sebagai suatu kerugian: dia menanti 
nanti marabahaya menimpamu, me- 
rekalah yang akan ditimpa mara¬ 
bahaya Allah Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui. 

99. Dan di antara orang-orang Arab 
Badui itu ada yang beriman kepada 
Allah dan hari kemudian, dan meman¬ 
dang apa yang diinfakkannya (di jalan 
Allah) sebagai jalan mendekatkan diri 
kepada Allah dan sebagai jalan untuk 
(memperoleh) doa Rasul Ketahuilah 
sesungguhnya infak itu suatu jalan 
bagi mereka untuk mendekatkan diri 
(kepada Allah). Kelak Allah akan 
memasukkan mereka ke dalam rahmat 
(surga) Nya; sesungguhnya Allah Ma¬ 
ha Pengampun, Maha Penyayang. 











































































kampungsunnah. org 


9. At-Taubah 203 

100. Dan orang-orang yang terdahulu 
lagi yang pertama-tama (masuk Islam) 
di antara orang-orang Muhajirin dan 
Ansar dan orang-orang yang meng- 
ikuti mereka dengan baik, Allah rida 
kepada mereka dan mereka pun rida 
kepada Allah. Allah menyediakan bagi 
mereka surga-surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal 
di dalamnya selama lamanya. Itulah 
kemenangan yang agung 

101. Dan di antara orang-orang Arab 
Badui yang (tinggal) di sekitarmu, ada 
orang-orang munafik. Dan di antara 
penduduk Madinah (ada juga orang- 
orang munafik), mereka keterlaluan 
dalam kemunafikannya Engkau (Mu¬ 
hammad) tidak mengetahui mereka, 
tetapi Kami mengetahumya. Nanti 
mereka akan Kami siksa dua kali, 
kemudian mereka akan dikembalikan 
kepada azab yang besar 

102. Dan (ada pula) orang lain yang 
mengakui dosa dosa mereka, mereka 
mencampuradukkan pekerjaan yang 
baik dengan pekerjaan lain yang buruk 
Mudah-mudahan Allah menerima tobat 
mereka Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 

103. Ambillah zakat dari harta mereka, 
guna membersihkan 376 dan menyuci- 
kan 377 mereka, dan berdoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doamu itu 
(menumbuhkan) ketenteraman jiwa 
bagi mereka. Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. 

104. Tidakkah mereka mengetahui, 
bahwa Allah menerima tobat hamba- 
hamba-Nya dan menerima zakat(nya), 
dan bahwa Allah Maha Penenma Tobat, 
Maha Penyayang? 

105. Dan katakanlah, 'Bekerjalah kamu, 
maka Allah akan melihat pekerjaan- 
mu, begitu juga rasul-Nya dan orang- 
orang mukmin, dan kamu akan dikem¬ 
balikan kepada (Allah) Yang Menge¬ 
tahui yang gaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa 
yang telah kamu kerjakan.” 

106. Dan ada (pula) orang-orang lam 
yang ditangguhkan sampai ada 
keputusan Allah; mungkm Allah akan 
mengazab mereka dan mungkin Allah 
akan menerima tobat mereka. Allah 
Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 


376 Zakat membersihkan mereka dari 
kekikiran dan cinta yang berlebihan 
terhadap harta. 

377 Zakat menyuburkan sifat-sifat kebaik- 
an dalam hati mereka dan memper 
kembangkan harta mereka 












































































204 9. At-Taubah 

107. Dan (di antara orang-orang mu- 
nafik itu) ada yang mendirikan masjid 
untuk menimbulkan bencana (pada 
orang orang yang beriman), untuk 
kekafiran, dan untuk memecah belah 
di antara orang-orang yang beriman, 
serta untuk menunggu kedatangan 
orang-orang yang telah memerangi 
Allah dan rasul-Nya sejak dahulu 378 
Mereka dengan pasti bersumpah, 
"Kami hanya menghendaki kebaikan.' 1 
Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka 
itu pendusta (dalam sumpahnya). 

108. Janganlah engkau melaksa- 
nakan salat dalam masjid itu selama 
lamanya Sungguh. masjid yang didiri- 
kan atas dasar takwa sejak hari per- 
tama adalah lebih pantas engkau 
melaksanakan salat di dalamnya Di 
dalamnya ada orang orang yang ingin 
membersihkan diri. Allah menyukai 
orang orang yang bersih. 

109. Maka apakah orang-orang yang 
mendirikan bangunan (masjid) atas 
dasar takwa kepada Allah dan 
keridaan(-Nya) itu lebih baik, ataukah 
orang orang yang mendirikan bangun- 
annya di tepi jurang yang runtuh, lalu 
(bangunan) itu roboh bersama-sama 
dengan dia ke dalam neraka Jahan- 
am’ Allah tidak member! petunjuk 
kepada orang-orang yang zalim 

110. Bangunan yang mereka dirikan 
itu senantiasa menjadi penyebab 
keraguan dalam hati mereka, sampai 
hati mereka hancur. 3 ” Dan Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana. 

111. Sesungguhnya Allah membeli 
dari orang-orang mukmin baik diri 
maupun harta mereka dengan mem- 
berikan surga untuk mereka Mereka 
berperang di jalan Allah; sehingga 
mereka membunuh atau terbunuh, 
(sebagai) janji yang benar dari Allah di 
dalam Taurat, Injil, dan Al Qur’an. Dan 
siapakah yang lebih menepati janjinya 
selain Allah’ Maka, bergembiralah 
dengan jual bell yang telah kamu laku- 
kan itu dan demikian itulah kemenang- 
anyang agung 


378 Yang dimaksud dengan "orang yang 
telah memerangi Allah dan rasul Nya sejak 
dahulu" ialah seorang pendeta Nasrani 
bemama Abu Amir yang mereka tunggu- 
tunggu ke-datangannya dari Syria untuk 
melaksanakan salat d masjid yang mereka 
dirikan serta membawa tentara Romawi yang 
akan memerangi kaum muslimin Tetapi Abu 
'Amir tidakjadi datang, karena ia mati di Syria. 
Dan masjid yang didirikan kaum munafik itu 
diruntuhkan atas perintah Rasuiullah saw. 
berkenaan dengan wahyu yang diterimanya 
setelah kembali dan Perang Tabuk. 

379 Sampai mereka mati Ada yang menaf- 
sirkan, apabila mereka tidak dapat bertobat 
lag i 





•€kS3 1 '! 


V 



^ Gfe i3w S£2i 




antara dan untuk me- dan 

mecah-belah kekafiran 


kemu- 

daratan 


masjid mereka mengam- dan orang- 
bil/ menjadikan orang yang 


cM Ot ■—<j-d bv— 

sebelumnya/ dan ra- Allah telah me- kepada orang- dan menunggu/ orang-orang 

sejak dahulu sul-Nya merangi orang yang menyambut mukmin 

s'** • s cl / ii »>r. J'l. o 

(sungguh) orang-2 sesungguh- men- dan kebaikan se- kamimeng- tidak dan sungguh me- 
pendusta nya mereka jadi saksi Allah lain hendaki reka bersumpah 








per- dari/ takwa 
tama sejak 


atas didirikan sungguh selama- di da- kamu jangan- 
(dasar) masjid lamanya lamnya berdiri lah 107 


i»> C ^ > -5 j? .> '3' S ' 

I *“ 1 j* . t <ro j i |/ .» ' ii » • * » .. , l Z. i a> 

o' JCj ^ o' (Jp^ 

(mereka) mem- untuk mereka se- iaki-laki di da- di da- kamu ber- untuk lebih hak/ hari 

bersihkan diri nang/ingin lamnya lamnya diri/salat patut 


/ / ' 


<r/i ✓ r> 


bangun- 

annya 


<,< * '"'A -5 * 

.oh 91 y * -^.r7r>I\ 4iSi_j 


4 > A, 


mendirikan maka apakah 

orang-orang yang 108 


orang-orang 
yang bersih 


Dia me- dan 

nyukai Allah 


if^t ^ ^ st \ 9 < A ^ i, 

i fy* p jy>- sp y 

Allah pada 


bangu- men- orang atau- lebih 

natinya dirikan yang kah baik 


dan ke- 
ridaan 




takwa atas 
(dasar) 


9' .Ti if w . i^S .» I<< \ y 

j aWIj ju jvljss Li-Hi ^ 

memberi tidak dan Jahanam api ! da- dengan- maka yang jurang pinggir atas 

petunjuk Allah neraka lam nya (dia) runtuh runtuh 




numbuhkan) mereka yang bangun-2-an senantiasa 
keraguan bangun 


mereka 


109 


orang-orang 
yang zalim 


kaum 


@ ip 

^1,' 

Aiitj i 

fuaJti 

o\ VI 

>> 

0- 

Maha- Maha Me- 

110 bijaksana ngetahui 

dan hati 

Allah mereka 

telah putus/ 
hancur 

bah- ke- 
wa cuali 

hati 

mereka 

dalam 




c 

3 Si f 

dan harta diri-diri 

mereka mereka 

orang-orang 

mukmin 

dan 

membeli 

Allah sesung¬ 
guhnya 





maka mereka Allah jalan 
membunuh 


di 


mereka 

berperang 


surga untuk sesugguhnya 

mereka 




l su>- 


dan 

Injil 


Taurat 


dalam (yang) atasnya (sebagai) 
benar janji 


dan mereka 
dibunuh 


1 ** * (- * \ 
\jj*« 1 

maka ber- Allah 

gembiralah kalian 


dari- 
pada 

> 9* T, S* 


^_1?' o*J 

dengan lebih dansiapa- dan 

janjinya menepati kahyang Al-Qur’an 

i 1 .^ o'S As' 


t ^ ^ \ til ' h * 9 ,1 , 9 s' 


Ill 


yang keun- adalah dandemi- dengan- telah kalian yang dengan jual- 

besar tungan kian/itu nya jual-belikan beli kalian 






























































































ji <jL>jx.p-\ <U}%3\ ^U0 \1 

ing 
t 

$> 


orang-2 yang 
mengembara 


orang-orang 
yang memuji 


orang-orang 
yang beribadah 


orang-2 yang 
bertobat 






' *> 


dengan 

kebaikan 


orang-orang 
yang menyuruh 


orang-orang 

ud yang rukulc 


&. \ 


yang sujud 


orang-orang 
ukuJ 

> 


2&\ j^==l Ul s^Ibj^Ljib 

kemungkaran 


Allah hukum-2 


dan orang-orang 
yang memelihara 


dari 


dan orang-orang 
yang mencegah. 


3 

\ju*\ 






un¬ 

tuk 

(mereka) 

beriman 

dan orang- 
orang yang 

bagi 

Nabi 

tidak patut 

orang-orang 

112 mukrnm 

dan gem¬ 
birakanlah 




i>r c 


ada 


kekerabatan 

yang mereka 

mempunyai adalah 

walau- 

pun 

bagi orang-orang 
musyrik 

mereka meminta- 
kan ampunan 



-Ai' 

> i ^ 

p-r' 

ft 


dan 

tidaklah 

113 

neraka 

penghum 

bahwa 

mereka 

bagi 

mereka 

jelas 




ebjl, l jbScj fi-LPy V). 


>rC 


kepada- iamen- 
nya janjikannya 


suatu 

janji 


dari/ keeu- untuk 

karena all bapaknya 


Ibrahim 


permintaan 


ampunan 


©ij J1 Oj. A-X* \^ 41)1 ijVa Ui3 


orang 

penyan- yang sangat Ibrahim sesnng- dari pa- iaberle- bagi musuh bahwa bagi- jelas maka 1 
tun lembuthali guhnya danya pas din Allah dia nya tatkala 

> 1 ^ f , 'f ^ f i;ss ** ^ | \ ^ 


*^ 1 ^ Ti fi^*- ? t / 

Juo Uj3 Att 1 ^ 


sehingga Diamemberi ketika sesu- kaum untuk (Dia) Allah 

petunjuk mereka dah menyesatkan 

r 


ada 


dan 

tidak 114 


ol © <Jh b\ 


c . & 






Allah sesung- Maha Me- sesuatu dengan Allah sesung- mereka apa bagi Dia je- 

guhnya 115 ngetahui segala guhnya jauhi yang mereka laskan 


as CJ ^ £ l£% 0^)1 aii a 


> <& z • 




dan bagi dan dan Dia yang Dia yang dan 

kalian ridakada mematikan menghidupkan bumi 


langit 


kerajaan bagi- 
Nya 


. u> *> ^ . 


/f/ «. i » ''l IL ''' 4 z'" » 1 

Ji> <Ui\ JJaS © .A-'** 3 jj 05 5^ 


atas 

Allah telah mene- sesung- 
rima tobat* guhnya 

penolong dan 

116 tidak 

pelin- dari Allah 

dung 

selain 

“z' 

>*>'t t 

0< vt.^1 


< 



da- 

lam 

mereka me- 
ngjkutmya 

(orang-orang) 

yang 

dan orang- 
orang Ansar 

dan orang-orang 
Muhajirin 

Nabi 


$•&> 


jr * ^ r~ - - ^ 

ohr 3 v 3 ^ a 

segolongan hati 


L^=>U j1*> '02 


ber- 

paling 


hampir 


c 

sesudah dari 

A- 




3 \ aiei 


kesulitan 


» < ^ *<■ 4 -; ^ I' »>r- 


Maha Maha kepada sesungguh- atas Diamene- kemu- darime- 

117 Penyayang Pengasih mereka nya Dia mereka rimatobat dian reka 



amp g annan.org 


9. At-Taubah 205 

112 . Mereka itu adalah orang-orang 
yang bertobat, beribadah, memuji 
(Allah), mengembara (demi ilmu dan 
agama), 380 rukuk, sujud, menyuruh ber- 
buat makruf dan mencegah dari yang 
mungkar, dan yang memelihara hukum- 
hukum Allah. Dan gembirakanlah orang- 
orang yang beriman. 

113. Tidak pantas bagi Nabi dan orang 
orang yang beriman memohonkan 
ampunan (kepada Allah) bagi orang 
orang musyrik, sekalipun orang-orang 
itu kaum kerabat(nya), setelah jelas 
bagi mereka bahwa orang-orang 
musyrikitu penghum nerakaJahanam. 

114. Adapun permohonan ampunan 
Ibrahim (kepada Allah) untuk bapak¬ 
nya, tidak lain hanyalah karena suatu 
janji yang telah diikrarkannya kepada 
bapaknya Maka ketika jelas bagi 
Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh 
Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari- 
nya Sungguh, Ibrahim itu seorang yang 
sangat lembuthati nya lagi penyantun. 

115 Dan Allah sekah-kali tidak akan 
menyesatkan suatu kaum, setelah 
mereka diberi-Nya petunjuk, sehingga 
dapat dijelaskan kepada mereka apa 
yang harus mereka jauhi. 38 ' Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui segala se¬ 
suatu 

116. Sesungguhnya Allah memiliki 
kekuasaan langit dan bumi Dia meng¬ 
hidupkan dan mematikan. Tidak ada 
pelindung dan penolong bagimu 
selain Allah. 

117 Sungguh, Allah telah menerima 
tobat Nabi, orang-orang Muhajirin 
dan orang-orang Ansar, yang meng 
ikuti Nabi pada masa-masa sulit, 
setelah hati segolongan dari mereka 
hampir berpaling kemudian Allah 
menerima tobat mereka Sesungguh 
nya Allah Maha Pengasih, Maha 
Penyayang kepada mereka 


i 

1 

I 


380 Ada pula yang menafsirkan dengan 
orang yang berpuasa. 

387 Seorang hamba tidak akan diazab oleh 
Allah semata-mata karena kesesatannya, 
kecuall jika hamba itu melanggar perintah 
penntah yang sudah dijelaskan 






























































































206 9. At-Taubah 

118. dan terhadap tiga orang 383 yang 
ditinggalkan. Hingga ketika bumi 
terasa sempit bagi mereka, padahal 
bumi itu luas dan jiwa mereka pun 
telah (pula terasa) sempit bagi mereka 
serta mereka telah mengetahui bahwa 
tidak ada tempat lari dari (siksaan) 
Allah, melamkan kepada-Nya saja, 
kemudian Allah menerima tobat me 
reka agar mereka tetap dalam tobat- 
nya. Sesungguhnya Allah Maha Pene- 
rima Tobat, Maha Penyayang. 

119. Wahai orang-orang yang ber- 
iman! Bertakwalah kepada Allah, dan 
bersamalah kamu dengan orang 
orangyang benar. 

120. Tidak pantas bagi penduduk 
Madinah dan orang-orang Arab Badui 
yang berdiam di sekitar mereka, tidak 
turut menyertai Rasulullah (pergi 
berperang) dan tidak pantas (pula) 
bagi mereka lebih mencintai diri 
mereka daripada (mencintai) diri 
Rasul. Yang demikian itu karena me¬ 
reka tidak ditimpa kehausan kepayah- 
an, dan kelaparan di jalan Allah dan 
tidak (pula) menginjak suatu tempat 
yang membangkitkan amarah orang 
orang kafir, dan tidak memmpakan 
suatu bencana kepada musuh, kecuali 
(semua) itu akan dituliskan bagi me¬ 
reka sebagai suatu amal kebajikan. 
Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan 
pahala orang-orang yang berbuat 
baik, 

121 . dan tidaklah mereka memberi- 
kan infak baik yang kecil maupun yang 
besar dan tidak (pula) melintasi suatu 
lembah (berjihad), kecuali akan di¬ 
tuliskan bagi mereka (sebagai amal 
kebajikan), untuk diberi balasan oleh 
Allah (dengan) yang lebih baik dari¬ 
pada apa yang telah mereka kerjakan 

122 Dan tidak sepatutnya orang 
orang mukmin itu semuanya pergi (ke 
medan perang). Mengapa sebagian 
dari setiap golongan di antara mereka 
tidak pergi untuk memperdalam pe- 
ngetahuan agama mereka dan untuk 
memberi penngatan kepada kaumnya 
apabila mereka telah kembali agar 
mereka dapatmenjaga dirinya 


| ‘AjjsM 






bumi atas terasa apa- sehingga mereka orang-orang tiga dan 

mereka sempit bila ditinggalkan yang atas 

Y vj tf Y** Y' » <' r-Z X i ^ 

i o' \- 4 ■ u_j 


tempat tidak bah- dan mere- 

lari ada wa ka mengira 


jiwa 

mereka 


atas 

mereka 


/ t ^ ^ I | / z' 4 9 / j 

oi. 

MahaPene- Dia Allah sesung- agar mere- atas Dia m< 

rima Tobat guhnya kabertobat mereka rima t< 

ail \y6\ \j~*\ © 

danjadi- (kepada) bertak- beriman orang-orang wahai Maha 

sama lah kalian Allah walah yang 118 Penyayang 

cy*j JaV u b==> t* © 


dan terasa 
sempit 

(bumi itu) 
luas 

dengan 
apa yang 

/ > & x 



4$\ VI 


kemu- kepada 

ke- Allaii 

dari 

dian Nya 

cuali 


I 

\ . 



di sekitar dan Madinah 

mereka orang-2 


diiduk 


ada/ tidak 
patut 119 


orang-orang 
yang benar 


iengan diri mereka lebih tidak 
mereka mencintai (patut) 

$■ I// 




•T 

o' 


** tM 

ut 

dari/ 

mereka tetap 

untuk 

orang-2 

dari 

dengan 

tinggal 


Arab Badui 


f <► 


A 

»/* 


o V j LJsr -br&t * ^ ■Mi" 1 cY 


kepa- dan keha- 

yahan tidak usan 


menimpa tidak karena sung- demikian dirinya dari 

mereka guh mereka itu (Rasul) 


Sgp VJ £\ a vj 

menimbul- suatu mereka dan Allah jalan di kdaparan dan 

kan amamh tempat menginjak tidak tidak 

.*-4$ *<~y£ Vj. yCY jJx- 05 j^ci====ajl 


bagi ditulis melain- bahaya musuh dari 
mereka kan 


mereka 

mendapat 


dan orang-orang 

tidak kafir 


© 'ji i ii YaYY jli % 


120 


£2~ >- - — ■—' 

orang-2 yang pahala Diamenyia- ti- Allah sesung- yang amal dengan- 

berbuat baik nyiakan dak guhnya saleh nya 




mereka memo- dan 

tong/melintasi tidak 


<)£■ t'~. ' r. \K 

V? ***> V? 

dan yang suatu mereka dan 

tidak keeil infak menginfakkan tidak 

!£)£=» £ cY^\ »i C^== £& 

mereka apa lebih Allah agar membalas bagi dituliskan mela- suatu 

yang baik kepada mereka mereka inkan lembah 




yang 

besar 





- ^ <rr "vY 9 <t 


di agar mereka 
dalam memperdalam 


kelompok/be- di antara golongan tiap- 
berapa orang mereka tiap 


dari keluar/ maka 
pergi 


selumlmya/ 

semuanya 


untuk (mereka) 
pergi 


<**. :>\i 

orang-orang 

mukmin 


/ a> % S’ sY 

A# 

apa- kaum 
bila mereka 


'T A' 

l) 


JO 


(mereka) 

keijakan 


i meng- 
, tidak 

i 

dan untuk mem- 
peringatkan 


menjaga 
diri / liati-hati 




mei’eka 

kembali 


supaya 

mereka 


kepada 

mereka 


382. Ka’ab bin Malik, Hilat bin Umayyah, dan 
Mararah bin Rabf, mereka disalahkan 
karena tidak mau ikut berperang. 













































































* ^ 



" bjj^ JSltf 

—.. . . & j*$^l 


* > ? 


<>: P& 'Z&s ijbli fp Sit QE 

dari mereka (di) orang-orang perangi- beriman orang-2 wahai 

sekitar kalian yang lah yang 

© 3 §1 x, \&> pj. 

orang-2 yang be- Allah bahwa- dan kekuatan/ pada dan agar me- 

123 bertakwa serta sanya ketahuilah kekerasan kalian reka mendapati 

-if f*v> p.r, x 


orang- 
orang kafir 


dan 


(surah) nya 

kalian 


yang 

mereka 

surah 


apabila 

*/■ 

C}Jj. ,ia 


to 

•* y 




uu 

tot 

merasa 

gembira 

dan 

mereka 

keimanan 

maka menam¬ 
bah mereka 

beriman 

orang-orang 

yang 

maka 

adapun 

keimanan 


\~^rJ (*t 5 D & 

kotor maka menam- 

bah mereka 


/ o// 

•Si 

mereka 

apakah 

perhatikan 

tidak 



<3, Pj 0 


hati di orang- dan 

mereka dalam orang yang adapun 124 


orang-orang 
yang kafir 


dan dan mere- 
mei'eka kamati 


kemu- 

dian 


d oj—* JC& (j 

dua kali atau sekali tahur setiap dalam 


kekotoran pada/ di 

mereka samping 

>> <T> » 

Ai j * .$- >l 

mereka bahwa 

<&# 


cJjil 

Cliij @ 

s^Jj£=S=>J* 

r* 

% 

JS-jy-i ■* 

diturun- 

kan 

dan 

apabila 126 

mengambil pe¬ 
lajaran/ingat 

me¬ 

reka 

dan 

tidak 

mereka tidak 

bertobat 

JtA 

s* 

- - ^ l'' & . 

lM of°. 

a 


j» iSJ 

seseorang 

dari melihat 

kalian 

apa- sebagian 

kah yang lain 

ke- 

pada 

sehagian 

mereka 

meman- suatu 

dang surah 


Jl K'- a- , 

Oy-^-A-As j ^-^—u ail I 


^ A, 


& f. 




(mereka) tidak kaum (karena) sung- hati Allah memalingkan mereka ber- kemu- 
mengerti yang guh mereka mereka paling/pergi dian 


*• ' --v >t-r 

p"""— 

dari 


f »> ^ »>, 


•C jl5J © 


terasa 

berat 


diri/golongan 
kalian sendiri 


(telah) datang scsung- 

kepada kalian guhnya 127 



dengan/terhadap 
orang-2 inukmin 


ih ^ di 


bagiku 


atas kalian sangatmeng- kalian ^apa atasnya/ 

inginkan keseiamatan derita yang olehnya 

1 9 ^ ^ »> ✓* 

amat sangat 


yang besar/ 
129 agung 


<* 

maka ka- 
takanlah 

'Jiy 

mereka 

berpaling 

$ 

maka 

jika 

128 

> m s 


SL, 



J&J ^ 


Tuhan 

dan 

aku 



Dia 




atas-Nya/ Dia kecualh 
bertawakal kepada-Nya selain 






9. At-Taubah 207 


123. Wahai orang yang beriman! 
Perangilah orang orang kafir yang di 
sekitar kamu, dan hendakiah mereka 
merasakan sikap tegas darimu dan 
ketahuilah bahwa Allah bersama 
orang yang bertakwa. 

124 Dan apabila diturunkan suatu 
surah maka di antara mereka (orang- 
orang munafik) ada yang berkata, 
"Siapakah di antara kamu yang ber 
tambah imannya dengan (turunnya) 
surah ini?" Adapun orang orang yang 
beriman, maka surah ini menambah 
imannya, dan mereka merasa gem- 
bira. 

125. Dan adapun orang-orang yang 
di dalam hatinya ada penyakit, 383 maka 
(dengan surah itu) akan menambah 
kekafiran mereka yang telah ada dan 
mereka akan man dalam keadaan kafir 

126. Dan tidakkah mereka (orang 
orang munafik) memperhatikan bahwa 
mereka diuji sekali atau dua kali setiap 
tahun namun mereka tidak (j u 9 a ) 
bertobat dan tidak (pula) mengambil 
pelajaran? 

127. Dan apabila diturunkan suatu 
surah satu sama lain di antara mereka 
saling berpandangan (sambil berkata), 
'Adakah seseorang (dari kaum mus- 
limin) yang melihat kamu?" Seteiah itu 
mereka pun pergi Allah memaling¬ 
kan hati mereka disebabkan mereka 
adalah kaum yang tidak memahami 

128 Sungguh, telah datang kepada- 
mu seorang rasul dari kaummu sendiri, 
berat terasa olehnya penderitaan yang 
kamu alami, (dia) sangat mengingin- 
kan (keimanan dan keseiamatan) bagi- 
mu penyantun dan penyayang ter- 
hadap orang-orang yang beriman 

129 Maka jika mereka berpaling (dari 
keimanan), maka katakanlah (Muham¬ 
mad), "Cukuplah Allah bagiku; tidak 
ada tuhan selain Dia. Hanya kepada- 
Nya aku bertawakal, dan Dia adalah 
Tuhan yang memiliki ‘Arsy (singga- 
sana) yang agung * 

- r\- • • •r'V’c.C 'C^’s K K 

YUNUS to 

Surah ke-io . . 

109ayat Makkiyyah ’ : ' 


383 Penyakit batin, seperti kekafiran, 










































































































208 10. Yunus 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1. Alif Lam Ra. Inilah ayatayat Al 
Qur’an yang penuh hikmah. 

2 Pantaskah manusia menjadi heran 
bahwa Kami memberi wahyu kepada 
seorang laki laki di antara mereka, 
"Berilah peringatan kepada manusia 
dan gembirakanlah orang-orang ber- 
iman bahwa mereka mempunyai ke- 
dudukan yang tinggi di sisi Tuhan." 
Orang orang orang kafir berkata, 
''Orang mi (Muhammad) benar benar 
pesihir." 

3. Sesungguhnya Tuhan kamu Dialah 
Allah yang menciptakan langit dan 
bumi dalam enam masa, kemudian Dia 
bersemayam di atas 'Arsy (singgasana) 
untuk mengatur segala urusan Tidak 
ada yang dapat memberi syafaat 
kecuali setelah ada izin Nya Ituiah 
Allah, Tuhanmu, maka sembahlah Dia. 
Apakah kamu tidak mengambil 
pelajaran? 

4 . Ha nya kepada Nya kamu semua 
akan kembali Itu merupakan janji 
Allah yang benar dan pasti. Se¬ 
sungguhnya Dialah yang memulai 
penciptaan makhluk kemudian meng- 
ulanginya (menghidupkannya kembali 
setelah berbangkit), agar Dia memberi 
balasan kepada orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan 
dengan adil. Sedangkan untuk orang- 
orang kafir (disediakan) minuman air 
yang mendidih dan siksaan yang pedih 
karena kekafiran mereka 

5. Dialah yang menjadikan matahari 
bersinar dan bulan bercahaya, dan 
Dialah yang menetapkan tempat-tem- 
pat orbitnya, agar kamu mengetahui 
bilangan tahun, dan perhitungan 
(waktu) Allah tidak menciptakan de- 
mikian itu melamkan dengan benar 
Dia menjelaskan tanda tanda (kebesar- 
an Nya) kepada orang-orang yang 
mengetahui. 

6 . Sesungguhnya pada pergantian ma 
lam dan siang dan pada apa yang 
diciptakan Allah di langit dan di bumi 
pasti terdapat tanda tanda (kebesar 
an-Nya) bagi orang orang yang ber 
takwa 


pjst v o^y* 


iii 




ilSt| 
11:1 


! & I 


iff 


<:> 

m 



w . • <- 4 4 * \ ** 






kehe- 

ranan 


bagi adakah/ 

manusia patutkah 


yang (penuh) Kitab 

hikmah (Al-Qur’an) 


ayat¬ 

ayat 


ini Alif 
LamRa 


(f/\ “L" ’f »>*•' !>"■ \\ M 

'J**' tUO/O)' J jJol O' r*i~2 lS?~J til O' 

(mereka) orang-2 dan gem- manusia berilah agar di antara seorang ke- Kami(telah) bah- 

beriman yang birakanlah peringatan mereka laki-lakl pada mewahyukan wa 


kUb sdo } 3^5 p-frJ XjC (ilo o' 


u* / 


sesung¬ 

guhnya 


* orang-orang 
yang kafir 


ber- Tuhan di sisi kebenaran kedu- bagi bah- 
kata mereka (yang tinggi) dukan mereka wa 


*glii <§L 2)1 Sljk Odd 


dan 

bumi 


langit Dia telah Yang (adalah) Tuhan sesung- 

menciptakan Allah kalian guhn 2 


yang sungguh 
nyata tukang sihir 


jr* J J*3» i jT J 

pemberi tidak segala Dia Arsy diatas Dia ber- kemu- hari i enam da- 

syafaat ada urusan mengatur semayam dian masa lam 






maka apa- 
rySS? kah tiaak 


maka sem¬ 
bahlah Dia 


Tuhan 

kalian 


-L' * i , A A, 

.Oil 

Allah ituiah 


' & 


ada 

izin-Nya 


sesudah 


ke¬ 

cuali 


iSl tli &\ % kj? 4 i 


sungguh benar Allah janji 
Dia 


semua- 

nya 


tempat kem¬ 
bali kalian 


kepa- 

da~Nya 


\jJ-j \0 M\ 33 gii ijr 




ClOJp -O 

kalian meng¬ 
ambil pelajaran 


kebajikan/ 

saleh 


dan beriman orang-2 agar Dia mem- Dia mengem-kemu- makhluk Dia memulai 
beramal yang beri balasan balikannya dian menciptakan 


9- \<"i 

4_->l JOJ 


^ 9 J 




dan 

azab 


air yang sa- dari minuman bagi 

ngat panas mereka 


mereka 

kafir 


dan orang- 
orang yang 


dengan 

ami 


onJbi si' £ © 


matahari 


(Dia) men¬ 
jadikan 


Yang Dia 


mereka 

kafir 


adalah dengan yang 
mereka apa yang pedih 




>< * 




tahun 


bilangan agar kalian 
mengetahui 


tempat-2 dan Dia telah berca- 
beredar menetapkannya haya 


dan 

bulan 


bersinar 


zJji i 4 i 04s 2)1 £ koJ \j 

ayat-ayat/ (Dia) men- dengan kecuali/ demi- Allah mencip- tidak- dan per- 

tanda-tanda jelaskan benar/hak melamkan kian itu takan lah hitungan 






mencip- dan dan 

takan apa yang siang 


malam pertukaran pada sesung¬ 
guhnya 


(mereka) bagi 

mengetahui kaum yang 


'“-■S’ „ 1 > a ^ I 


(mereka) bagi kaum sungguh dan 

bertakwa yang (sebagai) bumi 

J tanda-tanda 


langit 


di Allah 
























































































*•’]&$$( " JjBflS 

10. Yunus 

209 


\%£\j uSii yll U*) •} l\ 


serta (mereka) me- dunia dengan dan mereka pertemuan merekameng- tidak orang-2 sesung- 
rasatenteram kehidupan rela/puas dengan Kami harapkan yang guhnya 

\ 


djgJ © "Sfei ©,i © ^ 


tempat 

mereka 


mereka 

itu 


7 yang ialai Kami 

z>\ (r ^ 


orang-orang ayat-2 dari (mereka) dan orang- dengan- raSw 


orang yang nya 

A, 


X^> j\3\ 


beriman orang- sesung- 

omng yang guhnya 8 


(mereka) keijakan mereka 


sebab neraka 
apa yang 


* 9 * “j 9 • I ^9 | 9 9 9 9" > t l, V I I 'l / 

kebajikan/ dan beramal 

saleh 

r 6 j^Vi ^ 






dari 


mengalir 


sebab ke- Tuhan memberi petunjuk kebajikan/ 

jmanan mereka mereka kepada mereka saleh 


% ' 

3 

«•> i 

3^ 1 

d& c 


• 

»*v* 



Mahasuci 

di da- 

doa 

kenikmatan 

surga 

Engkau 

lamnya 

mereka 

9 

A 9/ X « 

$ 

9 A \ 9 s 

>-4->y=o 

>. 1 ^ t ^ I /»• 

Jt 

bagi segala 

bah- 

doa 

danakhir/ salam 

di da- 

Allah puji 

wa 

mereka 

penutup sejahtera 

lamnya 


ya 


/* <£ , 


o-du i 




keja- bagi Allah menyege- dankalau/ 

hatan manusia rakan sekiranya 


10 


seluruh 

alam 


Tuhan 


teyil ^1 ^ 


orang-2 makaakan ajal/umur kepada pastidipu- dengan 

yang Kamibiarkan mereka mereka tus/diakbiri kebaikan 


<' / . ' r - 

e- 4 «L> Si 



(seperti) permmtaan 
penyegeraan mereka 


-33t "5 


me- dan 
nimpa apabila 11 


mereka 

bingung 


Uuf liS C cl jt ©fi jf TdliJ iSu^ ytli 5Gvi 

Kainibi- maka berdiri atau duduk atari dalamkeada- (dia)berdoa bahaya manusia 

langkan setelah an berbaring pada Kami 

> ^ r v *> *" Jf -f-: 


or© 


V -5-S' *1 

4_~<4 (Jl VjX Jo V Ol==> 0yvO 4^c- 


dihiasi demi- (yang) me- ba- kepada/ (dta)berdoa tidak seakan- diame- baha- daritiya 
kianlah nimpanya haya untuk kepada Kami (pernah) akan lalui yanya 


ojjS gjiii @ 


umat-umat (telah) Kami dan 

binasakan sungguh 12 

*A.~ 


mereka adalah apa bagi orang-2 yang 

keijakan mereka yang melampaui batas 


12 j£u£^ 


ada dan dengan kete- rasul-rasul dan telah datang mereka ber- ketika 
mereka tidak rangan-2 nyata mereka kepada mereka buatkezaliman 

A 


sebelum 

kalian 


f © Cftsp'l %-gl 

Kamijadi- kemu- yang kaum Kami mem- seperti de- hendak 

kan kalian dian 13 berbuatdosa beribalasan mikian itu beriman merek 

33 33 ^33 <4 33 


14 


kalian bagai- si ipaya Kami 

berbuat inana memperhatikan 


sesudah 

mereka 


(muka) di kbahfah 

bumi pengganti 2 


7. Sesungguhnya orang orang yang 
tidak mengharapkan (tidak percaya 
akan) pertemuan dengan Kami, dan 
merasa puas dengan kehidupan dunia 
serta merasa tenteram dengan (ke¬ 
hidupan) itu, dan orang-orang yang 
melalaikan ayat ayat Kami 

8 mereka itu tempatnya di neraka, 
karena apa yang telah mereka lakukan 


9. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan 
niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan 
karena keimanannya Mereka di dalam 
surga yang penuh kemkmatan, me- 
ngalirdi bawahnya sungai sungai. 


sungai- bawah 

sungai mereka pS#j 

5>»-< ~ ■C f- t». 


10. Doa mereka di dalamnya lalah 
1 Subhanakallahumma“ (Mahasuci 
Engkau ya Tuhan kami), dan salam 
penghormatan mereka lalah, ‘Salam" 
(salam sejahtera) Dan penutup doa 
mereka ialah, 'Alhamdulillahi Rab 
bil'alamin" (segala puji bagi Allah 
Tuhan seluruh alam). 


11. Dan kalau Allah menyegerakan 
keburukan bagi manusia seperti per- 
mintaan mereka untuk menyegerakan 
kebaikan, pasti diakhiri umur mereka 
Namun Kami biarkan orang-orang 
yang tidak mengharapkan pertemuan 
dengan Kami bingung di dalam 
kesesatan mereka 


kesesatan da- pertemuan (mereka) meng- tidak 
mereka lam dengan Kami harapkan « 




12. Dan apabila manusia ditimpa 
bahaya dia berdoa kepada Kami dalam 
keadaan berbaring, duduk, atau ber¬ 
diri tetapi setelah Kami hilangkan 
bahaya itu darinya, dia kembali (ke 
jaian yang sesat), seolah-olah dia tidak 
pernah berdoa kepada Kami untuk 
(menghilangkan) bahaya yang telah 
menimpanya Demikianlah dijadikan 
terasa mdah bagi orang-orang yang 
melampaui batas apa yang mereka 
kerjakan. 


13, Dan sungguh, Kami telah mem 
binasakan umat umat sebelum kamu, 
ketika mereka berbuat zalim, padahal 
para rasul mereka telah datang mem- 
bawa keterangan-keterangan (yang 
nyata) tetapi mereka sama sekali tidak 
mau beriman. Demikianlah Kami 
memberi balasan kepada orang orang 
yang berbuatdosa 


14. Kemudian Kami jadikan kamu 
sebagai pengganti pengganti (mereka) 
di bumi setelah mereka untuk Kami 
lihat bagaimana kamu berbuat. 


kampungsunnah. org 











































































































210 10. Yunus 

15 . Dan apabila dibacakan kepada 
mereka ayat-ayat Kami dengan jelas, 
orang-orang yang tidak mengharap- 
kan pertemuan dengan Kami berkata 
"Datangkanlah kitab selain Al Quran 
ini atau gantilah.' Katakanlah (Mu¬ 
hammad), “Tidaklah pantas bagiku 
menggantinya atas kemauanku sen 
diri, Aku hanya mengikuti apa yang di- 
wahyukan kepadaku Aku benar benar 
takut akan azab hari yang besar (kia- 
mat)jika mendurhakaiTuhanku." 

16 . Katakanlah (Muhammad), "Jika 
Allah menghendaki, niscaya aku tidak 
membacakannya kepadamu dan Allah 
tidak (pula) memberitahukannya ke¬ 
padamu.' Aku telah tinggal bersama 
mu beberapa lama sebelumnya (se 
belum turun Al Qur’an) Apakah kamu 
tidak mengerti? 

17 . Maka siapakah yang lebih zalim 
daripada orang yang mengada ada- 
kan kebohongan terhadap Allah atau 
mendustakan ayat-ayat-Nya 7 Sesung 
guhnya orang-orang yang berbuat 
dosa itu tidakakan beruntung 

18 Dan mereka menyembah selain 
Allah, sesuatu yang tidak dapat men- 
datangkan bencana kepada mereka 
dan tidak (pula) memberi manfaat, 
dan mereka berkata "Mereka itu 
adalah pemberi syafaat kami di 
hadapan Allah." Katakanlah, 'Apakah 
kamu akan memberitahu kepada Allah 
sesuatu yang tidak diketahui-Nya apa 
yang di langit dan tidak (pula) yang di 
bumi? 384 Mahasuci Allah dan Maha 
tinggi Dia dari apa yang mereka se- 
kutukan itu. 

19 . Dan manusia itu dahulunya hanya 
lah satu umat, kemudian mereka ber- 
selisih Kalau tidak karena suatu kete- 
tapan yang telah ada dari Tuhanmu 385 
pastilah telah diben keputusan (di 
dunia) di antara mereka, tentang apa 
yang mereka perselisihkan itu 

20 Dan mereka berkata. “Mengapa 
tidak diturunkan kepadanya (Muham¬ 
mad) suatu bukti (mukjizat) dari Tu- 
hannya?" Katakanlah, "Sungguh se- 
gala yang gaib itu hanya milik Allah; 
sebab itu tunggu (sajalah) olehmu. 
Ketahuilah, aku juga menunggu ber 
sama kamu. 1 


384 Kalimat ini adalah ejekan terhadap 
orang yang menyembah berhala, yang 
menyangka bahwa berhala berhala itu 
dapat memberi syafaat di sisi Allah 
385. Ketetapan Allah ialah bahwa per- 
selisihan manusia di dunia itu akan diputus- 
kan di akhirat. 


Hi. 




YV 



4 4 . V 

\\ OJJ ^ mM 


&Z * & fa 


(mereka) meng- tidak 

orang-orang 

ber- 


yang 

ayat-ayat 

kepada 

diba- 

dan 

harapkan 

yang 

kata 


nyata 

Kami 

mereka 

cakan apabila 

a 

> /<^ 


£ >r— 

Jo 

✓, 

§ 

TjJb 

9S 

jXa 

** 

> ^ > 
<j\j — aj 

u 

Co' 

** 

£;Ei 

bagi- 

ada/ 

tidak kata- 

ganti- 
Tah ia 

atau 

int 

selain 

dengan 

datang- 

perjumpaan 

ku 

patut 

kanlah 




Ai-Qur’an 

kanlah 

dengan Kami 


Cil <S~Jt ^ oj. C$XXXz> {j* aIjCSI <j\ 


- A 


ungguh kepa- 
aku daku 

*5" 



diwah- 

yukan 

apa 

yang 

ke- 

euali 

aku me¬ 
ngikuti 

tidak- diriku pihakku dari 

lah sendiri * 

ak u meng- untuk 
gantinya 


rti) 

i 



C— ) i*AiP (3^ 

A > s' S' 



4- 

* ** 


kata¬ 

kanlah 

i 15 * 


yang 

besar 

hari 

siksa Tu- 

hanku 

(aku)men- 

durhakai 

jika (aku) 

takut 




aku telah maka dengan- Dia beritahukan dan 
tinggal sungguh nya kepada kalian tidak 


kepada aku membaca- tidak Allah 

kalian kannya (ayat) 






yang 

lebih zalim 

maka 

siapakah 16 

kalian 

berpikir 

maka 

apakah tidak 

sebelumnya 

bebera¬ 
pa masa 

pada/ber- 
sama kalian 


& i 

*cA>Lj d 
1^-*- > 

,-r 

_J Jo 

• s 

ii 

& 


**■ 

0^-5 

bahwa- 

sanya 

dengan ayat- 
ayat-Nya 

dia men- atau 

dustakan 

kedus- 

taan 

Allah 

atas/ter- 

hadap 

mengada- 

adakan 

daripa- 
da orang 


- i / »» s »>T| 


*> -< 


Allah selain 


lySS 6 -Sji % p&L -5 £ 


dari 


dan mereka 
menyembah 


17 


orang-orang 
yang berbuat dosa 


ber- tidak 
unlung 




>> c IV s't'' I-' 


pemberi syafaat mereka 

kepada kami itu 


clan mereka 
beikata 


memberi manfeat dan memberi muda- ti- apa 
kepada mereka tidak rat pada mereka dak yang 


% 4 j5£ v tc ai as ai He 

dan langit di Dia tidak dengan Allah apakah kalian kata- Allah disisi 

tidak ketahui apa yang mengabarkan kanlah 

r a ~ " e ~ ■ 7:vr * * * 




a j 


tA ^ 4 


ada dan 

tidaklah 18 


mereka 

sekutukan 


dari apa dan Maha- Mahasuci 
yang tinggi Dia 


bumi 




S' / . 9 , s s S S 9 * c 


9 S S S & 


* 


kalimat/ 

ketetapan 


dan ka¬ 
lau tidak 


maka/ lalu me¬ 
reka berselisih 


yang satu 


umat kecu- 
ali 


4^2 U^-2 Jo ot 


mereka per- 


dicla- dalam/ten- di antara pasti telah Tuhan 


dari 


terda- 


selisihkan lamnya tang apa yang 

mereka 

diputuskan 

kamu 

hulu 

C2i 


* A 
& 


S'. 9 A 

s 



sungguh 

hanyalah 

maka ka- Tuhan- dari 
takanlah nya 

suatu ke- 
terangan 

atasnya/ 

kepadanya 

dku- 

runkan 

mengapa 

tidak 

dan mereka 
berkata 

19 


20 




orang-2 yang dari/ter- bersama sungguh maka tunggu- kepunya- yang 

menunggu masuk kalian aku lah oleh kalian an Allah gaib 



r ampangsarman.org 








































































































v 





% J# ill ^ J Z'& If-J J&l fill rilj 


> A * 'C ^ ?7/ S 

^ f / u> » 


f. 


/.S, 


da- tipu mereka tiba- menimpa bahaya sesudah suatu marmsia Kami dan 
lam daya (melakukanj tiba mereka rahmat berikan apabila 


G fiii si ‘fJA & # ‘Cil 


kalian tipu 
dayakan 


apa 

yang 

(mereka) 

menulis 

utusan-2 

Kami 

sesung- tipu 
guhnya daya 

lebih Allah kata- 

cepat kanlah 

tanda-2 

Kami 


ill 

<p 

<Jr*~ 

"u - 

(J 

✓ 

/ 

V* 


© 

keadaan 

kalian 

apa¬ 

bila 

se¬ 

hingga 

dan 

lautan 

darat- di 
an 

menjadikan kalian 
dapat berjalan 

Yang 

Dia 

21 


<■ </ "i- -/A ’ ’ 

4 ? ?^r s> p-y: <yiJT3 


> << 


ijS -Ej j# ^ Jo, £p'i jtiiE-j 



bt 

GSt hi *33 

5 


termasuk pastilahkami 
berada/fimjadi 

ini dari 

Engkau menye- sungguh ketaatan/ 
lamatkankami jika agama 

kepa- 

da-Nya 

dengan (kepada) 
tulus/ikhlas Allah 


Y IS." 
<S Oj*ri 

pjt> Ilia 

m 

) ^cIji 

-v ✓ 

dengan ti- (muka) 

dak/tanpa bumi 

di mereka me- 

lampaui batas 

mereka tiba- Dia (telah) se- maka 
tiba lamatkan mereka tatkala 

22 

orang-2 yang 
bersyukur 


£dj y Ci ^Gn qas ps 


^ ^ t 


kehidupan kese- diri kalian atas pelampauan sungguh roanusia hai ha ki 

nangan sendiri batas kalian hanyalah benar 


0 S tG p 41 p~’A 0 \ Si Cj« 


23 


(kalian) 

keijakan 


kalian dengan maka Kami jelas- tempat kem- kepada kemu- dunk 

apayang kan pada kalian bali kalian Kami dian 


AJ> 

> ^ 




dengan- 

maka/lahi 

langit 

dari 

nya 

bereampur 






runkannya air 


pamaan hanyalah 




&V y2 Til "&■ XZ% J&\ $% tL J*yi\ iG 


bumi mengambil/ apa- sampai danbina- manusia mema- dariapa bumi tumbuh- 
menampakkan bila tangteraak kan yang tumbuhan 


^ ■ 

111 1 ^ 


4Ui 


i" 


atasnya 

(mereka) 

menguasai 

bahwa 

mereka 

penduduknya/ 

pemiliknya 

dan 

mengira 

dan 

berhias 

keindah- 

arniya 


3? IjGE- fjQ- j\ %! Aj>\ t^-iT 


pemah be- seakan- tanaman yang maka Kami siang atau malam perintah/ datang 
tumbuh him akan sudahdisabit menjadikannya azab Kami kepadanya 


% 


OJjZ====u& 

-4J& 


s' 

dan 


(mereka) berpikir 

bagi kaum/ 

ayat-ayat Kami 

demi- 

Allah 

24 

orang-orang 

jelaskan 

kianlah 


kemarin 


D juib ^ /> jn>i; 


f> s 9 i*sS £ \ / I 


jalan ke- (Dia)ke- siapa dan (Dia) keselamatan/ rumah/ kepa- (Dia) 
pada hendaki yang meminjuki kedamaian tempat da menyera 


jpili 

ti 


badai angin datang dengan- dan mereka yang dengan mereka dan me- 

kepadanya nya bergembira baik angin luncur 

* A 


mereka dengan- diliputi/ bahwa dan mere- tempat/ tiap-tiap/ dan gelom- dan datang 

berdoa nya teikepung mereka kamengira penjuru segenap bang pada mereka 




rMg] 

I 




m 


m - y 


■ <y 


<v’€> 




■ x v s^>r $£ 

- 



kampangsunnah. 


10. Yunus 211 

21 Dan apabila Kami memberikan 
suatu rahmat kepada manusia, setelah 
mereka ditimpa bencana, mereka 
segera melakukan segala tipu daya 
(menentang) ayat ayat Kami. Katakan 
lah, 'Allah lebih cepat pembalasannya 
(atas tipu daya itu)." Sesungguhnya 
malaikat-malaikat Kami mencatat tipu 
dayamu. 

22 Dialah Tuhan yang menjadikan 
kamu dapat berjalan di daratan, (dan 
berlayar) di lautan. Sehingga ketika 
kamu berada di dalam kapal, dan 
meluncurlah (kapal) itu membawa 
mereka (orang orang yang ada di 
dalamnya) dengan tiupan angin yang 
baik, dan mereka bergembira karena 
nya; tiba tiba datanglah badai dan 
gelombang menimpa nya dan segenap 
penjuru, dan mereka mengira telah 
terkepung (bahaya), maka mereka 
berdoa dengan tulus ikhlas kepada 
Allah semata (Seraya berkata) ''Se- 
kiranya Engkau menyelamatkan kami 
dari (bahaya) ini, pasti kami termasuk 
orang orang yang bersyukur" 

23 Tetapi ketika Allah menyelamat 
kan mereka, malah mereka berbuat 
kezaliman di bumi tanpa (alasan) yang 
benar Wahai manusia! Sesungguh¬ 
nya kezalimanmu bahayanya akan 
menimpa dirimu sendiri; itu hanya 
kenikmatan hidup dumawi selanjut 
nya kepada Kamilah kembalimu, kelak 
akan Kami kabarkan kepadamu apa 
yang telah kamu kerjakan 

24 Sesungguhnya perumpamaan 
kehidupan duniawi itu hanya seperti 
air (hujan) yang Kami turunkan dari 
langit, lalu tumbuhlah tanaman- 
tanaman bumi dengan subur (karena 
air itu), di antaranya ada yang dimakan 
manusia dan hewan ternak Hingga 
apabila bumi itu telah sempurna 
keindahannya, dan berhias/ 86 dan pe 
miliknya mengira bahwa mereka pasti 
menguasamya (memetik hasilnya) 
datanglah kepadanya azab Kami pada 
waktu malam atau siang, lalu Kami 
jadikan (tanaman)nya seperti tanaman 
yang sudah disabit, seakan-akan belum 
pernah tumbuh kemarin. Demikian- 
lah Kami menjelaskan tanda tanda 
(kekuasaan Kami) kepada orang yang 
berpikir 

25. Dan Allah menyeru (manusia) ke 
Darus Salam (surga), dan memberikan 
petunjuk kepada orang yang Dia 
kehendaki ke jalan yang lurus (Islam) 


386 Bumi yang indah dengan gunung 
gunung dan lembah lembahnya telah 
menghijau dengan tanaman tanamannya 



























































































212 10. Yunus 

26 Bagi orang orang yang berbuat 
balk, ada pahala yang terbaik (surga) 
dan tambahannya (kenikmatan me- 
lihat Allah) Dan wajah mereka tidak 
ditutupi debu hltam dan tidak (pula) 
dalam kehinaan Mereka itulah peng 
hum surga mereka kekal di dalam 
nya 

27. Adapun orang-orang yang ber¬ 
buat kejahatan (akan mendapat) 
balasan kejahatan yang setimpal dan 
mereka diselubungi kehinaan. Tidak 
ada bagi mereka seorang pelindung 
pun dari (azab) Allah, seakan akan 
wajah mereka ditutupi dengan ke 
pingan-kepingan malam yang gelap 
gulita. Mereka itulah penghuni 
neraka, mereka kekal di dalamnya 

28. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) 
itu Kami mengumpulkan mereka se- 
muanya, kemudian Kami berkata ke- 
pada orang yang menyekutukan 
(Allah), "Tetaplah di tempatmu kamu 
dan para sekutumu." Lalu. Kami pisah- 
kan mereka, dan berkatalah sekutu 
sekutu mereka, "Kamu sekali- kali tidak 
pernah menyembah kami. 387 

29 Maka. cukuplah Allah menjadi 
saksi antara kami dengan kamu, sebab 
kami tidak tahu menahu tentang 
penyembahan kamu (kepada kami)." 

30. Di tempat itu (padang Mahsyar), 
setiap jiwa merasakan pembalasan 
dari apa yang telah dikerjakannya (da 
hulu) dan mereka dikembalikan ke¬ 
pada Allah, pelindung mereka yang se¬ 
benarnya dan lenyaplah dari mereka 
apa (pelindung palsu) yang mereka ada 
adakan 

31. Katakanlah (Muhammad), "Siapa 
kah yang memberi rezeki kepadamu 
dari langit dan bumi, atau siapakah 
yang kuasa (menciptakan) pendengar 
an dan penglihatan dan siapakah 
yang mengeluarkan yang hidup dari 
yang mati, dan mengeluarkan yang 
mati dari yang hidup dan siapakah 
yang mengatur segala urusan?' Maka 
mereka akan menjawab, 'Allah.” Maka 
katakanlah, "Mengapa kamu tidak 
bertakwa (kepada Nya)?“ 

32. Maka, itulah Allah, Tuhan kamu 
yang sebenarnya, maka tidak ada se- 
telah kebenaran itu melainkan kesesat 
an. Maka, mengapa kamu berpaling 
(dari kebenaran)? 

33. Demikianlah telah tetap (hukum- 
an) Tuhanmu terhadap orang-orang 
yang fasik, karena sesungguhnya 
mereka tidak beriman. 


387 Orang-orang yang menyembah berhaia 
itu sebenarnya bukanlah menyembah 
berhaia melainkan menyembah hawa nafsu 
mereka sendiri, karena hawa nafsu mereka 
lah yang menyuruh menyembah berhaia. 



6 <8-: 


v j-i*. 



Y\Y tslli 


^ i 


^ o:> KOj ts^ 


clebu muka-muka menutupi dan dan tam- 
hitam mereka tidak bahan 


(pahala) 

terbaik 


mereka ber- bagi orang- 
buat baik orang yang 


o$'j © ojiU- Q pi £L' iyjT'sSs % 


> ^ 


dan orang- orang-2 yang di da- me- surga 

orang yang 26 kekal latrmya reka 


> t 

penghuni 


> 


mereka kehina- dan 

itu an tidak 


pit r&Z'Zh & 4 ^ >jpr 


dari bagi tak kehi- dan menutupi dengan keja- balasan kejahatan mereka me- 
mereka ada naan mereka semisal hatan * ngerjakan 


kUiz* ^ CjZ kdaii 


gelap matam dari sepotong/ muka-muka 
gulita sebagian mereka 


ditutupi 


seakan- seorang dari Allah 

akan pelindung 


(Uj-ii fyj © ojjJJ- fL 5Q' 






> > 




Kamikumpul- dan pa- orang 2 yang di dalam mereka neraka penghuni 

kan mereka da hari 27 kekal nya 


mereka 

itu 



yjVJ 

■M ft 


\fj.\ 

ail 

s* 

# * 

r 


maka Kami dan sekutu- 

pisahkan sekutu kalian 

kaKan 

tempat 

kalian 

mereka me- kepada Kami 

nyekutukan orang-2 yang berkata 

kemu¬ 

dian 

semu- 

anya 

il 

^ > 


oTA-* 0 

fiSl 

p U 



prk’ 

Allah 

maka 

cukuplah 28 

(kalian) 

menyembah 

kepada 

kami 

kalian tidak 
adalah ada 

sekutu-sekutu 

mereka 

dan 

berkata 

di antara 
mereka 


& & b\ pij £% 


sungguh lalai/ penyembah- dari kami jika dananta- antara menjadi 

29 tidak tahu menahu an kalian adalah ra kalian kami saksi 


& Ji ^ u ^ J vies 4G 






. A*' 'm'* 


Pelindung 

mereka 

Allah 

ke¬ 

pada 

dan mereka telah terdahu- 
dikembalikan lu/dikerjakan 

apa 

yang 

din, 7 

jiwa 

tiap- 

tiap 

merasa- di sanalah 

kan 

9 V »* . V 

o* 

3 

A ^ 




jr uf ■*’ 

memberi rezeki siapa- 
kepada kalian kali yang 

kata- 

kan 

(mereka) 

30 ada-adakan 

adalah 

mereka 

apa 

yang 

dari 

mereka 

dan (yang) 

lenyaplah benar 




o*j p-k-lh cyd t ^ 


> 


' v i ^ * 


mengelu- dan siapa- dan peng- 
arkan kah yang lihatan 

& 


(S 


"» «. 


w 54 


0*3 




(segala) menga- dan siapa- yang 

urusan tur kali yang nidup 


sebe- Tuhan Allah maka dean- 
namya kalian kian/ itulah 


pende- 

ngaran 

memiliki/ 

menguasai 

atau 

siapakah 

yang 

dan 

bumi 

langit dari 


> 



dari 

yang 

mati 

dan menge¬ 
luarkan 

yang 

mati 

II 

i 


x" > 3 ' 

Oj&3 

4 ii\ 

^ ^ £ s // 

31 

kalian ber¬ 
takwa 

menga- makaka- Allah 
pa tidak takanlah 

maka mere¬ 
ka berkata 




JJl^ah V), Juc liUi 


demi¬ 

kianlah 


kalian maka ba- kesesatan melain- kebe- sesudah maka ti- 

32 dipalingkan gaimana kan naran dak ada 

o r-zjt * ' ! j (jc. 


pr 


(mereka) ti~ sungguh mereka orang-orang atas/ter- Tuhan kalimat/ telah tetap/ 
33 beriman dak mereka fasik yang hadap kamu hukuman berlaku 


kamp ingsunndh.org 

























































































































v o^y, i&g ia gj ™ DSffiP<l » qj>j^ j 


i ► 'T ,> . 


• ii irA,> £* <rr, i* / '; »-j 'Ty'S-i ’ I" - T- 

4ii' Js 0Jv-AS (3^-' L?-V_ <>• 0^ cP 5 d 3 


memutai Allah kata- iamengem- kemu- peneip- memulai ada orang sekutu-2 dan apa- kata- 
kanlah balikannya dian taan yang kalian kah kanlah 


CSo^- i>® d* J 3 0 e-C** j*" 


'■ 


/> ✓»/* 


memberi orang sekutu-2 dan apa- kata- kalian di- makaba- Diamengem- kemu- pencip- 

petunjuk Y ai ig kalian kah kanlah 34 palingkan gaimana balikannya dian taan 




& 


& 


o« 3-! ip Ji $£ o-a <M A& » <1 <p 01 

untuk tebih kebe- ke- memberi makaapakah kepada memberi Allah kata- kefoe- kepa- 

berhak naran pada petunjuk orangyang kebenaran petunjuk kanlah naran da 

0 cS Q las 3 V} 3 yS i $i £2 


kalian mengam- bagai- kalian (ber- maka diberi bah- ke- iamembe- ti- ataukah dnkuti 
35 bil keputusan mana buai demikian) mengapa petunjuk wa cuali ri petunjuk dak orang 


sii S'“££ ’jA ^ tM U $■ 

Allah sesung- sedikit kebe- dan berguna/ ti- pra- sesung- pra- ke- kebanyakan meng- dan 

guhnya pun naran mampu dak sangka guhnya sangka cuali mereka ikuti tidak 

/.»t ?\„lu ,<' <<y A k 


oj:> oi tS/jj ol o^yul I- 4 -* 6o l»j (rp 03b*-" 


selain dari diada- 

adakan 

bah- Al-Qur’an 
wa 

ini ada/ clan 

mungkin tidak 

mereka dengan 
36 keijakan apa yang 

Maha- 

tahu 

V J£S\ 


OoJj Cfo 



ii 

kera- tidak kitab 

guan ada 

dan men- kedua di an- (kitab) 

jelaskan tangannya tara yang 

(ia) mem- 
bemrkan 

akan 

tetapi 

Allah 


2* y 

'A*' < 


Ot 

V • 

'-s 

sebuah maka da- kata- 

surah tangkanlah kanlah 

(Muhammad) meng- mereka atau 

ada-adakannya mengatakan 37 

selurah 

alam 

tuhan dari 

di da¬ 
lamnya 


'»< 1 Av*' » , Si _»> * * 'I i»' S 1 * * 

(S^S-X-*^7 i'W Oj. 0^ c? 4 . ’ 0-* 

orang-orang kalian jika Allah selain dan kalian sang- siapa dan pang- seperti 
38 yang benar adalah gup/dapat yang gillah Al-Qur’an 


s&g tyz fri q; *4 ij£^ ^ c ^ j: 

lahmen- demiki- penjelas- datangpa- dan dengan penge- mereka tidak dengan mereka bah- 

iustakan anlah annya da mereka belum tahuannya meliputi apa yang dustakan kan 

§> <<sf JcT ^Jdi; 2 |i 


39 


orang-2 akibat/ keadaan bagai- maka per- 

yang zalim kesudahan mana hatikanlah 


sebelum 

mereka 


orang- 2 
yang 


> X T«*'T ''ti ss 


/ i» 1 i** ^^ 


< 


% i »• T S'* . ^ £.*■ ^ ^ ? ✓' 

^ dr* pr^j 




y- %£ »-c » > f ^ 


lebih me- dan Tuhan dengannya/ beriman tidak ada dan di anta- dengan- ber- orang dan di anta- 
ngetahui kamu kepadanya yang ra mereka nya iman yang ra mereka 




pr^J ci *^3-0 oij 

peker- bagi- makaka- mereka men- dan dengan orang-2 yang 


pekeijaan 

kamu 

dan bagi 
kamu 



A 

<y 



ada 

dan di anta- 


yang 

ra mereka 

41 


ada dan di anta- kalian dan apa berle- dan aku dan apa berle- kalian 

y'ang ra mereka 41 keijakan yang pasdiri aku keijakan yang pas din 

3 <3jbe ^ i; pdi ^3 fei s?i 


\s<s ^ ->><■ 


a 


mereka (man) ti- mereka walau orang menjadikan apikah kepada mereka men- 

42 mengerti dak pun yangtuli mendengar kamu kamu dengarkan 


< > 


kamp jngsmnalhgn 


10. Yunus 213 

HHH 

34. Katakanlah, "Adakah dl antara 
sekutumu yang dapat memulai pen 
ciptaan (makhluk), kemudian meng- 
ulangmya (menghidupkannya) kern 
bali?" Katakanlah. “Allah memulai 
(penciptaan) makhluk, kemudian 
mengulanginya Maka bagaimana 
kamu dipalingkan (menyembah selain 
Allah)?" 

35. Katakanlah, 'Apakah di antara se¬ 
kutumu ada yang membimbmg kepada 
kebenaran? 1 Katakanlah, 'Allah lah 
yang membimbmg kepada kebenar 
an " Maka manakah yang lebih berhak 
diikuti Tuhan yang membimbmg kepada 
kebenaran itu, ataukah orang yang 
tidak mampu membimbmg bahkan 
perlu dibimbmg 7 Maka mengapa kamu 
(berbuat demikian) 7 Bagaimanakah 
kamu mengambil keputusan? 

36 Dan kebanyakan mereka hanya 
mengikuti dugaan. Sesungguhnya 
dugaan itu tidak sedikit pun berguna 
untuk melawan kebenaran. Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui apa yang 
mereka kerjakan 

37 Dan tidak mungkin Al Qur'an ini 
dibuat-buat oleh selain Allah; tetapi 
(Al-Qur'an) membenarkan (kitab kitab) 
yang sebelumnya dan menjelaskan 
hukum-hukum yang telah drtetap 
kannya, 388 tidak ada keraguan di 
dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan 
seluruhalam 

38. Apakah pantas mereka mengata 
kan dia (Muhammad) yang telah mem 
buat buatnya? Katakanlah, 'Buatlah 
sebuah surah yang semisal dengan 
surah (Al Qur an), dan ajaklah siapa 
saja di antara kamu orang yang 
mampu (membuatnya) selain Allah, 
jika kamu orang orangyang benar" 

39. Bahkan (yang sebenarnya), mereka 
mendustakan apa yang mereka belum 
mengetahumya dengan sempurna 
dan belum mereka peroleh penjelas- 
annya Demikianlah halnya umat- 
umat yang ada sebelum mereka telah 
mendustakan (rasul) Maka perhati- 
kanlah bagaimana akibat orang yang 
zalim. 

40 Dan di antara mereka ada orang- 
orang yang beriman kepadanya (Al 
Quran) dan di antaranya ada (pula) 
orang-orang yang tidak beriman ke¬ 
padanya Sedangkan Tuhanmu lebih 
mengetahui tentang orang-orang 
yang berbuat kerusakan. 

41. Dan jika mereka (tetap) mendusta 
kanmu (Muhammad), maka katakan¬ 
lah, "Bagiku pekerjaanku dan bagimu 
pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung 
jawab terhadap apa yang aku kerjakan 
dan aku pun tidak bertanggung jawab 
terhadap apa yang kamu kerjakan." 

42. Dan di antara mereka ada yang 
mendengarkan engkau (Muhammad) 383 
Tetapi apakah engkau dapat menjadi¬ 
kan orang yang tuli itu mendengar, 
walaupun mereka tidak mengerti 7 


388 Sebagian ayat-ayat Al-Qur’an stu men- 
lelaskan secara terpennci hukum hukum 
yang telah d sebutkan daiam Al-Qur’an itu 
juga. 
































































































214 10. Yunus 

43 Dan di antara mereka ada yang 
melihat kepada engkau." 0 Tetapi apa 
kah engkau dapat memberi petunjuk 
kepada orang yang buta walaupun 
mereka tidak memperhatikan? 

44 Sesungguhnya Allah tidak men- 
zalimi manusia sedikit pun, tetapi ma 
nusia itulah yang menzalimi dirinya 
sendiri. 

45 Dan (ingatlah) pada han (ketika) 
Allah mengumpulkan mereka, (mere- 
ka merasa) seakan akan tidak pernah 
berdiam (di dunia) kecuah sesaat saja 
pada siang hari, (pada waktu) mereka 
saling berkenalan. Sungguh rugi 
orang yang mendustakan pertemuan 
mereka dengan Allah, dan mereka 
tidak mendapat petunjuk. 

46 Dan jika Kami perlihatkan kepada- 
mu (Muhammad) sebagian dari (sik- 
saan) yang Kami janjikan kepada mere¬ 
ka, (tentulah engkau akan melihatnya) 
atau (jika) Kami wafatkan engkau (se- 
belum itu), maka kepada Kami (jualah) 
mereka kembali, dan Allah menjadi 
saksi atas apa yang mereka kerjakan. 

47 Dan setiap umat (mempunyai) 
rasul Maka apabila rasul mereka telah 
datang diberlakukanlah hukum bagi 
mereka dengan adil dan (sedikit pun) 
tidak dizalimi. 

48. Dan mereka mengatakan, "Bila- 
kah (datangnya) ancaman itu, jika 
kamu orang orang yang benar?" 

49. Katakanlah (Muhammad), "Aku ti¬ 
dak kuasa menolak mudarat maupun 
mendatangkan manfaat kepada diriku, 
kecuali apa yang Allah kehendaki." 
Bagi setiap umat mempunyai ajal (ba 
tas waktu) Apabila ajalnya tiba mere¬ 
ka tidak dapat meminta penundaan 
atau percepatan sesaat pun 

50 Katakanlah, Terangkanlah kepada- 
ku, jika datang kepada kamu siksaan- 
Nya pada waktu malam atau siang ha 
ri, manakah yang diminta untuk dise- 
gerakan oleh orang orang yang ber 
dosa itu?" 

51. Kemudian apakah setelah azab itu 
terjadi, kamu baru mempercayainya? 
Apakah (baru) sekarang padahal se 
belumnya kamu selalu meminta agar 
disegerakan? 

52. Kemudian dikatakan kepada orang 
orang yang zalim itu, 'Rasakanlah 
olehmu siksaan yang kekal. Kamu 
tidak diberi balasan, melainkan (sesu- 
ai) dengan apa yang telah kamu laku- 
kan.“ 

53. Dan mereka menanyakan kepada 
mu (Muhammad) "Benarkah (azab 
yang dijanjikan) itu?" Katakanlah, “Ya, 
demi Tuhanku, sesungguhnya (azab) 
itu pasti benar dan kamu sekali-kali 
tidak dapat menghindar.’ 1 


389 Artinya mereka teriihat memperhati 
kan apa yang dibaca oleh Rasulullah dan 
apa yang diajarkannya, padahal hati mereka 
tidak menerimanya. 

390. Artinya menyaksikan tanda tanda ke- 
nabianmu tetapi mereka tidak mengakuinya 























































































v? 3| 


\£ v' 

& 

A) 

» x 

c0' 

dan mereka 

dengan- 

tentu dia 

bumi 

sembunyikan 

nya 

tebus 





9^ *?'/ 


apayang zalim 


diri bagi sesung- dan 
tiap-2 guhnya kalau 


izjji -jjj. jy ?_>j vixjt ijt; a £1311 




sedang 

dentil 

di antara 

dan diberi 

siksaan 

mereka 

tat- 

penye- 


mereka 

adil 

mereka 

keputusan 


melihat 

kala 

salan 


S\ xi 

& . >1JX 


4 ^ 

l i. 

<Ui o' 

Y\ © 


•5 

sesung- ingat- 

dan 

langit 

di apa 

milik sesung- 

ingat- 

mereka 

tidak 

guhnya lah 

bumi 


yang ada Allah guhnya 

lah 54 

dianiaya 



uu-^j ijr- j*> @ 


OjJLe V pA/J ' c£>b jy- ^ -^J 


dan (Dia) (Dia)meng-Dia (mereka) me- tidak kebanyak- akan benar Allah janji 

mematikan hidupkan 55 ngetanui an mereka tetapi 




5 J-Qi 

(f'& 

li£ 


pelajaran 

tdah datang 
kepada kalian 

sesung- manusia 

guhnya 

wahai 

56 

kalian di- dan ke- 

kembalikan pada-Nya 

2^2. 

I—*'—# 

9 

iSXJuj 4 

d 

/ 

ft?*' 

CJi 

bag orang-2 
yang beriman 

dan 

rahmat 

dan dada 

petunjuk 

dalam bagi 
apa yang 

dan penyembuh/ Tuhan dari 

penawar kalian 






,x„ £„ < /> ''w\< •'1 i -'• i- 

js~>~ _yb jLxf 4i^j ^ 


dari apa 
yang 

lebih ia 

baik 

hendaklah me¬ 
reka bergembira 

maka dengan 
demikian itu 

clan dengan 
rahmat-Nya 

Allah dengan 

karunia 

kata¬ 
kanlah 57 

*• « m 

9 •» 

p 


ss r> 

Jpi iS 

»> *x-r 

© 


rezeki 

dari/ 

tentang 

kepada 

kalian 

Allah 

menu- apa 

rnnkan yang 

terangkan 

kepadaku 

kata¬ 
kanlah 58 

mereka 

kumpulkan 


aA) 1 (JF" >d pisJ v • J .al 4 )ii ^LUj 4^5 


t & -£ 1 


Allah atas/ atau- kepada 
terhadap kah kalian 

memberi apakah 

izin Allah 

kata- dan haram 

kanlah halal 

darinya lalu 

kalian jadikan 


OJJJO 

jjX & % 

©1 

'CjjSlK& i 

kedustaan Allah atas/ 

terhadap 

(mereka) meng¬ 
ada-adakan 

orang-orang duga- dan 

yang an apakah 

59 

kalian 

mengada-adakan 


^ $; ceisii £ ^ a 


^ yX . -*** t & .» X' \ ^ L . 

4Jjl ' W * J n A.o *4)1 


kebanyakan akan manusia atas karunia benar-2 Allah sesung- kiamat hari 
mereka tetapi pemilik guhnya 


)|J5 4^4 jjt Uj oli c| Uj © ^ 


Al-Our’an darinya kamu dan suatu dalam adalah clan mereka tidak 

" ’ *“ (ayat) membaca tidaklah keadaan kamu tidaklah 60 bersyukur 


/»> ^ .i. 

9 



kalian 

ke- 

menjadi 

atas 

melakukan 

tika 

saksi 

kalian 

4 X? ■ 

d?yi\ 



di dan 

tidak 

bumi 

di 

zarrah/ 

atom 


adalah mela- peker- dari/ kalian me- dan 

Kami inkan jaan suatu ngerjakan tidak 

^* u> 9 ^ iv*a> »/ ^ ^ »/ l// 9 , 


kamu 


tidak nya 


* £ 




t / I? “V/ ^ / =■< . <■' 'Ts'S 1, 

^ X X? tdii (>$. X? 


(yang) JCitab da- melain- lebih dan hal dari lebih dan langit 
61 nyata lam kan besar tidak itu pada keeil tidak 

(tercatat) 


hi 


,C), 




!•«& 


I ( 




kampjngsarmafhorg 


10. Yunus 


215 


54. Dan kalau setiap orang yang zalim 
itu (mempunyai) segala yang ada di 
bumi, tentu dia menebus dirinya 
dengan itu, dan mereka menyem- 
bunyikan 391 penyesalannya ketika 
mereka telah menyaksikan azab itu. 
Kemudian diberi keputusan di antara 
mereka dengan adil dan mereka tidak 
dizalimi. 

55. Ketahuilah sesungguhnya milik 
Allah-lah apa yang ada di langit dan di 
bumi Bukankah janji Allah itu benar? 
Tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui. 

56. Dialah yang menghidupkan dan 
mematikan, dan hanya kepada-Nyalah 
kamu dikembalikan. 

57-Wahai manusia! Sungguh, telah 
datang kepadamu pelajaran (Al- 
Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi 
penyakit yang ada dalam dada, dan 
petunjuk serta rahmat bagi orang 
yang beriman. 

58. Katakanlah (Muhammad), “Dengan 
karunia Allah dan rahmat Nya, hen- 
daklah dengan itu mereka bergem- 
bira. Itu lebih baik daripada apa yang 
mereka kumpulkan." 

59. Katakanlah (Muhammad), "Terang- 
kanlah kepadaku tentang rezeki yang 
diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu 
jadikan sebagiannya haram dan seba- 
giannya halal." Katakanlah, "Apakah 
Allah telah memberikan izin kepada¬ 
mu (tentang ini), ataukah kamu meng- 
ada-ada atas nama Allah?" 

60 Dan apakah dugaan orang-orang 
yang mengada-adakan kebohongan 
terhadap Allah pada hari kiamat? 
Sesungguhnya Allah benar-benar mem¬ 
punyai karunia (yang dilimpahkan) 
kepada manusia, tetapi kebanyakan 
mereka tidak bersyukur. 

61. Dan tidaklah engkau (Muham¬ 
mad) berada dalam suatu urusan, dan 
tidak membaca suatu ayat Al-Qur’an 
serta tidak pula kamu melakukan 
suatu pekerjaan, melainkan Kami 
menjadi saksi atasmu ketika kamu 
melakukannya. Tidak lengah sedikit 
pun dari pengetahuan Tuhanmu biar- 
pun sebesar zarrah, baik di bumi 
ataupun di langit. Tidak ada sesuatu 
yang lebih kecil dan yang lebih besar 
daripada itu, melainkan semua ter¬ 
catat dalam Kitab yang nyata (Lauh 
Mahfuz). 


391. Sebagian mufasir ada yang meng- 
artikan asarru dengan "menampakkan “ 






























































































































10. Yunus 

62. Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak 
ada rasa takut pada mereka, dan 
mereka tidak bersedih hati. 

63. (Yaitu) orang-orang yang beriman 
dan senantiasa bertakwa. 

64. Bagi mereka berita gembira di 
dalam kehidupan di dunia dan di akhi- 
rat. Tidak ada perubahan bagi janji- 
janji Allah. Demikian itulah kemenang 
anyangagung. 

65. Dan janganlah engkau (Mu¬ 
hammad) sedih oleh perkataan me¬ 
reka. Sungguh, kekuasaan itu seluruh- 
nya milik Allah. Dia Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. 

66. Ingatlah, milik Allah meliputi siapa 
yang ada di langit dan siapa yang ada 
di bumi. Dan orang-orang yang me- 
nyeru sekutu-sekutu selam Allah, ti- 
daklah mengikuti (suatu keyakinan). 
Mereka hanya mengikuti persangkaan 
belaka, dan mereka hanyalah men- 
duga-duga. 

67. Dialah yang menjadikan malam 
bagimu agar kamu beristirahat pada- 
nya dan menjadikan siang terang ben- 
derang Sungguh, yang demikian itu 
terdapat tanda-tanda (kekuasaan 
Allah) bagi orang-orang yang men¬ 
dengar. 

68. Mereka (orang-orang Yahudi dan 
Nasrani) berkata, "Allah mempunyai 
anak." Mahasuci Dia, Dialah Yang 
Mahakaya; milik-Nyalah apa yang ada 
di langit dan apa yang ada di bumi. 
Kamu tidak mempunyai alasan kuat 
tentang ini. Pantaskah kamu mengata- 
kan tentang Allah apa yang kamu 
tidak ketahui? 

69. Katakanlah, “Sesungguhnya orang 
orang yang mengada-adakan ke- 
bohongan terhadap Allah tidak akan 
beruntung * 

70. (Bagi mereka) kesenangan (sesaat) 
ketika di dunia, selanjutnya kepada 
Kamilah mereka kembali, kemudian 
Kami rasakan kepada mereka azab 
yang berat, karena kekafiran mereka. 








3®- 


r 






bersedih hati me- dan atas rasa tidak 

reka tidak mereka khawatir ada 


4 Vi 


kabar bagi 

gembira mereka 63 





(mereka) 

bertakwa 


Allah 

wall- sesung- 

ingat- 


wali guhnya 

lah 

\p\ 

'is 

© 

mereka 

orang-orang 


beriman 

yang 

62 




Allah bad kalimat- 

kaiimat 


pem- tidak akhirat 

bahan ada 


dandi 

dalam 


. dunia 


kehi- di 

dupan dalam 


tf , ' t s & > t st, s* s'' 

0i jy&\ jA 


sesung- perkataan fnenyedih- dan 

guhnya mereka kan kamu jangan 64 


(yang) 

besar 


kerne- adalah demikian 
nangan itu 


A, si © iaii £*31 £ A’o-A 

milik sesung- ingat- Maha Me- Maha Men- Dia seluruh- milik kemuliaan/ 

Allah guhnya lah 65 ngetahui dengar nya Allah kekuasaan 


orang-orang meng- dan 

yang ikuti tidak 


bumi 


di dan orang' langit 

apa-apayang 


di orang/ 
apa-2yang 



/s's. <" » 4 . sj- j&g. / „ > > ® \ ' ' \ v i i 

@ xi p-A cAj 

persang¬ 
kaan 

jui 


bagi menja- Yang Dia 

kalian dikan 


mereka menduga- keeu- mereka dan persang- 

duga all tidaklah kaan 


oi U & $ 


demikian di dalam sesung- terang 

itu guhnya benderang 


dan 

siang 


di dalam- supaya ka- 

nya Han istirahat 


\jij 


ir 52 i 



-i’A 

anak 

Allah 

mengambil/ mereka 

mempunyai berkata 

67 

(mereka) 

mendengar 

bagi kaum/ 
orang-orang 


malam 

. 1 x 


4 ty vJUlM C 'i V?! ' 


bumi di dan 

apa yang 


langit 

is P $> p=^ a 


di apa kepunya- Maha- Dia Mahasuci 
yang an-Nya kaya Dia 




& \ 


apa Allah atas/ apakah kalian 

yang terhadap mengatakan 

T ^ ' 

U 


dengan hujjah/ dari di sisi kalian tidak- 
ini keterangan lah 


' .P’Ti o', 41 /, ^ /i 

alii n, * j >\ Op o^d-so 2 

kedustaan Allah atas/ mereka meng- orang-orang sesung- kata- kalian tidak 

terhadap ada-adakan yang guhnya kanlah 68 ketahui 




kemu- tempat kem- kepada kemu- dunia di kese- mereka tidal 

dian bali mereka Kami dian nangan 69 beruntung 

s'- ftl's * 

OJjAysJ) jyi V. < ~—r=> LaJ j, .Jy 


, * 


(mereka) 

kafir 


sebab apa yang 

yang keras/berat 


Kami timpakan 
kepada mereka 


































































































M 


V 



'•'VW,.. 


\\ ojj ^5 mm 


& 51 /Sv 3) tj Js\j 

atas terasa ke- jika hai kepada ber- tat- Nuh berita atas dan ba- 
kalian berat adaan kauinku kaumnya kata kala mereka cakan 


cJk=Jy ail 5-** c44 


maka kumpul- 

aku 

kan(oleh kalian) 

bertawakal 

f * 



1JUlaJsl 

A 

-*■> 

ZUc. 

iaku- 

kemu- 

diraha- 

kanlab 

dian 

siakan 

’1 

0 

I O’ 

- 


Allah maka atas/ Allah dengan 

kepada ayat-ayat 


clan peri- 
ngatanku 


kedu- 

dukanku 


/ 


khalifah/ dan Kami ja- 

pengganti dikan mereka 

■> 




til <s*y -*•> © dyx_LJl 


^ *>! 


kepada 


dan 

Harun 


Musa 


sesudah 

mereka 


Kami kemu- orang-2 yang me- 

utus dian 74 lampaui batas 


A »ir i"„» i m'"' 

wj iiC-jLj azjKaj 

yang kaum danadalah maka mereka me- dengan ayat- dan pernuka- Firiaun 

75 berdosa mereka nyombon gkan diri ayat Kami pemukanya 

^ •{ s’ •» ,< ' rri;- ’ » -2/r, >> i-i-r 

jJax-J '•*-* oj. IjMS Ujqc; q« qpJl Uis 

(yang) 

76 nyata 

f S t 


(yang) adalah ini sesung- mereka sisi dan kebe- datang kepa- maka 
76 nyata sihir guhnya berkata Kami naran da mereka tatkala 


(y \<' *' 

Zj JJb ji 




^ ,4-= =a»U. UJ qs-JJ jl5 


beruntung/ dan ini sihiikah datang ke- tat- terhadap apa kalian Musa ber- 
menang tidak pada kalian kala kebenaran mengatakan kata 


4^ t f Zj 15 £& QLJ $6 0 q^iin 


c-2/nenek atasnya kami dariapa untukmema- apakauda- mereka 

moyangkami dapati yang lingkan kami tang pada kami berkata 77 


ahli-ahli 

sihir 



($3 

>’<r 

Cj 

ii / ? 

4 

%J0\ 

^3 

Z>yA3 

orang-2 yang 
78 mempercayai 

kepada ka¬ 
lian berdua 

kami 

dan 

tidaklah 

(muka) 

bumi 

di 

pembesar-2/ 

penguasa-2 

bagi kalian 
berdua 

dan adalah/ 
jadilah 


us? 

& 


Vi 

w/ 

rr 


It 

[$gp 


>p, 

| I 1 

m 

^ ^ v— — vy w Jjf ^ itofi 

tidak upah dan akumeminta maka kalian maka kalian beri tang- dan kepa- 

lain kepada kalian tidak berpaling jika 71 guh kepadaku jangan daku 

^ ' JcA< » -fi- ^ l. A. / *>-: «% 

© qrul^J vqj ojS 1 ol 5^ Jp Xl <Sj>^ jj|f. 


•4 ./r 

! 

orang-2 yang dari/ akn adalah agar danaku Allah atas/ kecuali/ upahku 

72 berserahdiri termasuk (menjadi) dipedntali dari hanyalah 


m 


> ’>? . (S' K{ 

^ q\v_43 \ (3 ‘bu (j*j J\3 


, s 

bahtera da- bersa- danorang laluKami maka mereka 

lam manya yang selamatkandia mendustakannya ! 

' . *4 O' ■? ^ . I * ^ 1 


it ) 


tiis srqf> r ii I 

gdi- akibat/ adalah bagai- makaperha- ayat-ayat men- orang-2 dai 

itan kesudahan mana tikanlah Kami dustakan yang teng| 

Tt * 4 X / '“» '**" V 4? Q . C of' 

% cli 

dengan ketera- maka (rasul-2) da- kaum ke- beberapa sesudahnya Kami kemu- 

ngan yang nyata tang pada mereka merdca pada rasul (Muh) utus dian 73 

Z$ js 4 ir ^ ^ i|r a 

hati-hati atas Kami cap/ demi- sebelumnya/ dengan- mereka dengan mereka hen- ada maka -ufigi 

kunei mati kianlah dahulu nya mendustakan apayang dak beriman mereka tidak 


! &Ma 



XMummmi}, 


10. Yunus 217 

71. Dan bacakanlah kepada mereka 
berita penting (tentang) Nuh ketika 
(dia) berkata kepada kaumnya "Wahai 
kaumku! Jika terasa berat bagimu aku 
tinggal (bersamamu) dan peringatan 
ku dengan ayat ayat Allah, maka 
kepada Allah aku bertawakal Karena 
itu, bulatkanlah keputusanmu dan 
kumpulkanlah sekutu sekutumu (un 
tuk membinasakanku) dan janganlah 
keputusanmu itu dirahasiakan. Kemu 
dian, bertindaklah terhadap diriku, 
dan janganlah kamu tunda lagi. 

72. Maka jika kamu berpaling (dari 
peringatanku), aku tidak meminta 
imbalan sediklt pun darimu. Imbalan- 
ku tidak lam hanyalah dari Allah, dan 
aku diperintah agar aku termasuk 
golongan orang-orang mushm (her 
serah diri)." 

73 Kemudian mereka mendusta 
kannya (Nuh), lalu Kami selamatkan 
dia dan orang yang bersamanya di 
dalam kapal, dan Kami jadikan mereka 
itu khalifah dan Kami tenggelamkan 
orang yang mendustakan ayat ayat 
Kami Maka perhatikanlah bagai- 
mana kesudahan orang-orang yang 
diberi peringatan itu. 

74 Kemudian setelahnya (Nuh), Kami 
utus beberapa rasul kepada kaum 
mereka (masing-masing), maka rasul- 
rasul itu datang kepada mereka dengan 
membawa keterangan yang jelas, 
tetapi mereka tidak mau beriman 
karena mereka dahulu telah (biasa) 
mendustakannya Demikianlah Kami 
mengunci hati orang-orang yang 
melampaui batas. 

75. Kemudian setelah mereka Kami 
utus Musa dan Harun kepada Fir'aun 
dan para pernuka kaumnya, dengan 
membawa tanda-tanda (kekuasaan) 
Kami. Ternyata mereka menyombong- 
kan diri dan mereka adalah orang 
orang yang berdosa 

76. Maka ketika telah datang kepada 
mereka kebenaran dari sisi Kami, 
mereka berkata, 'Ini benar benar sihir 
yang nyata. 11 

77. Musa berkata, “Pantaskah kamu 
mengatakan terhadap kebenaran ke¬ 
tika ia datang kepadamu, sihirkah ini? 1 
Padahal, para pesihir itu tidaklah 
mendapat kemenangan. 

78. Mereka berkata, 'Apakah engkau 
datang kepada kami untuk memaling- 
kan kami dari apa (kepercayaan) yang 
kami dapati nenek moyang kami 
mengerjakannya (menyembah ber- 
hala) dan agar kamu berdua mem- 
punyai kekuasaan di bumi (negeri 
Mesir)? Kami tidak akan mempercayai 
kamu berdua.“ 














































































218 10. Yunus 

79 Dan Fir’aun berkata (kepada pe 
muka kaumnya), 'Datangkanlah ke 
padaku semua pesihiryang ulung!" 

80. Maka ketika para pesihir itu 
datang, Musa berkata kepada me 
reka, 'Lemparkanlah apa yang hendak 
kamu lemparkan!” 

81.Setelah mereka melemparkan, 
Musa berkata "Apa yang kamu 
lakukan itu, itulah sihir, sesungguh- 
nya Allah akan menampakkan ke 
palsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak 
akan membiarkan terus berlang 
sungnya pekerjaan orang yang ber 
buat kerusakan' 

82 Dan Allah akan mengokohkan 
yang benar dengan ketetapan Nya, 
walaupun orang orang yang berbuat 
dosa tidak menyukamya. 

83 Maka, tidak ada yang beriman 
kepada Musa, selam keturunan dari 
kaumnya dalam keadaan takut bahwa 
Fir’aun dan para pemuka (kaum)nya 
akan menyiksa mereka Dan sungguh, 
Fir’aun itu benar benar telah berbuat 
sewenang-wenang di bumi. dan be¬ 
nar benar termasuk orang yang me- 
lampaui batas 

84. Dan Musa berkata, "Wahai kaum 
ku! Apabila kamu beriman kepada 
Allah, maka bertawakallah kepada 
Nya, jika kamu benar-benar orang 
muslim (berserah din),’ 1 

85. Lalu, mereka berkata "Kepada 
Allah-lah kami bertawakal Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau jadikan kami 
(sasaran) fitnah bagi kaum yang zalim, 

86 dan selamatkanlah kami dengan 
rahmat-Mu dari orang-orang kafir" 

87. Dan Kami wahyukan kepada Musa 
dan saudaranya, Ambillah beberapa 
rumah di Mesir untuk (tempat tinggal) 
kaummu dan jadikanlah rumah-ru- 
mahmu itu tempat ibadah dan lak 
sanakanlah salat serta gembirakanlah 
orang-orang mukmin" 

88 . Dan Musa berkata 'Ya Tuhan 
kami, Engkau telah memberikan ke 
pada Fir’aun dan para pemuka kaum 
nya perhiasan dan harta kekayaan 
dalam kehidupan duma. Ya Tuhan 
kami, (akibatnya) mereka menyesat 
kan (manusia) dari jalan Mu Ya Tuhan, 
binasakanlah harta mereka, dan kun 
cilah hati mereka, sehingga mereka 
tidak beriman sampai mereka mehhat 
azabyang pedih.” 





































































































maka tetaplah 
jalan kalian berdua danja- istiqamah 
mengikuti nganlah (kamu berdua) 


<» .s' *'~sZ' l'' " A''*'* 9 \ •*,C 

J^r 4 * 1 X? *ii \3 U. d-^pr' Jli 

telah diper- sung- (Dia) 

kenankan guh berfirman 

&LZ. -5 <<J&\ 

(mereka) tidak orang-orang 

mengetahui yang 


ke laut 


>>V' di%r*X&i, b JJ^J 

Bani Israi] 


dan Kami 
seberangkan 



> p>. V iss’-' ^ > *-V 

A-===>j3i • ij 'J-te'J ( 2 -*? o3j0~j 

telah hampir apa- sebingga danmemu- untuk danbala- 

dia (Fir‘aun) bila suhinya menganiaya tentaranya 



Firiaun maka mengikuti 
mereka 


+ £Z\ 0 \ % A ^ J \5 3 j 2 li 


Banilsrail dengan- mernper- (Tuhan) melain- tuhan tidak bahwa- saya dia teng- 

Nya cayai yang kan ada sanya percaya berkata gelam 


s' V s' S' / / \ 


% © Supi ^ % 


JC*S 

dan kamu sebelumnya/ kamu telah dan/padahal mengapabaru orang-2 yang dan/ dan 

(adalah) sejakdahulu durhaka sesungguhnya sekarang 90 berserah diri termasuk saya 


ZA 0 , £0 0 © 00 '' X 

bag supayakamu dengan ba- Karaiselamat- maka pa- orang-2 yang mem- dari/ter- 

orangyang adalah/jadi dan kamu kan kamu dahariini 91 buat kerusakan masuk 


^ s' A Y \' \ \ * ^ \'u ' * 

g) cf' ^u)t cjt oij tiJuU- 

sungguh orang- ayat-ayat dan manusia dan keba- dan ayat-ayat/ di belakang 

orang yang lalai Kami nvakan sunesuh nelaiaran kamu 


92 orang yang t 


nyakan sungguh pelajaran kamu 


E 

c 


1 *»;». - r Y'* V r*»r.' i-T" T-r 


A, 1 " 


. /f//' 3* ''“'l s 


yang 

baik-baik 


dan dan Kami beri yang ditem- 
rezeki mereka baik pat 


Banilsrail 


Kami tem- dan 
patkan sungguh 


^ 4 ; k iyi g- & 

kiamat hari diantara Diapu- Tuhan sesung- penge- datang pa- sehing- mereka maka 

mereka tuskan kamu guhnya tahuan da mereka ga berselisih tidak 




ikE 

jSJ 

ciJip 

ot 




(telah) datang 
kepada kamu 

sesung- 

guhnya 

sebekim 

kamu 

dari al-ki tab 

(mereka) 

membaca 

orang-2 

yang 

makata- 

nyakanlah 


'*'*£> Yt' ^ x 0 ''i*' - r t, 


sekali-kali dan orang-orang dari/ter- sekali-2kamu makaja- Tuhan dan kebe- 

kamu adalah jangan 94 yangragu masuk adalah nganlah kamu naran 

Si YjP^ 1 


•X 

orang-orang dari/ter- maka adalah Allah dengan (mereka) men- orang-orang dari 
yang merugi masuk kamu ayat-ayat dustakan yang 


Cl “5 n^=. 




mereka tidak Tuhan 
beriman kamu 


kaliinat/ 

putusan 


'is 


f. 

o' 

telah 

pasti 

..•* ^s 

orang-orang 

yang 

'V 

sesung¬ 

guhnya 


' t > 


© Jr- "fv j*-r^ yy © 


(yang) 
97 pedih 


siksaan mereka sehing- ayat/ke- tiap-tiap/ (telah) datang walau- 

melihat ga terangan segala pada mereka pun 96 


avvp p- 

m 


|4|T i 


•’ ; 

t 


JB\ Sj\ Si p. a rs hi © is. ^ Q 

kepa- Kami dari apa kera- da- adalah maka ^riereka) per- dida- adalah dalam 

damu tururikan yang guan lam kamu jika 93 selisihkan lamnya mereka apa yang 


T;: 

M f: 


t&t' 


Wti 




10. Yunus 219 


89. Dia Allah berfirman, “Sungguh, telah 
diperkenankan permohonan kamu 
berdua, sebab itu tetaplah kamu ber¬ 
dua pada jalan yang lurus dan jangan 
sekali-kali kamu mengikuti jalan orang 
yang tidak mengetahui.” 

90. Dan Kami selamatkan Bani Israil 
melintasi laut, kemudian Fir'aun dan 
bala tentaranya mengikuti mereka, 
untuk menzalimi dan menindas 
(mereka). Sehingga ketika Fir'aun 
hampir tenggelam dia berkata, "Aku 
percaya bahwa tidak ada tuhan 
melainkan Tuhan yang dipercayai oleh 
Bani Israil, dan aku termasuk orang- 
orang muslim (berserah diri) " 

91. Mengapa baru sekarang (kamu 
beriman), padahal sesungguhnya 
engkau telah durhaka sejak dahulu, 
dan engkau termasuk orang yang 
berbuat kerusakan 

92. Maka pada hari ini, Kami selamat 
kan jasadmu’" agar engkau dapat men- 
jadi pelajaran bagi orang orang yang 
datang setelahmu, tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengindahkan tanda- 
tanda (kekuasaan) Kami. 

93. Dan sungguh, Kami telah menem 
patkan Bani Israil di tempat kediaman 
yang bagus dan Kami beri mereka rezeki 
yang baik. Maka, mereka tidak ber¬ 
selisih, kecuali setelah datang kepada 
mereka pengetahuan (yang tersebut 
dalam Taurat). Sesungguhnya Tuhan 
kamu akan memberi keputusan antara 
mereka pada hari kiamat tentang apa 
yang mereka perselisihkan itu 

94. Maka, jika engkau (Muhammad) 
berada dalam keragu-raguan tentang 
apa yang Kami turunkan kepadamu, 
maka tanyakanlah kepada orang yang 
membaca kitab sebelummu Sungguh, 
telah datang kebenaran kepadamu 
dari Tuhanmu, maka janganlah sekali- 
kali engkau termasukorang yang ragu, 

95. dan janganlah sekali-kali engkau 
termasuk orang yang mendustakan 
ayat-ayat Allah, nanti engkau ter¬ 
masuk orang yang rugi. 

96 Sungguh, orang-orang yang telah 
dipastikan mendapat ketetapan Tuhan¬ 
mu, tidaklah akan beriman, 

97. meskipun mereka mendapat 
tanda-tanda (kebesaran Allah), hingga 
mereka menyaksikan azab yang pedih. 


392 Yang diselamatkan Allah iaiah tubuh 
kasarnya. Menurut sejarah, setelah Fir aun 
tenggelam, mayatnya terdampar di pantai 
ditemukan oleh orang-orang Mesir, lalu 
dibalsem sehingga utuh sampai sekarang 
dan dapat dilihat di museum Mesir. 
Selanjutnya, lihat AlSaqarah (2): 50 

















































































































220 10. Yunus 

98. Maka mengapa tidak ada (pen- 
duduk) suatu negeri pun yang her 
iman, lalu imannya itu bermanfaat 
kepadanya selain kaum Yunus? Ketika 
mereka (kaum Yunus itu) beriman, 
Kami hilangkan dari mereka azab yang 
menghinakan dalam kehidupan dunia 
dan Kami beri kesenangan kepada me¬ 
reka sampai waktu tertentu 

99. Dan jika Tuhanmu menghendaki, 
tentuiah beriman semua orang di 
bumi seiuruhnya Tetapi apakah kamu 
(hendak) memaksa manusia agar me¬ 
reka menjadi orang-orang yang ber 
iman? 

100. Dan tidak seorang pun akan ber 
iman kecuaii dengan izin Allah, dan 
Allah menimpakan azab kepada orang 
yang tidak mengerti. 

101 Katakanlah, Perhatikanlah apa 
yang ada di langit dan di bumi!“Tidak- 
lah bermanfaat tanda-tanda (kebe- 
saran Allah) dan rasul rasul yang mem- 
beri peringatan bagi orang yang tidak 
beriman. 

102. Maka mereka tidak menunggu- 
nunggu kecuaii (kejadian-kejadian) 
yang sama dengan kejadian-kejadian 
(yang menimpa) orang-orang terda 
hulu sebelum mereka. Katakanlah, 
"Maka tungguiah, aku pun termasuk 
orang yang menunggu bersama ka¬ 
mu." 

103. Kemudian, Kami selamatkan 
rasul-rasul Kami dan orang orang yang 
beriman, demikianlah menjadi kewa 
jiban Kami menyelamatkan orang 
yang beriman. 

104. Katakanlah (Muhammad), "Wa- 
hai manusia! Jika kamu masih dalam 
keragu-raguan tentang agamaku, ma 
ka (ketahuilah) aku tidak menyembah 
yang kamu sembah selain Allah, tetapi 
aku menyembah Allah yang akan 
mematikan kamu dan aku telah di- 
perintah agar termasuk orang yang 
beriman," 

105. dan (aku telah diperintah), 
'Hadapkanlah wajahmu kepada 
agama dengan tulus dan ikhlas, dan 
jangan sekali-kali engkau termasuk 
orang yang musyrik. 

106. Dan jangan engkau menyembah 
sesuatu yang tidak memberi manfaat 
dan tidak (pula) memberi bencana ke- 
padamu selain Allah, sebab jika eng 
kau lakukan (yang demikian), maka 
sesungguhnya engkau termasuk orang- 
orang zalim." 
























































































jg l» i sgwi^ifrga fl» ojj^ 5 

■§\ 2 lilt & 




t. 


is 

'3 .3* 


"»Z ti" 

“**f ojj 


dan 

jika 


Dia ke- bagi- yang mengangkat/ maka dencan ke- Allah 
cuali nya menghilangkan tidak mudaratan 


menimpakan 
kepada kamu 


dan 

jika 


& \S 

03 /v* 

^ 

iilS 

9> jf 

o* 

> 

A^ ^ -.K-S*? 


} > • ** ^ - 


hamba- dari 

hamba-Nya 

Dia ke¬ 
hendaki 

siapa dengan- Dia kenakan/ 
yang nya berikan 

bagi karu- 
nia-Nya 


O'* 

3s 


3 

vv 

(telah) datang 
kepada kalian 

sesung¬ 

guhnya 

manusia 

wahai kata¬ 

kanlah 

107 


■ , -i i' > 






Maha 

Penyavang 


Maha 

Pcngampun 


dan 

Dia 


* E r 'C 9 \ ** 9 tl 


dan barang bagi dirinva ia memberi maka sesung- 
siapa sendiri petunjuk guhnya hanyalah 


mendapat maka barang Tuhan 
petunjuk siapa kalian 


dari 


kebe- 

naran 


ys ©'J5==i f &ft c; ^ 'u>. js 




dan ikuti- 
lah(kamu) 108 


penjaga 


atas/terhadap aku dan tidak/ atasnya/di- iamenye- maka sung- sesat 
diri kalian bukanlah rinya sendiri satkan guh hanyalah 


%S3-\ f jL % a 'fi &- y^\j 3-5 u g 


109 


para 

hakim 


sebaik- dan Allah memberi seliingga dan ber- 

baik Dia keputusan sampai sabarlah 


(kamu) 


kepada 

kamu 


diwah- 












Lp t>4 o* cJw 2 S Jr <C_)i C-SW l-OT U1 


1 


Maha Me- yang Maha- sisi 
ngetahui bijaksana 


dari dijelaskan kemu- ayat- disusun 

terperinei dian ayat-Nya dengan rapi 


ii ' 


W oi? ,5 J33>3 Jj* yo 4Ji jj IjJUatJ jl 




- X 

> 

J 3 

dan Dia a- 
kan berikan 

(yang) 

tertentu 

pada 

waktu 




hari 


siksaan 


atas 

kalian 


K,:r- 


mp 

n ii 

1 'W 


& 


:Oi 


<8*® 
W 
t M 

| 3,... N 


4S&&{ 


3 4 i 




1 @?ls 


ana 

yukan yang t _J| 

! 1 I 


'4«i 
r Si 


6 5i! 


Sr 
^ $\ 


i ii 


Kitab A /if _ 
Lam Ra 


i0! 


!^i 


kalian memo- dan hen- danpembawa mcmper- dari- kepada sesungguh- Allah keen- kalian me- agar 

hon ampun daklah 2 kabar gembira ingatkan Nya kalian nya aku all nyembuh tidak 




m 

1 I; 

S 


sungguh ingat- 
mereka lah 4 


Maha- 

kuasa 






sam¬ 

pai 

(yang) kenik- Dia akan beri nik- kepa- bertobat- 

baik matan mat pada kalian da-Nya lah kalian 

kemu- kepadaT u- 
dian han kalian 

C x'X 

aw 


i r », ^ t »v i *■< 

yy ox.3 4^3 


aku 

takut 

maka sung¬ 
guh aku 

kalian dan karunia- keuta- 

berpaling jika Nya maan 

mempu- setiap 
nyai 

%<s* 

$ $> 

3*3 

ii Ji 

© jy£ 

sesu¬ 

atu 

se- atas 

gala 

dan tempat kem- 

Dia bali kalian 

Allah kepa¬ 
da 

(yang) besar/ 
3 kiamat 

S 9 

tj\>- 

2 1 Y^j0j>x,Z i.aikAj, 

> 

>33-^ 

oA 


f'3: 


i .1; 

Hv?* i 

.4 . . . 


pakaian 

mereka 


mereka me- 
nyelimuti diri 


pada in gat- dannya untuk menyem- 

vvaktu lah bunyikan diri 


dada 

mereka 


tno'eka raem- 
busun^can 


\>-r 

W - VI 1 


•J 


oil '*# z\ ^ £ x ft W 




»> > 


Mi 


dada/ 

hati 


dengan Maha Me- sungguh mereka dan apa mereka sent* 


yangada/isi ngetahui 







kgmp_ ingsunnathorg 


11. Hud 221 

{»■•> .j 

107 Dan jika Allah menimpakan suatu 
bencana kepadamu maka tidak ada 
yang dapat menghilangkannya kecuah 
Dia Dan jika Allah menghendaki ke 
baikan bagi kamu, maka tidak ada 
yang dapat menolak karuma Nya. Dia 
memberikan kebaikan kepada siapa 
saja yang Dia kehendaki di antara 
hamba-hamba Nya Dia Maha Peng 
ampun. Maha Penyayang 

108. Katakanlah (Muhammad), “Wahai 
manusia 1 Telah datang kepadamu 
kebenaran (Al Qur an) dari Tuhanmu 
sebab itu barang siapa mendapat 
petunjuk maka sebenarnya (petunjuk 
itu) untuk (kebaikan) dirinya sendiri. 
Dan barang siapa sesat, sesungguh 
nya kesesatannya itu (mencelakakan) 
dirinya sendiri Dan aku bukanlah 
pemeliharadirimu." 

109 Dan ikutilah apa yang diwahyu 
kan kepadamu, dan bersabarlah hing 
ga Allah memberi keputusan. Dialah 
hakim yang terbaik. 

HUD 

Surah ke 'i 11 

. 123 ayat Makkiyyah 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1. AlifLam Ra (Inilah) Kitab yang ayat 
ayatnya disusun dengan rapi kemudian 
dijelaskan secara terperinei, 393 (yang 
diturunkan) dari sisi (Allah) Yang Maha 
bijaksana, Mahateliti, 

2. agar kamu tidak menyembah selain 
Allah. Sesungguhnya aku (Muham¬ 
mad) adalah pemberi peringatan dan 
pembawa berita gembira dari-Nya 
untukmu 

3. dan hendaklah kamu memohon 
ampunan kepada Tuhanmu dan ber 
tobat kepada Nya mscaya Dia akan 
memben kenikmatan yang baik ke¬ 
padamu sampai waktu yang telah 
ditentukan Dan Dia akan memberi¬ 
kan karunia-Nya kepada setiap orang 
yang berbuat balk. Dan jika kamu 
berpaling maka sungguh aku takut 
kamu akan ditimpa azab pada hari 
yang besar (kiamat) 

4 Kepada Allah-lah kamu kembali. Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu 

5 Ingatlah sesungguhnya mereka 
(orang-orang munafik) memalingkan 
dada untuk menyembunyikan diri dari 
dia (Muhammad). 394 Ingatlah, ketika 
mereka menyeiimuti dirinya dengan 
kain Allah mengetahui apa yang mereka 
sembunyikan dan apa yang mereka 
nyatakan, sungguh, Allah Maha Me 
ngetahui (segala) isi hati 


393. Diperinci atas beberapa macam, ada 
yang mengenai tauhid hukum, kisah, 
akhlak, ilmu pengetahuan, janji, dan 
peringatan, dan lam-lain disusun surah 
demi surah, ayat demi ayat, dan seterusnya. 





























































222 11. Hud 


JUZ12 

6 Dan tidak satu pun makhluk ber 
gerak (bernyawa) di bumi melainkan 
semuanya dijamin Allah rezek>nya Dia 
mengetahui tempat kediamannya dan 
tempat penyimpanannya. 395 Semua 
(tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh 
Mahfuz). 

7. Dan Dialah yang menciptakan langit 
dan bumi dalam enammasa dan Arsy 
Nya d; atas air agar Dia menguji 
siapakah di antara kamu yang lebih baik 
amalnya Jika engkau berkata (kepada 
penduduk Mekah) “Sesungguhnya 
kamu akan dibangkitkan setelah mati, ‘ 
niscaya orang kafir itu akan berkata. Ini 
hanyalahsihir yang nyata." 

8 Dan sungguh jika Kami tangguhkan 
azab terhadap mereka sampai waktu 
yang ditentukan niscaya mereka akan 
berkata “Apakah yang menghalangi 
nya 7 ' Ketahuilah ketika azab itu datang 
kepada mereka tidaklah dapat dielak- 
kan oleh mereka Mereka dikepung oleh 
(azab) yang dahulu mereka memper 
olok-olokkannya 

9. Dan jika Kami berikan rahmat Kami 
kepada manusia, kemudian (rahmat 
itu) Kami cabut kembali pastilah dia 
menjadi putus asa dan tidak berterima 
kasih. 

10. Dan jika Kami berikan kebahagiaan 
kepadanya setelah ditimpa bencana 
yang memmpanya niscaya dia akan 
berkata, "Telah hilang bencana itu dari- 
ku.” Sesungguhnya dia (merasa) sangat 
gembira dan bangga, 

11 kecuali orang orang yang sabar, 
dan mengerjakan kebajkan, mereka 
memperoleh ampunan dan pahaia 
yang besar 

12 Maka boleh [adi engkau (Muham 
mad) hendak menmggalkan sebagian 
dari apa yang diwahyukan kepadamu 
dan dadamu sempit karenanya, karena 
mereka akan mengatakan, 'Mengapa 
t.dak diturunkan kepadanya harta (ke 
kayaan) atau datang bersamanya maia- 
ikat 7 " Sungguh, engkau hanyalah se 
orang pemberi peringatan dan Allah 
pemelihara segala sesuatu. 


394 Menyembunyikan perasaan permusuh 
an dan kemunafikan mereka terhadap Nabi 
Muhammad saw 

395 Menurut sebagian mufastr yang dimak 
sud dengan “tempat kediaman' di sini lalah 
dunia. dan "tempat penympanan" ialah a 
khrat. Dan menurut sebagian mufasir lain, 
maksud “tempat kediaman" ialah tuiang 
sulbi. dan’tempat penympanan’ialah rahim 


























































































































































kampangsannah.org 


11. Hud 223 

13. Bahkan mereka mengatakan, "Dia 
(Muhammad) telah membuat buat Al- 
Qur an itu." Katakanlah, '(Kalau demi- 
kian) datangkanlah sepuluh surah se 
misal dengannya (Ai Quran) yang dr 
buat buat, dan ajaklah siapa saja di 
antara kamu yang sanggup selam Allah, 
jika kamu orang orang yang benar 1 

14 Maka jika mereka tidak memenuhi 
tantanganmu, maka (katakanlah) "Ke- 
tahuilah bahwa(AI Quran) itu diturun- 
kan dengan ilmu Allah dan bahwa 
tidak ada tuhan selam Dia maka mau- 
kah kamu berserah diri (masuk Islam) 7 " 

15 Barang siapa menghendaki kehi 
dupan duma dan perhiasannya, pasti 
Kami berikan (balasan) penuh atas 
pekerjaan mereka di dunia (dengan 
sempuma) dan mereka di dunia tidak 
akandirugikan 

16 Itulah orang-orang yang tidak 
memperoleh (sesuatu) di akhirat kecuali 
neraka dan sia s alah di sana apa yang 
telah mereka usahakan (di dunia) dan 
terhapuslah apa yang telah mereka 
kerjakan 

17. Maka apakah (orang orang kafir itu 
sama dengan) orang yang sudah mem- 
punyai bukti yang nyata (Al Qur an) dan 
Tuhannya dan diikuti oleh saksi 3 * dari 
Nya dan sebelumnya sudah ada pula 
Kitab Musa yang menjadi pedoman dan 
rahmat? Mereka beriman kepadanya 
(Al Qur an) Barang siapa mengingkari- 
nya (Al Quran) di antara kelompok 
kelompok (orang Quraisy) maka ne- 
rakalah tempat yang diancamkan bagi 
nya, karena itu janganlah engkau ragu 
terhadap Al Quran Sungguh, A! 
Qur an itu benar benar dari Tuhanmu, 
tetapi kebanyakan manusia tidak 
beriman 

18. Dan siapakah yang lebih zahm dari 
pada orang yang mengada-adakan 
suatu kebohongan terhadap Allah? 
Mereka itu akan dihadapkan kepada 
Tuhan mereka, dan para saksi 35 ' akan 
berkata, 1 Orang orang milah yang telah 
berbohong terhadap Tuhan mereka.’ 1 
ingatiah laknat Allah (ditimpakan) ke 
pada orang yang zalim, 

19 (yaitu) mereka yang menghalangi 
dari jalan Allah dan menghendaki agar 
jalan itu bengkok. 39s Dan mereka itulah 
orang yang tidak percaya adanya hari 
akhirat. 


i 

I 

| 


396. Ada yang menafsirkan saksi dengan 
Jibril, Al-Qur’an, atau Muhammad saw. 

397. Maksud para saksi di sini ialah malaikat, 
nabi-nabi, dan anggota badannya sendiri. 

398. Maksudnya, mereka berusaha agar 
orang lain mengingkari agama yang benar. 















































































224 


11. Hud 


20. Mereka tidak mampu menghalangi 
(siksaan Allah) di bumi, dan tidak akan 
ada bagi mereka penolong selain Allah 
Azab itu dilipatgandakan kepa da 
mereka Mereka tidak mampu men- 
dengar (kebenaran) dan tidak dapat 
melihat(nya) 



©0 


21 Mereka itulah orang yang merugi- 
kan dirinya sendiri dan lenyaplah dari 
mereka apa yang selalu mereka ada- 
adakan 


22 Fasti mereka itu (menjadi) orang 
yang paling rugi di akhirat. 


23 Sesungguhnya orang orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan 
dan merendahkan din kepada Tuhan 
mereka itu penghuni surga mereka ke 
kal di dalamnya. 


24 Perumpamaan kedua golongan 
(orang kafir dan mukmin) seperti orang 
buta dan tuli dengan orang yang dapat 
melihat dan dapat mendengar Sama 
kah kedua golongan itu 7 Maka tidak 
kah kamu mengambil pelajaran? 


25 Dan sungguh, Kami telah mengu 
tus Nuh kepada kaumnya (dia berka 
ta) "Sungguh aku mi adalah pember 
peringatan yang nyata bagi kamu 


26. agar kamu tidak menyembah sela 
in Allah. Aku benar benar khawatir ka¬ 
mu akan ditimpa azab (pada) hari yang 
sangatpedih.” 


27. Maka berkatalah para pemuka 
yang kafir dari kaumnya Kami tidak 
melihat engkau me amkan hanyalah 
seorang manusia (biasa) seperti kami 
dan kami tidak melihat orang yang 
mengikuti engkau melainkan orang 
yang hina dina di antara kami yang 
lekas percaya. Kami tidak melihat kamu 
memiliki suatu kelebihan apa pun atas 
kami bahkan kami menganggap kamu 
adalah orang pendusta" 


28. Dia (Nuh) berkata 'Wahai kaumku 1 
Apa pendapatmu jika aku mempunyai 
bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku 
diberi rahmat dari sisi Nya sedangkan 
(rahmat itu) disamarkan bagimu Apa 
kami akan memaksa kamu untuk 
menerimanya padahal kamu tidak 
menyukainya 7 


ft 


n jy* 



IT 



hi X of Dj ^jS/t 4 p 

dari bagi ada dan bumi di orang-2 yangme- mampu tidak mere- 

mereka tidak lepaskan diri ka itu 


(mereka) 

sanggup 


mereka tidak azab/ bagi dilipat- para dari Allah selain 

siksaan mereka gandakan penolong 


~~'9. s' 
t * ' . 

- u 

9> V 

s »> »> 

menigikan 

orang-2 

yang 

mereka 

itu 

(mereka) 

20 melihat 


mereka 


dan 

tidak 


men- 

dengar 


S'" 

i 

pr> 


S' 

© DjJuu 

bahwa 

Pasti 

- (mereka) 

mereka 


21 

ada-adakan 

w-j 

1^' 

3it 

•* s' 

u 

dan mereka 

mereka 

orang-oran^ sesung- 

beramal 

beriman 

yang 

guhnya 






adalah 


apa dari 


dan 


diri mereka 
sendiri 


>> -''.If, 

-V i cj 


orang-orang yang 
paling rugi 


me- akhirat di 
reka 




£4Jl C-s\ 4C3_si ji oUaJji 


surga 


penghuni 


mereka 

itu 


Tuhan kepada dan mereka me- 
mereka rendahkan diri 


saleh 


JJcX gfeJ3\ & 




seperti 
orang buta 


dua 

golongan 


perum- 

pamaan 


23 




orang-2 yang di dalam- me- 
kekal nya reka 


<i?r V ' Ak'' - Air 


kalian meng- apakah/ perumpa- 
ambil pelajaran tidakkah niaan 


sama apakah dan yang dapat dan orang yang dan 

keduanya mendengar dapat melihat orang tuli 






(yang) pemberi bagi sesung- kaum- ke- Nuh Kami telah dansesung- 
25 nyata peringatan kalian guhnya aku nya pada mengutus guhnya 24 


vJi sj 4>ij£ a.\ sji SI it 


!&'*'** jjS ~ 


yang pada 
sangat pedih hari 


azab 



& \ 




atas 

kalian 


(aku) sesungguh- Allah selain kalian me- jangan- agar 
takut nya aku nyembah lah 


'At Oi S\ 




nianusia kan lihat kamu 

i" s/f'k.y *> 


nya 


kafir 


rendah/ orang-2 yang hina mereka orang-orang melain- yangmeng- 
pendek di antara kami yang kan ikutikamu 



s’ S’s 

JIa3 


: pemuka- 

maka 


pemuka 

berkatalah 

26 


Uj 

S’ 

kami me- 

dan 

seperti 

lihat kamu 

tidak 

kami 


P& ’s. Cj l Jty\ 


yangdusta yakini kalian bahkan kelebihan 


> ^ 
^ <a> r 


kan padaku hanku 


nyata punyai 


bagi 

kalian 

kami dan pe 

melihat tidak b 


9 *C i 


C-i^ 


jB 

bagaimana 

hai 

(Nuh) 

pikiran kalian 

kaumku 

berkata 

yy c 

^ $.s 
s' • 

oSlp 


orang-2 yang benci/ pada- dan apakah kami akan pak- atas maka/lalu sisi- 
28 tidak menyukai nya kalian sakannya pada kalian kalian disamarkan Nya 


dari 





n ampmgsunna 













































































W ^byUj 




Zj&\ $> % of^ 1 yJLj 


„ /y *. i, s . > ,** -" f~T% ***' ,'\ ' ’■". (="»•* 

Oj 4li> 05 c3_/va? O' 4 


> >«:, 


£\ ^ 


A 


aku mengusir jika Allah dari menolongku siapa- danhai 
mcreka (azab) kah kaumku 


29 


kalian bodoh/ 
tidak mengetahui 


suatu 

kaum 


% 4' 

> TO 

cjY- 


£ 

1 2&\ 

% 

© 

oj_j====>S> 

ys\ 

dan Allah 
tidak 

perben- 

daharaan 

di sisiku 

kepada aku menga- 
kalian iakan 

dan 

tidak 

30 

kalian mengam- 
bil pelajaran 

apakah 

tidak 

X 

o.h 

j# 

JM 

di 

c£\ 


rendah/ 

hina 

kepada orang- 
orang yang 

aku me¬ 
ngatakan 

(ten 

tidak 

Malaikat sesung- aku me- 
guhnya aku ngatakan 

dan gaib 

tidak 

aku me- 
ngetahui 


VSj Q\ C ^-Jbl C| t*J ci 


kalau sungguh diri-diri 

begitu aku mereka 


da- dengan lebih me- Allah ke- Allah mendatangkan tidak pandangan 
lam apa yang ngetahui baikan pada mereka kalian 


jfi @ 

**✓ ** 

✓ 

Ot ' 

(Nuh) 

orang-effang 

dari/ 

berkata 32 

yang benar 

temtasuk 

h<s 








kamu 

adalah 


jika kamu an- dengan makadatang- bantahan 
camkami apa yang kanpadakami padakami 




Lii 


bergunake- dan orang-orang yang kalian danti- Diameng- ji- Allah dengan- akanmendatang- sungguh 

pada kalian tidak 33 melepaskan diri daklah hendaki ka nya kanke kalian hanyalah 

<&>/ a ^ „ \ 


»> »-r > >*. ^ i ’i *4 

o' Joy <=Ui> 06 OJ, pO ^ oj. 


menyesat- untuk meng- Allah adalah jika kepada aku mem- untuk aku jika nasihat- 
kan kalian hendaki kalian beri nasihat hendak ku 


&> 









ada-ada 

t 


kah 


34 


kembalikan 


pada-Nya kalian 

IP k j ocIa*) d)-* 3 oj J* 


mengatakan 


kalian ber- dari apa beriepas 
35 buatdosa yang diri 


dosaku 


maka 

atasku 


aku membu- jika kata- 
at-buatnya kanlah 



& && It <045 J & Ji 

telah sung- orang kecu- kaum di an- beriman tidak baliwa- Nuh ke- 

beriman guh yang all kamu tara akan sanya pada 

/ >»<' <T>X, S- * A* As*' , 

llXXHJ ciijjui p-yg 'jjt; LkJ 

dengan peng- bahtera dan (mereka) adalah dengan kamu ber- maka 

awasanKami buatlah 36 kcrjakan mereka apa yang sedihhati jangai 

s * * > 'f't ^ i % y » 


37 


orang-2 yang sungguh (mereka) 

ditenggelamkan mereka zalim 


orang-2 tentang kamubieara- danja- danpetunjuk 
yang kan dengan Alai nganlah wahyuKami 


< i) ■ 

m" 

■Y$ 


dan ti- Allah atas/ kecuali/ upahku tidaklah 

daklah dari hanyalah 

harta atasnya 

(seruanku) 

aku meminta 
kepada kalian 

tidak dan hai 

kaumku 

33 

akumeman- akante- 

dang kalian tapi aku 

fny 

Tuhan 

maeka 

> '> 

(mereka) 

menemui 

- >f t 

p— 

sesungguh¬ 
nya mereka 

A, > s\ 

\j^\ 

mereka 

beriman 

** ** 

omng-2 

yang 

ti 

> 

mengusir aku 


■ >■' 
' •*> ! 


# 

t’ V 


.: i 


mn 

u> | 

4 > 

PI, 


3 ? 


;J i :v 

fl 

1^ 


J t 

-'K 

uM; 1 . 


s* s 9 y y 

Cjj^==Y\$ 

O’Sli 

<py 

J3 

>»> i 

IjJU (rp 

cyjAsi 

dd 

; 1 
W 

wi 

maka kamu telah 

kau telah raen- 

sesung- 

wahai 

mereka 

orang-orang 

benar-2dar’i/ 

X 

memperbanyak 

debat kami 

guhnya 

Nuh 

berkata 31 

yang zalim 

termasuk 



W-’i 


if 




•4B3* 


I | 


i! 


r-J 1 

! 


©Si 

f & 4 

't#JS 

? ti 

.-if- » 


ra 


fi 


j i 

ml 


M 


-ti 

I 


ip- 







kampangsannah. org 


11. Hud 225 

29 Dan wahai kaumku 1 M.u tidak me- 
minta harta kepada kamu (sebagai im- 
balan) atas seruanku. Imbalanku 
hanyalah dari Allah dan aku sekali kali 
tidak akan mengusir orang yang telah 
beriman Sungguh mereka akan ber 
temu dengan Tuhannya dan sebalik 
nya aku memandangmu sebagai kaum 
yang bodoh. 

30. Dan wahai kaumkui Siapakah yang 
akan menolongku dari (azab) Allah jika 
aku mengusir mereka? Tidakkah kamu 
mengambi! pelajaran? 

31. Dan aku tidak mengatakan kepada- 
mu bahwa aku mempunyai gudang- 
gudang rezeki dan kekayaan dari Allah 
dan aku tidak mengetahui yang gaib, 
dan tidak (pula) mengatakan bahwa 
sesungguhnya aku adalah malaikat, 
dan aku tidak (juga) mengatakan 
kepada orang yang dipandang hina 
oleh penglihatanmu bahwa Allah t>dak 
akan memberikan kebaikan kepada 
mereka. Allah lebih mengetahui apa 
yang ada pada diri mereka. Sungguh. 
jika demikian aku benar benar ter 
masuk orang-orang yang zalim." 

32. Mereka berkata "Wahai Nuh 1 
Sungguh. engkau telah berbantah de¬ 
ngan kami, dan engkau telah memper- 
panjang bantahanmu terhadap kami 
maka datangkanlah kepada kami azab 
yang engkau ancamkan, jika kamu ter 
masuk orang yang benar." 

33 Dia (Nuh) menjawab. “Hanya Allah 
yang akan mendatangkan azab ke 
padamu jika Dia menghendaki, dan 
kamu tidak akan dapat melepaskan diri. 

34 Dan nasthatku tidak akan ber 
manfaat bagimu sekalipun aku ingin 
memberi nasihat kepadamu, kalau 
Allah hendak menyesatkan kamu Dia 
adalah Tuhanmu dan kepada-Nyalah 
kamu dikembalikan." 

35. Bahkan mereka (orang kafir) 
berkata "Dia cuma mengada ada saja.” 
Katakanlah (Muhammad) "Jika aku 
mengada ada akulah yang akan me- 
mikul dosanya, dan aku bebasdari dosa 
yang kamu perbuat.' 1 

36. Dan diwahyukan kepada Nuh, 'Ke- 
tahuilah tidak akan beriman di antara 
kaummu kecuali orang yang benar-be- 
nar beriman (saja) karena itujanganlah 
engkau bersedih hati tentang apa yang 
mereka perbuat 

37. Dan buatlah kapal itu dengan pe- 
ngawasan dan petunjuk wahyu Kami, 
dan janganlah engkau bicarakan de¬ 
ngan Aku tentang orang-orang yang 
zalim. Sesungguhnya meteka itu akan 
ditenggelamkan." 

























































226 11. Hud 

38 Dan mulailah dsa (Nuh) membuat 
kapal Setiap kali pemimpin kaumnya 
berjalan melewatinya mereka menge 
jeknya Dia (Nuh) berkata “Jika kamu 
mengejek kami maka kami (pun) akan 
mengejekmu sebagaimana kamu meng- 
ejek(kami) 

39 Maka kelak kamu akan mengetahui 
siapa yang akan ditimpa azab yang 
menghinakan dan (siapa) yang akan 
ditimpa azab yang kekal." 

40 Hingga apabila peiintah Kami 
datang dan tanur (dapur) telah meman- 
carkan air, Kami berfirman, “Muatkan- 
lah ke dalamnya (kapal itu) dari masing 
masmg (hewan) sepasang (jantan dan 
betina). dan (juga) keluargamu kecuali 
orang yang telah terkena ketetapan ter 
dahulu dan (muatkan pula) orang yang 
beriman." Ternyata orang-orang ber- 
iman yang bersama dengan Nuh hanya 
sedikit. 

41. Dan dia berkata,' Naiklah kamu se~ 
mua ke dalamnya (kapal) dengan (me- 
nyebut) nama Allah pada waktu bet- 
layar dan berlabuhnya, Sesungguhnya 
Tuhanku Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.' 

42, Dan kapal itu berlayar membawa 
mereka ke dalam gelombang laksana 
gunung gunung Dan Nuh memanggi! 
anaknya, 3 ” ketika dia (anak itu) beiada 
di tempat yang jauh terpencil, “Wahai 
anakkul Naiklah (ke kapal) bersama 
kami dan janganlah engkau bersama 
orang orang kafir." 

43 Dia (anaknya) menjawab "Aku 
akan mencari perlindungan ke gunung 
yang dapat menghindarkan aku dari air 
bah!" (Nuh) berkata "Tidak ada yang 
melindungi dari siksaan Allah pada hari 
ini selam Allah Yang Maha Penyayang.' 
Dan gelombang menjadi penghalang 
antara keduanya, maka dia (anak itu) 
termasuk orang yang dltenggelamkan. 

44, Dan difii mankan, “Wahai bumi! Te- 
lanlah airmu dan wahai langit (hujan!) 
berhentilah." Dan air pun disurutkan, 
dan perintah pun diseiesaikan 400 dan 
kapal itu pun berlabuh di atas Gunung 
Judi, 401 dan dikatakan "Binasalah orang- 
orang zalim “ 

45 Dan Nuh memohon kepada Tuhan- 
nya sambil berkata "Ya Tuhanku se¬ 
sungguhnya anakku adalah termasuk 
keluargaku dan janji-Mu itu past be 
nar Engkau adalah hakim yang paling 
adil.” 


399 Nama anak Nabi Nuh a.s. yang kafir itu 
Qan'an. sedang putra-putranya yang 
beriman ialah Sam, Ham.Jafis. 

400. Yakm Allah telah meiaksanakan janji Nya 
dengan membinasakan orang yang kafir 
kepada Nabi Nuh a.s. dan menyelamatkan 
orang yang beriman. 

401. Gunung Judi terletak di Armenia sebe- 
lah selatan, berbatasan dengan Mesopotamia 


$9UF 

m 

m 

« I 


m 

r* 

i I 

iSi 

ft* 

pi 

i 

<pf 

. 




M 

5 -. 


Vt 

y 

rr 


C 3 

r. ^ 

ft 

I 

i 

■JhhI 

•ftr 

& 
f, l, r 

V v 

I ifj • 

m 

it 

& h 

W 

W 


SV 1 K 

mm- 


Tv 


i 

:% : 


m 

% 9 

g 

!# 

M: 

.iNf 

f > 
1 


'% 9 

> 

A a 

m 

If! 

*£ .9~ 

i M 

m 

' V 


AajH £jA AZpp jA LaI 


mereka 

mengejek 

Fa) 


kaum- 

nva 


dari pemuka- 
pemuka 


atas- 

nya 


berjalan 

melewati 


dan se¬ 
tiap kali 


bahtcra 


dan (Nuh) 
membuat 

&>. 


’< ."s' *< { n -> 


38 


kalian 

mengejek 


sebagai- 

mana 


dari 

kalian 


kami maka sung- dari 
mengejek guh kami kami 


kalian 

mengejek 


jika (Nuh) darinya 
berkata 


olX& 

4^ 

4 '' , a t< x 

AJj u 

* S' 

cy* 


< 

azab 

atasnya 

dan menghina- azab 

menimpa kannya 

menda- 

tanginya 

siapa* 

yang 

kalian akan 
mengetahui 

maka 

kelak 




Eg JfI UJ "iyil %j tli fil © 


di da- miiat- Kami -- 

lamnya kanlah berfinuan 


dapur 


dan me- 


ketetapan/ 
perintah 
mancar air Kami 


da¬ 

tang 


apa¬ 

bila 


hingga 


39 

* > 


yang terus- 
menerus 


atas- 

nya 


dua 


(j* uy-' {ja 

ter- orang 
dahulu yang 

JUj 0 


perkataan/' 

ketetapan 


ke¬ 

cuali 


dankeluarga 

mu 


'jT= 


sepasang 

\ ^ - 4 


masrng- 
masing 
> 




te vi iz $\ uj 


naiklah 

kalian 


dan dia 
(bahtera) 


dan (Nuh) 

bei'kata 40 


sedikit 


ke- bei'sa- beri- dan tidak- telah dan 
cuali manya man lah beriman orang yang 

^ , / i 


0L# 15 vr* , 1 j/ ^ .S'n+S’ at . * .X . 


Maha benar-2 Maha Tuhan- sesung- dan ber- 
41 Peny^ang Pengampun ku guhnya labuhnya 


pada waktu Allah dengan dida- 
berlayamya nama lamnya 


:'SM=>3 QP 


dan ada¬ 
lah ia 


anak¬ 

nya 


Nuh 


dan me- 
manggil 


seperti 

gunung 


gelom- 

bang 


dalam dengan 
mereka 


berjalan/ 

berlayar 


© Sf 3 ' 

e 


*0" ' © JM 

Jsj Uj»-a 

SS ill 

& s' «?>• 

orang-orang 

42 yang kafir 

bersama 

kamu 

berada 

danja- bersama naiklah 

nganlah kami 

hai 

anakku 

tempat di 

terpencil 




£ ^ Jli %p\ 


j). Jfi 


pelin- 

dung 


tidak ia(Nuh) 
ada berkata 


dari 


yang akan menjaga- gunung 
ku/ memeliharaku 


ke 


aku akan ia(anaknya) 
menuju berkata 


m XS "UJ Is Yi -it ^i ct* 

maka adalah gelom- di antara dan meng- Dia orang selain Allah perintah/ dari hari 

ia/anak itu bang keduanya halangi kasihani yang azab ini 


dan wahai 
langit 


telan- 

lah 


wahai 

bumi 


dan difir- 
mankan 


43 


orang-orang yang 
ditenggelamkan 


dari/ter¬ 
masuk 



*>T 1 ^ 




IS 

dan dika¬ 
takan 

Bukit di dan (bahtera) 

Judi atas berlabuh 

umsan/ 

perintali 

dan disc- air 

lesaikan 

dan disu¬ 
rutkan 

berhai- 

tilah 

o) . 

~Y-> uvjw Aj>j 


© CUJJ! 


IS* »> 

!Juo 

sesung- 

guhnya 

Tu- rmka dia Tuhan- Nuh 

hanku berkata nya 

dan 

berseru 

(orang-orang) 
44 yang zalim 

bagi 

kaum 

jauiV 

binasalah 


ojj Y cfj 


45 


para peng- 
hukum 


paling add/ dan 
bijaksana Engkau 


(adalah) 

benar 


janji 

Engkau 


dan keluar- dari/ter- anak- 
sungguh gaku masuk ku 






























































■V. \ 4W •dt'^ 1 'Nl3¥fc1 , -&Qj! 

-5* I ^ \^(j™*J 3p® : i&y 1 


'•4-**«s?9* 

§;*s (i, 


)•%#-! 


%'~ SS \\s K' *>"’ e ^\ ' Sr b'u*’\ - y ’A ('< > >i <.;( 

lySZb y& ny.W> _> ^j. ML-lk*' (j-« (_y2u MJ, r^S_s Jb 


kautenyaian maka saleh/ bukan/ perbu- sungguh keluarga dari/ter- bukan- sungguh wahai Dia (Allah) 
kepadaku jangan baik tidak atan dia kainu masuk Iah(dia) dia Nuh berfirman 


^2oi £U &‘fi 

orang-orang dari/ter- kamu bah- Akunasihat- sungguh penge- dengan- bagi tidak apa 


46 


© Ot <7 cii pig: fl till ^ 


yangbodoh masuk (tidak) jadi wa kanpadamu Aku tabuan nya kamu (ada) yang 




% ‘ft* a, ^ j4 li MM st S>t 5i v-t du 


danseki- ilmu dengan- bagi- tidak apa akutanyakan untuk kepada akuber- sungguh yaTu- (Nuh) 

ranya tidak nya ku (ada) yang kepada-Mu Engkau lindung aku hanku berkata 


b£ W Oir^^ bt <^= 3 ' br^-jr^3 ci 

orang-orang dari/ adalah dan Engkau belas bagi- Kau beri 

yangrugi tennasuk aku kasihan kepadaku ku ampun 

f M iL; M -Mi 1 


wahai difirman- 

Nuh kan 


47 


bersama 

kamu 

dari orang- umat- 
orang yang umat 

dan 

atas 

atas 

kamu 

j*"*' 9 

© 


iuS 

& 

** 

itulah 

48 

pedih 

azab 

dari 

Kami 


danke- 

berkahan 


dari dengan tumnlah 
Kami keselamatan 






£ A'^ 


^ p. ^ 


akanmenim- kemu- akan Kami beri ke- dan 
pamereka dian senangan mereka umat-2 


£& % C C M Mil M 






karnn- 

mu 


dan kamu kamu me- adalah tidak kepa- 
tidak ngetahuinya kamu ada damn 


Kami wah- 
yukannya 


gaib 


berita- dari 
berita 


** **- 

bagi orang-orang 


«"V 


aa, mu %\ ms E 'ii ^ 


yang bertakwa 

< .7.i 


akibat/ ke- sesung- maka ber- 
sudahanbaik guhnya sabarlah 


sebe- dari 

lum 


^ Jlj cj 

kaum dan 
‘Ad kepada 49 

b St u ai biSSi J\S j^bt-i 

tuhan dari bagi tidak Allah sembahlah wahai ia 

kalian ada (kalian) kaumku berkat* 

<' X't M vf't 


Hud 


saudara 

mereka 


* i 

—*>> oi 


atasnya akumintake- tidak wahai orang-orang yang hanya- kalian tidak selain- 

(seruanku) pada kalian kaumku 50 mengada-adakan lah lain Dia 


© Sj)&£ y&\ ^^Jai V) 


-1 


51 


kalian 

berakal 


apakah telah men- 
tidak ciptakan aku 


Yang 


atas/ lianya- 

dari lah 


upaliku 


tidak upah 
lain 


%L3\ 

4-2 

^ «* ^ 



*i 

1 J v_ijU—il 


langit 

(hujan) 

niscaya Dia 
mengirim 

kepada- 

Nya 

bertobatlah 

kalian 

kemu- (kepada) Tuhan 
dian kalian 

mohon am- 
punlah kalian 

dan wahai 
kaumku 

'j£ 


•t; 

•<> 




\ A -— 

■O 


1 

kalian 

berpaling 

dan 

jangan 

kekuatan 

kalian 

ke- keku- 

pada atan 

dan Dia me- 
nambah kalian 

sangat 

deras 

atas 

kalian 


> 


yt uj jm, t* ipu 

kau datang tidak wahai mereka 
pada kami Hud berkata 

^ & US Mi St Mil Zsl 


> > ! 
«- fc. 1 


> 44 / 



kami 


dan dengan bukti kau datang tidak 

tidak yang nyata pada kami 


52 



53 


orang-orang 
yang beriman 


bagi kami 
kamu 


dan 

tidak 


perkataan 

kamu 


dari/ tuhan-2 sesem- me- 

karena bahan kami ninggalkan 


_ Kampungsunnm. org 



(i s 
\ 8 & 
I | 

S 

gL 

(sebagat) orang-orang j <' 
yang bei'buat dosa " 1 ^ r ^ 


11. Hud 227 

46. Dia (Allah) berfirman, "Wahai Nuh! 
Sesungguhnya dia bukanlah termasuk 
keiuargamu karena perbuatannya 
sungguh tidak baik, sebab itu jangan 
engkau memohon kepada-Ku sesuatu 
yang tidak engkau ketahui (hakikatnya). 
Aku menasihatimu agar (engkau) tidak 
termasukorang yangbodoh." 

47. Dia (Nuh) berkata, "Ya Tuhanku, 
sesungguhnya aku berlindung kepada- 
Mu untuk memohon kepada-Mu se¬ 
suatu yang aku tidak mengetahui (haki¬ 
katnya). Kalau Engkau tidak mengam- 
puniku dan (tidak) menaruh belas 
kasihan kepadaku, niscaya aku terma¬ 
suk orang yang rugi." 

48. Difirmankan, "Wahai Nuh! Turunlah 
dengan selamat sejahtera dan penuh 
keberkahan dari Kami bagimu dan bagi 
semua umat (mukmin) yang bersama- 
mu. Dan ada umat-umatyang Kami ben 
kesenangan (dalam kehidupan dunia), 
kemudian mereka akan ditimpa azab 
Kami yang pedih." 

49. Itulah sebagian dari berita-berita 
gaib yang Kami wahyukan kepadamu 
(Muhammad); tidak pernah engkau 
mengetahuinya dan tidak (pula) kaum- 
mu sebelum ini. Maka bersabarlah, 
sungguh kesudahan (yang baik) adalah 
bagi orang yang bertakwa. 

50 Dan kepada kaum ‘Ad (Kami utus) 
saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wa¬ 
hai kaumku! Sembahlah Allah, tidak 
ada tuhan bagimu selain Dia (Selama 
ini) kamu hanyalah mengada-ada. 

51. Wahai kaumku! Aku tidak meminta 
imbalan kepadamu atas (seruanku) ini. 
Imbalanku hanyalah dari Allah yang 
telah menciptakanku Tidakkah kamu 
mengerti?" 

52. Dan (Hud berkata) "Wahai kaum¬ 
ku! Mohonlahampunan kepada Tuhan- 
mu lalu bertobatlah kepada-Nya, nisca¬ 
ya Dia menurunkan hujan yang sangat 
deras, Dia akan menambahkan kekuat- 
an di atas kekuatanmu, dan janganlah 
kamu berpaling menjadi orang yang 
berdosa." 

53. Mereka (kaum Ad) berkata, Wahai 
Hudi Engkau tidak. mendatangkan sua- 
tu bukti yang nyata kepada kami, dan 
kami tidak akan meninggalkan sesem- 
bahan kami karena perkataanmu dan 
kami tidak akan mempercayaimu, 

















































































228 11. Hud 

54 kami hanya mengatakan bahwa 
sebagian sesembahan kami telah me 
nimpakan penyakit gila atas dinmu. 1 ' 
Dia (Hud) menjawab “Sesungguhnya 
aku bersaksi kepada Allah dan saksi- 
kanlah bahwa aku berlepas diri dari apa 
yang kamu sekutukan, 

55 dengan yang lain, sebab itu jalan- 
kanlah semua tipu dayamu terhadapku 
danjangan kamu tunda lagi 

56 Sesungguhnya aku bertawakal ke¬ 
pada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. 
Tidak satu pun makhluk bergerak (ber 
nyawa) melainkan Dialah yang meme 
gang ubun-ubunnya (menguasainya) 
Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus 
(adil) 

57 Maka jika kamu berpaling maka 
sungguh aku telah menyampaikan ke- 
padamu apa yang menjadi tugasku se 
bagai rasul kepadamu Dan Tuhanku 
akan mengganti kamu dengan kaum 
yang lam, sedang kamu tidak dapat 
mendatangkan mudarat kepada Nya 
sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku 
Maha Pemelihara segala sesuatu " 

58 Dan ketika azab Kami datang. Kami 
selamatkan Hud dan orang orang yang 
benman bersama dia dengan rahmat 
Kami. Kami selamatkan (pula) mereka 
(di akhirat) dari azab yang berat. 

59 Dan itulah (kisah) kaum Ad yang 
mengingkari tanda tanda (kekuasaan) 
Tuhan Mereka mendurhakai rasul ra¬ 
sul Nya dan menuruti permtah semua 
penguasa yang sewenang wenang lagi 
durhaka. 

60. Dan mereka selalu diikuti dengan 
iaknat di dunia ini dan (begitu pula) di 
hari kiamat Ingatlah, kaum Ad itu 
ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, 
bmasalah kaum Ad, umat Hud itu 

61. dan kepada kaum Samud (Kami 
utus) saudara mereka Salih. Dia ber- 
kata, “Wahai kaumkuf Sembahlah Allah 
tidak ada tuhan bagimu selain Dia Dia 
telah menciptakanmu dari bumi (tanah) 
dan menjadikanmu pemakmurnya 40< 
karena itu mohonlah ampunan kepada 
Nya, kemudian bertobatlah kepada 
Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat 
dekat (rahmat Nya) dan memperkenan- 
kan (doa hamba Nya).“ 

62 Mereka (kaum Samud) berkata, 
"Wahai Salih 1 Sungguh, engkau sebe- 
lum mi berada di tengah tengah kami 
merupakan orang yang diharapkan, 
mengapa engkau melarang kami me- 
nyembah apa yang disembah oleh 
nenek moyang kami? Sungguh, kami 
benar benar daiam keraguan dan kege- 
lisahan terhadap apa (agama) yang 
engkau serukan kepada kami.’ 



402 Manusia dijad kan penghuni dunia untuk 
menguasai dan memakmurkan dunia 





















































































o. 


1 l''' » *> „ ^ ** 'l" y O' '*. 

Is^j 3~> ot 3^ ^-— 


dan Dia mem- Tuhan- dari bukti yang atas 
be ri a ku_ku_ ny ata_( pu nya) 


aku 


?l .0"Vt \\- 

oj j~**o i - 4 \y~> Jb 

jika bagaimana wahai (Salih) 

pendapat kalian kautnku herkata 


C l"* ir*s" » . • , / 

(jgHjJjjfJ L£ 4^wtC- oj AU' ■y. • j 

kalian meram- maka aku mendur- jika Allah dari 

bah kepadaku tidak hakai-Nya 


ciyvay ( j^-s a^-j 

yang maka rahmat dari-Nya 

menolongku siapakah 


i. > 


t A »A> "t • -1 c:,- . i ,<i * »- ", " 

Aj\ j>-==2J Aiil 4ib e-A_A ^yujj f^f 

sebagai untuk Allah unta inilah dan hai ^kerugian selain 

ayat/tanda kalian betina kaumku 


63 




? a. 


?>t< v> 

'♦Ai-Li 4Ji» i3 i3* ^ ^ 


maka akan me- dengan kalian meng- dan Allah bumi di 
nimpa kalian keburukan gatiggunya jangan 


makan makabiar- p 
kanlah ia 






rumah 

kalian 


da- bersukaria- lalu (Salih) makamercka 

lam lah kalian berkata menusuknya 


3D 

V*/ 


64 

yang 

dekat 

azab 


LUa 

fOp X? jSsJa 


9 y 

Xpj 

y 

>lSl 

- 

datang maka 

tatkala 

didus- 

65 takan 

(yang) 

tidak 

janji 

demi¬ 
kian itu 

hari 


tiga 


124 jPi. £.'» OM £4r* k^i 

dari dengan bersama mereka dan orang- Salih Kami se- putusan 

Kami rahmat dia beriman orang yang lamatkan Kami 

y y y a » % y 9 C y 0 * yy /” & 

33-*^' s£X _y> o.l c£jr>: lx%j 


dan mengam- Maha- 

bil/meniinpa 66 perkasa 


Maha- 

kuat 


Dia Tuhan sesung- pada 
kamu guhnya hari itu 


kehi- 

naan 


dan 

dari 


540 j&g,, y l£p (1 Ji£4£)l ipi <Qii 




mati berge- 
limpangan 


rumah-rumah di maka/lalu ia- 

mereka dalam dilah merek 


teriakan/ su- 
arakeras 


(mereka) orang-orang 

zalim yang 


4 s* & *y. %y y 


&£ ^ 13^=3 ol ^ ipo ^ o? C 

mh/ke- ingat- Tuhan mereka Samud sesung- ingat- pada- mereka tidak/ seolah- 
inasaan lah mereka mengafiri guhnya lah nya berdiam belum olah 

i|is k ^5i SiJ JSS; A 

mereka dc 
lengucapkan 

& © J 


mereka dengan merabawa ’ kepada utusan-2 

mengueapkan kabar gembira Ibrahim Kami 


telah dan sesung- 
datang guhnya 


OAJ 

68 


.bagi 

Samud 


4 9 . 


jC 3 24 10 jb Ci4 


p-Uj) 

maka yangdi- dengan daging dia da- bah- tnaka selamat (Ibrahim) selamat 

tatkala 69 panggang ^ anaksapi tang wa kemudian tidak menjawab 

& ~ .. . *' " . . .' ” . . 

i <y £ y ^ '» \\ K ^ <1 X ~''y 

'^C~t XJ ^,f^ ==0 4^3j. o-^ j (J}\j 


ketakutan dari/kepada 
mereka 


dania (Ibrahim) memandang kepada- sampai/ tidak tangan-2 (Ibrahim) 
euriga aneh (pada) mereka nya menyentuh mereka melihat 


Cs 0 (t'y *1 1 - \i P'X A ».A- Of I AO 

A>\^y % ^1) -k’jy ^ jjS 33 j •'JiS 


berdiri 


dan 

istrinya 


70 


Lut kaum ke- diutus sungguh kamu ja- mereka 
pada kami takut ngan berkata 


T ^ y 

o' »i i"4 , ^ o ' n ],i - 

CrtJ 


y i 


Ya‘qub 


Ishaq belakang/ dan 
sesudah dari 


dengan maka Kami beri kabar lalu ia tertawa/ 

Ishaq gembira kepadanya tersenyum 


m 

i !rV r " 


A 


* i tL 

Jt 4 4 

m 

iBbS! 



11. Hud 229 

63. Dia (Salih) berkata “Wahai kaum¬ 
ku! Terangkanlah kepadaku jika aku 
mempunyai bukti yang nyata dari 
Tuhanku dan diberi-Nya aku rahmat 
(kenabian) dan Nya. maka siapa yang 
akan menolongku dari (azab) Allah jika 
aku mendurhakai Nya? Maka kamu 
hanya akan menambah kerugian 
kepadaku. 

64, Dan wahai kaumku! Inilah unta 
betina dari Allah, sebagai mukjizat un- 
tukmu, sebab itu biarkanlah dia makan 
di bumi Allah, dan janganlah kamu 
mengganggunya dengan gangguan 
apa pun yang akan menyebabkan kamu 
segera ditimpa (azab)" 

65 Maka mereka menyembelih unta 
itu, kemudian dia (Salih) berkata, “Ber 
sukarialah kamu semua di rumahmu 
selama tiga hari. 403 Itu adalah janji yang 
tidak dapatdidustakan." 

66 . Maka ketika keputusan Kami 
datang Kami selamatkan Salih dan 
orang-orang yang beriman bersamanya 
dengan rahmat Kami dan (Kami 
selamatkan) dari kehinaan pada hari 
itu Sungguh Tuhanmu, Dia Mahakuat, 
Mahaperkasa, 

67. Kemudian, suarayang mengguntur 
menimpa orang orang zalim itu, se- 
hingga mereka mati bergelimpangan di 
rumah nya, 

68 . seolah-oiah mereka belum pernah 
tinggaf di tempat itu Ingatlah, kaum 
Samud mengingkari Tuhan mereka 
Ingatlah, binasalah kaum Samud 

69 Dan para utusan Kami (para 
malaikat) telah datang kepada Ibrahim 
dengan membawa kabar gembira 
mereka mengueapkan, "Selamat." Dia 
(Ibrahim) menjawab. "Selamat (atas 
kamu).” Maka tidak lama kemudian 
Ibrahim menyuguhkan daging anak 
sapi yang dipanggang. 

70. Maka ketika dilihatnya tangan me¬ 
reka tidak menjamahnya, dia (Ibrahim) 
mencurigai mereka, dan merasa takut 
kepada mereka. Mereka (malaikat) ber 
kata, "Jangan takut, sesungguhnya 
kami diutus kepada kaum Lut." 

71 Dan istrinya berdiri lalu dia ter¬ 
senyum. Maka, Kami sampaikan ke¬ 
padanya kabar gembira tentang (keia 
hiran) Ishaq dan setelah Ishaq (akan 
lahir) Ya'qub. 


403 Perbuatan mereka membunuh unta itu 
adalah suatu pelanggaran terhadap larangan 
Nabi Salih a.s Oleh sebab itu, Allah men 
jatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu 
memba-tasi hidup mereka hanya dalam 
tempo tiga hari, maka sebagai ejekan mereka 
disuruh bersuka ria selama tiga hari itu 
404 . Demikian cepatnya mereka dihancur- 
kan oleh guntur itu, sehingga mereka hancur 
lebur oleh guntur itu tanpa bekas, seolah- 
oiah mereka tidak pernah ada 







































































































230 11. Hud 

72. Dia (istrinya) berkata "Sungguh 
ajaib mungkinkah aku akan melahirkan 
anak padahal aku sudah tua, dan sua 
miku ini sudah sangat tua? Ini benar 
benar sesuatu yang ajaib ' 

73 Mereka (para malaikat) berkata, 
Mengapa engkau merasa heran ten 
tang ketetapan Allah’ (Itu adalah) rah 
mat dan berkah Allah dicurahkan kepa 
da kamu wahai ahlulbait! Sesungguh- 
nya Allah MahaTerpuji Maha Pengasih 11 

74. Maka ketika rasa takut hilang dari 
Ibrahim dan kabar gembira telah datang 
kepadanya, dia pun bersoal jawab 
dengan (para malaikat) Kami tentang 
kaum Lut 

75. Ibrahim sungguh penyantun, lem 
but hati dan suka kembali (kepada Allah) 

76. Wahai Ibrahim! Tinggalkanlah (per 
bincangan) ini, sungguh, ketetapan 
Tuhanmu telah datang dan mereka itu 
akan ditimpa azab yang tidak dapat 
ditolak 

77. Dan ketika para utusan Kami (para 
malaikat) itu datang kepada Lut, dia 
merasa curiga dan dadanya merasa 
sempit karena (kedatangan)nya Dia 
(Lut) berkata, "Ini hari yang sangat 
sulit," 405 

78 Dan kaumnya segera datang kepa 
danya Dan sejak dahulu mereka selalu 
melakukan perbuatan keji. Lut berkata, 
"Wahai kaumku! Inilah putri-putri (ne- 
gen)ku mereka lebih suci bagimu, maka 
bertakwalah kepada Allah dan jangan- 
lah kamu mencemarkan (nama)ku ter 
hadap tamuku ini. Tidak adakah di an- 
taramu orangyang pandai?" 

79 Mereka menjawab, "Sesungguhnya 
engkau pasti tahu bahwa kami tidak 
mempunyai keinginan (syahwat) terha 
dap putri putnmu; dan engkau tentu 
mengetahui apa yang (sebenarnya) 
kami kehendaki ' 

80. Dia (Lut) berkata, 'Sekiranya aku 
mempunyai kekuatan (untuk menolak 
mu) atau aku dapat berlindung kepada 
Allah Yang Mahakuat (tentu aku laku- 
kan)" 

81. Mereka (para malaikat) berkata, 
Wahai Lut 1 Sesungguhnya kami adal 
ah para utusan Tuhanmu, mereka tidak 
akan dapat mengganggu kamu, sebab 
itu pergilah bersama keluargamu pada 
akhir malam dan jangan ada seorang 
pun di antara kamu yang menoleh ke 
belakang, kecuali istrimu Sesungguh¬ 
nya dia (juga) akan ditimpa (siksaan) 
yang menimpa mereka Sesungguhnya 
saat terjadinya siksaan bagi mereka itu 
pada waktu subuh. Bukankah subuh itu 
sudah dekat’“ 


405 . Nabi Lut a.s. merasa susah akan kedata 
ngan para utusan Allah itu karena mereka 
berupa pemuda yang rupawan sedangkan 
kaum Lut sangat menyukai pemuda-pemuda 
yang rupawan untuk melakukan homosek 
sual Dia merasa tidak sanggup melindungi 
mereka bilamana ada gangguan dari kaum 
nya 



































































































11. Hud 231 

82. Maka ketika keputusan Kami 
datang, Kami menjungkirbalikkan 
negeri kaum Lut, dan Kami hujani 
mereka bertubi tubi dengan batu dari 
tanah yang terbakar, 

83. yang diben tanda oleh Tuhanmu. 
Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang 
yang zaiim. 

84. Dan kepada (penduduk) Madyan 
(Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. 
Dia berkata, ''Wahai kaumkui Sembah- 
lah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain 
Dia, Dan janganlah kamu kurangi takar- 
an dan timbangan Sesungguhnya aku 
melihat kamu dalam keadaan yang baik 
(makmur). Dan sesungguhnya aku kha- 
watir kamu akan ditimpa azab pada 
hari yang membinasakan (kiamat). 

85. Dan wahai kaumku 1 Penuhilah ta 
karan dan timbangan dengan adil, dan 
janganlah kamu merugikan manusia 
terhadap hak-hak mereka dan jangan 
kamu membuat kejahatan di bumi de¬ 
ngan berbuat kerusakan. 

86 . Sisa (yang halal) dari Allah adalah 
lebih balk bagimu jika kamu orang yang 
beriman Dan aku bukanlah seorang 
penjagaatasdirimu “ 

87 Mereka berkata, "Wahai Syu'aib! 
Apakah agamamu yang menyuruhmu 
agar kami memnggalkan apa yang di- 
sembah nenek moyang kami atau mela 
rang kami mengelola harta kami menu 
rut cara yang kami kehendaki? Sesung¬ 
guhnya engkau benar-benar orang 
yang sangat penyantun dan pandai." 4 * 

88 , Dia (Syu'aib) berkata, “Wahai kaum¬ 
ku! Terangkan padaku jika aku mem- 
punyai bukti yang nyata dari Tuhanku 
dan aku dianugerahi-Nya rezeki yang 
baik (pantaskah aku menyalahi perin- 
tah-NyaP Aku tidak bermaksud menya 
lahi kamu terhadap apa yang aku larang 
darinya Aku hanya bermaksud (men 
datangkan) perbaikan selama aku 
masih sanggup. Dan petunjukyang aku 
ikuti hanya dari Allah Kepada Nya aku 
bertawakal dan kepada-Nya (pula) aku 
kernbali. 


406 . Perkataan ini mereka ucapkan untuk 
mengejek Nabi Syu'aib a s. 






























































































232 


11. Hud 


89 Dan wahai kaurnku! Janganlah per 
tentangan antara aku (dengan kamu) 
menyebabkan kamu berbuat dosa 
sehingga kamu ditimpa siksaan seperti 
yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud 
atau kaum Salih, sedang kaum Lut tidak 
jauhdari kamu. 

90. Dan mohonlah ampunan kepada 
Tuhanmu kemudian bertobatlah 
kepada Nya. Sungguh, Tuhanku Maha 
Penyayang, Maha Pengasih. 1 

91 Mereka berkata 'Wahai Syu'aib! 
Kami tidak banyak mengerti tentang 
apa yang engkau katakan itu, sedang 
kenyataannya kami memandang eng 
kau seorang yang lemah di antara kami. 
Kalau tidak karena keluargamu, tentu 
kami telah merajam engkau, sedang 
engkau pun bukan seorang yang ber 
pengaruh di lingkungan kami." 

92 Dia (Syuaib) menjawab 'Wahai 
kaurnku! Apakah keluargaku lebih ter 
hormat menurut pandanganmu dari- 
pada Allah, bahkan Dia kamu tempat- 
kan di belakangmu (diabaikan)? Ke- 
tahuilah (pengetahuan) Tuhanku meli 
puti apa yang kamu kerjakan 

93 Dan wahai kaurnku 1 Berbuatlah 
menurut kemampuanmu, sesungguh- 
nya aku pun berbuat (pula). Kelak kamu 
akan mengetahui siapa yang akan 
ditimpa azab yang menghinakan dan 
siapa yang berdusta. Dan tunggulah! 
Sesungguhnya aku bersamamu adalah 
orang yang menunggu." 

94 Maka ketika keputusan Kami 
datang, Kami selamatkan Syu'aib dan 
orang orang yang beriman bersamanya 
dengan rahmat Kami. Sedang orang 
yang zalim dibinasakan oleh suara yang 
mengguntur, sehingga mereka mati 
bergelimpangan di rumahnya, 

95 seolah-olah mereka belum pernah 
tmggal di tempat itu. Ingatlah, binasa- 
lah penduduk Madyan sebagaimana 
kaum Samud (|uga) telah binasa 

96. Dan sungguh, Kami telah meng 
utus Musa dengan tanda tanda (ke- 
kuasaan) Kami dan bukti yang nyata, 

97 kepada FiTaun dan para pemuka 
kaumnya, tetapi mereka mengikuti 
perintah FiTaun, padahal permtah 
FiTaun bukanlah (perintah) yang benar 



M y p 

Oti C % p =(3 Si 

menimpa apa seperti akan menimpa supaya perseli- kesalahan/ jangan- dan wahai 
yang kalian sihanku kejahatan kalian lah kaurnku 

p 3 0-^ p 3 p 3 j ] p» 


Lut 


kaum dan Salih kaum atau Hud kaum atau Nuh kaum 

tidaklah 


Salih 

^>4 -S4 


» s t I ■»* •'S' p»>* 7 ~ • K" 


Tuhanku sesung- kepada- bertobat- kemu- (kepada) Tuhan 
guhnya Nya lah kalian dian kalian 


dan mohonlah 
ampun kalian 


89 


5* ** 

dengan 

jauh 


$$> lii Xjg ili £ d 


* £ 

*Vi 1 ■ -- 




kamu dari apa banyak* kami tidak wahai 
katakan yang mengerti Syu‘aib 




mereka 

beikata 


c J? 

y) -> 


0\ 15 MZj *3 §J Ei il# CjJ 

kamu danti- tentu kami golongan/ke- dan kalau orang yang pada benar-2kami dansung- 

daklah rajamkamu luargakamu tidak lemah kami lihatkamu guhkami 

C ^ ''l * 9 <1 \ 


90 


Maha Maha 

Pengasih Penyayang 

_ 

* 1 1 < S' 


s r a- v i ^ \ 9 ~ > 'h; 9 s \ y 

OX _j—s>\ 


dari- atas 

pada kalian 

lebih ter- 
hormat 

apakah 

keluargaku 

wahai ia (Syu‘aib) 

kaurnku berkata 

orang yang ber- 
v i kuasa/terhormat 

atas 

kami 

s As 

> 


dSi 

& \€ ZV A\'V' 

a yOj 

& l. 

4iil 

** 

kalian 

keijakan 

dengan 
apa yang 

Tuhan- 

ku 

sesung- 

guhnya 

punggung di bdakang 

kalian 

dan kalian meng- 
ambil/letekkan Dia 

Allah 





\s i »i ^ A I * > 

jc ijwd © J 


seorang yang sungguh 
berbuat aku 




tempat (kemam- 
puan) kalian 


atas/ berbuatlah 

menurut kalian 


Maha 

Meliputi 


9 ' ' 9 S' 1 *. ' 



dia 

dan siapa 
yang 

menghina- azab 

kannya 


maida- 

tanginya 

siapa 

yang 

kalian 

mengetahui 

kelak/ 

bakal 


lllj 





& 

s’ 

!>r5rL>‘J 

Uv)D 

* ^ 


r 


datang 

dan 

tatkala 

93 

orang yang 
menunggu 


bersama 

kalian 

sesungguh¬ 
nya aku 

dan tunggulah 
kalian 

orang yang 
berdusUi 



rr s' 

* •» 

^ S' 9 s' 

1S> S' 

(" 

<0x4 

i 

1^4 1 

■ y~~ 

s' s s 

m 




dan 

menimpa 

dari 

Kami 

dengan 

rahmat 

bersama 

dia 

mereka 

beriman 

dan orang- 
orang yang 

Syu‘aib 

Kami se¬ 
lamatkan 

putusan 

Kami 







94 


mati berge¬ 
limpangan 


rumah di 
mereka dalam 


maka jadi- 
lah mereka 


suara 

keras 


mereka orang-orang 

zalim yang 


^ L>->/ * ^ ('S' J •'& 


dan 

sungguh 95 


Samud 


jauh/ sebagai- bagi jauh/' ingat- di da- mereka tidak/ seakan- 

binasa mana Madyan binasa lah lamnya lineal belum akan 


oys, J) 0 Oy eUji 


Fir‘aun 


kepada yang dankekuasaan/ dengan ayat- Musa Kami telah 

96 nyata keterangan ayat Kami mengutus 




(yang) benar Fir‘aun 


97 


pe- dan ti- Fir‘aun 
rintah daklah 


pe- maka mereka dan pemuka- 
rintah mengikuti pemukanya 

















































































































11.Hud 233 

98. Dia (Firaun) berjalan di depan 
kaumnya di hari kiamat, lalu mem 
bawa mereka masuk ke dalam neraka 
Neraka itu seburuk buruktempat yang 
dimasuki. 

99. Dan mereka dnkuti dengan laknat 
di sini (dunia) dan (begitu puia) pada 
hari kiamat (Laknat) itu seburuk 
buruk pemberian yang diberikan 

100 Itulah beberapa berita tentang 
negeri-negeri (yang telah dibinasakan) 
yang Kami cer takan kepadamu (Mu¬ 
hammad) Di antara negeri-negeri itu 
sebagian masih ada bekas-bekasnya 
dan ada (pula) yang telah musnah 

101 Dan Kami tidak tnenzalimi mere 
ka, tetapi merekalah yang menzalimi 
diri mereka sendiri, karena itu tidak 
bermanfaat sedikit pun bagi mereka 
sesembahan yang mereka sembah 
selain Allah ketika siksaan Tuhanmu 
datang. Sesembahan itu hanya me- 
nambah kebinasaan bagi mereka 

102 Dan begitulah siksa Tuhanmu 
apabila Dia menyiksa (penduduk) 
negeri negeri yang berbuat zalim. 
Sungguh, siksa Nya sangat pedih 
sangat berat, 

103 Sesungguhnya pada yang demi 
kian itu pasti terdapat pelajaran bagi 
orang orang yang takut kepada azab 
akhirat Itulah hari ketika semua 
manusia dikumpulkan (untuk dihisab), 
dan itulah hari yang disaksikan (oleh 
semua makhluk) 

104 Dan Kami tidak akan menunda, 
kecuali sampai waktu yang sudah 
ditentukan 

105. Ketika hari itu datang tidak se- 
orang pun yang berbicara kecuali de 
ngan izin-Nya; maka di antara mereka 
ada yang sengsara dan ada yang 
berbahagia 

106 Maka adapun orang orrng yang 
sengsara, maka (tempatnya) di dalam 
neraka, di sana mereka mengeluarkan 
dan menarik napas dengan merintih, 

107 Mereka kekal di dalamnya sela 
ma ada langit dan bumi, 40 ' kecuali jika 
Tuhanmu menghendaki (yang lain) 
Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana 
terhadapapayang Dia kehendaki. 

108 Dan adapun orang-orang yang 
berbahagia maka (tempatnya) di 
dalam surga, mereka kekal di da¬ 
lamnya selama ada langit dan bumi, 
kecuali jika Tuhanmu menghendaki 
(yang lain), sebagai karunia yang tidak 
ada putus-putusnya 


407 . Ini kata kiasan yang maksudnya men 
jelaskan kekekalan mereka dalam neraka se- 
lama-lamanya Alam akhiratjuga mempunyai 
langit dan bumi tersendiri 

















































































































234 11. Hud 

109 Makajanganlahengkau (Muham¬ 
mad) ragu-ragu tentang apa yang me- 
reka sembah Mereka menyembah 
sebagaimana nenek moyang mereka 
dahulu menyembah. Kami pasti akan 
menyempurnakan pembalasan (terha 
dap) mereka tanpa dikurangi sedikit pun. 

110. Dan sungguh, Kami telah mem 
berikan Kitab(Taurat) kepada Musa, lalu 
diperselisihkannya. Dan kalau tidakada 
ketetapan yang terdahulu dari Tuhan 
mu, niscaya telah dilaksanakan hukum- 
an di antara mereka. 408 Sungguh, me¬ 
reka (orang kafir Mekah) benar-benar 
dalam kebimbangan dan keraguan ter 
hadapnya (Al-Qur’an) 

111. Dan sesungguhnya kepada ma 
sing masing (yang berselisih itu) pasti 
Tuhanmu akan memberi balasan secara 
penuh atas perbuatan mereka. Sung¬ 
guh, Dia Mahateliti apa yang mereka 
kerjakan 

112. Maka tetaplah engkau (Muham¬ 
mad) (di jalan yang benar), sebagai 
mana telah diperintahkan kepadamu 
dan (juga) orang yang bertobat ber 
samamu, dan janganlah kamu melam- 
paui batas Sungguh, Dia Maha Mehhat 
apa yang kamu kerjakan. 

113 Dan janganlah kamu cenderung 
kepada orang yang zalim yang me 
nyebabkan kamu disentuh api neraka 
sedangkan kamu tidak mempunyai se- 
orang penolong pun selain Allah, se- 
hingga kamu tidak akan diberi per 
tolongan. 

114 Dan laksanakanlah salat pada 
kedua ujung siang (pagi dan petang) 
dan pada bagian permulaan malam. 
Perbuatan-perbuatan baik itu meng 
hapus kesalahan-kesalahan. Itulah peri 
ngatan bagi orang orang yang selalu 
mengmgat (Allah) 

115 Dan bersabarlah, karena sesung¬ 
guhnya Allah tidak menyia nyiakan pa- 
hala orang yang berbuat kebaikan. 

116 Maka mengapa tidakada di antara 
umat umat sebelum kamu orang yang 
mempunyai keutamaan yang melarang 
(berbuat) kerusakan di bumi, kecuali 
sebagian kecil di antara orang yang 
telah Kami selamatkan. Dan orang 
orang yang zalim hanya mementingkan 
kenikmatan dan kemewahan Dan me¬ 
reka adalah orang orang yang berdosa 

117 Dan Tuhanmu tidak akan membi- 
nasakan negeri negeri secara zalim se- 
lama penduduknya orang-orang yang 
berbuat kebaikan 


408 . Sekiranya tidak ada ketetapan penun 
daan azab terhadap mereka sampai hari 
kiamat tentulah mereka dibinasakan pada 
waktu itu juga. 







la Sh Sjjulo E fr *5jJb ill> iii yi 


menyem- seba- kecu- 
bah gaimana ali 


mereka 

menyembah 


mereka 

itu 


menyem- dari/ten- kera- 

bah tang apa guan 


da- kamu maka 
lam berada jangan 


di- tidak bagian pasti akan sempur- dansesung- sebelumnya/ bapak-2/nenek- 

mereka 


pasti akan sempur- dan sesung- sebelumnya/ 

nakan mereka guhnya Kami dahulu 


bapak-2/nenek- 
moyang mereka 


^ 6 COM si 13 ; 

kalimat/ dan kalau di da- lalu Al-Kitab Musa Kami da- dan sesung 

ketetapan tidak lamnya diperselisilikan * tangkan/beri guhnya 

* > A'i ^ . it • » o 

Y'-s* ‘-h dp prij ot 


kebim¬ 

bangan 


darinya kera¬ 
guan 


sungguh dan sunggu 
dalam mereka 


di antara niscaya Tuhan 

mereka diputuskan kamu 


ter¬ 

dahulu 


ga: ii % jasiai a % Uj © 


mereka 

dengan 

sungguh 

pekeriaan Tuhan pasti akan sempur- 

tentu masing- 

dan 

kerjakan 

apa yang 

Dia 

mereka 

kamu nakan mereka 

masing 

sungguh 110 

& X pS 
>>1* 

% 

OXatA 

a- 

0*3 t — i/y 

ET 


<&i\ §.*■ < 

© JoJ* 

kalian melam- 

dan 

bersama 

ber- 

dan orang- kamu di- 

sebagai- 

maka berlaku 

Maha Me- 

paui batas 

jangan 

kamu 

tobat 

orang yang penntahkan 

mana 

luruslah kamu 

111 ngetahui 


\p3i d>& Ji \y£j> % © 312 te a 






mereka 

zalim 


orang-2 

yang 


ke- 


kalian 


dan 


Maha 


kalian 


kemu- seorang 
dian penolong 


pada 

cenderung jangan 

112 Mehhat 

ketjakan 



* 9^ 

Ojl 

9 # 

!^==d 


jlSii 

dari 

Allah 

selain 

dari 

bagi 

kalian 

dan ti¬ 
dakada 

api/ 
neraka 


dengan sungguh 
apa yang Dia 


maka akan 
menimpa 


»> 


dari 


tidak 


d* © <ddd>3jO& i 

siang pada ke- salat dan diri- kalian diberi 

duatepi kanlah 113 pertolongan 

i£js siu i colli o' til 1 


danse- 

baeian 




bagi orang-2 
yang mau ingat 

peringatan demi- 

kian itu 

perbuatan akan meng- 

burak hapuskan 

perbuatan 

baik 

sesung¬ 

guhnya 

malam 

© 


Sf ail 

pahala menyia- tidak Allah 

nyiakan 

o» 

** 

9 9 l' 

© 

maka meng¬ 
apa tidak 115 

orang-2 yang 
berbuat baik 

karena 

sungguh 

dan ber¬ 
sabarlah 

114 




A > 


kera- 

sakan 


dari 


mereka 

melarang 


keutama- orang-2 yang 
an mempunyai 





t 


sebelum 

kalian 


ojjo o* O' 

kurun/ dari adalah 
umat-umat 


orang-2 

yang 


on ^\j eOj a4 vi o>3vi 4 

tah di antara sedikit/' ke- muka di 

ran orang-2 yang kceil cuali bumi 

\y>Jd\ E r£li 


dan mengikuti/ 
menumnkan 


di antara 
mereka 


iC> 

R 

* 




oli==» Uj 

adalah 


dan 

tidak 


116 


orang-2 yang 
berdosa 


dan mere¬ 
ka adalah 


117 


orang-orang yang 
berbuat kebaikan 




nya 


mereka ber- apa 
senang-2 yang 


mereka 

zalim 


(sedangkan) 

penduduknya 


dengan 

zalim 


negen- 

negeri 


untuk mem- 
binasakan 


Tuhan 

kamu 




































































































C$\y% & J-gji 34- 43 & jfj 


(orang-orang) 
yang berselisih 


dan mereka 
senantiasa 


\ t s 


■~*Zj \Js J*4^- P^r3 cP ^ 

Tuhan kaiimat/ dansempur- Dia mencip- danun- Tuhan memberi orang ke- 

kamu keputusan na/ditetapkan takan mereka tukitulah kaznu rabmat(dia) (yang) cuali 118 

>>? <£-£< ?. ^ 


Kami dan masing- 
ceritakan masing 119 


semuanya 

✓> 


dan 

manusia 


jin 


dari/ neraka sungguh Aku 
dengan Jahanam akan penuhi 


{xk 3 JLijs * cJ& b 3-4 JCSt 44 


beriman 


i- dan telah da- 
1 tang kepadamu 

hati 

kamu 

dengan- 

nya 

Kami apa 

teguhkan yang 

para 

rasul 

berita- dari atas/ke- 

berita (sebagian)padakamu 

3? 

Joy 


© 


J&S 

If 

//* * 

tidak 

kepada 
orang-2 yang 

dan ka¬ 
takanlah 

120 

bagi orang-2 
yang beriman 

dan peri- 
ngatan 

danpe- 

lajaran 

kebe¬ 

naran 




orang-2 yang sungguh dantunggufah orang-orang sungguh tempat 

menunggu kami (kalian) 121 yang bekerja kami kalian 


atas bekeija- 
lah 






seluruh- perkara dikem- dan kepa- 
nya balikan da-Nya 


dan 

bumi 


langit 


ke- dan ba- 

gaiban gi Allah 122 


@ Ojt" l4 JdUo 3&3 bj jS=sJ>j elicfi 


123 


kalian 

keijakan 


dari apa dengan Tuhan dan kepa- 

yang lalai kamu tidak da-Nya 


dan 

tawakallah 


maka sem- 
balilah Dia 













di tiji Si 0 iP'* ©■' -3k E 1 


bahasa bacaan Kami menu- sungguh 

Arab Al-Qur’an runkannya Kami 1 



S’ s »<" 

M, 

cerita 

sebaik- 

kepa- 


baik 

damu 

s' ^ 

\ ' ' 

sebelum- dari 

«* * r 

3 ft 



kamu 

dan 

nya 

adalah 

meskipun 


yang 

nyata 


Kitab 


ayat- 

ayat 


ini/ Alif 




p>CL*j 


Kami Kami 
ceritakan 


kalian meng- 
gunakan akal 


agar 

kalian 


c& £lpiH UJ> <iUI 'CX ) \ 11 


Al-Qur’an 


kepada 

kamu 


Kami dengan 

wahyukan apa yang 


% ii t gS gi 36 Ii 0 £J 


(aku) sungguh hai ba- kepada Yusuf 

melihat aku pakku bapaknya 


ber- tat- 

kata kala 3 


12. Yusuf 


235 


yang umat manusia tentu Dia Tuhan meng dan 
satu menjadikan kamu hendaki jikalau 


118. Dan jika Tuhanmu menghendaki, 
tentu Dia jadikan manusia umat yang 
satu, tetapi mereka senantiasa ber- 
selisih (pendapat), 

119. kecuali orang yang diberi rahmat 
oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah 
menciptakan mereka. Kaiimat (keputu¬ 
san) Tuhanmu telah tetap, “Aku pasti 
akan memenuhi neraka Jahanam de¬ 
ngan jin dan manusia (yang durhaka) 
semuanya." 


4- 3 3413 J4Uij (££ 


yang bersujud kepa kuiihat 

4 daku mereka 


dan 

bulan 


dan 

matahan 


bmtang- 

bmtang 


sebelas 


120 Dan semua kisah rasul-rasul, Kami 
ceritakan kepadamu (Muhammad), 
agar dengan kisah itu Kami teguhkan 
hatimu; dan di dalamnya telah diberi- 
kan kepadamu (segala) kebenaran, 
nasihat dan peringatan bagi orang 
yang beriman. 


121. Dan katakanlah (Muhammad) 
kepada orang yang tidak beriman, “Ber 
buatlah menurut kedudukanmu, kami 
pun benar-benarakan berbuat, 


122 . dan tunggulah, sesungguhnya 
kami pun termasukyang menunggu." 


123. Dan milik Allah meliputi rahasia 
langit dan bumi dan kepada-Nya segala 
urusan dikembalikan, Maka sembahlah 
Dia dan bertawakallah kepada-Nya. 
Dan Tuhanmu tidak akan lengah ter- 
hadap apa yang kamu kerjakan. 


■fast 

'^-YUSlilF- £/ PSO 


•• ' • . ‘ • , 

Surah ke -12 \ 

111 ayat Makkiyyah Eff? 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 


1 .Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat 
Kitab (Al-Qur’an) yang jelas. 


2 Sesungguhnya Kami menurunkan- 
nya berupa Qur’an berbahasa Arab, 
agar kamu mengerti. 


3 Kami menceritakan kepadamu (Mu¬ 
hammad) kisah yang paling ba k de¬ 
ngan mewahyukan Al-Qur’an ini ke¬ 
padamu, dan sesungguhnya engkau 
sebelum itu termasuk orang yang tidak 
mengetahui. 


4 (Ingatlah), ketika Yusuf berkata ke¬ 
pada ayahnya, 'Wahai Ayahku! Sung¬ 
guh, aku (bermimpi) melihat sebelas 
bintang, matahari, dan bulan; kuiihat 
semuanya sujud kepadaku 1 


orang-orang s’ungguh 
yang lalai dan/termasuk | • 


kamp11ng5unnah.org 


































































































236 12. Yusuf 

5. Dia (ayahnya) berkata, “Wahai ariak 
ku! Janganlah engkau ceritakan mim- 
pimu kepada saudara-saudaramu, me- 
reka akan mernbuat tipu daya (untuk 
membinasakan)mu. Sungguh, setan itu 
musuh yang jelas bagi manusia." 

6 . Dan demikianlah, Tuhan memilih 
engkau (untuk menjadi nabi) dan 
mengajarkan kepadamu sebagian dari 
takwil mimpi dan menyempurnakan 
(nikmat Nya) kepadamu dan kepada 
keluargaYa qub sebagaimana Diatelah 
menyempurnakan nikmat Nya kepada 
kedua orang kakekmu sebelum itu, 
(yaitu) Ibrahim dan Ishaq Sungguh, 
Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha- 
bijaksana. 

7. Sungguh, dalam (kisah) Yusuf dan 
saudara saudaranya terdapat tanda 
tanda (kekuasaan Allah) bagi orang 
yang bertanya 

8 . Ketika mereka berkata, 'Sesungguh- 
nya Yusuf dan saudaranya (Bunyamin) 
lebih dicintai ayah daripada kita, pada 
hal kita adalah satu golongan (yang 
kuat) Sungguh, ayah kita dalam keke- 
liruan yang nyata, 

9. bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke 
suatu tempat agar perhatian ayah ter- 
tumpah kepadamu, dan setelah itu 
kamu menjadi orang yang baik 

10. Seorang di antara mereka berkata, 
"Janganlah kamu membunuh Yusuf, 
tetapi masukkan saja dia ke dasar 
sumur agar dia dipungut oleh sebagian 
musafir, jika kamu hendak berbuat ' 

11. Mereka berkata, "Wahai ayah kami! 
Mengapa engkau tidak metnpercayai 
kami terhadap Yusuf, padahal sesung 
guhnya kami semua menginginkan ke- 
baikan baginya. 

12. Biarkanlah dia pergi bersama kami 
besok pagi agar dia bersenang senang 
danbermain-mam dan kami pasti men- 
jaganya" 

13. Dia (Ya'qub) berkata, "Sesungguh- 
nya kepergian kamu bersama dia 
(Yusuf) sangat menyedihkanku dan aku 
khawatir dia dimakan serigala sedang 
kamu lengah darinya." 

14 Sesungguhnya mereka berkata 
''Jika dia dimakan serigala padahal kami 
kelompok (yang kuat), kalau demikian 
tentu kami orang orang yang rugi" 4M 


409 . Menjadi orang pengecut yang hidupnya 
tidak ada art! nya 


I'm®® 

'-i li 

illl 






j %. ^ 




«f-; 3 



IP pWW j if sfovb 







tipu- bagi maka raereka mem- saudara-2 ke- mimpi 

daya kamu buattipu daya kamu pada kamu 


kamu ja- hai iaber- 

ceritakan __ ngan ana kku kata 


siCcii S Jj§ 

-3 * “ s’ 


memilih 

kamu 


dan demi¬ 
kianlah 


£ * * 

** > 

yang nyata musuh 




bagi 

manusia 


sesung¬ 

guhnya 


u 


6 / S' 9* 

s' 




(JXaXju_j 

'As 


atas 

kamu 

nikmat- 

Nya 

dan Dia sou 
purnakan 

kgadian/ 

mimpi 

takwil dag. 

dan Dia meng¬ 
ajarkan kamu 

Tu¬ 

hanmu 

M, 

S 

& . 

6^-J 



&y\ 5^ S' 41 

m 

dan 

Isliaq 

(yaitu) 

Ibrahim 

* sebe¬ 
lum itu 

kedua ibu atas 

bapakmu 

Dia sempur- seba- 
nakannya gaimana 

Ya‘qub kelu- 

arga 

dan 

atas 


< >*> ** 

e| <Jo -bJ 






o]. 


dan saudara- Yusuf pada 

saudaranya 

a 

kepa¬ 

da 

> 

lebih 

dicintai 

><*> 

dan sau¬ 
daranya 

IjbSl @ 

bunuh- 

0 j 

yang 

lah 

8 

nyata 

rr . 



dari 

dan kalian 
menjadi 

bapak 

kalian 


guhnya 


Maha- Maha Me- Tuhan sesung- 
bijaksana ngetahui kamu guhnya 






T>T I 


S 


sesungguh- mereka ketika 

nya Yusuf berkata 7 

> < ^ - 


agi orang-2 ayat-ayat/ 

yang bertanya tanda-tanda 


kese- sungguh bapak sesung- (satu) dan/pada- daripa- bapak 
satan dalam kita guhnya golongan hal kita da kita kita 




muka/ bagi tertuju bumi (sua- 
perhatian kalian tu tempat) 


buang 

dia 


atau Yusuf 


Yusuf kalian ja- di antara orang yang ber- yang saleh kaum sesu- 

bunuh ngan mereka bicara kata 9 dah itu 

Ti --'r''"5 m K „ > T, ^ ' "T »• > 


kalian jika orang-2 ber- sebagian menemuinya/ sumur 
adalah jalan/musafir memungutnya 


dasar 


di da- dan lempar- 
lam kan dia 


5 filj & ILIS y Jtf C lV(L lj!li 0 Sul 

bagi- dan sung- Yusuf atas/ kamu per- ti- bagi apa haiba- mereka yang 

nya guhkami terhadap cayaikami dak kamu (sebab) pakkami berkata 10 berbuat 


a! li; JLSQ l-Z ik-jl @ 

:epada- dan sung- dan dia (agar) dia besok bersama kirim/lepaskan- sungguh orang-2 

nya guh kami bermain-2 bersukaria pagi kami lah dia 11 yang menasihati 

olik * b\ di jli 0 


dan aku dengannya 

khawatir (Yusuf) 


kalian 

pergi 


bah- sangat menye- sungguh (Ya‘kub) 
wa dihkanaku aku berkata 12 


sungguh orang-2 
yang menjaga 


$ 0 dil)\ feJc 3 

ungguh mereka orang-omng darinya dan/se- serigala mema- bah- 

jika berkata 13 yang lengah dang kalian kannya wa 

© <,> \ t ,f s *> > >i^ t 

Oj_y~~4>d b l UJ, 4b==»l 


14 


benar-2 orang-2 jikade- sungguh (satu) dan/sedang serigala 

yang merugi mikian kami kelompok kami 


mema- 
kan dia 













































































































H 


ir 


x- a 



IT 

“- W -. -f -S'. 


w>i 2 i? cc 4 ~* ^ 6^3^-*^. o aj ids 


dan Kami sumur 
wahyukan 


dasar di da- memasuk- untuk dan mereka dengannya mereka maka 

lara kannya berkumpul (Yusuf) pergi tatkala 


Y * A»,iii JJ 

isan sungguh kamu akan kepa 
i ceritakan pada mereka dany 

tCLr jiiU 

a*eka padawaktu bapak 
langis Isya/sore mereka 

^ jj! ^ 

kamu dan serigala lalu barang-2 < 

tidaklah memakannya kami 

9 « \ y * jX^ ^ K 9m ^ V* 

{ jf> 1^1 u 

kemeja- atas/ dan mere- orang-orang 

nya dengan ka da tang 17 yang benar 

*?, - 4'- <" x v & , 

JLJ r pwj^l pj cJj^ Oi Jb _^Jo 


dan mere- 


mereka 

ti- dan/sedang 

ini 

denganumsan 

ka datang 

15 

menyadari 

dak 

mereka 


mereka 

>c < 

Cl 


KE 

$6 

0 

* 

kami 

kami 

sungguh 

wahai 

mereka 


mereka 

beilomba-2 

pergi 

kami 

bapak kami 

berkata 

16 

menangis 


/ 


> ! 


<7 




iu 

padawaktu bapak 

Isya/sore mereka 

< > *> iC> -"i" 
L p.= sy>_ 

Yusuf dan kami 

tinggalkan 

""iS . 

u 


o*<yx 

kami walau- kepada “orang yang 
adalah pun kami percaya 


di sisi 


bagus/ maka ke- per- 

baik sabaran kara 


diri kalian bagi menun- bahkan (Ya‘kub) dusta/ dengan 

sendiri kalian jukkan beikata palsu darah 


I Z Xs / <»-4 \s V y'y »>*i ,/ 

yls k^>sX>-j |TA;' O ^AygM U ..LJi 4^1^ 


maka mere- sekelom- dan da- 
ka mengutus pok musafir tanglah 
& . <£. 

' ^ js \> ,< < 


kalian sifatkan/ apa atas/ter- tempatmohon dan 
18 ceritakan yang hadap pertolongan Allah 




pd \JJts Jb ojk 

di barang dan mereka me- seorang ini oh, berita ber- timbanya maka ia meng- peng- 

dagangan rahasiakannya anakmuda gembim kata (paigambil air) ulurkan ambilair 


<_C: 

murah 

< x *s 


dengan 

harga 


dan mereka 
menjualnya 19 


'\\C y ' sS* 9 ,^k , S . tC'.'C*' ^ > 9 S' S 


C 'ii 

mereka dengan Malm Me- dan 

keijakan apa yang ngetahui Allah 

^ s «► y & s 


dan 

berkata 20 


orang-2 yangtidak ter- 
senang/ tertarik masuk nya 


dan mereka 
adalah 


berbilang/ 

dihitung 


berapa 

dirham 


—■) s' > S*-' , ® ^ » * » S' 1 . .'|| 

{ j^ ===> \ 4j\y»Y. V/-' 

boleh tem- mulia- kepada Mesir dari mem- orang 

jadi patnya kan dia istrinya belinya yang 

i-£^> n<n, / V't'' A v""-** A 

LX-* ijjy UodCo o' 


/ 


di bagi Kami beri 

Yusuf kedudukan 


dandemi- sebagaianak kitaambil/ atau diaberman- bah- 
kianlah pungutdia feat bagi kita wa 


<3^ <Yo^L>-YS o^3YM 

kejadian-2/ 
mimpi f 

S< >\X <) 




s’ •*<*• 

atas mengalahkan- dan kejadian-2/ 

berkuasa Allah mimpi 


takwil/ dari dan karena Kami akan bumi 
pengertian ajarkan kepadanya 


tJ 


dan 

sampai setelah 21 

GO » 


mereka 

mengetahui 




22 


orang-2 yang Kami mem- dan demi- 
berbuat baik beri balasan kianlah 


ujGH 

j\i====! 



manusia 

keba¬ 

akan 

urusan- 


nyakan 

tetapi 

Nya 

& » 
Gej 

ca. 


iiz\ 

dan 

hikmah 

Kami berikan 

dewa- 

ilmu 


kepadanya 

sanya 



ampangsunnan. org 



12. Yusuf 237 

15. Maka ketika mereka membawanya 
dan sepakat memasukkan ke dasar 
sumur, Kami wahyukan kepadanya 
'Engkau kelak pasti akan menceritakan 
perbuatan ini kepada mereka, sedang 
mereka tidak menyadari “ 

16. Kemudian mereka datang kepada 
ayah mereka pada petang hari sambil 
menangis. 

17. Mereka berkata, “Wahai Ayah kami! 
Sesungguhnya kami pergi berlomba 
dan kami tinggalkan Yusuf di dekat 
barang-barang kami, lalu dia dimakan 
serigala; dan engkau tentu tidak akan 
percaya kepada kami, sekalipun kami 
berkata benar" 

18. Dan mereka datang membawa ba- 
ju gamisnya (yang berlumuran) darah 
palsu. Dia (Ya'qub) berkata, 'Sebenarnya 
hanya dirimu sendirilah yang meman- 
dang baik urusan yang buruk itu, maka 
hanya bersabar itulah yang terbaik 
(bagiku) Dan kepada Allah saja memo- 
hon pertolongan-Nya terhadap apa 
yang kamu ceritakan." 

19. Dan datanglah sekelompok musa¬ 
fir, mereka menyuruh seorang pengam- 
bil air. Lalu dia menurunkan timbanya. 
Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada se¬ 
orang anak mudal* Kemudian mereka 
menyembunyikannya sebagai barang 
dagangan. Dan Allah Maha Menge¬ 
tahui apa yang mereka kerjakan. 

20 Dan mereka menjualnya (Yusuf) 
dengan harga rendah, yaitu beberapa 
dirham saja, sebab mereka tidak tertarik 
kepadanya. 

21. Dan orang dari Mesir yang mem- 
belmya berkata kepada istrinya, 4 0 "Ben- 
kanlah kepadanya tempat (dan la- 
yanan) yang baik, mudah-mudahan dia 
bermanfaat bagi kita atau kita pungut 
dia sebagai anak." Dan demikianlah 
Kami memberikan kedudukan yang 
baik kepada Yusuf di negeri (Mesir), dan 
agar Kami ajarkan kepadanya takwil 
mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap 
urusan-Nya, tetapi kebanyakan manu 
sia tidak mengerti. 

22 Dan ketika dia telah cukup dewasa 
Kami berikan kepadanya kekuasaan 
dan ilmu. Demikianlah Kami memberi 
balasan kepada orang-orang yang ber- 
buatbaik. 


410. Orang dari Mesir yang membeh Yusuf 
itu seorang pembesar Mesir Al-Aziz, biasa 
dikenaf dengan nama Qitfir Dalam sebagian 
kitab tafsir disebutkan nama istrinya Rail, 
dan ada juga yang menyebut Zulaikha atau 
Zalikha. Namun riwayat yang menyebutkan 
nama-nama tersebut tidak dapat dipertang 
gungjawabkan 






























































































238 12. Yusuf 

23. Dan perempuan yang dia (Yusuf) 
tmggal di rumahnya menggoda diri- 
nya. Dan dia menutup pintu pintu ialu 
berkata "Marilah mendekat ke- 
padaku." Yusuf berkata, “Aku berlin- 
dung kepada Allah sungguh tuanku 
telah memperlakukan aku dengan 
baik." Sesungguhnya orang yang zalim 
itutidakakan beruntung 

24 Dan sungguh, perempuan itu telah 
berkehendak kepadanya (Yusuf) Dan 
Yusuf pun berkehendak kepadanya, 
sekiranya dia tidak melihat tanda (dari) 
Tuhannya 411 Demikianlah, Kami paling- 
kan darinya keburukan dan kekejian 
Sungguh, dia (Yusuf) termasuk hamba 
Kami yang terpilih. 

25. Dan keduanya berlomba menuju 
pintu dan perempuan itu menarik baju 
gamisnya (Yusuf) dari belakang hmgga 
koyak dan keduanya mendapati suami 
perempuan itu di depan pintu. Dia 
(perempuan itu) berkata “Apakah ba 
lasan terhadap orang yang bermaksud 
buruk terhadap istrimu, selain dipen 
jarakan atau (dihukum) dengan siksa 
yang pedih?" 

26 Dia (Yusuf) berkata "Dia yang 
menggodaku dan merayu diriku, 1 Se- 
orang saksi dari keluarga perempuan 
itu memberikan kesaksian, 'Jika baju 
gamisnya koyak di bagian depan, maka 
perempuan itu benar, dan dia (Yusuf) 
termasuk orang yang dusta 

27. Dan jika baju gamisnya koyak di 
bagian belakang, maka perempuan 
itulah yang dusta, dan dia (Yusuf) ter 
masuk orang yang benar " 

28. Maka ketika dia (suami perempuan 
itu) melihat baju gamisnya (Yusuf) 
koyak di bagian belakang dia berkata 
Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. 

Tipu dayamu benar-benar hebat “ 

29 Wahai Yusuf! 'Lupakanlah ini, dan 
(istriku) mohonlah ampunan atas 
dosamu, karena engkau termasuk 
orang yang bersalah." 

30. Dan perempuan perempuan di 
kota berkata, "Istri Al- Aziz menggoda 
dan merayu pelayannya untuk menun- 
dukkan dirinya, pelayannya benar 
benar membuatnya mabuk cinta Kami 
pasti memandang dia dalam kesesatan 
yangnyata " 


411. Ayat mi tidaklah menunjukkan bahwa 
Nabi Yusuf a s mempunyai keinginan yang 
buruk terhadap perempuan itu, tetapi goda- 
an itu demikian besarnya sehingga sekiranya 
dia tidak dikuatkan dengan keimanan kepada 
Allah swt tentu dia jatuh ke dalam kemak 
siatan. 









' *? t" ^ i" 

c? <jp' 


pintu- 

pintu 


dan ia 
menutup 


dirinya dari 


rumah¬ 

nya 


di dia (wanita) dan men- 

dalam (Yusuf) yang datanginya 


j ciISj 


ternpat- 

ku 


sebaik- 

baik 


tuan- sung- (kepada) berlin- 
ku guh Allah dung 


(Yusuf) 

berkata 


bagi 

kamu 


kema- 

rilah 


dan ia 
berkata 


iSi 


14, pkj ^ .lii Jsij © b&P'' V 

orang-orang * bemn- tidak sesung- 
yang zalim tung guhnya 


dengan- dan (Yu- dengan- (wanita)suka/ dansesung- 

nya suf) ingin nya tertarik guhnya 23 


;j 2 j\ & 44 J && % 


kebu¬ 

rukan 


darinya 


agar Kami 
palingkan 


demikianlah 


Tu- tanda-tanda 
hannya kebesaran 


dia bah- 

meiihat wa 


kalau 

tidak 


dan keduanya 
berlomba 




24 


(orang-orang) 
yang ikhlas 


hamba-2 

Kami 


dari/ter- sungguh 
masuk dia 


dan perbu- 
atan keji 


oOl U \ 1 X 0 

pintu di de- tuannya 
pan 




» » ( < 

j? bt 

dan keduanya ""bela- dari bajugamis- 

mendapati kang nya(Yusul) 


dan ia menarik 
hingga koyak 


£ 0 i 

(menuju) 

pintu 






azab 


atau dia dipen- 
jarakan 


Crt ^ 4- **l J b £ ' J? sJw 


agar se- jelek/ dengan ahli/ ber- orang balasan apa- (wanita) 
lain serong istrimu maksud yang kali berkata 


dari/ seorang 
termasuk saksi 


dan membe¬ 
rikan kesaksian 


diriku 


dari 


meng¬ 

godaku 


dia 


(Yusuf) 

berkata 




<Z ( / 


25 

C 


iji 

**✓ 

yang 

pedih 


c>\ i4iii 


dari dan dia 
(Yusuf) 


maka (wanita) 
itu benar 


depan dari koyak 


baju 

gamisnya 


adaiah 


jika keluarga- 
nya (wanita) 


J&J ObJbb 

dan dia maka (wanita) 
(Yusuf) itu dusta 


» 




y.s bt 


bela¬ 

kang 


dari koyak 


baju 

gamisnya 


o 

ada 


fa 


OJ.J 

dan 

jika 




j 33 i 


26 


orang-orang 
yang dusta 


M ^ bt bJ* ^1 bt 


sesung- dia ber- bela- dari koyak baju 
guhnya itu kata kang gamisnya 


dia maka 

melihat tatkala 


27 


orang-orang 
yang benar 


dari/ 

termasuk 


bf' Ofj^' oJumjP 

dari berpa- Yusuf 

linglah 


* c^ 9 c 1 •*> (T 9 

b-^r 


b-O l 

1 - tipu daya 

kamu 


besar 


sesung¬ 

guhnya 


tipu daya ka¬ 
mu (wanita) 



■? L?1 ? bCr*^ 041 (j IjZO JWJ w 

pelayan- meng- Al-Aziz istri kota di wanita- dan ber- 

nya goda wanita kata 29 

^3 UV 4 cbbb? b> l-l- 3 b \ l~>- 1-g A » *j> J3 (jf- 


yang 

nyata 


kese¬ 

satan 


da- memandangnya sungguh cinta 
lam kami 


sangat men- sesung- dirinya 
dalam guhnya 


dari 





































































































tT 

4. 


\r \t ai-yAj 


Ul2 $ o3S'!J S£J asji 


dan dia 
berikan 


terapat bagi 
duduk mereka 


dan dia me- 


kepada dia mengutus/ 


dengati 
tipu daya 


^ Qi 

(wanita itu) maka 


‘Spi ££ 

mereka ka- mereka 
gum padanya lihat dia 

Ws 

£ 

aias/kepa¬ 
da mereka 

. 

zr' 

kelu- 

ariah 

Jly CSC. 

■£ AT" 

x UK 

i*s y 

seorang masing- 
masing 

maka 

tatkala 

dan dia sebuah 

berkata pisau 

dari 

mereka 

iOx Yi Ijj. ci 

i< 1 

i/ri ' JUk u 

", 'a' 

2 % cysj or. 

if 

» OT x 

malai- hanya- ini 
kat lah 

tidak 

lain 

ma¬ 

nusia 

ini bukan- 
lah 

■ bagi Maha- dan mereka tangan-2 

Allah sempuma berkata mereka 

dan mereka 
memotong 

a 

, X (* ’-^.X 

cP 


& 

x -X 

Is LuS Ufjil $4^ 

3JU 

m 

% 

) -Ms 

dari aku telah dan sesung- 

goda dia guhnya 

kepada- 

nya 

kalian men¬ 
cela aku 

yang maka 

itu dia 

(wanita itu) 
bericata 

31 

yang 

mulia 



<»i i> r r * c t? 




o> 


♦ 4 X 




~y / » 4-'' 


dan niscaya 
dia menjadi 

niscaya dia 
dipenjarakan 

aku perintah- apa dia mela- 
kan padanya yang kukan 

ti- dan 

dak jika 

maka dia ber- 
lindung/ menolak 

dirinya 


*c a 

4Ci 

a s 

35 @ 

l 

X 

•ti 

CS, 

mereka seru/ 
ajakaku 

dari apa kepa- 
yang daku 

lebih aku penjara 

sukai 

Tuhan¬ 

ku 

(Yusui) 
berkata 32 

orang-2 yang 
kecil/hina 

dari/ 

termasuk 


0£ c£i> (Sr^l V"*^ O^-S^ ZfC- ciyvxs lj,J 4il) 




£ x 


orang-orang dari/ dan aku kepada 
yang bodoh termasuk menjadi mereka 


-** w *• 

Maha Dia sesungguh- tipu daya 
Mendengar nya Dia mereka 


i aku cen- 
t derung 

tipu-daya 

mereka 

dariku Engkau dan 

palingkan jika tidak 

kepada- 

nya 

>o X 

4 


Ajj 4J 



daripada- 
nya (Yusuf) 

maka Dia Tu- untuknya 

palingkan hannya (Yusui) 

maka memper¬ 
kenankan doa 

33 


iliiji cJj\ \j\j u £ 'oj c 


'A 
* * 




i& i 


mereka haws me- 
menjarakannya 


tanda- 

tanda 


mereka apa se- 

melihat yang sudah 


dari bagi muiai/ kemu- 
mereka timbul dian 


34 


Maha 

Mengetaliui 


LjsJka-i 3^ C&ii 4-JW 3®" 


\ x-< 


> x-x- 


<S /S 


"k? 


Crw 


salah satu dari 
keduanya 


ber- 

kata 


dua orang 
pemuda 


penjara 

/ ^ f 


bersama 

dia 


dan 

masuk 


35 


beberapa sampai/ 
waktu sehingga 


5> m juj i 


> 


' _• .X' —V 

t oi 


diatas 


bawa 


dari/ter- kami me- 
masuk mandangmu 


aku melihat/ sungguh 
bermimpi aku 

yang 

lain 

dan ber¬ 
kata 

anggur 

aku me- aku meli- sungguh 
meras hat/mimpi aku 

(Sl 

\ 1 b 5 

& 

A 9 

4x»® 

X^ 




sungguh dengan 

kami takwilnya 

beritakan 
kepada kami 

dari/seba- 

giannya 

burung 

me- roti 

makan 

kepa¬ 

laku 


C&ta yi ^ i3it y ju © 

akuberitakan melaiti- yang kalian makan- sampai kepada tidak (Yusui) orang-orangyang 

padamu berdua kan direzekikannya an kalian berdua berkata 36 berbuat kebaikan 

iXj, llj &£ W7t$ & &ji 


aku telah sungguh Tuhan- mengajarkan dari sebagi- yang demi- 
tinggalkan aku ku kepadaku an apa kian itu 


dia sampai kepa- 
damu berdua 


sebe- 

lum 


dengan 

takwilnya 


V' »> - x .urt • ii ^*> •> o .. 
ojjsp p-fc 


37 


orang-orang 
yang kafir 


rae- 

reka 


dengan hari 
akhirat 


dan/sedang kepada 
mereka Allah 


mereka 

beriman 


tidak kauni/ agama 
orang-2 





ampmgsdnndh^ofg 


12. Yusuf 239 

31. Maka, ketika perempuan itu men¬ 
dengar cercaan mereka, diundangnya- 
lah perempuan-perempuan itu dan di- 
sediakannya tempat duduk bagi mere¬ 
ka, dan kepada masing-masing mereka 
diberikan sebuah pisau (untuk memo- 
tong jamuan), kemudian dia berkata 
(kepada Yusuf), "Keluarlah (tampakkan- 
lah dirimu) kepada mereka." Ketika pe¬ 
rempuan perempuan itu melihatnya, 
mereka terpesona kepada (keeiokan 
rupa)nya, dan mereka (tanpa sadar) 
meiukai tangannya sendiri Seraya ber¬ 
kata, "Mahasempurna Allah, ini bukan- 
lah manusia. Ini benar-benar malaikat 
yang mulia." 

32. Dia (istri Al-Aziz) berkata, “itulah 
orangnya yang menyebabkan kamu 
mencela aku karena (aku tertarik) kepa- 
danya, dan sungguh, aku telah meng- 
goda untuk menundukkan dirinya 
tetapi dia menolak Jika dia tidak mela- 
kukan apa yang aku perintahkan kepa- 
danya, mscaya dia akan dipenjarakan, 
dan dia akan menjadi orang yang hina.” 

33. Yusuf berkata, “Wahai Tuhanku! 
Penjara lebih aku sukai daripada meme- 
nuhi ajakan mereka. Jika aku tidak Eng- 
kau hindarkan dari tipu daya mereka, 
niscaya aku akan cenderung untuk (me- 
menuhi keinginan mereka) dan tentu 
aku termasuk orang yang bodoh." 

34. Maka Tuhan memperkenankan doa 
Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf 
dari tipu daya mereka. Dialah Yang 
Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 

35. Kemudian timbul pikiran pada 
mereka setelah melihat tanda-tanda 
(kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus 
memenjarakannya sampai waktu ter- 
tentu. 

36. Dan bersama dia masuk pula dua 
orang pemuda ke dalam penjara. 412 
Salah satunya berkata, 'Sesungguhnya 
aku bermimpi memeras anggur," dan 
yang lainnya berkata, “Aku bermimpi, 
membawa roti di atas kepalaku, seba- 
giannya dimakan burung “ Berikanlah 
kepada kami takwilnya. Sesungguhnya 
kami memandangmu termasuk orang 
yang berbuat baik. 

37. Dia (Yusuf) berkata, “Makanan apa 
pun yang akan diberikan kepadamu 
berdua aku telah dapat menerangkan 
takwilnya, sebelum (makanan) itu 
sampai kepadamu. Itu sebagian dari 
yang diajarkan Tuhan kepadaku Se¬ 
sungguhnya aku telah meninggalkan 
agama orang-orang yang tidak ber¬ 
iman kepada Allah, bahkan mereka 
tidak percaya kepada hari akhirat, 


412. Menurut riwayat dua pemuda itu ada 
lah pelayan-pelayan raja; seorang pelayan 
yang mengurusi minuman raja dan yang se¬ 
orang lagi tukang membuat roti 



























































































240 12. Yusuf 

38 dan aku mengikuti agama nenek 
moyangku. Ibrahim Ishaq, dan Ya qub 
Tidak pantas bagi kami (para nabi) 
mempersekutukan sesuatu apa pun 
dengan Allah. Itu adalah dari karunia 
Allah kepada kami dan kepada manu- 
sia (semuanya): tetapi kebanyakan 
manusia tidak bersyukur." 

39 Wahai kedua penghuni penjara! 
Manakah yang baik, tuhan -tuhan yang 
bermacam macam itu ataukah Allah 
Yang Maha Esa, Mahaperkasa 7 

40 Apa yang kamu sembah selain Dia 
hanyalah nama nama yang kamu buat 
buat, balk oleh kamu sendiri maupun 
oleh nenek moyangmu. Allah tidak 
menurunkan suatu keterangan pun 
tentang hal (nama-nama) itu. Kepu 
tusan itu hanyalah milik Allah Dia telah 
memerintahkan agar kamu tidak 
menyembah selain Dia Itulah agama 
yang lurus, tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui. 

41. Wahai kedua penghuni penjara 
“Saiah seorang di antara kamu, akan 
bertugas menyediakan minuman kha 
mar bagi tuannya Adapun yang seo 
rang lagi dia akan disalib. lalu burung 
memakan sebagian kepalanya Telah 
terjawab perkara yang kamu tanyakan 
(kepada ku).“ 

42. Dan dia (Yusuf) berkata kepada orang 
yang diketahuinya akan selamat di 
antara mereka berdua, Terangkan-lah 
keadaanku kepada tuanmu." Maka 
setan menjadikan dia lupa untuk me- 
nerangkan (keadaan Yusuf) kepada tu¬ 
annya. Karena itu dia (Yusuf) tetap 
dalam penjara beberapa tahun lama- 
nya 

43 Dan raja berkata (kepada para pe- 
muka kaumnya) Sesungguhnya aku 
bermimpi melihat tujuh ekor sapi be- 
tina yang gemuk dimakan oleh tujuh 
ekor sapi betina yang kurus, tujuh 
tangkai (gandum) yang hijau dan (tu¬ 
juh tangkai) lainnya yang kering Wa 
hai orang yang terkemuka! Terangkan- 
lah kepadaku tentang takwil mimpiku 
itu jika kamu dapat menakwilkan 
mimpi" 




















































































kampungsunnah. org 


12. Yusuf 241 

44 Mereka menjawab "(Itu) mimpi 
mimpi yang kosong dan kami tidak 
mampu menakwilkan mimpi itu “ 

45 Dan berkatalah orang yang selamat 
di antara mereka berdua dan tenngat 
(kepada Yusuf) setelah beberapa waktu 
lamanya, “Aku akan memberitahukan 
kepadamu tentang (orang yang pandai) 
menakwilkan mimpi itu, maka utuslah 
aku (kepadanya). 11 

46 'Yusuf, wahai orang yang sangat 
dipereaya! Terangkanlah kepada kami 
(takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi 
betina yang gemuk yang dimakan oleh 
tujuh (eKor sapi betina) yang kurus 
tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan 
(tujuh tangkai) lamnya yang kering agar 
aku kembali kepada orang-orang itu, 
agarmereka mengetahui.'' 

47 Dia (Yusuf) berkata Agar kamu 
bercocok tanam tujuh tahun (berturut- 
turut) sebagaimana biasa, kemudian 
apa yang kamu tuai hendaklah kamu 
biarkan di tangkainya keeuali sedikit 
untuk kamu makan. 

48 Kemudian seteiah itu akan datang 
tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang 
menghabiskan apa yang kamu simpan 
untuk menghadapmya (tahun sulit), 
keeuali sedikit dari apa (bibit gandum) 
yang kamu simpan 

49 Setelah itu akan datang tahun, di 
mana manusia diberi hujan (dengan cu- 
kup) dan pada masa itu mereka me- 
meras (anggur). 1- 

50. Dan raja berkata "Bawalah dia ke- 
padaku. Ketika utusan itu datang ke¬ 
padanya, dia (Yusuf) berkata, "Kembali 
lah kepada tuanmu dan tanyakan ke¬ 
padanya bagaimana halnya perem- 
puan-perempuan yang telah melukai 
tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha 
Mengetahui tipu daya mereka." 

51. Dia (raja) berkata (kepada perem 
puan perempuan itu), 1 Bagaimana 
keadaanmu 4 3 ketika kamu menggoda 
Yusuf untuk menundukkan dirinya?' 
Mereka berkata “Mahasempurna Allah, 
kami tidak mengetahui suatu keburuk- 
an darinya 11 Istri Al Aziz berkata, 
'Sekarang jelaslah kebenaran itu, 
akulah yang menggoda dan merayu- 
nya dan sesungguhnya dia termasuk 
orang yang benar." 

52. (Yusuf berkata), Yang demikian itu 
agar dia (Al Aziz) mengetahui bahwa 
aku benar benar tidak mengkhianati- 
nya ketika dia tidak ada (di rumah), dan 
bahwa Allah tidak meridai tipu daya 
orang orang yang berkhianat 


413 Yang dimaksud dengan keadaan, lalah 
pendapat perempuan perempuan itu ten 
tang Yusuf apakah dia terpengaruh godaan 
itu atau tidak. 





























































































242 12. Yusuf 


JUZ13 

53 Dan aku tidak (menyatakan) diriku 
bebas (dari kesalahan), karena sesung- 
guhnya nafsu itu selalu mendorong 
kepada kejahatan kecuali (nafsu) yang 
diberi rahmat oleh Tuhanku, Sesung- 
guhnya Tuhanku Maha Pengampun, 
Maha Penyayang." 

54. Dan raja berkata,' Bawalah dia (Yu¬ 
suf) kepadaku, agar aku memilih dia 
(sebagai orang yang dekat) kepadaku." 
Ketika dia (raja) telah bercakap-cakap 
dengan dia, dia (raja) berkata, 'Sesung- 
guhnya kamu (mulai) hari ini menjadi 
seorang yang berkedudukan tinggi di 
lingkungan kami dan dipercaya. 1 

55. Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku 
bendaharawan negeri (Mesir); karena 
sesungguhnya aku adalah orang yang 
pandai menjaga, dan berpengetahuan." 

56. Dan demikianlah Kami memberi 
kedudukan kepada Yusuf di negeri ini 
(Mesir); untuk tinggal di mana saja 
yang dia kehendaki. Kami melimpahkan 
rahmat kepada siapa yang Kami ke¬ 
hendaki dan Kami tidak menyia-nyia- 
kan pahala orang-orang yang berbuat baik 

57. Dan sungguh, pahala akhirat itu 
lebih baik bagi orang-orang yang ber- 
imari dan selalu bertakwa 

58. Dan saudara-saudara Yusuf da- 
tang (ke Mesir) lalu mereka masuk ke 
(tempat)nya. Maka dia (Yusuf) me- 
ngenal mereka, sedang mereka tidak 
kenal (lagi) kepadanya ,M 

59. Dan ketika dia (Yusuf) menyiapkan 
bahan makanan untuk mereka, dia ber¬ 
kata, 'Bawalah kepadaku saudaramu 
yang seayah dengan kamu (Bunyamin), 
tidakkah kamu melihat bahwa aku 
menyempurnakan takaran dan aku 
adalah penerima tamu yang terbaik? 

60. Maka jika kamu tidak membawa- 
nya kepadaku, maka kamu tidak akan 
mendapat jatah (gandum) lagi dariku 
danjangan kamu mendekatiku 11 

61. Mereka berkata, 'Kami akan mem- 
bujuk ayahnya (untuk membawanya) 
dan kami benar benar akan melak- 
sanakannya." 

62. Dan dia (Yusuf) berkata kepada pe- 
layan-pelayannya, "Masukkanlah barang- 
barang (penukar) mereka 51 ' ke dalam 
karung-karungnya, agar mereka me- 
ngetahuinya apabila telah kembali 
kepada keluarganya, mudah-mudahan 
mereka kembali lagi" 

63. Maka ketika mereka telah kembali 
kepada ayahnya (Ya'qub) mereka ber 
kata, "Wahai ayah kami' Kami tidak 
akan mendapat jatah (gandum) lagi, 
(jika tidak membawa saudara kami), 
sebab itu biarkanlah saudara kami 
pergi bersama kami agar kami men¬ 
dapat jatah, dan kami benar-benar 
akan menjaganya " 


414. Menurut sejarah terjadi musim pacek 
Ilk di Mesir dan sekitarnya, maka atas an- 
juran Nabi Ya'qub a.s. saudara-saudara 
Yusuf datang dari Kan'an ke Mesir meng- 
hadap pembesar-pembesar Mesir untuk 
memmta bahan makanan. 


m" 







w l&IUj JJS 




> > 


diberi apa(naf- kecu- pada selalu 

rahmat sul yang ali kejaliatan menyurah 


nafsu itu sesung- diriku/ aku mem- Dan 

guhnya nafsuku bebaskan tidak 


> w'W (i 9 * i ^ ^ ^ 

fi c Jkj Zij 

akumemi- dengan- bawalah raja dan MahaPe- MahaPe- Tuhan- sesung- Tuhan 

lihnya nya kepadaku berkata 53 nyayang ngampun ku guhnya ku 

3? © 63 £3t M\ ft & ££ yJJ 


(Yusuf) 


orang yang . . 

,, : 4 yang kafiduk- dis' 8 . 1 

berkata 54 dipercaya an tinggi kami 

It 

[l]I AS a ICO 


hari 


sesimgguh- dia bercakap-2 maka kepadaku/' 
nya kamu bekata dengannya tatkala untuk diriku 


dan de¬ 
mikianlah 




> KT>' > 


seorang sungguh bumi/ bendaha- atas jadikan- 

pcnjaga aku negeri ini rawan lah aku 


yang ber- seorang sungguh 

55 pengetahuan pcnjaga aku 


Kami dia ke- di mana 

limpahkan hendaki saja 


darinya dia 

tinggal 


bumi/ 
negeri ini 


kepada 

Yusuf 


Kami membe¬ 
ri kedudukan 








dan sung¬ 
guh pahala 


orang-2 yang 
berbuat baik 


pahala Kami menyia- dan Kami siapa dengan rah- 

nyiakan tidak kehendaki yang mat Kami 


i'? i /Ss L <~*r rri '•J\\ 9< -'• sft 


saudara- 

saudara 


dan 


57 


(mereka) 

bertakwa 


dan adalah (mereka) bagi orang- lebih 

mereka beriman orang yang baik 


akhirat 


i2; 


"T 




> ' » 






dan 

ketika 


orang-orang yang kepa- dan/sedang maka dia me- atasnya/ lahi mereka 
58 tidakmengenal danya mereka ngenal mereka kepadanya masuk 


Yusuf 




s , As 0 * i >* t// > ^ 


kalian 

lihat 


tidak- 

lah 


ayah 

kalian 


dari bagi dengan datangkanlah dia dengan bekal dia menyiapkan 
kalian saudara kepadaku berkata mereka bekal mereka 




maka dengan- kalian ba- tidak maka 
tak ada nya wa padaku jika 


59 


penenma 

tamu 


sebaik- dan 
baik aku 


sukatan aku sem- bahwa 
(takaran) pumakan aku 


oLj\ \y 15 ojl/—4c Ij 


ayah- darinya kami akan 
nya membujul; 


mereka 

berkata 


60 


kalian men- dan dari sisiku/ bagi su- 

dekatiku jangan dari padaku kalian katan 


Q \pr\ ^ jig © SisGi fig 


karung-2 da- 

mereka lam 


barang-2 jadikan/ kepada pe- dan ia (Yusuf) benar-benar dansung- 

mereka masukkan layan-pelayannya berkata 61 yg melaksanakan guhkarai 




UZ\ 3l 5^2 i til 




mereka 

kembali 


supaya keluarganya ke- mereka te- apa- mereka me- supaya 
mereka pada lah kembali bila ngetahuinya mereka 


ig xL,xk± 3l 






sukatan 


dari dicegah/ti- wahai mereka 
kami dak diberi Ayah kami berkata 


ayah 

mereka 


k r 

/ .< / - 


mereka 

kembali 


n^ika 

tatkala 


62 


© 0^jLi_>d 2 £>]j <Jsl^===ri l Sao 


63 


benar-benar orang- pada- dan sung- 
orang yang menjaga nya guhkami 


kami menda¬ 
pat sukatan 


saudara 

kami 


bersama 

kami 


maka 

kirimlah 


kampungsunnah. orq 









































































kampungsannah. org 


12. Yusuf 243 

64 Dia (Yaqub) berkata 'Bagaimana 
aku akan mempercayakannya (Bunya 
mm) kepadamu, seperti aku telah mem 
percayakan saudaranya (Yusuf) kepada 
kamu dahulu?" Maka Allah adalah 
penjaga yang terbaik dan Dia Malta 
Penyayang di antara para penyayang 

65. Dan ketika mereka membuka ba 
rang-barangnya mereka menemukan 
barang barang (penukar) mereka 
dikembahkan kepada mereka Mereka 
berkata, “Wahai ayah kamM Apalagi 
yang kita mginkan. Ini barang barang 
kita dikembahkan kepada kita dan kita 
akan dapat memberi makan keluarga 
kita dan kami akan memehhara sau 
dara kami dan kita akan mendapat 
tambahan jatah (gandum) seberat be- 
ban seekor unta. Itu suatu hal yang 
mudah (bagi raja Mesir) * 

66. Dia (Ya qub) berkata, "Aku tidak 
akan melepaskannya (pergi) bersama 
kamu sebelum kamu bersumpah ke- 
padaku atas (nama) Allah, bahwa kamu 
pasti akan membawanya kepadaku 
kembali kecuali jika kamu dikepung 
(musuh).' 1 Setelah mereka mengucap 
kan sumpah, dia (Yaqub) berkata, 
' Allah adalah saksi terhadap apa yang 
kitaucapkan.“ 

67 Dan dia (Ya'qub) berkata “Wahai 
anakanakku! Janganlah kamu masuk 
dari satu pintu gerbang, dan masuklah 
dari pmtu-pintu gerbang yang berbeda 
namun demikian aku tidak dapat mem 
pertahankan kamu sedikit pun dari (tak 
dir) Allah. Keputusan itu hanyalah bagi 
Allah. Kepada Nya aku bertawakal dan 
ke-pada-Nya pula bertawakallah orang 
orang yang bertawakal ' 

68 Dan ketika mereka masuk sesuai 
dengan perintah ayah mereka (masuk 
nya mereka itu) tidak dapat menolak 
sedikit pun keputusan Allah (tetapi itu) 
hanya suatu keinginan pada diri Ya qub 
yang telah ditetapkannya. Dan sesung 
guhnya dia mempunyai pengetahuan, 
karena Kami telah mengajarkan ke- 
padanya Tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui 

69 Dan ketika mereka masuk ke (tern 
pat) Yusuf dia menempatkan saudara¬ 
nya (Bunyamin) di tempatnya dia (Yu¬ 
suf) berkata "Sesungguhnya aku ada 
lah saudaramu jangan engkau berse- 
dih hat terhadap apa yang telah mere 
ka kerjakan." 


415. Menurut kebanyakan mufasir barang- 
barang dari saudara saudara Nabi YUsuf a s. 
yang digunakan sebagai alat penukar bahan 
makanan itu lalah kulitatau terompah. 

416. T ndakan ini diambi sebagai siasatde 
ngan cara menanam budi kepada mereka, 
agar mereka nantinya bersedia kembali lag; 
ke Mesr dengan membawa Bunyamin 












































































































244 12. Yusuf 

70. Maka ketika telah disiapkan bahan 
makanan untuk mereka, dia (Yusuf) 
memasukkan piala 1,7 ke dalam karung 
saudaranya. Kemudian berteriakiah se- 
seorang yang menyerukan, ''Wahai 
kafilah! Sesungguhnya kamu past! 
pencuri." 

71. Mereka bertanya, sambil meng 
hadap kepada mereka (yang menu- 
duh), "Kamu kehilangan apa?" 

72 Mereka menjawab, 'Kami kehilang¬ 
an alat takar, dan siapa yang dapat 
mengembalikannya akan memperoleh 
(bahan makanan seberat) beban unta 
danakujaminitu.'' 

73. Mereka (saudara saudara Yusuf) 
menjawab, "Demi Allah, sungguh, 
kamu mengetahui bahwa kami datang 
bukan untuk berbuat kerusakan di 
negeri ini dan kami bukanlah para 
pencuri" 

74. Mereka berkata. "Tetapi apa huku- 
mannya jika kamu dusta?" 

75. Mereka menjawab, "Hukumannya 
lalah pada siapa ditemukan dalam ka 
rungnya (barang yang hilang itu) maka 
dia sendirilah menerima hukuman¬ 
nya.'"'" 1 Demikianlah kami member! 
hukuman kepada orang orang orang 
zalim." 

76. Maka mulailah dia (memeriksa) 
karung karung mereka sebelum (me¬ 
meriksa) karung saudaranya sendiri, 
kemudian dia mengeluarkan (piala raja) 
itu dari karung saudaranya Demi- 
kianlah Kami mengatur (rencana) untuk 
Yusuf Dia tidak dapat menghukum 
saudaranya menurut undang undang 
raja kecuali Allah menghendakmya 
Kami angkat derajat orang yang Kami 
kehendaki: dan di atas setiap orang 
yang berpengetahuan ada yang lebih 
mengetahui 

77. Mereka berkata, "Jika dia mencuri, 
maka sungguh sebelum itu saudaranya 
pun pernah pula mencuri Maka Yusuf 
menyembunylkan (kejengkelan) dalam 
hatinya dan tidak ditampakkannya ke¬ 
pada mereka. Dia berkata (dalam hati 
nya), ‘Kedudukanmu justru lebih buruk 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamuterangkan.” 

78. Mereka berkata, "Wahai AI-'Aziz\ 
Dia mempunyai ayah yang sudah lanjut 
usia, karena itu ambillah salah seorang 
di antara kami sebagai gantinya, se¬ 
sungguhnya kami melihat engkau ter- 
masukorang-orang yang berbuat ba'ik." 


417 Suatu wadah yang terbuat dan emas 
yang digunakan untuk mmum dan dapat 
juga digunakan untuk menukar 
418. Menurut syanat Nab'Yaqub a s barang 
siapa mencuri maka hukumannya dijadikan 
budaksatutahun. 



kampangsannah. org 

















































































El ijCJZ Lotb^a Lj J*S-J (j* -X*~E 61 4Ji\ jE3c« <J\£ 


V OX” \ 


sungguh disisinya/ hartaben- kami orang kecu- kami bah- (pada) mohonper- ia (Yusuf) 
kami padanya da kami dapati yang ali menahan wa Allah lindungan berkata 


£ 


l** SL* 0 <£LU*i W 


sambil mereka darinya 

berbisik menyendiri (Yusuf) 


mereka maka 

berputus asa tatkala 79 


tentu orang-2 jika de¬ 
yang zalim mikian 


pSklLc- Xj>-\ Js ^>E1 *3 pjl Jli 


atas telah sung- ayah 

kalian mengamkal guh kalian 


bahwa- 

sanya 


kalian tidak- yang tertua di 

ketahui kah antara mereka 


ber¬ 

kata 


p-d Cr^ <—«J jbbhy* U J-J>b?J bt Mi 


aku mening- maka 
galkan tidak akan 


'fT -A 9 ^" 9 * ** ^ 

Yusuf pa- kalian me- apa 






^ < 
»*<► • 


bt Miy 


dan 


(nama) dari/ janji 


da nyia-nyiakan yang sebelum itu Allah dengan 


bSs JU jtL y>j il ail j\ b) 3. o3> jEjbfl 


para sebaik- dan kepada Allah memberi atau ayah- kepa- mengizin- sehing- bumi/ 

hakim haik Dia aku keputusan ku daku kan ga negeri 


bkJ\ EElls IpjAS 3i 

telah anak sesung- waliai Ayah dan ayah ke- kembali- 

meneuri kamu guhnya kami katakan kalian pada lali 80 


c^lidS L£===» Uy LEUo Lj bf I lij 

orang-orang kepada kami dan ti- kami dengan selain/ kami me- dan 

? ang mengetahui yanggaib adalah daklah ketahui apa yang kecuali nyaksikan tidak 

0 24 'j ’J' © 


& 

\ * 


di da- kami datang yang dan di dalam- kami berada yang negeri dan ta- 
lamnya bersama kafiiah nya/disana nyakanlah 81 


& 


bp & ju @ 0 


»/ X /" 


per- 

kara 


diri 

kalian 


bagi meman- bahkan/ ia (Ya'qub) 
kalian dang baik hanya berkata 82 


sungguh orang-2 dan sung- 

yang benar guh kami 








Dia sesung- setnua- dengan 
guhnya Dia nya mereka 


akan mendatang- Allah mudah- yang maka 

kan kepadaku mudahan baik kesabaran 


atas 

aduhai du¬ 
ka citaku 

dania 

berkata 

dari 

mereka 



a sj. 

6>il 




84 

orang yang me* 
nahan amarah 

maka/akan 
tetapi ia 

kesedihan 


dan ia 


Mahabijaksana Maha Me- 

ngetahui 


dari/ kedua 

karena matanya 


> \ * s * 9 <*>> 

Yusuf 


dan men- 
jadi putih 


i ^ ^ 

U; 




Ufb 


/ 


i. 


< > »> > > - 






jg ijud !5Jls 


penyakit 
yang berat 

adalah 

engkau 

sehingga 

Yusuf 

(engkau) 

mengingat 

engkau 

senantiasa 

demi mereka 

Allah bericata 


E£\ 

** 

& 




O^OJI 

kesu- aku meng- 

sesungguh- 

(Ya qub) 


orang-orang 

dari/ ter- 

engkau atau 

sahanku adukan 

nya hanyalali 

beikata 

85 

yang binasa 

masuk 



86 


kalian 

mengetahui 



u 

41)1 ^<3 

tidak. 

apa 

Allah dari 


yang 



S v 



pi-i-b 3) by-^-j 


dan aku Allah ke- dankese- 
mengetahui pada dihanku 


kampgngsannalhorg 


12. Yusuf 245 

79. Dia (Yusuf) berkata, "Aku memohon 
perlindungan kepada Allah dari mena¬ 
han (seseorang). kecuali orang yang 
kami temukan harta kami padanya, jika 
kami (berbuat) demikian, berarti kami 
orang yang zalim." 

80 Maka ketika mereka berputus asa 
darinya (putusan Yusuf) mereka me¬ 
nyendiri (sambil berunding) dengan 
berbisik-bisik. Yang tertua di antara me¬ 
reka berkata, "Tidakkah kamu ketahui 
bahwa ayahmu telah mengambil janji 
dan kamu dengan (nama) Allah dan 
sebelum itu kamu telah menyia nyiakan 
Yusuf 7 Sebab itu aku tidak akan me 
ninggalkan negeri ini (Mesir), sampai 
ayahku mengizinkan (untuk kembali), 
atau Allah memberi keputusan ter 
hadapku Dan Dia adalah hakim yang 
terbaik." 

81. Kembalilah kepada ayahmu dan 
katakanlah 'Wahai ayah kami! Sesung- 
guhnya anakmu telah mencuri dan 
kami hanya menyaksikan apa yang kami 
ketahui dan kami tidak mengetahui apa 
yang dibalik itu. 

82. Dan tanyalah (penduduk) negeri 
tempat kami berada, dan kafiiah yang 
datang bersama kami. Dan kami adalah 
orang yang benar." 

83. Dia (Ya'qub) berkata. "Sebenarnya 
hanya dirimu sendiri yang memandang 
baik urusan (yang buruk) itu Maka (ke- 
sabaranku) adalah kesabaran yang 
baik, Mudah-mudahan Allah men- 
datangkan mereka semuanya kepada¬ 
ku. Sungguh, Dialah Yang Maha Me¬ 
ngetahui, Mahabijaksana." 

84. Dan dia (Ya'qub) berpalmg dari 
mereka (anak-anaknya) seraya berkata, 
"Aduhai duka citaku terhadap Yusuf,” 
dan kedua matanya menjadi putih 
karena sedih Dia diam menahan ama- 
rah (terhadap anak-anaknya) 

85 Mereka berkata, Demi Allah, eng- 
kau tidak henti hentinya mengingat 
Yusuf, sehmgga engkau (mengidap pe- 
nyakit) berat atau engkau termasuk 
orang orang yang akan binasa 11 

86. Dia (Ya'qub) menjawab. 1 Hanya ke¬ 
pada Allah aku mengadukan kesusahan 
dan kesedihanku Dan aku mengetahui 
dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. 






























































































246 12. Yusuf 

87. Wahai anak-anakkui Pergilah 
kamu, cartlah (berita) tentang Yusuf 
dan saudaranya dan jangan kamu ber 
putus asa dari rahmat Allah. Sesung- 
guhnya yang berputus asa dan rahmat 
Allah, hanyalah orangorang yang 
kafir.' 1 

88. Maka ketika mereka masuk ke (tern- 
pat) Yusuf, mereka berkata, 'Wahai At- 
Aziz 1 Kami dan keluarga kami telah 
ditimpa kesengsaraan dan kami datang 
membawa barang barang yang tidak 
berharga maka penuhilah jatah (gan 
dum) untuk kami dan bersedekahlah 
kepada kami. Sesungguhnya Allah 
memberi balasan kepada orang yang 
bersedekah." 

89 Dia (Yusuf) berkata, Tahukah kamu 
(kejelekan) apa yang telah kamu per 
buat terhadap Yusuf dan saudaranya 
karena kamu tidak menyadari (akibat) 
perbuatanmu itu?" 

90 Mereka berkata, 'Apakah engkau 
benar benar Yusuf?" Dia (Yusuf) men 
jawab, “Aku Yusuf dan mi saudaraku. 
Sungguh, Allah telah melimpahkan ka 
runia-Nya kepada kami Sesungguhnya 
barang siapa bertakwa dan bersabar 
maka sungguh, Allah tidak menyia 
nyiakan pahala orang yang berbuat 
baik." 

91 Mereka berkata, ’Demi Allah, sung¬ 
guh Allah telah melebihkan engkau di 
atas kami, dan sesungguhnya kami 
adalah orang yang bersalah (berdosa) “ 

92 Dia (Yusuf) berkata, Pada han ini 
tidak ada cercaan terhadap kamu, 
mudah-mudahan Allah mengampuni 
kamu. Dan Dia Maha Penyayang di an- 
tara para penyayang 

93 Pergilah kamu dengan membawa 
bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayah- 
ku, nanti dia akan melihat kembali, dan 
bawalah seluruh keluargamu kepadaku." 

94 Dan ketika kafilah itu telah keluar 
(dari negeri Mesir), ayah mereka ber 
kata, ‘Sesungguhnya aku mencium bau 
Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduh- 
ku lemah akal (tentu kamu membenar 
kanaku). 11 

95. Mereka (keluarganya) berkata 
'Demi Allah sesungguhnya engkau 
masih dalam kekeliruanmu yang 
dahulu." 


W '-V* 



'V &.S 


% 

45 

x > > 

9 

Ot 



/ - ~x 



-X 

kalian dan 

putus asa jangan 

dan sau¬ 
daranya 

Yusuf 

dari/ 

tentang 

maka cari- 
iah/selidiki 

pergilah 

kalian 


"i 1 ] 4^ go hi "5 d ji' gi5 hi 

(orang-orang) kaum rnelain- Allah rahmat dari berpu- ti- sesung- Allah rahmat dar 
yang kafir kan tusasa dak guhnya 

% &S ill: Jpi \ $15 & $11 12 © 

keseng- danke- telah me- Al-Aziz/ wahai mereka kepadanya mereka maka 
saraan luarga kami nimpakami yangmulia berkata (Yusuf) * masuk ketika 87 


atas/ke- dan berse- 

padakami dekahlah 


sukatan untuk maka sem- tak ber- dengan dan kami 

kami pumakaniah harga barang-barang datang 


•82 (S ££ <a> 3 6) 


kalian apa kalian apa- Yusuf 

lakukan yang mengetahui kah berkata 88 

™ " - - - ^ 


orang-orang yang 
bersedekah 


memberi Allah sesung- 
balasan guhnya 


dfili \jSLj @ 0. i\ 


apakah sung- mereka 

gull kamu berkata 89 


orang-orang yang 
tidak menyadari 


kalian ketika dan 

saudaranya 


terhada] 

Yusul 


7 


. < r< i 


Allah telah melim- sung- sau- dan 

0 % pahkan karunia guh daraku ini 

l&l 7 .< ' 


Yusuf aku ia berkata/ Yusuf benar-2 
menjawab kamu 


i H aii 

pahala Dia me- tidak Allah maka dan ber- ber- barang bahwa- 

fpJrMiJ nyia-nyiakatl snruttmh sahar takwa siana sanva 


atas 


tdx aii jj>i Jo) lyo 0 

atas Allah telah mele- sesung- demi mereka orang-2yang 

kami bihkan kamu guhnya Allah berkata 90 berbuat baik 


sungguh sabar takwa siapa sanya kami 


atas 

kalian 

cercaan tak 

ada 

ia (Yusuf) 
berkata 

91 

sungguh orang-2 
yang bersalah 

kami 

dan 

sungguh 

© s 

x„ 

> ^ si 

X 

Ssi 


^ X l 


para 

Maha 

dan 

kepada Allah 

mengam- 

liari 

92 

penyayang 

Penyayang 

Dia 

kalian 

puni 

ini 


fx 


y t< ' - • < 

<~ r U (3' °y>~3 ijp iA-JSs 


melihat dia akan ayahku wajah atas lalu letak- 
bisa kan ia 


dengan baju 
gamisku 


x , xx^ 

vUi id? 


telah berang- dan 

kat/ keluar tatkala 


< x 



pergilah 

kalian 




dengan ke¬ 
luarga kalian 


dan bawalah 
kepadaku 


a V ^ -2i5 




bah- sekiranya Yusuf 


wa tidak 


bau akumenda- sesungguh- ayah 
pat/mencium nya aku mereka 


x ^ ft 

J15 i 

berkata kafilah 


> x 




3 yi 5 © ojjSJa 


yang dahulu kekeliman benar-2 sungguh demi mereka kalian menuduh- 

dalam engkau Allah berkata 94 ku lemah akal 


kampjjng5annah.org 



























































































kampunqsannah. on 


12. Yusuf 247 

96 Maka ketika telah tiba pembawa 
kabar gembira itu maka diusapkannya 
(baju itu) ke wajahnya (Ya'qub), lalu dia 
dapat melihat kembali. Dia (Yaqub) 
berkata "Bukankah telah aku katakan 
kepadamu, bahwa aku mengetahui 
dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." 

97. Mereka berkata, 'Wahai ayah kami! 
Mohonkanlah ampunan untuk kami atas 
dosa dosa kami sesungguhnya kami 
adalah orang yang bersalah (berdosa)." 

98. Dia (Ya qub) berkata. 'Aku akan me 
mohonkan ampunan bagimu kepada 
Tuhanku. Sungguh, Dia Yang Maha 
Pengampun, Maha Penyayang * 

99 Maka ketika mereka masuk ke 
(tempat) Yusuf, dia merangkul (dan me- 
nyiapkan tempat untuk) kedua orang 
tuanya seraya berkata, ’Masuklah kamu 
ke negeri Mesir, insya Allah dalam ke- 
adaan a man 

100. Dan dia menaikkan kedua orang 
tuanya ke atas singgasana Dan mereka 
(semua) tunduk bersujud kepadanya 
(Yusuf). Dan dia (Yusuf) berkata, "Wahai 
ayahku! Inilah takwil mimpiku yang 
dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku 
telah menjadikannya kenyataan. Se¬ 
sungguhnya Tuhanku telah berbuat 
baik kepadaku, ketika Dia membebas 
kan aku dari penjara dan ketika mem 
bawa kamu dari dusun setelah setan 
merusak (hubungan) antara aku dengan 
saudara saudaraku Sungguh, Tuhanku 
Mahalembut terhadap apa yang Dia 
kehendaki Sungguh, Dia Yang Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana 

101. Tuhanku, sesungguhnya Engkau 
telah menganugerahkan kepadaku se- 
bagian kekuasaan dan telah mengajar 
kan kepadaku sebagian takwil mimpi 
(Wahai Tuhan) Pencipta langit dan bumi, 
Engkaulah pelindungku di dunia dan di 
akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan 
muslim dan gabungkanlah aku dengan 
orang yang saleh. 1 ' 

102 Itulah sebagian berita gaib yang 
Kami wahyukan kepadamu (Muham 
mad), padahal engkau tidak berada di 
samping mereka, ketika mereka berse- 
pakat mengatur tipu muslihat (untuk 
memasukkan Yusuf ke dalam sumur). 

103 Dan kebanyakan manusia tidak 
akan beriman walaupun engkau sangat 
menginginkannya. 






























































































248 12. Yusuf 

104 Dan engkau tidak memmta im- 
balan apa pun kepada mereka (ter 
hadap seruanmu ini) sebab (seruan) itu 
adalah pengajaran bagi seluruh alam. 

105 Dan berapa banyak tanda-tanda 
(kebesaran Allah) di langit dan di bumi 
yang mereka lalui namun mereka her 
paling darinya 

106 Dan kebanyakan mereka tidak 
beriman kepada Allah bahkan mereka 
mempersekutukan-Nya. 

107 Apakah mereka merasaamandari 
kedatangan siksa Allah yang meliputi 
mereka, atau kedatangan kiamat ke¬ 
pada mereka secara mendadak, sedang 
mereka tidak menyadarinya? 

108. Katakanlah (Muhammad), "Inilah 
jalanku, aku dan orang orang yang 
mengikutiku mengajak (kamu) kepada 
Allah dengan yakin, Mahasuci Allah, 
dan aku tidak termasuk orang-orang 
musyrik." 

109 Dan Kami tidak mengutus sebe 
lummu (Muhammad) melamkan orang 
laki laki yang Kami berikan wahyu ke- 
padanya di antara penduduk negeri 
Tidakkah mereka bepergian di bumi lalu 
melihat bagaimana kesudahan orang- 
orang sebelum mereka (yang men 
dustakan rasul) Dan sungguh, negeri 
akhirat itu lebih baik bagi orang yang 
bertakwa Tidakkah kamu mengerti 7 

110. Sehingga apabila para rasul tidak 
mempunyai harapan lagi (tentang ke 
imanan kaumnya) dan telah meyakini 
bahwa mereka telah didustakan. 
datanglah kepada mereka (para rasul) 
itu pertolongan Kami, lalu diselamat 
kan orang yang Kami kehendaki Dan 
siksa Kami tidak dapat ditolak dari 
orang yang berdosa 

111. Sungguh, pada kisah-kisah me¬ 
reka itu terdapat pengajaran bagi orang 
yang mempunyai akal. (Al Qur'an) itu 
bukanlah cerita yang dibuat buat, te- 
tapi membenarkan (kitab-kitab) yang 
sebelumnya, menjelaskan segala sesu 
atu, dan (sebagai) petunjukdan rahmat 
bagi orang orang yang beriman. 













































































\r js?)\ 



—ve 







(3>d\ J <-3^ c£jiij v_-*s^31 c£% _y*]\ 


benar Tuhan dari kepada diturun- dan 
karau kamu kan yang 


Kitab 


ayat- 

ayat 


J& Cfjll 4Xi\ (^) &y~f£i ^ Sy^3 


S S S 


dengan 

tanpa 

langit 

mening- yang Allah 
gikan 

mereka ti- manusia 

1 beriman dak 

kebanyak¬ 

an 

if.l 





/ S'S" 

• i 1 ' » w 

f Vjy 

//• 

Xf* 

* 

niasing- 

masing 

dan 

bulan 

matahari 

dan Dia me¬ 
nundukkan 

‘Arsy 

di atas 

Dia berse¬ 
mayam 

kemu- kalian 
dian melihatnya 

tiang 

<Sl 

fda 

ohSfl 

s’ ** 

> * 

s s * 

>„ 

s’ ** 

^ ^ * 

& 

dengan 

pertemuan 

supaya 

kalian 

tanda- 

tanda 

Dia men- 
jelaskan 

urusan 

Dia 

mcngatur 

ditentukan 

hingga 

waktu 

beredar 


. /■/■ 1/ - ^ S' S' S' ^ o'C 4 I I*"" «r «*4 l X x ^ 

u^bj \<t S**-j cpJ*' c£.m j^j (p ojxsj 3 


gunung- pada- dan Dia bumi memben- yang dan kalian Tuhan 

gunung nya menjadikan _tangkan _Dia_ 2 nieyakini kalian 

* - T. 


u~*t cW- S' lyt.3 1 j-Aj 


malam Dia menu- dua beipasang- pada- Dia men- buah- semua dan dan sungai- 
tupkan pasangan nya jadikan buahan dari sungai 


ofjSA 

bumi 

3j ( 

dan 

di 

5 jjk 

berpikir bagi 

3 kaum yang 

^ - 

sungguh 

tanda-2 

Jus 

yang 

demikian 


jS 

Sol . - 
Csi 

9-1" 

x' 

o> ' 

bercabang 

dan pohon 
kurma 

dan tanaman- anggur dari 

tanaman 

dan kebun- 
kebun 

of*> 


j44s 


** *1 

sebagian 
yang lain 

atas 

sebagian dan Kami satu 

melebihkan (sama) 

dengan 

air 

disirami 


x. &-s ys. 




berdam- 

pingan 


\ 'C j* t - 

> e*l4 

* 


bagian- 

bagian 




tidak 


J) < 23^4 o 4 V 6 ] h ^=M\ 3 


mereka berpikir bagi sungguh yangde- pa- sesimg- 

« kaum tanda-2 miiaan da guhnya 


dalam/ 

tentang 


JL c$ & §3 & % o! 




oij 


eiptaan akan apa ka- tanah kami apakah perkataan makayang kamu dan 

menjadi mibenar-2 apabila mereka mengherankan herankan jika 


iwi i&s' ^ jy; 


belenggu 


dan me- kepada mereka orang-orang mereka yangbaru 

rekaitu Tuhan mereka kafir yang itu 


Sj%i y fi > •syjis g 


> 1 


(mereka) di da- me- api/ penghuni 
5 kekal iamnya reka neraka 


dan me¬ 
reka itu 


lehex pa- 

mereka da 


ini Alif Lam 

Mim Ra -»£fr 




im 

* a -1 


Pi' 




?angsannan.ofg 


13. Ar-Ra‘d 249 

$ AR-RA‘D :8C J§|j| 

, , :.y ' Surah ke - 13 .w •: 

43 ayat Makbyyah 'p 


Dengan naraa Allah Yang Maha 
Pengasih Maha Penyayang 

1 AhfLam Mim Ra Ini adalah ayat ayat 
Kitab (Al Qur’an). Dan (Kitab) yang 
diturunkan kepadamu (Muhammad) 
dari Tuhanmu itu adalah benar tetapi 
kebanyakan manusia tidak benman 
(kepadanya) 

2 Allah yang meninggikan langittanpa 
tiang (sebagaimana) yang kamu hhat, 
kemudian Dia bersemayam di atas 
Arsy Dia menundukkan matahari dan 
bulan, masmg masmg beredar menurut 
waktu yang telah ditentukan. Dia meng 
atur urusan (makhluk Nya), dan men 
jelaskan tanda tanda (kebesaran Nya) 
agar kamu yakin akan pertemuan 
dengan Tuhanmu. 

3 Dan Dia yang menghamparkan bumi 
dan menjadikan gunung gunung dan 
sungai sungai di atasnya Dan padanya 
Dia menjadikan semua buah buahan 
berpasang pasangan, Dia menutupkan 
malam kepada slang Sungguh, pada 
yang demikian itu terdapat tanda 
tanda (kebesaran Allah) bagi orang- 
orang yang berpikir 

4 Dan di bumi terdapat bagian bagian 
yang berdampingan, kebun kebun 
anggur tanaman-tanaman, pohon 
kurma yang bercabang, dan yang tidak 
bercabang, disirami dengan air yang 
sama, tetapi Kami lebihkan tanaman 
yang satu dari yang lainnya dalam hal 
rasanya. Sungguh, pada yang demikian 
itu terdapat tanda tanda (kebesaran 
Allah) bagi orang orang yang mengerti 

5. Dan jika engkau merasa heran maka 
yang mengherankan adalah ucapan 
mereka, Apabila kami telah menjadi 
tanah apakah kami akan (dikembali 
kan) menjadi makhluk yang baru? 1 Me¬ 
reka itulah yang ingkar kepada Tuhan- 
nya dan mereka itulah (yang dilekat 
kan) belenggu di lehernya. Mereka 
adalah penghuni neraka, mereka kekal 
didalamnya 























































































































250 13. Ar-Ra'd 

6 . Dan mereka meminta kepadamu 
agar dipercepat (datangnya) siksaan, 
sebelum (mereka meminta) kebaikan, 
padahal telah terjadi bermacam-ma 
cam contoh siksaan sebelum mereka 
Sungguh, Tuhanmu benar benar me 
miliki ampunan bagi manusia atas keza- 
liman mereka, dan sungguh, Tuhanmu 
sangat keras siksaan-Nya. 

7. Dan orang-orang kafir berkata, 'Me- 
ngapa tidak diturunkan kepadanya 
(Muhammad) suatu tanda (mukjizat) 
dari Tuhannya?' Sesungguhnya engkau 
hanyalah seorang pemberi peringatan; 
dan bagi setiap kaum ada orang yang 
memberi petunjuk. 

8 . Allah mengetahui apa yang dikan- 
dung oleh setiap perempuan, apa yang 
kurang sempurna, dan apa yang ber 
tambah dalam rahim. Dan segala sesua- 
tu ada ukuran di sisi-Nya 

9. (Allah) yang mengetahui semua yang 
gaib dan yang nyata; Yang Mahabesar, 
Mahatinggi 

10 Sama saja (bagi Allah), siapa di an- 
taramu yang merahasiakan ucapannya 
dan siapa yang berterus terang dengan- 
nya; dan siapa yang bersembunyi pada 
malam hari dan yang berjalan pada 
siang hari. 

11. Baginya (manusia) ada malaikat- 
malaikat yang selalu menjaganya ber 
giliran, dari depan dan belakangnya 
Mereka menjaganya atas perintah 
Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan 
mengubah keadaan suatu kaum sebe¬ 
lum mereka mengubah keadaan diri 
mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sua¬ 
tu kaum, maka tak ada yang dapat me- 
noiaknya dan tidak ada pelindung bagi 
mereka selainDia. 

12. Diaiah yang memperlihatkan kilat 
kepadamu, yang menimbulkan ketakut- 
an dan harapan, dan Dia menjadikan 
mendung 

13. Dan guruh bertasbih memuji Nya 
(demikian pula) para malaikat karena 
takut kepada-Nya, dan Allah melepas 
kan halilintar, lalu menimpakannya ke- 
pada siapa yang Dia kehendaki, semen- 
tara mereka berbantah-bantahan ten 
tang Allah, dan Dia Mahakeras siksaan¬ 
Nya. 




!■»:& 


m » 







dari telah lewat/ dan 
terjadi sungguh 

Z Ss 


kebaikan 


sebe¬ 

lum 


kejelekan/ 

siksa 


dan mereka memintamu 
untuk dipercepat 


itJb Jp JjS & ‘O&ii 


kezaliman atas 
mereka 


bagi 

manusia 


ampunan sungguh Tuhan dan beberapa sebelum 

mereka 





Jyj 

> ' 

•• ^ 


mengapa 

tidak 

mereka 

kafir 

orang-2 

yang 

dan 

berkata 6 

siksaan-Nya 

sungguh 
sangat keras 

Tuhan dan 

kamu sungguh 

& 


•»>> ✓ 

i?. »> f *1 
O' 

Y‘‘i t & * 1> * * * 1 

k>^>' ao i i'y* 

S> 

4> 4>' 

pemberi 

petunjuk 

kaum 

dan ba§ 
tiap-tiap 

peirfceri kamu 

peringatan 

sungguh Tuhan- 
hanyalah nya 

dari suatu 
tanda 

kepada- diturun- 

nya kan 




kandungan 

rahim 




kurang dan perem- tiap- dikan- apa Dia me- Allah 

sempurna apa puan tiap dung yang ngetahui 


<>===d 




yang Yang 

gaib mengetahui 8 


dengan padasisi- sesuatu dantiap-2/ ber- dan 
ukuran Nya segala tambah apa yang 


y s' 
>' 

<> 

-b- 

lip: 

© 


%^===6\ 

meraha¬ 

siakan 

siapa 

yang 

di antara 
kalian 

sama 

saja 

9 

Mahatinggi 

Mahabesar dan yang 

tampak 



. r c 


o^j it 

S' s S 9 s S' < '* 

j-4^ o*J ) 


dan yang pada malam yang 

beijalan hari bersembunyi 

rs 


dia dan si- dengan- menampakkan/ dan si- perkataan/ 

apa yang nya terns terang apa yang ucapan 


.rr 9 * » ^ ^ t** t ^**o i 

4_al*- cA. Of ^ 

mereka bela- dan duatangan- anta- dari (malaikat-2) bagi- pada siang 

menjaganya kangnya dan nya/depannya ra pengiring nya 10 hari 

& i 


^ bibo <J > ’ ^ vol ^ Of 

ada pada diri me- apa mereka sehing- ada pada apa Dia me- tidak Allah sesung- Allah petin- dari/ 

reka sendiri yang mengubah ga suatu kaum yang ngubah guhnya tah atas 

9 ^ 9 i*» 1 SS L S'* 9*~ 2"” [ S S’ 

CA ^ V ^ 'tr* ^ 'fb 

dari selain dari bagi dan ti- bagi- yang me- maka kebu- suatu Allah meng- dan 

Dia mereka dak ada nya nolak tidak ada rukan kaum hendaki jika 

Lsug .©rgi *ii £ © jij 


r •* I ' . 


✓ > 


dan 

harapan 

menimbulkan 

ketakutan 

kilat 

memperlihatkan \ang 

kepada kalian 

Dia¬ 

iah 

pelin- 
11 dung 

\ ^ > 

jlji\ 

> 


dengan 

memuji-Nya 

gumh 

dan 

bertasbih 

tebal/ 

12 mendung 

awan 

dan Dia 
mengadakan 

c 

f. » 

- •* >- 


> ^ 

9 

oi 


dengan- 

nya 

maka/ lalu 
mengenai 

halilintar 

dan Dia takut ke- 

melepaskan pada-Nya 

dari/ 

karena 

dan 

malaikat 


5p JUi) JjjSo ybj d jydug, v-Uo 

siksa-Nya sangat/Maha- dan Allah ten- (mereka) ber- dan/namun Diake- siapa 

13 keras Dia tang bantah-bantah mereka hendaki yang 


A 








































































ifirA 


v 1i »>'* ■'*>* Sy .' > * '» .1i/ *■'?i £■"*■'' <”» 

4A o>*rr£--4t ji £ip o* 'ojf Jo Q;jo'j 3^-' »/j *> 

mela- sesuatu bagi mereka mem- tidak selain dari (mereka) dan mere- (yang) doa bagi 

inkan_mereka perkenan kan dapat Dia_menyembah_k a yan g_benar_ Dia 

3^3 {& trj ji Cj M g) £!t x & -k J$ 


orang-2 

doa dan 

sampai ke- dia 

dan (kepada) supaya 
tidak mulutnya sampai 

air 

ke 

dua telapak 

seperti orang 

kafir 

tidakiah 

padanya 


dalam 

tangannya yang membuka 




4 


9 S 

\ 

© 

1 

•s 

taat/atas ke- 

dan 

langit 

di 

siapa 

ber- 

dankepa- 


kesesatan/ 

da- kecii- 

mauan sendiri 

bumi 


yang 

sujud 

da Allah 

14 

sia-sia 

lam ali 


yjllH 

> 4 ^ 9^ 

Cr* 

langit 

Tuhan siapa- kata- 

kah kanlah 15 

’ 0 i 

'oj&Z *5 ;Q § 

bagi din me¬ 
reka sendin 

mereka ti- pelindung- 

menguasai dak pelindung 

- _ ■* 

c 

sama 

apa- atau orang yang 
kah dapat melihat 


4CV6 jSSi. j&ifeS (is 

dan padawaktu danbayang-2 dan 

petang pagi mereka terpaksa 

> r'* /r «r> 4' > & y ? y 


orang 

buta 


mengambil kanlah kanlah 

^ 9S 9 .^ h K £, S << 


apa- kata- kernu- dan keman- 
kah kanlah daratan tidak faatan 


\ 3 iL- uuJilifi 

sehingga seperti mereka beberapa bagi mereka atau- dan ca- gelap 

serupa ciptaan-Nya meneiptakan sekutu Allah menjadikan kah haya gulita 

jjj @ jtp 4!?' Jij & $ Xfc. {Jii $ ^ 


cip- 

taan 


dari Dia (Allah) telah 

menurunkan 16 


Maha- 

peikasa 


Maha 

Esa 


dan 

Dia 


sesu¬ 

atu 


LS0I5 Joj jiuih Gsjji cJil .3 t'Ci *.Ujih 


se- 

gala 

/ 


Pen- Allah kata- atas 

cipta kanlah mereka 


mengem- buih 
bang 


maka 

membawa 


dengan u- 
kurannya 


lernbah- 

lembah 


maka meng- 
alirlah ia 


langit 


4ir ^ si 


zL 
* - ^ 

✓* 

4 

Sy y,>„„> 

OjJgjl 


demi- sepertinya buih 
kianlah (buih arus) 

kese- atau 
nangan 

perhi¬ 

asan 

meneari/ 

membuat 

api da¬ 

lam 

atas- 

nya 

mereka 
bakar/lebur 

dan dari 
apa j'ang 


> 




> 9 ^ 

apa dan tak ber- 

yang adapun harga 

maka akan 
hilang 

buih 

maka 

adapun 

dan 

batil 

benar 

Allah 

membuat 


0 ‘jetfi 44 4 k 


34 Sh j ££? 


"ifit 




17 

perumpamaan- Allah 
perumpamaan 

membuat demiki 

anlah 

bumi 

di 

maka ia bagi 

tetap manusia 

memberi 

manfaat 

2 

j3 


a \ ** r. 

, f 

> *y\ 

\yCcS\ 


bagi- 

Nya 

mereka meme- tidak 
nuhi seruan 

dan orang- 
orang yang 

pembalasan 
yang baik 

bag! Tuhan 
mereka 

mereka meme¬ 
nuhi seruan 

bagi orang- 
orang yang 


& 4_^ 4 ^ 


dengan- niscayamere- beserta- dan seperti/ 
nya ka menebus nya sebanyak itu 


semu- 

anya 


bumi 


di apa bagi 
yang mereka 

>v"> 


sekiranya 


L >,^u iti" •> sY" 3 ,/T. 


18 


tempat 

kembali 


danse- Jahanam 
buruk-2 


dan tempat kedi- 
aman mereka 


hisab/ 
perhitungan 


buruk bagi 
mereka 



13. Ar-Ra‘d 251 

14. Hanya kepada Allah doa yang 
benar. Berhala-berhala yang mereka 
sembah selain Allah tidak dapat me- 
ngabulkan apa pun bagi mereka, tidak 
ubahnya seperti orang yang membuka 
kan kedua telapak tangannya ke dalam 
air agar (air) sampai ke mulutnya. Pada 
hal air itu tidak akan sampai ke mulut¬ 
nya. Dan doa orang-orang kafir itu, ha- 
nyalah sia sia belaka 

15. Dan semua sujud kepada Allah baik 
yang di langit maupun yang di bumi, 
baik dengan kemauan sendiri maupun 
terpaksa, (dan sujud pula) bayang 
bayang mereka, pada waktu pagi dan 
petang hari. 

16. Katakanlah (Muhammad), "Siapa 
kah Tuhan langit dan bumi?' Katakan¬ 
lah, “Allah." Katakanlah, "Pantaskah 
kamu mengambil pelindung-pelmdung 
selain Allah padahal mereka tidak 
kuasa mendatangkan manfaat maupun 
menolak mudarat bagi dirinya sendiri?" 
Katakanlah, "Samakah orang yang buta 
dengan yang dapat melihat 7 Atau 
samakah yang gelap dengan yang 
terang 7 Apakah mereka menjadikan 
sekutu sekutu bagi Allah yang dapat 
meneiptakan seperti ciptaan Nya se 
hingga kedua ciptaan itu serupa me- 
nurut pandangan mereka?' Katakan¬ 
lah, “Allah adalah Pencipta segala sesua¬ 
tu dan Dia Tuhan Yang Maha Esa, Maha- 
perkasa" 

17. Allah telah menurunkan air (hujan) 
dari langit, maka mengalirlah ia (air) di 
lembah lembah menurut ukurannya, 
maka arus itu membawa buih yang 
mengambang. Dan dari apa (logam) 
yang mereka lebur dalam api untuk 
membuat perhiasan atau alat-alat, ada 
(pula) buihnya seperti (buih arus) itu. 
Demikianlah Allah membuat perum- 
pamaan tentang yang benar dan yang 
batil Adapun buih akan hilang sebagai 
sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi 
yang bermanfaat bagi manusia, akan 
tetap ada di bumi. Demikianlah Allah 
membuat perumpamaan 

18 Bagi orang-orang yang memenuhi 
seruan Tuhan, mereka (disediakan) ba 
lasan yang baik Dan orang orang yang 
tidak memenuhi seruan Nya, sekiranya 
mereka memiliki semua yang ada di 
bumi dan (ditambah) sebanyak itu lagi, 
niscaya mereka akan menebus dirinya 
dengan itu Orang orang itu mendapat 
hisab (perhitungan) yang buruk dan 
tempat kediaman mereka Jahanam, 
dan itulah seburuk buruk tempat kedi¬ 
aman 




































































252 13. Ar-Ra‘d 

19 Maka apakah orang yang menge- 
tahui bahwa apa yang diturunkan 
Tuhan kepadamu adalah kebenaran, 
sama dengan orang yang buta? Hanya 
orang berakal saja yang dapat meng 
ambi! pelajaran, 

20 (yaitu) orang yang memenuhi janji 
Allah dan tidakmelanggar perjanjian, 

21 . dan orang-orang yang meng- 
hubungkan apa yang diperintahkan 
Allah agar dihubungkan, 4 ' 9 dan mereka 
takut kepada Tuhannya dan takut 
kepada hisabyang buruk. 

22. Dan orang yang sabar karena 
mengharap keridaan Tuhannya melak 
sanakan salat, dan menginfakkan seba 
gian rezeki yang Kami berikan kepada 
mereka, secara sembunyi atau terang 
terangan serta menolak kejahatan 
dengan kebaikan; orang itulah yang 
mendapat tempat kesudahan (yang 
baik), 

23. (yaitu) surga surga Adn, mereka 
masuk ke dalamnya bersama dengan 
orang yang saleh dari nenek moyang- 
nya pasangan pasangannya dan anak 
cucunya sedang para malaikat masuk 
ke tempat-tempat mereka dari semua 
pintu; 

24. (sambil mengucapkan), "Selamat 
sejahtera atasmu karena kesabaran- 
mu " Maka alangkah nikmatnya tempat 
kesudahan itu. 

25. Dan orang-orang yang melanggar 
janji Allah seteiah diikrarkannya dan 
memutuskan apa yang diperintahkan 
Allah agar disambungkan, dan berbuat 
kerusakan di bumi; mereka itu memper 
oleh kutukan dan tempat kediaman 
yang buruk(Jahanam). 

26. Allah melapangkan rezeki bagi sia 
pa yang Dia kehendaki dan membatasi 
(bagi siapa yang Dia kehendaki). Mere 
ka bergembira dengan kehidupan 
dunia padahal kehidupan duma hanya 
lah kesenangan (yang sedikit) diban- 
ding kehidupan akhirat. 

27. Dan orang-orang kafir berkata, 
"Mengapa tidak diturunkan kepadanya 
(Muhammad) tanda (mukjizat) dari 
Tuhannya?" Katakanlah (Muhammad), 
"Sesungguhnya Allah menyesatkan 420 
siapa yang Dia kehendaki dan memberi 
petunjuk orang yang bertobat kepada 
Nya," 

28. (yaitu) orang orang yang beriman 
dan hati mereka menjadi tenteram de 
ngan mengingat Allah. Ingatlah hanya 
dengan mengingat Allah hati menjadi 
tenteram. 


419 Mengadakan hubungan silaturahmi 
dan tali persaudaraan. 

420 Allah menyesatkan berarti bahwa 
orang itu sesat karena keingkarannya dan 
tidak mau memahami petunjuk petunjuk 



w 


V 



is ur 



g SM 45 & jjt ffi £1$ 


mengambil sungguh buta dia seperti (adalah) Tuhan dari kepada diturun- bahwa- mcnge- apakah 
pelajaran hanya! all orang benar kamu kamii kan sanya tahui orang 


^\xj\ J41 m © ©avi gj 


's' 




> > 


pcr- 

janjian 


mereka dan Allah dengan (mereka) orang-2 

merusak tidak janji memenuhi yang 19 


aka]/ yang 

berakal punya 




‘Aj < 3 ±\ ^>1 U O^L^2J £rUS)j ^ 


^ > 


Tuhan 

dan mereka 

disambung su _ 

dengan- Allah 

merne- 

apa (mereka} meng- dan orang-2 

mereka 

takut 

paya 

1 nya 

rinta.hk.au yang htibungkan 

yang 20 

* ^ 



i 

ml 

ul ^l\ 

> ' 



Tuhan 

wajah/ mcncari 

mereka 

dan twang- 


hisab/ 

buruk 

dan mere- 

mereka 

keridaan 

bersabar 

orang yang 

21 

perhitungitn 


ka takut 


\yfe\j 


Z 




dan mereka 
menolak 


dan terang- sem- Kami beri dari seba- dan mereka 
terangan bunyi rezeki mereka gian apa menginfakkan 


salat 


dan mereka 
mendirikan 


S r3°~-4 


mereka me- 
masukinva 


dJ£- 

& 

‘Adn 


> * . 


© jiisi jgi i_xi. 

kejahatan 




surga 


22 


tempat kesu- bagi mereka 
dahan mereka itu 


dengan 

kebaikan 


y vs 


1 

. at * • 


mereka 

masuk 


* rpov 

dan para dan anak dan pasangan- bapak-2 

malaikat cucu mereka pasangan mereka mereka 


ht 


9 Z’/' 


dari berbuat dan 

baik /sal eh orang vang 


& Itftl ''Z* 'm'. S \S £\'' “ » i' 

* nmta • *** ^ ^ 




’ maka 


tempat kesu- alangkah kesabaran dengan alas 

dahan nikmat kalian apa/sebab kalian 


kesela- pintu- liap-2/ dari atas 

matan 23 pintu semua mereka 


i“ *' i. ^*its <» .1,-' a 8 * 

U ^JyaaJUj AMzZy Jjc 4J1' JdgjC' y_ J)lj (O 


apa 

yang 


dan mereka 
memutuskan 


diikrarkan sesu- dari Allah janji 
dengan teguh dab 


mereka 

mcrusak 


dan orang- 
orang yang 


24 


4iodi\ tiLJ \j\ cAjjs' J OJJ^J J~^y O' £ 41)1 J>\ 






kutukan bagi mereka 

mereka itu 


muka 

bumi 


di dan mereka liiem- 
buat kerusakan 


dihuburtg- 

kan 


su- dengan- Allah meme- 
paya nya rintahkan 


r > 

\r-jj 

& > Z" 


V l k^’^‘9' 

Sul 

Ajl 

© j\2\ 

dan mereka 

dan Dta 

Dia ke- bagi 

rezeki tnela- 

Allah 

tempat 2 

bergembira 

sempitkan 

hendaki siapa yang 

pangkan 


25 kediaman 




mereka 


OjH ijil Cj ij 2 i 

dan kcsena- kecuali kcliidupan da- dunia kcliidup- dan/pda- dunia dengan 

berkala 26 ngan (hartyalah) alchirat lam an bal tulaklah kehidupan 

d4. a di M J3' ■Sj! UA 3J\ 


Of, 


✓ > 





Dia me- Allah 

scstina- 

kata- 

Tuhan- 

dari suatu 

atas- 

diturun- 

mengapa 1 

[mereka} 

orang-2 

nyesatkan 

guhnya 

kanlah 

nya 

ayat 

nya 

Dm 

tidak 

kafir 

yang 

f ^ 1 - 



© 


9 S' 



IBS 

<>* 

dan menjadi 

mereka 

orana-2 


kcmbali 

siapa 

kepada- 

dan Dia mem- 

Dia kc- 

siapa 

tenteram 

beriman 

y™g 

27 


y;mg 

Nya 

beri petunjuk 

hendaki 

ya«g 




qwiz3 4 !)! _^====>jj 1 Alii 


4-J 


28 


hati 


menjadi 

tenteram 


Allah 


dengan 

mengingat 


mgat- Allah dengan 

lah mengingat 


hati 

mereka 


kamp rngiannoh. 01 g 








































































HI 




w ^4fe^ 4 Yor j jSg 


Mva* ’ 


,\u, Btt 


> *> * >1 

aii 

.// 

C*>1 L^ah 


i£\ 


dan 

baik 

bagi 

mereka 

kebaha¬ 

giaan 

kebajikan/ 

saleh 

dan mereka 
beramal 

(mereka) 

beriman 

orang-orang 

yang 

r 



_ -'•f 

Ji ^ -j. 

jT ( 

—^ s' 

S) 

beberapa 

umat 

sebelumnya 

telah 

berlalu 

sung- suatu pa- 
gub umat da 

Kami telah 
utus kamu 

demi¬ 

kianlah 

tempat 
29 kembali 


V^> Jd| &J' b^-4 


dengan Yang mereka dan kepada Kami 

Maha Pemurah kafir mereka kamu wahyukan 


yang 


atas agar kalian 
mereka bacakan 


0 y e diS &=4 & t ill =2 -JJ 2 J 


30 tobat pada-Nya tawakal Nya 


bicara 


nya terbelah 


1 Ti I- V 


Tuhan- Dia 
ku 

kata- 

kanlah 

f\ t 
ul_ys 6* 

k h 

(ada) sungguh dan se- JSC 

bacaan 

kiranya 1i^#i 

h l 

\ 9 l l 

.ms 


mereka 
beriman 

ly^T yit £&\ uaj i»i fEf J if 


mereka orang-orang putus asa apakah semua- perkara/ milik bah- orang-2 dengan- 
beriman yang tidak nya urusan Allah kan yang mati nya 


mereka orang-2 

kafir yang 


dan semuanya manusia tentu Dia mem- Allah menghen- sean- bah- 

senantiasa beri petunjuk daki dainya wa ! 


'■S' V K *- f’ *• A %'£ \ m> £' K t 

(Jr*- tit 

datang selilngga kediaman dan dekat teijadi atau bencana mereka dengan menimpa 
mereka ia perbuat sebab mereka 

jiy j 2 j © v sii Si ‘^i ir; | 


beberapa telah di- dansesung- janji menyalahi tidak Allah sesnng- Allah janji 

rasul perolok-2 guhnya 31 guhnya l&M 


6l^=> <—aXs jlr hjyse 

adalah maka Aku binasa- kemu- mereka bagi orang- maka Aku mem- sebehim dan 

bagaimana kan mereka dian kafir orang yang beritangguh kamu 

\j^Lj caIS' \Zi * a Ji> Jc JLli ^*il (0 


dan mereka ia dengan din setiap atas/ menjaga Dia/ maka apakah siksaan-Ku 

menjadikan perbuat apayang terhadap Tuhan yang 32 


v-4 ^ f' 5 s 


atau- burn! di Dia me- tidak dengan kalian beritahu- atau sebutkanlah kata- beberapa bagi 

kah ngetahuinya apayang kan pada-Nya mereka kanlah sekutu Allah 



J? 

tit 

dijadikan 
baik/indah 

bah- perka- 

kan taan 

dan 

/ 4 , l 

.4 1 

> 

\ [ \ 9 . * 9 / S 


yang lahir 


gii a c >ui p © jU t,, a u a ^sji 

kehidup- da- azab bagi yang me- dari ba- maka (oleh) menye- dan barang jalan 

an lam mereka 33 nunjuki ginya tak ada Allah satkan siapa 

0 tit tit Le-^ 4 ^-Mj 


seorang dari Allah dari bagi dan tak lebih akhirat dansesung- dunia 
34 pelindung mereka ada berat guhnya azab 




iampangsannoKorg 


13. Ar-Ra‘d 253 

29. Orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan, mereka 
mendapat kebahagiaan dan tempat 
kembali yang baik 

30. Demikianlah, Kami telah mengu- 
tus engkau (Muhammad) kepada sua 
tu umat yang sungguh sebelumnya 
telah berlalu beberapa umat, agar 
engkau bacakan kepada mereka (AT 
Qur an) yang Kami wahyukan kepada 
mu, padahal mereka ingkar kepada 
Tuhan Yang Maha Pengasih Katakan- 
lah. 'Dia Tuhanku, tidak ada tuhan se 
lain Dia, hanya kepada-Nya aku berta 
wakal dan hanya kepada-Nya aku ber 
tobat." 

31. Dan sekiranya ada suatu bacaan 
(kitab suci) yang dengan itu gunung 
gunung dapat digoncangkan atau 
bumi jadi terbelah, atau orang yang 
sudah mati dapat berbicara, (itulah Al- 
Qur an) Sebenarnya segala urusan itu 
milik Allah Maka tidakkah orang 
orang yang beriman mengetahui bah- 
wa sekiranya Allah menghendaki 
(semua manusia beriman) tentu Allah 
memberi petunjuk kepada manusia 
semuanya Dan orang orang kafir se¬ 
nantiasa ditimpa bencana disebab- 
kan perbuatan mereka sendiri atau 
bencana itu terjadi dekat tempat ke¬ 
diaman mereka, sampai datang janji 
Allah (penaklukan Mekah) Sungguh, 
Allah tidak menyalahi janji. 

32. Dan sesungguhnya beberapa rasul 
sebelum engkau (Muhammad) telah di 
perolok-olokkan, maka Aku beri teng 
gang waktu kepada orang orang kafir 
itu, kemudian Aku binasakan mereka. 
Maka alangkah hebatnya siksaan Ku 
itu I 

33. Maka apakah Tuhan yang menjaga 
setiap jiwa terhadap apa yang diper 
buatnya (sama dengan yang lain) 7 
Mereka menjadikan sekutu-sekutu 
bagi Allah. Katakanlah, "Sebutkanlah 
sifat-sifat mereka itu." Atau apakah ka 
mu hendak memberitahukan kepada 
Allah apa yang tidak diketahui-Nya di 
bumi, atau (mengatakan tentang hal 
itu) sekadar perkataan pada lahirnya 
saja Sebenarnya bagi orang kafir, tipu 
daya mereka itu dijadikan terasa 
indah dan mereka dihalangi dari jalan 
(yang benar) Dan barang siapa di- 
sesatkan Allah, maka tidak ada seo 
rang pun yang memberi petunjuk 
bagtnya 

34 Mereka mendapat siksaan dalam 
kehidupan dunia, dan azab akhirat 
pasti lebih keras. Tidak ada seorang 
pun yang melindungi mereka dari 
(azab) Allah. 












































































254 13. Ar-Ra'd 

35. Perumpamaan surga yang dijanji- 
kan kepada orang yang bertakwa (ialah 
seperti taman), mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, senantiasa berbuah dan 
teduh, itulah tempat kesudahan bagi 
orang yang bertakwa; sedang tempat 
kesudahan bagi orang yang ingkar 
kepada Tuhan ialah neraka. 

36. Dan orang yang telah Kami berikan 
Kitab kepada mereka® bergembira de- 
ngan apa (kitab) yang diturunkan kepa 
damu (Muhammad), dan ada di antara 
golongan (Yahudi dan Nasrani), yang 
mengingkari sebagiannya. Katakanlah 
"Aku hanya diperintah untuk menyem 
bah Allah dan tidak mempersekutukan- 
Nya Hanya kepada Nya aku seru 
(manusia) dan hanya kepada-Nya aku 
kembali." 

37. Dan demikianlah Kami telah menu- 
runkannya (A! Qur’an) sebagai peratur- 
an (yang benar) dalam bahasa Arab. 
Sekiranya engkau mengikuti keinginan 
mereka setelah datang pengetahuan 
kepadamu, maka tidak ada yang melin 
dungi dan yang menolong engkau dari 
(siksaan) Allah 

38. Dan sungguh, Kami telah mengu- 
tus beberapa rasul sebelum engkau 
(Muhammad) dan Kami berikan kepada 
mereka istri istri dan keturunan. Tidak 
ada hakbagi seorang rasul mendatang- 
kan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan 
dengan izin Allah. Untuk setiap masa 
ada kitab (tertentu) 422 

39. Allah menghapus dan menetap 
kan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisi- 
Nya terdapat Ummul-Kitab (Lauh 
Mahfuz). 

40. Dan sungguh jika Kami perlihatkan 
kepadamu (Muhammad) sebagian (sik¬ 
saan) yang Kami ancamkan kepada me¬ 
reka atau Kami wafatkan engkau, maka 
sesungguhnya tugasmu hanya me- 
nyampaikan saja, dan Kamilah yang 
memperhitungkan (amal mereka). 

41. Dan apakah mereka tidak melihat 
bahwa Kami mendatangi daerah-dae- 
rah (orang yang ingkar kepada Allah), 
lalu Kami kurangi (daerah-daerah) itu 
(sedikit demi sedikit) dari tepi tepinya? 
Dan Allah menetapkan hukum (menu- 
rut kehendak Nya), tidak ada yang da- 
pat menolak ketetapan-Nya; Dia Maha- 
cepat perhitungan Nya. 

42. Dan sungguh, orang sebelum me 
reka (kafir Mekah) telah mengadakan 
tipu daya, tetapi semua tipu daya itu 
dalam kekuasaan Allah. Dia menge- 
tahui apa yang diusahakan oleh setiap 
orang, dan orang yang ingkar kepada 
Tuhan akan mengetahui untuk siapa 
tempat kesudahan (yang baik). 


421. Orang Yahudi dan Nasrani yang telah 
masuk Islam. 

422 Pada setiap masa ada hukum yang 
diberlakukan oleh Allah atas hamba-hamba- 
Nya sesuai dengan garis kebijakan-Nya. 


fl vr 


4,, <%>■■■ 



\r Uylij 




sungai- bawah- dari mengalir orang-orang dijan- yang surga perum- 
sungai nya _ vangtakwa jikan pamaan 


v. n, • <ZAJ£. J 




dan tempat (mereka) orang-orang tempat itulah dan na- kekal buahnya 

kesudahan bertakwa yang kesudahan ungannya 


c&\ 

mereka Al-Kitab Kami berikan dan orang- neraka orang-orang 

bergembira kepada mereka orang yang 35 kafir 

1 — cy* 

akudi- sungguh kata- sebagian- mengrng- orang golongan dan dari/ kepada diturun- dcnga 
perintah hanyalah kanlah nya kari yang di antara kamu kan apa yai 

© Ju \y>{\ \ a £\ % ill ©J a 

tempat dan kepa- aku ke- dengan aku me- dan Allah aku me- unti 

36 kembali da-Nya menyeru pada-Nya Dia nyekutukan tidak nyembah /ag£ 

toil 

scsudah hawa nafsu kamu dan sean- bahasa hukum/ Kami telah dan de- 

mereka mengikuti dainya Arab peraturan menumnkannya mikianlah 

0 hi 4^ ot ^ l" 44^ 


dan seorang dan seorang dari Allah dari bagi tidak pengeta- dari datang 

sungguh 37 pemel ihara tidak pel indung kamu ada huan kepadamu 


^ t Zi-j GLji 

ada dan danke- istri-istri kepada dan Kami jadi- sebelum dari beberapa Kami telal 

tidak turunan mereka kan/berikan kamu rasul mengutus 

© l ‘ii oil -aL at z>t 


38 

Kitab masa 

bagi Allah 

t.iap-2 

dengan melain 
izin kan 

dengan 
suatu ayat 

menda- untuk 
tangkan 

bagi seo¬ 
rang rasul 


, .\c— 7 T\ 

*\ 

r 

7 ' 

E > 

** 



>1. 

i * 

> 

39 

Al-kitab/ 
lauh mahfuz 

ibu/ 

pokok 

dandi 

sisi-Nya 

dan Dia me¬ 
netapkan 

Dia ke¬ 
hendaki 

apa 

yang 

AUah 

meng¬ 

hapus 




Z0C- j\ citki j U <j\,j 

atasmu maka sung- Kami wafat- atau Kami ancamkan yang sebagian Kami perlihat- apa dan 

guhbanyalah kan kamu kepada mereka kanpadamu (siksa) jika 

A S . S > // yy / / A . y T > S S A \ 

j&\ <J& 

Kamimengu- bumi/ Kami bahwa mereka apakah perhi- dan atas penyam- 

ranginya daerah datangi Kami melihat tidak 40 tungarmya Kami paiannya 

>» ^ . y s i'' , 

y Hvj*' Ot 

dan bagi ketetapan yang dapat tidak mene- dan tepi- dari 

Dia hukum-Nya menolak ada tapkan Allah tepinya 

Jr ^lyA <30 \ JiC) J3J 


y ^.<y > , ^ 



semua- 

nya 


tipu maka mi- sebelum dari orang membuat dan 

daya lik Allah mereka yang tipu-daya sungguh 41 

T XT 


perliitungan 


© j&\ & 52 ^3\ jfe; 52 Z £ eJS c 


tempat kesu- untuk crang-2 dan akan diri setiap diusa- apa Diame- 


orang-z 

42 (yang baik) da Iran siapa kafir mengetahui luakan yang ngetahui 



Wmpijngsannan.org 






























































2/ 


"• i 

iii J <L= $ ‘<^.y. id 5>T 

dengan cukuplah kata- dijadikan se- kamu (mereka) orang-orang dan 

Allah kanlah orang rasul bukan kafir yang berkata 

^ L '<Tu >r ^^ fi 5 *' i 

^ «~U£: o*J p-=====JJ-i_j j L$?r> *-U-4— 


Al-Kitab ilmu di sisinya/ dan 

mempunyai orang 


antara menjadi 

aku saksi 





^js 


Jin 


s * >• 


M 


< <- > Q. 


Jd' 


kegelapan-2 dari manusia supayakamu kepada Kami menurun- Kitab Alif 

mengelnaikan kamu kannya Lam Ra 

S A. 

■i aiVt t 4 1 


5 -^s-e di ohL jy^\ j] 


Maha- 
1 terpuji 


Maha- 

kuasa 


jalan 


ke- Tuhan dengan cahaya ke¬ 
pada mereka izin terang pada 


&Z d4i\ 4 Uj -_i c 3 aili L' 


dankece- 

lakaan 

bumi 

di 

dan apa 
yang 

langit 

di 

apa bagi- 
yang Nya 

yang Allah 

*. y> *• <• 

✓ 

4 

Sjl 

0 

^ 9 ■< 


9 

-- 

mereka lebili 
menyukai 


orang-oraug 

yang 

2 

yangsangat 

pedih 

siksaan 

dari/ 

karem 

bagi orang- 
orang kafir 


**> i I* ^ . ; i| *|r' I^I ■ 

Allah jalan dari dan mereka meng- akhirat atas dunia kehidupan 




dan mereka meng- akhirat 

halang-halangi 


iXjt GJ 0 yk. 4 k>e 


Kami dan 

mengutus tidak 


yangjauh kese- dalam mereka bengkok dan mereka 

satan itu mengingmkannya 


Allah maka/lalu kepada agaria kaum- dengan li- mela- seorang dari 

menyesatkan mereka menjelaskan nya san/ bahasa inkan rasul 

£_ 


** 

Maha- Maha- dan Diake- siapa danDiamem- Diake- siapa 

bijaksana perkasa Dia hendaki yang beri petunjuk hendaki yang 

gr-i-t xi.1' CUL l3^i 0 

keluar- a g ar dengan ayat- Musa 

kanlah ayat Kami 

pit SAJ' Ji 


Kami telah dan sesung- 
mengutus guhnya 4 

> T 


dengan 

hari-hari 


dan ingatkan- 
lah mereka 


cahaya ke- 

terang pada 


kegelapan 


dari 


kaum 

kamu 


_>JA a 


til 


yangbanyak orang yang bagi tiap- sungguh yang pada sesung- Allah 

5 bersyukur sabar tiap tanda-tanda demikian guhnya 

kebesaran 



amnnnmnnnah 


14. Ibrahim 255 


43 Dan orang orang kafir berkata, 
'Engkau (Muhammad) bukanlah se¬ 
orang rasul." Katakanlah, "Cukuplah 
Allah dan orang yang menguasai ilmu 
Al Kitab 123 menjadi saksi antara aku dan 
kamu" 


fe' 


v? - -iotjsiij 

fj IBRAHiMXp 

• c Surah ke -14 ;i 


L ; / r* y --A' 

mm 


52 ayat Makkiyyah "MM 

.■..VyAi!Swy^-V. - - w* 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, MahaPenyayang 

1. Alif Lam Ra. (Ini adalah) Kitab yang 
Kami turunkan kepadamu (Muham¬ 
mad) agar engkau mengeluarkan ma¬ 
nusia dari kegelapan kepada cahaya 
terang benderang dengan izin Tuhan, 
(yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha- 
perkasa, Maha Terpuji 

2. Allah yang memiliki apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi. Ce- 
lakalah bagi orang yang ingkar kepada 
Tuhan karena siksaan yang sangat 
berat 

3. (yaitu) orang yang lebih menyukai 
kehidupan dunia daripada (kehidupan) 
akhirat, dan menghalang-halangi (ma¬ 
nusia) dari jalan Allah dan mengingin- 
kan (jalan yang) bengkok Mereka itu 
berada dalam kesesatan yang jauh. 

4. Dan Kami tidak mengutus seorang 
rasul pun, melainkan dengan bahasa 
kaumnya,' 24 agar dia dapat member! 
penjelasan kepada mereka Maka Allah 
menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, 
dan memberi petunjuk kepada siapa 
yang Dia kehendaki Dia Yang Mahaper- 
kasa Mahabijaksana 

5 Dan sungguh, Kami telah mengutus 
Musa dengan membawa tanda-tanda 
(kekuasaan) Kami, (dan Kami permtah 
kan kepadanya) “Keluarkanlah kaum- 
mu dari kegelapan kepada cahaya 
terang benderang dan mgatkanlah me 
reka kepada hari hari Allah." 525 Sung¬ 
guh pada yang demikian itu terdapat 
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi se- 
tiap orang penyabar dan banyak her 
syukur. 


423 Ulama -ulama Ahli Kitab yang memeluk 
Islam. 

424 . Al Qur'an diturunkan dalam bahasa 
Arab, bukanlah berarti bahwa Al Qur an 
untuk bangsa Arab saja, tetapi untuk semua 
manusia 

425 . Peristiwa yang telah terjadi pada kaum- 
kaum dahulu serta nikmat dan siksaan yang 
dialami mereka 



















































































256 14. Ibrahim 

6 . Dan (ingatlah) ketika Musa berkata 
kepada kaumnya, "Ingatlah nikmat 
Allah atasmu ketika Dia menyelamat 
kan kamu dari pengikut-pengikut Fir- 
aun, mereka menyiksa kamu dengan 
siksa yang pedih, dan menyembelih 
anak anakmu yang laki laki, dan mem 
biarkan hidup anak-anak perempuan- 
mu, pada yang demikian itu suatu 
cobaan yang besar dari Tuhanmu 

7. Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu me- 
maklumkan, "Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menam 
bah (nikmat) kepadamu, tetapi jika 
kamu mengmgkari (nikmat Ku) maka 
pasti azab-Ku sangat berat." 

8 Dan Musa berkata "Jika kamu dan 
orang yang ada di bumi semuanya 
mengingkari (nikmat Allah), maka 
sesungguhnya Allah Mahakaya, Maha 
Terpuji. 

9, Apakah belum sampai kepadamu 
berita orang orang sebelum kamu 
(yaitu) kaum Nuh, Ad Samud, dan 
orang-orang setelah mereka. Tidak ada 
yang mengetahui mereka selain Allah. 
Rasui-rasul telah datang kepada mereka 
membawa bukti-bukti (yang nyata), 
namun mereka menutupkan tangan 
nya ke mulutnya (karena kebencian) 
dan berkata, ‘Sesungguhnya kami tidak 
percaya akan (bukti bahwa) kamu di- 
utus (kepada kami), dan kami benar- 
benar dalam keraguan yang mengge- 
lisahkan terhadap apa yang kamu se- 
rukan kepada kami." 

10 Rasui-rasul mereka berkata 'Apa 
kah ada keraguan terhadap Allah Pen 
cipta langit dan bumi? Dia menyeru 
kamu (untuk beriman) agar Dia meng 
ampuni sebagian dosa-dosamu dan 
menangguhkan (siksaan)mu sampai 
waktu yang ditentukan? 1 ' Mereka ber 
kata, 'Kamu hanyalah manusia seperti 
kami juga. Kamu ingin menghalangi 
kami (menyembah) apa yang dari 
dahulu disembah nenek moyang kami, 
karena itu datangkanlah kepada kami 
bukti yang nyata" 




M 


4f§ 





vr i&S 




Allah nikmat 


ingatlah 

kalian 



kepada 

kaumnya 




siksaan jelek/ mereka 

pedih menyiksa kalian 


Musa ber- dan 

kata ketika 

jj 1 

Fir'aun keluarga/ dari Dia menyela- ke- 

pengikut matkan kalian tika 


c|j (*£=»«• 


dan 

pada 


anak-anak 
perempuan kalian 




dan mereka 
membiarkan hidup 




anak-anak laki¬ 
laki kalian 


dan mereka 
menyembelih 


ketika 


memak- 

lumkan 


yang 

besar 


Tuhan 

kalian 


dari cobaan yang 

demikian itu 


dj, — 3 pJs-J-Xy J( 




sesung- 

guhnya 


kalian 

mengingkari 


dan sung- pasti Aku akan tam- 

guh jika bahkan kepada kalian 


kalian sungguh Tuhan 

bersyukur jika kalian 


1Sy&O oi JujJlj 

bumi di dan orang- kalian kalian jika Musa dan sungguh sangat azab- 

orang yang mengingkari berkata 7 keras/pedih Ku 

> 4 // // ^ ~ ^ ' " ' - ^ 

orang-orang berita datang kepa- apakah 

yang da kalian tidak B 


K 1' 


A 1 ' 


ail 


Maha. sungguh Allah 
Teipuji Mahakaya 


maka se- semu- 

sungguhnya anya 


r 


dari dan orang- _ dan dan ‘Ad Null 


dan orang- 
orang yang 


. dan 
Samud 


(yaitu) 

kaum 


’^===tX^lyA 

sebelum kalian 


o-lpu '“■& -3i -3 


dengan 
bukti-2 nyata 


rasui-rasul telah datang 
mereka kepada merek 


Allah selain mengetahui 
mereka 


tidak sesudah 
mereka 


u_> bjj^f bj, Vy bj jr g 3 .>-4^ jCj ljS> 

kalian dengan/ter- kami meng- sungguh dan mereka mulut di tangan lalu mereka 

diutus hadap apa yang ingkari kami berkata mereka dalam mereka menutupkan 


oJLS 


. •*_/ ^ j-ss 

3 ^ ** 

ber- menggeli- kepada- kalian me- terhadap keragu- benar-2 dan sung- dengan- 

kata 9 salikan nya nyerukami apa yang raguan dalam guhkami nya 


Dia 

menyeru kalian 

dan langit 

bumi 

Pen- 

cipta 

11 

Allah apakah 
terhadap 

rasui-rasul 

mereka 


J\\ 

k 

\ 


9 i*> 

ot 


& 

. 

waktu 

sampai 

dan Dia menang¬ 
guhkan kalian 

dosa-dosa 

kalian 

dari 

kepada 

kalian 

untuk member! 
ampunan 


Si 

SjXJ ^ 

% -5i 



& ^2 
.< 

kalian meng¬ 
halangi kami 

agar 

kalian meng- seperti 

hendaki kami 

manu- ha- 
sia nyalah 

kalian 

tidak ir^reka 
lain berkata 

ditentu¬ 

kan 


UlA tsiti ip: li^ 


o- 


10 


yang 

nyata 


bukti 


maka datang- nenek mo- me- adalah dari apa 

kan kepada kam yang kami nyembah yang 






































































u I 



a 


\r isy^j 

a 5S -}\ & -i $ cJ6 


MM 


Allah akan 
tetapi 


seperti 

kalian 


manusia ha- kami tidak rasul-rasul kepada berkata 
nyalah lain mereka mereka 


ptz\i o' 0 


kami mendatang- untuk bagi ada 

kan pada kalian kami 


SyLp'i ii j£; 4 2ii osu Sf) oJLIi. 


orang-orang 
yang beriman 


maka hendaknya Allah dan atas/ Allah dengan melain- dengan 

bertawakal kepada izin kan bukti 

LlJlwwu to-Ajb ail* ijp •* hJ *- 4 -? C2 


jalan Dia telah mem- dan/ pada- Allah atas/ 
kami beri petunjuk hal sungguh kepada 


kami ber- untuk bagi dan 

tawakal tidak kami mengapa 11 


l 'ojip\ $y$ jil s B ^ 


>> 


V ^ 


orang-orang hendaknya Allah dan atas/ kalian sakiti apa atas dan sungguh kami 

yang bertawakal berserahdiri kepada kami yang akanbersabar 



Si' iij © 


sungguh kami akan 
mengusir kalian 


orang-orang dan 

yang berkata 12 



) <s~y^ Al* cl 


> > > 




akan binasakan mereka mereka mewahyukan kami 

& 


kembali 


geri kami 


U°3^ <J) h 



bumi/ 

negeri 


dan sungguh Kami 
akan tempatkan kalian 


13 


dan mereka mohon aneaman- dan hadirat- takut bagi demikian 

kemenangan 14 Ku takut Ku orang itu 


HbJ b*' 


\'4 

1 3 % 




dan dia akan Jahanam bela- dari keras oiangyang semua dan 

diberiminum kangnya 15 kepala sewenang-2 binasalah 

* .* A 1 




Jd h* 


dia mene- 
lannya 


dan hampir-hampir ja menghirupnya 

(air nanah itu) 


nanah 


16 


air dari/ 


•> s 





dan 

dari 

orang dia 

yang mati 

dan 

tidaklah 

tempat' 

penjuru 

segenap/ dari maut 

setiap kematian 

dandatang 

kepadanya 

, -" 
■>4£4 



© £& ^U> 

WSs 

dengan/kepada 
Tuhan mereka 

mereka orang-orang 

kafir yang 

peram- 

pamaan 

yangkeras/ azab 

17 berat 

bela- 

kangnya 

OJjJju 

*5 

4 a 



mereka 

kuasa 

ti- musim 

dak angin 

hari pada 

angin 

dengan- meniup seperti 

nya keras abu 

amalan-2 

mereka 


m 






sSf 

* 

Jp 

i J-y 
b* r* 


Dia ke- 

siapa 

atas/ 

memberi 


hendaki 

yang 

kepada 

karunia 


✓ 

*4 


t 1 r> 

h I 


sungguh Kami Tuhan kepada maka agama dalam/ kalian akan atau bumi/ne- ■■£? 


orang-orang 
yang zalim 

\j © Xj^j dsfc-j C/\2d vl3U- cA AbUi 


© A-A 


s* 




> li. 


3. 


yang 

kesesatan 

dia 

demikian 


mereka 

dari 

18 jauh 


(adalah) 

itu 

sedikitpun 

usahakan 

apa yang 



ip®^ 






kampungsannah. ora 


14. Ibrahim 257 

11. Rasul-rasul mereka berkata kepada 
mereka, "Kami hanyaiah manusia seper¬ 
ti kamu tetapi Allah memberi karunia 
kepada siapa yang Dia kehendaki di 
antara hamba hamba Nya Tidak pan- 
tas bagi kami mendatangkan suatu 
bukti kepada kamu melainkan dengan 
izin Allah Dan hanya kepada Allah saja 
hendaknya orang yang beriman ber 
tawakal. 

12. Dan mengapa kami tidak akan 
bertawakal kepada Allah, sedangkan 
Dia telah menunjukkan jalan kepada 
kami, dan kami sungguh, akan tetap 
bersabar terhadap gangguan yang 
kamu lakukan kepada kami Dan hanya 
kepada Allah saja orang yang bertawa 
kal berserah diri,” 

13. Dan orang orang kafir berkata 
kepada rasul rasul mereka, ’Kami pasti 
akan mengusir kamu dari negeri kami 
atau kamu benar benar kembali kepada 
agama kami." Maka Tuhan mewahyu 
kan kepada mereka “Kami pasti akan 
membinasakan orang yang zalim itu. 

14. Dan Kami pasti akan menempatkan 
kamu di negeri negeri itu setelah mere¬ 
ka Yang demikian itu (adalah untuk) 
orang-orang yang takut (menghadap) 
ke hadirat-Ku dan takut akan ancaman- 
Ku.“ 

15. Dan mereka memohon diberi ke¬ 
menangan dan binasalah semua orang 
yang berlaku sewenang wenang lagi 
keras kepala, 

16. Di hadapannya ada neraka Jaha¬ 
nam dan dia akan diberi minuman 
dengan air nanah, 

17. diteguk teguknya (air nanah itu) 
dan dia hampir tidak bisa menelannya 
dan datanglah (bahaya) maut kepada 
nya dari segenap penjuru, tetapi dia 
tidak juga mati, dan di hadapannya 
(masih ada) azab yang berat 

18. Perumpamaan orang yang ingkar 
kepada Tuhannya, perbuatan mereka 
seperti abu yang ditiup oleh angm keras 
pada suatu hari yang berangin ken 
cang. Mereka tidak kuasa (mendatang 
kan manfaat) sama sekali dari apa yang 
telah mereka usahakan (di dunia) Yang 
demikian itu adalah kesesatan yang 
jauh. 












































































































258 


14. Ibrahim 


19 Tidakkah kamu memperhatikan, 
bahwa sesungguhnya Allah telah men- 
ciptakan langit dan bumi dengan hak 
(benar)? Jika Dia menghendaki, niscaya 
Dia membinasakan kamu dan men- 
datangkan makhluk yang baru (untuk 
menggantikan kamu), 

20 . dan yang demikian itu tidak sukar 
bagi Allah. 

21. Dan mereka semua (di padang 
Mahsyar) berkumpul untuk meng 
hadap ke hadirat Allah, lalu orang yang 
lemah berkata kepada orang yang 
sombong, "Sesungguhnya kami dahulu 
adalah pengikut pengikutmu. maka 
dapatkah kamu menghindarkan kami 
dan azab Allah (walaupun) sedikit saja?" 
Mereka menjawab, "Sekiranya Allah 
memberi petunjuk kepada kami, 
niscaya kami dapat memberi petunjuk 
kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah 
kita mengeluh atau bersabar Kita tidak 
mempunyai tempat untuk melarikan 
diri." 

22 Dan setan berkata ketika perkara 
(hisab) telah diselesaikan, "Sesungguh¬ 
nya Allah telah menjanjikan kepadamu 
janji yang benar dan aku pun telah 
menjanjikan kepadamu tetapi aku me 
nyalahmya Tidak ada kekuasaan bagi- 
ku terhadapmu, melainkan (sekadar) 
aku menyeru kamu lalu kamu mema 
tuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah 
kamu mencerca aku, tetapi cercalah 
dirimu sendiri Aku tidak dapat meno- 
iongmu dan kamu pun tidak dapat 
menolongku Sesungguhnya aku tidak 
membenarkan perbuatanmu mem- 
persekutukan aku (dengan Allah) sejak 
dahulu." Sungguh orang yang zalim 
akan mendapatsiksaan yang pedih. 

23. Dan orang yang beriman dan me- 
ngerjakan kebajikan dimasukkan ke 
dalam surga surga yang mengalir di 
bawahnya sungai sungai Mereka kekal 
di dalamnya dengan seizin Tuhan me¬ 
reka Ucapan penghormatan mereka 
dalam (surga) itu ialahsa/am,‘ !26 

24. Tidakkah kamu memperhatikan 
bagaimana Allah telah membuat pei- 
umpamaan kalimat yang baik 427 seperti 
pohon yang baik, akarnya kuat dan 
cabangnya (menjulang) ke langit, 



426. Artinya selamat dari segala bencana. 

427. Termasuk kalimat yang baik ialah kali- 
mat tauhid, yaitu segala ucapan yang menye¬ 
ru kepada kebajikan dan mencegah kemung- 
karan serta perbuatan baik. Kalimat tauhid, 
seperti kalimat La ilaha illallah. 


| \t j 








113 u g- L \j ai ^£,1 j y 


Diake- jika dengan 

dan 


langit 

telah men- Allah 

bahwa 

kau per- apakah 
hatikan tidak 

hendaki 

benar 

bumi 


eiptakan 

sungguh 

9 S' 

is jp 


Cj 


* , - 

* 


9 

-Y' 

ubj 

y *•—9 


sukar/ 

Allah atas/ 

demi- 

dan 


yang 

dengan 

dan Dia 

Dia menghilang- 

berat 

bagi 

kian itu 

tidaklah 

19 

baru 

makhluk 

datangkan 

kan kalian 


"cjil 3(2 lip m 0 

mereka kepada orang- orang-orang maka/lalu semua- * kepada dan mereka 

sombong orang yang yang lemah berkata nya Allah menghadap 20 


aili I?* ^L£===> IS). 

Allah azab dari dari melepas- kalian maka peng- bagi adalah sunggi 

kami kan diri apakah ikut kalian kami 


atas/bagi sama 

kami saja 


benar-2 kami 
tunjuki kalian 


Allah menun- sean- mereka sedikit pun 

Juki kami dainya menjawab 


ikh\ Mj <S 

setan dan 

berkata 21 


// / y 




: U U p lip 

tempat dari bagi tidak kami atau apakah kami 

berlari kami ada bersabar mengeluh 

'-A S 

dan aku menjan- yang janji telah menjanjikan Allah sesung- perkataan/ diputus- tatkala 

jikan kepada kalian benar kepada kalian guhnya hukuman kan 

2*i " 


C \ 

y^^jj J&j aiii 

dan aku menjan- yang janji telah menjanjikan 

kan kepada kalian benar kepada kalian 

oi % pi g u 

akumenye- bah- melain- kekua- dari atas bagiku ada dan lalu aku menyalahi 

ru kalian wa kan saan kalian tidak janji kepada kalian 




SS £ 




aku tidak- 
lah 


diri kalian dan kalian men- maka bagiku lalu kalian 

sendiri celalah eela aku jangan memperkenankan 


> 




Ul 



terhadap aku 

apa yang ingkar 


i & p=pp 


sungguh dapat 

aku menolong aku 


kalian dan 
tidaklah 


dapat menolong 
kalian 


$$ 4>u£ p P*j4)i U 

bagi orang-orang sesung- sejak kalian memper- 

mereka yarg zalim guhnya dahulu sekutukanku 

pPt \juSj p p4j 0 


y an S siksaan bagi 
pedih mereka 


ke dalam 
surga 


kebajikan/ 

saleh 


dan (mereka) (mereka) orang-orang dan dima- 

beramal beriman yang sukkan 


22 


** 9 71 j/. ^9 I 1 ■T' j I \“ r 9 — 9 _ 9 ** 


\ J' 


penghormat- Tuhan dengan di da- 
an mereka mereka izin lamnya 


mereka 

kekal 


sungai- bawah- dari mengalir 

sungai nya 



pr 

y 

y 

$ 


mem- 

bagai- 

kamu per- 

tidak 


buat 

mana 

liatikan 

kah 

23 


* u 

. 

/ 

9 | 



$■ \s 


pi % 

salam/ di dalam 
sejahtem nya 

"*~y y*. / / s S’ ^ S y^* 

fp —iJl (3 


24 


langit 


di/ dan ca¬ 
ke bangnya 


kokoh 


akamya 


yang 

baik 


seperti 

pohon 








































































































4>i£^3 


4J4\ 

pemmpamaan- Allah 


h,. s' # ' 


perumpamaan 


dan 

membuat 


t ■ f » '-‘Sy \'"[V i 

03 U tfe: Uy 

tuhan- dengan masa/ setiap makanannya/ ia membe- 

nya izin musim buahnya rikan 


^ & &> <2 


yang 

jelek 





kalimat dan pemm¬ 
pamaan 25 


tegak 


(mereka) ingat/ 
mengambil pelajaran 


agar 

mereka 


h* 

$ 

3 

dfji\ 



*e " -a 

dari 

bagi- 

nya 

tidak 

ada 

bumi 

atas per¬ 
mukaan 

dan 

dicabut yang 

jelek 


bagi 

manusia 


seperti 

pohon 



j O.&I 

^ ** J* 

Jjifu 

\p\ 

s' 

- 4»* 

ai 

^ ** 


kehi¬ 

dupan 

da- tetap/ 

lam teguh 

dengan 

ucapan 

mereka 

beriman 

orang-orang 

yang 

Allah mene- 

guhkan 

26 


iiii 




0% 

dan 

berbuat 

orang-orang 
yang zalim 

Allah 

dan menye¬ 
satkan 

akhirat 

dandi 

di dunia 


or i\ 332 oj' Ji 3 ^ 


keka- Allah nikmat mereka orang-2 kepa- kamu tidak- 
firan meraikar yang da lihat kah 


Diake- apa Allah 

27 hendaki yang 

> ✓ % -S ■ 


.'is'" ^ i"i\ i.Kii 

danse- mereka me- neraka kebi- tempat/ kaum dan mereka 

buruk-2 masukinya Jahanam 28 nasaan rumah mereka menempatkan 

^ * *' —■ ^ ' 


J5 ‘i&i £ liU? Kto A &~5 0 J£2i 


kata- jalan- 

kanlah Nya 


dari supaya mereka sekutu- bagi dan mereka 
menyesatkan sekutu Allah menjadikan 


29 

"ol. S 1. ’i A, <■ ^ tf.-f ,»>£ 

dyjjl <_£aL_aJ Js © jU-Jl Jj ^====>JyyA oj3 \yC 


tempat 

menetap 




orang-2 kepada kata- neraka ke- 

yang hamba-2-Ku kanlah 30 pada 


tempat kem- maka senang-2Iah 

ball kalian sungguh kalian 


p-4 ^jj li-j, 13 *-£iJ \ 0-^ ^ 1 y~* 


> -r c 


»> ✓; 


danterang- dengan ter- Kami rezekikan dari/seba- dan mereka 

terangan sembunyi kepada mereka gian apa menginfakkan 


salat 


mereka mereka 

mendirikan beriman 


/</ 




J>k- ls% Alii J-Li- J £?i fji 3^ cl3 3353 

riencip- \ang Allah per 

takan 31 bi 

gJ4S c 


mencip- \ang Allah persaha- dan di da- jual ti- hari akan bah- sebelum 

takan 31 batan tidakada lamnya bell dak datang wa 




lalu Dia air/ 

mengeluarkan hujan 


langit 


dari dan Dia 

menumnkan 


dan 

bumi 


langit 


(Sy*iS J lisj?I J Cj JT^i (jtj. 


untuk iaberlayar/ bahtera 
berjalan 


untuk dan Dia me- untuk sebagai 
kalian nundukkan kalian rezeki 


buah- 

buahan 


dari dengan- 
nya 


p>J (ry p>J *jr A \ 3 

bagi danDiatelah sun^i- untuk dan Dia dengan perin- lautan di 

kalian menundukkan 32 sungai kalian menundukkan tah-Nya 

© .k2n 


33 


dan 

siang 


malam bagi danDiatelah keduanya dan 

kalian menundukkan tetap bercdar bulan 


matahari 


l 


t, 

Vt 

YT 


1 


i vSJ 




i 



14. Ibrahim 259 

25. (pohon) itu menghasilkan buahnya 
pada setiap waktu dengan seizin Tuhan- 
nya Dan Allah membuat perumpama- 
an itu untuk manusia agar mereka 
selalu ingat. 

26. Dan perumpamaan kalimat yang 
buruk'" 8 seperti pohon yang buruk, 
yang telah dicabut akar-akarnya dari 
permukaan bumi; tidak dapat tetap 
(tegak) sedikit pun. 

27 Allah meneguhkan (iman) orang- 
orang yang beriman dengan ucapan 
yang teguh 1M (dalam kehidupan) di 
dunia dan di akhirat; dan Allah me¬ 
nyesatkan orang-orang yang zalim dan 
Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. 

28. Tidakkah kamu memperhatikan 
orang-orang yang telah menukar 
nikmat Allah dengan ingkar kepada 
Allah dan menjatuhkan kaumnya ke 
lembah kebinasaan?, 

29. yaitu neraka Jahanam; mereka ma- 
suk ke dalamnya; dan itulah seburuk 
buruktempat kediaman 

30. Dan mereka (orang kafir) itu telah 
menjadikan tandingan bagi Allah untuk 
menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. 
Katakaniah (Muhammad), ’Bersenang- 
senanglah kamu, karena sesungguhnya 
tempat kembalimu ke neraka." 

31. Katakaniah (Muhammad) kepada 
hamba-hamba Ku yang telah beriman, 
"Hendaklah mereka melaksanakan 
salat menginfakkan sebagian rezeki 
yang Kami berikan secara sembunyi 
atau terang-terangan sebelum datang 
hari, ketika tidak ada lagi jual bell dan 
persahabatan.' 

32 Allah-lah yang telah menciptakan 
langit dan bumi dan menurunkan air 
(hujan) dari langit kemudian dengan 
(air hujan) itu Dia mengeluarkan ber- 
bagai buah-buahan sebagai rezeki un- 
tukmu; dan Dia telah menundukkan 
kapal bagimu agar berlayar di lautan 
dengan kehendak-Nya, dan Dia telah 
menundukkan sungai-sungai bagimu. 

33. Dan Dia telah menundukkan mata¬ 
hari dan bulan bagimu yang terus-me- 
nerus beredar (dalam orbitnya); dan 
telah menundukkan malam dan siang 
bagimu. 


428. Termasuk dalam kalimat yang buruk 
ialah kufur, syirik, segala perkataan yang 
tidakbenardan perbuatan yang tidak balk. 

429. Yang dimaksud ucapan-ucapan yang 
teguh di sini ialah kalimat tayyibah yang 
disebut dalam ayat 24. 










































































































260 14. Ibrahim 

34. Dan Dia telah memberikari kepada- 
mu segala apa yang kamu mohonkan 
kepada-Nya. Dan jika kamu meng 
hitung nikmat Allah, niscaya kamutidak 
akan mampu menghitungnya Sung 
guh, manusia itu sangat zalim dan 
sangat mengingkari (nikmat Allah) 

35. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim ber 
doa, Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini 
(Mekah), negeri yang aman, dan jauh- 
kanlah aku beserta anak cucuku agar 
tidak menyembah berhala. 

36 Ya Tuhan, berhala berhala itu telah 
menyesatkan banyak dan manusia. 
Barang siapa mengikutiku maka orang 
itu termasuk golonganku, dan barang 
siapa mendurhakaiku, maka Engkau 
Maha Pengampun, Maha Penyayang 

37. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah 
menempatkan sebagian keturunanku 
di lembah yang tidak mempunyai 
tanam tanaman di dekat rumah Eng 
kau (Baitullah) yang dihormati, ya 
Tuhan (yang demikian itu) agar mereka 
melaksanakan salat maka jadikanlah 
hati sebagian manusia cenderung ke 
pada mereka dan berilah mereka rezeki 
dari buah buahan, mudah mudahan 
mereka bersyukur. 

38 Ya Tuhan kami, sesungguhnya Eng 
kau mengetahui apa yang kami sem 
bunyikan dan apa yang kami tampak 
kan; dan tidak ada sesuatu pun yang 
tersembunyi bagi Allah baik yang ada 
di bumi maupun yang ada di langit 

39 Segala puji bagi Allah yang telah 
menganugerahkan kepadaku di hari 
tua(ku) Isma'i! dan Ishaq. Sungguh, 
Tuhanku benar-benar Maha Men- 
dengar (memperkenankan) doa 

40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan 
anak cucuku orang yang tetap melak 
sanakan salat, ya Tuhan kami, per- 
kenankanlah doaku. 

41. Ya Tuhan kami, ampumSah aku dan 
kedua ibu bapakku dan semua orang 
yang beriman pada hari diadakan 
perhitungan (han kiamat)." 

42. Dan janganlah engkau mengira 
bahwa Allah lengah dari apa yang di- 
perbuatoleh orang yang zalim Sesung 
guhnya Allah menangguhkan mereka 
sampai hari yang pada waktu itu mata 
(mereka)terbelalak. 






























































































14. Ibrahim 


261 


43. mereka datang tergesa gesa (me 
menuhi panggilan) dengan mengang- 
kat kepalanya sedang mata mereka 
tidak berkedip-kedip dan hati mereka 
kosong 

44. Dan berikaniah peringatan (Mu¬ 
hammad) kepada manusia pada han 
(ketika) azab datang kepada mereka, 
maka orang yang zalim berkata “Ya 
Tuhan kami, berilah kami kesempatan 
(kembali ke dunia) waiaupun sebentar 
niscaya kami akan mematuhi seruan 
Engkau dan akan mengikuti rasul- 
rasul." (Kepada mereka dikatakan), 
'Bukankah dahulu (di dunia) kamu telah 
bersumpah bahwa sekali-ka!i kamu 
tidakakan binasa 7 

45. Dan kamu telah tinggal di tempat 
orang yang menzalimi diri sendiri, dan 
telah nyata bagimu bagaimana Kami 
telah berbuat terhadap mereka dan 
telah Kami berikan kepadamu beberapa 
perumpamaan." 

46 Dan sungguh, mereka telah mem 
buat tipu daya padaha! Allah (menge- 
tahui dan akan membalas) tipu daya 
mereka Dan sesungguhnya tipu daya 
mereka tidak mampu melenyapkan 
gunung-gunung. 430 

47, Maka karena itu jangan sekali-kali 
kamu mengira bahwa Allah mengirig 
kari janji-Nya kepada rasul-rasul-Nya 
Sungguh, Allah Mahaperkasa dan 
mempunyai pembalasan. 

48 (Yaitu) pada hari (ketika) bumi di- 
ganti dengan bumi yang lain dan (demi • 
kian pula) langit, dan mereka (manusia) 
berkumpul (di padang Mahsyar) meng 
hadap Allah Yang Maha Esa, Mahaper 
kasa 

49. Dan pada hari itu engkau akan me- 
lihat orang yang berdosa bersama- 
sama diikat dengan be’enggu. 

50 Pakaian mereka dari cairan aspal 
dan wajah mereka ditutup oleh api 
neraka 

51 agar Allah memberi balasan kepa¬ 
da setiap orang terhadap apa yang dia 
usahakan Sungguh, Allah Mahacepat 
perhitungan-Nya. 

52. Dan (AI Qur’an) ini adalah penjelas 
an (yang sempurna) bagi manusia, agar 
mereka diberi peringatan dengannya. 
agar mereka mengetahui bahwa Dia 
adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar 
orang yang berakal mengambi! pelajaran 


430 Ayat-ayat (syariat) Allah yang kokoh 
seperti gunung 














































































262 15. Al-Hijr 


AL-HIJR 

Surah ke -15 ^ 

99 ayat. Makkiyyah 


Dengsn nama Allah Yang Maha 
Pengasih Maha Penyayang , 

1. AhfLam Ra (Surah) ini adalah (seba 
gian dari) ayat-ayat Kitab (yang sem 
purna) yaitu (ayat-ayat) AI Qur'an yang 
memberi penjelasan. 

JUZ14 

2. Orang kafir itu kadang kadang (nanti 
di akhirat) mengmginkan sekiranya 
mereka dahuiu (di dunia) menjadi 
orang muslim. 

3. Biarkanlah mereka (di dunia ini) 
makan dan bersenang-senang dan di- 
ialaikan oleh angan-angan (kosong) 
mereka, kelak mereka akan mengetahui 
(akibat perbuatannya). 

4. Dan Kami tidak membinasakan suatu 
negeri meiainkan sudah ada ketentuan 
yang ditetapkan baginya. 

5. Tidak ada suatu umat pun yang da- 
pat mendahului ajalnya, dan tidak 
(pula) dapat meminta penundaan(nya). 

6. Dan mereka berkata, "Wahai orang 
yang kepadanya diturunkan AI Qur'an, 
sesungguhnya engkau (Muhammad) 
benar benar orang gila 411 

7. Mengapa engkau tidak mendatang- 
kan maiaikat kepada kami, jika engkau 
termasukorang yang benar?" 

8. Kami tidak menurunkan maiaikat 
meiainkan dengan kebenaran (untuk 
membawa azab) dan mereka ketika itu 
tidak diberikan penangguhan. 

9. Sesungguhnya Kamilah yang me 
nurunkan AI Qur'an dan pasti Kami 
(pula) yang memeliharanya, 422 

10 Dan sungguh, Kami telah mengu- 
tus (beberapa rasui) sebelum engkau 
(Muhammad) kepada umat-umat ter 
dahuiu. 

11. Dan setiap kali seorang rasui da- 
tang kepada mereka mereka selalu 
memperolok-olokkannya 

12 Demikianlah, Kami memasukkan- 
nya (olok olok itu) ke dalam hati orang 
yang berdosa, 

13. mereka tidak beriman kepaaanya 
(Al-Qur an) padahal telah berlalu 
sunnatullah' 33 terhadap orang orang 
terdahulu, 

14. Dan kalau Kami bukakan kepada 
mereka salah satu pintu langit, lalu 
mereka terus menerus naikkeatasnya, 

15. tentulah mereka berkata, “Sesung¬ 
guhnya pandangan kamilah yang di 
kaburkan, bahkan kami adalah orang 
yangterkenasihir." 


431. Kata-kata ini diucapkan oleh orang kafir 
Mekah kepada tJatar Muhammad saw seba 
gai ejekan. 

432. Ayat ini memberikan jaminan tentang 
kesutian dan kemurnian AI Qur'an selama- 
lamanya 

433 Sunnatullah di sir» ialah membinasakan 
orang yang mendustakan rasui. 



< •> 


S'- z 


gkJu j) 


mereka 

makan 


biarkanlah 

mereka 


orang-orang 

muslim 


dahuiu sean- 

mereka dainya 


(mereka) 

kafir 


^ * 
dull 

orang-2 

yang 


T" >v 


Kami mem- dan 

binasakan tidak 


mereka 

mengetahui 


maka 

kelak 


angan- dan mela- dan mereka 

angan laikan mereka bersenang-2 


* Ot Uzj {jA 


suatu dari menda- tidak 
umat hului 


yangdimaklumi/ kitab/ke- bagi- melain- suatu dari 

4 ditetapkan tentuan nya kan negeri 


X “ 

& 

IfAft yiij Q 

f— 

d Hr ©'^-4 


XX X’ 

atas- 

nya 

diturun- orang 

kan yang 

wahai dan mereka 

berkata 5 

meng- 

undutkan 

dan tidak 
dapat 

ajalnya 

©r 

^ £ > 

c i 


•<•£. 

%\ 

kamu 

adalah 

jika dengan 

maiaikat 

kamu datang tidak meng- 
kepada kami apa 

benar-2 

6 orang gila 

sungguh 

kamu 

peringatan 

(Al-Qur’an) 


13^ taj ^ Vj. 2 SC £ _lLJ\ ciyi U Cxi c 


adalah 

mereka 


dan/ 

tidak 


dengan melain- maiaikat 
benar kan 


Kami tidak 
turunkan 7 




orang-orang dari/ 
yang benar termasuk 


© ojkl 2 131 © 0 

benar-2penjaga bagi- dan sung- peringatan Kami me- Kami sungguh orang-2 yang tiba-2/ 

9 yang memelihara nya guh Kami (Al-Qur’an) nurunkan Kami 8 diben tangguh ketika itu 


9 **? 

ot 

(Ti- 

£j 



3 


9 

bt 


*xx . 

ASlj 

dari 

datang kepa¬ 
da mereka 

dan 

tidak 

(orang-orang) 
10 yang terdahulu 

bangsa/ 

umat-2 


sebelum 

kamu 

dari 

Kami telah 
mengutus 

dan 

sungguh 


Q. OUT © it ill Jj45 


ke Kami me- demikian- 
dalam masukkannya lah 


mereka mem- 
perolok-olok 


dengannya/ adalah melain- seorang 

kepadanya mereka kan rasui 


cSliVI 


slii- 

»/x 

t 

^ > <»> 
Ojr£t 

orang-2 

dahuiu 

ketentuan/ 

sunnatullah 

telah 

berlalu 

dan 

sungguh 

dengan¬ 

nya 

mereka 

beriman 




orang-orang 
5 Dei ” 




12 yang berdosa 


hati 


tSZZM ©i Cf % (J 




mereka ke da- maka mere- 

terusnaik lamnya ka adalah 

£ 


langit 


dari pintu- atas Kami dan sean- 

pintu mereka bukakan dainya 13 


© ft ft j? Zftft l2i 13 IU © 


(orang-orang) kaum kami bah- penglihat- 
15 yang tersihir kan an kami 


dikabur- sesung- tentu mere- 

kan guhnya ka berkata 14 

hanyalah 



























































































16 


pende- 

ngaran 



. y \ y y < 

l a*-} Jr* 

.O' 

4 

bagi orang-orang 
yang memandang 

dan Kami 
menghiasinya 

gugusan 

bintang 

langit 

di 

\ 3/u«i ry> 

> 

VI © 

* v < 

’ SrSrj 


mencuri siapa 

(setan) 

kecuali 

17 

yang 

terkutuk 

setan 

tiap- 

tiap 


menjadikan guhnya 

r \' 1 tr. "" 

ot 


tiap- dari dan Kami 


di daiamnya/ dan Kami Kami ben- 
pa dany a letakkan tangkannya 


dan 

bum! 


ji\ il££S © pjj? ^ 65 fe <S?£> 


di da- untuk dan Kami telali menurut se- tiap-2/ dari di da- dan Kami gimung- 

lamnya kalian menjadikan 19 ukuran suatu segala lamnya tumbuhkan gunung 


bile; Vi (Sij © ^ 

djsisi melain- sesuatu dari dan sebagaipem- kepada- bukan danorang keperluan 

Kami kan tidak 20 beri rezeki nya kalian (makhlnk) hidup 




‘4 jl£\ tC j]EB S* GIJ6 


bagi- kalian dan ii- lain Kami beri minum air 
nya daklah kalian dengannya 


langit dari laluKami untuk me- 
turunkan ngawinkan 


© J 1 <i>2 tij © 


23 

fft 


yang dan dan Kami j£ami sungguh dan sung- dengan per- 

mewarisi Kami matikan hidupkan Kami guh Kami 22 bendaharaan 


-fl. £220 ££ x&j 

orang-orang Kami me- dan diantara orang-orang Kami me- dan 

kemndian ngetahui sungguh kalian terdahuhi ngetahui sungguh 

J I Uilsi- jcV" aj\ 0<j? 


24 


manusia 

Kami telah 
ciptakan 

dan 

sungguh 25 

Maha Me¬ 
ngetahui 

Maha- sungguh akan mengum- 
bijaksana Dia pulkan mereka 

Dia Tuhan 
kamu 

dan 

sungguh 

i 

9 

65 

> \ z<y 

Wj 

© 

> » ^ v"" * *» 


9 

05 

api 

dari 

sebe- dari 
hamnya 

Kami telah 
menciptakannya 

dan 

26 

yang lumpur dari 

berbentuk hitam 

tanah liat 
yang kering 

dari 


& && 4; ^ ^ 


dari tnanu- Yang men- sungguh 
sia ciptakan Aku 


ikat 


Tuhan ber- dan 

kann firman tatkala 27 


yang sangat 
panas 


» . (Xs r. u \ „> , -s |// *■- Yi'T' 

4*3 Ijb %”;J « La-»- JlvaWo 




i ^ f-'' 


dari keda- danAku Akutelahme- maka yang ber- lumpur dari tanahlial 

lamnya tiupkan nyempurnakan tatkala 28 bentuk hitam yang kering 




>4 


r 


frn, y „ * » -V 


semuanya para 

malaikat 

© 



orang-orang 

31 

'Siiass 

yang bersujud 

. -A 


maka ber- dalam keadaan kepa- maka tun- ruh-Ku 

sujudlah 29 bersujud danya duklah kalian 


**i djxjA 


bersama- adalah untuk ia Iblis kecu- 
sama ia enggan all 30 


sehiruh- 

nya 


<::> 




.-----..- — 


^y ** 5- 

$-\ y u 

( 


yang 

18 nyata 

nyala 

ap 

lalu mengikuti/ 
mengejamya 

1 '4- 
ml 


utajtj 0 ^2 ^51 •§[ ig £J>- 

angin dan Kami telah yang dengan melain- Kamitu- dan yang 

utus/meniup 21 tertentu ukuran kan rankaiinya tidak menyimpannya 



ampijngsannan.org 


15. Al-Hijr 263 

16 Dan sungguh, Kami telah men 
ciptakan gugusan bintang di langit dan 
menjadikannyaterasa indah bagi orang 
yang memandang(nya), 

17 dan Kami menjaganya dari setiap 
(gangguan) setan yang terkutuk, 

18 kecuali (setan) yang mencuri-curi 
(berita) yang dapat didengar (dari ma 
laikat) lalu dikejar oleh semburan api 
yang terang 

19. Dan Kami telah menghamparkan 
bumi dan Kami pancangkan padanya 
gunung-gunung serta Kami tumbuh¬ 
kan di sana segala sesuatu menurut 
ukuran. 

20 Dan Kami telah menjadikan pada¬ 
nya sumber-sumber kehidupan untuk 
keperluanmu. dan (Kami ciptakan pula) 
makhluk-makhluk yang bukan kamu 
pemberi rezekmya. 

21 Dan tidak ada sesuatu pun, melain- 
kan pada sisi Kamilah khazanahnya 434 
Kami tidak menurunkannya melainkan 
dengan ukuran tertentu. 

22 Dan Kami telah memupkan angin 
untuk mengawinkan 435 dan Kami turun- 
kan hujan dari langit, lalu Kami beri 
minum kamu dengan (air) itu, dan bu- 
kanlah kamu yang menyimpannya 

23. Dan sungguh, Kamilah yang meng 
hidupkan dan mematikan dan Kami 
(pulalah) yang mewarisi. 

24 Dan sungguh, Kami mengetahui 
orang yang terdahulu sebelum kamu 
dan Kami mengetahui pula orang yang 
terkemudian. 

25. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dia 
lah yang akan mengumpulkan mereka. 
Sungguh, Dia Mahabijaksana, Maha 
Mengetahui. 

26. Dan sungguh, Kami telah mencip 
takan manusia (Adam) dari tanah hat 
kering dari lumpur hitam yang diberi 
bentuk. 

27 Dan Kami telah menciptakan jin 
sebelum (Adam) dari api yang sangat 
panas 

28. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu 
berfirman kepada para malaikat, “Sung 
guh, Aku akan menciptakan seorang 
manusia dari tanah liat kering dari lum¬ 
pur hitam yang diberi bentuk. 

29 Maka apabila Aku telah menyem- 
purnakan (kejadian)nya, dan Aku telah 
memupkan ruh (ciptaan) Ku ke daiam¬ 
nya, maka tunduklah kamu kepadanya 
dengan bersujud. 436 

30. Maka bersujudlah para malaikat itu 
semuanya bersama sama 

31. kecuali Iblis. la enggan ikut bersa- 
ma-sama para (malaikat) yang sujud itu 


434. Segala sesuatu itu sumbernya dari AJIah 
swt 

435 Awan tanaman dansebagainya 






































































































264 15. Al-Hijr 

32 Dia (Allah) berfirman, "Wahai Iblis! 
Apa sebabnya kamu (tidak ikut) sujud 
bersama mereka?" 

33. la (Iblis) berkata, 'Aku sekali-kali 
tidak akan sujud kepada manusia yang 
Engkau telah menciptakannya dari 
tanah hat kering dari lumpur hitam 
yang diberi bentuk * 

34. Dia (Allah) berfirman, "(KaSau be 
gitu) keluarlah dari surga, karena se- 
sungguhnya kamu terkutuk, 

35. dan sesungguhnya kutukan itu 
tetapmenimpamusampaiharikiamat' 

36 la (Iblis) berkata, Ya Tuhanku, 
(kalau begitu) maka berilah penang 
guhan kepadaku sampai hari (manusia) 
dibangkitkan." 

37. Allah berfirman, "(Baiklah) maka se¬ 
sungguhnya kamu termasuk yang di¬ 
beri penangguhan 

38. sampai hari yang telah ditentukan 
(kiamat)." 

39. la (Iblis) berkata, 'Tuhanku, oleh ka¬ 
rena Engkau telah memutuskan bahwa 
aku sesat, aku pasti akan jadikan (keja- 
hatan) terasa indah bagi mereka di 
bumi, dan aku akan menyesatkan mere¬ 
ka semuanya, 

40 kecuali hamba-hamba Mu yang 
terpilih di antara mereka.” 

41. Dia (Allah) berfirman, 'Ini adalah 
jalan yang lurus (menuju) kepada-Ku * 

42. Sesungguhnya kamu (Iblis) tidak 
kuasa atas hamba-hamba-Ku, kecuali 
mereka yang mengikutimu, yaitu orang 
yang sesat 

43. Dan sungguh, Jahanam itu benar- 
benar (tempat) yang telah dijanjikan 
untuk mereka (pengikut setan) semua¬ 
nya, 

44. (Jahanam) itu mempunyai tujuh 
pintu Setiap pmtu (telah ditetapkan) 
untukgolongantertentu dari mereka. 

45 Sesungguhnya orang yang ber- 
takwa itu berada dalam surga-surga 
(taman-taman), dan (di dekat) mata air 
(yang mengalir). 

46. (Allah berfirman) Masuklah ke 
dalamnya dengan sejahtera dan aman." 

47. Dan Kami lenyapkan sega a rasa 
dendam yang ada dalam hati mereka, 
mereka merasa bersaudara, duduk ber 
hadap-hadapan di atas dipan-dipan. 

48. Mereka tidak merasa lelah di da¬ 
lamnya dan mereka tidak akan dikeiuar 
kan darinya 

49 Kabarkanlah kepada hamba-ham¬ 
ba-Ku, bahwa Akulah Yang Maha Peng- 
ampun, Maha Penyayang 

50. dan sesungguhnya azab-Ku adalah 
azab yang sangat pedih 

51. Dan kabarkanlah (Muhammad) 
kepada mereka tentang tamu Ibrahim 
(malaikat) 




iji) 


&\ jii 0 Se-tpUi £ C jyL jfi 

aku tidak (Iblis) orang-orang bersama- kamu untuk bagi- apa hai (Allah) 

akan berkata 32 yang bersujud sama tidak mu sebab Iblis berfirman 


JU © £■ £ U 

(Allah) yang lumpur dari tanah Hat dari Engkau telah kepada untuk 

berfirman 33 berbentuk hitam yang kering ciptakan dia manusia bersujud 

JP_ U3 © AP pi* PjA 

terkutuk maka sesung- darinya maka keluar- 


hari sampai kutukan 


atas dan sesung- 
kamu guhnya 34 


guhnya kamu 


lah kamu 


** 

jii <§> 



Ji 



c$\ 

maka sung- 

(Allah) 

* mereka di- 

hari 

sam- maka beri 

Tuhan- 

(Iblis) 

pembalas- 

guhkamu 

berfirman 36 

bangkitkan 


pai tangguh aku 

ku 

berkata 35 

an/kiaraal 


tc 

✓ 

* S 

jis 

© sp*2\ 

sebab 

apayang 

>nTu- 

lianku 

(iblis) 

berkata 

yang 

38 ditentukan 


waktu hari sam- orang-2 yang dari/ ter- 

pai 37 diberi tangguh masuk 


^ *s, s*' „>Cs 


© 

•• 

39 

semuanya 

$ 

atas- 

Ku 

jalan 


kan sesatkan mereka 


muka 

bumi 


di kepada sungguh aku Engkau telah 

mereka akan perindah sesatkan aku 


(A 1-L-& (Jli © 


ini (Allah) 

berfirman 40 


orang-orang di antara hamba- kecuali 

yangikhlas mereka hamba-Mu 


o r> 


orang kecu- 
yang ali 


43 


keku- 

asaan 


S' 

dll 

S4 

** . ✓ 

U 

a, « / »> 

bagi 

tidak 

hamba- 

sesung- 

yang 

kamu 

(ada) 

bamba-Ku 

guhnya 

41 lurus 


kepada mereka 


oL? 

© 

z 

cy 


dan 

orang-orang 

dari 

mengikuti 

sungguh 

42 yang sesat 


kamu 


■-L <_>£ j$. iir: u 

sesung- bagian/ golongan/ dari pintu bagi pintu- tujuh bagi- 

guhnya 44 yang tertentu bequz-juz mereka tiap-tiap pintu nya 


s'^ 2* S ** jjff »•' " ** s' 

orang-orang dengan masuklah dan surga di orang-orang 

46 yang aman sejahtera ke dalamnya 45 mata air dalam yang bertakwa 

<*1 >> \" f.rz , - - * ->> \' 

Jj~^ (JP JP ot pA;j-w> u 


mereka berha- dipan di merasa ber- rasa dari 
dap-hadapan atas saudara dengki 


dada/hati 

mereka 


dalam apa dan Ka- 

yang mi cabut 


© 

si > 


„> 


§. '< 


48 

orang-2 yang 
dikeluarkan 

dari pa- 
danya 

me¬ 

reka 

dan 

tidak 

kelelahan 

di dalam¬ 
nya 


> >■" 


mereka 


47 


CtfLS bi $ IP 


> > 


azab-Ku dan 

bahwa 49 


Maha 

Penyayang 


> 

Maha Peng- Aku bahwa hamba- berita- 

ampun Aku hamba-Ku kanlah 


n av t t *1 • • ' ' c. * 

<jP 

Ibiahim 




ten- dan beritakan 
tang kepada mereka 50 


yang sangat 
pedih 


azab adalah 



436. Sujud di sirti bukan menyembah, tetapi 
sebagai penghormatan. 

































































































m Lj MMt 


jid © 6jL> pi; o jii U-U 5!ui ^ $io i\ ;- 

ia ■ 

mereka khawatir/ dari sungguh (Ibrahim) salam lalumereka atasnya/ke- mereka ke- 

berkata 52 takut kalian kami berkata ucapkan tempatnya masuk tika 

/ * t > 


(JU |®jpl Xx> *£ly-wX> U 

ia ^ 

bah- pada- apakah kalian beri (Ibrahim) yangbeolmu/ dengan beri kabar gem- sungguh kamu ja- 

wa hal aku kabar gembira berkata 53 pandai anak laki-2 bira pada kamu kami takut ngan 

1 A' \A\- <«■> f- '< >'s Ti «" -£< 

<5*ou jpis i*y jk-& jte==z=u i 


dengan 

benar 

kami beri kamu 
kabar gembira 

mereka 

berkata 

54 

kalian memberi maka de- 
kabar gembira ngan apa 

besar/ 

tua 

teijadi a- 
tas diriku 

- < 







& <ji 

rahmat 

dari (yang) ia ber- 
putus asa 

dan siapa/ 
tidak ada 

ia (Ibrahim) 
berkata 

55 

orang-2 yang 
berputus asa 

dari / 
termasuk 

kamu maka 

janganiah 


..'s'' A 


Sjbpi © ; 




para 

utusan 

* 


wahai keadaan/ maka ia (Ibrahim) 

urusan kalian apakali berkata 56 

"Y J 


U Jls © d>j>UII Slj. 

orang-orang 
yang sesat 

\ A Jl EJ % 


ke- Tuhan- 
euali nya 


(orang-orang) kaiun ke- diutus sungguh (mereka) 
yang berdosa pada kami menjawab 57 


A j> € 

Lut kelu- keen- 

arga ali 58 

tlY hrl ^Ay»xLJ LM 

sungguh sungguh Kami teiah istrinya keeu- semuanya benar-2 akan sunggi 

lari/ termasuk ia menentukan ali 59 selaraatkan mereka kami 

3 U © SjUp'i 4.3S ji li£ © ££3 £ 


(Lut) 

berkata 61 

, > .'D 


para 

utusan 


kepada 

Lut keluarga/ datang maka orang-orang 

pengikut tatkala 60 yang tertinggal 


Ala*. \^>b Uj J> \jS\S oj^===cf 

di da- adalah dengan karrn datang bah- mereka 


4 Afi\ 

pS pXjj, 

(orang-2) vang tidak kaum sungguh 

il/asing kalian 


jlX 0 



4^1 

aJuouj M 


maka 

sungguh orang-2 

dan sung- 

den^n 

dan kami da- 

(mereka) 

betjalanlah 64 

yang benar 

guii kami 

kebenaran 

tangi kamu 63 

dustakan 


Xj c-Yd Y Y' ci 

seorang di antara berpaling/ dan belakang dan malam dari dengan dengan 

kalian menolen jangan mereka ikutilah sepotong keluargamu 


y s s 


H ’jrl\ 4i gi © 6jp$ & 

bahwa- perkara itu kepa- dan teiah Kami kalian dipe- sdkiranya dan terns- 

sanya danya selesaikan 65 rintahkan kanlah 


kota 

itu 


pen- dan 

uduk datang 66 


padawaktu 

Subuh 


dipotcaig/ 

ditumpas 


mereka akar- 

itu akar 


- 

\j&j 

SI > 

Dp 


„.**r 

£ljJb 

b\ <J\S 0 

> ^y ^ 

dan berta- 

kalian perma- 

maka 

tamuku 

mereka 

sesung- (Lut) 

mereka 

wakallah 

68 lukan aku 

jangan 


itu 

guhnya berkata 67 

bergembira 


5 ijlJi ^ Axg ,cJji 156 © % a 


y y y 


<' y 


70 


alam semesta/ dan kami larang tidakkah/ mereka kalian dan (pada) 

manusia kamu bukankah berkata 69 hinakanaku jangan Allah 


• Jt* •> \ y 

\m 


A,,,,,, Qy Oj^jaJLA 


k I 



15. Al-Hijr 265 

52. Ketika mereka masuk ke tempat 
nya, lalu mereka mengucapkan, 
"Salam." Dia (Ibrahim) berkata, ‘Kami 
benar benar merasa takut kepadamu." 

53. (Mereka) berkata, "Janganiah eng 
kau merasa takut, sesungguhnya kami 
memberi kabar gembira kepadamu 
dengan (kelahiran seorang) anak laki 
laki (yang akan menjadi) orang yang 
pandai (Ishaq).“ 

54 Dia (Ibrahim) berkata, "Benarkah 
kamu memberi kabar gembira kepada- 
ku padahal usiaku teiah lanjut, lalu 
(dengan cara) bagaimana kamu mem- 
ben (kabar gembira) tersebut?" 

55. (Mereka) menjawab, “Kami me- 
nyampaikan kabar gembira kepadamu 
dengan benar, maka janganiah engkau 
termasuk orang yang berputusasa." 

56. Dia (Ibrahim) berkata “Tidak ada 
yang berputus asa dari rahmat Tuhan- 
nya, kecuali orang yang sesat." 

57. Dia (Ibrahim) berkata ‘Apakah 
urusanmu yang penting. wahai para 
utusan?" 

58 (Mereka) menjawab, "Sesungguh¬ 
nya kami diutus kepada kaum yang 
berdosa, 

59. kecuali para pengikut Lut Sesung¬ 
guhnya kami pasti menyelamatkan me¬ 
reka semuanya 

60 kecuali istrinya, kami teiah menen 
tukan bahwa dia termasuk orang yang 
tertinggal (bersama orang kafir lain- 
nya)." 

61. Maka ketika utusan itu datang ke¬ 
pada para pengikut Lut, 

62 dia (Lut) berkata, Sesungguhnya 
kamu orang yang tidak kami kenal."" 

63. (Para utusan) menjawab, 1 Sebenar- 
nya kami ini datang kepadamu mem- 
bawa azab yang selalu mereka dusta- 
kan. 

64. Dan kami datang kepadamu mem- 
bawa kebenaran dan sungguh, kami 
orang yang benar 

65 Maka pergilah kamu pada akhir 
malam beserta keluargamu, dan ikuti¬ 
lah mereka dari belakang. Jangan ada di 
antara kamu yang menoleh ke belakang 
dan teruskanlah perjalanan ke tempat 
yang diperintahkan kepadamu." 

66 Dan teiah Kamitetapkan kepadanya 
(Lut) keputusan itu, bahwa akhirnya 
mereka akan ditumpas habis pada 
waktu subuh 

67. Dan datanglah penduduk kota itu 437 
(ke rumah Lut) dengan gembira (karena 
kedatangan tamu itu) 

68. Dia (Lut) berkata, “Sesungguhnya 
mereka adalah tamuku; maka jangan 
kamu mempermalukan aku, 

69. dan bertakwalah kepada Allah dan 
janganiah kamu membuataku terhina." 

70. (Mereka) berkata, "Bukankah kami 
teiah meSarangmu dari (melindungi) 
manusia?" 438 


437 Kota Sodom yang terletak dekat pantai 
LautTengah. 

438. Mereka berbuat homoseksua! dengan 
tamu-tamu itu dan mereka memang telab 
pernah mengancam Lut. agat tidak meng- 
halangl mereka berbuatdemikian 





















































































266 15. Al-Hijr 

71 Dia (Lut) berkata, Mereka itulah 
putri-putri (negeri)ku (nikahlah dengan 
mereka) jika kamu hendak berbuat" 

72 (Allah berfirman), "Demi umurmu ,3! 
(Muhammad), sungguh, mereka ter 
ombang-ambing dalam kemabukan 
(kesesatan)." 

73 Maka mereka dibinasakan oleh 
suara keras yang mengguntur, ketika 
matahari akan terbit, 

74. maka Kami jungkir balikkan (negeri 
itu) dan Kami hujani mereka dengan 
batu dari tanah yang keras. 

75 Sungguh. pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda (ke- 
kuasaan Allah) bagi orang yang mem 
perhatikan tanda-tanda 

76. dan sungguh, (negeri) itu benar- 
benar terletak di jalan yang masih tetap 
(dilalui manusia) 

77. Sungguh, pada yang demikian itu 
benar benar terdapat tanda (kekuasa 
an Allah) bagi orang yang beriman. 

78 Dan sesungguhnya penduduk 
Aikah"' 0 itu benar-benar kaum yang 
zalim 

79. maka Kami membinasakan mereka. 
Dan sesungguhnya kedua (negeri) 11 itu 
terletakdi satujalurjalan raya 

80 Dan sesungguhnya penduduk ne¬ 
geri Hijr'~ benar-benartelah mendusta- 
kan para rasul (mereka), 443 

81. dan Kami telah mendatangkan ke- 
pada mereka tanda tanda (kekuasaan) 
Kami, tetapi mereka selalu berpalmg 
darinya, 

82 dan mereka memahat rumah ru- 
mah dari gunung batu, (yang didiami) 
dengan rasa aman 

83 Kemudian mereka dibinasakan oleh 
suara keras yang mengguntur pada 
pagi hari, 444 

84. sehingga tidak berguna bagi me¬ 
reka, apa yang telah mereka usahakan. 

85. Dan Kami tidak menciptakan langit 
dan bumi serta apa yang ada di antara 
keduanya, melainkan dengan kebenar- 
an. Dan sungguh, kiamat pasti akan 
datang, maka maafkanlah (mereka) de¬ 
ngan cara yang baik. 

86 Sungguh, Tuhanmu Dialah Yang 
Maha Pencipta Maha Mengetahui. 

87 Dan sungguh, Kami telah memberi 
kan kepadamu tujuh (ayat) yang (di- 
baca) berulang-ulang 44 '' dan Al-Quran 
yangagung 

88. Jangan sekali-kali engkau (Muham¬ 
mad) tujukan pandanganmu kepada 
kenikmatan hidup yang telah Kami 
berikan kepada beberapa golongan di 
antara mereka (orang kafir) dan jangan 
engkau bersedih hati terhadap mereka 
dan berendah hatilah engkau terhadap 
orang yang beriman. 

89. Dan katakanlah (Muhammad), 
“Sesungguhnya aku adalah pemberi 
permgatan yang jelas." 

90. Sebagaimana (Kami telah mem¬ 
beri peringatan), Kami telah menurun- 
kan (azab) kepada orang yang me- 
milah-milah (Kitab Allah), 4 ‘ 


439. Orang Arab biasa bersumpah dengan 
umur seseorang Di sini Allah bersumpah 
dengan umur atau kehidupan Nabi Muham 
mad saw. untukmemuliakan beliau. 


q • 


@1 

■m 


.J.C? 

I 


m 


s 0 



Si L 


j y 


yy 

0^ pri 


^ c-nU-S 

gr 

51 


mabuk 

mereka 

benar-2 sunguh 
dalam mereka 

demi 

umurmu 

orang-2 yang 
71 melakukan 

kalian 

adalah 

jika 

putri- 

putriku 




mereka ia(Lut) 

ini berkata 


bagian maka Kami padawaktu suara maka menimpakan/ mereka 

atasnya jadikan 73 matahari terbit keras membinasakan mereka 72 bingung 


ol ly* bj] \sla\j 

yang de- pada sesung- tanah yang dari dengan atas dan Ka- bagian 

nikian itu guhnya 74 keras batu-batu mereka* mi hujani bawahnya 

oi ^ j 9*5 v 

yangde- pa- sung- .* yang benar-benar dan sungguh bagiorang-2 sungguh 

mikianitu da guh 76 tetap di jalan ia/kotaitu 75 yangberpikir tanda-tanda 

© 'c&m : &ti\ sf l\,j © % ty 


sungguh orang- Aikah 
78 orang yang zalim 


penduduk adalah dan sesung¬ 
guhnya 77 


bagi orang-2 
yang beriman 


tanda-2 


- o'" 

£>l 

■C ' 

j % 

v *** 
fry 

** > 

55 s 's' 



GS 

pen- 

telah men- 

dan 

yang 

sungguh 

dan sungguh 

dari 

maka Kami 

diduk 

dustakan 

sungguh 

79 nyata 

di jalan 

kedua (kota) 

mereka 

siksa/binasakan 


lih S © 


orang-2 yang darinya maka mere- tanda-2 dan Kami telah da- 
berpaling ka adalah Kami tangkan pada mereka 


- maka nie- 

gij: nimpa mereka 82 


para rasul 


Hijr 



x 9 

JUi 

S * "s 

bi 


% 

sebagai 

mmah-mmah 

gunung 

dari 

mereka 

memahat 

dan adalah 
mereka 81 


j^b US W *43 A —ytOJ * 


84 


mereka 

usahakan 


mereka apa dari mencukupi/ maka 

adalah yang mereka berguna tidak 83 


pada waktu 
pagi 


suara 

keras 


\j biU- (aj 


dan dengan ke- mela- di antara dan 

sungguh benaran inkan keduanya apa 


dan 

bumi 


langit 


Kami men- dan 
ciptakan tidak 


jA bjJ&j ol 


Dia Tuhan- sesung- 

mu guhnya 85 


yang 

baik 


(dengan) 

maaf 




maka pasti akan ban 
maafkanlah datang kiamat 

> Is 


dan 
Al-Qur’an 


dua-2/ber- dari tujuh Kami telah be- dan sesung- 


ulang-2 


rikan padamu guhnya 


Maha Me- Maha 
86 ngetahui Pencipta 

AvI 


»> r- ss*,' s v 

i b-stl* U i3Jx~c- oJukJ 2 

di antara pasangan/ dengan- Kamiberi apa ke- kedua sekali-2ka- ja- yangagung 

mereka golongan nya kesenangan yang pada matamu lian tujukan ngan 87 

^ s' O * .S' o os'^ <s 

s.. i\ j o^>- 1 3 by * 1 23 

sungguh dan terhadap orang-2 sayapmu/ dan ren- atas kalian se- dan 

aku katakan 88 yang beriman padadirimu dahkanlah mereka dihhati jangan 

© 'is S' > SS ~'S's's*‘ yfo}., C c aO > 

3U_isill Jp U>l CT © via-lll U 

** S' S’ \mS ~S 3 a S 


90 


orang-2 yang 
membagi-bagi 


atas Kami telah sebagai- 

menurunkan mana 89 


yang nyata 


pemberi aku 
peringatan 



















































































i nv mm? u Usj 






sungguh Kami a- 
kan tanyai mereka 





$5S\ 


demi Tuhan 


terbagi 

AI-Qur’an 

mereka 

kamu 

91 

bagi 


menjadikan 


orang-2 


* *■"> >''»> <**' » if A. S < 

<-^ c 'i9 yy w oyujo iy Pp oru^l 

dan ber kalian dengan maka terns (mereka) adaiah tentang se- 

palinglali diperintah apayang teranglah 93 keijakan mereka _ a P a y&ng 92 muanya 


£>$\ © tfjj\ 4 


orang-2 

yang 


95 


dariorang-orangyang Kamimeme- sungguh 

memperolok-olok liharakamu Kami_94 


orang-2 yang dan 
musynk 


jE 

fin) 

^ sir' 





Kami me- dan 

ngetahui sungguh 

96 

mereka 

mengetahui 

maka 

kelak 

yang 

lain 

tuhan Allah 

ber- 

sama 

mereka 

jadikan 

<,*<?■ 'S' 

3- ^ 

' > 


i oy> 3% 




danjadi- Tuhan 
lah kamu kamu 

dengan 

memuji 

makabertasbih- 
lah kamu 97 

mereka 

katakan 

sebab dada- 

apa yang mu 

menjadi 

sempit 

bahwa 

kamu 


139 ’ v * j y&j» cil-ju i*sS~ ^j 09 tlP-Xij-Lij • 


99 


keyakinan 

(ajal) 


datatig sehing- Tuhan dan sera- 
kepadamu ga kamu bahiah 


98 


orang-orang dari/ter- 

yang Bersujud masuk 





0}£L_ & "$42 % i' jfl 3 


mereka 

sekutukan 


dariapa danMaha- Mahasuci kalian minta makaja- Allah kete- telah 

yang tinggi Dia/ Allah disegerakannya nganlah tapan datang 


ot if if \J*\ i£ 

bamba- dari Diake- siapa atas/ perin- dan dengan ruh/ 

hamba-Nya hendaki yang kepada tah-Nya wahyu 


(T 

^ 

malaikat Dia menu- 

runkan 1 


32- © Sjit 3> 

langit Dia men- maka bertakwa- Aku melain- tuhan tidak bahwa kalian beri hen- 

tiptakan 2 lah kepada-Ku kan ada Dia peringatan dakla! 

©& 0 2^5 


Dia men- 
ciptakan 


mereka 

persekutukan 


dari apa Maha- 

yang tinggi 


dengan 

benar 


dan 

bumi 


dan bina- 
tang teiTiak 

S' >> 




#*-2 is* < irp - ^yr. T, 

t_TL~« —*»»- Uls a —ajsj (V* 


yang pembantah ia maka air 

nyata tiba-tiba mani 


dari 


3 jli=u- 141.3 iilSj LL 44 ^5 43 


kalian 

memakan 


dan 

darinya 


lan berbagi hangat 
manfaat 


pada- 

nya 


iintuk 

kahan 


Dia telah 
ciptakan dia 


■" " >jr- 


kalian mele- dan kalian mem- 

paskan kehiar ketika bawa pulang 


ketika 


<fe i4j pj 0 

bagus/ pada- dan bagi 
indah nya kalian 5 




16. An-Nahi 267 


91 (yaitu) orang orang 447 yang telah 
menjadikan Al-Quran itu terbagi bagi 

92, Maka derm Tuhanmu Kami pasti 
akan menanyai mereka semua, 

93. tentang apa yang telah mereka 
keijakan dahulu. 

94, Maka sampaikanlah (Muhammad) 
secara terang terangan segala apa yang 
diperintahkan (kepadamu) dan ber 
palinglah dari orang yang musyrik. 

95. Sesungguhnya Kami memelihara 
engkau (Muhammad) dan (kejahatan) 
orang yang memperolok-olokkan (eng 
kau). 


96 (yaitu) orang yang menganggap 
adanya tuhan selain Allah; mereka kelak 
akan mengetahui (akibatnya) 

97 Dan sungguh, Kami mengetahui 
bahwa dadamu menjadi sempit dise- 
babkan apa yang mereka ucapkan, 

98. maka bertasbihlah dengan memuji 
Tuhanmu dan jadilah engkau di antara 
orang yang bersujud (salat). 


99 dan sembahlah Tuhanmu sampai 
yakin (ajal) datang kepadamu. 


£©§ i43'AN*IMAHL4 ' 
Surah ke- 16 

: © 1?8ayat Makkjyyah ' 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1 Ketetapan Allah 448 pasti datang 
maka janganlah kamu meminta agar di- 
percepat (datang)nya Mahasuci Allah 
dan Mahatinggi Dia dari apa yang me¬ 
reka persekutukan. 


2 Dia menurunkan para malaikat mem- 
bawa wahyu dengan perintah-Nya ke 
pada siapa yang Dia kehendaki di 
antara hamba-hamba Nya (dengan 
berfirman) yaitu, 'Peringatkanlah (ham- 
ba hamba-Ku) bahwa tidak ada tuhan 
selain Aku, maka hendaklah kamu ber¬ 
takwa kepada-Ku.” 

3. Dia menciptakan langit dan bumi 
dengan kebenaran. Mahatinggi Allah 
dari apa yang mereka persekutukan 

4. Dia telah menciptakan manusia dari 
mam, ternyata dia menjadi pembantah 
yang nyata. 

5. Dan hewan ternak telah diciptakan- 
Nya untuk kamu padanya ada (bulu) 
yang menghangatkan dan berbagai 
manfaat dan sebagiannya kamu makan. 

6 Dan kamu memperoleh keindahan 
padanya, ketika kamu membawanya 
kembali ke kandang dan ketika kamu 
melepaskannya (ke tempat penggem 
balaan). 


440. Penduduk Aikah ialah kaum Syua ib. 
Aikah ialah tempat yang berhutan di daerah 
Madyan. 

441. Yakrv kota kaum Lut (Sodom) dan Aikah. 
442 Penduduk kota Hijr ialah kaum Samud 
Hijr itu tempat yang terletak di Wadi Oura 
antara Madinah dan Suriah. 

443. Yang dimaksud rasul rasul di sini ialah 
Saleh Mestinya di sini disebut rasul, tetapi 
disebut rasul rasul (|amak) karena mendus 
takan seorang rasul sama dengan mendus- 
takan semua rasul. 











































































268 16. An-Nahl 

7. Dan la mengangkut beban beban- 
mu ke suatu negen yang kamu tidak 
sanggup mencapamya kecuali dengan 
susah payah Sungguh Tuhanmu Maha 
Pengasih Maha Penyayang 

8 . dan (Dia telah menciptakan) kuda 
bagal, M9 dan keiedai, untuk kamu tung 
gangi dan (menjadi) perhiasan Allah 
menciptakan apa yang tidak kamu 
ketahui 

9 Dan hak Allah menerangkan jalan 
yang lurus dan dl antaranya ada (jalan) 
yang menyimpang Dan jika Dia meng 
hendaki, tentu Dia memberi petunjuk 
kamu semua (kejalan yang benar). 

10. Dialah yang telah menurunkan air 
(hujan) dari iangit untuk kamu, se 
bagiannya menjadi minuman dan se- 
bagiannya (menyuburkan) tumbuhan, 
padanya kamu menggembalakan 
ternakmu. 

11 Dengan (air hujan) itu Dia menum- 
buhkan untuk kamu tanam tariaman, 
zaitun kurma, anggur, dan segala 
macam buah buahan. Sungguh pada 
yang demikian itu benar benarterdapat 
tanda (kebesaran Allah) bagi orang 
yang berpikir 

12. Dan Dia menundukkan malam dan 
siang, matahari dan bulan untukmu, 
dan bintang bintang dikendalikan 
dengan permtah Nya. Sungguh, pada 
yang demikian itu benar-benar ter 
dapat tanda tanda (kebesaran Allah) 
bagi orang yang mengeili, 

13 dan (Dia juga mengendalikan) apa 
yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini 
dengan berbagai jenis dan macam 
warnanya Sungguh, pada yang demi 
kian itu benar-benarterdapat tanda (ke¬ 
besaran Allah) bagi kaum yang rneng 
ambil peiajaran. 

14. Dan Dialah yang menundukkan 
lautan (untukmu), agar kamu dapat 
me-makan daging yang segar (ikan) 
dari-nya, dan (dari lautan itu) kamu 
menge-luarkan perhiasan yang kamu 
pakai Kamu (juga) melihat perahu 
berlayar padanya dan agar kamu 
mencari sebagian karunia-Nya, dan 
agar kamu bersyukur 


444 Penstiwa itu terjadi pada hari keempat, 
seteiah datangnya peringatan kepada mereka 

445. Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca 
berulang-ulang ialah surat Ai-Fatihah yang 
terdiri dari tujuh ayat Sebagian mufasir 
mengatakan tujuh surah yang panjang yaitu 
Al Baqai ah, Ali ‘Imran, Al-Ma 'ida h, An-Nisa , 
Al-Araf, Al-Ariam dan Al-Anfal atau At 
Taubah. 

446. Orang-orang yang menerima sebagian 
isi Ki tab dan menolak sebagian yang lain. 

447. Yakni orang Yahudi dan Nasrani yang 
membag; Al-Qur an ada bagian yang mereka 
percayai dan ada pula bagian yang mereka 
ingkari. 

448 Hari kiamat yang telah diancamkan ke¬ 
pada orang musyrik. 

449. Bagal yaitu peranakan kuda dengan 
keiedai. 


























































































5£ij £& ^ xi a J$i\ 4 jji; 


^ x" 


dan jalan- dan sungai- 

be.r- tidak ber- 

agar 

gunung- 

bumi 

di dan Dia me- 

jalan 

sungai 

sama kalian goncang 


gunung 


letakkan 

ojjcSfz 

■>> 

r* 


t y*' 

(1? 

OjJAf 

_ 0 , ^ 

mereka menda- 

me- 

dan dengan 

dan 


kalian menda- 

agar 

pat petunjuk 

reka 

bintang-bintang tanda-tanda 

15 

pat petunjuk 

kalian 


& - 

/ _ a <1 x'x' / x'x” >^ os' y> /</ fi^5-< .agfe. 

oij ^ A^J^===>X> Xil <3^ ^ <>*^ (3^5 <>3\ ffjs) 


dan 

jika 17 


kalian ingat/meng- 
amhil pelajaran 


apakah mencip- tidak seperti mencip- maka apakah 

tidak takan orangyang takan (Allah) yang 16 


A=Z sii dA V & all: 535 


> £ 


< 1 




Maha sungguh Maha Allah sesung- kalian dapat tidak- Allah nik- kalian meng- 
18 Penyayang Pengampun guhnya menghitungnya lali mat hitung 


dy>Z iiiAj © djy^ <u| 


A ^ 






mereka 

menyeru 


dan orang- 
orang yang 


$ s' ' 


19 


kalian danapa kalian ra- apa menge- dan 

tampakkan yang hasiakan yang tahui Allah 


jf' 

tidak berhala- 

berhala itu 20 

SJ iii tQi <?? 


(mereka) sedangkan sesu- mereka men- tidak Allah selain dan 
diciptakan mereka atu ciptakan dapat 


oU\ 


U $ $-1— 


yang Tuhan Tuhan 
Maha Esa kalian 


21 


mereka di- 
bangkitkan 


kapan mereka mera- dan hidup 
sa/mengerti tidak 


S&i 0 i%* Sf djM, 

orang-orang dan meng- bati dengan beriman ti- maka orang¬ 
yang sombong mereka ingkari mereka hariakhir dak orangyang 

<"?, h s' >i K'' -*" > i-' >"T^ A . .x"? A 

4j) v • j p-I-jO <A La jr~*l •irj\ ^ 


sungguh mereka danapa mereka ra- apa Dia me- Allah bahwa- diragukan Ti- 

Dia tampakkan yang hasiakan yang ngetahui sanya dak 22 



S?\ 

TSl 2 pt, tyj 0 

it 

> > 

* s' — 

X* 

V 

Tulian 

menu- 

apakah kq^ada dika- dan 

orang-orang 

Dia me- 

ti- 

kalian 

runkan 

mereka takan apabila 23 

yang sombong 

njaikai 

dak 


%0 (jljq. 0 i^ii 

sempuma/ beban/dosa- karena mereka orang-orang dongeng- mereka 

sepenuhnya dosa mereka memikul 24 dahulu dongeng bakata 

® jb A'S)' CrtJ 


ingat- penge- tanpa menyesatkan 
lab tahuan mereka 


orang-2 

yang 


beban/ dan 

dosa-2 dari 


kiamat 


pada 

hari 


JW U 

s' S’ 

dari orang-orang 


sebehim 

mereka 


yang 


^ s' ** ' l" 

membuat sesung- mereka apa sangat 

tipi daya gulinya 25 pikul yang jelek 


-X&ijjdi vjS 4 JhpCA 3 . ^ s_^ 


atap 


atas 

mereka i 

lalu 

roboh 

dasar-dasar/ 

pondasi 

dari 

bangunan-2 

ma*eka 

Allah maka men- 
datangkan 

y 

mereka tidak 

tempat/ 

9 

ot 

dari 

£\j£J\ 

azab 

> > X\j 

dan datang 

^ 9 

Ot 

atas dari 


26 


menyadari 


mana saja 


kepada mereka mereka 



ampijngsunnan.org 


16. An-Nahl 269 

15. Dan Dia menancapkan gunung di 
bumi agar bumi itu tidak goncang 
bersama kamu. (dan Dia menciptakan) 
sungai-sungai dan jalan-jalan agar 
kamu mendapat petunjuk, 

16 dan (Dia menciptakan) tanda tanda 
(penunjuk jalan) Dan dengan bintang- 
bmtang mereka mendapat petunjuk. 

17. Maka apakah (Allah) yang mencip¬ 
takan sama dengan yang tidak dapat 
menciptakan (sesuatu)? Mengapa ka¬ 
mu tidak mengambi! pelajaran? 

18 Dan jika kamu menghitung nikmat 
Allah, niscaya kamu tidak akan mampu 
menghitungnya Sungguh, Allah be- 
nar benar Maha Pengampun, Maha Pe¬ 
nyayang 

19. Dan Allah mengetahui apa yang 
kamu rahasiakan dan apa yang kamu 
lahirkan 

20. Dan (berhala-berhala) yang mereka 
seru selain Allah tidak dapat membuat 
sesuatu apa pun sedang berhala her 
hala itu (sendiri) dibuat orang 

21. (Berhala berhala itu) benda mati, 
tidak hidup dan berhala berhala itu 
tidak mengetahui kapankah (penyem 
bahnya) dibangkitkan 

22 Tuhan kamu adalah Tuhan Yang 
Maha Esa. Maka orang yang tidak 
beriman kepada akhirat, hati mereka 
mengingkari (keesaan Allah) dan 
mereka adalah orang yang sombong. 

23. Tidak diragukan lagi bahwa Allah 
mengetahui apa yang mereka rahasia 
kan dan apa yang mereka lahirkan. 
Sesungguhnya Dia tidak menyukai 
orang yang sombong 

24 Dan apabila dikatakan kepada 
mereka Apakah yang telah diturunkan 
Tuhanmu?" Mereka menjawab, 'Do¬ 
ngeng dongeng orang dahulu," 

25 (ucapan mereka) menyebabkan 
mereka pada hari kiamat memikul 
dosa-dosanya sendiri secara sempurna, 
dan sebagian dosa dosa orang yang 
mereka sesatkan yang tidak mengeta 
hui sedikit pun (bahwa mereka disesat 
kan) Ingatlah, alangkah buruknya (dosa) 
yang mereka pikul itu. 

26. Sungguh orang orang yang sebe- 
lum mereka telah mengadakan tipu 
daya, maka Allah menghancurkan ru- 
mah-rumah mereka mulai dari pondasi- 
nya, lalu atap (rumah itu) jatuh memm- 
pa mereka dari atas, dan siksa itu datang 
kepada mereka dari arah yang tidak 
mereka sadari. 











































































270 16. An-Nahl 

27 Kemudian Allah menghmakan mere- 
ka pada hari kiamat, dan berfirman, ‘Di 
mariakah sekutu-sekutu Ku itu yang (ka- 
rena membelanya) kamu selalu memu 
suhi mereka (nabi nabi dan orang yang 
beriman)? 1 ' Orang-orang yang diberi ilmu 
berkata; 'Sesungguhnya kehinaan dari 
azab pada hari ini ditimpakan kepada 
orang yang kafir," 

28 (yaitu) orang yang dicabut nyawanya 
oleh para malaikat dalam keadaan (ber 
buat) zalim kepada din sendiri, lalu mere¬ 
ka meriyerahkan diri (sambil berkata) "Ka 
mi tidak pemah mengerjakan sesuatu ke- 
jahatan pun.' (Malaikat menjawab) Per- 
nah* Sesungguhnya Allah Maha Menge- 
tahui apa yang telah kamu kerjakan, 

29. Maka masukilah pintu-pintu neraka 
Jahanam kamu kekal di dalamnya Pasti 
itu seburuk-buruk tempat orang yarig 
menyombongkan diri 

30 Dan kemudian dikatakari kepada 
orang yang bertakwa. ‘Apakah yang telah 
ditururikan oleh Tuhanmu? ’ Mereka men 
jawab "Kebaikan," Bagi orang yang ber 
buat baik di dunia ini mendapat (balasan) 
yang baik. Dan sesungguhnya negeri 
akhirat pasti lebih baik, Dan itulah sebaik- 
baik tempat bagi orang yarig bertakwa, 

31. (yaitu) surga surga ‘Adn yang mereka 
masuki, mengalir di bawahriya sungai 
sungai, di dalam (surga) itu mereka men 
dapat segala apa yang dimginkan. Demi 
kianlah Allah memberi balasan kepada 
orang yang bertakwa 

32 (yaitu) orang yarig ketika diwafatkan 
oleh para malaikat dalam keadaan baik, 451 
mereka (para malaikat) mengatakari (ke¬ 
pada mereka), 'Saiamun alaikum, ma- 
suklah ke dalam surga karena apa yang 
telah kamu kerjakan." 

33 Tidak ada yang ditunggu mereka 
(orang kafir) selam datangnya para malar 
kat kepada mereka 2 atau datarignya 
penntah Tuhanmu. 4 Demikianlah yang 
telah diperbuat oleh orarig-orang (kafir) 
sebelum mereka Allah tidak menzalimi 
mereka, justru merekalah yang (selalu) 
menzalimi diri mereka sendiri 

34 Maka mereka ditimpa azab (akibat) 
perbuatan mereka dan diliputi oleh azab 
yang dulu selalu mereka perolok-olokkan. 


450 Para malaikat, nabi nabi, dan orang 
mukmin. 

451 Wafat daiam keadaan suci dari keka- 
firan dan kemaksiatan, atau dapat juga ber- 
arti mereka mati dalam keadaan senang ka¬ 
rena ada berita gembira dari malaikat bahwa 
mereka akan masuk surga 

452 Yakns kedatangan malaikat untuk men 
cabutnyawa mereka. 

453 Yakni kedatangan azab dari Allah untuk 
memusnahkan mereka. 





















































wr 


-'V 


n 


i 



9 . 9 ^ 9 9 ^ i 'TK *\ X*C^ * \ y ^**III \\~‘'' 

<j>* f bt u a^\ **-*» y yLr* ] w-auj' o\$j 

dari selain dari kami me- tidak Allah meng- jika mereka orang-orang dan 
Dia nyembah hendaki musyrik yang berkata 

V-?""*.* » .*> - \AX>\ Cf" -*4 

65 65 k>>»- Vj LjLjI Xj o^ 1 

kami sesuatu 
apapun 

» 

gill 


demikian sesuatu dari selain dari kami meng- dan bapak-2 dan kami sesuatu 
apa pun Dia haramkan tidak kami tidak apa pun 


% 9 c 9 

caJLh 

t \ 9 

c 

% 

A3 1 

/ / 

J4 3 


nyata 

penyam- melain- 
paian kan 

para 

rasul 

alas 

maka 

tidaklah 

s 

1 

aJs\ \jJ^\ ^ • j\ 

* s* 

^ «, * 
vA; 


9- 

a 

Allah sembah- bahwa 

lah 

seorang 

rasul 

umat 

tiap- 

tiap 

da¬ 

lam 

* ^ 

o- 4 

orang 

yang 

* > » X- 

dan di anta- 
ra mereka 

Allah 

mendapat 

petunjuk 

*• > » < 
6 4 p-4 -^ 3 

orang maka di an- 
yang tarn mereka 

6$ ]£££ 

dS ' 

j 

s' 

< 

UA-tf* 3 

5 *. 

4 

bagai- 

mana 

maka/lalu 

perhatikan 


muka 

bumi 

di 

maka beija- 
lanlah kalian 



sebelum 

mereka 


orang-orang perbu- 

yang atan 


jttis 

1 agut 



atas- 

nya 


berhak/ 

pasti 




petunjuk atas kamu sangat jika 
mereka mengharapkan 36 


orang-orang 
yang berdusta 


akibat/ke- adalah 
sudahan 



!» 9 It* 


65 JL^J U J (3-^J Is* ^ ^ 6^ 


para dari adabagi danti- Diase- orang memberi ti- Allah maka 

37 penolong mereka dakada satkan yang petunjuk dak sungguh 

N ^ V 


1 




L. 6 ^. 4^ . 6 J i ^1 —^ 1 ^A) w 


bahkan mati orang Allah membang- tidak sumpah sungguh- dengannama dan mereka 
yang kitkan mereka sungguh Allah bersumpah 


0 0^131 j*J=ss>\ ££hJj IL- 4^1 c \j]> 


6 


38 

mengetahui ti- 

dak 

manusia 

keba- 

nyakan 

akan 

tetapi 

benar atas- 

nya 

janji 

•>\\ 

pr’ 

& 

iSS 

. 9 ' 

✓ v 




bahwa 

mereka 

(mereka) orang-omng 

ingkar yang 

dan agar 
mengetahui 

di da- 
lamnya 

mereka per¬ 
selisihkan 

yang kepada 

mereka 

karena Dia a- 
kanjelaskan 


4 >\~s\ ,r, 

o' 


s 

CSi 1 

s’* . . 

> ^ 

Kami 

katakan 

untuk Kami meng- apa- 
herdakinya bila 

terhadap 

sesuatu 

firman 

Kami 

sungguh 

hanyalah 

orang-orang 
39 yang berdusta 

adalah 

mereka 


^ <ii 4 c?J\j 0 ^ i 

mereka apa sesudah Allah karena mereka dan orang- maka jadilah kepa- 

dizalimi yang berlujrah orang yang 40 jadilah ia ' danyE 

Siix Clu 4 4 s # 


adalah jika lebih akhirat 
mereka besar 


dan sung- baik/ 

guh pahala kebaikan 


dunia di pasti Kami tem- 
patkan mereka 


|p oJ^==syi >-4t6 (JPj \x/y0 6-^' 


S** ■> * * 




42 


mereka 

bertawakal 


Tuhan 

mereka 


dan atas/ (mereka) orang-2 (mereka) 

kepada bersabar yang 41 mengetahui 



kompangsannoh.org 


16. An-Nahl 271 

35. Dan orang musyrik berkata "Jika 
Allah menghendaki, niscaya kami tidak 
akan menyembah sesuatu apa pun 
selairi Dia, baik kami maupun bapak- 
bapak kami dan tidak (pula) kami 
mengharamkan sesuatu pun tanpa 
(izin) Nya "Demikianiahyangdiperbuat 
oleh orang sebelum mereka Bukankah 
kewajiban para rasul hanya menyam 
paikan (amanat Allah) dengan jelas. 

36. Dan sungguh, Kami telah mengu- 
tus seorang rasul untuk setiap umat 
(untuk menyerukan), 1 Sembahlah Allah, 
dan jauhilah Tagut, kemudian diantara 
mereka ada yang diberi petunjuk oleh 
Allah dan ada pula yang tetap dalam 
kesesatan. Maka berjalarilah kamu di 
bumi dan perhatikanlah bagaimana ke- 
sudahan orang yang meridustakan 
(rasul-rasul), 

37 Jika engkau (Muhammad) sangat 
mengharapkan agar mereka mendapat 
petunjuk, maka sesungguhnya Allah 
tidak akan memberi petunjuk kepada 
orarig yang disesatkan-Nya dan 
mereka tidak mempunyai penolong 

38. Dan mereka bersumpah dengari 
(nama) Allah dengan sumpah yang 
sungguh sungguh, "Allah tidak akan 
mem bang kitkari orang yang mati 
Tidak demikiari (pasti Allah akari 
membangkitkannya), sebagai suatu 
janji yang benar dari-Nya, tetapi ke- 
banyakari manusia tidak mengetahui, 

39. agar Dia menjelaskari kepada 
mereka apa yarig mereka perselisihkan 
itu, dan agar orang kafir itu mengetahui 
bahwa mereka adalah orang yang 
berdusta 

40. Sesungguhnya firman Kami ter 
hadap sesuatu apabila Kami meng- 
hendakmya, Kami hanya mengatakan 
kepadanya Jadilah!" Maka jadilah 
sesuatu itu 

41. Dan orang yang berhijrah karena 
Allah setelah mereka dizalimi, pasti Kami 
akan membenkan tempat yang baik 
kepada mereka di dunia. Dan pahala di 
akhirat pasti lebih besar, sekiranya 
mereka mengetahui 

42. (yaitu) orang yang sabar dan hanya 
kepada Tuhan mereka bertawakal. 




























































272 16. An-Nahl 

43. Dan Kami tidak mengutus sebelum 
engkau (Muhammad), melainkan orang 
laki laki yarig Kami beri wahyu kepada 
mereka; maka bertanyalah kepada orang 
yang mempuriyai pengetahuan 454 jika 
kamu tidak mengetahui. 

44. (mereka Kami utus) dengan mem- 
bawa keterangari keterangari (mukjizat) 
dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Az~ 
Zikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau 
menerangkan kepada manusia apa yang 
teiah diturunkan kepada mereka 455 dan 
agar mereka memikirkan. 

45 Maka apakah orang yang membuat 
tipu daya yang jahat itu, merasa aman 
(dari bencana) dibenamkannya bumi oleh 
Allah bersama mereka, atau (terhadap) 
datangnya siksa kepada mereka dan arah 
yang tidak mereka sadari, 

46. atau Allah mengazab mereka pada 
waktu mereka dalam perjalanan; selling 
ga mereka tidak berdaya menolak (azab 
itu), 

47. atau Allah mengazab mereka dengan 
berangsur-angsur (sampai binasa) 456 
Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pe- 
ngasih Maha Penyayang 

48 Dan apakah mereka tidak memper- 
hatikan suatu benda yang dieiptakan 
Allah, bayang-bayangnya berbolak-balik 
ke karian dan ke kiri, dalam keadaari 
sujud kepada Allah, dan mereka (ben 
sikap) rendah hati. 

49. Dan segala apa yarig ada di langit dari 
apa yang ada di bumi hanya bersujud ke¬ 
pada Allah yaitu semua makhluk bergerak 
(bemyawa) dan (juga) para malaikat, dan 
mereka (malaikat) tidak menyombong 
lean diri. 

50. Mereka takut kepada Tuhari yarig 
(berkuasa) di atas mereka dan melaksana 
kan apa yang diperintahkan (kepada me- 
reka). 

51 Dan Allah berfirman, 'Janganlah 
kamu menyembah dua tuhan, hanyalah 
Dia Tuhan Yang Maha Esa. Maka hendak- 
lah kepada-Ku saja kamu takut.' 

52. Dan milik-Nya meliputi segala apa 
yang ada di langit dan di bumi, dan ke- 
pada-Nyalah (ibadah dan) ketaatan se- 
iama-lamanya. Maigapa kamu takut ke¬ 
pada selain Allah? 

53. Dan segala nikmat yang ada padamu 
(datangnya) dari Allah, kemudian apabila 
kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepa- 
da-Nyalah kamu meminta pertolongan. 

54. Kemudian apabila Dia teiah meng- 
hilangkan bericana dari kamu, malah se- 
bagian kamu mempersekutukan Tuhan 
dengan (yang lain). 


454. Yakm orang yang mempunyai penge- 
tahuantentang nabi dan kitab-kitab. 

455. Yakni penntah, larangan aturan dan 
lam-lain yang terdapat dalam A!-Qur’an 

456 Menurut sebagian mufasir takhaw- 
wirfberarti dalam keadaantakut. 



fc 

V, & 
4*?-; a 




' ^ 3!- 


m 


ij§ 

Jfr 


U 


&& 

41 

i§ 

w 


t 


w Lj 


J-Al IjbAi J^li Ifij YUj Yl UUJI 


ahli 

maka ta~ 
nyakanlah 

kepada Kami be- orang 

mereka ri wahyu laki-laki 

ke- sebelum 

cuali kamu 

Kami dan 

mengutus tidak 

kepada 

kamu 

dan Kami 
turunkan 

dan 

kitab-2 

cJHi <£ 

dengan 

keterangan-2 43 

1 V 

(kalian) me- tidak 
ngetaliui 

AS hi 51) i 

kalian jika zikir/ 

adalah ulama 

(mereka) 

berpikir 

dan agar 
mereka 

'4 

kepada teiah 

mereka diturunkan 

apa kepada 

yang manusia* 

agar kamu peringatan 

terangkan (Al-Qur’an) 


bumi dengan Allah * akan mem- bah- kejahatan membuat orang-2 maka apakah 

mereka benamkan wa tipu daya yang merasa amm 44 


Dia menga- atau 
zab mereka 

M. 



/ 

> 


V 

* 

mereka 

tidak 

arah 

45 menyadari 


yang 


ot 




it; <\ 


azab 


atau 


ip 't" *'* »> 


* > 


da mereka 


maka keadaan atas Dia menga- atau 
sungguh takut zab mereka 46 


menolak/ me- maka peijalanan da- 

melepaskan reka tidaklah mereka lam 


Ot 3 ^ cii by, jfr © 

se- dari Allah teiah men- apa kepa- mereka apakah Maha sungguh Ma- Tuhan 

suatu dptakan yang da perhatikan tidak 47 Penyayang ha Pengasih kalian 

K i. > 


S A Cf 

orang-2 yang dan kepada bersujud/ dan kiri kanan dari naungan- eondong/ 

berendah diri mereka Allah tunduk nya berteduh 

<jp OfS* * s._ X, 1 U Sen. _ 


makhluk dari 
melata 


bumi 

di dan apa 

yang 

langit di apa 

yang 

bersujud 

dan kepa¬ 
da Allah 48 


•• * 

ot 



. 


» y s 


atas 

mereka 

dari 

Tuhan 

mereka 

mereka 

takut 49 

mereka menyom- 
bongkan diri 

tidak dan/sedang 
mereka 

dan para 
malaikat 


44\ 




© ill 

f 

S 9 £ s .s 

OjXxJUj 

dua 

tuhan 

kalian 

mengambil 

ja- Allah 
ngan 

dan ber- 
firman 

50 

(raereka)dipe- apa 
rintahkan yang 

dan mereka 
mengerjakan 



0 

•* 

9- $ £\, '> 

C 

** •* 

langit 

di apa dan ba- 
yang gi-Nya 51 

hendaknya 
kalian takut 

maka ke¬ 
pada-Ku 

yang Tuhan Dia 
satu 

sungguh dua 

hanyalah 


- - -X K" SS 'AS -1 A ’"'U 

U <j oyiS aM o&ji' 

dari pada dan apa kalian Allah apakah selama-la- agama/ dan un- dan 

kalian yang 52 bertakwa selain manya/tetap ketaatan tuk-Nya di bumi 


<> 


kemu- kalian makake- bahaya menimpa apa- kemu- Allah maka nikmat 

dian 53 minta tolong pada-Nya kalian bila dian dari 


SA 44, & & 6) p* isi 

mereka me- dengan Tu- di antara sego- tiba-tiba dari bahaya Dia teiah apa- 

54 nyekutukan han mereka kalian longan kalian menghilangkan bila 
































































H Iaj 


l) 


s $iy 9 y y 

ojU£j 


*>\<\ T" 

*j j.+Xj c ^ ^ 4 ”^ L*-f 


dan mereka kalian akan maka maka berse- Kami telah beri- dengan karena me- 

menjadikan 55 mengetahui kelak nang-2 kalian kan pada mereka apa reka ingkari 


1 & 


M Z+ 2 & Zz£ 2£E *9 Q 


16. An-Nahl 


273 


55 Biarlah mereka mengingkari nikmat 
yang telah Kami benkan kepada mereka; 
bersenang-senanglah kamu Kelak kamu 
akan mengetahui (akibatnya) 


adalah dari/ten- sungguh kahan denii Kami telah rezeki- dariapa bagian mereka ti- untuk 

kalian tang apa akai ditanya Allah kan pada mereka yang mengetahui dak apa yang 

sy *>'y V i *> v'u h 'A'**' ^s, 




u 


Ml 


56 Dan mereka menyediakan sebagian 
dari rezeki yang telah Kami benkan ke¬ 
pada mereka untuk berhala-berhala yang 
mereka tidak mengetahui (kekuasaan 
nya) Demi Allah, kamu pasti akan dita- 
nyai tentang apa yang telah kamu ada 
adakan 


mereka 

snkai 


apa dan bagi Maha- anak-anak bagi dan mereka (kalian) ada 

yang mereka suci Dia perempuan Allah menjadikan 56 adakan 


J&j \z_yJ* ^4->-J J-b Jphilj \j\j 

sangat dan mengMtam/ mukanya jadilah dengan anak seseorang dika- dan a- 
marah dia suram perempuan dari mereka baikan pabila 

& 'Ay *7> * »-Ti ^ tt"" 

(JR ii w ^ o? -aj"’ ot 




>>- 


*> 


57. Dan mereka menetapkan anak pe¬ 
rempuan bagi Allah 457 Mahasuci Dia, 
sedang untuk mereka sendiri apa yang 
mereka sukai (anak iakilaki) 


58 Padahal apabila seseorang dari me¬ 
reka diberi kabar dengan (kelahiran) anak 
perempuan wajahnya menjadi hitam 
(merah padam) dan dia sangat marah 


kehinaan atas/ apakahiaakan dengan dika- apa kebu- dan kaum dan iamenyem- 

dengan memeliharanya nya barkan yang rukan bunyikan diri 58 

4 d>b © C <i\ ZW' 4 ^X J\ 


mereka tidak bagiorang- mereka apa alangkah ingat- tanah da- iamengu- atau- 

beriman orangyang 59 tetapkan yang buruknya lah lam burkannya kah 

c ✓. .. . rr & 


> yl\. K yiU A"u i - c »'u 


59 Dia bersembunyi dari orang banyak, 
disebabkari kabar buruk yang disampai 
kan kepadanya Apakah dia akan me¬ 
meliharanya dengan (menanggung) ke¬ 
hinaan atau akan membenamkannya ke 
dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah 
alangkah buruknya (putusan) yang 
mereka tetapkan itu 


Maba- Maha dan tinggi perumpe dan bagi buruk perumpa terhadap 

bijaksana perkasa Dia maan/sifat-2 AHah maan/ sifat-2 akhirat 


viS ly> U -Ai-ljJ jij 


akan makhhik dari atas- Dia me- ti- karena keza- manusia Allah menghukum dan 
tetapi melata nya ninggalkan dak liman mereka jikalau 60 


mereka dapat 
menundanya 




\S\S 


J3 

Si 

»>>' •aj 

tidak waktu 

telah 

maka 

yang 

waktu 

sam- 

Dia menang 

mereka 

datang 

apabila 

ditentukan 


pai 

guhkan merdca 




U Ail <Sl 


mereka 

benci 


apa bagi dan mereka 

yang Allah menjadikan 



/ > 9 s y 

« 9 - ^ » 

oy-uu 

Ay 

VJ 

4jpL-*i -q- 

sesaat pun. 

62. Dan mereka menetapkan bagi Allah 

61 

mereka dapat 
memajukannya 

dan 

tidak 

se- m 

saat 

apa yang mereka sendiri membencinya 
dan lidah mereka mengucapkan keho- 


S ^ -3 ddj 

bah- dira- ti- ke- bagi bah- kedus- lidah dan meng- 

wa gukan dak baikan mereka wa taan mereka ucapkan 

Si ie 0 fit, ft 


dari umat- ke- Kami telah sesung- demi orang-2 yang se- dan bahwa neraka bagi 

umat pada mengutus guhnya Allah 62 geradimasukkan mereka mereka 


Xkj p\ gg Z$s\ ^13i p, dp 


►M. 


> f * tti »' 




dan bagi 
mereka 

hari pemimpin maka dia 

itu mereka (setan) 

perbuatan 

mereka 

setan 

bagi 

mereka 

lalu 

menghiasi 

sebelum 

kamu 

b 

' #y >- 4 

^ • ** 

Jl 4* 

uja 

\aj 


iyi 

£ ,<■" 

c-Jl-Xp 

kepada 

agar kamu 

mela- Kitab 

atas/kqpa- 

Kami me- 

dan 


yang 

azab 

mereka 

menjelaskan 

irikan 

da kamu 

nuiunkan 

tidak 

63 

pedih 



t V \W'T\ . 1i 


64 


yang 

beriman 


bagi dan 

kaum rahmat 


dan di da- mereka per- 

petunjuk lamnya selisihkan 


apa 

yang 


kamp inqsannah.org 


60 Bagi orang-orang yang tidak beriman 
pada (kehidupan) akhirat, (mempunyai) 
sifat yang buruk, dan Allah mempunyai 
sifat Yang Mahatinggi Dan Dia Maha 
perkasa, Mahabijaksana 


61. Dan kalau Allah menghukum manu 
sia karena kezalimannya, niscaya tidak 
akan ada yang ditinggalkan Nya (di bumi) 
dan makhluk yang melata sekalipun, te¬ 
tapi Allah menangguhkan mereka sarri 
pai waktu yang sudah ditentukan. Maka 
apabila ajalnya tiba mereka tidak dapat 
memmta penundaan atau percepatan 


hongan bahwa sesungguhnya (segala) 
yang baik-baik untuk mereka Tidaklah 
diragukan bahwa nerakalah bagi me¬ 
reka dan sesungguhnya mereka segera 
akan dimasukkan (ke dalamnya) 


63 Demi Allah sungguh Kami telah 
mengutus (rasul-rasul) kepada umat- 
umat sebelum engkau (Muhammad), 
tetapi setan menjadikan terasa mdah bagi 
mereka perbuatan mereka (yang buruk), 
sehmgga dia (setan) menjadi pemimpm 
mereka pada hari ini dan mereka akan 
mendapat azab yang sangat pedih. 


64 Dan Kami tidak menurunkan Kitab 
(Ai-Qur’an) ini kepadamu (Muhammad), 
melainkan agar engkau dapat menjelas 
kan kepada mereka apa yang mereka 
perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk 
dan rahmat bagi orang-orang yang 
beriman. 


457 Mereka mengatakan bahwa Allah 
mempunyai anak perempuan yaitu para 
malaikat karena mereka sangat benci kepada 
anak perempuan sebagaimana tersebut 
dalam ayat berikutnya 




















































27 i 16. Art-Nahl 

65. Dan Allah menurunkan air (hujan) 
dari langit dan dengan air itu dihidup- 
kan Nya bumi yang tadinya sudah mati. 
Sunggtih, pada yang demikian itu be 
nar-benar terdapat tanda tanda (kebe- 
saran Allah) bagi orang-orang yang 
mendengarkan (pelajaran) 

66. Dan sungguh, pada hewan ternak 
itu benar-benar terdapat pelajaran bagi 
kamu. Kami memberimu minum dari 
apa yang ada dalam perutnya (berupa) 
susu murni antara kotoran dan darah, 
yang mtidah ditelan bagi orang yang 
meminumnya. 

67. Dan dari buah kurma dan anggur, 
kamu membuat minuman yang mema- 
bukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, 
pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi 
orang yang mengerti 

68. Dan Tuhanmu mengilhamkan ke- 
pada lebah, "Buatlah sarang di gunung 
gunung, di pohon-pohon kayu, dan di 
tempat-tempat yang dibikin manusia, 

69. kemudian makanlah dari segala 
(macam) buah-buahan lalu tempuhlah 
jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan 
(bagimu).'' Dari perut lebah itu keluar 
minuman (madu) yang bermacam-ma- 
cam warnanya, di dalamnya terdapat 
obat yang menyembuhkan bagi manu¬ 
sia. Sungguh, pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda (kebesaran 
Allah) bagi orang yang berpikir. 

70. Dan Allah telah menciptakan kamu, 
kemudian mewafatkanmu di antara 
kamu ada yang dikembalikan kepada 
usia yang tua renta (pikun), sehingga 
dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang 
pernah diketahuinya Sungguh, Allah 
Maha Mengetahui, Mahakuasa. 

71. Dan Allah melebihkan sebagian ka¬ 
mu atas sebagian yang lain dalam hal 
rezeki, tetapi orang yang dilebihkan 
(rezekinya itu) tidak mau memberikan 
rezekinya kepada para hamba sahaya 
yang mereka miliki, sehingga mereka 
sama-sama (merasakan) rezeki itu. 
Mengapa mereka mengmgkari nikmat 
Allah? 

72. Dan Allah menjadikan bagimu pa- 
sangan (suami atau istn) dari jems kamu 
sendiri dan menjadikan anak dan cucu 
bagimu dari pasanganmu, serta mem¬ 
berimu rezeki dari yang baik. Mengapa 
mereka beriman kepada yang batil dan 
mengingkari nikmat Allah?, 


























































> 


ujy ciC, v u 4 »\ ^ ^ ojf^i 

langit dari rezeki kepada memiliki/ tidak apa Allah selain dari dan mereka 

tnereka memberi y&ng menyembah 

M.s' S 9 s* * ^ % *, s' s s' J&Z*. s' a . / S'^ s s' s'■> 

JU.VI J& \y^ yi © c^izi Vj ^Vtj 

perumpamaan bagi kalian buat/ maka mereka dan sedi- dan 

(sekutu-sekutu) Allah adakan jangan 73 berkuasa tidak kit pun bumi 

\Xs£- yjl* Alii <lfl C|p ^ oi 

seorang perumpa- Allah mem- (kalian) ti- dan/se- menge- Allah sung 

hamba maan buat 74 mengetahui dak dang kalian tahui guh 

tfr |- > *-'5 »^ ©t 

u -5 (>*3 <_P ^ c^Lw« 




yangbaik rezeki dari Kamiberi dan sesu- atas iaber- tidak ygdimiliki/ham- 
Kami rezeki ia orang atu kuasa ba sahaya 



- ImRtJ l/'jj < 3 ^ 


Alia!) 


puji 


apakah danterang- (secara) sebagian meng- maka/lalu 
terangan sembunyi darinya infakkan dia 


>*K * < 


> 'l >i , s'-'' ' >•'{/' K I "'U~ "l Y 

Ail' o^a 1 _jo j rt-te/^=»I j-f 

dua orang perum- Allah dan (mereka) tidak kebanya- tetapi 

laki-laki pamaan membuat 75 mengetahui kan mereka 

I ' 


V-' -5 ^ ^ \x' f- "'I vf TV > >*'< 

Jc- jiL= jaJ ^ ^===lj\ Ia-a-Ao-' 


atas ber- dan 

gantung dia 


atas dia ber- ti- 
kuasa dak 


bisu 


salah satu dari 


keduanya J 




„ss *s> ' »' *s Y < £ „*s> v"'\ * \" 

-jA (j-k J^r^l dj* - -* ut—'j) As- 3^« 


dan dia 
orang yang 


apa- dengan dia men- tidak menghadap- dimana 

kah kebaikan datangkan kannya saja 


>*' is t „ ^ »> »^ Tt rr 

| 7 p j^-fJ l SL- utA CJ-k-stlb \^g 

menyu- 
ruh 


^ ** ^ 

ke- dan bagi yang lurus 

gaiban Allah 76 


jalan 


atas dan 
dia 


dengan 

adil 


gXIi ^ vi jj'i US ofSSfi 


'J 


penglihat- seperti mela- kiamat urusan dan ti- dan 

an mata sekejap inkan daklah bumi 


langit 


fil s /Sfe, ' ' ' A. S'. 

4&\j i/A_2> Jp Aili -CSjI Sr^- 3 ' j 35 _y’ 


dan Maba- sesu- 

Allah 77 kuasa atu 


segala atas Allah sesung- lebihde- ia atau 
guhnya kat (cepat) 


v o_& pg* 

lanDiajadi- se- kalian me- tidak ibu-ibu pemt-2 dari -'* 

can (benkan) suatu ngetahui kalian 


U-HJ! 


(kalian) 

bersyukur 


agar 

kalian 


dan hati/akal 


dan peng- 
lihatan 


pende- 
ngaran 


bagi 

kalian 


Eiii i 

langit 


Ji !JSJ ill 


s' s' 


> ^ 

■s' ^ 

awan di ditundukkan/ burung ke- mereka mem- tidak- 

dimudahkan pada perhatikan lab 


78 


s' > *4 wCI , g • -i £ >i» A, »> 


(mereka) bagi kaum/ terdapat yang pada sesung- Allah melain- (yang) me- tidak _ 
79 beriman omng-2yang tanda-2 demikian guhnya kan nahannya ada 


ampkngsanhah!org 


16. An-Nahl 275 

73 . dan mereka menyembah selain 
Allah sesuatu yang sama sekali tidak da- 
pat memberikan rezeki kepada mereka 
dari langit dan bumi, dan tidak akan 
sanggup (berbuatapa pun). 

74 . Maka janganlah kamu mengada- 
kan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui 

75 . Allah membuat perumpamaan 
seorang hamba sahaya di bawah ke- 
kuasaan orang lain, yang tidak berdaya 
berbuat sesuatu, dan seorang yarig Kami 
beri rezeki yang baik, lalu dia meng- 
infakkan sebagian rezeki itu secara sem 
bunyi-sembunyi dan secara terang-te- 
rangan. Samakah mereka itiP Segala puji 
hanya bagi Allah tetapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahui . 458 

76 . Dan Allah (juga) membuat perum 
pamaan, dua orang laki-laki, yang se¬ 
orang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu 
dan dia menjadi beban penanggung 
nya, ke mana saja dia disuruh (oleh 
penanggungnya itu) dia sama sekali 
tidak dapat mendatangkan suatu 
kebaikan Samakah orang itu dengan 
orang yang menyuruh berbuat ke- 
adilan, dan dia berada di jalan yang 
lurus? 

77 . Dan milik Allah (segala) yang 
tersembunyi di langit dan di bumi. 
Urusan kejadian kiamat itu, hanya 
seperti sekejap mata atau lebih cepat 
(lagi). Sesungguhnya Allah Mahakuasa 
atas segala sesuatu. 

78 . Dan Allah mengeluarkan kamu dari 
perut ibumu dalam keadaan tidak me 
ngetahui sesuatu pun dan Dia mem 
berimu pendengaran penglihatan, dan 
hati nurani, agar kamu bersyukur 

79 . Tidakkah mereka memperhatikan 
burung burung yang dapat terbang di 
angkasa dengan mudah. Tidak ada 
yang menahannya selain Allah. Sung 
guh pada yang demikian itu benar- 
benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi orang orang yang beriman 


458, Maksud dari perumpamaan ini ialah 
untuk membantah orang musyrik yang me- 
nyamakan Allah yang member' rezeki dengan 
berhala-be hala yang tidak berdaya 































































276 16. An-Nahl 

80 . Dan Aiiah menjadikan rumah- 
rumah bagimu sebagai tempat tinggal 
dan Dia menjadikan bagimu rumah- 
rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan 
ternakyang kamu merasa ringan (mem- 
bawa)nya pada waktu kamu bepergian 
dan pada waktu kamu bermukim dan 
(dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, 
bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat 
rumah tangga dan kesenangan sampai 
waktu (tertentu). 

81 . Dan Allah menjadikan tempat ber- 
naung bagimu dari apa yang telah Dia 
ciptakan, Dia menjadikan bagimu tem- 
pat-tempat tinggal di gunung-gunung, 
dan Dia menjadikan pakaian bagimu 
yang memeliharamu dari panas dan 
pakaian (baju besi) yang memelihara 
kamu dalam peperangan. Demikian 
Allah menyempurnakan nikmat-Nya ke- 
padamu agar kamu berserah diri (ke- 
pada-Nya). 

82 . Maka jika mereka berpaling, maka 
ketahuilah kewajiban yang dibebankan 
atasmu (Muhammad) hanyalah me- 
nyampaikan (amanat Allah) dengan 
terang. 459 

83 Mereka mengetahui nikmat Allah, 
kemudian mereka mengingkarinya dan 
kebanyakan mereka adalah orang yang 
ingkar kepada Allah. 

84 . Dan (ingatlah) pada hari (ketika) 
Kami bangkitkan seorang saksi (rasul) 
dari setiap umat, kemudian tidak di- 
izinkan kepada orang yang kafir (untuk 
membela diri) dan tidak (pula) diboleh- 
kan memohon ampunan 

85 . Dan apabila orang zalim telah me- 
nyaksikan azab, maka mereka tidak 
mendapat keringanan dan tidak (pula) 
diberi penangguhan. 

86. Dan apabila orang yang memperse- 
kutukan (Allah) melihat sekutu-sekutu 
mereka, 460 mereka berkata, "Ya Tuhan 
kami, mereka inilah sekutu sekutu kami 
yang dahulu kami sembah selain Eng- 
kau.” Lalu sekutu mereka menyatakan 
kepada mereka, "Kamu benar-benar 
pendusta." 

87 . Dan pada hari itu mereka menyata¬ 
kan tunduk kepada Allah dan lenyaplah 
segala yang mereka adaadakan. 461 


459. Maksudnya Nabi Muhammad saw, tidak 
dapat memberi taufik dan hidayah kepada 
seseorang sehingga dia beriman, 

460. Yang dimaksud dengan sekutu ialah 
apa yang mereka sembah selain Allah atau 
setan yang menganjurkan mereka menyem 
bahberhala. 

461. Kepercayaan, bahwa Allah mempunyai 
sekutu dan sekutu itu dapat memberi syafaat 
kepada mereka di samping Allah swt 







.... 

1 n 




> > 

ot 


O^J 

Si 

kulit dari 

bagi 

kalian 

dan Dia 
menjadikan 

tempat 

tinggal 



u L 




kalian 


StC. "t. l'Tsfi 


kalian dikan Allah 


berhenti 

kalian 


dan hari/ peijalanan 

pada waktu kalian waktu 


kalian merasa 
ringatmya 


rumah- binatang 

rumah temak 


Cjv>~ (ji \p \iaj blSl j 

waktu sam- dankesenang- perkakasru- danrambutnya dan bulu-bulu- bulu-bujunya dan 

(tertentu) pai an (perhiasan) mah tangga (bulu kambing) nya (bulu uflta) (bulu domba) dari 

JCi 9^ 03L ili ^3 jJX- 0 

bagi dan Dia naungan/tem- Dia dan apa bagi menja- dan 

kalian jadikan pat berteduh ciptakan yang kalian dikan Allah 80 


melindungi 

kalian 


pakaian 


bagi dan Dia 

kalian jadikan 


tempat 

tinggal 


gunung- 

gunung 


dari 


Dia menyem- demi- (dalam)pe- melindungi/me- dan (dari)panai 

pumakan kianlah perangan kalian melihara kalian pakaian 


LEl* \jjbp o& 0 


atasmu maka sungguh mereka maka 

hanyalah berpaling jika 81 


kalian 

berserah diri 


atas 

kalian 


kalian 


jiii © 33 pgi 


mereka meng- kemu- Allah nikmat 


ingkarinya 

dian 




> /VS 

x vyy 

& 


i 

fjfij 

umat 

tiap- dari 

Kami mem- 

dan 


tiap 

bangkitkan 

padahari 

y 9 ^.y »y 

•> 





mereka me¬ 
ngetahui 


82 


yang 

nyata 


penyam- 

paian 


X- £ 

6 -J 


orang-orang 
yang kafir 


dan kebanyakan 
mereka 


c, / s y > & / 

^ Sj * \ . * f. 


mereka diboleh- me- dan mereka bagi orang- diizinkan tidak kemu- seorang 

kanmintamaaf reka tidak kafir orang dian saksi 


ij \yaXJ£> O’-U* L? 

mere- dan dari diringan- maka 


azab 


mereka orang-2 nienyak- dan 


sekutu-sekutu 

mereka 


kan tidak 


zalim 

yang 

sikan ketika 84 

5 k' 


'y S y 

b 



(mereka) 

menyekutukan 

orang-orang 

yang 

me- dan 

lihat ketika 

85 

(mereka) di¬ 
beri tangguh 


& \£1 it 'u$\ OS 


selain dari kami menyeru/ adalah orang-2 
Engkau menyembah kami yang 


sekutu-se¬ 
kutu kami 


mereka Tuhan mereka 

ini kami berkata 


\jii\j © 

sungguh orang- sesunggufi- per- kepada maka mere- 

86 orang pendusta nya kalian kataan mereka ka sampaika 

y -ary 4 // > ft y/■ 't* s' y ^ /* 1 y. 

\y& U 'XtS\ Ji 


dan mereka 
menyatakan 


(mereka) mereka apa dari 

87 ada-adakan yang mereka 


dan 

hilang 


tunduk pada Allah ke- 

hari itu pada 



wmpangsunnaneOrg 




























































































n 



kepada mereka 

„ S'9 S’ S' 

c| pi? 


tiap- pada Kami mem- dan 
tiap bangkitkan pada hari 





dan mereka trteng- 
halang-halangi 

kafir 

orang-orang 

yang 

>. ^ 

hpl£====» 

c 


mereka 

disebabkan 

siksa 


,& ' X. X» x' 5» > * _ <' ^ 

{jA A~a\ 

atas menjadi dengan- dan Kami diri dari atas seorang umat 

saksi mu datangkan mereka mereka saksi 

i&j & $i cfe c^VXtk 

dan se- bagi tiap- untuk men- Al-Kitab atas dan Kami mereka 

petunjuk suatu tiap jelaskan (Al-Qur’an) kamu turunkan itu 

>JZ iii l\ * @ l &cl S 5 U 5 


dengan (Dia) me- 

keadilan nyuruh 

Allah sesung- 
guhnya 

89 

bagi orang-orang dan kabar 

yang berserah diri gembira 

dan 

rahmat 

£!Z 2 \ 


1 »s'S 

> »> x 

Jy!i 

do 



perbuatan 

dari 

dan (Dia) 

hubungan 

yang 

dan memberikan 

dan 

keji 


melarang 

kerabat 

punya 

(bantuan) 

kebaikan 


^vj sue 


ingat/ 

kalian mengerti 


agar 
kalian 


Dia meng- 
ajar kalian 


aanke- 

durhakaan 


dan 

mungkar 


> >x 


XX " • X /■ ' i X* 9 Vi 9 S' s' X Jjj »/ 

^>0 wXjfcLC* -A ^ ^ 


kalian 

berjanji 


apa- Allah dengan dantepati- 

bila janji lah (kalian) 90 


sumpah- kalian rusak/ dan 

sumpah langgar jangan 

(1)\ / f— ..—P^LslC' 4^1 ^ *XjiO 

x -x \ ** X* .* X — 1 ' * 


»ss /- 


sesung- jaminan 
guhnya 


atas Allah 

kalian 


kalian telah dan sesung- peneguhannya se~ 

menjadikan guhnya sudali 


« • *1 
wSj! 


2 cX ijjo ■£ © i: 3 


merusak/ seperti orang kalian danja- 
mengurai (perempuan) yang nganlah 91 

4* 





kalian apa (Dia) me- Allah 

kerjakan yang ngetahui 




oh====?j\ JjS Jj*j f ( p. HrlX 


tipu- sumpah 

daya kalian 


kalian 

menjadikan 

tenunan/ 

pintalannya 

kuat se- 

sudah 

dari 

C\ 

& s* 

•x 

- X 

- ^ 
Jt ' 


o\ 

menguji sungguh 

kalian hanyalah 

golongan 
(yang lain) 

dari lebih 

banyak 

ia suatu umat/ 
golongan 

ada 

bah- 

wa 


nya 








£ a 2 i\ >3 ;* 25 j *2 iii 

(kalian) di dalam- kalian apa kiamat pada kepada dan sungguh Dia dengan Allah 

92 perselisihkan nya adalah yang hari kalian akan jelaskan (hal itu) 

£ 'i4 gpj ait ^=4^3 & iC* 


siapa 

yang 

Dia raenye- 
satkan 

akan 

tetapi 

yang satu 

umat niscaya Dia men¬ 

jadikan kalian 

Allah meng- dan 

hendaki kalau 

(vr) 

X JlS*s 

oyu*j6 




e> > s s 





93 

(kalian) 

kerjakan 

adalah 

kalian 

dari/ten¬ 
tang apa 

dan sungguh ka- Dia ke- siapa 

lian akan ditanya hendaki yang 

dan Dia mem- Dia ke- 
beri petunjuk hendaki 


yang 


kampangsannah. org 


16. An-Nahl 277 

• 

88 Orang yang kafir dan menghalangi 
(manusia) darijalan Allah, Karra tambah- 
kan kepada mereka siksaan demi siksaan 
disebabkan mereka selalu berbuat ke- 
rusakan 

89 Dan (ingatlah) pada han (ketika) 
Kami bangkitkan pada setiap umat se¬ 
orang saksi atas mereka dari mereka 
sendiri, dan Kami datangkan engkau 
(Muhammad) menjadi saksi atas mere¬ 
ka Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur’an) 
kepadamu untuk menjelaskan segala se- 
suatu, sebagai petunjuk, serta rahmat 
dan kabar gembira bagi orang yang 
berserah diri (muslim). 

90 Sesungguhnya Allah menyuruh (ka 
mu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi bantuan kepada kerabat, dan 
Dia melarang (melakukan) perbuatan 
keji kemungkaran dan permusuhan. 
Dia memberi pengajaran kepadamu 
agar kamu dapat mengambil pelajaran. 

91. Dan tepatilah janji dengan Allah apa 
bila kamu berjanji dan janganlah kamu 
melariggar sumpah setelah diikrarkan, 
sedang kamu telah menjadikan Allah se¬ 
bagai saksimu (terhadap sumpah itu) Se¬ 
sungguhnya Allah mengetahui apa yang 
kamu perbuat 

92 Dan janganlah kamu seperti se¬ 
orang perempuan yang menguraikan 
benangnya yang sudah dipintal dengan 
kuat, menjadi cerai berai kembali Kamu 
menjadikan sumpah (perjanjian)mu se¬ 
bagai alat pempu di antaramu, disebab¬ 
kan adanya satu golongan yang lebih 
banyak jumlahnya dari golongan yang 
lam.® 2 Allah hanya menguji kamu de¬ 
ngan hal itu, dan pasti pada hari kiamat 
akan dijelaskan Nya kepadamu apa 
yang dahulu kamu perselisihkan itu. 

93 Danjika Allah menghendaki niscaya 
Dia menjadikan kamu satu umat (saja), 
tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia 
kehendaki dan memberi petunjuk ke¬ 
pada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi 
kamu pasti akan ditanya tentang apa 
yang telah kamu kerjakan. 


462- Kaum muslimin yang jumlahnya masih 
sedikititu telah mengadakari perjanjiari yang 
kuat dengan Nabi Muhammad saw Pada 
waktu mereka melihat orang Quraisy ber 
jumlah banyak dan berpengalaman cukup, 
timbullah keinginan mereka untuk mem 
batalkan perjanjian dengan Nabi Muham¬ 
mad saw itu Perbuatan yang demikian itu 
dilarang oleh Allah swt 


























































































278 16. An-Nahl 

94 Dan janganlah kamu jadikan sum 
pah-sumpahmu sebagai alat pempu di 
antaramu yang menyebabkan kaki- 
(mu) tergelincir setelah tegaknya (ko 
koh), dan kamu akan merasakan kebu 
rukan (di duma) karena kamu meng 
haiangi (manusia) dari jalan Allah, dan 
kamu akan mendapat azab yang besar. 

95 Dan janganlah kamu jual perjanjian 
(dengan) Allah dengan harga murah 
karena sesungguhnya apa yang ada di 
sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui 

96 Apa yang ada di sisimu akan lenyap 
dan apa yang ada di sisi Allah adalah 
kekal Dan Kami pasti akan memberi ba 
lasan kepada orang yang sabar dengan 
pahala yang lebih baik dari apa yang 
telah mereka kegakan 

97. Barang siapa mengerjakan kebajik 
an, baik laki laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, maka pasti 
akan Kami berikan kepadanya kehidup 
an yang baik 463 dan akan Kami beri 
balasan dengan pahala yang lebih baik 
dari apa yang telah mereka kerjakan. 

98. Maka apabila engkau (Muham¬ 
mad) hendak membaca Al Qur an, mo 
honlah perlmdungan kepada Allah dari 
setan yang terkutuk. 

99. Sungguh, setan itu tidak akan ber 
pengaruh terhadap orang yang ber¬ 
iman dan bertawakal kepada Tuhan 

100 Pengaruhnya hanyalah terhadap 
orang yang menjadikannya pemimpin 
dan terhadap orang yang memperse 
kutukannya dengan Allah. 

101 Dan apabila Kami mengganti 
suatu ayat dengan ayat yang lain, dan 
Allah lebih mengetahui apa yang di- 
turunkan Nya, mereka berkata 'Se¬ 
sungguhnya engkau (Muhammad) 
hanya mengada ada saja." Sebenarnya 
kebanyakan mereka tidak mengetahui. 

102. Katakanlah, "Ruhul Qudus (Jibril) 
menurunkan Al Qur’an itu dari Tuhan- 
mu dengan kebenaran, untuk mene- 
guhkan (hati) orang yang telah ber¬ 
iman, dan menjadi petunjukserta kabar 
gembira bagi orang yang berserah diri 
(kepada Allah)." 


463. Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki- 
laki dan perempuan dalam Islam mendapat 
pahala yang sama dan bahwa amal kebapkan 
harus disertai iman 




n 



■m0 






Hi 

T 




M 

lifel 


tegak- sesu- tapak/ maka di antara tipu sumpah kalian ambil/ dan 

nya dah kaki tergelincir kalian daya kalian menjadikan jangai 

£ C ^ i 


azab dan bagi 

kalian 

Allah jalan dari kalian mengha- dengan apa' 

lang-halangi disebabkan 

kejelekan/ 

bahaya 

dan kalian 
akanrasakan 

it £2i. 

h-f- s 

s'' i, 

Lx»j 4^1 kt/k-X 

% $ 

) iiti 
** ^ 

Allah disisi sesungguh- yangsedikit 
nya hanyalah murah 

harga Allah dengan kalian mem- 

perjanjian beli mendkar 

danja- 
ngan 94 

yang besar 

' *Ss 

J JL> 

£ ( 

9 

b\ 

3-S '* 

j9*~ j 2 * 


akan ada di sisi apa yang 
lenyap kalian 95 


(kalian) 

mengetahui 


kalian jika bagi lebih ia 
adalah kalian baik 


* ss s & S’ \ 


V • 9 Cu 4^1 -CX Uj 


dengan yang pahala mereka orang-2 dan sungguh Kami kekal Allah disisi dan apa 

lebih baik mereka sabar yang akan memberi balasan yang 


ly\ J^-X (>« © iy\j===> d 


J: s’ t 


laki-laki dari kebajikan/ menger- barang 
saleh jakan siapa 


96 


(mereka) 

kerjakan 


mereka apa 

adalah yang 




S \ *> 9 s %ss s s 



$■ %> 
bty* 


maka sungguh Kami 

orang yang 

dan 

akan beri kehidupan 

beriman 

dia 

a s 9y . y , 




< 3 ^ \'A (@ \$\j===> £ ,> 1 X 1 

Al-Qur’an kamu maka (mereka) mereka apa dengan yang pahala 

membaca apabila 97 kerjakan adalah yang lebih baik mereka 

ex 'A -Sh *' " i, r x- - 

4j 4J>1_ © *5- -XI 

keku- bagi- tidak sesung- yang setan dari kepada maka berlin- 

asaan nya ada guhnyaia 98 terkutuk Allah dunglahkamu 

Kk 'C' * "S xs ' ■*> '\ s'*k 'S 

0_y^Z~==>_yi j * ^ 4 J ^ ~ S jjs\ l j£- 

mereka/ Tuhan dan mereka orang-2 alas 

99 bertawakal mereka atas beriman yang 

>%z' t lik, 




sungguh 

hanyalah 99 




orang-2 yang me- dengan- me- dan orang- mereka menjadi- orang-2 atas kekuasaannya 
nyekutukan Tuhan nya reka orang yang kan pemimpin dia yang (setan) 




■j \ 


^ .X 


jjai 4»i 3 & ^1 ui> \- 4 j 

di tempat 


lebih me- dan ayat 

ngetahni Allah 


o^oLmj j‘ 1 Jp u3], li_l*—,* 


suatu Kami 

ayat ganti 


dan 

apabila 100 


(mereka) tidak kebanyakan babkan/ mengada- kamu sesungguh- mereka Dia tu- dengan 
mengetahui mereka tetapi adakan nya hanyalah berkata runkan apa yang 




•*^1 t\ i ' T- iff? 

—Mp bt Qj &y> js 


untuk me- dengan Tuhanmu dari 

neguhkan benar 


Ruhul Qudus 
(Jibril) 


menurunkannya kata- 
(Al-Qur’an) kan 101 

s' 


© l 



102 


bagi orang-orang 
yang berserah diri 


dan kabar 
gembira 


dan 

petunjuk 


beriman 


kepada orang- 
orang yang 



mmpmgsannon.org 












































































16. An-Nahl 279 

103 Dan sesungguhnya Kami menge- 
tahui bahwa mereka berkata "Sesung¬ 
guhnya Al Qur'an itu hanya diajarkan 
oleh seorang manusia kepadanya (Mu¬ 
hammad) Bahasa orang yang mereka 
tuduhkan (bahwa Muhammad belajar) 
kepadanya adaiah bahasa ‘Ajam, KA 
padahal ini (Al Qur’an) adaiah dalam 
bahasa Arab yang jelas. 

104. Sesungguhnya orang yang tidak 
beriman kepada ayat-ayat Allah (Al 
Qur an), Allah tidak akan memberi pe- 
tunjuk kepada mereka dan mereka akan 
mendapatazabyang pedih. 

105 Sesungguhnya yang mengada- 
adakan kebohongan, hanyalah orang 
yang tidak beriman kepada ayat-ayat 
Allah, dan mereka itulah pembohong 

106 Barang siapa kafir kepada Allah 
setelah dia beriman (dia mendapat 
kemurkaan Allah), kecuali orang yang 
dipaksa kafir padahal hatinya tetap 
tenang dalam beriman (dia tidak ber 
dosa) tetapi orang yang melapangkan 
dadanya untuk kekafiran, maka kemur¬ 
kaan Allah menimpanya dan mereka 
akan mendapatazabyang besar 

107 Yang demikian itu disebabkan ka- 
rena mereka lebih mencintai kehidupan 
di dunia daripada akhirat, dan Allah 
tidak memberi petunjuk kepada kaum 
yang kafir. 

108. Mereka itulah orang yang hati, 
pendengaran, dan penglihatannya 
telah dikunci oleh Allah Mereka itulah 
orang yang lalai 

109 Pastilah mereka termasuk orang 
yang rugi di akhirat nanti 

110 Kemudian Tuhanmu (pelindung) 
bagi orang yang berhijrah setelah men- 
derita cobaan kemudian mereka ber 
jihad dan bersabar, sungguh, Tuhanmu 
setelah itu benar benar Maha Pengam- 
pun Maha Penyayang. 

i 

i 


464 Bahasa Ajam lalah bahasa seiain Baha 
sa Arab dan dapat juga berarti bahasa Arab 
yang tidak baik. karena orang yang dituduh 
mengajar Muhammad saw itu bukan orang 
Arab dan hanya tahu sedikit bahasa Arab. 












































280 16. An-Nah! 

111 (Ingatlah) pada hari (ketika) setiap 
orang datang untuk membela dirinya 
sendiri dan bagi setiap orang diberi (ba 
lasan) penuh sesuai dengan apa yang 
telah dikerjakannya, dan mereka tidak 
dizalimi (dirugikan) 

112 Dan Allah telah membuat suatu 
perumpamaan (dengan) sebuah negeri 
yang dahulunya aman lagi tenteram, 
rezeki datang kepadanya melimpah 
ruah dari segenap tempat, tetapi (pen 
duduk)nya mengingkari nikmat-nik- 
mat Allah, karena itu Allah menimpa 
kan kepada mereka bencana kelaparan 
dan ketakutan," 65 disebabkan apa yang 
mereka perbuat 

113 Dan sungguh, telah datang kepa¬ 
da mereka seorang rasul dari (kalangan) 
mereka sendiri. tetapi mereka mendus- 
takannya, karena itu mereka ditimpa 
azab dan mereka adalah orang yang 
zahm. 

114. Maka makanlah yang halal Sagi 
baik dari rezeki yang telah diberikan 
Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat 
Allah, jika kamu hanya menyembah 
kepada Nya 

115 Sesungguhnya Allah hanya meng 
haramkan atasmu bangkai, darah, 
daging babi dan (hewan) yang di- 
sembehh dengan (menyebut nama) 
selain Allah, tetapi barang siapa ter- 
paksa (memakannya) bukan karena 
menginginkannya dan tidak (pula) me- 
lampaui batas maka sungguh. Allah 
Maha Pengampun Maha Penyayang 

116. Dan janganlah kamu mengatakan 
terhadap apa yang disebut sebut oleh 
lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini 
haram, 1 untuk mengada adakan ke- 
bohongan terhadap Allah Sesungguh¬ 
nya orang yang mengada adakan ke- 
bohongan terhadap Allah tidak akan 
beruntung 

117. (Itu adalah) kesenangan yang se- 
dikit, dan mereka akan mendapat azab 
yang pedih. 

118. Dan terhadap orang Yahudi, Kami 
haramkan apa yang telah Kami cerita- 
kan dahulu kepadamu (Muhammad).' 166 
Kami tidak menzalimi mereka. justru 
merekalah yang menzalimi diri sendiri 


465. Kelaparan dan ketakutan itu mehputi 
mereka, seperti halnya pakalan mekputi tu- 
buh mereka. 

466. Lihat Al-Anam (6) 146 






























































-4 


n W* 



\y\L y ijU Si SS 


dari mereka kemu- dengan/kare- kejaliatan/ mereka me- bagi orang- 

bertobat dian nakebodohan kesalahan ngerjakan orang yang 


Lj 

» .. .. 

s' 

■s> 

oi 

j^ 3 

sesung- 

kemu- 

guhnya 

dian 


sYOSB 1 


f*. 


di>_3 ol i jju 


s s s s. 


s' s \ 


Maha sungguh Maha sesudahnya/ Tuhan sesung- dan mereka mem- demi- sesu- 

119 Penyayang Pengampun itu kamu guhnya perbaiki diri kian/itu dah 




si St .& * is.fe a si 

l dari/ter- dia danti- lurus kepada yangtaat/ umat/ adalah Ibrahim sesung- 

masuk (adalah) dak ada Allah patuh seorang imam dia guhnya 

t K 'ti * > x '"*t ** s l'l 


yang 

lurus 

jalan 

kepa- dan Dia me- Dia me- 

da nunjukinya milihnya 

kepada 

nikmat-Nya 

yang men¬ 
syukuri 

120 


U 

'In * ^ 

C t jX\ 

• 


orang-orang 
yang saleh 

sungguh 

termasuk 

akhirat di dan sung- kebaikan 

guhdia 

dunia 

di dan Kami 
berikannya 

121 

af lij 

*• S’ 

% £ oi 

Jid\ 

Ls>j\ ^ 


dia dan tidak/ 
adalah bukanlah 

(dengan) 

lurus 

Ibrahim agaraa ikutilah agar 

kepa- 

damu 

Kami kemu- 

wahyukan dian 

122 


4^3jjl (3^ ^Al 0^~==^-IuJ\ ^ 


< > 


*>? 


orang-orang 

yang 


hari 

Sabtu 


dijadi- sungguh 

kan hanyalah 123 


orang-orang 

musyrik 


dari/ter- 

masuk 


* 7 TJ&\ 7 ^ <j7j Uj h £t \y£cL\ 


tentang kiamat pada di antara akan Tnhan dan di dalamnya/ mereka 

apa yang hari mereka memutuskan kamu sungguh padanya berselisih 


/9 s' />“ S’ 9S" s' 

<£p ^ Ji ri' © 4^3 ljp l *~~s a 


dengan 

hikmah 


Tuhan jalan ke- serulah 
kamu pada 124 


(mereka) di dalamnya/ adalah 
perselisihkan padanya mereka 


4 j 


/ ■ 


\ {jJP ^ jfc 3 L>r^ 


Tuhan sesung- 
kamu guhnya 


lebih 

baik 


ia dengan 
yang 


dan bantab- 
lah mereka 


yang 

baik 


dan pe- 
lajaran 


© '•' 9 >\\ >V", .. "7 

ijD . _ 4 ^ <s>^ ^ c-' 

dengan orang-2 yang lebih me- dan jalan- dari ter- dengan lebih me- Dia 
125 mendapat petunjuk ngetahui Dia Nya sesat siapayang ngetahui 

& ->.-»> t' V>K\ > < 

py fl o)j 

kalian dan dengan- kalian diba- apa yang dengan makabalas- kalian dan 

bersabar jika nya las/ditimpa (siksa) semisal Iah mereka membalas jika 

Jl%7> jsTsTj @ j7 

dengan melain- kesabaran dan dan ber- bagi orang-orang lebih sungguh 

Allah kan kamu tidaklah sabarlah 126 yang bersabar baik ia/itu 

■f »> >s~ S'' *" *< »• Si' 

OJjJ==z=l+ji Lis (Jr^ c3 ^-LXs Jj >-4^k> <jy~sC. yj 

mereka 
tipu dayakan 

ts'** 

tf\ r a! . * 


' ^ ^ > 


dari/ter- kesem- da- 

hadap apa yang pitan lam 


^ <*> / 


yang 

128 berbuat kebaikan 


kamu 

dan 

jangan 

atas 

mereka 

kamu ber- 
sedih hati 

dan 

jangan 

\ja5\ 

s' 

y * 

Jji\ 

** S’ 

S' S’ 

c 

A k 


mereka 

bertakwa 

orang-2 

yang 

be¬ 

serta 

Allah sesung- 
gulinya 

127 


T 






t 


Kampjngsannah.org 


16. An-Nahl 281 

119 Kemudian, sesungguhnya Tuhan- 
mu (mengampuni) orang yang menger- 
jakan kesalahan karena kebodohannya, 
kemudian mereka bertobat setelah itu 
dan memperbaiki (dirinya), sungguh 
Tuhanmu setelah itu benar benar Maha 
Pengampun, Maha Penyayang 

120. Sungguh, Ibrahim adalah seorang 
imam (yang dapat dijadikan teladan), 
patuh kepada Allah dan hanif. nl Dan dia 
bukanlah termasuk orang musyrik (yang 
mempersekutukan Allah), 

121 . dia mensyukuri mkmat nikmat- 
Nya. Allah telah memilihnya dan me- 
nunjukinya ke jalan yang lurus. 

122 Dan Kami berikan kepadanya ke- 
baikan di duma, dan sesungguhnya di 
akhirat dia termasuk orang yang saleh 

123 Kemudian Kami wahyukan kepa 
damu (Muhammad). "Ikutilah agama 
Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah 
termasuk orang musyrik." 

124 Sesungguhnya (menghormati) 
hari Sabtu 468 hanya diwajibkan atas 
orang (Yahudi) yang memperselisihkan- 
nya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti 
akan memberi keputusan di antara me¬ 
reka pada hari kiamat terhadap apa 
yang telah mereka perselisihkan itu. 

125 Serulah (manusia) kepada jalan 
Tuhanmu dengan hikmah 569 dan penga 
jaran yang baik, dan berdebatlah de 
ngan mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu, DiaSah yang 
lebih mengetahui siapa yang sesat dari 
jalan Nya dan Dialah yang lebih menge¬ 
tahui siapa yang mendapat petunjuk. 

126 Dan jika kamu membalas, maka 
balaslah dengan (balasan) yang sama 
dengan siksaan yang ditimpakan kepa 
damu. Tetapi jika kamu bersabar, se¬ 
sungguhnya itulah yang lebih baik bagi 
orang yang sabar 

127. Dan bersabarlah (Muhammad) 
dan kesabaranmu itu semata mata de¬ 
ngan pertolongan Allah dan janganlah 
engkau bersedih hati terhadap (keka- 
firan) mereka dan jangan (pula) ber- 
sempit dada terhadap tipu daya yang 
mereka rencanakan 

128. Sungguh, Allah beserta orang- 
orang yang bertakwa dan orang orang 
yang berbuat kebaikan. 


467 Seorang yang selalu berpegang kepada 
kebenaran dan tidak pernah menmggalkan- 
nya 

468 Menghormati hari Sabtu itu lalah 
dengan jalan memperbanyak ibadah dan 
ama) saleh serta mentnggalkan pekerjaan 
sehari-hari. 

469 Perkataan yang tegas dan benar yang 
dapat membedakan antara yang hak dan 
yang batil. 



















































































282 17. Al-lsra’ 




UB AL-ISRA’ 

Surah 

£Q!|? .411 -ayat Mak%yah 1%/Bl 
Xiti tyt£n;"xy-y..' 


«s» 

¥$*£& 


JUZ15 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1 Mahasuci (Allah), yang telah mem 
perjalankan hamba Nya (Muhammad) 
pada malam han dari Masjidil Haram ke 
Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi 
sekehlingnya " agar Kami perlihatkan ke- 
padanya sebagian tanda tanda (ke- 
besaran) Kami Sesungguhnya Dia Maha 
Mendengar, Maha Melihat 

2. Dan Kami berikan kepada Musa, Ki- 
tab (Taurat) dan Kamijadikannya petun- 
juk bagi Bani Israil (dengan firman), "Ja 
nganlah kamu mengambil (pelmdung) 
selainAku 

3 (Wahai) keturunan orang yang Kami 
bawa bersama Nuh Sesungguhnya dla 
(Nuh) adalah hamba (Allah) yang ba 
nyakbersyukur." 

4. Dan Kami tetapkan terhadap Bani 
Israil dalam Kitab itu, ' Kamu pasti akan 
berbuat kerusakan di bumi ini dua kali 
dan past kamu akan menyombongkan 
diri dengan kesombongan yang besar" 

5. Maka apabila datang saat hukuman 
bagi (kejahatan) yang pertama dari ke- 
dua (kejahatan) itu Kami datangkan ke- 
padamu hamba hamba Kami yang 
perkasa, lalu mereka merajalela di kam¬ 
pung kampung Dan itulah ketetapan 
yang pasti terlaksana 

6. Kemudian Kami berikan kepadamu 
giliran untuk mengalahkan mereka, Ka 
mi membantumu dengan harta kekaya- 
an dan anakanak dan Kami jadikan 
kamu kelompokyang lebih besar 

7. Jika kamu berbuat baik (berarti) ka 
mu berbuat baik untuk dirimu sendin 
Dan jika kamu berbuat jahat, maka 
(kerugian kejahatan) itu untuk dirimu 
sendiri Apabila datang saat hukuman 
(kejahatan) yang kedua, (Kami bangkit 
kan musuhmu) untuk menyuramkan 
wajahmu lalu mereka masuk ke dalam 
masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ke- 
tika mereka memasukinya pertama kali 
dan mereka membinasakan apa saja 
yang mereka kuasai. 


470. Masjidil Aqsa dan daerah sekitarnya 
dapat berkah dari Allah dengan diturunkan 
nabi nabi di negeri itu berikut kesuburan 
tanahnya 



















Masjidil Haram 

h & 




i *> 


dan pada sua- hamba-Nya telah rtipm- (Zat) Mahasuci 
tu malam " perjalankan yang (Allah) 


‘k ihi ^ kji iSji i 3 g csii ji 


sungguh tanda-2 sebagi- lintuk Kami sekeli- Kami yang 

Dia Kami an dari perlihatkan pdnya lingnya berkahi 


Masjidil Aqsa 


ke 




dan Kami 
jadikannya 

i" 


Kitab 


Musa dan Kami 
berikan 


Maha 

Melihat 


Maha Men- Dia 
denear 




penolong^ selain dari kalian bahwa bagi Bani Israil petunjuk 

2 pelindung Aku mengambil jangan 


$ bja iss yy & £ qls: •; h© 


yangbanyak seorang adalah sesung- Nuh ber- Kami orang keturunan 
3 bersviJcur hamba dia guhnyadiu sama bawa yang ijanakcucu) 


o*#' j oil! ghil J Jl t&J 




imika di sungguh kalian akan Kitab di 

bumi membuat kerusakan dalam 


Bani Israil 


kepada/ dan Kami te- 
temadap lah tetapkan 


A// 

Ihjo 


■tej 



V^C. 


0£s* 

Kami 

utus 

yang pertama 
dari keduanya 

janji 

(waktu) 

datang 

maka 

tatkala 

yang dengan ke- 
4 besar sombongan 

dan benar~2 ka¬ 
lian sombong 

dua 

kali 


jL>jh \yji\eni JbXi X Id like; |>£====£ko 


rumah-2 di celah- lalu mereka yangsangat/ keku- mem- bagi hamba- kepada 

(kampung) celah merajalela besar atan punyai Kami hamba_ kalian 




atas 

mereka 


giliran 


untuk Kami kem- kemu- 
kalian balikan dian 5 


yang janji/.ke- dan 

terlaksana tetapan adalah itu 


© 3 \ ’P&rJ p\ j&S&Sj 


kelom- lebih banyak/ dan Kami 

6 pok besar jadikan kalian 


dan 

anak-anak 


dengan 

harta 


dan Kami mem- 
bantu kalian 


r $ phi oU hii hiiu i] 


dalang maka maka kalian ber- dan 
ketika baginya buatjahat jika 


bagi diri ka¬ 
lian sendiri 


kalian ber¬ 
buat baik 


kalian ber- jika 
buatbaik 


9 ^\\ . A A ^ > ,9? {Si ^ t |l > 






> 


masjid 


dan untuk 
mereka masuk 


wajah-wajah 

kalian 


untuk memburuk- terakhir 
kan/menyuramkan 


janji 


ZZ i x YA ?•*%<-' \' 

Yjl \h iX/ptyj) — -jj' 




penguasaan mereka apa dan untuk me- kali pertama mereka sebagai- 

7 sepenuhnya dapati yang reka menguasai memasukinya mana 



ampuhgiunTiQl org 



































































































































1 W I 

('T'"' C’* <&** fi'' 

(j^-KJJ ul*s>r^ u Ac- ^"'Ac- q\j 


|3J JA 

bagi orang- neraka dan Kami Kami kalian dan merahmati su- Tuhan mudah- 

orang kafir lalianam jadikan kembali kembali jika kalian paya kalian mudahan 


u&J 

0 


>r>" > 




y^j p 5 ' <l£ 

.n memberi lebih ia hagi memberi Al-Qur’an ini sesung- tempatberkun 

bargembira lurus yang petunjuk guhnya 8 pul/penjara 

rj*4 (SjUlo 


yang pahala bagi bahwa- 
9 besar mereka sanya 

t.ssf 


kebajikan/ mereka orang-2 kepada orang- 

amal saleh mengerjakan yang orang mukmin My®* 


C\Z p GSI \j &t o£J v og £ 

yang azab bagi me- Kami dengan/kepa- (mereka) tidak oiang-2 dan se- 
pedih reka sediakan da ban akhirat beriman yang sungguhnya 


X azab 
10 pedil 

** <■ * f. ✓ ^ A, 


«> %t cJCSi\ 06 £4 aK pi pYi gj 


tergesa- 
11 gesa 


dan dengan sebagaimana dengan maraisia 

adalah kebaikan doanya kejahatan 


dan 

berdoa 




A~>\ L_djo>rJ a) ll3_y>t-<? OpJ 1 

tanda dan Kami malam tanda maka/IaluKa- dua dan malam dan Kami 

jadikan mi hapuskan tanda siang jadikan 

/// ' /s'*! 9 * * ^ 

3 A, £* l^i a \.JE ,^ L^-*3 1 


bilangan dansupayaka- Tuhan dan karunia 
lianmengetahui kalian 


ss* 4 > *►> 

terang 


agar kalian 
meneari 


siang 


u Vi==s? Up cpJlii 


dan dengan cukup Kamije- sesuatu dantiap-2/ 

tiap-tiap 12 jelas laskannya 


dan per- 
hittmgan 


tahun- 

tahun 


Li»4=> 4*-^' fJi ^ o'-^l 

kitab kiamat ban bagi- danakanKa- leher- pada kalung- Kami gan- manu- 

nya mi keluarkan nya nya tungkan sia 

fcA J& P Ul ® <&£ lil 

perhi- alas hari diri cukup- kitab baca- terbuka ia menemui- 

tnngan kamu (ini) kamusendiri lah kalian lah 13 nya 


\ i < ^ r* * ^ 

La—La^\$ c£*-L*Jb» 

dia ter- maka sung- ter- dan ba- unluk diri- dia mendapat maka sung- mendapat barang 

sesat guhhanyalah sesat rangsiapa nyasendiri petunjuk guhhanyalah petunjuk siapa 14 




y" ^ 


s' '* fy 1 " i',' 

spjjp (J$>- (Jy^XxA wj L?p“' JJ3 b JJ}3 jj* yj 

Kami sehingga/ mengazab Kami dan (orang) beban/ pemikul memikul dan tidak atasnya 
mengutus sebelum tidak lain dosa dosa dosa dapat (dirinya) 


/ 




V /'/'/ 


^ .'"'jf ^ S-A ^,1 J* V/T Tz' | / . "ior> / 

V^.^3 liyi\ 4^3 U’ UJJ !^p ^J^D 

di da- maka mere- orang-2 yang Kami pe- suatu Kami mem- untuk Kami ke- dan seorang 

lamnya kadurhaka hidup mewah rintahkan negeri binasakan hendaki apabila 15 Rasul iJn^P 




&& ® Ip p 5^ 

dari Kamitelah danberapa sehancur- maka Kami per- atas- maka 

binasakan banyaknya 16 hancumya hancurkannya kataan nya berhak 

*A^aJ i/wi- OUC <- r >yy tiL/ ij~3 Aj^O^ 1 Ojpji 


Maha Maha Me- hamba- terhadap dengan dancu- Nuh sesudah kurun-2/ 

17 Melihat ngetahui hamba-Nya dosa-dosa Tuhanmu kuplah generasi 


17. Al-lsra’ 283 

8 Mudah-mudahan Tuhan kamu me- 
limpahkan rahmat kepada kamu- tetapi 
jika kamu kembali (melakukan kejahat 
an), niscaya Kami kembali (mengazab- 
mu). Dan Kami jadikan neraka Jahanam 
penjara bagi orang kafir 

9 Sungguh, Al-Qur’an ini memberi pe¬ 
tunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan 
memberi kabar gembira kepada orang 
mukmin yang mengerjakan kebajikan, 
bahwa mereka akan mendapat pahala 
yang besar, 

10 . dan bahwa orang yang tidak ber¬ 
iman kepada kehidupan akhirat, Kami 
sediakan bagi mereka azab yang pedih. 

11. Dan manusia (seringkali) berdoa 
untuk kejahatan sebagaimana (biasa 
nya) dia berdoa untuk kebaikan. Dan 
memang manusia bersifat tergesa 
gesa 

12. Dan Kami jadikan malam dan siang 
sebagai dua tanda (kebesaran Kami), 
kemudian Kami hapuskan tanda malam 
dan Kami jadikan tanda siang itu terang 
benderang, agar kamu (dapat) meneari 
karunia dari Tuhanmu. dan agar kamu 
mengetahui bilangan tahun dan per- 
hitungan (waktu). Dan segala sesuatu 
telah Kamiterangkan dengan jelas. 

13 Dan setiap manusia telah Kami ka 
Sungkan (catatan) amal perbuatannya 
di lehernya. Dan pada hari kiamat Kami 
keluarkan bagmya sebuah kitab dalam 
keadaan terbuka. 

14. "Baealah kitabmu, cukuplah dirimu 
sendiri pada hari ini sebagai peng- 
hitung atas dirimu. 1 

15. Barang siapa berbuat sesuai de 
ngan petunjuk (Allah), maka sesung 
guhnya itu untuk (keselamatan) dirinya 
sendiri; dan barang siapa tersesat maka 
sesungguhnya (kerugian) itu bagi diri¬ 
nya sendiri Dan seorang yang berdosa 
tidak dapat memikul dosa orang lain, 
tetapi Kami tidak akan menyiksa sebe 
lum Kami mengutus seorang rasul. 

16. Dan jika Kami hendak membinasa 
kan suatu negeri, maka Kami perintah- 
kan kepada orang yang hidup mewah 
di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi 
biia mereka melakukan kedurhakaan di 
dalam (negeri) itu, maka sepantasnya 
berlakulah terhadapnya perkataan (hu- 
kuman Kami), kemudian Kami binasa¬ 
kan sama sekali (negeri itu). 

17. Dan berapa banyak kaum setelah 
Nuh yang telah Kami binasakan Dan 
cukuplah Tuhanmu Yang Maha Menge¬ 
tahui, Maha Melihat dosa hamba-ham- 
ba-Nya. 












































































284 17. Al-lsra’ 

18 Barang siapa menghendaki ke- 
hidupan sekarang (duniawi), maka 
Kami segerakan baginya di (dunia) ini 
apa yang Kami kehendaki bagi orang 
yang Kami kehendaki Kemudian Kami 
sediakan baginya (di akhirat) neraka 
Jahanam dia akan memasukinya dalam 
keadaan tereela dan terusir 

19. Dan barang siapa menghendaki 
kehidupan akhirat dan berusaha ke 
arah itu dengan sungguh- sungguh se- 
dangkan dia beriman, maka mereka 
itulah orang yang usahanya dibalas 
dengan baik. 

20 Kepada masing-masing (golorig 
an), baik (golongan) ini (yang mengi 
ngmkan dunia) maupun (golongan) itu 
(yang menginginkan akhirat) Kami be- 
rikan bantuan dari kemurahan Tuhan 
mu Dan kemurahan Tuhanmu tidak 
da pat diha la ngi 

21. Perhatikanlah bagaimana Kami me 
lebihkan sebagian mereka atas seba 
gian (yang lain) Dan kehidupan akhirat 
lebih tinggi derajatnya dan lebih besar 
keutamaannya 

22 Janganlah engkau mengadakan 
tuhan yang lain di samping Allah nanti 
engkau menjadi tereela dan terhina. 

23. Dan Tuhanmu telah memermtah- 
kan agar kamu jangan menyembah se 
lain Dia dan hendaklah berbuat baik 
kepada ibu bapak. Jika salah seorang di 
antara keduanya atau kedua duanya 
sampai berusia lanjut dalam pemeli- 
haraanmu maka sekali-kali janganlah 
engkau mengatakan kepada keduanya 
perkataan "ah" dan janganlah engkau 
membentak keduanya, dan ucapkanlah 
kepada keduanya perkataan yang baik. 47 ' 

24 Dan rendahkanlah dirimu terhadap 
keduanya dengan penuh kasih sayang 
dan ucapkanlah 'Wahai Tuhanku! Sa- 
yangilah keduanya sebagaimana mere¬ 
ka berdua telah mendidik aku pada 
waktu keeil." 

25. Tuhanmu lebih mengetahui apa 
yang ada dalam hatimu; jika kamu 
orang yang baik. maka sungguh, Dia 
Maha Pengampun kepada orang yang 
bertobat 

26. Dan berikanlah haknya kepada ke- 
rabat dekat, juga kepada orang miskin 
dan orang yang dalam perjalanan dan 
janganlah kamu menghambur-ham- 
burkan (hartamu) secara boros 

27 Sesungguhnya orang orang yang 
pemboros itu adalah saudara setan dan 
setan itu sangat ingkar kepada Tuhan- 
nya 


477. IVIengucapkan kata “ah" kepada orang 
tua tidak diboiehkan oleh agama, apalagi 
mengucapkan kata kata atau memperlaku 
kan mereka dengan lebih kasardafipada itu. 


spKiUi 




^13^ 






W 

/ 4 4 > 

-V / •* 





I ' 6 


2 & 52 Ciiy S 2 £ 






kemu- Kami ke- bagi Kamike- apa padanya bagi- Kamise- segera(kehi- dia meng- yang barang 

dian hendaki siapa hendaki yang (di dunia) nya gerakan dupan sekarang) hendaki siapa 


'S' 

Ob' 

* //* 

cy*j 

® 


r-' 

U jaXa 

Y \ 

jLyOi 


meng¬ 

hendaki 

dan sia¬ 
pa yang 

18 

temsir 

yang 

tereela 

dia mema¬ 
sukinya 

neraka Ja- bagi- Kami ja¬ 
hanam nya dikan 

6l^=s tiigJjb 

£ ■»> 

i 

S' s' " 

(j^J LHZr* 1 

adalah 


maka me¬ 
reka itu 

orang 

mukmin 

dan/se- usahanya bagi- 

dang dia (ke arah itu) nya 

dan kehidup- 

* bemsaha an akhirat 


diaC- qA ^ y6 1 


9 


pemberian/ dari dan mereka itu mereka ini Kamiberi masing- disyukuri (diba- suatu usaha 

kemurahan (golongan itu) (golongan ini) bantuan masing 19 las dengan baik) mereka 


A>> s' , crY-' ' Xs i-"' 

Lri-iaS ysi>\ Qp *Usl£- 6° UJ S*J 


Kami me- bagai- perhati- 

lebihkan niana kanlah 


20 


terhalang 


Tuhan 

kamu 


pemberian/ ada dan Tuhan 

kemurahan tidak kamu 


.jy JO \ <JP 


keutamaan/ 

kdebihan 


dan lebih 
besar 


derajat/ 

tingkatan 


lebih be- dan sungguh ke- sebagian 
sar/ tinggi hidupan akhirat yang lain 


sebagian 

mereka 




*4" ✓ Ali* j/ 

terhina ter- maka kalian lain tuhan Allah ber- kamu ja- 

22 cela duduk/menjadi sama menjadikan ngan 21 

tLui 4i % 


// \ & \ 


adapun/ 

jika 

berbuat 

baik 

dan terhadap 
kedua orang tua 

.*** 

IZI 


y* 

tikr* 

kepada 

keduanya 

kamu 

berkata 

maka 

jangan 

kedua- 

duanya 

> » 

. A 

^ ^ 



kepa- meiain- kalian me- bahwa Tuhan 
da Dia kan nyembah jangan kamu 


danme- 

netapkan 


> 




atau 


salah satu 
dari keduanya 


di- 

sisimu 


telah 

sampai 




dan tumnkan/ 
rendahkan 


23 


yangmulia dengan per- kepada dan ber- kamubentak 

kataan keduanya katalah keduanya 


dan 

jangan 


ah 




keduanya me- sebagai- kasihanilah wahai danucap- 

meliharaku mana keduanya Tuhanku kanlah 


'jyy 4P a 'llj4 (j c -%y> © “’vy* 


JiA.' >> 




orang-orang 
yang baik 


kalian 

adalah 


jika 


jiwamu/ 
hati kalian 


da- dengan lebih me- Tuhan 
lam apa ngetahui kalian 


24 


waktu 

kecil 


t--' ^>r, ,-r \' a.' 

^ © 1 ■Cljybyi ol^=> 4_}\3 






liaknya 


kekera- 

batan 


yang dan beri- 
punya kanlah 


25 


Maha 

Pengampun 


p. orang-orang 
bertobat 


adalah 

Dia 


maka sung¬ 
guh Dia 


%x 5 \ 

ol @ 



% 

4^2' S'J 

•• X -x" 

omng-omng 
yang boros 

sesung- 
guhnya 26 

yang 

boros 

kalian mem- 
boroskan 

dan 

jangan 

dan orang yang 
dalam perjalanan 

dan orang- 
orang miskin 




sangat 

ingkar 


kepada 

Tuhannya 


kasih dari/ rendah sayap terhadap 

sayang dengan diri (dirimu) keduanya 



'<mw_ mgsannon. qrg 




































































































w 




9 * S ■P' 9^ ^x**& * *> ^5^ > >>*"^ -» *< 


J4 (J^ ^>r/ ot '^~~> *&?) fr^ ir^j** ^ij 

perka- kepada makaka- kamumeng- Tuhan dari rahmat mencari dari karnu dan 

taan mereka takanlali harapkannya kamu mereka berpaling jika 

L lo*^G ctULx- (3J^ ,£JJj CSp 


kamu meng- dan leher ke- terbe- tangan kamu dan yang lemah 

ulurkannya jangan kamu pada lenggu kamu jadikan jangan 28 lembut m&QJ 

<>K 


Jail Jbj 5i © lIjU iaill cP 

rezeki melapangkan Tuhan sesung- menyesal tercela makakamuakan uluran se- 

kamu gulinya 29 duduk/menjadi gala 

\j&2 % 0 \%Ji f vji- 'dfc ‘£l h j^kj il3 5^ 

kalian danja- Maha Maha Me- terhadap adalah sungguh danDia Diake- kepada 

bunuh nganlah 30 Melihat ngetahui hamba-2-Nya Dia Dia menyempitkan hendaki siapa yang 

•r,/, t<r\ ''z< 

oL£====» >4-ts o\ y'Qy p-s-^2/ ir tpH 4 -*3 

adalah membunuh sesung- dankepa- Kamimemberi Kami kemis- takut anak-anak 

mereka guhnya da kalian rezeki mereka kinan kalian 

kJb^>-U ( Aj\ (Si Ia-1" 


dan sangat 
buruk 

perbu- 

atankeji 

adalah 

sungguh 

zina 

zina 

kalian 

ddcati 

danja- 
n^n 31 

yang 

besar 

kesalahan/ 

dosa 

o*J 

/ > 

"Z' 

$ ,p3\ 

1 

& 


%£> 

dan barang 
siapa 

dengan 

benar 

ke- Allah 
cuali 

mengha- 

ramkan 

yang 

jiwa 

kalian danja- 

membunuh ngan 

32 

jalan 

- 


'' & 

i r> 

& f t 

S3>/S 


/■ y 


da¬ 

lam 

melam¬ 
paui batas 

maka kdcua- kepada ahli 

jangan saan warisnya 

Kami telah maka 

menjadikan sungguh 

is 

■Jj ic 


% i 

A 

dengan 

yang 

mela- 

inkan 

anak harta 

yatim 

kalian 

mendekati 

dan ja¬ 
nganlah 

orang yang ada- 

33 ditolong lah 


di- 

bumh 




ifip’s S\ ip\ na sr ^ 


adalah janji sesung- janji 

guhnya 


‘6*- 

dewasa 

nuhilah sampai ga 

> ^ »>?/ < 9 ^x, . > 


dan pe- dewasa ia sehing- lebih dia 
‘ flat ‘ ‘ *■ 


baik 


03 o-U2ii % 6} j|3\ <g> 3 

yanglurus/ denganadil/ dantim- kalian apa- takaran dan kalian tai 


y >/ 


yang I 
benar 


apa- 


diminta per- 
tanggung- 




neraca banglah menakar bila penuhilali 34 jawaban 

/'•' ,/ > _ •fx I-' >V»^ > 


^ d» U 023 © %b 5^ 43 

tu 

a 


penge- dengan- bagi tidak apa kamu dan kesu- dan sebaik- lebih demi- 

tahuan nya kamu ada yang mengikuti jangan 35 daban baik baik kianitu 


'i'Au' "'Xi' 


✓ ti 

..ill 

di- darinya ada- maeka/ tiap-tiap/ dan danpeng- pende- sesung- % y 

36 tanya lah itu semuanya hati/akal lihatan ngaran guhnya 


A*C * ^»rr, < ^ <r, . ^ 

^ <3^ <y c| 

- impai dan ti- bumi me- tidak sungguh som- muka di kamu dan 

dakakan nembus dapat kamu bong bumi ini berjalan jangan 

a && ks ^ sf 4 T 0 ia.\ 


''■i, 


» 


dibenci Tuhan di kejahat- adalah demiki- tiap-tiap/ panjang/ gunung 

38 kamu sisi annya an/itu semua 37 tingginya 



kampangsdnnah.org 


17. Al-lsra’ 285 

28. Dan jika engkau berpaling dari me¬ 
reka untuk memperoleh rahmat dari Tu- 
hanmu yang engkau harapkan, maka 
katakanlah kepada mereka ucapan 
yang lemah lembut.’" 

29 Dan janganlah engkau jadikan 
tanganmu terbelenggu pada Sehermu 
dan jangan (pula) engkau terlalu meng- 
ulurkannya (sangat pemurah) nanti 
kamu menjadi tercela dan menyesal. 

30. Sungguh, Tuhanmu melapangkan 
rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki 
dan membatasi (bagi siapa yang Dia ke¬ 
hendaki); sungguh, Dia Maha Menge- 
tahui, Maha Melihat hamba-hamba-Nya. 

31 Dan janganlah kamu membunuh 
anak-anakmu karena takut miskin. Ka- 
milah yang memberi rezeki kepada me¬ 
reka dan kepadamu. Membunuh me¬ 
reka itu sungguh suatu dosa yang besar. 

32. Dan janganlah kamu mendekati 
zina; (zina) itu sungguh suatu per- 
buatan keji, dan suatu jalan yang buruk. 

33. Dan janganlah kamu membunuh 
orang yang diharamkan Allah (mem- 
bunuhnya), kecuali dengan suatu 
(alasan) yang benar. 4 ” Dan barang siapa 
dibunuh secara zalim, maka sungguh, 
Kami telah memberi kekuasaan 474 ke¬ 
pada walinya, tetapi janganlah walinya 
itu melampaui batas dalam pembunuh- 
an. Sesungguhnya dia adalah orang 
yang mendapatpertoSongan. 

34. Dan janganlah kamu mendekati 
harta anak yatim, kecuali dengan cara 
yang lebih baik (bermanfaat) sampai 
dia dewasa, dan penuhilah janji, karena 
janji itu pasti diminta pertanggungja- 
wabannya 

35. Dan sempurnakanlah takaran apa 
bila kamu menakar, dan timbanglah de¬ 
ngan timbangan yang benar. Itulah 
yang lebih utama (bagimu) dan lebih 
baikakibatnya 

36. Dan janganlah kamu mengikuti se- 
suatu yang tidak kamu ketahui Karena 
pendengaran, penglihatan, dan hati 
nuram, semua itu akan diminta per 
tanggungjawabannya 

37. Dan janganlah engkau berjalan di 
bumi ini dengan sombong, karena se¬ 
sungguhnya engkau tidak akan dapat 
menembus bumi dan tidak akan 
mampu menjulang setinggi gunung 

38. Semua itu 475 kejahatan sangat di¬ 
benci di sisi Tuhanmu. 


472. Maksudnya apabila kamu tidak dapat 
mdaksanakan perirtah Allah seperti yang 
tersebut dalam ayat 26 maka katakanlah 
kepada mereka perkataan yang baik agar 
mereka tidak kecewa karena mereka belum 
mendapat bantuan dari kamu. Dalam pada 
itu kamu berusaha untuk mendapat rezeki 
(rahmat) dari Tuhanmu, sehingga kamu 
dapat memberikan kepada mereka hak-hak 
mereka. 

473. Lihat catatan AJ-7\n‘am (6): 151. 

474. Kekuasaan di sini ialah hak ahli waris 
yang terbunuh atau penguasa untuk 
menuntutg/sasatau menerima diat. Lihat Ab 
Baqarah (2): 178. dan An-Nisa’(4): 92. 

475. Semua larangan yang disebut pada ayat 
22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, dan 37 
surah ini. 











































































286 17. Al-lsra’ 


39. Itulah sebagian hikmah yang diwah- 
yukan Tuhan kepadamu (Muhammad) 
Dan janganlah engkau mengadakan tu¬ 
han yang lain di samping Allah, nanti 
engkau dilemparkan ke dalam neraka 
dalam keadaan tercela dan dijauhkan 
(dari rahmat Allah). 

40. Maka apakah pantas Tuhan memi 
hhkan anak laki-laki untukmu dan Dia 
mengambil anak perempuan dari ma- 
laikat? Sungguh, kamu benar benar 
mengucapkan kata yang besar (dosa 
nya) 

41. Dan sungguh dalam Al Qur an ini 
telah Kami (jelaskan) berulang ulang 
(peringatan), agar mereka selalu ingat 
Tetapi (peringatan) itu hanya menam- 
bah mereka lari (dari kebenaran). 

42. Katakanlah (Muhammad), "Jika ada 
tuhan tuhan di samping Nya, sebagai 
mana yang mereka katakan, niscaya 
tuhan tuhan itu mencari jalan kepada 
Tuhan yang mempunyai Arsy .' 

43. Mahasuci dan Mahatinggi Dia dari 
apa yang mereka katakan, luhur dan 
agung (tidakada bandingannya). 

44 Langrt yang tujuh, bumi, dan 
semua yang ada di dalamnya bertasbih 
kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu 
pun melainkan bertasbih dengan 
memuji Nya, tetapi kamu tidak me- 
ngerti tasbih mereka. Sungguh, Dia 
Maha Penyantun, Maha Pengampun. 

45 Dan apabila engkau (Muhammad) 
membaca Al Qur'an, Kami adakan sua 
tu dinding yang tidak terlihat antara 
engkau dan orang-orang yang tidak 
beriman kepada kehidupan akhirat, 

46 dan Kami jadikan hati mereka tertu- 
tup dan telinga mereka tersumbat, agar 
mereka tidak dapat memahaminya 
Dan apabila engkau menyebut Tu- 
hanmu saja dalam Al-Qur’an mereka 
berpaling ke belakang melarikan diri 
(karena benci) 

47, Kami lebih mengetahui dalam ke¬ 
adaan bagaimana mereka mendengar 
kan sewaktu mereka mendengarkan 
engkau (Muhammad), dan sewaktu 
mereka berbisik-bisik (yaitu) ketika 
orang zalim itu berkata, “Kamu hanya 
lah mengikuti seorang laki-laki yang 
kena sihir." 

43. Lihatlah bagaimana mereka mem- 
buatperumpamaan untukmu (Muham¬ 
mad), karena itu mereka menjadi sesat 
dan tidak dapat lagi menemukan jalan 
(yang benar) 

49 Dan mereka berkata, ’Apabila kami 
telah menjadi tulang belulang dan ben 
da benda yang hancur apakah kami be¬ 
nar benar akan dibangkitkan kembali 
sebagai makhlukyang baru?" 


w 





t ss v' < s t s- s*s < <. ~v ^ , 

W3 4^ cl ot 

Tuhan Allah ber- kamu men- dan hikmah dari/se- Tuhan kepada mewah- dari demi- 

sama jadikan jangan bagian kamu kamu yukan apayang kian/iti 

^J ** \ 


Tuhan 

kalian 


maka apakah kalian 
memilihkan 


39 


yang besar perka- sungguh kalian sesungguh- anak-2pe- para dari/di dan Dia dengan 

40 (dosanya) taan mengucapkan nya kalian rempuan malaikat * antara mengambil anak-21aki-2 

A, \ tu 1< ’ • (’A' 

u>y \yyxJ \jjb [5 

lari melain- menambah dan supayame- Al-Qur’an ini dida- Kami telah dan 

41 kan mereka tidak reka ingat lam mengulang-2 sungguh 

y; 9s 9 . // jjf / ^ ■ / 4 1 ' & s'* \ 'z s' s' / 'V •» 

<j£ Si ^ ^ Ji 


terbuang 


tercela neraka da- maka kamu lain 
Jahanam lam dicampakkan 


jalan 


‘Arsy 


yang kepa- tentu mere- jika de- mereka sebagai- tuhan- bersa- ada jika kata- 

punya da ka mencari mikian katakan mana tuhan maDia kan 


^ 'i p zjo, $ 

langit kepa- ber- yang keting- mereka dari dan Maha- Maha- 

da-Nya tasbih 43 besar gian katakan apayang tinggi suci Dia 42 

^ ^ 7 ^ 9 * 9 , '^' '1 . » ^ 9 I T. > » -A i . 

oy3 o* oij oi3 0*3 o*j*b 


akan 

tetapi 

dengan ber- melain- 

memuji-Nya tasbih kan 

sesu¬ 

atu 

X tss 

oJyk 

kamu 

baca 

bjj 

dan 

apabila 44 

i>y* 

Maha Fe- 
ngampun 

*v 

Maha Pe¬ 
nyantun 


x > ®> 

Ojrljl 

/ 

V 

tabir/ 

dengan kehi- 

mereka 

ti- 

dinding 

dupan akhirat 

beriman 

dak 


tidak lamnya siapayang 

X & a s 


dan 

bumi 


Dia gulinya Dia 

/// 


tasbih 

mereka 


kalian ti- 

mengerti dak 


•v 

orang-2 

yang 


dan 

antara 


antara 

kamu 


Kamijadi- Al-Qur’an 
kan/adakan 


^ s'} s' Jl, ^1/ ^ \ s /// 

bypLAi (1)1 <oS\ Csgp 

telinga dan mereka (tidak) agar tutup "Tiati atas dan Kamijadi- yang 

mereka dalam memahaminya mereka kan/adakan 45 tertutup 

<3*3, * i-vr ts . S' (•'»'' \ >r, - ''3'' ' 9 A 

< JP’ \yj bX>y oijJal opj \j>y 


lari 


belakang 

mereka 


atas mereka sendiri- Al-Qur’an da- Tuhan kamu me- dan sum- 
berpaling Nya lam kamu nyebut apabila bat 


J' 9 ' Cl ^ ^ 9 t-' s 9£ S o' . ^ 

31 3 uLjj, Aj o 3 ^- 




berbisik- mere- dan kepada 
bisik ka tatkala kamu 


mereka men¬ 
dengarkan 


tat- dengan- mereka men- dengan lebih me- Kami 
kala nya dengarkan apayang ngetahui 46 




\Jy >Sh Oy*JXj o\ oyAiaM 3^ A 

erhati- yang seorang melainkan/ kalian tidak- orang-omng ber- tat- 

anlah 47 tersihir laki-laki hanyalah men^kuti lah yang zalim kata kala 

\yL3zi (J 1 till 




A >' 


perhati- 

kanlah 


48 


jalan 


mereka mampu 
mendapatkan 


maka maka mere- perumpamaan- terlmdap mereka 
tidak ka tersesat perumpamaan kamu membuat 


hagai- 

mana 


© fcjZ Z 


49 


' ^ <30 % Ci CuSe ir tu vjij 

yang menjadi benar-2 akan apakah dan benda-2 tulang- adalah apakah dan mere- 

bam makhluk dibangkitkan kami yang hancur belulang kami apabila ka berkata 














































































w 




✓ 1 jSS- ^ ^ V »> 

L-* liU- j\ CD ijjj*>. _?i ijpy 


dalam 


besar dan apa/ suatu atau 

makhluk makhluk 50 




kali per- mencipta- 
tama kan kalian 


Yang kata- 


9 \ S' ^ ^ \ y yS* {£<£'''' ^ > S ^ ^ ^ '."fc- ^ 

O' J3 jA Jj-* ''~^ > JrJ> £ 4J ^VJ- 


£ 


bah- mudah- kata- ia/ kapan dan mereka ber- 
wa mudaban kanlah itu kata/bertanya 


kepala 

mereka 


kepada lalu mereka meng- 
kamu geleng-gelengkan 


\ ' > 

dengan me- 
muji-Nya 




maka/lalu kalian 
mematuhi 


f>- 


6J ^2 


dekat 


51 


* > 


»> 




- -4 


csu \rJ^i cPj © VIb> oj. 


mr'* s' ' <( »■£», ■£, -5. 

jjwi j'li D • 1 <jt jpL/SJ ( j» <j\ 


£>. 


6—^' 


bagi 

manusia 


adalah 

setan 

sesung- di antara 
guhnya mereka 

menimbulkan setan 
konflik 

sesung- lebih 

guhnya baik 


i 

S'*' 4 

t££ 

’A 


Cg) UI 4 

Diake- jika 
hendaki 

atau 

Dia merah- 
mati kalian 

Diake- 

hendaki 

jika dengan/ten- 

tang kalian 

lebih me- Tuhan 
ngetahui kalian 

yang musuh 
53 nyata 





s'* *\" 

^ \ *s ' 

X' ' ■> 


lebih me¬ 
ngetahui 

dan Tuhan 
kamu 54 

penjaga 

atas 

mereka 


Kami utus 
kamu 

dan ti~ Dia akan meng- 
daklah azab kalian 

9S 

(j**? 

£ 


/ 

0 ^. 



& ,'T.' 

j ly^ 

seba¬ 

gian 

atas 

nabi-nabi 

seba¬ 

gian 

Kami telah 
melebihkan 

dan 

sungguh 


dan 

bumi 

langit di dengan 

siapa 


.<■> 

9 ^ 9 9 // 

<y 

Jjh 1 

% 9 

> 

j 5 


f/'. '({ 1 " 

maka 

tidak 

selain 

Dia 

dari kalian sang- 
ka/anggap 

orang-2 

yang 

panggil- kata- 
lah kanlah 

55 

Zabur Dawud dan kami te¬ 

lah berikan 


orang-2 

yang 


Z*~ 

mereka 


itu 56 

/»> an" > ^ ' 


v/’ pt: 

dan mereka 
mengharap 


’J&\ Vj JoiT 

memin- dan dari bahaya menghi- mereka 

dahkan tidak kalian langkan kuasa 

i cr /ft > * / Ui >/»/ s' 

jalan Tuhan ke- mereka (mereka) 

mereka pada mencari seiu 

X *9>*' '& <*S / S.' S. *" 

Sp 6® oi A;i3x> 


ditakuti 

57 

adalah 

Tuhan azab sesung- 

kamu guhnya 

azab- 

Nya 


dan mere¬ 
ka takut 


rahmat- 

Nya 

x •* ^ 

9 ' 



c 

VI 

S' 


9 S 

Ot 

oij 

kiamat 

hari 

sebe- membina- 

lum sakannya 

Kami 

mela- 

inkan 

suatu 

negeri 

dari 

dan 

tidaklah 


© £L2 sKIt j iili Sf UoS 022 31 


tertufis 


Kitab 


5B 


da- demi- adalah yang sangat dengan mengazab- atau 
lam kian itu keras azab nya 


jC± 


besi 

atau 

batu jadilah kata- 

kalian kanlah 

tiii 

** 

a 4 


-Jid » A > 

s' 

mengem- 
balikan kami 

siapa 

yang 

maka mereka akan 
berkata /bertanya 

menurut 
pikiran kalian 


rasa 


c 


ia yang mereka meng- kepada dan kata- sedikit/ mela- kalian tidak- dan kalian 

ucapkan hamba-2 Ku kanlah 52 sebentar inkan tinggal lah menyangka 3&SSJS 


J|fi 



ampyngsunnah.org 


17. AMsra’ 287 

50. Katakanlah (Muhammad), "Jadilah 
kamu batu atau besi, 

51 atau menjadi makhluk yang besar 
(yang tidak mungkin hidup kembali) 
menurut pikiranmu.” Maka mereka 
akan bertanya, "Siapa yang akan meng- 
hidupkan kami kembali?" Katakanlah, 
Yang telah menciptakan kamu pertama 
kali . 1 Lalu mereka akan menggeleng ge- 
lengkan kepalanya kepadamu dan ber 
kata, 'Kapan (kiamat) itu (akan terjadi)?" 
Katakanlah, 'Barangkali waktunya su- 
dah dekat," 

52 yaitu pada hari (ketika) Dia me- 
manggil kamu, dan kamu mematuhi- 
Nya sambil memuji Nya dan kamu me- 
ngira, (rasanya) hanya sebentar saja ka 
mu berdiam (di dalam kubur) 

53. Dan katakanlah kepada hamba 
hamba Ku, "Hendaklah mereka mengu- 
capkan perkataan yang lebih baik (be- 
nar) Sungguh, setan itu (selalu) menirn 
bulkan perselisihan di antara mereka 
Sungguh, setan adalah musuh yang 
nyata bagi manusia. 

54 Tuhanmu lebih mengetahui ten 
tang kamu. Jika Dia menghendaki, nis- 
eaya Dia akan memberi rahmat kepada¬ 
mu, dan jika Dia menghendaki, pasti Dia 
akan mengazabmu Dan Kami tidaklah 
mengutusmu (Muhammad) untuk 
menjadi penjaga bagi mereka 

55. Dan Tuhanmu lebih mengetahui 
siapa yang di langit dan di bumi Dan 
sungguh, Kami telah memberikan ke- 
lebihan kepada sebagian nabi-nabi atas 
sebagian (yang lain) dan Kami berikan 
Zabur kepada Dawud 

56 Katakanlah (Muhammad) 'Pang 
gillah mereka yang kamu anggap (tu- 
han) <vr selain Allah, mereka tidak kuasa 
untuk menghilangkan bahaya darimu 
dan tidak (pula) mampu mengubah- 
nya.“ 

57 Orang orang yang mereka seru itu, 
mereka sendiri mencari jalan kepada Tu 
han s " siapa di antara mereka yang lebih 
dekat (kepada Allah). Mereka meng 
harapkan rahmat Nya dan takut akan 
azab Nya Sungguh, azab Tuhanmu itu 
sesuatu yang (harus) ditakuti" 

58. Dan tidak ada suatu negeri pun 
(yang durhaka penduduknya) melain 
kan Kami membinasakannya sebe um 
hari kiamat atau Kami siksa (penduduk 
nya) dengan siksa yang sangat keras. 
Yang demikian itu telah tertulis di dalam 
Kitab (Lauh Mahfuz). 


476. Apa yang dikatakan mereka tuhan itu 
laiah berhala malaikat,jin, dansebagainya. 
477 Nabi Isa a s. para malaikat, dan Uzair 
yang mereka sembah itu menyeru dan men¬ 
cari jalan mendekatkan din kepada Allah. 



































































288 


17. Al-lsra’ 




59 Dan tidak ada yang menghalangi 
kami untuk merigirimkan (kepadamu) 
tanda tanda (kekuasaan Kami), melain- 
kan karena (tanda tanda) itu telah di- 
dustakan oleh orang terdahulu. Dan te¬ 
lah Kami berikan kepada kaum Samud 
unta betina (sebagai mukjizat) yang 
dapat dilihat, tetapi mereka mengani 
aya (unta betina itu). Dan Kami tidak 
mengirimkan tanda tanda itu melain 
kan untuk menakut nakuti. 

60 Dan (ingatlah) ketika Kami wahyu 
kan kepadamu, “Sungguh, (ilmu) Tu~ 
hanmu meliputi seluruh manusia " Dan 
Kami tidak menjadikan mimpi 4 ' 8 yang 
telah Kami perhhatkan kepadamu, me- 
lainkan sebagai ujian bagi manusia dan 
(begitu pula) pohon yang terkutuk (zaq 
qum) dalam AS-Qur an Dan Kami me¬ 
nakut nakuti mereka tetapi yang demi- 
kian itu hanyalah menambah besar ke 
durhakaan mereka 

61 Dan (ingatlah), ketika Kami ber 
firman kepada para maSaikat, 'Sujudlah 
kamu semua kepada Adam,' lalu mere¬ 
ka sujud kecuali Ibhs la (Iblis) berkata, 
'Apakah aku harus bersujud kepada 
orang yang Engkau ciptakan dari 
tanah?" 

62 la (Iblis) berkata "Terangkanlah 
kepadaku inikah yang lebih Engkau 
muliakan daripada aku? Sekiranya Eng 
kau memberi waktu kepadaku sampai 
hari kiamat, pasti akan aku sesatkan 
keturunannya, kecuali sebagian kecil." 

63 Dia (Allah) berfirman, Pergilah, te¬ 
tapi barang siapa di antara mereka yang 
mengikuti kamu, maka sungguh, ne 
raka Jahanamlah balasanmu semua, se 
bagai pembalasan yang cukup. 

64 Dan perdayakanlah siapa saja di 
antara mereka yang engkau (Iblis) sang 
gup dengan suaramu (yang memukau) 
kerahkanlah pasukanmu terhadap me¬ 
reka, yang berkuda dan yang berjalan 
kaki, dan bersekutulah dengan mereka 
pada harta dan anak anak lalu beri 
janjilah kepada mereka 1 Padahal setan 
itu hanya menjanjikan tipuan belaka 
kepada mereka 

65 'Sesungguhnya (terhadap) hamba 
hamba Ku, engkau (Iblis) tidaklah 
dapat berkuasa atas mereka. Dan cu 
kuplah Tuhanmu sebagai penjaga," 

66 Tuhanmulah yang melayarkan ka 
pal kapal di lautan untukmu agar ka¬ 
mu mencari karuma Nya Sungguh, Dia 
Maha Penyayang terhadapmu. 


V, 


iy:©*- 


478. Mimpi adalah terjemah dari kata Ar-Ru'ya 
dalam ayat ini maksudnya ialah mimpi tentang 
Perang Badar yang dialami Rasulullah saw. 
sebelum peristiwa Perang Badar itu terjadi. 
Banyak pula mufasir menerjemahkan kata Ar- 
Ru'ya tersebut dengan penglihatan yang mak¬ 
sudnya penglihatan yang dialami Rasulullah 
saw. pada waktu malam Isra'dan Mi'raj, 




Ch 6 iff! 




S&V\ ^ 3 Vi cLVi 3 tz* G 

orang-2 dengan- men- bah- melain- tanda-tanda Kami me- untuk men- dan ti- 

terdahulu nya dustakan wa kan ngirimkan cegah dak ada 

■* in' 


1 


Jr, t »> t . Z' --nt \' 7 

JSU laj ip 4SUJI 

tanda-tanda Kami me- dan dengan- maka mereka secara terang/ unta Samud dan Kami te- 

ngirimkan tidak nya berbuat zalim nyata betina iahdatangkan 


& S’. 

t 4 


tidak 


a 

J2 

LS 

.j 

0 &Lj£- Vj. 

sesung- 

gulinya 

kepada 

kamu 

Kami 

berfirman 

d^n 

ketika 

menakut- mela- 
59 nakuti inkan 




^jpLJi o/LEllj Vl 3 Ljj\ gii \T)\ bL met- 

bagi ujian mela- Kami perlihat- yang mimpi Kami men- 


yang 

terkutuk 


dan ' 
pohon 


inkan pada kamu 


jadikan 


3 \JLS OL Vi Li $lJLaii ti 


60 

yang 

besar 

kedurha- mela- menambah maka/te- dan Kami me- 

kaan inkan mereka tapi tidak nakuti mereka 

Al-Quran 

da¬ 

lam 


VI 

1 9 S’ ^ * 


Lil bli 

& 

Ibfis 

ke¬ 

cuali 

maka/lalu 
mereka sujud 

kepada 

Adam 

sujudlah k 

kalian 

mafaikal 

Kami 

berfirman 

dan 

tatkala 

<s!h 
«• ** 

iiL 


Jli 0 

— ^ 


>> 

jis 

yang 

ini 

(orang) 

apakah Engkau ia{ Iblis) 
memandang berkata 61 

(dari) Engkau 

tanah ciptakan 

kepada 
orang yang 

apakali aku 
akan bersujud 

dia ber¬ 
kata 


s^Gju-V j>ji Jl o-Lr^ oyi Qo c^j£===> 


sungguh aim 
akan menyesatkan 

^ s » > » 


kiamat 


hari sam- Engkau memberi sungguh atas Engkau 

pai tangguh padaku jika (dirijku muliakan 


(>*3 LckSi jli (jjjp V-LJ5 Vl 

maka di antara mengikuti makaba- pergilah Dia (Allah) sedikit ke- anakketu- 

sungguh mereka kamu rang siapa kamu berfirman 62 cuali runannya 




jr 6 1} 13.0 i > <k2 


byj* yjl’rT 


/ 9 / s 

c. 


kalian siapa dan hasunglah/ yang cukup/ pemba- 

sanggup yang perdayakanlah 63 penuh lasan 


balasan neraka 

kalian Jahanam 




LL-L? 

dan bersekutulah danpasukan dengan pasuk- atas danke- dengan su- di antara 

dengan mereka infanterimii anberkudamu mereka rahkanlah arakamu mereka 


% rill Cj /Uj ^ a 


> > > 


S’ s' ■> ^ s > s 


mela- 

inkan 


setan 


memberi janji dan dan beri 

kepada mereka tidak janji mereka 


dan 

anak-anak 


harta 


da- 

lam 


\'S> 9- t' T-* * s'' , .s' 


dan cu- kdcuasaan atas bagimu tidak hamha- sesung- tipuan 

kuplah mereka ada hamba-Ku guhnya 64 


>> 


Osiji <^^i j ySj==sj 


perahu 

untuk 

menja- 

Yang 

Tuhan 


pelindung/ dengan 


kalian 

lankan 

kalian 

65 

penjaga Tuhanmu 



h 


i!l 

k. 

d&mSsSJ) 

9 



Maha 

kepada 

adalah 

sesung- 

karunia- 

dari/ 

agar kalian laut di 


66 Penyayang 

kalian 

Dia 

guhnya Dia 

Nya 

sebagian 

mencan 































































































l(( w 

)§t 


u 

9. ** 

U Vi 


Kami sela- 

maka kepada- keen- 

kalian 


w 



v> I 






matkan kalian ketika Nya ali seru yang lali 

CjL 


ya 


menimpa dan 
kalian ketika 


ig s © $r 32*' as -j\ j> 

maka ' 


Dia mem- bah- apakah kalian sangat ingkar/ manusia dan kalian da- ke 

benamkan wa merasa aman 67 kufur adalah betpaling ratan 


0 l?Jb| V \1^L~ ^====€Xp S spW- 

bagi kalian men- ti- kemu- anginken- atas Dia me- atau darat- sisi/ dengan/ber- 

kalian dapatkan dak dian cangberpasir kalian ngirimkan an sebagian sama kalian 

(Jp/ii e5p>-l BjiLS Ali* j^JjLaS vji Clp *MI X==>j 


maka/laluDia lain/ sekali didalam- Diaakankem- bah- apakah kalian atau 
mengirimkan lagi nya balikan kalian wa merasa aman 68 


pelim 

dung 


S/ |<r U-> pSLSpi^ psii^ 


kalian ti- kemu- kekafiran dengan maka Dia tengge- angin dari petirkeras/ atas 
dapatkan dak dian kalian sebab lamkan kalian topan kalian 


> , ^ t* 5 

pal L SP -riuj W Lj tA> A_- blip gd 

Ian Kami bawa/ Adam anak Kamitelah dan pengikut/ denganya atas bagi 

angkut mereka memuliakan sungguh 69 penolong (hal mi) Kami kalian 

»> <r <5f-' ' A ^ ''t 

Jp j c^jjk n _gvb _3 jj» 


atas 

dan Kami lebih 
kan mereka 

yang 

baik-baik 

dari dan Kami beri 

rezeki mereka 

dan 

lautan 

da- di 

ratan 


£ > 

J^==> 


/ 9S* 

fJd 

rrii 



/ 

> ** .. 

1 .. —* 

manusia 

tiap- 

tiap 

Kami me- 
manggil 

pada 

hari 

kelebihan 

70 (yang sempurna) 

Kami telah 
ciptakan 

dari orang 
(makhluk) 

keba- 

nyakan 


lis (_y<wS ^L-sllab 

mereka 






maka me- 


akan membaca 

reka itu 

kanannya 




<y*j 

© 

(dunia) 

ini 

di 

adalah 

dan barang 
siapa 

71 


sUsla 

di- maka ha- dengan pemim- 


a- < r->f f/ ' 

sedikitpun mereka 


dan kitab/ 

dizalimi tidak catatan mereka 


j up c*®-^ iu—^Vl ti 


bampir-hampir dan 
mereka 72 


jalan dan dia le- lebih 
bih tersesat buta 


akhirat di maka buta 
dia 


Asi2 

<'•< t" s 
cjyp 



7*' ■» ^ »1 

selainnya atas/terha¬ 
dap Kami 

agar kamu 
mengada-2 kan 

kepa¬ 

damu 

Kami 

wahyukan 

1 .^ & 


Si vii 

(vr) 

kamu sesung- 

hampir gulinya 

Kami tetap- 
kan kamu 

bah- dan kalau 
wa tidak 

73 


yang dari sungguh mereka 
(apal akan memfitnahmu 




ceman tentu mereka dan jika 

setia mengambil kamu demikian 


^ 9 \ ^ ^ 


© l CJx 0^=1? 


lipat niscaya Kami rasa- jikade- sedikit sesuatu/ kepada eondong 

ganda kankepadamu(siksa) mikian 74 sedikit mereka 




i/w yaJ bwip till JK-4- V 5 \y>£\ 


seorang atas/terha- bagi- karau ti- kemu- sesudah 
75 penolong dap Kami mu dapatkan dak dian mati 


dan berli- 
pat ganda 


waktu 

hidup 





rnipangsannun. arg 



17. Al-lsra’ 289 

67. Dan apabila kamu ditimpa bahaya 
di lautan, niscaya hilang semua yang 
(biasa) kamu seru kecuah Dia Tetapi ke¬ 
tika Dia menyelamatkan kamu ke darat 
an, kamu berpaSing (dari Nya) Dan 
manusia memang selalu ingkar (tidak 
bersyukur) 

68 Maka apakah kamu merasa aman 
bahwa Dia tidak akan membenamkan 
sebagian daratan bersama kamu atau 
Dia memupkan (angin keras yang mem 
bawa) batu batu keciP Dan kamu tidak 
akan mendapat seorang pehndung pun, 

69 ataukah kamu merasa aman bahwa 
Dia tidak akan mengembahkan kamu ke 
laut sekali lagi, lalu Dia tiupkan angin 
topan kepada kamu dan ditengcjelam 
kan-Nya kamu disebabkan kekafiran- 
mu? Kemudian kamu tidak akan men 
dapatkan seorang penolong pun dalam 
menghadapi (siksaan) Kami. 

70. Dan sungguh, Kami telah me 
muliakan anak cucu Adam, dan Kami 
angkut mereka di darat dan di laut, dan 
Kami beri mereka rezeki dari yang baik 
baik dan Kami lebihkan mereka di atas 
banyak makhluk yang Kami ciptakan 
dengan kelebihan yang sempurna 

71. (Ingatlah), pada hari (ketika) Kami 
panggil setiap umat dengan pemim- 
pinnya; dan barang siapa diberikan ca 
tatan amalnya di tangan kanannya me¬ 
reka akan membaca catatannya (de¬ 
ngan baik), dan mereka tidak akan di 
rugikan sedikitpun. 

72. Dan barang siapa buta (hatinya) di 
dunia ini, maka di akhirat dia akan buta 
dan tersesat jauh dari jalan (yang be- 
nar) 

73 Dan mereka hampir memahngkan 
engkau (Muhammad) dari apa yang 
telah Kami wahyukan kepadamu, agar 
engkau mengada-ada yang lain terha 
dap Kami, dan jika demikian tentu me¬ 
reka menjadikan engkau sahabat yang 
setia. 

74 Dan sekiranya Kami tidak memper 
teguh (hati)mu niscaya engkau hampir 
saja eondong sedikit kepada mereka 

75 Jika demikian, tentu akan Kami 
rasa-kan kepadamu (siksaan) berlipat 
ganda di durua ini dan berlipat ganda 
setelah mati, dan engkau (Muhammad) 
tidak akan mendapat seorang 
penolong pun terhadap Kami. 































































































290 17. Al-lsra’ 


76. Dan sungguh, mereka hampir 
membuatmu (Muhammad) gehsah di 
negeri (Mekah) karena engkau harus ke 
luar dari negeri itu, dan kalau terjadi de 
mikian, niscaya sepen nggalmu mereka 
tidak akan tinggal (di sana) melainkan 
sebentarsaja. 479 

77. (Yang demikian itu) merupakan ke- 
tetapan bagi para rasul Kami yang Kami 
utus sebelum engkau, 480 dan tidak akan 
engkau dapati perubahan atas ketetap 
an Kami 

78. Laksanakanlah salat sejak matahari 
tergelincir sampai gelapnya malam dan 
(laksanakan pula salat) Subuh 481 Sung- 
guh salat Subuh itu disaksikan (oleh 
malaikat). 

79 Dan pada sebagian malam, laku 
kanlah salat tahajud (sebagai suatu iba 
dah) tambahan bagimu: mudah 
mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke 
tempatyang terpuji 

80. Dan katakanlah (Muhammad), ya 
Tuhanku, masukkan aku ke tempat ma 
suk yang benar dan keluarkan (pula) 
aku ke tempat keluar yang benar dan 
berikanlah kepadaku dan sisi-Mu keku 
asaanyang dapat menolong(ku). 482 

81 Dan katakanlah, Kebenaran telah 
datang dan yang batil telah lenyap." 
Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. 

82 Dan Kami turunkan dan Al Qur an 
(sesuatu) yang menjadi penawar dan 
rahmat bagi orang yang beriman 
sedangkan bagi orang yang zalim (Al- 
Qur’an itu) hanya akan menambah ke- 
rugian. 

83. Dan apabila Kami berikan kesenang 
an kepada manusia niscaya dia ber- 
palmg dan menjauhkan diri dengan 
sombong, dan apabila dia ditimpa ke- 
susahan, niscaya dia berputus asa 

84 Katakanlah (Muhammad), 'Setiap 
orang berbuat sesuai dengan pemba 
waannya masing masing.” Maka 
Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang 
lebih benar jalannya 

85. Dan mereka bertanya kepadamu 
(Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, 
"Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, se¬ 
dangkan kamu diberi pengetahuan ha¬ 
nya sedikit." 

86 Dan sesungguhnyajika Kami meng 
hendaki, niscaya Kami lenyapkan apa 
yang telah Kami wahyukan kepadamu 
(Muhammad), dan engkau tidak akan 
mendapatkan seorang pembela pun 
terhadap Kami, 


479. Kalau sampai terjadi Nabi Muhammad 
saw. diusir oleh penduduk Mekah, niscaya 
tidak akan lama hidup di duma dan Allah 
segera akan membinasakan mereka Hijrah 
Nabi Muhammad saw, ke Madinah bukan 
karena pengusiran kaum Quraisy melainkan 
semata-mata karena perintah Allah. 

480 Maksudnya setiap umat yang mengusir 
rasul pasti akan dibinasakan Allah. Demikian 
tulah sunnah (ketetapan; Allah swt. 


s^sCTTss 


m imp 





A ' " 




darinya untuk mrk mengeluar- bumi/ 

kan/ mengusirmu negeri 


dari sungguh (mereka)rnem - hampir-2 

buatmu gelisah mereka 


dan 

bahwa 






IS cl 0 ^ foil 

sung- orang kete- sedikit/ melam- dibela- mereka ting- ti- dan jika 


guh yang tapan 76 sebentar kan 
'S ^ . 


kangmu gal/berdiam dak demikian 


diri- pern- bagi ketetap- kamu men- dan rasul-rasul (Jari sebelum telah Ka- 

kanlah 77 bahan an Kami dapatkan tidak Kami kamu mi utus 

Si SUj jJ' S* Si) SX 


sesung- fajar dafi malam gelap sam- 

guhnya (subuh) bacaan pai 


matahari 


karena 

tergelincir 


salat 


* i'Ii ^ ^ S***' s^ O' "Tft-fi* - 

fi jCJ> CriJ w '^Jt*** 


dengan- tahajudlah malam dan dari/ 

nya kamu sebagian 78 


di¬ 

saksikan 


adalah 


bacaan fajar 
(salat subuh) 


YJ 

% © Cli s 

ya Tu¬ 
hanku 

dan kata¬ 
kanlah 79 

yang 

terpuji 

tem¬ 

pat 

0* 

a j^j 

•> 

o 


dari 

bagi- dan jadi- 

ku kanlah 

yang 

benar 

kepada 
tempat keluar 


s’9 S s'S's' 

S' » 



s' * 


S S' S' S' os' 




Tulian akan mem- su- mudah- bagi- (sebagai) 
kamu bangkitkanmu paya mudahan mu tambahan 


yang kepada masukkan- 

benar tempat masuk lahaku 




yang batil 

dan telah 
lenyap 

yang 

benar 

telah dankata- 
datang kanlah 

yang ke- 

80 menolong kuasaan 

sisi 

Engkau 

fSi 

S' 


x i > f 



6^ J^Ul 

U 

obat 

dia/ apa Al-Qur’an 
(sesuatu) yang 

dari dan Kami 
tumnkan 

lenyap 

81 

adalah yang 

batil 

sesung¬ 

guhnya 

Tilj 

© 


-5 

% 

•* SS 

a ^ 

*Sj 


dan 

apabila 

82 

ke- 

mgian 

se- 

lain 

orang-orang 
yang zalim 

menam- dan 

bah tidak 

bagi orang-2 
yang beriman 

dan 

rahmat 


it jdJi ii: & b; f4 & O 

berputus dia keja- menim- dan disarm dan dia men- diaber- manusia atas Kamiberi 

asa hatan panya apabila pingnya jauhkan diri paling kesenangan 

i >' '> /s'*/'. & 'sA< y */% \*> 

lebih menda- dia dengan lebih me- maka Tu- keada- atas/ bekeija tiap-tiap kata- 
pat petunjuk siapa yang ngetahui han kalian annya menurut (orang) kanlah 83 


9 , 9 




* &A. 


s'/*/ S' 


Tu- urus- 
hanku an 

dari 

ruh 

kata¬ 

kanlah 

ruh 

dari/ 

tentang 

dan mereka akan 
bertanya kepadamu 

84 

■S S- s' /< 

Oyjst) jcj 

cd5 

/mj 

1 

c 

-V 

>r - 

* 

9 C* - 0*1 

sungguh kalian 
akan hilangkan 

Kami ke- 
hendaki 

dan sung¬ 
guh jika 

85 

sedikit 

melain¬ 

kan 

penge- 

tahuan 

dari 

kalian 

diberi 


jalan 


S S> S' < 


~‘y~ = ‘.y b _dc- 0- -Cja Si c$«^b 

penolong/ atas/terha- dengan bagi kamu men- ti- kemu- kepada telah Kami dengan/ 
86 wakil dap Kami itu kamu dapatkan dak dian kamu wahyukan apa yang 







































































w fSipf 



v> B?§f 




a, / ♦/ 


© P' / X <f/ > // 4-^ ^ » »> & S' <» S» ■£ 

j^ i= ===> u! L>i 4^>-j *btt 


kata¬ 
kanlah 87 


besar 


atas 

kamu 


adalah karunia- sesung- Tuhan- dari rahjmat kecu- 
Nya guhnya mu ah’ 


ui Jte m cX^ 

Al-Qur’an ini yang mereka men- untuk atas dan jin manusia ber- suneguh 

sempa datangkan kumpul jika 

V>SS, *S »>>»-" //f Sy 9> S > +y -T 

jCaJj 1a- 4^ 4k^-f oy« ^ 


dan penoiong/ bagi sebagi- sebagian adalah walau- dengan mereka men- ti- 

sungguh 88 pembantu an yang lain mereka pun serupa datangkan dak 


1 (Jtla Li/w? 


u 

// 

bi 


i y 

(J 9 - 

till 


dari 

untuk 

kami 

kamu me¬ 
mancarkan 

sam- 

pai 

kepada 

kamu 

kami tidak dan mere- 

beriman akan ka berkata 




ingkar ke- 
euali 


S’ 

j sd 


:2s 

Qt'- 

i © 

^ f 

dan 

anggur 

kurma 

dari kebun 

bagi 

kamu 

adalah 

atau mata 

90 air 

bumi 


'Z3\ 

< > f 

JojlJ* j' 

0 


, ss S s \ » 

jrryCii 

sebagai¬ 

mana 

langit 

kamu men- atau 
jatuhkan 

91 

terpancar 

di celah- sungai- 

cdahnya sungai 

lalu kamu 
alirkan 


^ •* * ^ ✓ 

© x.3 


&\j -il j\ lili 


t xv 




berhadap- 
92 hadapan 


dan malaikat dengan kalian men- atau berkeping- atas 
Allah datangkan keping kami 


kalian 

katakan 


Sy ^-+-r, y, s' > »> <$ *S s >yS S 

cAi 2-*-^' (1 (iy i* ud. °y- ^ oJv 


kami dan tidak langit di/ kalian atau perhiasan dari sebuah bagi adalah atau 
beriman akan ke naik (permata) rumah kamu 


*> ~i fs<s S'S ',:i* '*s 

jJ-* c3j jUwii <_}£ 0J%yA> LiJjt mLA* 




bukan- Tuhan- Mahasuci kata- kami mem- kitab atas kamu me- sehing- akan kena- 
kah ku kanlah bacanya kami nurunkan ga ikankamu 


ada jika- kata- sebagai seorang Allah adakah mereka bah- ke- pe- 

lau kanlah 94 rasul manusia mengutus berkata wa cuali tunjuk 


j-&Z uyi 


a* a 


atas niscaya Ka- 

mercka mi turunkan 


tenteram/ 

tenang 


mereka ber- 
jalan-jalan 


malaikai 


bumi 




X & s's’ 


kuL_J ^jl£z===> J3 (|p 2.y^j lissssuA 


Allah eukup- kata- 

lah kanlah 95 


sebagai malaikat 

rasul 


langit 


dari 


' ft *•< \S - 'f s 

lAf- OUJ*> Ob Ajj. p»f===UJj_^ IJu_^ 


x & 




Maha Maha Me- terhadap ham- adalah sesung- dan anlara antara jadi 

96 Melihat ngetahui ba-hamba-Nya guhnya Dia kalian aku saksi 


manusia keha- maka perum- tiap- dari Al-Qur’an ini di bagi telah Kami 

nyakan enggan pamaan tiap dalam manusia jelaskan j ( 


IMI 


f'Z k $-3. 5> £ Cj © <*& ^ 

aatang pa- tat- (mereka) untuk manusia yang meng- dan ti- sebagai seorang kecuali/ adalah 

da mereka kala beriman halangi dak ada 93 rasul manusia hanya aku 

Zt i 3 © 'Sjij ii' $s Z\% 534Ji 

ih adakah 
mengutus 

> £ /. 


v:i^ 





kampangsunnah. org 


17. Al-lsra’ 291 


87 kecuali karena rahmat dari Tuhan- 
mu, Sungguh, karunia Mya atasmu 
(Muhammad) sangat besar, 

88. Katakanlah, "Sesungguhnya jika 
manusia dan jin berkumpul untuk 
membuat yang serupa (dengan) Al- 
Qur an ini, mereka tidak akan dapat 
membuat yang serupa dengannya se- 
kalipun mereka saling membantu satu 
sama lam." 

89. Dan sungguh, Kami telah menjelas 
kan berulang ulang kepada manusia 
dalam Al Qur an ini dengan bermacam 
macam perumpamaan tetapi ke- 
banyakan manusia tidak menyukainya 
bahkan mengingkari(nya) 

90. Dan mereka berkata, 'Kami tidak 
akan percaya kepadamu (Muhammad) 
sebelum engkau memancarkan mata 
airdan bumi untuk kami 

91. atau engkau mempunyai sebuah ke- 
bun kurma dan anggur, lalu engkau alir 
kan di celah-celahnya sungai yang deras 
alirannya, 

92. atau engkau jatuhkan langit berke 
ping keping atas kami, sebagaimana 
engkau katakan, atau (sebelum) eng 
kau datangkan Allah dan para malaikat 
berhadapan muka dengan kami, 

93 atau engkau mempunyai sebuah 
rumah (terbuat) dariemas atau engkau 
naik ke langit Dan kami tidak akan 
mempercayai kenaikanmu itu sebelum 
engkau turunkan kepada kami sebuah 
kitab untuk kami baca. "Katakanlah 
(Muhammad), "Mahasuci Tuhanku bu- 
kankah aku ini hanya seorang manusia 
yang menjadi rasul V 

94 Dan tidak ada sesuatu yang meng 
halangi manusia untuk beriman ketika 
petunjuk datang kepadanya, selam per 
kataan mereka, "Mengapa Allah meng¬ 
utus seorang manusia menjadi rasul?" 

95. Katakanlah (Muhammad), "Sekira- 
nya di bumi ada para malaikat yang 
berjalan jalan dengan tenang, niscaya 
Kami turunkan kepada mereka malaikat 
dari langit untuk menjadi rasul." 

96 Katakanlah (Muhammad), “Cukup 
lah Allah menjadi saksi antara aku dan 
kamu sekalian. Sungguh Dia Maha Me- 
ngetahui, Maha Melihat akan hamba 
hamba Nya " 


481, Ayatini menerangkan waktu salat yang 
lima Tergelincir matahan untuk waktu salat 
Zuhur dan Asac gelap malam untuk waktu 
Magrib, Isya dan Subuh 
482 Memohon kepada Allah agar kita me- 
masuki suatu ibadah dan selesai daripadanya 
dengan niat yang balk dan penuh keikhlasan 
serta bersih dari riya dan dari sesuatu yang 
merusakkan pahala. Ayat ini juga meng- 
isyaratkan kepada Nabi agar berhijrah dari 
Mekah ke IVSadinah. Dan ada juga yang me- 
nafsirkan memohon kepada Allah agar me- 
masuki kubur dengan baik dan keluar dari 
padanya ketika han berbangkit dengan baik 
pula 




































































































292 17. Al-lsra’ 

97 Dan barang siapa diberi petunjuk 
oleh Allah, dialah yang mendapat pe- 
tunjuk, dan barang siapa Dia sesatkan, 
maka engkau tidak akan mendapatkan 
penolong penolong bagi mereka selain 
Dia. Dan Kami akan mengumpulkan 
mereka pada hari kiamat dengan wajah 
tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, 
dan tuli. Tempat kediaman mereka ada- 
lah neraka Jahanam. Setiap kali nyala 
api jahanam itu akan padam, Kami 
tambah lagi nyalanya bagi mereka 

98 Itulah balasan bagi mereka, karena 
sesungguhnya mereka kafir kepada 
ayat-ayat Kami dan (karena mereka) 
berkata, 'Apabila kami telah menjadi 
tulang belulang dan benda benda yang 
hancur, apakah kami benar-benar akan 
dibangkitkan kembali sebagai makhluk 
baru?" 

99 Dan apakah mereka tidak memper- 
hatikan bahwa Allah yang menciptakan 
langit dan bumi adalah Mahakuasa 
(pula) menciptakan yang serupa de¬ 
ngan mereka dan Dia telah menetap 
kan waktu tertentu (mati atau dibang¬ 
kitkan) bagi mereka yang tidak diragu 
kan lagi? Maka orang zalim itu tidak 
menolaknya kecuali dengan kekafiran 

100 Katakanlah (Muhammad), 'Seki- 
ranya kamu menguasai perbendahara 
an rahmatTuhanku, niscaya (perbenda 
haraan) itu kamu tahan, karena takut 
membelanjakannya." Dan manusia itu 
memang sangat kikir, 

101 Dan sungguh, Kami telah mem- 
berikan kepada Musa sembilan muk- 
jizat yang nyata® 3 maka tanyakanlah 
kepada Bani Israil, ketika Musa datang 
kepada mereka lalu Fir'aun berkata 
kepadanya "Wahai Musa 1 Sesungguh 
nya aku benar-benar menduga engkau 
terkena sihir." 

102. Dia (Musa) menjawab, "Sungguh, 
engkau telah mengetahui, bahwa tidak 
ada yang menurunkan (mukjizat-muk- 
jizat) itu kecuali Tuhan (yang memeli- 
hara) langit dan bumi sebagai bukti- 
bukti yang nyata, dan sungguh, aku 
benar benar menduga engkau akan 
bmasa, wahai Fir'aun." 

103 Kemudian dia (Fir'aun) hendak 
mengusir mereka (Musa dan pengikut- 
nya) dan bumi (Mesir), maka Kami teng- 
gelamkan dia (Fir'aun) beserta orang 
yang bersama dia seluruhnya 

104. dan setelah itu Kami berfirman 
kepada Bani Israil, "Tinggallah di negeri 
ini, tetapi apabila masa berbangkit 
datang, niscaya Kami kumpulkan kamu 
dalam keadaan bercampur baur." 


433 Mukjizat yang sembilan itu ialah tongkat, 
tangan, belalang, kutu, katak, darah. banjir 
besai; laut, dan gunung (Sinai) 




m 


*4 L>) 


,/| / * ** \ t 9 % ^ i v ss 

pe- bagi kamu maka ti- Dia me- dan ba- orang yang men- maka Allah member! dan sia- 


£S?j 

dan 

bisu 

buta 

muka-muka 

mereka 

& 

atas 

5^43' pi Lit 

kiamat pada dan Kami akan selain dari 

hari kumpulkan mereka Dia 


< 

Kami tambahkan 
kepada mereka 


\ d “d— > * n 

. » &- 

tempat dan 

mereka tuli 

97 

'** 

nyala 

apinya 

padam 

setiap neraka . 

kah Jahanam 

tulang- 

belulang 

£ 

kami 

menjadi 

/ f / 

IjJliSj 

apakah * dan mereka 
jika berkata 

it-1 j i 

L^_»U 

terhadap ayat- mereka karena sung- 

ayat Kami ingkar guh mereka 

d.) 

fJ-J’r- dlJj 

balasan demi- 

mereka kian itu 


a Si ££ (SS. & 665 


AHah bah- mereka apakah 
wa perhatikan tidak 


yang baru menjadi 




:njadi pasti di- apa sung- dan 

98 makhluk bangkitkan guh kami puing-2 


$ . < X 'Lu'' t t til "S ** .It 


serupa de- Dia men- untuk atas ber- 
ngan mereka eiptakan kuasa 


dan 

bumi 


langit 


telah men- Yang 
eiptakan 




S'S £ 


g) ©6 oy^\ ^ V 5U 

dengan ke- orang-orang maka/ta- dida- kera- tidak batas bagi dan Dia 

99 ingkar cuali yang zalim pi enggan lamnya guan ada waktu mereka menjadikan 

i\ gs as & p J 5 


(karena) 

1 niscaya kali- 

jika de- Tu- 

rahmat 

takut 

an menahan 

mikian hanku 


^ 1 

S s\ »'"is 

© 

sera- 

Musa 

Kami telah dan sesung- 


bilan 


member ikan guhnya 

100 

OjtrZ * 

JUi 


* * 

c 

Fir'aun 

kepa- 

maka 

dia datang ke- 

tat- 


danya 

berkata 

pada mereka 

kala 




x * 




Sa ] JB 

© ! 

menu- 

ti- kamu telah 

sesung- ia(Musa) 


runkan 

dak mengetahui 

gulinya berkata 

101 


haraan 


sangat 

kikir 


menguasai 


dan 

adalah 


andainya kan 
£ ^ * 


membe- 

lanjakan 


Israil 


orang yang 
tersihir 


3-J jlls c* o\ 

Bani maka ta- yang ayat-ayat/ 

nyakanlah jelas mukjizat 




wahai 

Musa 


benar-benar sungguh 
meyakinimu aku 


pdS d^y^\j Cjj s Jj 


benar-benar dan sung- secara terang/ 
meyakinimu guh aku nyata 


dan 

bumi 


langit 


Tulian/Pe- mela- mereka itu 
melihara inkan (mukjizat-2) 


CPJ* 1 02 o' 


bumi 


dati dia akan meng- untuk maka dia 
usir mereka hendak 


102 


orang yang 
binasa 


wahai 

Fir'aun 




v'i^i s' r* \* 9 'L i'* v 

ot ^ ^ o*J 

Israil kepada sesudah- dari dan Kami semua- bersa- dan maka Kami teng 

Bani nya/itu berfirman 103 nya madia orang gelamkandia 

|l ij4i\ % C \% J£j\ \pz\ 


bercam- dengan Kami da- 
104 pur baur kalian tangkan 


akhirat 


janji datang maka 
apabila 


di 

bumi 


berdiam- 
lah kalian 



































































© -ij JUjSi GJ Jy i®.i ^ 


dan pemben pembawa ka- rnela Kami meng- dan ti- dta dandengan Kami turun- dan dengan 


o-U» <Jp «1 


Sj &t 3J ^ &> 5 

dibaca- apa- sebe- dari iliriti mereka orang-2 sesung- kalian ti- atau dengan- beriman- kata- 

kan bila himnya diberi yang guhnya beriman dak nya lab kalian kan 


if SI 

& " 


OjtjAlJ 

; > 

iJ&LSJ1 

ada- sesuna- 

Tuhan 

Maha- 

dan mereka 

(daiam keadaan) 

lah guhnya 

kami 

suci 

mengatakan 

107 bersujud 

> > 

> 

s zjy\i 


* _ * / 

© 

dan menam- 


merdka 

bag;/atas 

dan mereka 

bah mereka 


menangis 

dagu/nuika 

tersungkur 108 


% 6 £i y)\ Jill i/Si js ©1 £}iG 

maka kalian apa (na- mana Yang Maba se- atau Allah se- kata- 

bagi-Nya seru ma)yang saja Pengasih rulah rulah kanlah 109 


\ »> » ' 


pasti 

dipenuhi 


jreka atas 
ingkur mereka 


Tuhan ianii 
kami 


a 


>> 

khusyuk 





sSiS^'A 




4^>vw 


5 2 J yl &in 

bengkok bagi- Dia men- dan Al-Kitab hamba- atas/ telah me- Yang bagi sepia 

1 nya jadikan tidak {Al-Qur’an) Nya kepada nurunkan Allah puji 




orang-2 orang-2 yang daniamemberi sisi- dari yangsangat siksa- untukmembe- yang 
yang __ 


beriman to) bar gembira Nya 


mereka 

kekal 


p ILX £5 Si 


-JU 


yang 

baik 


pahala bagi bahwa- 
mereka sanya 


kebajikan/ 

saleh 


mereka menger- 
jakan/ beramal 


105 peringatan bar gembira inkan utuskamu daklah turun kebenaran kan Al-Qur’an sebenamya 


iWd 

K 

c d 


dengan dan Kami tu- perlaban- atas manusia atas' supayakamu Kamipisah- dan 
106 bertanap runkannya lahan kepada bacakandia kannya Al-Qur’an J 

’ j IMl 


^!5 q Vj iMG* J-Pf Vj ill^i 

aancarilab dengan- kamume- dan dengansa- kamume- dan yang nama- 

oleh kamu nya rendahkan jangan lat kamu ngeraskan jangan baik nama 

gv 45 Uj j) aw a£U Jij 0 c* 

ada dan seorang Dia meng- ti- Yang bagi segala dan kata- jalan demi- an- 

tidak anak ambil dak Allah puji kanlah 110 kianitu tara 

0 '& jin Si % & & &> 4^ a k£ 

sebesar- dan agung- ke- dari peno- bagi- ada dan ke- da- sekutu bagi- 

111 besamya kanlah Dia hinaan long Nya tidak rajaan lam Nya afrSi 


' * .j. /«, * > i. ^ »* {*** "a, \0 Y ' *»>♦ 15^ - 

1 -3 —v * *-X) w^b 

igsangat siksa- untukmembe- yang 
keras an ri peringatan luras 


C'i 

(X \ 

M 

# 

1 

W 

Jr 

<1 i 


1^' •) 


M 
| ! 


;9 Gij & jcai yu <lA}!i © iSsi ^ 

seorang Allah meng- mereka orang-orang dan ia membe- selama- di da- ! ] : [ 

4 anak ambil mengatakan yang ri peringatan 3 lamanya lamnya 


{■ s 

i ’ V 




18. Al-Kahf 293 

105, Dan Kami turunkan (Al-Qur’an) itu 
dengan sebenarnya dan (Al-Qur an) itu 
turun dengan (membawa) kebenaran, 
Dan Kami mengutus engkau (Muham¬ 
mad), hanya sebagai pembawa berita 
gembira dan pemberi peringatan 

106 Dan Al-Qur’an (Kami turunkan) 
berangsur-angsur agar engkau (Mu¬ 
hammad) membacakannya kepada 
manusia perlahan-lahan dan Kami me- 
nurunkannya secara bertahap. 

107. Katakanlah (Muhammad), "Ber 
imanlah kamu kepadanya (Al-Qur’an) 
atau t dak usah benman (sama saja bagi 
Allah). Sesungguhnya orang yang telah 
diberi pengetahuan sebelumnya, apa- 
bila (Al-Qur’an) dibacakan kepada me¬ 
reka, mereka menyungkurkan wajah, 
bersujud," 

108 dan mereka berkata 'Mahasuci 
Tuhan kami; sungguh, janji Tuhan kami 
pasti dipenuhi." 

109 Dan mereka menyungkurkan 
wajah sambil menangis dan mereka 
bertambah khusyuk. 

110 Katakanlah (Muhammad). "Seru- 
lah Allah atau serulah Ar Rahman Dengan 
nama yang mana saja kamu dapat me- 
nyeru, karena Dia mempunyai nama- 
nama yang terbaik (Asmaul Husna) dan 
janganlah engkau mengeraskan suara- 
mu daiam salat dan janganlah (pula) me- 
rendahkannya dan usahakan jalan te- 
ngah di antara kedua itu." 

111. Dan katakanlah, ’Segala puji bagi 
Allah yang tidak mempunyai anak dan 
tidak (pula) mempunyai sekutu daiam 
kerajaan Nya dan Dia tidak memerlukan 
penolong dan kehmaan dan agungkan- 
lah Dia seagung agungnya. 1 

AL-KAHF 

Surah ke - 18 
llOayat Makkiyyah 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1 Segala puji bagi Allah yang telah me 
nurunkan Kitab(AI Qur an) kepada ham¬ 
ba Nya dan Dia tidak menjadikannya 
bengkok; 484 

2. sebagai bimbmgan yang lurus. untuk 
memperingatkan akan siksa yang sangat 
pedih dari sisi Nya dan memberikan kabar 
gembira kepada orang-orang mukmin 
yang mengetjakan kebajikan bahwa me¬ 
reka akan mendapat balasan yang baik, 

3. mereka kekal di dalamnya untuk 
selama lamanya 

4. Dan untuk memperingatkan kepada 
orang yang berkata "Allah mengambil 
seorang anak. ’ 


484. Tidak ada daiam Al-Quran makna yang 
beriawanan dan tidak ada penyimpangan dari 
kebenaran. 


















































































294 18. Al-Kahf 

5. Mereka sama sekali tidak mempu 
nyai pengetahuan tentang hal itu begi 
tu pula nenek moyang mereka Alang- 
kah jeleknya kata kata yang keluar dan 
mulut mereka, mereka hanya mengata 
kan (sesuatu) kebohongan belaka. 

6 . Maka barangkali engkau (Muham¬ 
mad) akan mencelakakan dirlmu karena 
bersedih hati setelah mereka berpaling 
sekiranya mereka tidak beriman kepada 
keterangan ini (A1 Qur an) 

7. Sesungguhnya Kami telah menjadi 
kan apa yang ada di bumi sebagai pet 
hiasan baginya, untuk Kami menguji 
mereka, siapakah di antaranya yang ter- 
baikperbuatannya 

8 . Dan Kami benar-benarakan menjadi- 
kan (pula) apa yang di atasnya menjadi 
tanah yang tandus lagi kering 

9 Apakah engkau mengira bahwa 
orang yang mendiami gua, dan (yang 
mempunyai) Ar Raqim ser ' itu termasuk 
tanda-tanda (kebesaran) Kami yang me- 
nakjubkan? 

10 (Ingatlah) ketika pemuda pemuda 
itu berlindung ke dalam gua lalu mere¬ 
ka berdoa Ya Tuhan kami. Berikanlah 
rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan 
sempurnakanlah petunjuk yang lurus 
bagi kami dalam urusan kami." 

11 Maka Kami tutup telinga mereka di 
dalam gua itu 486 selama beberapa 
tahun 

12. kemudian Kami barrgunkan mere 
ka agar Kami mengetahui manakah di 
antara kedua golongan itu 487 yang lebih 
tepat dalam menghitung berapa lama- 
nya mereka tinggal (dalam gua itu) 

13. Kami ceritakan kepadamu (Mu¬ 
hammad) kisah mereka dengan sebe- 
narnya Sesungguhnya mereka adalah 
pemuda-pemuda yang beriman kepada 
Tuhan mereka dan Kami tambahkan 
petunjuk kepada mereka 

14. dan Kami teguhkan hati mereka ke¬ 
tika mereka berdiri 488 lalu mereka ber 
kata, Tuhan kami adalah Tuhan langit 
dan bumi, kami tidak menyeru tuhan 
selain Dia Sungguh, kalau kami ber- 
buat demikian tentu kami telah meng 
ucapkan perkataan yang sangat jauh 
dari kebenaran." 

15. Mereka itu kaum kami yang telah 
menjadikan tuhan tuhan (untuk disem- 
bah) selain Dia Mengapa mereka tidak 
mengemukakan alasan yang jelas (ten¬ 
tang kepercayaan mereka)? Maka si¬ 
apakah yang lebih zalim daripada orang 
yang mengada-adakan kebohongan 
terhadap Allah? 


485 Ar-Raqim, sebagian mufasir mengarti- 
kan nama artjing dan sebagian yang lain 
mengartikan batu bersurat 

486 Allah menidurkan mereka selama 309 
tahun qamariah dalam gua itu (lihat ayat 25 
surat ini) sehingga mereka tak dapat di 
bangunkan oleh suara apa pun 

487 Kedua golongan itu lalah pemuda pe¬ 
muda itu send ri yang berselisih tentang be¬ 
rapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. 

488 Bangun dan menghadap Raja Dikyanus 
yang zalim dan sombong. 


■ (ptk r '-Y 

*Xft - 


ilffif 


i® 






.Mi 


r - T .-‘3 h 

m 




i M 

;it§ 


! C. ,' *) 






m 

If 

m 


(E 

iff 


i r 


is |i 

A 4 


•te! 


Is 1 




U£v ^ 




ot r-S dJo L V yJ ^ ert fi ^ 

dari keluar per- alangkah bagi bapak-2 / nenek dan penge- dari dengan- bagi tidal 

kataan besar/jelek moyang mereka tidak tahuan nya mereka lab 

diri- me- maku barang- dusta ke- mereka tidak- mulut-2 

mu rusak kali kamu 5 cuali mengatakan lah mereka 

iii © ini ii ii 3 b\ f3^ 

sungguh penye- ke- dengan/ mereka tidak * jika sepeninggal/ atas 

Kami 6 salan terangan kepada ini beriman bekas mereka 

m 4 ^ 0 d j 0 \ f c £ 

„ ...... . .. , . „ ... 


per- lebih siapadian- Kamihendak bagi- per- 


bumi 


buatannya baik tara mereka menguji mereka nya hiasan 


di apa Kami telah 

atas yang menjadikan 




L . ■*.!, .1 .*<< 


JI © D Ij^sl yi U OJUUJ %J (J 


kamu atau- 

mengira kah 

yang tandus' 
8 gersang 

tanah 

di apa telah 

atasnya yang menjadikan 

dan sesung¬ 
guhnya Kami 

7 

0 d# 

6u\ 

«• 

9 


J0)\3 ■ 


b\ 

menga- 

ayat-ayat 

dari 

adalah 

dan batu gua 

peng- 

bahwa- 

9 gtimkan 

Kami 


mereka 

bertulis 

hum 

sanya 


&; c : i Bj 5)i2 a> tiii & ii 


rahmat sisi- 

Mu 

dari 

barilah Tuhan 
kami kami 

maka mere- dalam 

ka berkata gua 

ke 

pemuda- 

pemuda 

mencari tern- sa- 
pat beriindung at 

c| 


3 e 


© iilj 

** 

0 * 

u 

l&J 

di da¬ 
lam. 

telinga 

mereka 

atas 

maka Kami 
jadikan tutup 

petunjuk 

10 yang lurns 

urusan 

kami 

dari/ 
bagi 

bagi 

kami 

dan sedia- 
kanlah 


oCjXi 



c> 

A 

© 

bJu^ 



dua 

golongan 

mana¬ 

kah 

agarKami Kami bangun- 
ketahui kan mereka 

kemu¬ 

dian 

ii 

ber- 

bilang 

beberapa gua 

tahun 

^ 9 

9 > 'y's 


> < 

9 j. 

s 

© 

1 llJ 


Q 

dengan 

sebenamya 

cerita 

mereka 

atas kisahkan 

kamu 

Kami 

12 

panjang/ 

lama 

mereka 

berdiam 

bagi lebih tepat 

apa yang menghitung 


© 

* > _ > ' » y- 

9 1 1> ^ 


■fy'*' 

pfX 

dan Kami 
meneguhkan 

13 

pecunjuk dan Kami tam¬ 

bahkan mereka 

den^.n/kepada 
Tuhan mereka 

mereka 

beriman 

pemuda- sungguh 
pemuda mereka 


oJ-^ J I Caj [Jjj> l^llii \ybj> j\ 

dan langit Tuhan Tuhan maka mere- mereka ke- hati-2 atas 

bumi kami kaberkata berdiri tika mereka 

© l& E 2 JiS 3 i it &£ y 








w 


mereka jauh dari jikade- kami telah sesung- tuhan selain dari kami ti- 

ini 14 kebenaran mikian katakan guhnya Dia menyeru dak 

Si &&. s ^ /'‘Z 


^il bt \jXS\ 


atas 

merdca 


mereka datang/ mengapa tuhan- selain dari mereka kaum 

kemukakan tidak tuhan Dia mengambil kami 


© ii $ ufiSi $4 psi £1 11 


kedus- Allah atas/ mengada- daripada lebih maka y an g dengan 

taan terlradap adakan orangyang zalim siapa jelas alasan 



mrnpangwtit)an.Org 

































































:/r 


\h 



«• sigHjo 


- 


ji \% 4 \ < 36%3 £ iij i 


gua 


ke maka ber- Allah selain 
lindunglah 


danapa kalian mening- dan : 

yang galkan mereka apabila 


a* * * 


b^ Xx> £>i X- 1 be (^v-> 

suatuyang urasan dari bagi danDiaakan rahmat- dari Tulian bagi 

berguna kalian kalian menyediakan Nya kalian kalian 

jU J L Jj\y dik Ij) JLU$\ i£jj 


di 

sebelah 

gua 

mereka 

dari miring/ 

condong 

ia 

terbit 

ke¬ 

tika 

$yr^ 

c| pj 

Jilin 

o\S 



dan kamu 
akan melihat 


16 


tempat da- dan 

luas lain mereka 


kin 


di se- meninggal- 

bdah kan mereka 


iater- dan 
benam ketika 


kanan 


- f „Af, >i I ,< *i \ I ► ' It >* “ 

vi-XJ X*4-J\ j4^ -Ui! <>“ Cr? bib 


&) 


1 


danba- orang yang men- maka Allah memberi barang Allah tanda-2 dari demi- darinya/ 

rangsiapa dapat petunjuk dia petunjuk siapa kebesaran kianitu gua 

" t " 


l£i@ \jj?y 2 xj£ J4-1? QS 


bangun dan kalian yang mem pemim- baginya/ men- maka ti- Dia se- 

mengira mereka 17 beri petunjuk pin kepadanya dapatkan dak akan satkan 


9 

3 

dan/sedang 
anjing mereka 

tn3\ 

kiri 

(_joj 

dan 

sebdah 

kanan 

ob 

sebelah 

^4^3 

dan Kami mem- 
bolak-balik mereka 

^ Aa 

tidur 

fii 

padahal 

mereka 

* 5* 

^ ■ 5 ^ 

s 

// < 

& 

9 

i 


& 


^ ~ \ j" " ^ ^ ^ ^ 


dari tentn kalian atas 

mereka berpaling mereka 


cdb^=>j 


Kami bangun- 
kan mereka 


dan de- 
mikianlah 


kalian 

melihat 

jika 

di halaman 
(di pintu gua) 

kedua 

lengannya 

membentang- 

kan 

(u) 

»> 
L sP) 


lillj 


18 

ke- 

takutan 

dari/terha¬ 
dap mereka 

dan tentu ka¬ 
lian dipenuhi 

mdari- 
kan diri 


9 s % ^ 


m 

1 1. 


liy yu j£u j&» pi $ jte 

kami mereka kalian berapa diantara seorang bo-- diantara agar mereka 

berdiam berkata berdiam (lama) mereka yang berkata kata mereka salmg bertanya \% T 

£X} W j 'Sxj yy cX*? j\ Cj) 

makasu- kalian dengan lebihme- Tulian- mereka hari setengah atau se- 

nihlah berdiam apa yang ngetahui kalian bakata hari 

tiSl ^1 jbluh J) oXj> 


lebih su- mana- maka lihatlah/ 
ci/bersih kah perhatijcan 


kota ke ini dengan uang salah seorang 

perak kalian di antara kalian 




s* x »> ' S ' > * „ -t -K ir is*, 

4_ ^5 ^===^LAs Lal_*Js> • ; y| 


// 




!' L 
1# 


diaraembe- danja- danhendaklahdia ber- dannya dengan/se- nrnka hendaklahdia makan- 
ritahukan nginlah sikap lemah-ierobu: bagian rezeki bawa bagi kalian an 


r€ > 




mereka akan 
merajam kalian 


1 jpi 

I 


atas mereka melihat/ jika sesungguh- satn/sc- dengan/ ■ !; - 

kalian inengetahui nya mereka 19 seorang pun hal kalian 

x -• ■? - A- ,> > 


s' \ if. ,“•> , »C »*'' . 1 * A- ®A. > *, 


selama- jika de- kalian dan agama da- merdka akan me- atau 

20 lamanya mikian bemntung tidakakan mereka lam ngembalikan kalian 



ampangsamm 10/g 


18. Al-Kahf 295 

16. Dan apabila kamu meninggalkan 
mereka dan apa yang mereka sembah 
selain Allah, maka carilah tempat ber- 
lindung ke dalam gua itu, niscaya Tu- 
hanmu akan melimpahkan sebagian 
rahmat-Nya kepadamu dan menyedia¬ 
kan sesuatu yang berguna bagimu da¬ 
lam urusanmu. 489 

17 Dan engkau akan melihat matahari 
ketika terbit, condong dari gua mereka 
ke sebelah kanan, dan apabila matahari 
itu terbenam, menjauhi mereka ke se¬ 
belah kiri sedang mereka berada dalam 
tempat yang luas di dalam (gua) itu. Itu- 
lah sebagian dari tanda-tanda (kebesar 
an) Allah Barang siapa diberi petunjuk 
oleh Allah, maka dialah yang mendapat 
petunjuk; dan barang siapa disesatkan- 
Nya maka engkau tidak akan menda- 
patkan seorang penolong yang dapat 
memberi petunjuk kepadanya 

18. Dan engkau mengira mereka itu 
tidak tidur. padahal mereka tidur; dan 
Kami bolak balikkan mereka ke kanan 
dan ke kin, sedang anjing mereka mem 
bentangkan kedua lengannya di depan 
pintu gua Dan jika kamu menyaksikan 
mereka tentu kamu akan berpaling me- 
larikan (diri) dari mereka dan pasti kamu 
akan dipenuhi rasa takut terhadap me¬ 
reka, 

19. Dan demikianlah Kami bangunkan 
mereka, agar di antara mereka salmg 
bertanya. Salah seorang di antara mere¬ 
ka berkata, "Sudah berapa lama kamu 
berada (di sini)? 1 Mereka menjawab, 
"Kita berada (di sini) sehari atau sete 
ngah hari." Berkata (yang lain lagi) 
“Tuhanmu lebih mengetahui berapa la 
ma kamu berada (di sini). Maka suruh- 
lah salah seorang di antara kamu pergi 
ke kota dengan membawa uang pe 
rakmu ini, dan hendaklah dia lihat ma- 
nakah makanan yang lebih baik, dan 
bawalah sebagian makanan itu untuk 
mu dan hendaklah dia berlaku lemah 
lembut dan jangan sekali-kali menceri 
takan halmu kepada siapa pun 

20. Sesungguhnya jika mereka dapat 
mengetahui tempatmu, niscaya mereka 
akan melempari kamu dengan batu, 
atau memaksamu kembali kepada aga 
ma mereka, dan jika demikian niscaya 
kamu tidak akan beruntung selama 
lamanya.' 


489 Perkataan ini tei) a di antara mereka itu 
sendiri yang timbulnya karena ilham dari 
Allah 













































































296 18. Al-Kahf 

21, Dan demikian (pula) Kami perlihat- 
kan (manusla) dengan mereka, agar 
mereka tahu, bahwa janji Allah benar, 
dan bahwa (kedatangan) hari kiamat 
tidak ada keraguan padanya. Ketika 
mereka berselisih tentang urusan mere¬ 
ka'' maka mereka berkata, "Dinkanlah 
sebuah bangunan di atas (gua) mereka, 
Tuhan mereka lebih mengetahui ten¬ 
tang mereka." Orang yang berkuasa 
atas urusan mereka berkata 'Kami pasti 
akan mendirikan sebuah rumah ibadah 
diatasnya " 

22 Nanti (ada orang yang akan) me¬ 
ngatakan, 49 ' "(Jumlah mereka) tiga 
(orang), yang keempat adalah anjing 
nya," dan (yang lain) mengatakan, 
"(Jumlah mereka) lima (orang), yang ke- 
enam adalah anjingnya," sebagai terka 
an terhadap yang gaib; dan (yang lain 
lagi) mengatakan, ‘(Jumlah mereka) 
tujuh (orang), yang kedelapan adalah 
anjingnya * Katakanlah (Muhammad), 
Tuhanku lebih mengetahui jumlah me¬ 
reka; tidak ada yang mengetahui (bila- 
ngan) mereka kecuali sedikit. 1 Karena 
itu janganlah engkau (Muhammad) 
berbantah tentang hal mereka, kecuali 
perbantahan lahirsaja danjangan eng 
kau menanyakan tentang mereka (pe 
muda pemuda itu) kepada siapa pun. 

23 Dan jangan sekali-kali engkau me¬ 
ngatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti 
melakukan itu besok pagi," 

24. kecuali (dengan mengatakan), 
"Insya Allah. 492 Dan ingatlah kepada Tuhan- 
mu apabila engkau lupa dan kata¬ 
kanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku 
akan memberiku petunjuk kepadaku 
agar aku yang lebih dekat (kebenaran- 
nya) danpada mi." 

25. Dan mereka tinggal dalam gua sela 
ma tiga ratus tahun dan ditambah sem- 
bilantahun. 

26. Katakanlah, "Allah lebih mengeta¬ 
hui berapa lamanya mereka tinggal (di 
gua): milik-Nya semua yang tersem- 
bunyi di langit dan di bumi. Alangkah 
terang penglihatan Nya dan alangkah 
tajam pendengaran Nya; tidak ada se- 
orang pelmdung pun bagi mereka sela 
in Dia dan Dia tidak mengambil se- 
orang pun menjadi sekutu Nya dalam 
menetapkan keputusan ” 

27. Dan bacakanlah (Muhammad) apa 
yang diwahyukan kepadamu, yaitu 
Kitab Tuhanmu (Al Qur’an). Tidak ada 
yang dapat mengubah kalimat-kalimat 
Nya Dan engkau tidak akan dapat me- 
nemukan tempat berlindung selain 
kepada Nya 


490. Yang mereka perselisihkan itu tentang 
hari kiamat. apakah itu akan terjadi atau 
tidak dan apakah dibangkitkan pada hari 
kiamat dengan jasad dengan ruh atau ruh 
saja. Maka Allah mempertemukan mereka 
dengan pemuda-pemuda daiam cerita ini 
untuk menjelaskan bahwa hari kiamat itu 
pasti datang dan pembangkitan pada hari 
kiamat itu adalah tubuh dan jiwa. 

491 Ahls Kitab dan iainnya pada zaman 
Nabi Muhammad saw 



























































































1 s i u ^ D S 


c. 


« t ®sg 

asrtsggi^ 



- \ "'f, 

s' 

vAto 

•*✓ 

£ 


0* 9 l 

** 

dan 

petane 

pada waktu 
pagi 

Tuhan 

mereka 

mereka 

menyeru 

orang-2 

yang 

ber¬ 

sama 

dirimu 

dan sabar- 
kanlah 

ifAJl 

^e 

y 



y' 

Jbo 


e ' » ^ 
A 4r^'J 


kehi- 

dupan 

per- kamu ke- 

hiasan hendaki 

dari 

mereka 

kedua 

matamu 

kamu me¬ 
lewati batas 

dan 

jangan 

keridaan- 

Nya 

mereka 

mginkan 

|to 

> i * "'ll' 

hawa oan dia 

nafsunya mengikuti 


* ^ (s*A 

Q& 4J3 



% 

> 

UjH 

dan 

adalah 

mengingat 

Kami 

dari hati¬ 
nya 

Kami telah 
lalaikan 

orang 

yang 

Famu dan dunia 

taat jangan 


>T. V t K uHto ^ » . - 

^L*J S^Juu b\j$ 

wajah- mengha- seperti logam dengan mereka mereka me- dan 

wajah nguskan yangmendidih air minum minta minum jika 

t * ^ .»> A ^' 9 ?ki * t ifTf > • ^ .✓**» 

oj^ wSlxd ^o O^Lo^J 


paling 

jelek 


dan mereka me- (mereka) 
ngerjakan/ beramal beriman 


orang-2 sesung- 

yang guhnya 29 


tempat 

istirahat 


dan paling 
buruk 


mereka amal lebih orang pahala Kami menyia- ti- sungguh kebajikan/ 

itn 30 (nya) baik yang nyiakan dak Kami saleh 

^ i "^T 9 ^ a*? ** »*T . a T‘ x 1 a*^f 

l pB ^ p-® 


gdang-2 

dari di da- mereka di be- sungai- 

lamnya ri perliiasan sungai 

bawah- 

nya 

dari mengalir ‘Adn 

surga 

bagi 

mereka 

<» to- 

UUC-4 

. i 

^ 9 & 


fits 

♦ •V' 


// 

9 

ot 

mereka 

duduk 

dan sutera 
tebal 

sutera dari 

halus 

yang 

hijau 

pakaian 

dan mereka 
memakai 

emas 

dari 




if 

U &jA 

dan 

buatlah 

31 

tempat 

istirahat 


& +r?s g 


dan ba~ 


pahala sebaik- kursi panjang di di da- 
baik yang indah atas lamnya 


\$LlL>-J LjkJ>\ lx* 3&>? la^J^l bL>. C$£~J y&* pA 


^ 4 < ^ 


dan Kami keli- anggur dari dua bagi seorang di Kami dua orang perum- _ 

ling keduanya kebun antara keduanya jadikan iaki-laki pamaan mereka 


dan makanan- menda- (kedua) itu tanaman/ di antara dan Kami dengan po- 

tidak nya/ buahnya tangkan kebun kedua 32 ladang keduanya jadikan hem kurma 


Is- A -s'v'4 Y'< \'*V\. K< >-* ,,U 

JIas <U to) '~zr a> .Alai 


sf-<\ 


to s - 


maka dia buah- bagi- dan ada- sungai sela-sela dan Kami sesuatu/ dannya berkurang 

berkata buahan nya lah dia 33 keduanya panearkan sedikit pun 


fry 


golongan/ dan lebih harta dari lebih aku bercakap-2 dan kepada 

34 pengikut gagah kamu banyak dengannya dia kawannya 


%V 


f ! 


m 


I i 

", 


r-> 

4 K./ 

m 




& 

9 SS 
0*2 

& 4 

j£p cy 

> /•* 

J3j 0 lt> 


dan barang 
siapa 

makaia 

beriman 

menghendaki 

(beriman) 

dan ba¬ 
rang siapa 

Tuhan dari 

kalian 

kebe- 

naran 

dan kata¬ 
kanlah ! 

melewati 
28 batas 

tuusan- 

nya 

s > * 

XC\ 




Si 


32. 

asapnya/ 

gejolaknya 

mereka 

me- 

liputi 

neraka 

bagi orang-2 
yang zalim 

Kami telah 
menyediakan 

sesungguh¬ 
nya Kami 

makaia menghendaki 
kafir (kafir) 


i , 


fif 

* 
i ^ 


*4 

BOH' 


M 


yjJ&V’i. 1 


«x+.t 




m 

r 


n 

A 


m 


! 

< . * 


f Sh 

' 


{V 




cr 


Vi 

r. 

XT 1 

i»t$M 

If 


iJj Ot cit 0 £j5 Cfy axj JIS ;g 


1 


\4A\ 


m 


$#k 

\m 


" >''<x tw' '■t- to 7> 

dxL$ JS\ bi »jj\£ y*$ ?^2-Ua) Ml 



kampungsannah. ora 


18. Al-Kahf 297 

28 Dan bersabarlah engkau (Muham¬ 
mad) bersama orang yang menyeru Tu- 
hannya pada pagi dan senja hari de¬ 
ngan mengharap keridaan Nya, dan ja- 
nganlah kedua matamu berpaiing dan 
mereka (karena) mengharapkan per 
hiasan kehidupan dunia' dan janganlah 
engkau mengikuti orang yang hatinya 
telah Kami lalaikan dari mengingat Ka¬ 
mi serta menuruti keinginannya dan 
keadaannya sudah melewati batas 

29 Dan katakanlah (Muhammad), "Ke- 
benaran itu datangnya dari Tuhanmu; 
barang siapa menghendaki (beriman) 
hendaklah dia beriman dan barang si¬ 
apa menghendaki (kafir) biarlah dia ka¬ 
fir." Sesungguhnya Kami telah menye 
diakan neraka bagi orang zalim, yang 
gejolaknya mengepung mereka Jika 
mereka meminta pertolongan (minum) 
mereka akan diben air seperti besi yang 
mendidih yang menghanguskan wajah. 
(Itulah) mmuman yang paling buruk 
dan tempat istirahatyang paling jelek. 

30. Sungguh, mereka yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan Kami be- 
nar benar tidak akan menyia nyiakan 
pahala orang yang mengerjakan perbu 
atanyang baik itu, 

31. Mereka itulah yang memperoleh 
surga ‘Adn, yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai; (dalam surga itu) 
mereka diben hiasan gelang emas dan 
mereka memakai pakaian hijau dari 
sutera halus dan sutera tebal, sedang 
mereka duduk sambil bersandar di atas 
dipan-dipan yang indah (Itulah) sebaik- 
baik pahala dan tempat istirahat yang 
indah: 

32. Dan berikanlah (Muhammad) kepa 
da mereka® 3 sebuah perumpamaan, 
dua orang Iaki-laki/ 94 yang seorang (yang 
kafir) Kami beri dua buah kebun anggur 
dan Kami kelilingi kedua kebun itu de¬ 
ngan pohon-pohon kurma dan di anta¬ 
ra keduanya (kebun itu) Kami buatkari 
ladang 

33. Kedua kebun itu menghasilkan bu¬ 
ahnya dan tidak berkurang (buahnya) 
sedikit pun, dan di celah-celah kedua 
kebun itu Kami alirkan sungai, 

34. dan dia memiliki kekayaan besar 
maka dia berkata kepada kawannya 
(yang beriman) ketika bercakap-cakap 
dengan dia, “Hartaku lebih banyak dari- 
pada hartamu dan pengikutku lebih 
kuat," 


492. Menurut riwayat, ada beberapa orang 
Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad 
saw. tentang ruh, kisah Ashabul Kahfi Cpeng 
hum gua). dan kisah Zulkarnain, lalu beliau 
menjawab datanglah besok pagi kepadaku 
agar aku centakan kepadamu Dan beliau 
tidak mengucapkan insya Allah (artinya jika 
Allah menghendaki). Tapi rupanya sampai 
besok harinya wahyu terlambat datang untuk 
menceritakan hal hal tersebut dan Nabi tak 
dapat menjawabnya Maka tururlah ayat 23- 
24 di atas, sebaga: pelajaran kepada Nabi; 
Allah mengingatkan pula bilamana Nabi lupa 
menyebut insya Allah harusiah segera me- 
nyebutkannya kemudian. 

493. Kepada orang mukmin dan orang kafir 
494 Dua orang Yahudi yang seorang muk¬ 
min dan yang lain kafir 





































































298 18. Al-Kahf 

35 Dan dia memasuki kebunnya de 
ngan sikap merugikan dirinya sendiri 
(karena angkuh dan kafir); dia berkata, 
Aku kira kebun ini tidak akan binasa 
selama-lamanya, 

36. dan aku kira ban Kiamat itu tidak 
akan datang dan sekiranya aku dikem- 
balikan kepada Tuhanku pasti aku akan 
mendapat tempat kembali yang lebih 
baikdaripadami." 

37 Kawannya (yang beriman) berkata 
kepadanya sambil bercakap cakap de- 
ngannya, "Apakah engkau ingkar ke¬ 
pada (Tuhan) yang menciptakan engkau 
dari tanah, kemudian dari setetes air 
mam lalu Dia menjadikan engkau se- 
orang laki-laki yang sempurna? 

38. Tetapi aku (percaya bahwa), Diaiah 
Allah, Tuhanku dan aku tidak mem 
persekutukan Tuhanku dengan sesuatu 
pun. 

39. Dan mengapa ketika engkau me¬ 
masuki kebunmu tidak mengucapkan 
Masya Allah la quwwata ilia billah" 
(Sungguh, atas kehendak Allah, semua 
ini terwujud), tidak ada kekuatan kecua- 
li dengan (pertolongan) Allah, sekali 
pun engkau anggap harta dan keturun- 
anku lebih sedikit daripadamu 

40 Maka mudah-mudahan Tuhanku 
akan memberikan kepadaku (kebun) 
yang lebih baik dari kebunmu (ini); dan 
Dia mengirimkan petir dari langit ke 
kebunmu, sehingga (kebun itu) men- 
jadi tanah yang licm 

41. atau airnya menjadi surut ke dalam 
tanah maka engkau tidak akan dapat 
menemukannya lagi. 1 

42. Dan harta kekayaannya dibinasa- 
kan, lalu dia membolak balikkan kedua 
telapak tangannya (tanda menyesal) 
terhadap apa yang telah dia belanjakan 
untuk itu, sedang pohon anggur roboh 
bersama penyangganya (para-para) la¬ 
lu dia berkata ' Betapa sekiranya dahulu 
aku tidak mempersekutukan Tuhanku 
dengan sesuatu pun. 1 ' 

43. Dan tidak ada (lagi) baginya se 
goiongan pun yang dapat menolong 
nya selain Allah dan dia pun tidak akan 
dapat membela dirinya 

44. Df sana pertolongan itu hanya dari 
Allah Yang Mahabenar. Diaiah (pem- 
beri) pahala terbaik dan (pemberi) 
balasanterbaik. 

45 Dan buatkanlah untuk mereka (ma- 
nusia) perumpamaan kehidupan duma 
ini, ibarat air (hujan) yang Kami turun- 
kan dan langit, sehingga menyuburkan 
tumbuh-tumbuhan di bumi kemudian 
(tumbuh-tumbuhan) itu menjadi kermg 
yang diterbangkan oleh angin. Dan 
Allah Mahakuasa atas segala sesuatu 

































































org 


18. Al-Kahf 299 

46. Harta dan anak-anak adalah per 
hiasan kehidupan dunia tetapi amal ke- 
bajikan yang terus-menerus adalah 
lebih balk pahalanya di sisi Tuhanmu 
serta lebih baik untuk menjadi harapan. 

47. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Ka¬ 
mi perjalankan gunung-gunung dan 
engkau akan melihat bumi itu rata dan 
Kami kumpulkan mereka (seluruh ma 
nusia) dan tidak Kami tmggalkan se- 
orang pun dari mereka 

48. Dan mereka akan dibawa ke hadap- 
an Tuhanmu dengan berbaris. (Allah 
berfirman), "Sesungguhnya kamu da- 
tang kepada Kami, sebagaimana Kami 
menciptakan kamu pada pertama kali; 
bahkan kamu menganggap bahwa Ka 
mi tidak akan menetapkan bagi kamu 
waktu (berbangkit untuk memenuhi) 
perjanjian 

49 Dan diletakkanlah kitab (catatan 
amal) lalu engkau akan melihat orang 
yang berdosa merasa ketakutan terha 
dap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan 
mereka berkata, “Betapa celaka kami ki¬ 
tab apakah ini, tidak ada yang tertmggal, 
yang kecil dan yang besar melamkan ter 
catat semuanya," dan mereka dapati (se- 
mua) apa yang telah mereka kerjakan 
(tertulis) Dan Tuhanmu tidak menzalimi 
seorangjua purr 

50 Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman 
kepada para malaikat, “Sujudlah kamu 
kepada Adam! 11 Maka mereka pun sujud 
kecuali Iblis Dia adalah dari (golongan) 
jin, maka dia mendurhakai perintah Tu 
hannya. Pantaskah kamu menjadikan dia 
dan keturunannya sebagai pemimpin se- 
lain Aku, padahal mereka adalah musuh- 
mu? Sangat buruklah (Iblis itu) sebagai 
pengganti (Allah) bagi orang yang zalim. 

51 Aku tidak menghadirkan mereka (Ib¬ 
lis dan anak cucunya) untuk menyaksi- 
kan penciptaan langit dan bumi dan ti¬ 
dak (pula) penciptaan diri mereka sen- 
diri; dan Aku tidak menjadikan orang 
yang menyesatkan itu sebagai penolong 

52 Dan (ingatlah) pada han (ketika) Dia 
berfirman, ’Panggillah olehmu sekutu- 
sekutu-Ku yang kamu anggap itu.“ Mere¬ 
ka lalu memanggilnya, tetapi mereka (se- 
kutu sekutu) tidak membalas (seruan) 
mereka dan Kami adakan untuk mereka 
tempat kebinasaan (neraka) 

53. Dan orang yang berdosa melihat ne¬ 
raka, lalu mereka menduga bahwa me¬ 
reka akan jatuh ke dalamnya, dan me¬ 
reka tidak menemukan tempat berpaling 
darinya 







































































300 18. Al-Kahf 

54 . Dan sesungguhnya Kami telah 
menjelaskan berulang ulang kepada 
manusia dalam Al-Qur’an ini dengan 
bermacam-macam perumpamaan. Te- 
tapi manusia adalah memang yang pa 
ling banyak membantah 

55 . Dan tidak ada (sesuatu pun) yang 
menghalangi manusia untuk beriman 
ketika petunjuk telah datang kepada 
mereka dan memohon ampunan ke¬ 
pada Tuhannya, kecuali (keinginan me 
nanti) datangnya hukum (Allah yang 
telah berlaku pada) umat yang terda 
hulu atau datangnya azab atas mereka 
dengan nyata. 

56 . Dan Kami tidak mengutus rasul- 
rasul melamkan sebagai pembawa ka- 
bar gembira dan pemberi peringatan; 
tetapi orang yang kafir membantah 
dengan (cara) yang batil agar dengan 
demikian mereka dapat melenyapkan 
yang hak (kebenaran), dan mereka 
menjadikan ayat-ayat-Ku dan apa yang 
dipermgatkan terhadap mereka seba¬ 
gai olok-olokan. 

57 . Dan siapakah yang lebih zalim dari- 
pada orang yang telah dipermgatkan 
dengan ayat ayat Tuhannya, lalu dia 
berpaling darinya dan melupakan apa 
yang telah dikerjakan oleh kedua ta- 
ngannya? Sungguh, Kami telah men¬ 
jadikan hati mereka tertutup, (sehingga 
mereka tidak) memahaminya dan 
(Kami letakkan pula) sumbatan di te- 
linga mereka. Kendatipun engkau (Mu¬ 
hammad) menyeru mereka kepada pe¬ 
tunjuk, mscaya mereka tidak akan men 
da pat petu nju k u ntuk selama-la ma nya. 

58 . Dan Tuhanmu Maha Pengampun, 
memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak 
menyiksa mereka karena perbuatan 
mereka, tentu Dia akan menyegerakan 
siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka 
ada waktu tertentu (untuk mendapat 
siksa) yang mereka tidak akan menemu- 
kan tempat berlindung dan-Nya 

59 . Dan (penduduk) negeri itu telah 
Kami binasakan ketika mereka berbuat 
zalim, dan telah Kami tetapkan waktu 
tertentu bagi kebmasaan mereka 

60 Dan (ingatlah) ketika Musa berkata 
kepada pembantunya, 'Aku tidak akan 
berhenti (berjalan) sebelum sampai ke 
pertemuan dua laut; atau aku akan ber 
jalan (terus sampai) bertahun-tahun." 

61 . Maka ketika mereka sampai ke per 
temuan dua laut itu, mereka lupa ikan- 
nya, lalu (ikan) itu melompat meng- 
ambil jalannya ke laut itu. 

| 

I 






















































































C < " 

UjJlrf 

9 

b*. 

peijalan- 

dari 1 

an kita 

n 


**, \< 

telah 

maka sung- 

Iupa 

guhaku 


b^i: 12 t'Z& &\ ua 315 *>%. lib 


> ><» ''ll- !<•''!'' I^fr 


p^-r *, '.<s< <* 


,s5 , < t 


batu 

e, a* 


ke kitaber- tat- terangkan (pembantu- keletihan ini 

lindung kala padaku nya) berkata 62 


fep bk> St o' -4^' -ii tj u 'cSp 

jalan- dan (ikan itu) akumeng- untuk setan ke- aku meiu- dan ikan 

nya mengambii ingatnya cuali pakannya tidak 

(&Js i J? fiT C dttl 3te 0 C2 4 


bekaske- atas makakedna- (kita) kita apa derai- ia(Musa) 
duanya nyakembaii eari yang kian/itu berkata 63 


^ i? ^ -is* -'C 

4Jdil u.sL-X (jrj '-LX- i>-^S 1 


9 y >y y yy 


dari rahmat Kamitelah hamba-2 dari seorang maka keduanya 
berikannya Kami hamba mendapatkan 


dan 

tidak 

ikan 

J tj 

aneh 

lautan di 

© 

55= SS, 



meneari/ meng- 

64 

ikutijejak 


3b t5B Cdc EjJ if* 4j*li c-j bjcx 


/ < z' 






aku mengi¬ 
kuti kamu 

apa¬ 

kah 

Musa 

kepa- ber- 
danya kata 

ilmu sisi 

65 Kami 

dari dan Kami telah 
mengajamya 

sisi 

Kami 

s x S / 

zJ 

&\ 

** 

JiS © 

ny 

n> 4 

- ’lr 

11. 3 

£ 

kamu 

sanggup 

tidak 

akan 

sesungguh- 
nya kamu 

ia(Khidr) 
berkata 66 

petunjuk/ 

kebenaran 

kamu te¬ 
lah diajar 

dari apa kamu meng- agar 
yang ajarkan aku 

atas 


•ii- i 5 **-? i* - < V > A !«=, x x x 

<Jl5 Lflo- y l« 3^ -Jy^ tXa_$ %~p |<_^- 4 


ia (Musa) 
berkata 68 

penga- dengan- kamu tidak apa 
laman nya meliputi yang 


x /" 

yy 


315 © 

i y>( 


39^1 

ia (Khidr) 
berkata 69 

urusan 

kepada 

kamu 

aku akan 
mendurhakai t 


sabar Eersa- 
bersabar gaimana 67 ma aku 


K 1^1/ >-! 


9 . 


} y s 


i orang Allah meng- jika kamuakan 
sabar hendaki mendapati aku 


: . yy y % 

\$\%t ^ ip J 


bsf*- £s 


5b 


^Jtoi O 


b 


pela- daripa- 
jaran danya 

kepada 

kamu 

akuce- 

ritakan 

sarapai sesuatu 

dari kamu tanya- 
kan kepadaku 

maka ja- kamumeng- 
nganlah ikuti aku 

maka 

jika 

yyvyy y 

L^5>.\ 

315 

& s'SS 

1 

-f*. <\\ 

kj 



y M. yyy 9 s 

(_$**• haik>l5 

© 

mengapa kamu 
melubanginya 

ia(Musa) 

berkata 

ia (Khidr) 
melubanginya 

perahu 

da¬ 

lam 

kedua¬ 

nya 

tat- 

kala 

sam- maka kedua- 

pai nya beran^cat 

70 


vJUjl Jsl >il 3b (jp P) bp cp: JCttJ Ipbl c3p 

sesungguh- aku tidak- (Khidr) mung- se- kamu men- sesung- penum- sehingggakau 

nya kamu katakan kah beikata 71 kar suatu datangkan guhnya pangnya tenggdamkan 


•Si JLU U> -S 36 © &i ^ y 

dan aku iupa dengan kamu meng- jangan ia(Musa) sabar bersa- kamu tidak 

jangan apa/sebab hukumakn beikata 72 nut aku sanggup akan '■ v> 




Pxs L-ic Ip Ijl (Jj>- l2iia>b \jZj> cSyl <5* 


-Is &y 


maka ia (Khidr) 

anak 

keduanya tat 

- sehing- 

membunuhnya 

muda 

bertemu kala ga 

1 © 


i>r*. 

X 9 

J 3 


yang 

sesu¬ 

kamu men- 

sesung- 

74 

mungkar 

atu 

datangkan 

guhnya 


ke- urusan- dari kamu mem- 
sulitan ku bebani aku 





18. Al-Kahf 301 

62 Maka ketika merekatelah melewati 
(tempat itu), Musa berkata kepada 
pembantunya, ‘Bawalah kemari ma 
kanan kita, sungguh kita telah merasa 
letih karena perjalanan kita ini." 

63. Dia (pembantunya) menjawab, "Ta 
hukah engkau ketika kita mencars tem¬ 
pat berlindung di batu tadi, maka aku 
Iupa (menceritakan tentang) ikan itu 
dan tidak ada yang membuat aku Iupa 
untuk mengingatnya kecuali setan, dan 
(ikan) itu mengambii jalannya ke laut 
dengan cara yang aneh sekali." 

64 Dia (Musa) berkata, "Itulah (tempat) 
yang kita cari." Lalu keduanya kembali 
mengikuti jejak mereka semula 

65 lalu mereka berdua bertemu de¬ 
ngan seorang hamba di antara hamba 
hamba Kami yang telah Kami berikan 
rahmat kepadanya dari sisi Kami, dan 
yang telah Kami ajarkan ilmu kepada 
nya dari sisi Kami. 495 

66. Musa berkata kepadanya, 1 Boleh- 
kah aku mengikutimu agar engkau 
mengajarkan kepadaku (ilmu yang 
benar) yang telah diajarkan kepadamu 
(untuk menjadi) petunjuk 7 " 

67. Dia menjawab, “Sungguh, engkau 
tidak akan sanggup sabar bersamaku 

68. Dan bagaimana engkau akan dapat 
bersabar atas sesuatu, sedang engkau 
belum mempunyai pengetahuan yang 
cukuptentang hal itu?" 

69 Dia (Musa) berkata, “Insya Allah 
akan engkau dapati aku orang yang sa¬ 
bar, dan aku tidak akan menentangmu 
dalam urusan apa pun". 

70. Dia berkata ‘Jika engkau mengi- 
kutiku maka janganlah engkau mena 
nyakan kepadaku tentang sesuatu apa 
pun, sampai aku menerangkannya ke¬ 
padamu." 

71 Maka berjalanlah keduanya, hsng 
ga ketika keduanya menaiki perahu lalu 
dia melubanginya. Dia (Musa) berkata, 
Mengapa engkau melubangi perahu 
itu apakah untuk menenggelamkan 
penumpangnya? Sungguh, engkau te¬ 
lah berbuat sesuatu kesalahan yang be- 
sar." 

72. Dia berkata, Bukankah sudah kuka- 
takan, bahwa engkau tidak akan mam- 
pu saba r bersa ma ku ? 1 

73. Dia (Musa) berkata, "Janganlah 
engkau menghukum aku karena kelu- 
paanku dan janganlah engkau membe- 
bani aku dengan sesuatu kesulitan da 
lam urusanku." 

74. Maka berjalanlah keduanya, hing 
ga ketika keduanya berjumpa dengan 
seorang anak muda maka dia mem 
bunuhnya Dia (Musa) berkata, 'Me¬ 
ngapa engkau bunuh jiwa yang bersih, 
bukan karena dia membunuh orang 
lain? Sungguh, engkau telah mela 
kukan sesuatu yang sangat mungkar." 

495 Menurut mufasir, berdasarkan hadis, 
hamba di sini ialah Khidr dan yang dimaksud 
dengan rahmat di sini ialah wahyu dan kena 
bian. Sedang yang dimaksud dengan ilmu ia¬ 
lah ilmu tentang yang gaib seperti yang akan 
diterangkan dalam ayat berikut 























































































302 18. AI-Kahf 

JUZ16 

75. Dia berkata,"Bukankah sudah kuka 
takan kepadamu bahwa engkau tidak 
akan mampu sabar bersamaku?" 

76. Dia (Musa) berkata, 'Jika aku ber 
tanya kepadamu tentang sesuatu sete- 
lah ini, maka jangan lagi engkau mem- 
perbolehkan aku menyertaimu, sesung 
guhnya engkau sudah cukup (bersabar) 
menerima alasan dariku." 

77. Maka keduanya berjalan; hingga 
ketika keduanya sampai kepada pendu- 
duk suatu negeri, mereka berdua me- 
minta dijamu oleh penduduknya, tetapi 
mereka (penduduk negen itu) tidak mau 
menjamu mereka, kemudian keduanya 
mendapatkan dinding rumah yang 
hampir roboh (di negeri itu), lalu dia 
menegakkannya. Dia (Musa) berkata, 
“Jika engkau mau niscaya engkau da 
pat meminta imbalan untuk itu." 

78. Dia berkata "Inilah perpisahan an- 
tara aku dengan engkau; aku akan 
memberikan penjelasan kepadamu atas 
perbuatan yang engkau tidak mampu 
sabar terhadapnya 

79. Adapun perahu itu adalah milik 
orang miskin yang bekerja di laut, aku 
bermaksud merusaknya karena di ha 
dapan mereka ada seorang raja yang 
akan merampas setiap perahu 

80. Dan adapun anak muda (kafir) itu, 
kedua orang tuanya mukmin, dan kami 
khawatir kalau dia akan memaksa ke¬ 
dua orang tuanya kepada kesesatan dan 
kekafiran. 

81. Kemudian kami menghendaki se- 
kiranya Tuhan mereka menggantinya 
dengan (seorang anak lain) yang lebih 
balk kesuciannya daripada (anak) itu 
dan lebih sayang (kepada ibu bapak 
nya). 

82. Dan adapun dinding rumah itu ada¬ 
lah milik dua anak yatim di kota itu 
yang di bawahnya tersimpan harta bagi 
mereka berdua, dan ayahnya seorang 
yang saleh. Maka Tuhanmu menghen¬ 
daki agar keduanya sampai dewasa dan 
keduanya mengeluarkan simpanannya 
itu sebagai rahmat dari Tuhanmu Apa 
yang kuperbuat bukan menurut ke- 
mauanku sendiri Itulah keterangan 
perbuatan-perbuatan yang engkau ti- 
daksabarterhadapnya" 

83. Dan mereka bertanya kepadamu 
(Muhammad) tentang Zulkarnain. Ka 
takanlah, 'Akan kubacakan kepadamu 
kisahnya.' 


*5, 

< 3 * 


Hu ^ ^ M 

hi M ^ 2 $\ *S\ it 

jika (Musa) ber- bersa- sanggup tidak sungguh kepada aku ka- bukan- (Khidr) 

berkata 75 sabar maku kamu kamu takan kah berkata 


b-Ap oiwj -As ubJju (jp- 

‘uzur/ber- sisiku dari kamutelah sung- kamu menjadi- maka sesudah- se- dari aku bertanya 
alasan sampai guh kan aku sahabat jangan nya suatu kepadamu 

maka mere- kepada keduanya suatu kepada keduanya tat- *se- makakedua- 
ka menolak penduduknya minta makan negeri penduduk datang kala hingga nya berjalan 76 




& 

< a 

3 %i 



Ktfp'l 

o* 

maka (Khidr) 
menegakkannya 

roboh 

* bah- yang 
wa hendak 

dinding 

di da- 
lamnya 

lalu keduanya 
mendapatkan 

mereka menja¬ 
mu keduanya 

untuk 

^ <31 P 

\1J> 

*36 0 



y » / // 

oli $ JI5 

an- perpi- 

taraku sahan 

ini¬ 

lah 

(Khidr) 
berkata 77 

upah 

atas- 

nya 

kamu 

mengambil 

kamu meng- jika 
hendaki 

(Musa) 

berkata 


131 © jgl 3 £ 

ada- bersa- atas- kamu sang- tidak apa takwil/mak- akan beritahu dan an- 

pun 78 bar nya gup/dapat yang sudkejadian kepada kamu tarakamu 



/ ^9 

b\ 

-y 

4 

bj&c 

merusak 

untuk maka aku 

laut 

di 

mereka 

nya 

hendak 



bekeija 


1% 

0 


X, 

3c- 


anak 

dan 


dengan pak- 

perahu tiap- 

muda 

adapun 

79 

sa/merampas 


tiap 


milik 


maka ia 


perahu 


di belakanj 
mereka 

s 




ada 




rong keduanya wa khawatir orang mukmin 

tuanya 

adalah 

fes 

La»- 


L>. 

ol 

r—3, y*’ y 

fejU 

© 

dari- 

padanya 

lebih 

baik 

Tuhan mere¬ 
ka berdua 

mengganti ba¬ 
gi keduanya 

untuk 

maka kami 
menghendaki 

80 


<4 a C& j\Aii efj © 

' * 0t "V'** ,*»■*' 2* 

dan kota da- yatim ke- kepunyaan maka dinding/ dan 

adalah itu lam duanya duapemuda adalah tembok adapun 81 

02 oi 4; && £$4 sig k? &£ 


keduanya agar Tuhan maka meng- orang 
sampai 


ayah dan bagi harta am- di bawah- 

kamu hendaki saleh keduanya adalah keduanya panan nya 


IS Otj lli; tU>r CiSi\ 

aku mela- dan ti- Tuhan dari (sebagai) harta simpan- dan keduanya akan dewasa 

kukannya daklah kamu rahmat an keduanya mengeluarkan keduanya 

dan mereka akan ber- atas- kamu tidak apa maksud demiki- urusanku/ dari 

menanyai kamu 82 sabar nya dapat yang kejadian an itu kemauanku 

J&K ^ iS fi 9^ J.9 t ^ , 

fATJ 


\J==zI p 

peringatan/ darinya atas/ke- akan aku kata- dua tanduk yang dan/ 

83 cerita pada kalian bacakan kanlah (Zulkarnain) punya tentang 






























































































1A 






-"'.f-' tffh » >\*$s , .<T« •» < if I 

Ljl^ 1^1 IfW £<£* Jp a? 4-4>'J ofJ*^ S? ^ ' : ^ w * 41 




suatu maka dia jalan se- se- dari dan Kami te- muka di bagi- telah me- sungguh 

jalan mengikuti 8 A suatu gala lah beri dia bumi nya nempatkan Kami 


y*s 


^ »•'' „• >>”/• l'"' * ""tl y' '" 1.1 £ 

f^r c| or 4 —' S^ 4 ^ 'di 


lumpur 

hitam 


mata da- matahari dia menda- 

air (air) lam terbenam patkannya 


matahari ketempat dia telah tat- sehing- 

terbenam sampai kala ga 85 


f.' 2 '- •f vZx' of t?t I “l^'C '"■$ 

JsiO O' O' wi Ofi^Al'iJo LOS Uy> UbJc^ 


''T.Ss 






kamu untuk dan kamu untuk adapun wahai Kami kaum di sisinya/ dan dia 

mengambil boleh menyiksa (boieh) Zulkamain berkata di situ dapatkan 




d-d d£Ls fAt ly* Li jli (§) L-l>- 


Tuhan- kepa- diadikem- lalu kamiakan maka zalim orang ada- dia berbuat pada 

nya da balikan siksa dia kelak pun berkata 86 kebaikan mereka 


X'' (<< f\\' < '' "} o' \'Z<S fifS fC* f if' ***.'*< 

4 >s li-Lys? (0 4 0" 4 e® v ’4© Ojt^s 


balasan maka saleh 
baginya 


dan 


jj>- C*p Cla- ^5' jd j>2 05 5! Zy^sj iS^-l 


y 


beramal iman 


ber- orang dan 


adapun 87 
S / 


yang sangat/ dengan 
keras 


lalu Dia 


azab mengazabnya itgpi 


rf t*>f. 


hingga 


jalan diameng- kemu mudah perintah-2 dari kepa- danakankami yang 

ikuti dian 88 kami danya katakan/titahkan baik 


32 3 0 & ££ cs3' ££ g a 


>> 


1*4 I-'-'-' 


dan bagi Kami tidak suatu atas/ matahari dia menda matahari tempat dia tat- 
inereka jadikan kaum pada terbit patkannya teibit sampai kala 

& 


''-'A if I / i| f’ S 

{o’ f QP 1A>- Ai-U Uj uiajs-l jSj tillJ j i^Ujj 


dia me- kemu- penga- pada dengan Kami dan derm- tutup(me- selain- 

ngikuti dian 91 larnan sisinya apayang mengetahui sungguh kianlah 90 lindungi) nya 


UL^S 

9 

y y y 

9 ^\\ 

S’ 

y+y 

C&i 

§ 

& 

S’ 

J*- © 

kaum selainke- 

dari 

dia men- 

dua tutup/ 

di an- 

dia telah 

tat- 

se- 

duanya 


dapatkan 

dua gunung 

tara 

sampai 

kala 

hingga 92 


jalan 


£f£j % 0$w%> \ji © Sj Sjlft -j 


dan 
Ma’juj 


Ya’juj sung¬ 
guh 


wahai 

Zulkamain 


mereka perka- mengerti 

berkata 93 taan 


/'S' f'S y*" ’< sy Xf, ■ *> 

&JJJ q\ (Jp X>J*- (ill ijd^r Q?J~- ' (3 

danantara antara kamu bah- atas upeti/^em- kepada kami maka muka di orang-2 pembu- 

mereka kami jadikan wa bayaran kamu jadikan apakah bumi atkerusakan 


leburan atas- akuakan datangkan dia ber- api dia men- apa- sehingga tiuplah dia 

tembaga nya tuangkan kepadaku kata jadikannya bila 


^ Co> ^ Uj \*Jc\ Li ^ 








membuat pada- 
97 lubang nya 


mereka 

dapat 


dan mereka untuk 

tidak mendakinya 


mereka 

dapat 


tidak- 

lah 96 




mereka ti- | 1 

hampir dak %-&■ 


jt . »>. fr K y . »*' ». — s it- ^ ,? y- 

jfe >m ^ | 

antara akuakan dengan maka to- lebih Tuhan- pada- menem- apa (Zulkamain) tutup/ 

kalian menjadikan kekuatan lotiglah aku baik ku nya patkanku yang berkata 94 dinding 

u^oSti. <_&> tijL- LJ -o*L> sJJ^' ^ L-o it^ 

keduapinggir/ an- samaia/ apa- sampai besi poto- datangkan batas/ danantara \ 

puneak gunung tara besi itu bila ngan-2 kepadaku 95 dinding mereka ’ 

? ’/ >\ <s Vk X'"’ St A' >r. jk 

L bj aide' eily <3i 4k*>- LJ, L>eiLti 



ampjngsunnan.org 


18. Al-Kahf 303 

84. Sungguh Kami telah memberi ke- 
dudukan kepadanya di bumi dan Kami 
telah memberikan jalan kepadanya (un¬ 
tuk mencapai) segala sesuatu 

85. maka dia pun menempuh suatu 
jalan. 

86. Hingga ketika dia telah sampai di 
tempat matahari terbenam, 456 dia me- 
lihatnya (matahari) terbenam di dalam 
lautyang berlumpur hitam dan di Sana 
ditemukannya suatu kaum (tidak ber- 
agama). Kami berfirman 'Wahai Zul- 
karnain! Engkau boleh menghukum 
atau berbuat kebaikan (mengajak ber- 
iman) kepada mereka “ 

87. Dia (Zulkamain) berkata. Barang 
siapa berbuat zalim, kami akan meng 
hukumnya, lalu dia akan dikembalikan 
kepada Tuhannya kemudian Tuhan 
mengazabnya dengan azab yang sangat 
keras 

88. Adapun orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan, maka dia men- 
dapat (pahala) yang terbaik sebagai 
balasan, dan akan kami sampaikan ke¬ 
padanya perintah kami yang mudah. 

89. Kemudian dia menempuh suatu 
jalan (yang lam) 

90. Hingga ketika dia sampai di tempat 
terbit matahari (sebelah timur) di- 
dapatinya (matahari) bersinar di atas 
suatu kaum yang tidak Kami buatkan 
suatu pelindung bagi mereka dari 
(cahaya matahari) 497 itu, 

91. demikianlah, dan sesungguhnya 
Kami mengetahui segala sesuatu yang 
ada padanya (Zulkamain) 

92. Kemudian dia menempuh suatu 
jalan (yang lain lagi) 

93. Hingga ketika dia sampai di antara 
dua gunung, didapatinya di belakang 
(kedua gunung itu) suatu kaum yang 
hampirtidak memahami pembicaraan 458 

94. Mereka berkata, Wahai Zulkamain! 
Sungguh, Ya ju] dan Majuf " itu (seke- 
lompok manusia) berbuat kerusakan di 
bumi maka bolehkah kami membayar 
mu imbalan agar engkau membuatkan 
dinding penghalang antara kami dan 
mereka?" 

95 Dia (Zulkamain) berkata, Apa yang 
telah dianugerahkan Tuhan kepadaku 
lebih baik (danpada imbalanmu) maka 
bantulah aku dengan kekuatan agar 
aku dapat membuatkan dinding peng 
halang antara kamu dan mereka 

96 berilah aku potongan-potongan 
besi!" Hingga ketika (potongan) besi itu 
telah (terpasang) sama rata dengan 
kedua (puneak) gunung itu, dia (Zulkar- 
nam) berkata, Tiuplah (api itu)! "Ketika 
(besi) itu sudah menjadi (merah seperti) 
api, dia pun berkata "Berilah aku tem¬ 
baga (yang mendidih) agar kutuangkan 
ke atasnya (besi panas itu) " 

97. Maka mereka (Ya'juj dan Majuj) 
tidak dapat mendakinya dan tidak 
dapat (pula) melubangmya 


496 Sampai di pantai sebelah barat, tempat 
Zulkamain melihat matahan sedang terbe¬ 
nam. 

497 Menurut sebagian mufastr, golongan 
yang ditemui Zulkamain itu umatyang miskin. 
















































































304 18. Al-Kahf 

98. Dia (Zulkarnain) berkata "(Dinding) 
ini adalah rahmat dan Tuhanku maka 
apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia 
akan menghancurluluhkannya, dan 
janji Tuhanku itu benar." 

99. Dan pada hari itu Kami biarkan me- 
reka { Ya'juj dan Majuj) berbaur antara 
satu dengan yang lain, dan (apabila) 
sangkakala ditiup (lagi) akan Kami 
kumpulkan mereka semuanya, 

100 dan Kami perlihatkan (neraka) 
Jahanam dengan jelas pada hari itu 
kepada orang kafir, 

101 (yaitu) orang yang mata (hati)nya 
dalam keadaan tertutup (tidak mampu) 
dari memperhatikan tanda tanda (ke- 
besaran)-Ku, dan mereka tidak sanggup 
mendengar 

102. Maka apakah orang kafir me 
nyangka bahwa mereka (dapat) meng 
ambil hamba-hamba Ku menjadi peno- 
long selain Aku 7 Sungguh, Kami telah 
menyediakan (neraka) Jahanam seba 
gai tempat tinggal bagi orang orang 
kafir 

103 Katakanlah (Muhammad) Apa 
kah perlu Kami beritahukan kepadamu 
tentang orang yang paling rugi perbu 
atannya?' 1 

104 (Yaitu) orang yang sia sia perbu 
atannya dalam kehidupan dunia, se 
dangkan mereka mengira telah berbuat 
sebaik-baiknya 

105 Mereka itu adalah orang yang 
mengmgkari ayat ayat Tuhan mereka 
dan (tidak percaya) terhadap perte- 
muan dengan Nya Maka siasia amal 
mereka, dan Kami tidak memberikan 
penimbangan terhadap (amal) mereka 
pada hari kiamat 

106 Demikianlah, balasan mereka itu 
neraka Jahanam, karena kekafiran me¬ 
reka dan karena mereka menjadikan 
ayat ayat-Ku dan rasul rasul Ku sebagai 
bahan olok-olok 

107 Sungguh orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan untuk me¬ 
reka disediakan surga Firdaus sebagai 
tempat tinggal 

108 mereka kekal di dalamnya, mere¬ 
ka tidak ingin pindah dan sana 

109 Katakanlah (Muhammad) 'Sean- 
dainya lautan menjadi tinta untuk (me 
nulis) kalimat kalimat Tuhanku, maka 
pasti habislah lautan itu sebelum selesai 
(penuiisan) kalimat kalimat Tuhanku 
meskipun Kami datangkan tambahan 
sebanyak itu (pula).' 

110. Katakanlah (Muhammad) 'Se- 
sungguhnya aku ini hanya seorang ma- 
nusia seperti kamu yang telah meneri 
ma wahyu bahwa sesungguhnya Tu 
han kamu adalah Tuhan Yang Maha 
EsaMaka barang siapa mengharap 
pertemuan dengan Tuhannya maka 
hendaklah dia mengerjakan kebajikan 
dan janganlah dia mempersekutukan 
dengan sesuatu pun dalam beribadah 
kepada Tuhannya. 







C© -Acj) (jbj <JL? -Acj i^JS (3 J) '-A-S> ijii 


J l 

,xx 


Tuhan- janji dan hancur/ Dia men- Tuhan- janji telah maka Tuhan- dari rahmat ini ber- 
ku adalah rata jadikannya ku datang apabila ku kata 

““x;. 




sangka- da- dan sebagian dalam/ berge- pada sebagian dan Kami 
kala lam ditiup yang lain dengan lombang hari itu mereka tinggalkan 


benar 


© \ Sc,-' ^ . V^lt • S -SSt 

dengan bagi/kepada pada Jahanam dan Kami semu- maka Kami kum- 

100 jelas orang-2 kafir hari itu perlihatkan 99 anya pulkan mereka 

1 Csji 3 ih a P& all 



dapat/ 

sanggup 

ti- * dan ada- peringat- 
dak iah mereka an-Ku 

dari tertutup da- mata 

lam mereka 

adalah 

orang-2 

yang 

V*. 

<3j/> 

9 



o\ ail C-ZZ\ 

© 

to 

selain 

Aku 

dari 

hamba- 

hamba-Ku 

(mereka) 

mengambil 

bah- (mereka) orang-2 apakah mere- 
wa kafir yang ka menyangka 

101 

men¬ 

dengar 


js $ © # ^ CSS fi <Qs1 


dengan Kamiberi- apa- kata- turun/'tem- bagi orang-2 neraka Kami sungguh pemim- 

ruginya tahu kalian kah kanlah 102 pat tinggal kafir Jahanam sediakan Kami pin 

tjl S^ \A i • ~ S 


fi\ fj 12jSI jjSiJ j jX doll © Yt>l 


bahwa menyangka dan dunia kehi- da- usaha sesat/ csrang-2 
mereka mereka dupan lam mereka sia-sia yang 103 


amalan 


$£ ^0 cX \jjt 3j\ © £LZ 5©4 


dan pertemu- Tuhan dengan (mereka) orang-2 mereka 

andengan-Nya mereka ayat-ayat ingkar yang itu 


104 


perbu- mereka ber- 

atan buat baik 


&}> © % aXil * pO'l ZXA 






As-/ ? ' 


balasan demi- tim- kiamat pada bagi Kami maka amalan-2 maka hapus/ 

mereka kianlah 105 bangan hari mereka tegakkan tidak mereka gugurlah 


iP' ©Ob oj, elr 5 ' 1V®- 5 W 

(mereka) orang-2 sesung- olok- dan rasul- ayat- dan mereka mereka dengan neraka 

beriman yang guhnya 106 olok rasul-Ku ayat-Ku mengambil kafir apa yang Jahanam 

<^0 % Si* IE p EIIEI 

mereka turun/tem- Firdaus surga bagi adalah kebajikan/ dan mereka 

kekal 107 pat tinggal mereka saleh mengeijakan 

& Cii. ^di $ A %, -5 


Tuhan¬ 

ku 

untuk 

kalimat-2 

tinta lautan kalau- kata- 

lah kanlah 108 

pindah 

darinya mereka ti- di da- 

ingin dak lamnya 

»> 

I 5 * ^ 

* 63 iXf 

l -- ' 

JJlo 

St ^^3' 33 

kata¬ 

kanlah 

tinta 

109 

dengan Kami da- meski- Tuhan- kalimat- 
semisal tangkan pun ku kalimat 

habis 

akan sebe- lautan tentu 

lum habis 


Sf gS Xg ifc £& Si Hi B Bi 

mengha- ada- makaba- yang Tu- Tuhan bahwa kepa- diwah- seperti seorang aku sungguh 

rapkan lah rang siapa satu han kalian sungguh daku yukan kalian manusia hanyalab 

$ to §5 to ^ Jto & M 




sese- kepada dalam seku- danja- kebajikan/' pekajaan/ maka agar Tuhan- peijum- 

110 orang Tuhannya beribadah tukan nganlah saleh amal diamelakukan nya paan 



ramprjngsannan. org 


























































































n >OIJ\S 







V > < o* ^ >'*<" ><*•: ^ c -'- 

4/ k/=y tatj v^i> Gj 


> \ 


Zakaria 


kepada Tuhan ralimat peringatan/ 
hamb< " 


jU^*h cil vj 3^ © tiji hjJ „_£jb j) 


ba-Nya kamu 


penjelasan 1 


KafHa Ya Ain Sad 


^ €f*s 


> K r, 


tulang telah sungguh Tuhan- dia ber- 

lemah aku ku kata 3 


yang seruan/ (kepada) dia berseru/ tat- 

iembut suara Tuhannya berdoa kala 


C>j pj 111^ 3*^6 & 




Tu- dengan doaku 

hanku kepada-Mu 


ada/ dan tidak/ uban 
pernah belum 


•* 'S 

kepala 


dan banyak/ dariku 
penun 


CJ> l£===»j CSthj 02 C^>r pil .J © 






dan 

adaiah 


belakangku/ dari kaumke- akutakut/ dansesung- 
sepeninggalku tuargaku khawatir guhnya aku 4 


celaka/ 

kecewa 


£ s' s' & y 

Qa? 

dan akan dia yang akan 
mewarisi mew 

<y * > 


v y 

y ^s' ^ y *s $\ y /1»>4 » \ * /< ,<?; „ >y ^s-» . 

Qa? © ©l? od cl v-fc 3 

penolong _ _ sisi dari bagi- maka seorang yang istriku 


...» . „ ig vj 

mewarisi mewarisi aku 5 (seorang anak) Engkau ku beriiah mandui 


\$jJ====>)~! © db j J' 


y •» ^ 


wahai 

Zakaria 


seorang Tu- danjadi- 

6 yang diridai hanku kanlah dia 


Ya‘qub 


ke- dari 
iuarga 


4J (3—4-4—**], uj. 


/ */ y 


y k c, ^yJ' 


nama sebelumitu bagi- Kami ti- Yahya nama- dengan seorang berikabar sungguh 

nya jadikan _ dak _ nya anak laki-2 gembiiakepadamu Kami 


c^l £===*j b <j\ Ojj 3t£ © 


istriku 


dan 

adaiah 


seorang bagi- 

anak Iaki-2 ku 


adakh bagaima- ya Tu- (Zakaria) 

nakah hanku berkata 7 


Jla © top JsJy==6\ 02 C^Sj Jij 


demi- (Allah) 

kianlah berfirman 8 


sangat besar _ dari aku telah dan sesung- seorang 

tua (urnur lanjut) sampai guhnya mandui 


AJ tJC*® cA vli-yj Jfi 


ada dan tidak/ sebe- dari Aku telah men- dan mudah bagi-Ku ia/hal Tuhan berfir- 
kamu beium lurnitu ciptakankamu sungguh itu kamu man 


36 


3 


- ' 
yj 

36 

(Allah) 

berfirman 

tanda 

bagiku 

jadikanlah/ 

beriiah 

Tuhan¬ 

ku 

(Zakaria) 

berkata 


<4 y 0 ua #3 ^ ^ 


kaum- atas/ maka dia 


kamu 


nya 

kepada 

keluar 

10 daan sehat 



manusia bercakap-2 

ii 

dan 

petang 

pada waktu 
pagi 

t*-* „ ^ 

bps.-- 

mereka 

bertasbih 

o' 

supa- 

ya 

kepada 

mereka 

,2- 

lalu dia mem¬ 
beri isyarat 

mihrab 

y 

bt 

dari 



ampangsannan.org 


19. Maryam 305 

MARYAM q 

Surah ke - 19 

■fY] 98 ayat Makkiyyah 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih MahaPenyayang. 

1. KafHa Ya ‘Ain Sad. 

2. (Yang dibacakan ini adaiah) penjelas¬ 
an tentang rahmat Tuhanmu kepada 
hamba-Nya, Zakaria, 

3. (yaitu) ketska dia berdoa kepada Tu¬ 
hannya dengan suara yang lembut 

4. Dia (Zakaria) berkata, 'Ya Tuhanku, 
sungguh tulangku telah lemah dan ke- 
palaku telah dipenuhi uban, dan aku 
belum pernah kecewa dalam berdoa 
kepada-Mu, ya Tuhanku. 

5. Dan sungguh, aku khawatirterhadap 
kerabatku sepeninggalku, padahal istri¬ 
ku seorang yang mandui, maka anuge- 
rahilah aku seorang anak dari sisi-Mu, 

6 . yang akan mewarisi aku dan mewa¬ 
risi dari keluarga Ya’qub; dan jadikanlah 
dia, ya Tuhanku, seorang yang diridai 1 

7. (Allah berfirman), "Wahai Zakaria 1 
Kami memberi kabar gembira kepada- 
mu dengan seorang anak laki-laki na- 
manya Yahya, yang Kami belum pernah 
memberikan nama seperti itu sebelum- 
nya " 

8 . Dia (Zakaria) berkata, "Ya Tuhanku, 
bagaimana aku akan mempunyai anak, 
padahal istriku seorang yang mandui 
dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah 
mencapai usia yang sangattua? 11 

9. (Allah) berfirman, "Demikianlah." Tu¬ 
hanmu berfirman. "Hal itu mudah bagi 
Ku; sungguh, engkau telah Aku cipta 
kan sebelum itu, padahal (pada waktu 
itu) engkau belum berwujud sama se- 
kali." 

10. Dia (Zakaria) berkata, 'Ya Tuhanku, 
beriiah aku suatu tanda." (Allah) berfir¬ 
man, "Tandamu ialah engkau tidak da- 
pat bercakap-cakap dengan manusia 
selama tiga malam. padahal engkau 
sehat" 

11. Maka dia keluar dari mihrab me- 
nuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat 
kepada mereka; bertasbihlah kamu pa 
da waktu pagi dan petang. 


498. Mereka tidak dapat memahami bahasa 
orang lain karena bahasa mereka sangat ja- 
uh bedanya dari bahasa yang lain, dan mere¬ 
ka pun tidak dapat menerangkan maksud 
mereka dengan jelas karena kekurangcerdas- 
an mereka 

499 Ya’juj dan Ma'juj ialah dua bangsa ma¬ 
nusia yang berbuat kerusakan di burnt 

500 Tidak beriman kepada hari kiamat 
































































































306 19. Maryam 

12. "Wahai Yahya 1 Ambillah (pelajari 
lah) 50 ’ Kitab (Taurat) itu dengan sung 
guh-sungguh." Dan Kami berikan hik- 
mah kepadanya (Yahya)' 2 selagi dia ma 
sih kanak-kanak, 

13. dan (Kami jadikan) rasa kassh sa- 
yang (kepada sesama) dari Kami dan 
bersih (dari dosa) Dan dia pun seorang 
yang bertakwa 

14. dan sangat berbakti kepada kedua 
orang tuanya. dan dia bukan orang 
yang sombong (bukan pula) orang 
yangdurhaka. 

15. Dan kesejahteraan bagi dirinya pa- 
da hari lahirnya, pada han wafatnya, 
dan pada hari dia dibangkstkan hidup 
kembali 

16. Dan centakanlah (Muhammad) 
kisah Maryam di dalam Kitab (Al 
Qur an), (yaitu) ketika dia mengasing- 
kan diri dari keluarganya ke suatu tern 
pat di sebelah timur (Baitul Maqdis), 

17. lalu dia memasang tabir (yang me- 
hndunginya) dari mereka, lalu Kami 
mengutus ruh Kami (Jibril) kepadanya, 
maka dia menampakkan diri di hadap- 
annya dalam bentuk manusia yang 
sempurna. 

18. Dia (Maryam) berkata, 'Sungguh, 
aku berlindung kepada Tuhan Yang Ma 
ha Pengasih terhadapmu, jika engkau 
orang yang bertakwa." 

19. Dia (Jsbril) berkata, Sesungguhnya 
aku hanyalah utusan Tuhanmu, untuk 
menyampaikan anugerah kepadamu 
seorang anaklaki-laki yang suci." 

20. Dia (Maryam) berkata 1 Bagaimana 
mungkin aku mempunyai anak laki-laki, 
padahal tidak pernah ada orang (laki 
laki) yang menyentuhku dan aku bukan 
seorang pezina!" 

21. Dia (Jibril) berkata, 'Demikianlah. 1 
Tuhanmu berfirman, ‘Hal itu mudah ba 
gi Ku, dan agar Kami menjadikannya 
suatu tanda (kebesaran Allah) bagi ma 
nusia dan sebagai rahmat dari Kami; 
dan hal itu adalah suatu urusan yang 
(sudah) diputuskan." 

22 Maka dia (Maryam) mengandung, 
lalu dia mengasingkan diri dengan 
kandungannya itu ke tempat yang jauh. 

23 Kemudian rasa sakit akan melahir- 
kan memaksanya (bersandar) pada 
pangka! pohon kurma dia (Maryam) 
berkata, 'Wahai betapa (baiknya) aku 
mati sebelum ini, dan aku menjadi se¬ 
orang yang tidak diperhatikan dan di- 
lupakan." 

24 Maka dia (Jibril) berseru kepadanya 
dari tempat yang rendah, "Janganlah 
engkau bersedih hati sesungguhnya 
Tuhanmu telah menjadikan anak sungai 
dibawahmu. 

25 Dan goyanglah pangkal pohon 
kurma itu ke arahmu, mscaya (pohon) 
itu akan menggugurkan buah kurma 
yang masak kepadamu 


501. Pelajarilah Taurat itu, amaskan isinya, 
dan sampaikan kepada umatmu. 

502 Pemahaman Taurat dan pendalaman 
agama. 











© 

ketika kanak- hikmah dan Kami telah dengan kuat/ Kitab ambillah wahai 

12 kanak memberinya sungguh-2 itu Yahya 

’J>3 i&u 


dan ti- kepada kedua dan seorang 


orang vang danada- 

daklah orang tuanya yang berbakti 13 bertakwa lah dia kesucian Kami las kasihan 


dan sisi dari dan rasa be- 




dia me- dan pa- diadila- pada atas- danse- orang yang orang yang dia 

ninggal da hari hirkan hari nya jahtera 14 durftaka sombong 


A fj* © t-*- pij 


ia mening- 
galkan 

ke- Maryam 
tika 

Kitab di 

dalam 

dan 

ingatlah 15 

hidup dia dibang- 
kitkan 

dan pa¬ 
da hari 

* *** 

9 


© 

Lg-Ud 

9 

05 

tabir 

mereka dari 

selain 

maka ia meng- 
ambikmengadakan 

sebelah 

16 timur 

suatu keluar- 

tempat ganya 

dari 


© 

€ ' 

5S b 

17 

sama/se- 

benamya 

manu- pada- 
sia nya 


Si' ^ 





sungguh (Maryam) 

17 benamya sia nya m 

A- 


jjij 0 Eli. 3u © t£ cJS oi 


utusan aku sungguh dia orang yang kamu jika darikamu kepada Yang ber- 

hanyalah berkata 18 bertakwa adalah MahaPeminah lindung 

Cl CJI <41 'cAk 50 


bagi- adalah bagai- (Maiyam) 
ku mana beikata 19 


yang 

suci 


seorang kepada untuk aku Tuhan 

anak laki-2 kamu memberi kamu 


half# © it $ 55 ^5 $ p 


demiki- dia seorang aku dan seorang menyentuh dan seorang 

anlah berkata 20 lacur/jalang adalah bukan tnaraisia tubuhku tidak anak laki-2 

s . 


OJ0! 50 c&i & > -4® 3(5 


ts i '"'s < 




dan bagima- tanda danhendak mudah bagi-Ku ia/ Tuhan berfir- 

rahmat nusia Kami jadikan ia hal itu kamu man 




© l ■L^aAA Ka\ 


lalu ia me- 
ninggalkan 


maka ia me- 
ngandungnya 


21 


V 

diputuskan perkara 


I * - 


dan 

adalah 


dari 

Kami 


pJ L*- JJ. fb 






pohon pangkal/ kepa- rasa sakit akan maka men- yang suatu dengan- 

kurma batang da melahirkan datangkan 22 jauh tempat nya 


. s5® *’<’ f- » A. x . < 1 S' > 








- 

-7 

23 

yang dilu- 
pakan 

terlupa 

danada- 

iahaku 



«■** 

4j 

24 

mengalir/ 
anak sungai 

di bawah 
kamu 

Tuhan telah men- 
kamu jadikan 




i ^ i* 


ini sebe- aku aduhai alang- ia ber- 

lum mati kah baiknya aku kata 




i ^ 1 


manggilnya 


Ijiy wibb Jai—i dth 


buah basah/ atasmu/ke- iaakanmeng- pohon dengan kepadamu/ dangoyang- 

25 masak pada kamu gugurkan kurma batang kearahkamu kanlah 



:anw qngsannan. ora 

























































































19. Maryam 307 

26. Maka makan, minum, dan berse- 
nang hatilah engkau. Jika engkau meli- 
hat seseorang, maka katakanlah, "Se- 
sungguhnya aku telah bernazar ber- 
puasa untuk Tuhan Yang Maha Penga- 
sih, maka aku tidak akan berbicara 
dengan siapa pun pada hari ini.' 1 

27. Kemudian dia (Maryam) membawa 
dia (bayi itu) kepada kaumnya dengan 
menggendongnya. Mereka (kaumnya) 
berkata, "Wahai Maryam! Sungguh, 
engkau telah membawa sesuatu yang 
sangat mungkar 

28. Wahai saudara perempuan Harun 
(Maryam)! Ayahmu bukan seorang 
yang buruk perangai dan ibumu bukan 
seorang perempuan pezina" 

29. Maka dia (Maryam) menunjuk ke¬ 
pada (anak)nya Mereka berkata, 'Ba 
gaimana kami akan berbicara dengan 
anak kecil yang masih dalam ayunan?' 

30. Dia (Isa) berkata, Sesungguhnya 
aku hamba Allah, Dia membenku Kitab 
(Injil) dan Dia menjadikan aku seorang 
nabi, 

31. dan Dia menjadikan aku seorang 
yang diberkahi di mana saja aku berada, 
dan Dia memerintahkan kepadaku (me- 
laksanakan) salat dan (menunaikan) za- 
katselamaaku hidup; 

32. dan berbakti kepada ibuku, dan Dia 
tidak menjadikan aku seorang yang 
sombong lagi celaka. 

33. Dan kesejahteraan semoga dilim 
pahkan kepadaku, pada hari kelahiran- 
ku. pada hari wafatku, dan pada han 
aku dibangkitkan hidup kembali." 

34. Itulah Isa putra Maryam, (yang me- 
ngatakan) perkataan yang benar, yang 
mereka ragukan kebenarannya, 

35. Tidak patut bag! Allah mempunyai 
anak, Mahasuci Dia Apabila Dia hendak 
menetapkan sesuatu. maka Dia hanya 
berkata kepadanya, 'Jadilah!" Maka ja- 
dilah sesuatu itu. 

36. (‘Isa berkata), “Dan sesungguhnya 
Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka 
sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang 
lurus. 1 

37. Maka berselisihlah golongan goto 
ngan (yang ada) di antara mereka (Ya- 
hudi dan Nasrani) Maka celakalah 
orang orang kafir pada waktu menyak- 
sikan hari yang agung! 

38. Alangkah tajam pendengaran me¬ 
reka dan alangkah terang penglihatan 
mereka pada hari mereka datang kepa¬ 
da Kami. Tetapi orang-orang yang zalim 
pada hari ini (di duma) berada dalam 
kesesatanyang nyata. 


























































































308 19. Maryam 

39. Dan berilah mereka penngatanten 
tang hari penyesalan (yaitu) ketika se- 
gala perkara telah diputus, sedang me 
reka dalam kelaiaian dan mereka tidak 
beriman. 

40. Sesungguhnya Kamilah yang me- 
warisi bumi™ dan semua yang ada di 
atasnya, dan hanya kepada Kami 
mereka dikembahkan 

41. Dan centakanlah (Muhammad) 
kisah Ibrahim di dalam Kitab (Al-Qur 
’an), sesungguhnya dia seorang yang 
sangat mencintai kebenaran, ’' 1 dan se¬ 
orang nabi 

42. (Ingatlah) ketika dia (Ibrahim) 
berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah¬ 
kui Mengapa engkau menyembah se- 
suatu yang tidak mendengar tidak me- 
lihat dan tidak dapat menolongmu se- 
dikitpun 7 

43. Wahai ayahku! Sungguh, telah 
sampai kepadaku sebagian ilmu yang 
tidak diberikan kepadamu maka ikuti 
lah aku, mscaya aku akan menunjukkan 
kepadamujalanyang lurus 

44. Wahai ayahkui Janganlah engkau 
menyembah setan, Sungguh, setan itu 
durhaka kepada Tuhan Yang Maha 
Pengasih. 

45. Wahai ayahkui Aku sungguh kha 
watir engkau akan ditimpa azab dari 
Tuhan Yang Maha Pengasih, sehingga 
engkau menjadi teman bagi setan," 

46. Dia (ayahnya) berkata, "Bencikah 
engkau kepada tuhan-tuhanku, wahai 
Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti 
pasti engkau akan kurajam, maka ting 
galkanlahaku untukwaktuyang lama." 

47. Dia (Ibrahim) berkata, "Semoga ke- 
selamatan dilimpahkan kepadamu, aku 
akan memohonkan ampunan bagimu 
kepada Tuhanku Sesungguhnya Dia 
sangat baik kepadaku 

48. Dan aku akan menjauhkan din dari- 
mu dan dari apa yang engkau sembah 
selain Allah, dan aku akan berdoa kepa 
da Tuhanku, mudah mudahan aku tidak 
akan kecewa dengan berdoa kepada 
Tuhanku.' 

49. Maka ketika dia (Ibrahim) sudah 
menjauhkan diri dan mereka dan dan 
apa yang mereka sembah selain Allah, 
Kami anugerahkan kepadanya Ishaq 
dan Ya qub Dan masmg-masing Kami 
angkat menjadi nabi. 

50. Dan Kami anugerahkan kepada 
mereka sebagian dan rahmat Kami dan 
Kami jadikan mereka buah tutur yang 
baikdanmulia. 

51. Dan centakanlah (Muhammad), 
kisah Musa di dalam Kitab (Al-Qur an) 
Dia benar benar orang yang terpilih se¬ 
orang rasul dan nabi. 


503 Setelah seluruh alam ini hancur, maka 
hanya Allah yang kekal 

504 Nabi Ibrahim a.s adalah seorang nabi 
yang sangat cepat membenarkan semua hal 
yang gaib yang datang dan Allah. 






'is. 






V 


ss 


' O M. | 


X»X >> 9 »X 


9dd?- ''1 ij I| dj [pd b\ \ydX\ pi 


(mereka) ti- dan kela- da- dan per- diputus- ke- penye- pada dan berilah me- 

beriman dak mereka laian lam mereka kara kan tika salan hari reka peringatan 

£r~ ft. 


■'? T =*> 44, ^ I "A 4 U i n 

cyj dv *' dX ul © 

dan mereka di- dan kepa- diatas- dan bumi mewarisi Kami sungguh 

ingatlah 40 kembalikan da Kami nya orang-2 Kami 39 

o© J(s il © li’JU 3T S3) Jdi\ <i 


wahai kepada dia ke- seorang seorang yang adalah sungguh Ibrahim 

Bapakku bapaknya beikata tika 41 nabi sangat benar dia 


Kitab di 
dalam 


% tp. H C & '<i 

wahai sesuatuA dari ia men- dan ia me- dan ia men- ti- sesu- kalian me- me- 

Bapakku 42 sedikitpun kamu cukupi tidak lihat tidak dengar dak atu nyembah ngap 

iLud pi La Ij}. 

jalan aku akan maka ikut- datang ke- tidak apa ilmu penge- dari/seba- telah datang sung- sunggul 

tunjukikamu lah aku pada kamu yang tahuan gian kepadaku guh aku 

'P oiui!' H o©i!i -d ^ 


kepada Yang ada- 
Malia Pemurah lah 


setan sesung- setan kamu me- ja- wahai sama/ 

guhnya nyembah ngan Bapakku 43 lurus 



y *»< 

l>\% Sly. 

$ 

4 ^ ✓ 

ds>d\ 

’d\ 

& 

x * •+ 

) 

Yang Maha 
Pemurah 

dari 

azab 

akan menim- 
pa kamu 

bah- 

wa 

akutakut/ 

khawatir 

sungguh 

aku 

wahai 

bapakku 44 

durhaka 

sH-i 

♦ ^ 

ad 

EiW 

✓ ✓ 
<J\S 


CJj 


ip 

Tuhan¬ 

ku 

dari 

kamu 

apakah 

benci 

ia ber¬ 
kata 

pemimpin/ 
45 kawan 

bagi 

setan 

maka adalah 
kamu/menjadi 

<36 < 

m 

a* 


ddyrji 


j cb? 


dia 

berkata 

46 

waktu 
yang lama 

dan tinggal- 
kanaku 

sungguh aku akan 
merajamkamu 

kamu 

berhenti 

tidak sungguh 
jika 

wahai 

Ibrahim 



9 

^ ,/y y 

-s „ 

x y y 

> 


s \ ✓ 


[iV j 


■JL 1 -4 


47 


sangat kepa- adalah sungguh Tuhan- untuk aku akan mo- atas semoga ke- 

baik daku Dia ku kamu hon ampunan kamu selamalan 


r" i t . *■> * s'"" 

(jd* dp IP *3 ^ 93* dt L aj 


mudah- 

mudahan 

kepada 

Tuhanku 

dan aku ber- Allah selain 

seru/berdoa 

dari 

kalian 

sera 

dan apa 
yang 

dan aku akan me¬ 
nyingkir dari kalian 

x * 

G 

x x y 9 

Ills © 

j *• a 

** 4* 

tkJ 

eBi 

> 

sjn 

d\ 

mereka 

sembah 

dan apa 
yang 

dia menyingkir 
dari mereka 

maka 

tatkala 48 

cdaka/ 

kecewa 

Tu¬ 

hanku 

dengan 

doaku 

adalah 

aku 

bahwa 

tidak 


i 5 * "T 4 t ». ■'o-'s YJ,, _ »> » 

Ldu-? s <iu 93^ Cy* 


nabi Kami dan dan 

49 jadikan masing-2 Ya‘qub 

tfS , x 


Ishaq kepa- Kami anu- Allah selain dari 
danya gorahkan 


/V/ ^ A 


oQ p kO-j ci p 


3<- sangat benar/ lisan/bu- bagi dan Kami rahmat dari kepada dan Kami a- 

50 tinggi baik ah tutur mereka jadikan Kami mereka nugerahkan 


© cM 43) iS^y* <3 


seorang seorang dan ada- bersih/ adalah sesung- Musa Kitab di dan 

51 nabi rasul lah dia pilihan guhnya dia dalam ingatlah 


'%'P 

wmpyngsunhah.org 
















































































kampangsannah.org 


19. Maryam 309 

52 Dan Kami telah memanggilnya dari 
sebelah kanan gunung (Sinai) dan Kami 
dekatkan dia untuk bercakap-cakap. 

53 Dan Kami telah menganugerahkan 
sebagian rahmat Kami kepadanya yai 
tu (bahwa) saudaranya Harun menja 
di seorang nabi 

54. Dan ceritakanlah (Muhammad), ki- 
sah Isma il di dalam Kitab (Al Qur'an) 
Dia benar-benar seorang yang benar 
janjmya, seorang rasul dan nabi 

55. Dan dia menyuruh keiuarganya 5115 
untuk (melaksanakan) salat dan (me- 
nunaikan) zakat, dan dia seorang yang 
diridai di sisi Tuhannya 

56 Dan ceritakanlah (Muhammad) ki 
sah Idris di dalam Kitab (Al Qur’an) Se- 
sungguhnya dia seorang yang sangat 
mencintai kebenaran dan seorang nabi 

57 dan Kami telah mengangkatnya ke 
martabat yang tmggi 

58 Mereka itulah orang yang telah di 
beri mkmat oleh Allah, yaitu dari 
(golongan) para nabi dari keturunan 
Adam, dan dari orang yang Kami bawa 
(dalam kapal) bersama Nuh, dan dari 
keturunan Ibrahim dan Israil (Yaqub), 
dan dari orang yang telah Kami beri 
petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila 
dibacakan ayat-ayat Allah Ybng Maha 
Pengasih kepada mereka, maka mereka 
tunduk sujud dan menangis. 

59 Kemudian datanglah setelah mere¬ 
ka pengganti yang mengabaikan salat 
dan mengikuti keinginannya, maka me¬ 
reka kelak akan tersesat, 

60 kecuali orang yang bertobat, ber 
iman, dan mengerjakan kebajikan 
maka mereka itu akan masuk surga dan 
tidakdizalimi (dirugikan) sedikit pun, 

61 yaitu surga Adr yang telah dijanji- 
kan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih 
kepada hamba hamba Nya, sekalipun 
(surga itu) tidak tampak. Sungguh, 
(janji Allah) itu pasti ditepati 

62. Di dalamnya mereka tidak men 
dengar perkataan yang tidak berguna 
kecuali (ucapan) salam. Dan di dalam¬ 
nya bagi mereka ada rezeki pagi dan 
petang 

63 Itulah surga yang akan Kami waris 
kan kepada hamba-hamba Kami yang 
selalu bertakwa 

64. Dan tidaklah kami (Jibril) turun, ke¬ 
cuali atas penntah Tuhanmu Milik Nya 
segala yang ada di hadapan kita yang 
ada di belakang kita dan segala yang 
ada di antara keduanya dan Tuhanmu 
tidak lupa 


505 Sebagian mufasir berpendapat bahwa 
yang dimaksud ahlahu lalah keiuarganya 
dan sebagian berpendapat umatnya. 


























































































310 19. Maryam 

65, (Dialah) Tuhan (yang menguasai) la- 
ngit dan bumi dan segala yang ada di 
antara keduanya, maka sembahlah Dia 
dan berteguh hatilah dalam beribadah 
kepada- Nya. Apakah engkau mengeta- 
hui ada sesuatu yang sama dengan-Nya? 

66. Dan orang (kafir) berkata, "Betulkah 
apabila aku teiah mati kelak aku sung¬ 
guh sungguh akan dibangkitkan hidup 
kembali?'' 

67 Dan tidakkah manusia itu memikir 
kan bahwa sesungguhnya Kami teSah 
menciptakannya dahulu, padahal (se- 
beiumnya) dia beium berwujud sama 
sekali? 

68 Maka demi Tuhanmu, sungguh 
pasti akan Kami kumpulkan mereka 
bersama setan, kemudian pasti akan 
Kami datangkan mereka ke sekeliSing 
Jahanamdengan beriutut 

69 Kemudian pasti akan Kami tank dan 
setiap golongan siapa di antara mereka 
yang sangat durhaka kepada Tuhan 
Yang Maha Pengasih. 

70. Selanjutnya Kami sungguh lebih 
mengetahui orang yang seharusnya 
(dimasukkan) ke dalam neraka. 

71. Dan tidak ada seorang pun di an¬ 
tara kamu yang tidak mendatanginya 
(neraka). Hal itu bagi Tuhanmu adalah 
suatu ketentuan yang sudah ditetap 
kan 

72 Kemudian Kami akan menyelamat 
kan orang orang yang bertakwa dan 
membiarkan orang-orang yang zalim di 
dalam (neraka) dalam keadaan ben 
lutut. 

73. Dan apabila dibacakan kepada me¬ 
reka ayat ayat Kami yang jelas (maksud- 
nya), orang orang yang kafir berkata 
kepada orang-orang yang beriman, 
"Manakah di antara kedua golongan 
yang lebih baik tempat tinggalnya dan 
lebih indah tempat pertemuan(nya)?" 

74. Dan berapa banyakumat (yang ing- 
kar) yang teiah Kami binasakan sebe- 
lum mereka, padahal mereka lebih ba- 
gus perkakas rumah tangganya dan 
(lebih sedap) dipandang mata 

75. Katakanlah (Muhammad) “Barang 
siapa berada dalam kesesatan maka 
biarlah Tuhan Yang Maha Pengasih 
memperpanjang (waktu) baginya;' 0 ” se- 
hingga apabila mereka teiah melihat 
apa yang diancamkan kepada mereka, 
baik azab maupun kiamat. maka mere¬ 
ka akan mengetahui siapa yang lebih 
jelek kedudukannya dan lebih lemah 
balatentaranya" 

76 Dan Allah akan menambah petun 
juk kepada mereka yang teiah menda 
pat petunjuk. Dan amal kebajikan yang 
kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tu¬ 
hanmu dan lebih baik kesudahannya. 


506. Memanjangkan umur dan membia: kan 
mereka hidup dalam kesenangan. 



n 




c ^6% op 3 pS 




untuk me- dante- maka beribadah- di antara dan apa dan 

nyembah-Nya guhlah lah padanya keduanya yang bumi 


Iangit 


Tuhan 


bp p is a: SQyi Jpj © TPS, ‘4 Ji 




sungguh aku te~ apa- apa- manusia dan akan yang me- bagi- engkau me- apa- 

bakal lahmati bila kah bcikata 65 nyamai-Nya Nya ngetahui kah 


S^ 'ot Gl (yp ip*- (ipi 




s' jSS' 


\ S ^ ^ 




dahulu Kami teiah bahwa sung- manusia 
ciptakan dia guh Kami 


ingat/ apakah hidup aku dike- 

berpikir tidak * 66 luarkan 


:emu- dan setan- * sungguh Kami akan maka demi sesuatu/ ada dan 

dian setan kumpulkan mereka Tuhan kamu 67 sama sekali ia tidak 

A. I? " "i " 

Jr & f Jf** 


trip- dari sungguh akan kemu- beriutut Jahanam seke- sungguh Kami akan 

trip kamitarik dian 68 filing datangkan mereka 


oull ph>l ^ ftp 


S. 


padaorang-2 lebih me- sungguh kemu- durhaka Yang Maha atas/ sangat/ siapa anta- golongan 

yang ngetahui Kami dian 69 Pemurah kepada paling ra mereka 


kalian bagi 


~ * s'* V/ dto*. 


S' * 


T\" 

olj 

"S' s' 


OS' 

pi 

dan 

masuk 

dengan- 

lebih 

me¬ 

tidak 

70 (dibakar) 

nya 

patut 

reka 


A, 


■> s' 

- fcW 



orang-orang 
yang zalim 

dan Kami bertakwa 
membiarkan 

orang-2 Kami akan kemu- 

yang menyelamatkan dian 71 

yang teiah 
diputuskan 

ke- 

pastian 

£iT q|i 

Jls 

t / 
CJi 

0 ^ >- 'ib 

© 

fe 

kafir orang-2 

yang 

ber¬ 

kata 

jelas/ 

terang 

ayat-ayat atas diba- dan 

Kami mereka cakan apabila 

beriutut 

72 

di da- 
lamnya 


rj cr utS> ^.j} (j;l \yJ> ou&J 


dan bera¬ 
pa banyak 73 

tempat dan lebih 

pertemuan bagus 

kedu¬ 

dukan 

lebih 

baik 

dua go¬ 
longan 

yang mereka 
mam beriman 

pada orang- 
orang yang 

»/ ’■-* 
Cr° J 5 


,+• '* 



r* 


» > Ihr 
Ot 

KUi 

barang kata- 
siapa kanlah 

74 

dan pan- 
dangmata 

pera- 

botan 

lebih 

bagus 

me¬ 

reka 

umat 

dan sebelum 

mereka 

teiah Kami 
binasakan 


U ijj. <3^" bia o-^r ’ J-Oas cJ. 


^ t ^ 


mereka apa mereka apa- sehing- pan- Maha kepa- maka akan kesesatan da- adalah 
diancamkan yang melihat bila ga jang Pemurah danya panjangkan lam 


'os's" S. 


S& x o;4io c/xi\ u) 


tempat/ lebih dia siapa 
’uduk 


kedudukan jelek 


yang 


maka mereka a- 
kan mengetahui 


hari maupun 
kiamat 


azab baik 

berupa 


IjJCJhl <444' aXA J(vp I JO- 


petunjuk mereka men- omng-2 

dapat petunjuk yang 


Allah dan akan 

menambah 75 


bala 

tentara 


dan lebih 
lemah 


SJi *j& Gip oc J£f- OLi)l JJJJIS 




> > , i 


> 1„ 'I 


kesu- dan le- pahala Tuhan di lebih 
76 dalian bih baik kamu sisi baik 


amal-amal 

saleh 


dan yang 
kekal 




QmpmgwnnQn.org 








































































n >ji jis j jB§ 




anak 



jib 

\ s' 

1 * 7 'si » o ‘Z- — 


***• -A 

sungguh aku 

dan ia 

kepada ayat- kafir 

orang 

akan diberi 

berkata 

ayat Kami 

yang 


v ■/ ^ {►y' ^»' rf , . , i,. ' / ^ ;. s"* ■ +* 

yj~===> fwp Ia^A- A3P As£* _^\ l —4*^ aIJ^I 


tidak 

sekali-kali 78 

peijanjian 

Maha di sisi 

Pemurah 

a meng- atau 
ambil 

yang 

gaib 

adakahia 
melihat 77 

-"a- 

\-La 

qa 

2 

if S' 

-XaAJ 

\.>S 

\1 

dan Kami akan 
mewarisinya 79 

panjang/ 

lama 

azab dari 

bagi- 

nya 

dan Kami akan 
memperpanjang 

mereka 

katakan 

apa Kami akan 

yang menulis 

*• ^ \\ ^ 

y 

cst 1 

(fT* 

jjS »/ 

) 


3 i' \s 
Ojk 

tuhan- Allah 
tuhan 

selain 

dari dan mereka 

mengambil 

80 

seorang dan ia akan da- iaka- apa 

diri tang kepada Kami takan yang 


tfgci. 5T © % 


i? pX jL ^i <-L? 


be 


\& /<r '' 


danadalah dengan periba- kelak mereka tidakse- kemuliaan/ bagi supayadia 

mereka datan mereka mengingkari kali-kali 81 pelindung mereka menjadi 


orang-2 

kafir 

& i 


atas setan-setan telah bahwa sung- kau tidak- lawan/ ' atas 

mengirim guh Kami lihat kah 82 musuh mereka 


<s r. 




ell cTUAjl ^-La £ 

orang-orang dan Kami akan kafilah Maha ke- orang-2 yang Kami pada 

yang berdosa menggiring 85 terhormat Pemurah pada bertakwa kumpulkan hari 

' s-S-i. y >y S A. -r#5 » ss- sS u W 

AXP 2], 4pU-£Ji 2 C^p I3;j Xfy»~ (J). (“jil 

di meng- orang ke- syafaat mereka me- ti- keadaan 1 neraka ke 

sisi amhil yang euali miliki/memberi dak 86 dahaga Jahanam 

* '"'i xS&k ^ X ft 'f '"t, ^ S y> " A , 0 

AJo 3 @ U$j -kitii l^lS? © 


sesung- anak Yang Maha telah dan mereka perjanjian Maha 

guhnya 88 Pemurah mengambil berkata 87 Pemurah 


>r > ndi < , 0 , 

4A» Lp huj, 

darinya pecah langit L -- 4-1 -' - 41 


»> > 


hampir- sangatbesar/ sesu- kalian telah 

hampir 89 luar biasa atu datangkan 






rv »*5it :t iffs V" > - if i 


anak bagi Yang mereka karena mntuh gunung- dan ter- bumi dan 

Maha Pemurah dakvvakan 90 gunung sungkur belah 


tJ oi V^p 'AJ AinA O' ^ 




di orang setiap tidak anak Diameng- untuk bagi Yang Ma- layak/ dan 

92 ambil ha Pemurah patut tidak 91 


Dia telah menen- sesung- 
tukan mereka guhnya 93 



a' % yxj 

Maha 

Ihmurah 

dia da- kecu- 
tang afi 

dan 

bumi 

y 

datang 

kepada-Nya 

p — 4^3 

dan setiap/ 
semua mereka 

0 Hi 

perhi- 
94 tungan 


langit 


c£/£s\ Jp- t^LLb' Cibjl 15 ^ © \a^ © 


'•l^p 4^1 45) Jlci *9^ © \j\ p*jy 

perhi- bagi Kami sungguh atas kalian ter- makaja- gang- menggang- i JMCi 

84 tungan mereka hitung hanyalah mereka gesa-gesa nganlah 83 guan gu mereka [ |j : ^ 








U&J 

$ 

n 


m 

grg; 

m 


mm . 




m 


■l 5, 


1 



ompmgsannon.org 


19. Maryam 311 

77. Lalu apakah engkau telah melihat 
orang yang mengingkari ayat-ayat 
Kami dan dia mengatakan, "Pasti aku 
akan diben harta dan anak.” 

78. Adakah dia melihat yang gaib atau 
dia telah membuat perjanjian di sisi 
TuhanYang Maha Pengasih?, 

79. samasekali tidak! Kami akan menu- 
lis apa yang dia katakan dan Kami akan 
memperpanjang azab untuknya secara 
sempuma, 

80. dan Kami akan mewansi apa yang 
dia katakan itu 5W dan dia akan datang 
kepada Kami seorang diri. 

81. Dan mereka telah memilih tuhan 
tuhan selain Allah agartuhan tuhan itu 
menjadi pelindung bagi mereka, 

82. sama sekali tidak! Kelak mereka (se- 
sembahan) itu akan mengingkari pe- 
nyembahan mereka terhadapnya, dan 
akan menjadi musuh bagi mereka 

83. Tidakkah engkau melihat, bahwa 
sesungguhnya Kami telah mengutus se 
tan setan itu kepada orang orang kafir 
untuk mendorong mereka (berbuat 
maksiat) dengan sungguh sungguh?, 

84. maka janganlah engkau (Muham¬ 
mad) tergesa gesa (memintakan azab) 
terhadap mereka, karena Kami meng- 
hitung dengan hitungan teliti (datang 
nya hari siksaan) untuk mereka 

85. (Ingatlah) pada hari (ketika) Kami 
mengumpulkan orang-orang yang ber 
takwa kepada (Allah) Yang Maha 
Pengasih, bagaikan kafilah yang terhor 
mat, 

86. dan Kami akan mengginng orang 
yang durhaka ke neraka Jahanam 
dalam keadaan dahaga 

87. Mereka tidak berhak mendapat 
syafaat, (pertolongan) kecuah orang 
yang telah mengadakan perjanjian di 
sisi (Allah) Yang Maha Pengasih. 508 

88. Dan mereka berkata, "(Allah) Yang 
Maha Pengasih mempunyai anak." 

89. Sungguh, kamu telah membawa 
sesuatu yang sangat mungkar, 

90. hampir saja langit pecah, dan bumi 
terbelah, dan gunung gunung runtuh, 
(karena ucapan itu), 

91. karena mereka menganggap (Allah) 
Yang Maha Pengasih mempunyai anak 

92. Dan tidak mungkin bagi (Allah) 
Yang Maha Pengasih mempunyai anak. 

93. Tidak ada seorang pun di langit dan 
di bumi, melamkan akan datang kepa 
da (Allah) Yang Maha Pengasih sebagai 
seorang hamba 

94. Dia (Allah) benar benar telah me- 
nentukan jumlah mereka dan menghi- 
tung mereka dengan hitungan yang te¬ 
liti. 

95. Dan setiap orang dan mereka akan 
datang kepada Allah sendiri sendin pa 
da han kiamat 


507 Allah akan mengambil kembali harta 
dan anak-anaknya, sehingga dia menemui 
Allah seorang diri 

508 "Mengadakan perjanjian dengan Allah" 
lalah menjaiankan segala perintah Allah 
dengan beriman dan bertakwa kepada Nya 
















































































96. Sungguh, orang orang yang ber 
iman dan mengerjakan kebajikan. kelak 
(Allah) Yang Maha Pengasih akan mena 
namkan rasa kasih sayang (dalam hati 
mereka). 

97. Maka sungguh, telah Kami mudah- 
kan (Al Qur an) itu dengan bahasamu 
(Muhammad), agar dengan itu engkau 
dapat memberi kabar gembira kepada 
orang orang yang bertakwa, dan agar 
engkau dapat memberi peringatan ke 
pada kaumyang membangkang 

98 . Dan berapa banyak umat yang te¬ 
lah Kami binasakan sebelum mereka 
Adakah engkau (Muhammad) melihat 
salah seorang dari mereka atau engkau 
mendengar bisikan mereka? 

i: TAHA 

Surah kg - 20 
135 ayat Makjdyyah 

.\J ' ' k i 

H-o'V x-.-vVp 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1. /aha. 

2. Kami tidak menurunkan Al Qur an 
ini kepadamu (Muhammad) agar eng 
kau menjadisusah: 

3. melainkan sebagai peringatan bagi 
orang yang takut (kepada Allah), 

4. diturunkan dari (Allah) yang men 
ciptakan bumi dan langit yang tinggi, 

5. (yaitu) Yang Maha Pengasih, yang 
bersemayam di atas Arsy 509 

6 . Milik Nyalah apa yang ada di langit, 
apa yang ada di bumi, apa yang ada di 
antara keduanya, dan apa yang ada di 
bawahtanah. 

7. Dan jika engkau mengeraskan ucap- 
anmu, sungguh, Dia mengetahui 
rahasia dan yang lebih tersembunyi.™ 

8 . (Dialah) Allah, tidak ada Tuhan sela- 
in Dia yang mempunyai nama nama 
yangterbaik 

9. Dan apakah telah sampai kepadamu 
kisahMusa? 

10. Ketika dia (Musa) melihat api, lalu 
dia berkata kepada keluarganya 
"Tinggallah kamu (di sini), sesung 
guhnya aku melihat api, mudah-mu- 
dahan aku dapat membawa sedikit 
nyala api kepadamu atau aku akan 
mendapat petunjukdi tempat api itu.'' 

11. Maka ketika dia mendatanginya 
(ke tempat api itu) dia dipanggil "Wa 
hat Musa 1 

12. Sungguh, Aku adalah Tuhanmu, 
maka lepaskan kedua terompahmu. 
Karena sesungguhnya engkau berada 
di lembah yang suci. Tuvva 


509. Ssfat Allah yang wajib kita imani, sesuai 
dengan kebesaran Allah dan kesudan Nya. 
570. Maksud ayat ini ialah tidak perlu me¬ 
ngeraskan suara dalam berdoa karena Allah 
mendengar doa walaupun diucapkan 
dengan suara rendab 


p> 


bagi me- 

akan men- 

reka 

jadikan 



dengan- 

agar kamu beri 

nya 

kabar gembira 


sebelum 

telah Kami 

mereka 

binasakan 


•Sf/OtL —C-j) 1 ^-a\ o\ 


kebajikan/ 

saleh 


dan menger- mereka orang-orang sesung- 

jakan/beramal beriman yang guhnya 


rasa kasih Maha 


a c? & 

mem- kaum dengan- dan kamu mem- orang-orang 
bantah nya beri peringatan yang bertakwa 


W J’ ot ft** dr**£ cP <jrt 

suara bagi kalian atau sese- dari dan antara kalian apa- umat- dari 
98 lirih mereka mendengar orang mereka merasa kah xnnat 


// 










peringatan mela¬ 
inkan 2 


yang 
4 tinggi 


dan 

langit 





supaya ka¬ 
lian celaka 

Al-Qur’an 

atas 

kamu 

Kami me¬ 
nurunkan 

dpjh 


<3r i #■*** 

* » 


bumi 

telah men- 
tiptakan 

dari 

yang 

diturun- 
kan 3 




Tatla 


Y 1 


yang bagi 

takut orang 


<4 dj d>, Xa ^ © i£jr-d 


di da- dan apa 
lam yang 


langit 


di da- apa bagi- 
lam yang Nya 5 


berse- 

mayam 


Arsy 

t />'V’ kSS 


di Maha 

atas Pemurah 


dij © cJd Uj dj Of/**' 

perkataan kalian me- dan tanah di dan apa di antara dan apa bumi 

ngeraskan jika 6 bawah yang keduanya yang 

aLiVi 2 % -§\ 'A\ y as 0 jj-^yai pz % 

nama- bagi- Dia mela- tuhan tidak Allah dan yang rahasia me- _ makasung- 

nama Nya inkan ada 7 tersembunyi ngetahui guh Dia 

\j bl © (jty Jaj © ( ^L\ 

api dia me- tat- Musa cerita/ telah sampai dan a- yangsa- 

lihat kala 9 kisah kepada kamu pakah 8 ngatbaik 

dk <k M ■p & dd ~~&l 3s 

dengan dari- datangkan mudah-mu- api melihat sungguh tinggallah kepada ke- maka dia 

nyala api nya pada kalian dahanaku aku kalian luarganya berkata 


Y > ✓ .> .St 7<Z'' ** pi. y * 'I 

LJb -Mr '*d 

wahai dia di- dia men- maka petunjuk api atas aku men- atar 

Musa panggil datanginya tatkala 10 dapatkan 

^ <J>jd jdi-U dbj b\ dl 


12 


Tvwa yang di sungguh kedua te- maka Tuhan Aku sungguh 

suci lembah kamu rompahmu lepaskan kamu Aku 


kampungsannah. org 






























































V _ I ^ ] 


isrsfiisi.^ ugi© o ^,& ^1 bij 

Aku mela- tuhan tidak Allah Aku sungguh diwah- terhadap maka de- telah me- dan 

inkan ada Aku 13 yukan apa yang ngarkanlah milihkamu Aku 


^ * s s y * 


$• y \ ^ yg»&x » » ^ ^ r-' , y' V # »> 9 , S 


pasti hari 

datang kiamat 

sesung¬ 

guhnya 

14 

untuk meng- 
mgat-Ku 

salat dan maka sent- 

dirikan bahlah Aku 


✓✓ 

Vi 

(|p) 

i 

(3*-^ 


r v: 
o?* 3 

$ fed 


memaling- 
kan kamu 

maka 

janganlah 

15 

ia usa¬ 
hakan 

dengan 
apa yang 

diri 

tiap- untuk sem- 

tiap dibalas bunyikan 

Aku 

harnpir 


■CjS-Ap. L»_> (S^j^ If: * dr 4 

itu dan maka kalian hawa dania dengan- iaber- tidak orang dari- 

apa 16 akanbinasa nafsunya mengikuti nya iman nya 

L^h> ij±=s»jj\ ^L-voc- ^ JlS (ip 


atas- 

nya 


akuber- 

tumpu 


tongkaiku 


ia/ (Musa) 

ini berkata 17 


wahai 

Musa 


di tangan 
kananmu 


/ %< > \ ' l', \S 

L$.73 • u» <—1^*9 < 1 ? < 3 ^ If: 


lempar- (Allah) 
kanlah ia berfirman 18 


yang 

lain 


keperluan/ pada- dan kam- atas/ de- dan aku 

maksud nya bagiku bingku untuk ngannya memukul 


Ubji- Jls (J) tali L^-wdU (|p <s“jy^ 

ambil- (Allah) merayap (menjadi) tongkat maka makadiame- wahai 

lahia berfirman 20 ular itu tiba~2 lemparkannya 19 Musa 

iljj (|p <JjVl Wld-^ <Ja£ 

tangan dan kepit- penama/ keadaannya Kami akan me- kamu dan 

kamu kanlah 21 semula ngembalikannya takut jangan 

X >, <0\ "s » Xs'*' '» Hi 

c5/~\ 4_jl %_y*> ,j\p {j* e-L^os-i fcs*~ til 

untuk Kami yang tanda-2/ jelek/ selain/ dan putih ia sayapmu/ kepa- 

tunjuki kamu 22 lain mukjizat caeat tanpa keluar kedakmu da 

3d © ji % 3i alii © W*S ©d I* 


yang 

besar 


tanda-2 dari 
Kami 


(Musa) melam- sungguh Firiaun ke- pergiiah 

betkata 24 paui batas dia pada kamu 23 

:* t'Z> si T'' -t ’"li 

pj J-Uj ^ yp 

dari ikatan 


danle- 

padtan 


uru- untuk- dan mu- 
26 sanku ku dahkan 25 


dadaku untuk- lapang- ya Tu- 
kanlah 


ojy* ^>11y i©j ti w yj® 

Harun kelu- dari seorang \mtuk- danja- perka- mereka lisanku 

29 argaku » pembantu ku dikanlah 28 taanku mengerti 27 




ku 


hanku 


''o'* /a*. -s- js\ ^ ^ .t 

<j Cg) pyi i| 4^15 © t^ji y jjw.1 \y (37' 


kami bertasbih su- 
kepada -Mu paya 32 


urns- da- danjadikan kekuat- dengan teguh- sauda- 

anku lam dia sekutu 31 anku dia kanlah 30 raku 


jfi ji ^ b ciS t£hi @ \}£ IS[pjGj S^ 

mng- (Allah) MahaMe- pada adalah sungguh banyak dan kami meng- banyak 

guh berfirman 35 ngetahui kami Engkau Engkau 34 ingat Engkau 33 

it' <&' ~'A' dT:> 4 

'Sp <4/*“' tilS^*** 


37 


yang kesem- atasrnu/ Kami telah dan 

lain patan keadaanmu berinikmat sungguh 36 


wahai 

Musa 


perminta- kamu te- 

ankamu lahdiberi 


20. Taha 313 


13. Dan Aku telah memilih engkau. 
maka dengarkanlah apa yang akan 
diwahyukan (kepadamu) 

14. Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada 
tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku 
dan laksanakanlah salat untuk mengi- 
ngatAku. 

15 Sungguh hart kiamat itu akan da- 
tang, Aku merahasiakan (waktunya) 
agar setiap orang dibalassesuai dengan 
apa yang telah dia usahakan. 

16. Maka janganlah engkau dipaling- 
kan dari (kiamat itu) oleh orang yang ti¬ 
dak beriman kepadanya dan oleh orang 
yang mengikuti keinginannya. yang 
menyebabkan engkau binasa.' 

17. "Dan apakah yang ada di tangan 
kananmu, wahai Musa?" 

18 Dia (Musa) berkata, "Ini adalah 
tongkatku, aku bertumpu padanya, 
dan aku merontokkan (daun-daun) de- 
ngannya untuk (makanan) kambmgku, 
dan bagiku masih ada lagi manfaat 
yang lain." 

19. Dia (Allah) berfirman "Lemparkan- 
iahia wahai Musa!” 

20. Lalu (Musa) melemparkan tongkat 
itu, maka tiba tiba ia menjadi seekor 
ularyang merayap dengan cepat 

21. Dia (Allah) berfirman, “Peganglah ia 
dan jangan takut, Kami akan mengem 
balikannya kepada keadaannya semula, 

22 dan kepitlah tanganmu ke ketiak 
mu, niseaya ia keluar menjadi putih 
(bercahaya) tanpa cacat, sebagai muk 
jizatyang lain, 

23 untuk Kami perlihatkan kepadamu 
(sebagian) dari tanda tanda kebesaran 
Kami yang sangat besar 

24 Pergiiah kepada Firaun; dia benar 
benartelah melampaui batas." 

25. Dia (Musa) berkata. “Ya Tuhanku, 
lapangkanlah dadaku, 5 ' 1 

26 dan mudahkanlah untukku urusan- 
ku, 

27 dan lepaskanlah kekakuan dari li- 
dahku, 

28. agar mereka mengerti perkataanku, 

29 dan jadikanlah untukku seorang 
pembantu dari keluargaku, 

30 (yaitu) Harun, saudaraku 

31. teguhkanlah kekuatanku dengan 
(adanya) dia, 

32. dan jadikanlah dia teman dalam 
uru sanku, 

33 agar kami banyak bertasbih kepa 
da Mu, 

34 dan banyak mengingat Mu, 

35. sesungguhnya Engkau Maha Meli- 
hat (keadaan) kami 

36 Dia (Allah) berfirman, “Sungguh te¬ 
lah diperkenankan permintaanmu, wa 
haiMusa 1 

37 Dan sungguh, Kami telah memben 
nikmat kepadamu pada kesempatan 
yang lain (sebelum ini), 

57 1. Nabi Musa a s. memohon kepada Allah 
agar dadanya dilapangkan untuk meng 
hadapi Firaun yang terkenal sebagai seorang 
raja yang kejam. 


































































































314 20. Taha 

38. (yaitu) ketika Kami mengilhamkan 
kepada ibumu sesuatu yang ditlhamkan, 

39. (yaitu), letakkanlah dia (Musa) di 
da!am peti kemudian hanyutkanlah dia 
ke sungai (Nil), maka biarlah (arus) su- 
ngai itu membawanya ke tepi, dia akan 
diambil oleh (Firaun) musuh Ku dan 
musuhnya. Aku telah melimpahkan ke- 
padamu kasih sayang yang datang dari- 
Ku; 5 '' dan agar engkau diasuh di bawah 
pengawasan-Ku 

40. (Yaitu) ketika saudara perempuan- 
mu berjalan, lalu dia berkata (kepada 
keluarga Fir'aun), ’Bolehkah saya me- 
nunjukkan kepadamu orang yang akan 
memeliharanya? Maka Kami mengem 
balikanmu kepada ibumu agar senang 
hatinya dan tidak bersedih hati Dan 
engkau pernah membunuh sese- 
orang, 513 lalu Kami selamatkan engkau 
dan kesulitan (yang besar) dan Kami 
telah mencobamu dengan beberapa co- 
baan (yang berat), lalu engkau tinggal 
beberapa tahun di antara penduduk 
Madyan,™ kemudian engkau, wahai 
Musa, datang menurut waktu yang di- 
tetapkan, 

41. dan Aku telah memilihmu (menjadi 
rasul)untukdiri-Ku 

42. Pergilah engkau beserta saudara- 
mu dengan membawa tanda-tanda 
(kekuasaan)-Ku, dan janganlah kamu 
berdua lalai mengmgat Ku, 

43. pergilah kamu berdua kepada Fir¬ 
'aun karena dia benarbenar telah me- 
lampaui batas 

44. maka berbicaralah kamu berdua 
kepadanya (Firaun) dengan kata kata 
yang lemah lembut mudah mudahan 
dia sadar atau takut 

45. Keduanya berkata, 'Ya Tuhan kami 
sungguh, kami khawatirdia akan sege- 
ra menyiksa kami atau akan bertambah 
melampaui batas," 

46. Dia (Allah) berfirman, "Janganlah 
kamu berdua khawatir, sesungguhnya 
Aku bersama kamu berdua, Aku men- 
dengardan melihat." 

47. Maka pergilah kamu berdua kepa 
danya (Fir'aun) dan katakanlah, 'Sung 
guh. kami berdua adalah utusan Tuhan- 
mu, maka lepaskanlah Bani Israil bersa¬ 
ma kami dan janganlah engkau menyik 
sa mereka 5,5 Sungguh kami datang ke¬ 
padamu dengan membawa bukti (atas 
kerasulan kami) dan Tuhanmu Dan ke- 
selamatan itu dilimpahkan kepada orang 
yang mengikuti petunjuk. 

48. Sungguh telah diwahyukan kepa 
da kami bahwa siksa itu (ditimpakan) 
pada siapa pun yang mendustakan (ajar- 
an agama yang kami bawa) dan ber 
paling (tidak mempedulikannya)." 

49. Dia (Fir'aun) berkata, "Siapakah Tu¬ 
hanmu berdua, wahai Musa 7 " 

50. Dia (Musa) menjawab, "Tuhan kami 
lalah (Tuhan) yang telah memberikan 
bentuk kejadian kepada segala sesuatu, 
kemudian membennya petunjuk." 516 

51. Dia (Fir'aun) berkata, 'Jadi bagaima- 
na keadaan umat-umatyang dahulu?" 


572 Setiap orang yang memandang Natal 
Musa a.s akan me; asa kasih sayang kepada- 
nya 












c&lcil <i Xi-bl d\ @ ijr-ji ^ J-Ll ill Zj\ l\ 


/ > 


ry ^ 


kemudian peti da- letakkan- su- diwah- apa ibu ke- Kami keti- 

hanyutkanlah lam lah dia paya 38 yukan yang kamu pada wahyukan ka 

y 


jb si yy y i P'Jbs ji > T j* 

J ^dLis js3i <3 

dan Aku 
limpahkan 

^y>*> 


dan Aku bagi- dan bagi- musuh mengam- 

limpahkan nya musuh Ku bilnya 

•>»> ^ > 


ketepi/ aruslaut/ maka mem- laut/ da- 

pantai sungai bawanya sungai lam 

^ 9 . X&u y \y yy E ** < <■> 

{Jr?* @ ZsrcP 

saudara pe- berjalan keti- pengawas- atas dan supaya kapiu dari- kasih atas- 

rempuamnu ka 39 an-Ku dibuat/diasuh Ku sayang mu 

sejuk supa- ibu kd- maka Kami me- diameme- orang atas akutunjukkan apa- maka/lalu 

ya kamu pada ngembalikanmu liharanya kepadakalian kah ia berkata 

'i".' -"f. sf-n": | ^ rr 

kr 5 <£cz$>j cjt- EJu cXij jj 

beberapa dan Kami beri co- kesu- dan maka Kami me- sese- dan kamu bersedih dan mata- 

eobaan baan kepadamu sahan nyelamatkanmu orang membunuh hati tidak nya 


© "f e <yA* dis 

wahai ketetapan atas/ kamu kemu- Madyan pendu- dalam/ beberapa maka kamu 
40 Musa waktu menurut datang dian duk di antara tahun tinggal 




s's' »y y 


■ (j (3^1—: 


kalian ber- danja- doigan dansau- kamu pergilah untuk 

dua lalai nganlah ayat-2-Ku daramu 41 diri-Ku 


l^ ^ % Xjis @ U^> %\ ell X*'A 

[email perka- kepa- maka bicaralah telah mete- sungguh Fir‘aun kepa- pergilah ka- meng- da- 

embut taan danya kalian berdua 43 wati batas dia da lian berdua 42 ingat-Ku lam 

Ifi © 7 B 

atas dia bersege- bah- kami sungguh Tuhan keduanya dia atau dia mudah- 

kami ra menyiksa wa khawatir kami kami berkata 44 takut ingat mudahan 


dan Aku telah 
memilihmu 


I igi ililit •y Jls 0 JJ4 i>\ j\ 

dan Aku Aku men- beserta ka- amgguh kalian jangan- (Allah) dialebi hme- bah- atau 

melihat dengar lian berdua Aku khawatir lah berfirman 45 lewati batas wa 




m A. -1 Li 


o ~ 


<£. l^I © 

Israil Bani/ beserta rnakale- Tuhan dua orang sungguh makaka- maka kau berdua 

ketumnan kami paskanlah kamu utusan kami takanlah datangilah dia 46 


iameng- orang atas dankese- Tuhan dari dengan kami datang sesung- kalian menyik- dan 

ikuti lamatan kamu ayat/hikti kepadamu guhnya sa mereka jangan 




^s ^ } s' - y^s» s'^s y > ■>s' s' 

& jp y Qi y,\ js ti © 

ia men- oratig atas a 2 ab bahwa- kepada telah di- benar- sungguh petunjuk 

dustakan itu sanya kami wahyukan benar Kami 47 


A »y >w 

y*y 

Jli (§) 



Dia mem- yang 

Ixrikan 

Tuhan 

kami 

(Musa) 
berkata 49 

waliai 

Musa 

Tuhan ka¬ 
lian berdua 

\ 


^l % y t ys' 

y y y* 

Sx 1 ^ 


v 9 9 ->' y s< yy y y \ y / y"y y 

0^2Jl Jl Li Jli (S-XJs jr ajiii- $ 

dahulu kurun/ kea- maka ba- (Fir‘aun) Dia membe- kemu- kejadi- sesuatu tiap- 

51 umat-2 daan gaimana berkata 50 ri petunjuk dian annya tiap 


dania 

berpaling 











































































x®» Arf AX' ^ A -i A A G S S' „• »“"' •'» , A>» <j^ 

GO C^ - *^ “L$ C^? J Sr**^ *^"~£ *-5“ 


Dia dan Tuhan- sesat/ tidak kitab da- Tuhan- di sisi ilmu ten- (Musa) 
52 lupa tidak ku salah lain ku tang itu berkata 


^ - 4 xr //■ / V ^ S' S' * >}ys S’ Ss* _ ** 1 

JJ!5 ^L^*xu t£U-^3 p$^3 t}** 5 ?- ti'O" 

n Dia telah bebera- di da- untuk dan Dia men- terham- bumi untuk Dia telah yang 


dan Dia telah bebera- di da- untuk dan Dia men- terham- 

menurunkan pajalan lamnya kalian jadikanjalan par 


untuk Dia telah yang 
kalian menjadikan 




<JH 

Ol! 

«tfS * 

9 •» 

oi 

X-»xX 

W-k)' 

Jo 


& ^ 

s ui 

■> 

m a 

tnakan- 

aneka 

tumbiih- 

dari 

jodoh/ber- 

dengan- 

maka Kami 

air 

langit 

dan 

lab. 53 

iagam 

tumbuhan 


jenis-jenis 

nya 

keluarkan 

(hujan) 


^ 4 *i ^ u y 

pengeitian/ bagiorang sungguh yangde- pada sesung- binatang ter- dan gemba- 


dari- 

nya 


54 pikiran yangpunya adatanda-2 mikianitu 

, * / & s s' »x^ 


guhnya nak kalian 


lakanlah 


Jjilj xpAxJu jpOwali- 


dan sesung- 
guhnya 55 


C^yS^l hlisrl JlS © 44b <_>jS 3 I4-5 ul_j\ -eCljl 


agar kamu apakamuda- (Fir‘aun) 


mengusir kami tangkekami berkata 56 gan/menolak dustakan anya Kami miperlihatkan 

^ % S's'S 


4k~*. 


\ 3&Gi © 4A-4 11^,1 6* 




wahai 

Musa 


dengan si- 
hir kamu 


bumi/ne- dari 
geri kami 


serupanya/ dengan maka su ngguh kami 

sepertiitu sihir akan datan ;gkan padarnu 57 


tempat kamu dan kami kami me- tidak perjanjian/ 
tidak nyalahinya pertemuan 


dananta- antara makajadi- 

ra kamu kami kanlah 


* > >n, "i'i A' ftfs s> 

^4 013 pi p^y ob 


waktu 

pagi 


manusia dikum- dan 
pulkan agar 


raya pada 
hari 


peijanji- (Musa) sama/per- 

an kalian berkata 58 tengahan 


■ 1 . < r, 'A. ('"/■ >»'». y'' 

s-$j JL3 <ji p t>x£=> oyy (Jy* 


\s s> 


kepada ber- 
mereka kata 


dia kernu- tipu 
60 datang dian dayanya 


lahi dia me- 
ngumpulkan 


Fir‘aun maka berpaling 

meninggalkan 59 


L»'jjo 13 /uj j V pCl >j 


dengan 

siksaan 


maka Dia mem- 
binasakan kalian 


. > , > A s 


dan mereka di araara 
merahasiakan mereka 


mereka bantah-bantahan 

> 


atas/tei- 

hadap 

kalian meng- jangan- celakalah 

ada-adakan lah kalian 

Musa 

cs 

, s r, 

1 sSJo\ 


vlX- 

JdSJ 


mengada- 

orang 

gagaV 

dan 

i 61 

adakan 

yang 

rugi 

sungguh 


s 

1 9 1 1** 


o' £j j-ft> oj- 

keduanya akan agar keduanya benar-2kedu~ sungaih bah- mereka 

mengusir kalian ingin anya ahli sihir dua orang ini wa berkata 62 


percakapan 


lyiufrls ^£*11 p^CjW^i 2 ^ lot O* 

umi/n 
;ri kali 


maka kum- 
pulkanlab 


63 


yang uta- dengan jalan/'adat dan keduanya 
ma/baik kebiasaan kalian akanmenghapus 

X xX^-r. X"X ,-x »/x Hs 


dengan 

sihimya 


bumi/tie- dari 
geri kalian 


64 


di ata s! 
menang 

orang 

yang 

hari 

ini 

ber- 

untung 






dan berbaris datang- kemu- 
ungguh lah dian 


tipu daya 
kalian 


T. 

Vt 

rr 


yang waktu/ Kamimenge- dan Kami kemba- dankepa- Kami telah cip- 
lain kali luaikan kalian padanya likan kalian danya takan kalian 


dan dia eng- maka dia semn- ayat-2 dia telah Ka- [ s 



20. Taha 31* 

52 Dia (Musa) meniawab, ' Pengetahu- 
an tentang itu ada pada Tuhanku di 
dalam sebuah kitab (Lauh Mahfuz), 
Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa; 

53 (Tuhan) yang telah menjadikan 
bumi sebagai hamparan bagimu, dan 
menjadikan jalan jalan di atasnya bagi¬ 
mu dan yang menurunkan air (hujan) 
dari langit." Kemudian Kami tumbuh- 
kan dengannya (air hujan itu) berjenis- 
jenisaneka macamtumbuh-tumbuhan. 

54 Makanlah dan gembalakanlah he- 
wan-hewanmu Sungguh pada yang 
demikian itu, terdapattanda tanda (ke- 
besaran Allah) bagiorang yang berakal 

55. Darinya (tanah) itulah Kami men- 
ciptakan kamu dan kepadanyalah Kami 
akan mengembalikan kamu dan dari 
sanalah Kami akan mengeluarkan kamu 
pada waktu yang lain. 

56 . Dan sungguh, Kami telah memper- 
lihatkan kepadanya (Firaun) tanda- 
tanda (kebesaran) Kami semuanya, 517 
ternyata dia mendustakan dan enggan 
(menerima kebenaran). 

57 Dia (Firaun) berkata, 'Apakah eng 
kau datang kepada kami untuk meng¬ 
usir kami dari negeri kami dengan sihir- 
mu, wahai Musa? 

58 Maka kami pun pasti akan men 
datangkan sihir semacam itu kepada 
mu maka buatlah suatu perjanjian un¬ 
tuk pertemuan antara kami dan engkau 
yang kami tidak akan menyalahinya dan 
tidak (pula) engkau di suatu tempat 
yangterbuka “ 

59. Dia (Musa) berkata, "(Perjanjian) 
waktu (untuk pertemuan kami dengan 
kamu itu) ialah pada hari raya dan 
hendaklah orang-orang dikumpulkan 
pada pagi hari (duha)." 

60 Maka Fir'aun meninggalkan (tern 
pat itu) lalu mengaturtipu dayanya, ke¬ 
mudian dia datang kembali (pada hari 
yang ditentukan) 

61. Musa berkata kepada mereka (para 
pesihir), 'Celakalah kamu* Janganlah 
kamu mengada-adakan kebohongan 
terhadap Allah, nanti Dia membinasa 
kan kamu dengan azab.“ Dan sungguh 
rugi orang yang mengada adakan ke¬ 
bohongan. 

62. Maka mereka berbantah bantahan 
tentang urusan mereka dan mereka 
merahasiakan percakapan (mereka). 

63 Mereka (para pesihir) berkata, "Se- 
sungguhnya dua orang ini adalah pesi¬ 
hir yang hendak mengusirmu (FiTaun) 
dari negerimu dengan sihir mereka ber 
dua, dan hendak melenyapkan adat ke 
biasaanmu yang utama 

64 Maka kumpulkanlah segala tipu 
daya (sihir) kamu, kemudian datanglah 
dengan berbans, dan sungguh berun 
tung orang yang menang pada hari ini." 

513 Yang terbunuh adalah seorang bangsa 
Qibti yang sedang berkelahi dengan seorang 
Kan Israil sebagaimana yang dikisahkan da- 
lamAI Qasas (28): 15. 

514 NabiMusaa.s datang kenegenMadyan 
untuk melarikan dm, di Sana dia dimkahkan 
oleh Nabi Syu aib a.s. dengan salah seorang 
putrmya dan menetap beberapa tahun 
iamanya 













































































316 20. Taha 

65. Mereka berkata, Wahai Musa! 
Apakah engkau yang melemparkan 
(dahulu) atau kami yang lebih dahulu 
melemparkan?" 

66. Dia (Musa) berkata, 'Silakan kamu 
melemparkan!" Maka tiba-tiba tali-tah 
dan tongkat-tongkat mereka terbayang 
olehnya (Musa) seakan akan la rnera 
yapcepat, karena sihirmereka 

67. Maka Musa merasa takut dalam 
hatinya 

68. Kami berfirman, "Jangan takut! 
Sungguh, engkaulah yang unggul 
(menang) 

69 Dan iemparkan apa yang ada di 
tangan kananmu, mscaya ia akan me- 
nelan apa yang mereka buat Apa yang 
mereka buat itu hanyalah tipu daya pe 
sihir (belaka) Dan tidak akan menang 
pesihiritu, dari mana pun ia datang.'' 

70. Lalu para pesihir itu merunduk ber 
sujud, seraya berkata, 'Kami telah per- 
caya kepada Tuhannya Harun dan Musa" 

71. Dia (Fir'aun) berkata, "Apakah kamu 
telah benman kepadanya (Musa) sebe- 
lum aku memberi izin kepadamu? Se- 
sungguhnya dia itu pemimpinmu yang 
mengajarkan sihir kepadamu Maka 
sungguh akan kupotong tangan dan 
kakimu secara bersilang, dan sungguh, 
akan aku salib kamu pada pangkal po 
hon kurma dan sungguh, kamu pasti 
akan mengetahui siapa di antara kita 
yang lebih pedih dan lebih kekal siksa 
annya." 

72. Mereka (para pesihir) berkata, 'Ka¬ 
mi tidakakan memilih (tunduk) kepada¬ 
mu atas bukti bukti nyata (mukjizat), 
yang telah datang kepada kami dan 
atas (Allah) yang telah menciptakan ka¬ 
mi. Maka putuskanlah yang hendak 
engkau putuskan. Sesungguhnya eng 
kau hanya dapat memutuskan pada ke 
hidupan di dunia ini. 

73. Kami benar benar telah beriman 
kepada Tuhan kami, agar Dia mengam- 
puni kesalahan kesalahan kami dan 
sihir yang telah engkau paksakan kepa¬ 
da kami . Dan Allah lebih baik (pahala 
Nya) dan lebih kekal (azab-Nya)." 

74. Sesungguhnya barang siapa da¬ 
tang kepada Tuhannya dalam keadaan 
berdosa, maka sungguh baginya ada 
lah neraka Jahanam. Dia tidak matt (te¬ 
rns merasakan azab) di dalamnya dan 
tidak (pula) hidup (tidak dapat berto- 
bat) 

75. Tetapi barang siapa datang kepada 
Nya dalam keadaan beriman, dan telah 
mengerjakan kebajikan, maka mereka 
itulah orang yang memperoleh derajat 
yangtinggi(mulia), 

76. (yaitu) surga surga Adn, yang 
menggalir di bawahnya sungai-sungai, 
mereka kekal di dalamnya Itulah ba 
lasan bagi orang yang menyucikan diri. 

575 Bam Israil pada waktu mereka berada di 
Mesir adalah cF bawah perbudakan Firaun. 
Mereka dipekerjakan untuk mendirikan ba 
ngunan-bangunan yang besar dan kota-kota 
dengan kerja paksa. Maka Nabi Musa a.s. 
meminta kepada Fir'aun agar mereka di 
bebaskan 

576. Membenkan akai, insting (naluri), dan 
kodrat alamiah untuk kelanjutan hidupnya 
masing masing 



n 


ju © j\ ^ 'op 3 kis $ 3 yp ijk 


(Musa) melem- orang pertama/ kann bah- dan kamu akan bah- apa- wahai mereka 

berkata 65 parkan yang muIa-2 adalah wa apakah Iemparkan wa kah Musa berkata 


£r? ApJ SA liU S. 

iaber- seakan- sihir dari kepada- terkhayal/ dantongkat-2 tali-tali maka Iemparkan bah- 
jalan akania merdka nya (Musa) terbayang mereka mereka tiba-tiba oleh kalian kan 


A ^ 9 A 




sesungguh- kamu jangan- Kami 

nya kamu takut lah berfirman 67 


Musa 


takut dirinya da- maka 
* lam merasa 


66 






mereka sungguh meneka apa iaakan tangan ka- di apa danlem- 

perbuat hanyalah perbuat yang mendan nan kamu yang parkankh 


* S'S' y , 


bersujud tukang maka ter- dia dari 

sihir Iempar 69 datang mana 


sihir 


aku bah- sebe- kepa- kalian (Fir'aun) 

Izinkan wa turn danya beriman berkata 70 


dan 

Musa 


tangan-2 

kalian 


maka sungguh aku 
akan memotong 


sihir 


jar kalian 



i_ y 

diatas/ 

unggul 

kamu 

* > 

% 

tukang 

sihir 

tipu 

daya 

t:\ 

yis 

kami 

beriman 

mereka 

berkata 

Aa\ 

** 

sungguh 

dia 

p 

kepada 

kalian 


jlSil cr* ^3 




dan sungguh pohon 

kalian akan tabu klirma 


batang di dan sungguh aku yang dari dan kaki -2 

akan menyalib kalian berlainan kalian 


> / 


<3 u A i) ijife © C\% 13 tli 


dari telah datang apa atas kamimeng- tidak mereka dan siksaan lebih siapa di- 

kepadakami yang hormatimu akan berkata 71 kekal keras antamkita 


eJwA hw- 5 ]. Oil 

ini kamu me- sungguh putus- kamu apa maka pu- mencipta- dan bukti-bukti 

mutuskan hanyalah kan yang tuskanlah kan kami yang yang nyata 

(3$ CJ eii G G& d El © l c% yii 


kalian paksa- dan apa kesalahan-2 bagi agar Dia dengan Tu- kami sungguh 

kan ke kami yang kami kami ampuni ban kami beriman kami 72 


dunia 


ke- 

hidupan 


Ad olf b* CIp ija ybc. 




keadaan kepada datang barang sesung- 
berdosa Tuhannya siapa guhnya 73 


dan lebih 
kekal 


lebih 

baik 


dan 

Allah 


sihir 


dari 


atas- 

nya 


J3 0 % fe » $ 

- i— a — —, danba- dia dan dida- dia ti- neraka bagi- maka 

rang siapa 74 hidup tidak lamnya mati dak Jahanam nya sungguf 


sung- keadaan datang dan ba- 

guh beriman pada-Nya rang siapa 74 


> i. 


surga 


75 


yang 

tinggi 


tL, . 


derajat 


bagi 

mereka 


maka me¬ 
reka itulah 


kebajikan/ 

saleh 


dia 

bcramal 


© Sy iy 'jjr^ ot bA 


76 


suci/ orang balasan 
bcrsih 


dan 

itulah 


dtda- 

lamnya 


mereka 

kekal 


sungai- 

sungai 


bawah- dari 
nya 


mengalir 




kampwgsanharCors 





















































20. Taha 317 

77. Dan sungguh, telah Kami wahyu 
kan kepada Musa, "Pergilah bersama 
hamba hamba-Ku (Bam Israil) pada ma 
lam hari, dan pukullah (buatlah) untuk 
mereka jalan yang kenng di laut itu, ilB 
(engkau) tidak perlu takut akan tersusul 
dan tidak perlu khawatir (akan teng 
gelam)" 

78. Kemudian Firaun dengan bala ten- 
taranya mengejar mereka, tetapi mere 
ka digulung ombak laut yang meneng- 
gelamkan mereka 

79. Dan Fir'aun telah menyesatkan ka- 
umnya dan tidak memberi petunjuk 

80 Wahai Bani Israil! Sungguh, Kami 
telah menyelamatkan kamu dari mu~ 
suhmu, dan Kami telah mengadakan 
perjanjian dengan kamu (untuk ber- 
munajat) di sebelah kanan gunung itu 
(Gunung Sinai) dan Kami telah menu- 
run kan kepada kamu mann dan saliva 

81 Makanlah dari rezeki yang baik-baik 
yang telah Kami berikan kepadamu, 
dan janganlah melampaui batas, yang 
menyebabkan kemurkaan Ku memm- 
pamu. Barang siapa ditimpa kemurka 
an-Ku maka sungguh, binasalahdia. 

82 Dan sungguh, Aku Maha Pengam- 
pun bagi yang bertobat, benman dan 
berbuat kebajikan kemudian tetap da- 
lam petunjuk. 

83. Dan mengapa engkau datang lebih 
cepatdaripada kaummu, wahai Musa?" 
84 Dia (Musa) berkata, “Itu mereka se- 
dang menyusul aku dan aku bersegera 
kepada Mu, ya Tuhanku, agar Engkau 
rida (kepadaku). 1 ' 

85. Dia (Allah) berfirman, "Sungguh, 
Kami telah menguji kaummu setelah 
engkau tinggalkan, dan mereka telah 
disesatkan oleh Samiri." 

86 . Kemudian Musa kembali kepada 
kaumnya dengan marah dan bersedih 
hati. Dia (Musa) berkata, ’Wahai kaum- 
ku! Bukankah Tuhanmu telah menjanji- 
kan kepadamu suatu janji yang baik? 
Apakah terlalu lama masa perjanjian itu 
bagimu atau kamu menghendaki agar 
kemurkaan Tuhan memmpamu, me¬ 
ngapa kamu melanggar perjanjianmu 
dengan aku?" 

87. Mereka berkata, ’Kami tidak me¬ 
langgar perjanjianmu dengan kemauan 
kami sendiri, tetapi kami harus mem 
bawa beban berat dari perhiasan kaum 
(Fir'aun) itu, kemudian kami melempar 
kannya (ke dalam api), dan demikian 
pula Samin melemparkannya," 5 ' 9 

577. Yang dimaksud dengan tanda-tanda di 
sini ia!ah tanda-tanda kenabian Musa a.s. 
Pad a pertemuan Nabi Musa a.s. dengan Fir¬ 
aun ini yang diperlihatkan baru dua mukji- 
zat yaitu K.ngkai Nabi Musa a.s. menjadi ular 
dantangannya menjadi putih bercahaya. 

578 Memukul laut itu dengan tongkat. Lihat 
Asy-Syu'ara' ( 26 ): 63 

579 Mereka disuruh membawa perhiasan 
dari emas milik orang orang Mesir, lalu oleh 
Samiri dianjurkan agar perhiasan itu dilem- 
parkan ke dalam api yang telah dinyalakan- 
nya dalam suatu lubang untuk dijadikan pa- 
tung berbentuk anak sapi Kemudian mereka 
melemparkannya dan dnkuti pula oleh Samiri. 



























































318 20. Taha 

88 . kemudian (dari lubang api itu) dia 
(Samiri) mengeiuarkan (patung) anak 
sapj yang bertubuh dan bersuara 520 
untuk mereka, maka mereka berkata, 

' Inilah Tuhanmu dan Tubannya Musa 
tetapi dia (Musa) teSah lupa “ 

89. Maka tidakkah mereka memperha- 
tikan bahwa (patung anak sapi itu) ti- 
dak dapat memberi jawaban kepada 
mereka.. dan tidak kuasa menolak mu- 
daiat maupun mendatangkan manfaat 
kepada mereka? 

90 Dan sungguh, sebelumnya Harun 
telah berkata kepada mereka. "Wahai 
kaumku! Sesungguhnya kamu hanya 
sekadar diben cobaan (dengan patung 
anak sapi) itu dan sungguh, Tuhanmu 
ialah (Allah) Yang Maha Pengasih, maka 
ikutilah aku dantaatilah perintahku." 

91. Mereka menjawab, “Kami tidak 
akan meninggalkannya (dan) tetap me- 
nyembahnya (patung anaksapi) sampai 
Musa kembali kepada kami.' 

92 Dia (Musa) berkata. "Wahai Harun! 
Apa yang menghalangimu ketika eng- 
kau melihat mereka telah sesat, 

93. (sehingga) engkau tidak mengikuti 
aku 7 Apakah engkau telah (sengaja) 
melanggarperintahku?' 

94 Dia (Harun) menjawab, "Wahai 
putra ibuku! Janganlah engkau pegang 
janggutku dan jangan (pula) kepalaku. 
Aku sungguh khawatir engkau akan 
berkata (kepadaku), Engkau telah me 
meeah belah antara Bam Israil dan eng 
kau tidak memeliharaamanatku" 

95 Dia (Musa) berkata, 'Apakah yang 
mendorongmu (berbuat demikian) wa 
hai Samiri?” 

96. Dia (Samiri) menjawab “Aku me- 
ngetahui sesuatu yang tidak mereka ke- 
tahui, jadi aku ambil segenggam (tanah 
dari) jejak rasul 621 lalu aku meSempar- 
kannya (ke dalam api itu), demikianlah 
nafsuku membujukku.” 

97. Dia (Musa) berkata, "Pergilah kau! 
Maka sesungguhnya di dalam kehidup- 
an (di dunia) engkau (hanya dapat) 
mengatakan, Janganlah menyentuh 
(aku)’ 522 Dan engkau past! mendapat 
(hukuman) yang telah dijanjikan (di 
akhirat) yang tidak akan dapat engkau 
hindari, dan lihatlah tuhanmu itu yang 
engkau tetap menyembahnya. Kami 
pasti akan membakarnya, kemudian 
sungguh kami akan menghamburkan- 
nya (abunya) ke dalam laut (berserakan) 

98. Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, 
tidak ada Tuhan selain Dia Pengetahu- 
an-Nya meliputi segala sesuatu." 

520. LibatcatatanA/ A'raffJ): 148 

521. Yang dimaksud jejak rasul" di sini ada 
lah ajaran-ajarannya. Menurut paham ini Sa¬ 
miri mengambil sebagian ajaran Musa kemu¬ 
dian dilemparkannya ajaran-ajaran itu se¬ 
hingga dia menjadi sesat. Menurut sebagian 
mufasir, yang dimaksud "jejak rasul' ialah je¬ 
jak telapak kuda Jibnl a.s, artinya Samiri 
mengambil segumpal tanah dan jejaktelapak 
kuda itu lalu melemparkannya ke dalam lo- 
gam yang sedang dihancurkan sehingga lo 
gam itu berbentuk anak sapi yang menge¬ 
iuarkan suara. 

522 Agar Samiri hidup terpencil, sebagai 
hukuman di dunia. Dan sebagai hukuman di 
akhirat. dia akan ditempatkan di neraka. 


}<j 


/r 


£ i 


Xli 



HA ppiOvT JJ\ J\5 % 

. . 


!' I 

!-> jt- 


®§| 

1|| 

t) 


M 

rp 


4 ' »+■ 


9 




! ) 
S 


<§ ! 
jpi 

Iw 




4 . '•> 

(. r 


1 

It 


u: 




i % 


M 


M: 
■4 k' 
1 -1 


m 

M 






m 


W 

Si 


& 


tuhan kalian inilah maka me- bersuara bagi- jasad/ anak untuk maka dia me¬ 
reka berkata nya bertubuh lembu mereka ngeluarkan 

% y & sw <§> ins 

dania perkataarv kepada iamengem- bahwa mereka maka maka dia Musa dan 

tidak jawaban mereka balikan tidak perhatikan apakah tidak 88 melupakan tuhan 

1*16 b[j )jy£> aJs tfhykJ 


B: 


sebe- dari Harun kepada telah dan keirnn- * dan kemu- kepada memiliki/ 

lumnya mereka berkata sungguh 89 faatan tidak daratan mereka kuasa 


]y^b <>*y ] olj p. M 

danta- makaikuti- Yang Maha Tuhan dan dengan- kalian teiah sungguh wahai 

atilah lah aku Pemurah kalian sungguh nya diberi cobaan hanyalah kaumku 

cry 03 

la kembali se- orangyang atas- kamisela- tidak mereka 

i hingga bertekun nya lu/tetap akan berkata 90 

Vi -si SjC* U bxHri & 


penn- 

taltku 


& ^ ^ ^ 


kalian meng- bahwa mereka te- kamumeii- ke- mengha- apa wahai (Musa) 

ikutiaku tidak 92 lah sesat hat mereka tika langimu yang Harun berkata 91 


„ /sax. » ~ \ 


X ^ •* 


kepalaku 

dan 

jangan 

dengan 

janggutku 

kamu 

ambil 

ja¬ 

ngan 

wahai anak (Harun) perin- apakah kalian 

ibuku berkata 93 tahku mendurhakai 


i® 


» » 

, (J-S 



ai 

kamu 

menjaga 

dan 

tidak 

Israil 

Bani 

di an¬ 
tara 

kamubuat kamu bah- akutakut/ 

perpecalian berkata wa khawatir 

sungguh 

aku 

> 

< / 

JU 



dtLL a jfi 0 

a? 

aku 

melihat 

(Samiri) 

ba-kata 

95 

wahai 

Samiri 


percakapanmu/ maka (Musa) 

maksudmu apakah berkata 94 

peikata- 

anku 


sl£> 




rasul 

bekas/ dari 

segeng- 

maka aku 

dengan- 

mereka 

tidak apa yang 


jejak 

gam 

menggenggam 

nya 

melihat 



U 



. S>■ " 

L43X_Ji 

(Musaj 

diriku/ 

bagiku/ 

menggoda/ 

dan demi- 

lalu aku me- 

berkata 

96 nafsuku 

kepadaku 

membujuk 

kianlah 

letnparkannya 


till cy^-y cjyu 

bagi- dan menyentuh ja- kamu me- bah- ke- da- bagi- makase- pergilah 

mu sungguh ngan ngatakan wa hidupan lam mu sungguhnya kamu 




atasnya kamu yang tuhan- ke- dan kamu me- tidak pajanjian/ 

tetap mu pada lihatlah nyalahinya aneaman 


© lis jdi j (dija jj iTd 


sungguh 

hanyalah 97 


berham- 

buran 


laut ke sungguh kami akan kemu- sungguh akan 

dalam hamburkan dia dian kami bakar dia 


2) *^1 iil *5 ail 


luas/ Dia melain- tuhan tidak yang Allah Tuhan 
meliputi kan ada kalian 



KQmpanmfjnnah.org 





















































fiyt 




Kami 


Aj 13^ 

dan telah 

sungguh lalu 

P’y' 

A 

sung- 

guh 

C JK 

apa cerita 
yang 

at 

dari atas- 

mu 

Kami 

kisahkan 

- > »•" 

dli 

S' 



0 C 


vt aijt Mi 

—- I 

: 


. =*■ 

\jJ====>l 


beban/ 

dosa 

kiamat 

pada membawa/ maka sung- darinya 

hari memikul guh dia 

berpaling 

barang 

siapa 

peringatan/ 
99 pelajaran 

> 

b 

t* 

© yA: 

}y- r 1 

SLj 

& 

auk© 

ditiup 

hari 

beban 

101 

kiamat hari bagi 

mereka 

dan sangat 
bumk 

di da 
lamnya 

mereka 

kekal 100 


■»><W '2 •'lit 

|^| *?L<L3 AbjP _Jy^au I 


S> j^i 


mereka 

berbisik-bisik 


mata pada orang-orang dan Kami akan sang- 

102 kelabu hari itu yang berdosa kumpulkan kakala lam 


4 


-* >' 


4& ii ^ cl jaa ^ si ^ 


berkata ke- mereka dengan lebih me- Kami sepuluh mela- kalian tidak- diantara 

tika katakan apayang ngetahui 103 inkan berdiam lah mereka 


JQJ 

¥ 

" 

0 C*ji 

Vi 

gunung- 

ten- 

dan mei’eka a- 

N sehari 

mela- kalian 

gunung 

tang 

kan menanyaimu 

104 

inkan berdiam 


V. ^ * s' 

LJl^za^ 

£ii 


© UlA 

Dj 

-> 

/ JH 


tanah 

bumi 

maka Dia akan 

sehancur- 

Tuhan- 

akanmenghan- 

maka ka- 

106 datar 

kosong 

membiarkan 

105 haneumya 

ku 

curkannya 

takanlah 



s’ 

«L *** < 

—it* 

© 




cSP 

** 

penyeru 

mereka 

mengikuti 

pada 

hari itu 107 

yang dan 

tinggi tidak 

yang 

rendah 

di dalam/ 
padanya 

kalian 

lihat 

ti¬ 

dak 

CZ 

bisikan 

YJ. 

ke- kamu 

cuali dengar 

vi ^ 

maka kepada Yang 
tidak Maha Pemurah 

semua 

suara 

w 45. * 

dan khusyu 
merendah 

k/ bagi- 
i nya 

a? 

beng- 

kok 

V 

tidak 


✓ ft'' 

Jill ” 1 






k 
d 

■£ ^ lij U ^ 


>> 


den^m- mereka 

Nya meliputi 


dan bdakang danapa hadapan dian- apa Diame- perka- 

tidak mereka yang mereka tara yang ngetahui 109 taan 




b* ^SU- Aj JyiA\ Cj?A- ^ 


orang rugi dan Yang Ber- kepada semua dan ilmu 

vang snngguh diriSertdiri Yang Hidup wajah tunduk 110 


' y . 2 , ti ^ 9 4 *'' rf^'S r it" 't" 

dari menger- dan ba- 




> 


maka beriman dan/se- kebajikan 
tidak dang ia 


bahasa Al-Qur’an Kami telah me- dan demi- 
Arab nurunkannya kianlah 


pengu- 


© \6i c^J.4 d OVCS rviU 


I ' 

penngatan/ bagi ia 

113 pengajaran mereka memberi 


bertakwa mereka ancaman 


111 

keza¬ 

liman 

membawa/ 

memikul 

vj 

Ui 

> i - 

dan 

tidak 

keza¬ 

liman 

ia merasa 
khawatir 

✓ 

o- 

*13 

s' 

S*" ss 

dari 

di da¬ 
lamnya 

dan Kami te¬ 
lah jelaskan 




ampahgsahndh.org 


20. Taha 319 

99. Demikianlah Kami kisahkan ke- 
padamu (Muhammad) sebagian kisah 
(umat) yang telah lalu, dan sungguh, 1 e 
lah Kami benkan kepadamu suatu pen¬ 
ngatan (Al Qur’an) dari sisi Kami 
100 Barang siapa berpahng darinya 
(Al Qur’an), maka sesungguhnya dia 
akan memikul beban yang berat (dosa) 
pada hari kiamat 

101. mereka kekal di dalam keadaan 
itu Dan sungguh buruk beban dosa itu 
bagi mereka pada hari kiamat, 

102 pada hari (kiamat) sangkakala di- 
tiup (yang kedua kali) 523 dan pada hari 
itu Kami kumpulkan orang-orang yang 
berdosa dengan (wajah) biru muram, 
103. mereka saling berbisik satu sama 
lain, "Kamu tinggal (di dunia) tidak lebih 
dari sepuluh (hari)." 

104 Kami lebih mengetahui apa yang 
akan mereka katakan, ketika orang 
yang paling lurus jalannya 52 ’’ mengata- 
kan, "Kamu tinggal (di dunia), tidak 
lebih dan sehari saja.” 

105. Dan mereka bertanya kepadamu 
(Muhammad) tentang gunung gunung, 
maka katakanlah, "Tuhanku akan meng- 
hancurkannya (pada hari kiamat) se- 
hancur-hancurnya, 

106 kemudian Dia akan menjadikan 
(bekas gunung gunung) itu rata sama 
sekali, 

107 (Sehingga) kamu tidak akan me- 
lihat lagi ada tempat yang rendah dan 
yang tinggidi sana." 

108. Pada hari itu mereka mengikuti 
(panggilan) penyeru (malaikat) tanpa 
berbelok-belok (membantah), dan se¬ 
mua suara tunduk merendah kepada 
Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga 
yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. 

109. Pada hari itu tidak berguna syafa- 
at (pertolongan). kecuali dari orang 
yang telah diberi izin oleh Tuhan Yang 
Maha Pengasih, dan Dia ridai perkata 
annya. 

110 Dia (Allah) mengetahui apa yang 
di hadapan mereka (yang akan terjadi) 
dan apa yang di belakang mereka (yang 
telah terjadi) sedang ilmu mereka tidak 
dapat meliputi ilmu Nya 

111 Dan semua wajah tertunduk di 
hadapan (Allah) Yang Hidup dan Yang 
Berdiri Sendiri Sungguh rugi orang yang 
melakukan kezaliman. 

112. Dan barang siapa mengerjakan 
kebajikan sedang dia (dalam keadaan) 
beriman maka dia tidak khawatir akan 
perlakuan zalim (terhadapnya) dan tidak 
(pula khawatir) akan pengurangan 
haknya 

113 Dan demikianlah Kami menurun- 
kan Al Qur an dalam bahasa Arab, dan 
Kami telah menjelaskan berulang-ulang 
di dalamnya sebagian dan ancaman, 
agar mereka bertakwa, atau agar (Al- 
Quran) itu memberi pengajaran bagi 
mereka 


523 Tiupan sangkakala yang kedua, yaitu 
tiupan untuk membangkitkan manusia dan 
kubumya atau menghidupkannya kembali. 
524. Orang yang lurus pikirannya atau amal- 
nya di antara orang yang berdosa. 











































320 20.Taha 

114. Maka Mahatinggi Allah Raja yang 
sebenar-benarnya Dan janganlah eng- 
kau (Muhammad) tergesa-gesa (mem 
baca) Al Quran sebelum selesai diwah- 
yukan kepadamu, 525 dan katakanlah, "Ya 
Tuhanku.tambahkanlah ilmu kepadaku" 
115 Dan sungguh telah Kami pesan- 
kan 526 kepada Adam dahulu tetapi dia 
lupa dan Kami tidak dapati kemauan 
yang kuat padanya. 

116, Dan (ingatlah) ketika Kami ber 
firman kepada para malaikat, "Sujud 
lah kamu kepada Adam!" Lalu mereka 
pun sujud kecuali Iblis, dia menolak 
117 Kemudian Kami berfirman, “Wahai 
Adam! Sungguh ini (Iblis) musuh bagi- 
mu dan bagi sstrimu, maka sekali-kali 
jangan sampai dia mengeluarkan kamu 
berdua dari surga, nanti kamu celaka. 

118. Sungguh, ada (jaminan) untukmu 
di sana, engkau tidak akan kelaparan 
dan tidak akan telanjang, 

119. dan sungguh, di sana engkau 
tidak akan merasa dahaga dan tidak 
akan ditimpa panas matahari." 

120. Kemudian setan membisikkan (pi- 
kiran jahat) kepadanya, dengan ber 
kata, "Wahai Adam! Maukah aku tun- 
jukkan kepadamu pohon keabadian 
(khuldi) dan kerajaan yang tidak akan 
binasa?" 

121 Lalu keduanya memakannya, lalu 
tampaklah oleh keduanya aurat mereka 
dan mulailah keduanya menutupinya 
dengan daun-daun (yang ada di) surga, 
dan telah durhakalah Adam kepada Tu- 
hannya, dan sesatlah dia. 527 
122, Kemudian Tuhannya memiiih 
dia, 528 maka Dia menerima tobatnya 
dan memberinya petunjuk. 

123 Dia (Allah) berfirman, "Turunlah 
kamu berdua dari surga bersama-sama, 
sebagian kamu menjadi musuh bagi 
sebagian yang lam, Jika datang kepada 
mu petunjuk dari-Ku, maka (ketahuilah) 
barang siapa mengikuti petunjuk-Ku, 
dia tidak akan sesat dan tidak akan 
celaka, 

124. Dan barang siapa berpaling dari 
peringatan-Ku, maka sungguh, dia 
akan menjalani kehidupan yang sempit, 
dan Kami akan mengumpulkannya pa- 
da hari kiamat dalam keadaan buta “ 
125 Dia berkata, "Ya Tuhanku menga 
pa Engkau kumpulkan aku dalam ke¬ 
adaan buta, padahal dahulu aku dapat 
melihat?" 


5 25 Nabi Muhammad saw. dilarang oleh 
Allah menirukan bacaan Jibril a.s. kalimat de- 
mi kalimat sebelum Jibril a.s. selesai mem- 
bacakannya, agar Nabi Muhammad saw. 
menghafa! dan memahami betul-betul ayat 
yangditurunkan. 

526 Pesan Allah ini tersebut dalam Al- 
Baqarah(2 ) 35. 

5 27 Yang dimaksud "durhaka" disini ialah 
melanggar larangan Allah karena lupa. tidak 
sengaja , sebagaimana disebutkan dalam ayat 
115 surah ini. Dan yang dimaksud 'sesat" 
ialah mengikuti apa yang dibisikkan setan, 
Kesalahan Adam a.s meskipun tidak begitu 
besar menurut ukuran manusia biasa sudah 
dinamai durhaka dan sesat karena tingginya 
martaba! Adam a.s. dan untuk menjadi 
teladan bagi orang besar dan pemimpin- 
pemimpin agar menjauhi perbuatan- 
perbuatan yang terlarang, bagaimanapun 
kecilnya. 


*» 


M ! 


w 


CP 

Mi 


€ i 


I r. 

* ' , )< > >: /f. 

O' J'-*® cC o\j —Xj <3^' 


bah- sebe- 
wa lum 

dari 

dengan 

Al-Qur’an 

kalian 

tergesa-2 

dan 

jangan 

sebe- 

namya 

Raja 

Allah 

maka 

Mahatinggi 




Cl c- 

9 , » 

aX 

- i 


tsS. 


»> 

' •» S 

teiahKami 

janjikan 

dan 

sungguh 

114 

ilmu 

tambahkan 

kepadaku 

Tuhan- 

ku 

dankata- 

kanlali 

rnewah- 

yukannya 

kepa- 

damu 

disele- 

saikan 


Uis 3l j 

Kami dan 


'GJi a pj U p 31 


kemauan baginya/ Kami dan 
% ' berkata ketika 115 yang kuat padanya dapati tidak dia lupa dahulu 

, ,'T) : - -- • 


maka «ebdum/ dari Adam ke¬ 
pada 


Si 

& 

fcV 

w 

( Y: 

M 


m 


Jo Xj. O 


>> 


- "S' 


ia enggan/ 
menolak 

Iblis 

ke- maka mere- 

aiali ka bersujud 

kepada 

Adam 

bersujud- 
lah kalian 

kepada para 
malaikat 


Ss- 

y* 

yS't ''ft 

di] jap 

Ui 

^ 1 

ol 

S»£* r y^s. 

Uius (§p 

ia mengeluarkan 
kalian berdua 

maka 

janganlah 

dan bagi bagi- musuh 

isterhnu mu 

ini 

sesung- wahai 
guhnya Adam 

maka Ka¬ 
mi berkata 116 




S* s' 


qgj <Ss*i X? vjj rjr Xl till ol Sg) 

kamu te- dan di da- kamu ke- untuk bagi sesung- maka kalian surga dan 

118 lanjang tidak lamnya laparan tidak kamu guhnya 117 menjadi celaka 


4_Jj, X (J^ai X_y IjZs X 

kepa- maka membisik- kamu kena dan di da- merasa tidak dan sung- 

danya kan pikiran jahat 119 panas matahari tidak lamnya dahaga guhkamu 

danke- kekal pohon atas akutunjnkkan apakah/ wahai iaber- setan 

rajaan kepadamu maukah Adam kata 

l<*f''' \'/\ 9 <<. << Y' 

Uh-g-j I jsuj U-i OXS yV* 


dan keduanya 
mulai berbuat 


aurat ke- 
duanya 


bagi ke- maka 

duanya tampak 


dari maka kedua¬ 
nya nya memakan 


120 


. . s' » 




'U 

binasa tidak 


s' * 1 " 1 '' 


maka se- Tuhan- Adam dan 

121 satlahdia nya durhaka 


surga 


daim dari atas ke¬ 

duanya 


keduanya 

menutupi 



^m) 

l <v 

ft 

s' *. 

C>ti 

dari pa- tisrunlali ka- (Allah) 


dan Dia mem- atas- 

maka Dia te- 

danya lian berdua berfirman 

122 

beri petunjuk nya 

rima tobat 

^ s is »A' 

> 


»s. 


(t' > r 


* s, 

memi- kemu- 

lihnya dian 


sebagian semuanya/ 

kalian ba-sama-2 


petunjuk dari-Ku 


datang ke- maka ada- musuh bagi sebagi- 

pada kalian pun/jika an yang lain 


Os' * s's' *1 ^ \ S' ~i 

c? cytp -£P Xj <3 — 

dari iaber- dan ba- celaka dan dia dialer- makati- petun- mengi- makaba- 

paling rang siapa 123 tidak sesat dak akan juk-Ku kuti rang siapa 


\ »s s' 


S' S'S S ^ 


14 . z'y ' -,r * > 

1 J*yL 6 4 } Oy (SjJisss* j 


kiamat 


hari dan kami akan sulit/ 
kumpulkan dia sempit 


peng- baginya maka 
hidupan sungguh 


peringat- 

an-Ru 


@ .5*, ^ >*$S ' 'll- 1 »‘T 

jp 1 oj uS 


seorang adalah dan sesung- buta Engkau kum- meng- Tuhan- dia 
125 yang melihat aku guhnya pulkanaku apa ku berkata 124 


buta 


















































































20. Taha 321 

126. Dia (Allah) berfirman, "Demikian- 
lah, dahulu telah datang kepadamu 
ayat-ayat Kami dan kamu mengabai 
kannya jadi begitu (pula) pada hari ini 
kamudiabaikan." 

127. Dan demikianlah Kami membalas 
orang yang melampaui batas dan tidak 
percaya kepada ayat-ayat Tuhannya 
Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat 
dan lebih kekai 

128 Maka tidakkah menjadi petunjuk 
bagi mereka (orang orang musyrik) be- 
rapa banyak (generasi) sebelum mereka 
yang telah Kami binasakan, padahal 
mereka melewati (bekas bekas) tempat 
tinggal mereka (umat umat itu)? Sung¬ 
guh pada yang demikian itu terdapat 
tanda-tanda fkekuasaan Allah) bagi 
orangorang yang berakal. 

129. Dan kalau tidak ada suatu ke- 
tetapan terdahulu dari Tuhanmu serta 
tidak ada batas yang telah ditentukan 
(ajal), pasti (siksaan itu) menimpa 
mereka. 

130 Maka sabarlah engkau (Muham¬ 
mad) atas apa yang mereka katakan 
dan bertasbihlah dengan memuji Tu¬ 
hanmu, sebelum matahari terbit, dan 
sebelum terbenam; dan bertasbihlah 
(pula) pada waktu tengah malam dan di 
ujung siang hari agar engkau merasa 
tenang 

131. Dan janganlah engkau tujukan 
pandangan matamu kepada kenikmat- 
an yang telah Kami berikan kepada be- 
berapa goiongan dari mereka (sebagai) 
bunga kehidupan duma agar Kami uji 
mereka dengan (kesenangan) itu. Karu- 
niaTuhanmu lebih baikdan lebih kekai. 

132 Dan penntahkanlah keluargamu 
melaksanakan salat dan sabar dalam 
mengerjakannya Kami tidak meminta 
rezeki kepadamu, Kamilah yang mem- 
ben rezeki kepadamu Dan akibat (yang 
baik di akhirat) adalah bagi orang yang 
bertakwa. 

133. Dan mereka berkata 'Mengapa 
dia tidak membawa tanda (bukti) ke¬ 
pada kami dari Tuhannya?" Bukankah 
telah datang kepada mereka bukti 
(yang nyata) sebagaimana yang terse- 
but di dalam kitab-kitabyang dahulu? 

134. Dan kalau mereka Kami binasa¬ 
kan dengan suatu siksaan sebelumnya 
(AI Quran itu diturunkan), tentulah 
mereka berkata "Ya Tuhan kami, 
mengapa tidak Engkau utus seorang 
rasul kepada kami sehingga kami 
mengikuti ayat ayat-Mu sebelum kami 
menjadi hina dan rendah?" 

135. Katakanlah (Muhammad), "Ma- 
sing masing (kita) menanti, maka nanti- 
kanlah olehmu! Dan kelak kamu akan 
mengetahui, siapa yang menempuh 
jalan yang lurus, dan siapa yang telah 
mendapat petunjuk." 


528 Allah memilih Nabi Adam a s. untuk 
menjadi orang yang dekat kepada-Nya. 











































































322 21. Al-Anbiya’ 


AL-ANBIYA’ 

Surah ke - 21 

112 ayat, Makkryyah 


JUZ17 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1. Teiah semakin dekat kepada manusia 
perhitungan ama! mereka, sedang me- 
reka dalam keadaan lalai (dengan du- 
nia) berpalmg(dariakhirat). 

2. Setiap diturunkan kepada mereka 
ayat ayat yang baru dari Tuhan, mereka 
mendengarkannya sambil bermain- 
main, 

3. hati mereka dalam keadaan lalai Dan 
orang-orang yang zalim itu merahasia- 
kan pembicaraan mereka, "(Orang) ini 
(Muhammad) tidak lain hanyalah se~ 
orang manusia (juga) seperti kamu. 
Apakah kamu menerimanya (sihir itu)“ 9 
padahal kamu menyaksikannya? 1 

4 Dia (Muhammad) berkata "Tuhanku 
mengetahui (semua) perkataan di la 
ngit dan di bumi dan Dia Maha Mende- 
ngar, Maha Mengetahui!" 

5. Bahkan mereka mengatakan, '(A 
Qur’an itu buah) mimpi mimpi yang ka- 
cau, atau hasil rekayasanya (Muham 
mad) atau bahkan dia hanya seorang 
penyair cobalah dia datangkan kepada 
kita suatu tanda (bukti), seperti halnya 
rasul rasulyangdiutusterdahulu 

6 . Penduduk suatu negeri sebelum me¬ 
reka, yang teiah Kami binasakan, mere¬ 
ka itu tidak beriman (padahal teiah Ka¬ 
mi kirimkan bukti). Apakah mereka 
akan beriman? 

7 Dan Kami tidak mengutus (rasul-ra- 
sul) sebelum engkau (Muhammad), 
melainkan beberapa orang laki-laki 
yang Kami beri wahyu kepada mereka, 
maka tanyakanlah kepada orang yang 
berilmu.jika kamu tidak mengetahui. 

8. Dan Kami tidak menjadikan mereka 
(rasul-rasul) suatu tubuh yang tidak me- 
makan makanan, dan mereka tidak (pu¬ 
la) hidupkekal. 

9. Kemudian Kami tepati janj' (yang 
teiah Kami janjikan) kepada mereka 
Maka Kami seiamatkan mereka dan 
orang-orang yang Kami kehendaki, dan 
Kami binasakan orang-orang yang me- 
lampaui batas 

10. Sungguh teiah Kami turunkan ke 
padamu sebuah Kitab (Al-Qur'an) yang 
di dalamnya terdapat peringatan bagi 
mu Maka apakah kamu tidak mengerti 7 


S29 Maksud s hir di sini lalah ayat ayat Al 
Qur'an. 









'/ 

w 

rr 

XX 


m 


*■€ 

• m & 


m 


I k 


i-ap- 


m 

m 


ft 


m 


V tf 
1© 


© 

c ^ 

* 9 D» 

Ak—A-C- 

t 9> S' 

si 


S S' S''9 

1 

beipaling 

kelalaian 

dalam dan 

mereka 

perhitung- * 
anmerdca 

bagi teiah 

manusia dekat 

>✓ 

*, 


> **» » ^5 

S- p-fctJ 

Di 

9 <# 

ot 

Y Y 

dan 

mereka 

mereka mende¬ 
ngarkannya 

mela- yang Tuhan 

inkan bam mereka 

dari peringat- 

an/ayat 

dari 

datang kepa- tidak 
d a mereka 


cgiSl 



YJi ( 

$ 

(mereka) 

zalim 

orang-2 

yang 

pembi- 

earaan 

dan mereka 
merahasiakan 

hati-2 dalam 

mereka kelalaian 


(mereka) 

2 main-2 




j Vj, Ja 

dan/pada- sihir maka ap; 

hal kalian kalian da 


maka apakah 
kalian datang 


seperti 

kalian 


seorang melainkan/ ini 
manusia hanyalah 


apa¬ 

kah 


Mv -ch'' 'X * y'„v. >'i»" s' v s'-* 

ufjj "j vy 

i 1 




dan 

bumi 


langit di perka- menge- Tuhan- dia 

taan tahui ku beikata 3 


kalian 

melihat 




"St. / »s 


s' % ^ ^ 


bah- inimpi- 

kan mimpi 




v 

campur mereka bahkan Maha Maha dan 

aduk/kacau mengatakan 4 Mengetahui Mendengar Dia 


3 


SjSjSfl JJ iU (4# Jc& Jk 


(rasul-rasul) 

terdahulu 

diutus sebagai- dengan 

mana ayat 

maka datangkan 
darinya pada kita 

seorang 

penyair 

dia bah- di ada- 

kan adakannya 

s' £ Y 

(mereka) 

beriman 

"Q&Z 

maka apa- Kami teiah mem- 
kah mereka binasakannya 

sesuatu dari 

negeri 

sebelum 

mereka 

» s'sX 

yang 

beriman 

L 0 

iidak 

ada 5 


ft fpj & 1 X 31 <? 

ahli makatanya- kepada Kami beri orang-2 melain- sebelum Kami dan 

kan oleh kalian mereka wahyu lelaki kan kamu mengutus tidak 6 


*>> )Tss \ss 




tubuli- 

tubuh 


1 I/'V' 


c 


-5 JS3 oij 


Kamijadi- dan 

kan mereka tidak 7 


(kalian) tidak kalian jika 
mengetahui 


hi £=>&\ 

ilmu 


y s yr {©! (jrUk^- b»j ^LaJall Dyti====»L \ 

Drang-orang adalah dan 
yang kekaf mereka tidak 


mereka 


dian 8 


mereka ti- 

memakan dak 


© 

‘“s'S 

s' » S» s',. 

£2 

9 sS 

o*J 

*> y 


orang-2 yang 

dan Kami 

Kami 

dan 

maka Kami sela- 

9 

melampaui batas 

binasakan 

kehendaki 

orang yang 

matkan mereka 



^*^2' StS'S 

Jil 



kalian beraka!/ makaapa- peringatan di dalam- sebuah kepada Kami teiah sesung- 

10 memaliami kah tidak bagi kalian nya kitab kalian menurankan guhnya 
















































































































** %* l 







^ &y s' y V's *''%S*# y y » y y * y 9 y ''’ ^ »“‘'y 

IS J$ Ia Jui) bLiilji 5»JUs cJ& 4»_J^ <St b-*-** 3 ^Sj 

kaum sesudahnya dan Kami zalim ada- negeri- dari Kami telab dan bera- 

(meteka itu) tumbuhkan lab ia negeri binasakan pa banyal 

s&k ^y S -V/ c y / %y ^y y *~yyy - y \ 

0 £ p, U £6 \y*\ Ds © 


mereka lari 
12 tergesa-gesa 

>7? 7 


dari- me- tatkala/ hukuman/ mereka maka 

nya reka tiba-2 azab Kami merasakan setelah 


yang 

lain 


fS 3 ^ 76 j 3 J\ C Jl \y*p\j \y&J ^ 

supaya dantempat dida- kalian hidup apa ke- dankem- kalian lari jangai 

kalian tinggal kalian lamnya mewah yang pada balilah tergesa-2 lab 

y ,/ S At*. s', , ,1 S , is 0?. s' >S * 

s_iAb> cJjj L6 (u*) £j^A3> li) b\, bdj^j lyli 

itulah/de- bembab maka orang-; 

miktanlah tidakiah 14 yang zal: 

l£2X Cj © cyjJL 

-y •* y y 


>>S 


itulah/de- bembab maka oratig-2 adalah sung- aduhaice- mereka 

miktanlah tidakiah 14 yang zalim 


guhkami lakakarai berkata 13 

V ^ 


(kalian) 

ditanya 




Kami men- dan 
ciptakan tidak 


15 


padam/tak da- 
pat hidup lagi 


f.* ' •> <Y" 

(3 s * 

ketam/ Kamijadi- sehingga seruan/kelu- 

tuai kan mereka han mereka 


j&uj ^7)1 J3 I©) Cj £L*Jlh 


syS y' s,st s 


perm a- Kami me- su- 
inan ngambil paya 

Kami meng¬ 
hendaki 

seki- 

ranya 

bermain- antara dan 

16 main keduanya apa-2 

dan 

bumi 

langit 


JS> ^ 

c3Aas 

y 

& 


61 bi! 

**yy 

62 

> ) ^y'Z 

A. 

dengan 
yang hak 

Kami me- 
lempaTkan 

bahkan/ 

tetapi 

17 

berbuat Kami jika sisi 

adalah Kami 

dari 

tentu Kami 
mengambil 

s £ C 

6 

y 

a * 

P. 

s '•i ys (> ' 

M S 

kalian 

menyifatkan 

dari apa 
yang 

keee- 

lakaan 

dan bag 
kalian 

2 lenyap dia maka inenghan- 

(batil) ia euikannya 


1 1 

#$ 


ojjSsx^ <>t? «£»>-■—)« <J b* As (£ 






mereka 

sombong 


ti- di sisi-Nya dan sia- 
dak (malaikat) pa yang 


dan 

bumi 


langit 


9 y 

(<s 


6 s 

As 


siapa 

dan ba- 


saja 

gi-Nya 

18 


J0\j 0\ S£©2 © ojr^>cS4 0 fGiU & 


*SJ- 






7 


dan 

siang 

malam 

mereka 

bertasbih 


mereka me- 

19 rasa letih 

dan 

tidak 

menyem¬ 

bah-Nya 

dari/ 

untuk 

' »> y? 

»> 

jV-A 


s *» 

62 


^ © 

QXMi 

y 

V 

dapat meng- 
hidupkan 

mereka 

bumi 

dari 

tuhan- mereka 

tuhan mengambil 

ataukah 

20 

mereka diam/ 
henti-hentinya 

ti¬ 

dak 




0>j aijl <j*wS bjui ail *7j a_^l od $ 

21 

iSi 


Arsy Tiiban/ Allah makaMa- tentu keduanya Allah se- tuhan- diantara ada seki- 

Pemelibara hasuci rasak binasa lain tuhan keduanya ranya 21 




X Jt. S 


atau- 

kali 23 


mereka a- 
kan ditanya 


dan/tetapi Dia dari apa Dia di- ti- 
mereka berbuat yang tanya dak 22 


mereka 

sifatkan 


dari apa 
yang 


x '-zy-y > yy ; — -»> » \y. r 

<S* 3 ^ ^Kiut£> ^>La a^],l ajyj 7-0^1 


. / 








bersa- orang- peri- 
maku orang ngatan 


bukti-2 

kalian 


imjukkan/ kata- tuhan- selain- 
kemukakan kanlah tuhan Nya 


<„> *£ *>< H'u 0 /£*?! r & C~ •' ^y 


24 


orang-2yang 'maka yang (mereka) tidak kebanyakan bahkan/ sebe- orang- danper- 
berpaling mereka liak mengetahui mereka tetapi lumku orang ingatan 




dari mereka i I 
mengambil • 




21. Al-Anbiya’ 323 

11. Dan berapa banyak (penduduk) ne¬ 
geri yang zalim yang telah Kami binasa¬ 
kan, dan Kami jadikan generasi yang 
lain setelah mereka itu (sebagai peng- 
gantinya) 

12. Maka ketika mereka merasakan 
azab Kami, tiba-tiba mereka melarikan 
din dari (negerinya) itu 

13. Janganlah kamu lari tergesa-gesa; 
kembalilah kamu kepada kesenangan 
hidupmu dan tempat tempat kediam- 
anmu (yang baik), agar kamu dapat 
ditanya 

14. Mereka berkata, "Betapa celaka ka- 
mi sungguh, kami orang orang yang 
zalim” 

15. Maka demikianlah keluhan mereka 
berkepanjangan, sehingga mereka Ka¬ 
mi jadikan sebagai tanaman yang telah 
dituai yang tidak dapat hidup lagi. 

16 Dan Kami tidak menciptakan langit 
dan bumi dan segala apa yang ada di 
antara keduanya dengan main-main, 

17. Seandainya Kami hendakmembuat 
suatu permainan (istri dan anak), tentu 
lah Kami membuatnya dari sisi Kami, 530 
jika Kami benar-benar menghendaki 
berbuat demikian 

18 Sebenarnya Kami melemparkan 
yang hak (kebenaran) kepada yang batil 
(tidak benar) lalu yang hak itu meng 
hancurkannya, maka seketika itu (yang 
batil) lenyap Dan celaka kamu karena 
kamu menyifati (Allah dengan sifat-si- 
fatyang tidak pantas bagi-Nya). 531 

19 Dan milik-Nya siapa yang di langit 
dan di bumi Dan (malaikat-malaikat) 
yang di sisi Nya, tidak mempunyai rasa 
angkuh untuk menyembah-Nya dan 
tidak (pula) merasa letih 

20. Mereka (malaikat-malaikat) bertas 
bih tidak hentl-hentinya malam dan 
siang 

21. Apakah mereka mengambil tuhan- 
tuhan dari bumi yang dapat meng- 
hidupkan (orang-orang yang mati)? 

22 Seandainya pada keduanya (di la 
ngit dan di bumi) ada tuhan-tuhan sela 
in Allah, tentu keduanya telah binasa. 
Mahasuci Allah yang memiliki ‘Arsy, 
dari apa yang mereka sifatkan. 

23. Dia (Allah) tidak ditanya tentang 
apa yang dikerjakan, tetapi merekalah 
yang akan ditanya. 

24 Atau apakah mereka mengambil 
tuhan-tuhan selain Dia 7 Katakanlah 
(Muhammad). 'Kemukakanlah alasan- 
alasanmu! (Al-Qur'an) ini adalah peri- 
ngatan bagi orang yang bersamaku 
dan peringatan bagi orang sebelumku." 
Tetapi kebanyakan mereka tidak me¬ 
ngetahui yang hak (kebenaran), karena 
itu mereka berpaling. 


530. " Dari sisi Kami" ialah yang sesuai dengan 
sifat-sifat Allah. 

537. Sangkaan bahwa Allah mempunyai istri 
dan anak 





































































































324 21. Al-Anbiya’ 

25 Dan Kami tidak mengutus seorang 
rasul pun sebelum engkau (Muham¬ 
mad), melainkan Kami wahyukan kepa 
danya bahwa tidak ada tuhan (yang 
berhak disembah) selain Aku, maka 
sembahlahAku. 

26 Dan mereka berkata 'Tuhan Yang 
Maha Pengasih telah menjadikan (ma- 
laikat) sebagai anak. Mahasuci Dia Se- 
benarnya mereka (para malaikat itu) 
adalah hamba-hamba yang dimulia 
kan, 

27. mereka tidak berbicara mendahu 
lui Nya dan mereka mengerjakan perin 
tah penntah Nya. 

28 Dia (Allah) mengetahui segala sesu 
atu yang di hadapan mereka (malaikat) 
dan yang di belakang mereka, dan me 
reka tidak memberi syafaat melainkan 
kepada orang yang diridai (Allah), dan 
mereka selalu berhati hati karena takut 
kepada Nya 

29 Dan barang siapa di antara mereka 
berkata, "Sungguh, aku adalah tuhan 
selain Allah, :l maka orang itu Kami beri 
balasan dengan Jahanam. Demikianlah 
Kami memberikan balasan kepada 
orang orang yang zalim. 

30. Danapakahorang orang kafirtidak 
mengetahui bahwa iangit dan bumi 
keduanya dahulu menyatu kemudian 
Kami pisahkan antara keduanya, dan 
Kami jadikan segala sesuatu yang hidup 
berasal dari air; maka mengapa mereka 
tidak benman? 

31. Dan Kami telah menjadikan di bumi 
ini gunung-gunung yang kokoh agar la 
(tidak) guncang bersama mereka, dan 
Kami jadikan (pula) di sana jalan jalan 
yang luas, agar mereka mendapat pe 
tunjuk. 

32. Dan Kami menjadikan Iangit seba 
gai atap yang terpelihara namun me¬ 
reka tetap berpaling dari tanda tanda 
(kebesaran Allah) itu (matahari, bulan, 
angin, awan dan Iain-lain) 

33 Dan Dialah yang telah menciptakan 
malam dan siang, matahari dan bulan. 
Masing masing beredar pada garis 
edarnya 

34. Dan Kami tidak menjadikan hidup 
abadi bagi seorang manusia sebelum 
engkau (Muhammad), maka jika eng¬ 
kau wafat, apakah mereka akan kekal? 

35. Setiap yang bernyawa akan me 
rasakan mati Kami akan menguji kamu 
dengan keburukan dan kebaikan seba 
gai cobaan Dan kamu akan dikembali- 
kan hanya kepada Kami 


asGrXdT) 






tuhan tidak 
ada 

bahwa- kepada- 
sanya nya 

Kami 

wahyukan 

melain- seorang dari 

kan rasul 

sebelitin Kami 

kamu mengutus 

dan 

tidak 

2k 

€' > >> 

\% 

> 

( j-*y ’ 

< '"Z h t 's 

Xjs^l lyli lj ^ 


VI 

S' 

Maha - 
suci Dia 

anak 

Maha 

Pemurah 

meng- dan mere- 

ambil ka berkata 25 

maka sem- Aku 

bahlah Aku 

melain¬ 

kan 








dan 

mereka 

> 


dengan 

perkataan 


mereka men- tidak 
dahului-Nya 26 


yang * 
dimnliakan 


hamba- bahkan/ 
hamba tetapi 


di belakang dan hadapan di apa (Allah) me- 
mereka apa yang mereka antara yang ngetahui 27 




(mereka) me- 
ngerjakan 


jo 6 r* U 

♦* v • 

i ^ -- 

dengan pe- 
rintah-Nya 


si' ' * s t , 

OjA-*r** b* c S-^br bfi - 


s' * ^ & & & > ^ 





mereka selalu 
beihati-hati 


takut ke- dari dan me- Diame- 

pada-Nya reka ridai 


kepada melain- 
orang kan 


mereka mem¬ 
beri syafaat 


dan 

tidak 




Sj> ,ii .»> *■- -'i. res 

tJ? bt VI ff-i cM? 

Kami makademi- selain dan Tuhan sesung- di antara menga dan barang 

balasdia kian/orang itu Dia guhnyaaku mereka lakan siapa 28 




gT dji\ 1. M O'Ssjii' ‘SS 


(mereka) crang-2 dia apakah 

kafir yang melihat tidak 


29 


orang-orang Kami mem- 

zalim beri balasan 


demi¬ 

kianlah 


neraka 

Jahanam 


3 


// / 




dan Kami 
jadikan 


lalu Kami belah/ berpadu 
pisahkan keduanya 


adalah 

keduanya 


dan 

bumi 


Iangit 


bahwa- 

sanya 


bumi di dan telah 


psi blZ-j SJ $ (?& 





& s 

/ 


bjr&l 

Vil 

<> 



mereka 

maka apa- 

yang 

se- 

30 

benman 

kah tidak 

hidup 

suatu 



S’* s' S' ^ 2=2- 

1 1 r s' S' 



pi Ss 

air dari 


supaya 

mereka 


jalan- 

jalan 


jalan di antara di dalam- dan telah Ka- dengan bergon- bahwa/ gunung- 

duagunung nya (bumi) mi jadikan mereka eang supaya gunung 

ft in: sEUi axj 0 

dari dan/sedang yangteijaga atap Iangit dan telah Ka- mereka men- 

mereka terpelihara mi jadikan 31 dapatpetuniuk 




s*<> k S <'1. s * »J- s\ 

-JSrl? eV" jfij Cg) 


dan 

matahari 


dan 

siang 


malam telah men- yang 
ciptakan 


dan 

Dia 


32 


orang-2 yang tanda-2 

berpahng padanya 


SS' \" '< • ZS' "J\S 






sebelum dari bagi seorang Kami men- dan 
kamu manusia jadikan tidak 33 


mereka 

beredar 


garis da- masing- dan 

edar lam masing bulan 


Ajiaio 

Cr^ 

& 

y € 

1 

>>< 

Z* : l<"\ 
♦—5. Op-*' 


mera- 

sakan 

jiwa 

tiap- 

Irap 34 

orang-orang 
yang kekal 

maka 

mereka 

kalian apakah 

mati jika 

kekal 

(rt) 

-r > & A 

&& J&J ^ 


Opl 

35 

kalian akan 
dikembalikan 

dan kepa¬ 
da Kami 

cobaan/ dan ke- 

fitnali baikan 

dengan 

keburukan 

dan Kami 
menguji kalian 

mati 








































































































kT^T XiVl 



w ^y>\ 


A. . % 

mam-main/ ha- 
olok-olok nyalah 


\lr*£ 


JjiJ 1S1J 

orang-2 melihat dan 

yang kamu apabila 


mereka mem- 
buat kamu 


tidak 

lain 


(mereka) 

kafir 


,»•£ » _ 9 >x- *r ' > A, f' » ,'b < t '' 

^£===»jj ^Jbj rtSsk-^Jl j Jsss saJo '-L_AI 

Maha dengan sedang tuhan-2 menyebut yang/ im- 

Pemuiah menyebut mereka kalian (menceia) orang kah 


IjjjCi Cs^~ © ^ 


^ J 


**> 1 


kan Kuperlihat- sifat dengan manusia 

kan kepada kalian tergesa-2 


telah di- 
ciptakan 36 


orang-omng 
yang kafir 


me¬ 

reka 


xz'}\ ilk JZ SS 


janjt ini kapan- 

(aneaman) kah 


dan mereka 
befkata 


37 


kalian minta 
disegerakan 


maka tanda- 
janganlah tanda-Ku 




1pkL JP © 

pada mereka orang-2 menge- sean- 

waktu kafir yang tahui dainya 38 



orang-omng 
yang benar 


A-' * »>'?. <f x - / \ > »> 1 ►-1 &<?'' At 

X? X? cA at 


dan pimggung-2 

tidaklah mereka 


dari dan api * wajah-wajah dari mereka dapatmena- ti- 
tidak neraka mereka han/mengelakkan dak 


maka lain la membi- dengan la akan datang bahkan/ 
tidak ngungkan mereka tiba-tiba kepada mereka tetapi 39 


► Z s'*-' 


■s ,£/** »> 

<2-i£rva^ p-* 

(mereka) mendapat mereka 

pertolongan 


z' »> *. '<,*{''*-* =»> S'.' 

JJdj O^Jaw X? vJfciji c- jj jAAcA 


telah di- dan sesung- 
perolok-2 gulinya 


40 


diberi 

tangguh 


mere- dan meno- 

ka tidak laknya 


mereka kua- 
sa/mampu 


£ \yb U <3^*3 AjJ^ S^tji 


nya 

/ 

o? 

mereka (azab) 

mereka mengejek yai 

AS ?M&3 

n g 

L>* 

ngepung 

$ 

dari 

dan siang 
hari 

padawaktu melindungi/me- 

malam melibara kalian 

siapa¬ 

kah 

kata¬ 

kanlah 


rasul-2 


atau- 

kah 42 


*> 


mereka mem- 
perolok-olokkan 


*£ » •>' 

ALiStj-** 


i a» r* Jt 


orang-orang Tulian mengingat dari mereka bah- Yang Ma- 

yangbeipalmg mereka kan haPemurah 


/ *< At S.s* ->t 

S P m <* t 2r** “ S *' ** -- "* ^ .' A .I |V ^ 


/ »> 




meno- 

long 


mereka sang- 

gup/mampu 


tidak selain 
Kami 


dari mencegah/me- tuhan- bagi 
lindungi mereka tuhan mereka 


f~.s' 4, 


-r r'T ^ All »>Tt > , 1 ^ iir ^7/; ^ 


<i f s-s »> r>' z' 


Kami men- bahwa mereka makaapa- umur 

datangi Kami melihat kah tidak 


atas panjang se- dan bapak- 

mereka hingga bapak mereka 


^=>>1 ’Ti >>X. * i> -T; 


orang-2 yang me- makaapa- ujungnya/se- dari Kami mengu- 
44 ngalahkan/menang kah mereka galapenjum ranginya 


bumi/ 

negeri 



J? 


S' Aj. C. 

✓ 

\*> 

r* 

% 

* >:f 

Kami telah mem- 

bah- 


mereka dibe- 

dari 

mere- 

dan 

dirime- 

beri kesenangan 

kan 

43 

la/ditolong 

Kami 

ka 

tidak 

reka sendiri 


21. Al-Anbiya' 325 

36. Dan apabila orang-orang kafir itu 
melihat engkau (Muhammad), mereka 
hanya memperlakukan engkau menjadi 
bahan ejekan. (Mereka mengatakan), 
“Apakah ini orang yang menceia tuhan- 
tuhanmu?" Padahal mereka orang yang 
ingkar mengingat Allah Yang Maha 
Pengasih. 

37. Manusia diciptakan (bersifat) ter- 
gesa-gesa. Kelak akan Aku perlihatkan 
kepadamu tanda-tanda (kekuasaan)Ku. 
Maka janganlah kamu meminta Aku 
menyegerakannya. 

38. Dan mereka berkata, 'Kapankah 
janji itu (akan datang), jika kamu orang 
yang benar?" 

39. Seandainya orang kafir itu menge- 
tahui, ketika mereka itu tidak mampu 
mengelakkan api neraka dari wajah dan 
punggung mereka, sedang mereka ti¬ 
dak mendapat pertolongan (tentulah 
mereka tidak meminta disegerakan). 

40. Sebenarnya (han kiamat) itu akan 
datang kepada mereka secara tiba tiba, 
laiu mereka menjadi panik; maka mere¬ 
ka tidak sanggup menolaknya dan tidak 
(pula) diberi penangguhan (waktu) 

41. Dan sungguh, rasul-rasul sebelum 
engkau (Muhammad) pun telah diper 
olok-olokkan, maka turunlah (siksaan) 
kepada orang orang yang mence- 
moohkan apa (rasul-rasul) yang selaiu 
mereka peroiok-olokkan. 

42. Katakanlah, “Siapakah yang akan 
menjaga kamu pada waktu malam dan 
siang dari (siksaan) Allah Yang Maha 
Pengasih?" Tetapi mereka enggan 
mengingat Tuhan mereka. 

43. Ataukah mereka mempunyai tu- 
han-tuhan yang dapat memelihara me¬ 
reka dan (azab) Kami? Tuhan tuhan me¬ 
reka itu tidak sanggup menolong diri 
mereka sendiri dan tidak (pula) mereka 
diiindungi dari (azab) Kami. 

44. Sebenarnya Kami teiah memberi 
mereka dan nenek moyang mereka ke- 
nikmatan (hidup di duma) hingga pan¬ 
jang usia mereka. Maka apakah mereka 
tidak melihat bahwa Kami mendatangi 
negeri (yang berada di bawah kekuasa- 
an orang kafir), lalu Kami kurangi luas- 
nya dari ujung-ujung negeri. Apakah 
mereka yang menang? 


i 








































































































326 21. Al-Anbiya’ 

45 Katakanlah (Muhammad), Sesung- 
guhnya aku hanya memberimu pen 
ngatan sesuai dengan wahyu Tetapi 
orang tuh tidak mendengar seruan 
apabila mereka diberi peringatan 

46 Dan jika mereka ditimpa sedikit saja 
azab Tuhanmu, pastilah mereka ber 
kata, "Celakalah kami! Sesungguhnya 
kami termasuk orang yang selalu men 
zalimi (diri sendiri)," 

47. Dan Kami akan memasang tim 
bangan yang tepat pada hari kiamat 
maka tidak seorang pun dirugikan waiau 
sedikit: sekalipun hanya seberat biji sa 
wi, pasti Kami mendatangkannya (pa 
hala) Dan cukupiah Kami yang mem 
buatperhitungan. 

48 Dan sungguh, Kami telah memberi 
kan kepada Musa dan Harun, Furqan 
(KitabTaurat) dan penerangan serta pe- 
lajaran bagi orang-orang yang bertakwa, 

49. (yaitu) orang orang yang takut 
(azab) Tuhannya sekalipun mereka ti¬ 
dak melihat-Nya dan mereka merasa 
takut akan (tibanya) hart kiamat 

50 Dan ini (Ai Qur an) adalah suatu pe- 
ringatan yang mempunyai berkah yang 
telah Kami turunkan Maka apakah ka- 
mu mengingkarinya? 

51. Dan sungguh, sebelum dia (Musa 
dan Harun) telah Kami berikan kepada 
Ibrahim petunjuk, dan Kami telah me- 
ngetahui dia. 

52. (ingatlah) ketika dia (Ibrahim) ber 
kata kepada ayahnya dan kaumnya, 
Patung-patung apakah mi yang kamu 
tekun menyembahnya?" 

53. Mereka menjawab, “Kami menda- 
pati nenek moyang kami menyembah 
nya " 

54 Dia (Ibrahim) berkata, "Sesungguh¬ 
nya kamu dan nenek moyang kamu 
berada dalam kesesatan yang nyata." 

55. Mereka berkata, "Apakah engkau 
datang kepada kami membawa kebe- 
naran atau engkau main main 7 " 

56 Dia (Ibrahim) menjawab "Sebenar- 
nya Tuhan kamu lalah Tuhan (pemilik) 
langit dan bumi (Dialah) yang telah 
menciptakannya; dan aku termasuk 
orang yang dapat bersaksi atas itu ' 

57. Dan demi Allah sungguh aku akan 
melakukan tipu daya terhadap berhala 
berhalamu setelah kamu pergi mening 
galkannya 532 


532 Ucapan ucapan itu diucapkan Nab; 
Ibrahim a.s dalam hati saja. Maksudnya Nab; 
Ibrahim a.s. akan menjalankan tipu dayanya 
untuk menghancurkan berhala-berhaia mere¬ 
ka, setelah mereka memnggalkan tempat tern- 
pat berhala itu 







































































































n 'v fili al# 

4f S « 1? S & S’ "A S' i, »4 S’S'S’ s 

aJ\ j~^Q> : \j^====> \})\X>. j^Xjo^ 



kepa- agar bagi yang ke- hancur maka dia menja- 

kembali danya mereka mereka terbesar cuali terpotong-2 dikan mereka 


g) 'b '4 tli £ # 


AS 


orang-orang benar-2 sungguh dengan/terha- ini mela- siapa mereka 

59 yangzalim terroasuk dia dap tuban-2 kita kukan yang berkata 58 


s’ As * *. As* x"> / , As 

IjJIS (^p 4$ cJtL> <£9 |jiiS 


dia maka da- mereka 

tangkan berkata 60 


Ibrahim bagi- dikatakan diamenyebut/ seorang kami men- mereka 

nya (bemama) mencela mereka pemuda dengar berkata -#10- 


iLi CPU © ,^-U! u;Q' & & 


^ -or 


^A s 


S' *> 


A*' 'r’S 


(kamii) apakah mereka 

melakukan kamu berkata 61 


(mereka) 

menyaksikan 


agar manusia/ mata atas/ke 
mereka orang banyak hadapan 


S. jte © ili 

yangbesar melaku- bahkan/se- (Ibrahim) wahai dengan/terhadap ini 

dari mereka kannya benamya berkata 62 Ibrahim tuhan-tuhan Kami 

ji hi tli 


kepa- maka mere- 

da ka kembali 


63 


(mereka) 

berbicara 


jika maka tanyakan 
kepada mereka 


£ \£0 ? 0 ‘&L&\ ’Pi. fplS PP 






atas mereka di- kemu- 

tundukkan dian 64 


orang-2 yang kalian- sesungguh- lalu mereka din mereka 
menganiaya lah nya kalian berkata sendiri 


J lJ fj) idyj-A Ia *-da3 




E 


> A A 


(Ibrahim) 
berkata 65 


mereka 

berbicara 


mere¬ 
ka itn 


tidak- kamu telah sesung- 
!ah mengetahui guhnya 


kepala 

mereka 



> s. .s 


■L V C. 41 << 3 £ial 


dan sedikit memberi rnanfaat tidak apa Allah 

tidak pun kepada kalian dapat yang 

~ ’ * 1 


selain 


dari 


maka mengapa ka¬ 
lian menyembah 


Sul 4lil ©Jj bt ^4j bjl © 


& 4, 


apakah ma- Allah selain dari kalian me- dan bagi ah memudarat- 

ka tidak nyembah kenapa kalian (celaka) 66 kan kalian 


SK > 4 -" i» 41 - ^ ^ 4 -'- 

f^=> bl L trs°'J (As w 0 lsyp*> 


A.s 


A 


kalian jika 
adalah 


tuhan-2 

kamu 


danto- 

longlah 


bakar- mereka 

lah dia berkata 67 


kalian meng- 
gunakan akal 


© Ijf US © 


Ibrahim atas dan dingin jadilah wahai Kami ber- 

69 * selamatkan kau api firman 68 

£ 


melakukan/ 

bertindak 


Cy 


dan Kami se- 
lamatkannya 70 



-vi % &\jj 


maka Kami ja- 
dikan mere! 


t 

ka 


tipu dengannya/ danmere- 

daya kepadanya ka hendak 


£?JL ? © $ d0\ Jl 


dan Kami te¬ 
lah berkati 71 


bagi di da- Kami telah yang bumi/se- ke 

seluruh alam lamnya memberkati buahnegeri 


dan 

Lut 


A 


72 


orang-orang 
yang saieh 


Kami dan suatu tamba- dan 

jadikan masing-2 han/anugerah Ya‘qub 


s'’ \ \ \'Xs" <C C. 0 ''' ’i T\ 

ui-«r- ytj 4)3u i^jyuoj A 

Ishaq 


kepa¬ 

danya 



ampangsannah. org 


21. Al-Anbiya’ 327 

58 Maka dia (Ibrahim) menghancur- 
kan (berhala berhala itu) berkeping ke- 
plng, kecuali yang terbesar (induknya) 
agar mereka kembali (untuk bertanya) 
kepadanya 

59. Mereka berkata, “Siapakah yang 
melakukan (perbuatan) ini terhadap tu¬ 
han-tuhan kami? Sungguh, dia terma- 
suk orang yang zalim,” 

60 Mereka (yang lain) berkata "Kami 
mendengar ada seorang pemuda yang 
mencela (berhala berhala ini) nama 
nya Ibrahim.'' 

61. Mereka berkata, “(Kalau demikian) 
bawalah dia dengan diperlihatkan ke 
pada orang banyak, agar mereka me 
nyaksikan." 

62 Mereka bertanya, Apakah engkau 
yang melakukan (perbuatan) ini terha 
daptuhan-tuhan kami wahai Ibrahim?' 

63 Dia (Ibrahim) menjawab, Sebenar- 
nya (patung) besar itu yang melakukan- 
nya, maka tanyakanlah kepada mereka 
jika mereka dapat berbicara." 

64 Maka mereka kembali kepada kesa 
daran mereka dan berkata "Sesung- 
guhnya kamulah yang menzalimi (diri 
sendiri)" 

65. Kemudian mereka menundukkan 
kepala (lalu berkata), “Engkau (Ibrahim) 
pasti tahu bahwa (berhala-berhala) itu 
tidakdapat berbicara." 

66 Dia (Ibrahim) berkata, "Mengapa 
kamu menyembah selain Allah, sesuatu 
yang tidak dapat memberi rnanfaat se¬ 
dikit pun, dan tidak (pula) mendatang 
kan mudarat kepada kamu? 

67. Celakalah kamu dan apa yang 
kamu sembah selain Allah! Tidakkah 
kamu mengerti?' 

68 Mereka berkata, Bakarlah dia dan 
bantulah tuhan tuhan kamu, jika kamu 
benar-benar hendak berbuat." 

69. Kami (Allah) berfirman “Wahai api! 
Jadilah kamu dingin, dan penyelamat 
bagi Ibrahim,” 

70. dan mereka hendak berbuat jahat 
terhadap Ibrahim, maka Kami menjadi 
kan mereka itu orang orang yang pa 

lingrugi 

71 Dan Kami selamatkan dia (Ibrahim) 
dan Lut ke sebuah negeri yang telah 
Kami berkahi untuk seluruh alam.“ J 

72 Dan Kami menganugerahkan kepa¬ 
danya (Ibrahim) Ishaq dan Ya qub seba 
gai suatu anugerah. Dan masing-ma 
sing Kami jadikan orang yang saieh 


533. Negeri Syam, termasuk di dalamnya Pa¬ 
lestine. Allah memberkahi negen itu, artmya 
kebanyakan nabi berasal dan negen ini dan 
tanahnya pun subur. 


































































































328 21. Al-Anbiya’ 


73. Dan Kami menjadikan mereka itu 
sebagai pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk dengan perintab 
Kami, dan Kami wahyukan kepada me¬ 
reka agar berbuat kebaikan melaksana 
kan salat, dan menunaikan zakat, dan 
hanya kepada Kami mereka menyembah 

74. Dan kepada Lut Kami berikan hik 
mah dan ilmu, dan Kami selamatkan dia 
dan (azab yang telah menimpa pendu- 
duk) kota yang melakukan perbuatan 
keji 534 Sungguh, mereka orang orang 
yangjahatlagifasik, 

75. dan Kami masukkan dia ke dalam 
rahmat Kami; sesungguhnya dia ter 
masuk golongan orang yang saleh. 

76. Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebelum 
itu ketika dia berdoa Kami perkenan 
kan (doa)nya lalu Kami selamatkan dia 
bersama pengikutnya dari bencana 
yang besar. 

77 Dan Kami menolongnya dari orang- 
orang yang telah mendustakan ayat 
ayat Kami. Sesungguhnya mereka ada 
lah orang-orang yang jahat, maka Kami 
tenggelamkan mereka semuanya 

78 Dan (ingatlah kisah) Dawud dan 
Sulaiman, ketika keduanya memberi 
kan keputusan mengenai ladang kare- 
na (ladang itu) dirusak oleh kambing 
kambing milik kaumnya. Dan Kami me- 
nyaksikan keputusan (yang diberikan) 
oleh mereka itu 

79 Maka Kami memberikan penger 
tian kepada Sulaiman (tentang hukum 
yang lebih tepat); 15 dan kepada ma¬ 
sing masing Kami berikan hikmah dan 
ilmu, dan Kami tundukkan gunung-gu- 
nung dan burung burung, semua ber 
tasbih bersama Dawud Dan Kamilah 
yang melakukannya 

80 Dan Kami ajarkan (pula) kepada Da 
wud cara membuat baju besi untukmu, 
guna melindungi kamu dalam pepe- 
ranganmu Apakah kamu bersyukur 
(kepada Allah)? 

81. Dan (Kami tundukkan) untuk Sulai¬ 
man angin yang sangat kencang tiup 
annya yang berhembus dengan pe- 
rintahnya ke negeri yang Kami beri ber 
kah padanya Dan Kami Maha Menge- 
tahui segala sesuatu. 


5 34 Homoseksual dan menyamun, dan me¬ 
reka mengerjakan perbuatan tersebut de¬ 
ngan terang terangan. 

535 Menurut riwayat Ibnu Abbas ada seke- 
iompok kambing telah merusak tanaman pa 
da waktu malam. Pemiliktanaman mengadu- 
kan hal mi kepada Nabi Dawud a.s. la memu- 
tuskan bahwa kambing kambing itu harus di 
serahkan kepada pemilik tanaman sebagai 
ganti tanaman yang rusak Tetapi Nabi Sulai¬ 
man a.s. memutuskan agar kambing kam¬ 
bing itu diserahkan sementara kepada pemi¬ 
lik tanaman untuk diambil manfaatnya. Dan 
pemilik kambing diharuskan mengganti 
tanaman itu dengan tanaman yang baru. 
Apabila tanaman yang baru telah dapat 
diambil hasilnya pemilik kambing itu boleh 
mengambil kambingnya kembali Keputusan 
Nabi Sulaiman a.s, yang lebih tepat 


I 



W kjjol 




* ... ui 




perbu- kepada dan Kami telah dengan perin- memberi petun- pemimpin- dan Kami telah 
atan mereka mewahyukan tan Kami juk/memimpin pemimpin jadikan mereka 


P jESlS feij ojl)i 




kepada 

Kami 

dan adalah 
mereka 

zakat 

dan me¬ 
nunaikan 

salat 

dan men- 
dirikan 

yang 

baik-baik 


> 1 

ny 


> i 

& i-s ^ 

© 

^ > 

dari 

dan Kami telah 
selamatkan dia 

dan 

ibnu 

hikmah 

Kami telah 
memberinya 

dan* 

Lut 73 

mereka 

menyembah 


•"X 


*>? 



& & 

buruk 

kaum 

adalah 4 
mereka 

’ sungguh 
mereka 

perbuatan 

keji 

mela¬ 

kukan 

ada- yang 

lab ia 

negeri 



05 

!o\ 

** 


A 

Y 

l 

orang-orang 
yang saleh 

dari/ter- 

masuk 

sungguh 

dia 

rahmat 

Kami 

ke da¬ 
lam 

dan Kami telah 
masukkan dia 

fasik/ 

74 jahat 





11/ 

31 

** 

yj © 

lalu Kami se- 

kepadanya maka Kami 

(doanya) mempcrkenankan 

sebelum 

dia berseru/ 

ke- 

dan 

lamatkan dia 

itu 

berdoa 

tika 

Null 75 


s 

>1 * 

Ot 


dari 

dan Kami telah 


menolongnya 76 




yang besar 


bencana 


dari 


dan kelu- 
arganya 




maka Kami tens- burok/ kaum 

gelamkan mereka jahat 


adalah 


sungguh ayat-ayat (mereka) men- (orang-2) 
mereka Kami dustakan yang 


ft I • 9 . ^ \ 'l J-'' '"ft'''' ^ 

4 <3 c^*==m 3} o-*y*3 © OWfi 

ketika ladang da- keduanya ke- dan dan semuanya 

lam memutuskan tika Sulaiman Dawud 77 

- ^ \ 




78 


orang yang 
menyaksikan 



pada keputus- dan adalah 
an mereka Kami 


.■£ > / c sjl > zf 


„ A ** 


kaum kam- di da- merusak 
bing lamnya 




tpy ty ne ui fey 


S' '» 


\J 




dan Kami telah 
menundukkan 


dan 

ilmu 


hikmah Kami telah dan masing- Sulaiman maka Kami mem- 
memberikan masing beri pengertiannya 




pUJ HSy py Pp 3pJi SJG £ 








berbuat 



dan ada- dan burung- 
lah Kami burung 


mereka 

bertasbih 


gunung- 

gunung 


Dawud be- 
serta 


pepcrangan dari 
kalian 


untuk melin¬ 
dungi kalian 




untuk 

kalian 


baju pembuatan dan Kami telah 
besi mengajarkannya 


%y% < 4 ^ ^Q\ © oxPjy 


dengan mengalir/ kencang angin 
perintahnya berembus 


dan untuk 
Sulaiman 


orang-orang yang kalian maka 
80 berterima kasih apakah 


$> £ & feyp Cp $ pVi & 


mengetahui sesuatu dengan dan ada- dida- Kami yang 

81 segala lah Kami lamnya berkati 


bumi/ 

negeri 


ke 



'arm 'jngscmnan. qrg 



























































































21. Al-Anbiya’ 329 

82 Dan (Kami tundukkan pula kepada 
Sulaiman) segolongan setan-setan yang 
menyelam (ke dalam laut) untuknya 
dan mereka mengerjakan pekerjaan se- 
lain itu, dan Kami yang memelihara me¬ 
reka itu, 

83 dan (ingatlah kisah) Ayyub, ketika 
dia berdoa kepada Tuhannya, '(Ya Tu- 
hanku) sungguh, aku telah ditimpa pe- 
nyakit padahal Engkau Tuhan Yang 
Maha Penyayang dari semua yang pe 
nyayang." 

84 Maka Kami kabulkan (doa)nya lalu 
Kami lenyapkan penyakit yang ada 
padanya dan Kami kembalikan keluar 
ganya kepadanya, dan (Kami lipat gan- 
dakan jumlah mereka) sebagai suatu 
rahmat dari Kami dan untuk menjadi 
peringatan bagi semua yang menyem 
bah Kami 

85 Dan (ingatlah kisah) Isma il, Idris, 
dan Zulkifli. Mereka semua termasuk 
orang orang yang sabar, 

86 dan Kami masukkan mereka ke da¬ 
lam rahmat Kami Sungguh, mereka 
termasuk orang orang yang saleh 

87 Dan (ingatlah kisah) Zun Nun (Yu 
nus), ketika dia pergi dalam keadaan 
marah, lalu dia menyangka bahwa Ka 
mi tidak akan menyulitkannya maka 
dia berdoa dalam keadaan yang sangat 
gelap, 536 "Tidak ada tuhan selain Eng 
kau, Mahasuci Engkau. Sungguh, aku 
termasukorang-orang yang zalim.' 

88 Maka Kami kabulkan (doa)nya dan 
Kami selamatkan dia dari kedukaan 
Dan demikianlah Kami menyelamatkan 
orang orang yang beriman. 

89 Dan (ingatlah kisah) Zakaria, ketika 
dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tu- 
hanku, janganlah Engkau biarkan aku 
hidup seorang diri (tanpa keturunan) 
dan Engkaulah ahli waris yang ter 
baik." 537 

90 Maka Kami kabulkan (doa)nya, dan 
Kami anugerahkan kepadanya Yahya 
dan Kami jadikan istrinya (dapat me- 
ngandung). Sungguh, mereka selalu 
bersegera dalam (mengerjakan) kebaik 
an dan mereka berdoa kepada Kami 
dengan penuh harap dan cemas. Dan 
mereka orang orang yang khusyuk 
kepada Kami 


536 Di dalam perut ikan. di dalam laut dan 
pada malam hari. 

5 37- Sekiranya Allah tidak mengabulkan 
doanya yaknl memberi keturunan Zakaria 
menyerahkan dinnya kepada Allah sebab 
Allah adalah ahli waris yang terbaik 

























































































330 21. Al-Anbiya’ 

91 Dan (ingatiah kisah Maryam) yang 
memelihara kehormatannya laiu Kami 
tiupkan (ruh) dart Kami ke dalam (tu- 
buh)nya; Kami jadikan dia dan anaknya 
sebagai tanda (kebesaran Allah) bagi 
seluruhalam 

92 Sunggub, (agama tauhid) inilah 
agama kamu, agama yang satu, dan 
Aku adalahTuhanmu maka sembahlah 
Aku. 

93 Tetapi mereka terpecah belah da 
lam urusan (agama) mereka di antara 
mereka Masing masing (golongan itu 
semua) akan kembali kepada Kami 

94 Barang siapa mengerjakan kebajik- 
an dan dia beriman, maka usahanya 
tidak akan diingkari (disia siakan), dan 
sungguh, Kamslah yang mencatat un- 
tuknya 

95. Dan tidak mungkin bagi (pendu- 
duk) suatu negen yang telah Kami bi 
nasakan bahwa mereka tidak akan 
kembali (kepada Kami). 

96 Hingga apabila (tembok) Ya'juj dan 
Majuj dibukakan dan mereka turun 
dengan cepat dari seluruh tempat yang 
tmggi 

97 Dan (apabila) janji yang benar (ban 
berbangkit) telah dekat maka tiba-tiba 
mata orang-orangyang kafirterbelalak, 
(Mereka berkata) 'Alangkah celakanya 
kami! Kami benar benar lengah tentang 
ini, bahkan kami benar benar orang 
yangzalim." 

98. Sungguh, kamu (orang kafir) dan 
apa yang kamu sembah selam Allah, 
adalah bahan bakar Jahanam. Kamu 
(pasti) masuk ke dalamnya 

99 Seandamya (berhala-berhala) itu 
tuhan tentu mereka tidak akan mema 
sukinya (neraka) Tetapi semuanya akan 
kekal di dalamnya 

100. Mereka mermtih dan menjerit di 
dalamnya (neraka) dan mereka di da 
lamnya tidak dapat mendengar. 

101. Sungguh, sejakdahulu bagi orang 
orang yang telah ada (ketetapan) yang 
baik dari Kami mereka itu akan dijauh- 
kan (dari neraka) 


















































































































famnnnmnnnm 


21. Al-Anbiya’ 331 

102. Mereka tidak mendengar burtyi 
desis (api neraka), dan mereka kekal da- 
lam (menikmati) semua yang mereka 
mgini. 

103 Kejutan yang dahsyat tidak mem- 
buat mereka merasa sedih. dan para 
malaikat akan menyambut mereka (de 
ngan ucapan), Inilah harimu yang telah 
dijanjikan kepadamu." 

104 (Ingatlah) pada hari langit Kami 
gulung seperti menggulung lembaran 
lembaran kertas Sebagaimana Kami te¬ 
lah memulai penciptaan pertama begi 
tulah Kami akan mengulanginya lagi 
(Suatu) janji yang pasti Kami tepati, 
sungguh, Kami akan melaksanakannya. 

105 Dan sungguh, telah Kami tulis di 
dalam Zabur 538 setelah (tertulis) di da- 
lam Az~Zikr(Lauh Mahfuz) bahwa bumi 
ini akan diwarisi oleh hamba hamba Ku 
yang saleh 

106. Sungguh, (apa yang disebutkan) 
di dalam (Al-Qur'an) ini, benar benar 
menjadi petunjuk (yang lengkap) bagi 
orang-orang yang menyembah (Allah). 

107 Dan Kami tidak mengutus engkau 
(Muhammad) melainkan untuk (men 
jadi) rahmatbagi seluruh alam. 

108 Katakanlah (Muhammad) "Sung¬ 
guh, apa yang diwahyukan kepadaku 
lalah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan 
Yang Esa, maka apakah kamu telah ber 
serah diri (kepada-Nya)?" 

109 Maka jika mereka berpaling, ma 
ka katakanlah (Muhammad), "Aku telah 
menyampaikan kepadamu (ajaran) 
yarig sama (antara kita) dan aku tidak 
tahu apakah yang diancamkan kepada¬ 
mu itu sudah dekat atau masih jauh." 

110 Sungguh, Dia (Allah) mengetahui 
perkataan (yang kamu ucapkan) de- 
ngan terang terangan, dan mengeta 
hui (pula) apa yang kamu rahasiakan 

111 Dan aku tidak ta hu, boleh jadi hal 
itu cobaan bagi kamu dan kesenangan 
sampai waktu yang ditentukan 

112. Dia (Muhammad) berkata, "Ya Tu- 
hanku, berilah keputusan dengan adil. 
Dan Tuhan kami Maha Pengasih, tern 
pat memohon segala pertolongan atas 
semua yang kamu katakan. 11 

grS • AL-HAJJ ? qSgQg 

jjc'! Surah ke - 22 

' r 78 ayat. Madaniyyah 

( 

I 

i 

| 

I 


538 Semua kitab yang diturunkan Allah ke- 
pada nabi nabi-Nya Sebagian mufasir me- 
nyatakan bahwa “Zabur" lalah kitab yang di 
turunkan kepada Nabi Dawud a s.. sedang 
kanAzZi/rialah kitabTaurat. 


































































































332 22. Al-Hajj 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1. Wahai manusia 1 Bertakwalah kepada 
Tuhanmu; sungguh, guncangan (hari) 
kiamat itu adalah suatu (kejadian) yang 
sangat besar 

2. (Ingatlah) pada hari ketika kamu me 
hhatnya (guncangan itu), semua pe 
rempuan yang menyusui anaknya akan 
lalai terhadap anak yang disusuinya, 
dan setiap perempuan yang hamil akan 
keguguran kandungannya, dan kamu 
melihat manusia dalam keadaan ma 
buk, padahal sebenarnya mereka tidak 
mabuk, tetapi azab Allah itu sangat 
keras 

3. Dan di antara manusia ada yang ber 
bantahan tentang Allah tanpa ilmu dan 
hanya mengikuti para setan yang sa¬ 
ngat jahat, 

4 (tentang setan), telah ditetapkan 
bahwa siapa yang berkawan dengan 
dia, maka dia akan menyesatkannya, 
dan membawanya ke azab neraka. 

5 Wahai manusia 1 Jika kamu meragu 
kan (hari) kebangkitan, maka sesurig 
guhnya Kami telah menjadikan kamu 
dari tanah, kemudian dari setetes mani, 
kemudian dari segumpal darah, kemu¬ 
dian dari segumpal dagmg yang 
sempurna kejadiannya dan yang tidak 
sempurna agar Kami jelaskan kepada 
kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim 
menurut kehendak Kami sampai waktu 
yang sudah ditentukan, kemudian Kami 
keluarkan kamu sebagai bayi kemu 
dian (dengan berangsur-angsur) kamu 
sampai kepada usia dewasa dan di an¬ 
tara kamu ada yang diwafatkan dan 
(ada pula) di antara kamu yang dikem 
baiikan sampai usia sangat tua (pikun), 
sehingga dia tidak mengetahui lagi 
sesuatu yang telah diketahuinya Dan 
kamu lihat bumi ini kermg, kemudian 
apabila telah Kami turunkan air (hujan) 
di atasnya, hiduplah bumi itu dan men 
jadi subur dan menumbuhkan berbagai 
jenis pasangan tetumbuhan yang 
indah. 



-O 


<11 






_A 


'<£ ^ 

gon- sesung- kepada bertawakal- manusia wahai 

cangan guhnya Tuhan kalian lah kalian 

J-aJG 


sesuatu hari 

kiamat 


dari apa wanita yang tiap-tiap/ 

(anak) menyusui anak semua 


kalian pada 

melihatnya hari 

✓ 4 > 


yang 

besar 


(Syj cAi C-Jwy 


manusia 

dan kamu kandung- kandungan yang 

melihat atmya (mengandimg) mempunyai 

tiap-tiap/ 

semua 

dan meietak- 
kart/gugurlah 

disusu- 

kannya 

j? /■ 

* ✓ 

ii 

✓ • 

tSY * ** 

UJ 


sangat 

keras 

Allah azab 

akan mabuk 

tetapi 

me¬ 

reka 

dan/pada 
hal tidak 

mabuk 

setiap/ 

semua 

A T 

dania ilmu dengan 

mengikuti tidak/tanpa 

•>. . 4 , sA 

✓ • - 

Allah dalam/ mem- 

tentang bantah 

0^ oib 

ada manusia 

yang 

m vy 

dandi 

antara 2 


S56 0 

menye- maka sung- berkawan barang bahwa atas- telah di- sangat setan 

satkannya guh dia dengannya siapa sungguh nya tetapkan 3 jahat 


da- kalian jika manusia wahai 
lam 


< A S 


nyalaapi/ azab ke- danme- 

4 neraka pada mimpinnya 

Ax>. 


- “f t ■? » A ,'A * a, \ 

oi fr - 3 bi uU CJt bO 

> _ , - ,1 ’fa , . 1 .1 , . , £ 


dian mani 

—■** 

kepada karena Kami 
kalian dak jelaskan 

oAs. >> £A 


dian 

5* 

(sempurna) 
kejadiannya 


Kami telah maka sung- 

ciptakan kal ian guh Kami 

kebang¬ 

kitan 

dari/ 

tentang 

Icera- 

guan 


^ »> , 

•2A 



& 



Ub 


(sempurna) 

sepotong dari 

kemu- 

segumpal 

dari 

kejadiannya 

daging 

dian 

darah 



2 i t T \i \" i 

dj, U d 

Kami keluar- kemu- di- waktu sam- 

kan kalian dian tentukart pai 

V’SS ** • _* •" _-Vi i-'.'t” 


Kami ke- apa rahim- da- dan Kami 
pai hendaki yang rahim lam tetapkan 


diwafat- orang 

kan yang 


dan di an¬ 
tara kalian 


sangat/kedewa- 
saan kalian 


agar kalian kemu- anak kecil 

sampai dian (bayi) 


r r" \ t.-i .v_r - 


dari ia me- _ supaya/hing- 
ngetahui ga tidak 


usia tua/pikim sam- dikembalikan ada dan di antara 
pai (dipanjangkan) yang kalian 


z'/ 


L_^Io L'Jyl ljL3 o-LaIa 1 'b~ x> . 

maka kering bumi dan kali- sesuatu/ ilmu sesu- 

apabila an lihat sedikitpun dah 

*K , 

%3J iy* cvb 0>-a>\ «-UI 




atasnya Kami maka kering 
turunkan apabila 

•» JL. 


'gp 

jodoh/ tiap-tiap/ dari daniame- dansu- iaberge- 
jenis inacam-2 numbuhkan burlah ia rak/hidup 



r nmnimamnn 





































































22. Al-Hajj 333’ 

6. Yang demikian itu karena sungguh, 
Allah Dialah yang hak, dan sungguh, 
Dialah yang menghidupkan segala 
yang telah mati, dan sungguh, Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu, 

7 dan sungguh, (hari) kiamat itu pasti 
datang, tidak ada keraguan padanya, 
dan sungguh, Allah akan membangkit 
kan ssapa pun yang di dalam kubur. 

8 Dan di antara manusia ada yang 
berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, 
tanpa petunjuk, dan tanpa kitab (wah- 
yu) yang member! penerangan, 

9. sambil memalingkan lambungnya 
(dengan congkak) untuk menyesatkan 
manusia dari jalan Allah Dia mendapat 
kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat 
Kami berikan kepadanya rasa azab ne 
rakayang membakar 

10. (Akan dikatakan kepadanya) "Itu 
karena perbuatan yang dilakukan da- 
hulu oleh kedua tanganmu, dan Allah 
sekali kali tidak menzalimi hamba-ham- 
ba Nya.“ 

11 Dan di antara manusia ada yang 
menyembah Allah hanya di tepi; 539 
maka jika dia memperoleh kebajikan, 
dia merasa puas, dan jika dia ditimpa 
suatu cobaan dia berbalik ke bela 
kang. 5 ® Dia rugs di dunia dan di akhirat 
Itulah kerugianyang nyata. 

12. Dia menyeru kepada selam Allah se¬ 
suatu yang tidak dapat mendatangkan 
bencana dan tidak (pula) memberi 
manfaat kepadanya Itulah kesesatan 
yangjauh. 

13 Dia menyeru kepada sesuatu yang 
(sebenarnya) bencananya lebih dekat 
daripada manfaatnya. Sungguh, itu se- 
buruk-buruk penolong dan sejahat-ja- 
hat kawan. 

14. (Sungguh), Allah akan memasuk 
kan orang orang yang beriman dan me- 
ngerjakan kebajikan ke dalam surga 
surga yang mengalir di bawahnya su 
ngai-sungai Sungguh, Allah berbuat 
apa yang Dia kehendaki 

15. Barang siapa menyangka bahwa 
Allah tidak akan menolongnya (Mu¬ 
hammad) di dunia dan di akhirat, maka 
hendaklah dia merentangkan tali ke la- 
ngit-langit, 54 ' lalu menggantung (din), 
kemudian pikirkanlah apakah tipu da- 
yanya itu dapat melenyapkan apa yang 
menyakitkan hatinya 


539 Tidak dengan penuh keyakinan. 

540 Kembali kafir lagi 

541 Kata sama' di sini diartikan dengan la 
ngit langit (loteng rumah) Kalau sama' di¬ 
artikan dengan langit (arti biasa), maka terje- 
mahannya menjadr kalau musuh Muham 
mad saw marah karena dia mendapat perto 
longan dari langit biarlah mereka memben- 
tangkan tali ke langit, dan lihatiah, dapatkah 
mereka memutuskan pertoiongan itu de¬ 
ngan cara tersebut 7 Dengan kata lain, bodoh 
sekali mereka jika mengira mereka dapat me¬ 
mutuskan pertoiongan Allah dengan cara 
yang picik itu. 













































































334 22. Al-Hajj 

16 Dan demikianlah Kami telah menu- 
runkannya (Al-Qur’an)yang merupakan 
ayat ayat yang nyata; sesungguhnya 
Allah membenkan petunjuk kepada 
siapa yang Dia kehendaki 

17 Sesungguhnya orang orang ber- 
iman, orang Yahudi orang Sabi'in, 
orang Nasrani. orang Majusi dan orang 
musynk, Allah pasti memberi keputus 
an di antara mereka pada hari kiamat 
Sungguh Allah menjadi saksi atas se- 
gala sesuatu 

18. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa 
yang ada di langit dan siapa yang ada di 
bumi bersujud kepada Allah, juga mata 
hari, bulan, bintang gunung-gunung, 
pohon pohon, hewan hewan yang me- 
lata dan banyak di antara manusia? Te- 
tapi banyak (manusia) yang pantas 
mendapatkan azab. Barang siapa di- 
hinakan Allah, tidak seorang pun yang 
akan memuliakannya Sungguh Allah 
berbuatapa saja yang Dia kehendaki. 

19. Inilah dua goiongan (golongan 
mukmin dan kafir) yang bertengkar, 
mereka bertengkar mengenai Tuhan 
mereka Maka bagi orang kafir akan di 
buatkan pakaian-pakaian dan api (nera- 
ka) untuk mereka Ke atas kepala mere¬ 
ka akan disiramkan airyang mendidih. 

20 Dengan (air mendidih) itu akan di- 
hancurluluhkan apa yang ada dalam 
perut dan kulit mereka 

21. Dan (azab) untuk mereka carnbuk 
cambukdari bKi 

22. Setiap kali mereka hendak keluar 
darinya (neraka) karena tersiksa, mere 
ka dikembalikan (lagi) ke dalamnya 
(Kepada mereka dikatakan), "Rasakan- 
lahazabyang membakarini!" 

23 Sungguh Allah akan memasukkan 
orang orang yang beriman dan me- 
ngerjakan kebajikan ke dalam surga 
surga yang mengalir di bawahnya su- 
ngai-sungai Di sana mereka diberi per- 
hiasan gelang gelang emas dan mutia 
ra, dan pakaian mereka dari sutera 



imnnnmnnnni 



























































































w 




*2-1 4?!^ Ji Jjsii 5i Ji Sii; 


E /» 


> > / 


terpuji 


jalan 


ke- dan mereka perkataan/ dari 

pada diberi petunjuk ucapan 


yang kepa- dan mereka 
baik 


da diberi petunjuk 


^nU\j 4X>\ > cf bJaS <j\ © 


dan 

Masjid 


Allah jalan dari 


dan (mereka) (mereka) 

menghalangi ingkar 


orang-2 sesung- 

yang guhnya 24 


10V 




tip o«tO SU£. aii 


dan datang di da- menetap 
berkunjung lamnya 


sama/ untuk 

bersama manusia 


telah Kami 
jadikannya 


yang 


Al-Haram 


SE) /S) bCb ot ’V"-^k bS 3 cyj 


> 



azab 


dari Kami dengan melakukan di da- meng- dan ba- 
siksakan zalim kejahatan lamnya hendaki rang siapa 


h y <y oalii bj 


dengan kamu me - 

Aku nyekutukan 


mean- su- mmah/ 

lab paya Baitullah 


tempat 


kepada 

Ibrahim 


Kami mem- dan 
beri tempat ketika 


XJ)\j 

dan orang-2 
yangmkuk 


14s 


dan orang-2 yang 
berdiri/bersbadah 


bagi orang orang 
yang tawaf 


rumah dan suci- sesuatu 
Ku kanlah 




telah 

ditentukan 


bebera- dalam Allah nama 
pahari 


dan mereka 
menyebut 


LS 

berbagai 
mereka manfaat 


[ybb\j bb 3b— H f 6* p-4AL> 


dan beri 
makanlah 


dari- maka 
nya makanlah 


temak 


binatang dari Dia merezekikan apa atas 
kepada mereka (rezeki) 


ppi; © pan pp 


> 


dan agar mere¬ 
ka sempurnakan 


kotoran 

mereka 


hendaklah mere- kemu- 

ka menghilangkan dian 


28 


orang-2 

fakir 


orang-2 yang 
sengsara 


Q*J (3) jySjjgj. \j I-JbJ>3-h 


> / >-* 


dan ba- demi- 

rang siapa kianlah 


29 


sekeliling rumah tua 
(Baitullah) 


dan hendaklah 
mereka bertawaf 


nazar mereka 




dan diha- 
lalkan 


Tuhan- di 

nya sisi 


bagi- lebih maka Allah 

nya baik dia/itu 


> 


larangan/ 

peraturan 


*• ^ 

memuliakan/ 

menghormati 




maka 

jauhilah 


atas/kepa- 
da kalian 


dibacakan/ apa ke- 

diterangkan yang cuali 


binatang 

temak 


kalian 


dusta perkataan 





* * “fi * 

© 


dan beijafan 

atas kaki 

mereka akan 
datangikamu 

untuk me- manusia 

ngerjakan haji 

ke- dan 

pada serulah 

26 

orang-orang 
yang sujud 

© 

-v S 

.< & * 
g J & 


supaya mereka 
menyaksikan 27 

yang dalam/ 
jauh 

jalan/ tiap-tiap/ dari 
penjuru segenap 

mereka 

datang 

unta 

kurus 

tiap- 

tiap 


w 



amr^rc^ 


22. AI-Hajj 335 

24. Dan mereka diberi petunjuk kepada 
ucapan-ucapan yang baik dan diberi 
petunjuk (pula) kepada jalan (Allah) 
yang terpuji 

25 Sungguh, orang orang kafir dan 
yang menghalangi (manusia) dari jalan 
Allah dan dari Masjidil Haram yang te¬ 
lah Kami jadikan terbuka untuk semua 
manusia, baik yang bermukim di sana 
maupun yang datang dari luar dan sia 
pa saja yang bermaksud melakukan 
kejahatan secara zalim di dalamnya, ms 
caya akan Kami rasakan kepadanya sik 
sayang pedih. 

26. Dan (ingatlah), ketika Kami tempat- 
kan Ibrahim di tempat Baitullah (de 
ngan mengatakan), "Janganlah engkau 
mempersekutukan Aku dengan apa 
pun dan sucikanlah rumah Ku bagi 
orang-orang yang tawaf, dan orang 
yang benbadah dan orang yang rukuk 
dan sujud 

27 Dan serulah manusia untuk me 
ngerjakan haji, mscaya mereka akan da 
tang kepadamu dengan berjalan kaki, 
atau mengendarai setiap unta yang ku 
rus, mereka datang dari segenap pen 
juruyangjauh, 

28 agar mereka menyaksikan berbagai 
manfaat untuk mereka dan agar mere¬ 
ka menyebut nama Allah pada bebera 
pa hari yang telah ditentukan 542 atas 
rezeki yang Dia berikan kepada mereka 
berupa hewan ternak Maka makanlah 
sebagian darmya dan (sebagian lagi) 
berikanlah untuk dimakan orang orang 
yang sengsara dan fakir. 

29 Kemudian, hendaklah mereka 
menghilangkan kotoran 543 (yang ada di 
badan) mereka, menyempurnakan na 
zar-nazar mereka dan melakukan tawaf 
sekeliling rumah tua (Baitullah). 

30 Demikianlah (permtah Allah). Dan 
barang siapa mengagungkan apa yang 
terhormat di sisi Allah (ihurumat), 544 ma 
ka itu lebih baik baginya di sisi Tuhan- 
nya Dan dihalalkan bagi kamu semua 
hewan ternak, kecuali yang diterang 
kan kepadamu (keharamannya), maka 
jauhilah (penyembahan) berhala ber 
halayang najis itu dan jauhilah perkata 
an dusta 


5 42 Hari raya Haji dan hari Tasyriq, yaitu 
tanggal 10,11,12 dan 13Zulhijah 

543 Yang dimaksud dengan “mengh langkan 
kotoran di sini ialah memotong rambut, me- 
motong kuku, dan sebagainya 

544 Arti yang terhormat (hurumat) pada 
ayat ini ialah bulan haram (Muharam Rajab, 
Zu'kaidah Zulhijah) tanah haram dan ma 
qam Ibrahim 






































































































336 22. Al-Hajjj 


31. (Beribadahlah) dengan ikhias kepa 
da Allah , tanpa mempersekutukan Nya 
Barang siapa mempersekutukan Allah 
maka seakan akan dia jatuh dari langit 
lalu disambar oleh burung, atau diter- 
bangkan angin ke tempat yang jauh. 

32. Demikianlah (perintah Allah) Dan 
barang siapa mengagungkan syiar 
syiar Allah 545 maka sesungguhnya hal 
itu tlmbul dari ketakwaan hati 

33 Bagi kamu padanya (hewan had- 
yuf ' b ada beberapa manfaat sampai 
waktu yang ditentukan, kemudian tem 
pat penyembelihannya adalah di sekitar 
Baitul Atiq (Baitullah). 

34 Dan bagi setiap umat telah Kami 
syariatkan penyembelihan (kurban) 
agar mereka menyebut nama Allah atas 
rezeki yang dikaruniakan Allah kepada 
mereka berupa hewan ternak Maka 
Tuhanmu lalah Tuhan Yang Maha Esa 
karena itu berserahdm'lah kamu kepa 
da Nya. Dan sampaikanlah (Muham¬ 
mad) kabar gembira kepada orang 
orang yang tunduk patuh (kepada 
Allah), 

35. (yaitu) orang orang yang apabila 
disebut nama Allah hati mereka ber 
getar orang yang sabar atas apa yang 
memmpa mereka dan orang yang 
melaksanakan salat, dan orang yang 
menginfakkan sebagian rezeki yang 
Kami karuniakan kepada mereka 

36 Dan unta unta itu Kami jadikan un- 
tukmu bagian dari syi ar agama Allah 
kamu banyak memperoleh kebaikan 
padanya Maka sebutlah nama Allah 
(ketika kamu akan menyembelihnya) 
dalam keadaan herdin' 548 (dan kaki-kaki 
telah terikat) Kemudian apabila telah 
rebah (mati), maka makanlah sebagian- 
nya dan berilah makan orang yang me- 
rasa cukup dengan apa yang ada pada 
nya (tidak meminta minta) dan orang 
yang memmta Demikianlah Kami tun- 
dukkan (unta-unta itu) untukmu, agar 
kamu bersyukur 

37 Daging (hewan kurban) dan darah- 
nya itu sekali kali tidak akan sampai ke¬ 
pada Allah tetapi yang sampai kepada 
Nya adalah ketakwaan kamu Demi 
kianlah Dia menundukkannya untukmu 
agar kamu mengagungkan Allah atas 
petunjuk yang Dia berikan kepadamu 
Dan sampaikanlah kabar gembira kepa 
da orang orang yang berbuat bask. 

38, Sesungguhnya Allah membela 
orang yang bersman Sungguh, Allah ti¬ 
dak menyukai setiap orang yang ber 
khianat dan kufur nikmat 


545 Syiar Allah ialah segala amalan yang di- 
lakukan dalam rangka ibadah haji dan 
tempat tempat mengerjakannya 

546 Lihat AI~Baqarah (2). 196 

547. Maksudnya hewan hewan hadyu bo- 
leh kamu ambll manfaatnya seperti diken- 
darai, diambil susunya dan sebagainya sam¬ 
pai han nahar, 

548 Lazimnya unta disembelih dalam posisi 
beidiri. 



w ^j$\ 




t 


ft > 


!a 


< >• 


4§g 

U 



if I • ss & Z,/ ".r l 


dari dia ter- maka se- dengan menye- dan sia- dengan- menye- tidak bagi lurus/ 
sungkur akan-akan Allah kutukan pa yang Nya kutukan_ Allah ikhias 


t ySfyp ft Cfyp j 1 AjilsJ-C3 

jauh tempat da- angin dengan- mener- atau burang maka/lalu. me- langit 

lam nya bangkan nyambarnya 




n,— (J*. 4ji)l 'j j ^ 








hati ketakwaan dari maka sesung- Allah syfar- memuliakan/ dan ba- demi- 

guhnyaitu syi‘ar menghonfiati rang siapa kianlah 31 


Ji ji ^-p © 


rumah sampai tem- - kemu- telah di- waktu sam- beberapa pada- bagi 

(sekitar) patnya dian tentukan pai kemanfaatan nya kalian 32 


^ \jyxi p\ j<g) 


nama supaya mere¬ 
ka mengingat 


cara pen- Kami telah umat 

badatan menjadikan 


dan bagi 
tiap-tiap 


33 


kuno/ 

tua 


3^-fA & U ajbi 


yang Tuhan makaTu- 
Esa han kalian 


ternak 


binatang dari Dia rezekikan apa atas Allah 
pada mereka yang 


SLA & $ IS) \ySS\ ft 


bergetar Allah disc- apa- orang-2 

but bila yang 


34 


orang-2 yang dan berilah ka- berserahdi- makake- 
tunduk/patuh bar gembira rilah kalian pada-Nya 


£4 



E 


'LjSSA Ijtfi 

dan dari 
apa yang 

salat 

dan orang yang 
mendirikan 

menimpa apa 

mereka yang 

atas 

dan orang-2 
yang sabar 

hati 

mereka 

I** 0 

9 •» 

ot . 




a J; *> 
cypuiA 

otsZ'' 

Kami rezekikan 
pada mereka 

syi‘ar- 

syi‘ar 

dari 

untuk telah Kami 

kalian jadikan 

dan 

unta itu 

35 

mereka meng¬ 
infakkan 


9- ** * 


\lpsk Jx>- r JJ alii 






telah maka berbaris atas- Allah imma maka keba- pada- bagi Allah 
roboh apabila nya sebutlah ikan nya kalian 


aft iftXg & \jt 


Kami tun- 
dukkannya 


demi- dari orang orang yang rela dengan dan berilah dari- maka lambungnya 
kianlah yang meminta apa yang ada padanya makan nya makanlah (disembelih) 


lijE, 

% 

a Je? 

darah- 

nya 

dan 

tidak 

dagmg 

nya 

(pada) sampai 
Allah 




agar kalian 
agungkan 

untuk 

kalian 

Dia menun¬ 
dukkannya 

demi¬ 

kianlah 


akan 36 
1 


kalian 

bersyukur 


supaya untuk 

kalian kalian 


Allah sesung¬ 
guhnya 



Ji 


dari 

kalian 


takwa 


akan sampai akan 

kepada-Nya tetapi 


ill ft) $ © £ £ 3 


37 


orang-orang yang dan berilah Diamenun- apa atas Allah 

berbuat kebaikan kabar gembira juki kalian yang 


3 q\j>~ tV iiJk *5 Si (1 




CP & 


orang yang orang yang tiap- (Dia) me- tidak Allah sung- (mereka) orang-2 atas 
38 ingkar berkmanat tiap nyukai gun beriman yang 


tiap nyukai 


gun 


'an pgsarinan.org 


(mereka) 

beriman 

orang-2 

yang 








membela 



































































































22. Al-Hajj 337 

39 Diizinkan (berperang) bagi orang- 
orang yang diperangi, karena sesung- 
guhnya mereka dizalimi Dan sungguh, 
Allah Mahakuasa menolong mereka itu, 

40 (yaitu) orang orang yang diusir dari 
kampung halamannya tanpa alasan 
yang benar hanya karena mereka ber 
kata, 'Tuhan kami lalah Allah ” Seandai 
nya Allah tidak menolak (keganasan) 
sebagian manusla dengan sebagian 
yang lain tentu telah dirobohkan biara 
biara Nasrani, gereja-gereja rumah- 
rumah ibadah orang Yahudi, dan mas- 
jid masjid yang di dalamnya banyak 
disehut nama Allah. Allah past! akan 
menolong orang yang menolong (aga 
ma) Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, 
Mahaperkasa 

41. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami 
beri kedudukan di bumi mereka melak 
sanakan salat menunaikan zakat, dan 
menyuruh berbuat yang makruf dan 
mencegah dari yang mungkar: dan ke- 
pada Allah-lah kembali segala urusan 

42 Dan jika mereka (orang-orang musynk) 
mendustakan engkau (Muhammad) 
begitu pulalah kaum-kaum yang 
sebelum mereka, kaum Nuh, ‘Ad, dan 
Samud (juga telah mendustakan rasul 
rasul Nya), 

43. dan (demikian juga) kaum Ibrahim 
dan kaum Lut, 

44 dan penduduk Madyan. Dan Musa 
(juga) telah didustakan, namun Aku 
ben tenggang waktu kepada orang- 
orang kafir, kemudian Aku siksa mere¬ 
ka, maka betapa hebatnya siksaan Ku 

45 Maka betapa banyak negeri yang 
telah Kami binasakan karena (pendu- 
duk)nya dalam keadaan zalim sehing 
ga runtuh bangunan bangunannya 
dan (betapa banyak pula) sumur yang 
telah ditinggalkan dan istana yang ting 
gi (tidak ada penghuninya). 

46 Maka tidak pernahkah mereka ber- 
jalan di bumi, sehingga hati (akal) mere 
ka dapat memahami, telinga mereka 
dapat mendengar? Sebenarnya bukan 
mata itu yang buta, tetapi yang buta 
ialah hati yang di dalam dada 

































































338 22. Al-Hajj 

47. Dan mereka meminta kepadamu 
(Muhammad) agar azab itu disegera 
kan, padahal Allah tidak akan me- 
nyalahi jariji Nya Dan sesungguhnya 
sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 
senbu tahun menurut perhitunganmu. 

48. Dan berapa banyak negen yang 
Aku tangguhkan (penghancuran)nya, 
karena penduduknya berbuat zalim ke 
mudian Aku azab mereka dan hanya 
kepada-Kulah tempat kembali (segala 
sesuatu) 

49. Katakanlah (Muhammad), ‘Wahai 
manusiai Sesungguhnya aku (diutus) 
kepadamu sebagai pemberi permgatan 
yang nyata.* 

50 Maka orang-orang yang benman 
dan mengerjakan kebajikan mereka 
memperoleh ampunan dan rezeki yang 
mulia. 

51 Tetapi orang orang yang berusaha 
menentang ayat ayat Kami dengan 
maksud melemahkan (kemauan untuk 
benman), mereka itu adalah penghuni 
penghuni neraka Jahim. 

52. Dan Kami tidak mengutus seorang 
rasul dan tidak (pula) seorang nabi se- 
belum engkau (Muhammad) melain 
kan apabila dia mempunyai suatu ke- 
inginan, MS setan pun memasukkan go- 
daan godaan ke dalam kemginannya 
itu Tetapi Allah menghilangkan apa 
yang dimasukkan setan itu dan Allah 
akan menguatkan ayat ayat-Nya Dan 
Allah Maha Mengetahui Mahabijak 
sana 

53 Dia (Allah) ingin menjadikan goda 
an yang ditimbulkan setan itu sebagai 
cobaan bagi orang orang yang dalam 
hatmya ada penyakit dan orang yang 
berhati keras Dan orang-orang yang 
zalim itu benar benar dalam permusuh- 
anyangjauh, 

54 dan agar orang orang yang telah 
diberi ilmu meyakim bahwa (Al-Qur an) 
itu benar dari Tuhanmu lalu mereka ber 
iman dan hati mereka tunduk kepada 
Nya Dan sungguh, Allah pemberi pe- 
tunjuk bagi orang orang yang beriman 
kepada jalan yang lurus 

55 Dan orang-orang kafir itu senantia 
sa ragu mengenai hal itu (Al-Qurari), 
hingga saat (kematiannya) datang ke¬ 
pada mereka dengan tibatiba, atau 
azab han kiamat yang datang kepada 
mereka 


549 Sebagian mufasir mengartikan tamari¬ 
nd dengan ' membaca dan ummyyatihi de¬ 
ngan bacaannya. Yaitu apabila Nabi saw 
membaca suatu ayat yang lsinya membenkan 
permgatan kepada orang orang kafir mereka 
segera mengikuti bacaan Nabi saw. dengan 
tambahan kata-kata yang membenarkan ke- 
yakinan mereka. 



r amnnnmnnnah nra 











































































































90 rr * 


W 



Js 

& J.S ' 

9 ' 9 

, - 

^====^ 

^ 

** fi, —. 


(mereka) 

beriman 

maka orang- 
orang yang 

di antara 
mereka 

Dia memberi 
keputusan 

bagi/pa- pada 

da Allah hari itu 

kerajaan/ 

kekuasaan 

& 

3& 0 


l ' 



(mereka) 

kafir 

dan orang- 
orang yang 56 

kenik- 

matan 

surga 

da- kebaikan/ 

lam saleh 

dan (mereka) 
mengetjakan 


ti&J t>\% & Gjy_> $5&»J 

-> * \ & ** a* 




57 


menghinakan 


azab 


mereka 


raaka me¬ 
reka itu 


dengan ayat- 
ayat Kami 


dan(mereka) 

mendustakan 




(mereka) atau (mereka) kemu- Allah jalan dalam/ 
mall terbunun dian di 


(mereka) 

berhijran 


dan orang- 
orang yang 


_jj3- ajbt ^ L-.■■* » - L3j>j» alii 


sebaik- sungguh Allah dan sesung- 
baik Dia guhnya 


yang 

baik 


rezeki Allah 


past! akan beri 
rezeki pada mereka 


■i j x 

olj 

^ > S' Y 

6, \ 9 \ 99 

S? _' »> 




dan se¬ 
sungguhnya 

yang mereka 
menyukamya 

tempat 

masuk 

sungguh Dia akan 
memasukkan mereka 

58 

pemberi 

rezki 


pa/ seimbang 
. V 


si ■ sY \ >* \ * *' * *'"s. ? tf-f ^ > K 

alii ^ • j i ai* -d a.>w> {Jp} D 




Allah sesung- Allah sungguhakan atas- dia dia- ketnu- dengannya/ dibalas apa 

guhnya menolongnya nya niaya dian kepadanya yang 


4 j 4 i ^ a <-1 ^ui © 5L3 


da- malam (Dia) mema- Allali karena se- 
lam sukkan sungguhnya 


demi- 

kianlah 


60 


Maha sungguh Ma- 
Pengampun ha Pemaaf 


aii SS jJi a 


Maha 

Melihat 


Maha Allah dan malam dalam 
Mendengar sungguh 


siang 


dan (Dia) 
memasukkan 


siang 





5 jiii Ji ai YJ* 


apa dan sesung- 
yang guhnya 


hak 


Dia Allah karena se- demi- 

sungguhnya kianlah 61 




62 


Mahabesar 


Maha- Dia Allah dan sesung- 
tmggi guhnya 


palsu/ 

batil 


Jci\ z J3i 

bumi maka men- 

jadilah 


<<.< si , 


jj.i a 


< ^ <' 


langit 


dari Dia menu- Allah bahwa- kamu apakah 
runkan sanya lihat tidak 


ojeai j t. a © ^ jd*i a\ ^i 


langit 


di apa kepunya- Maha Me- Maha- Allali sesung- meng- 

yang an-Nya 63 ngetahui halus guhnya hijau 


X 3 j>eh <A $ •_ 3 bj Ig 


64 


Maha- 

teipuji 


Maha- sungguh Allah dan sesung- 
kaya Dia guhnya 


bumi 


di dan 

dalam apa 


CYJ 

dan barang 
siapa 

Y<$\\ & 

0 JLX 


A. 

rit 

demi- 

kianlah 

Maha 

59 Penyantun 

•***•*** 

sungguh Maha 
Mengetahui 

Allah 

ri 




ia/ selain l|f 

itu Dia 



ampungsunnan. org 


22. Al-Hajj 339 

56. Kekuasaan pada hari itu ada pada 
Allah, Dia memberi keputusan di antara 
mereka Maka orang orang yang ber 
iman dan mengerjakan kebajikan ber- 
ada dalam surga surga yang penuh ke- 
nikmatan. 

57 Dan orang-orang kafir dan yang 
mendustakan ayat ayat Kami, maka 
mereka akan merasakan azab yang 
menghinakan. 

58. Dan orang orang yang berhijrah di 
jalan Allah, kemudian mereka terbunuh 
atau mati, sungguh, Allah akan mem- 
berikan kepada mereka rezeki yang baik 
(surga) Dan sesungguhnya Allah ada 
lah Pemberi Rezeki yang terbaik. 

59 Sungguh, Dia (Allah) pasti akan 
memasukkan mereka ke tempat masuk 
(surga) yang mereka sukai Dan sesung 
guhnya Allah Maha Mengetahui, Maha 
Penyantun. 

60. Demikianlah, dan barang siapa 
membalas seimbang dengan (kezalim- 
an) pengamayaan yang pernah dia 
derita kemudian dia dizalimi (lagi), pasti 
Allah akan menolongnya Sungguh, 
Allah Maha Pemaaf Maha Pengampun. 

61 Demikianlah karena Allah (kuasa) 
memasukkan malam ke dalam siang 
dan memasukkan siang ke dalam ma 
lam dan sungguh, Allah Maha Men¬ 
dengar, Maha Melihat 

62 Demikianlah (kebesaran Allah) 
karena Allah, Dialah (Tuhan) Yang Hak 
Dan apa saja yang mereka seru selain 
Dia, itulah yang batil, dan sungguh 
Allah, Dialah Yang Mahatinggi, 
Mahabesar. 

63. Tidakkah engkau memperhatikan 
bahwa Allah menurunkan air (hujan) 
dan langit sehingga bumi menjadi hi- 
jau? Sungguh, Allah Mahahalus, Maha 
Mengetahui. 

64. Miiik Nyalah apa yang ada di langit 
dan apa yang ada di bumi. Dan Allah be- 
nar benar Mahakaya, MahaTerpuji 














































































340 22. Al-Hajj 


65. Tidakkah engkau memperhatikan 
bahwa Allah menundukkan bagimu 
(manusia) apa yang ada di bumi, dan 
kapal yang berlayar di lautan dengan 
perintah-Nya. Dan Dia menahan (ben 
da-benda) langit agar tidak jatuh ke bu 
mi, melainkan dengan izin-Nya 7 Sung 
guh, Allah Maha Pengasih, Maha Pe- 
nyayang kepada manusia 

66 . DanDialahyangmenghidupkanka- 
mu, kemudian mematikan kamu, ke- 
mudian menghidupkan kamu kembali 
(pada hari kebangkitan), Sungguh, 
manusia itu sangat kufur nikmat 

67 Bagi setiap umat telah Kami tetap 
kan syanat tertentu yang (harus) mere- 
ka amalkan, maka tidak sepantasnya 
mereka berbantahan dengan engkau 
dalam urusan (syariat) ini, dan serulah 
(mereka) kepada Tuhanmu Sungguh, 
engkau (Muhammad) berada di jalan 
yang lurus 

68. Dan jika mereka membantah eng 
kau, maka katakanlah, ' Allah lebih tahu 
tentang apa yang kamu kerjakan." 

69. Allah akan mengadili di antara ka 
mu pada hari kiamat tentang apa yang 
dahulu kamu memperselisihkannya 

70. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah 
mengetahui apa yang di langit dan di 
bumi? Sungguh, yang demikian itu su 
dah terdapat dalam sebuah kitab (Lauh 
Mahfuz) Sesungguhnya yang demikian 
itu sangat mudah bagi Allah 

71. Dan mereka menyembah selain 
Allah, tanpa dasar yang jelas tentang 
itu, dan mereka tidak mempunyai pe- 
ngetahuan (pula) tentang itu. Bagi 
orang orang yang zalim tidak ada se- 
orang penolong pun. 

72. Dan apabila dibacakan di hadapan 
mereka ayat ayat Kami yang terang, 
niscaya engkau akan melihat (tanda 
tanda) keingkaran pada wajah orang 
orang yang kafir itu. Hampir-hampir 
mereka menyerang orang orang yang 
membacakan ayat ayat Kami kepada 
mereka. Katakanlah (Muhammad) 
'Apakah akan aku kabarkan kepadamu 
(mengenai sesuatu) yang lebih buruk 
daripada itu, (yaitu) neraka 7 ' 1 Allah telah 
mengancamkannya (neraka) kepada 
orang-orang kafir Dan (neraka itu) 
seburuk-buruk tempat kembali 



W ejJGI 


M 



slsir 


m 


I 


J3 1 4 j°ji\ 4 1 >3 k %\ j jSi 

lautan di berjalan/ dan bumi di apa untuk Diamemm- Allah bah- kamu tidak 

berlayar perahu yang kalian dukkan wa melihat kali 


sesung- dengan melain- 

guhnya izin-Nya kan 


bumi 


di jatuh akan 
atas 


langit 


dan Dia dengan pe~ 

menahan rintah-Nya 


he. 


05^% 4^ 




menghidup- 
kan kalian 


yang 


dan 

Dia 


Maha benar-benar 

65 Penyayang Maha Pengasih 


kepada Allah 
manusia 




^ J oj. 1^4—5^ t 

sungguh * manusia sesung- ' (Dia.lmeng- kemu- ' (Dia) memati- kemu- 

66 mgkar guhnya hidupkan kalian dian kan kalian dian 





S* w A. 


mereka mem- maka mensyariatkan/ me- eara beriba- Kami telah umat bagi 

bantahkamu janganlah melakukannya reka dah/syariat menjadikan tiap-tiap 


** -4 "ft ui <r, . 

Qp <j\>j (j,\ (3 


67 





yang lurus 


petunjuk/ 

jalan 


benar-2 sungguh Tuhan ke- darT" umsan da- 

di atas kamu kamu pada serulah lam 


'mengadi i Allah 


|Vv) 

68 


c>$L£ c ps & gz a; 




kalian 

kerjakan 


dengan lebih me- Allah maka ka- mereka mem- dan 

apa yang ngetahui takanlah bantah kamu jika 


- > / > >> 
■dk&vz -o * 


f / . ^ 

pi 


69 


kalian per- 
selisihkan 


di da- adalah dalam/ten- 
lamnya kalian tang apa 


kiamat 


hari 


di antara 
kalian 


U »Eii' a i dj & % 


demi- sesung- 
kian itu guhnya 


dan 

bumi 


langit 


di apa (Dia) me- Allah bahwa- kalian me- tidak- 
yang ngetahui sanya ngetahui lah 


9 S' 9^ S' ^ *L I ^ ^ \ / • 

sjpji 05 0 4 lil JC tiJy J oi S-io 


selain dari 


dan mereka 
menyembah 


70 


mudah Allah atas/ demi- sesung- Kitab di 
bagi kian itu guhnya dalam 


dj’L * p, Cj lili, j! C 4il 


;o> 


bagi orang-2 dan ilmu dengan- bagi tidak dan apa kekuasaan/ dengan- menu- ti- apa Allah 
yang zalim tidak nya mereka yang keterangan nya runkan dak yang 


> ^ \ 




A/ 

dalam/ 

pada 


-_CUUJwj a—A^j \j>lj Cyp o« 

& Ts* \ *s ^■‘7 ^5** ^ 

Izcilian mrafo/ cn rat_ox * otoc Hon coAtyitwi Hon 


kalian 

melihat 


nyata/ 

terang 


ayat-ayat 

Kami 


atas 

mereka 


diba- dan 
eakan apabila 


71 


seorang dari 
penolong 


" - p i/^ 


mereka akan 
menyerang 


hampir-2 

mereka 







(mereka) 

kafir 


orang-2 

yang 


9^ J' 

JL 5 Z-J 

muka 


/> 


dari dengan yang ‘maukahkujelas- kata- ayat-ayat 
lebih buruk kan pada kalian kanlah Kami 


atas 

mereka 


(mereka) 

membacakan 


kepada orang- 
orang yang 


f si sis “-o '">■ x* S'" 


72 


tempat 

kembali 


dengan se- (mereka) 

buruk-2 kafir 


orang-2 Allah telah meng- api/ yang demi- 
yang ancamkarmya neraka kian itu 



ximpmgmnnorLorg 


























































































dX a 34 xj* j,b\ i^ts 

mereka sesung- pada- maka den gar- perum- telah di- manusia vvahai 

yang guhnya nya kanlah pamaan jadikan 

13 £2^ J C4i y 'll 6j 


untuk- mereka 

walau- seekor 

(mereka) 

nya berkumpul 

pun lalat menciptakan 

> s A* 


< 

H 

lemah darinya 

mereka mempertaban- 

tidak- 

kannya/ merebutnya 

lah 


kalian 

seru 


lalat 

itu 




merampas dan 

mereka jika 


Si <>■ aii u£S £ © 4i£% 4JjJSi 


sesung- penghargaan 
guhnya kepada-Nya 

sebenar- 

benar 

Allah mereka tidak 

menghargai 73 

dan yang di- orang yang 

cari/ disembah mencari 

1LJ1 

<<> 

kt 

4iil @ 



& 

malaikat 

dari 

memilih 

Allah 

74 

Maha¬ 

perkasa 

sungguh 

Mahakuat 

Allah 


A*' ^ H* ' rA y t * ItH / ^ 

<Ll4 02^’ 


(Allah) Maha Maha Allah sesung- manusia 

mengetahui 75 Melihat Mendengar guhnya 


dan utusan- 

dari utusan 


© Jij (+ 4 ^- ^ 




segala 

76 urusan balikan 




dan sem- 
bahlah 


dan sujud- 
lah kalian 


«!> 


dan 

kepada 

belakang 

mereka 

dan apa 
yang 



t^i 

1^’ 

rukuklah 

(mereka) 

kalian 

beriman 

ud A->J 


77 


kalian 

beruntung 


supaya 

kalian 


yang 


kebaikan dan ber- 

buatlah 


di apa 

ara yang 

/ ’J^T 


wahai 


fw 

\Wm 


Tuhan 

kalian 


\ 9 i O ^ ^ i i ^ / 

<>*>• Uj _ys> o 9 - t| ij-LaU-j 


iHSi 

if 


Dia men- dan 

jadikan tidak 


memilih 

kalian 


Dia jihadnya sebenar- Allah di dan berjihad- 

benar (jakn) lah kalian 


menama- Dia Ibrahim bapak agama kesem- dari agama da- alas 

kan kalian kalian pitan lam kalian 

1II4S j£*)\ Vli Si hi °ijuL e *l)l 


atas menjadi 

kalian saksi 


rasul supaya ini dan sebelum/ dari 

dalam dahulu 


orang-2 

musfim 


zakat dantunai- salai maka manusia atas menjadi danadalah 

kanlah dirikanlah saksi kalian 

'Cl. ' 1 l fSy. S + * ^ ^ l 1 1 . »> 4 " 1 '' 

penolong danse- pelindung makase- pelindung Dia kepada danberpegang 
78 baik-baik baik-baik kalian Allah teguhlah kalian 


t 



22. Al-Hajj 341 

73. Wahai manusia! Telah dibuatsuatu 
perumpamaan. Maka dengarkanlah! 
Sesungguhnya segala yang kamu seru 
selain Allah tidak dapat menciptakan 
seekor lalat pun walaupun mereka ber- 
satu untuk menciptakannya Dan jika la¬ 
lat itu merampas sesuatu dari mereka, 
mereka tidak akan dapat merebutnya 
kembali dari lalat itu Sama lemahnya 
yang menyembah dan yang disembah. 

74. Mereka tidak mengagungkan Allah 
dengan sebenar benarnya Sungguh, 
Allah Mahakuat Mahaperkasa. 

75 Allah memilih para utusan( Nya) 
dan malaikatdan dari manusia. Sesung¬ 
guhnya Allah Maha Mendengar, Maha 
Melihat 

76. Dia (Allah) mengetahui apa yang di 
hadapan mereka dan apa yang di bela 
kang mereka Dan hanya kepada Allah 
dikembalikan segala urusan. 

77. Wahai orang-orang yang beriman! 
Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tu~ 
hanmu, dan berbuatlah kebaikan agar 
kamu beruntung 

78 Dan berjihadlah kamu di jalan Allah 
dengan jihad yang sebenar benarnya 
Dia telah memilih kamu dan Dia tidak 
menjadikan kesukaran untukmu dalam 
agama (Ikutilah) agama nenek mo 
yangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah me- 
namakan kamu orang-orang muslim 
sejak dahulu dan (begitu pula) dalam 
(Al Qur an) ini, agar Rasul (Muhammad) 
itu menjadi saksi atas dirimu dan agar 
kamu semua menjadi saksi atas sege 
nap manusia. Maka laksanakanlah salat 
dan tunaikanlah zakat dan berpegang 
teguhlah kepada Allah. Dialah Pelin- 
dungmu; Dia sebaik baik pelindung 
dan sebaik baik penolong 


AL-MUTVIlNUN^lM: 

oS Surah ke - 23 
lOdS 1 is ayat. Makkjy^^tST^ 




•w,« 




































































































342 23. Al-Mu’minun 


JUZ18 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

I.Sungguh beruntung orang-orang 
yang beriman, 

2 . (yaitu) orang yang khusyuk dalam 
salatnya, 

3. dan orang yang menjauhkan diri dari 
(perbuatan dan perkataan) yang tidak 
berguna 

4. dan orang yang menunaikan zakat, 

5. dan orang yang memelihara kemalu- 
annya, 

6 . kecuali terhadap istri-istri mereka 
atau hamba sahaya yang mereka mill 
ki;“" maka sesungguhnya mereka tidak 
tercela 

7. Tetapi barang siapa mencari di balik 
itu (zina, dan sebagainya), maka mere¬ 
ka itulah orang orang yang melampaui 
batas. 

8 . Dan (sungguh beruntung) orang 
yang memelihara amanat amanat dan 
janjinya, 

9. serta orang yang memelihara salat 
nya. 

10 Mereka itulah orang yang akan me- 
warisi 

11 (yakm) yang akan mewarisi (surga) 
Firdaus Mereka kekaldidalamnya 

12. Dan sungguh, Kami telah mencip 
takan manusia dari saripati (berasal) 
daritanah 

13 Kemudian Kami menjadikannya air 
mani (yang disimpan) dalam tempat 
yang kokoh (rahim). 

14. Kemudian air mani itu Kami jadi 
kan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu 
yang melekat itu Kami jadikan segum 
pal dagmg, dan segumpal dagmg itu 
Kami jadikan tulang belulang lalu 
tulang belulang itu Kami bungkus de 
ngan daging Kemudian, Kami menjadi¬ 
kannya makhluk yang (berbentuk) lain. 
Mahasuci Allah, Pencipta yang paling 
baik. 

15. Kemudian setelah itu, sungguh ka- 
mu pasti mati 

16. Kemudian, sungguh kamu akan di- 
bangkitkan (dari kuburmu) pada hari 
kiamat 

17. Dan sungguh, Kami telah mencip 
takan tujuh (lapis) langit di atas kamu 
dan Kami tidaklah lengah terhadap cip- 
taan (Kami). 


j 


550. Hamba sahaya (budak-budak) yang 
didapat dalam peperangan dengan orang ka¬ 
fir, bukan budak yang didapat di luar pe¬ 
perangan agama, yang sekarang sudah tidak 
ada lagi 


rr 











khusyuk 


orang-orang berun- sung- 
1 yang beriman tunglah guh 

if f*-* iJfb 




salat da- me- orang-2 

mereka lam reka yang 1 



pada me- dan orang- 

zakat reka ora ng yang 3 


(mereka) berpaling/ perbuatan dari me- dan orang- 
menjauhkan diri tak berguna* reka orang yang 




p m 

me- dan oran 

reka orang ya: 

Jp % 0 p 0 

ke- (mereka) memeli- padakema- me- dan orang- mengerjakan 

;uali 5 hara mfenjaga iuan mereka reka orang yang 4 menunaikan 


atas/ ke- 
terhadap cuali 


tercela 


tidak maka sung- tanganka- memiliki apa atau istri-istri 
guh mereka nan mereka (budak) mereka 




> © SjjJji p 4i J£i gi 

mere- dan orang- melampaui me- maka me- demi- selain men- makaba 

ka orang yang 7 batas reka reka itu kian itu cari rang slap 

*''*■?■ I'' * 9 \ < 1 


S 


atas me- dan orang- (mereka) 

reka orang yang 8 memelihara 


danjanji 

mereka 


pada ama¬ 
nat mereka 




» 


/ * r - i * 


(mereka) akan orang-orang 

mewarisi yang 


orang-orang me- mereka 

vang mewarisi reka itu 


(mereka) menja- 
ga/memelihara 


<5? 6^^' blU- JjJj 


rj* By t 


dan 


manusia Kami telah dan 

menciptakan sungguh 11 


mereka di da- me- 
kekal lamnya reka 


surga 

Firdaus 


s* ^ V/ //■ ^ & y N G * \ 6 


kemu- yang kuat/ tem- da- air 

dian 13 kokoh pat lam mani 


Kamija- kemu- tanah dari sari- 

dikannya dian 12 pati 




* * ' 


■ 


lalu Kami 
ciptakan 


segumpal segumpal 

daging darah 


lalu Kami segumpal 

ciptakan darah 


Kami 

ciptakan 




l5£- ntSi 5 Q- jDiJi 6 


*^yy 


makhluk Kami tumbuh- kemu- daging 
kan/jadikan dian 


tulang 

itu 


lalu Kami 
bungkus 


M fh f 




demi- sesu- sungguh kemu- 

kian/ itu dah kalian dian 14 


Pencipta 


baik 

fy. 


dan 

sungguh 16 


kalian akan 
dibangkitkan 


kiamat pada 


r> 

pada 

hari 


Lille. xllL Ji 

tulang 

segumpal 

daging 


<//// 

Allah 

maka Maha- lain 

bcikah /suci 

> 

X* 4 

y 1 


kemu¬ 

dian 

pasti 

15 mati 


cf £ S' ^ ^5y 


lalai/ 

lengali 


ciptaan dari/ter- Kami dan tidak jalan- tujuh 
hadap adalah sekali-2 jalan 


di atas Kami telah 
kalian menciptakan 



ampungsunnan. org 







































































































\A tAjIjj 


yis y gl '«: t £i)l ^ Q% 

menghi- atas dan sung- bumi di lain Kami dengan air langit dari dan Kami 

langkannya guh Kami tempatkan kadar turunkan 


ib^\j Jlii ,>4 c^oj. ^ bUite @1 OjjjJi 


dan 

anggur 


kurma dari kebun- dengan- untuk maka Kami 

kebun nya kalian tumbuhkan 18 


sungguh dengan- 

berkuasa nya 


i* p ^ @ Ijtb fcs fif s@ # 

bi 
bu£ 

■^fr- /[ 

U;U<j 


dari ia 

keluar 


dan 

pohon 


• /s"\ 



olj 

pada bagi 

dan 

kalian sungguh 

ur 

cf 

yang 

beberapa 

banyak 

manfaat 

o 

-Xjolj 


dan 


sungguh 

22 


kalian dan yang buah- di da- untuk 

makan darinya banyak buahan lamnya kalian 

• * ■" t\\ z?*' A 

cjkJiii cub- A 


bagiorang-2 


dan bum- dengan 

bu/ lank minyak 


latum- 

buh 


Tursina 


UjT p fc % 4 IL; jcgTty .X&i 


lam (airsusu) minum kalian pelajaran temak 


t, A/Jt 




// 


kalian diba- perahu dandi dandi 

wa/diangkur atas atasnya 21 




kalian dan 

makan darinya 


^ ^ L 3 IjiCil Jlii cil flu^l 


jjv at as _£ l ^= 4 £ a 

tentuDia Allah meng- danse- atas dialebihuta- bah- diameng- seperti seorang mela- 

tumnkan hendaki kiranya kalian ma/tinggi wa hendaki kalian manusia inkan 




% j* & © c Sjyi yy 5, cuy is 

ke- dia tidak orang-2 bapak-2 pa- dentin kami tida 

cuali lam 24 terdahulu kami da ini dengar belu 

* - <' is it 

$&/**>' <-3w OJ*- i^va-LA-* 4Js>- 

tolong- Tuhan- (Nub) suatu sehingga/ dengan- maka glia dengan- seorang 

lah aku ku berkata 25 waktu sampai nya tunggulah nya laki-laki 

^ =*, f r/pp 

uuc-u C|Ip c)^-k£=^==» Lj 




kami tidak/ malaikat 

dengar belum 


dengan peng- perahu buat- agar kepa- maka Kami 

awasan Kami lah danya wahyukan 

mereka men- dengan 

26 dustakanaku apayang 

9 

ot 




'a ^ 

\p\ 

istS CgX-% 

dari 

didalamnya 
(perahu itu) 

maka ma- tanur/ 

sukkanlah dapur 

dan telah 
memancar 

perintah 

Kami 

telah maka dan wah- 

datang apabila yu Kami 




perkataan/ 

ketetapan 


atas¬ 

nya 


lebih orang ke~ 

dahulu yang cuali 


dan kelu- 
arga kamu 


dua 


sepasang/ 

sejodoh 


tiap- 

tiap 




^ ft ^ .1 < . « »t r« ^ » 


•- 


27 


(mereka)diteng- sungguh (mereka) orang-2 dalam/ kamubicara dan diantara 

gelamkan mereka zalim yang tentang denganku jangan mereka 


t 


Tuhan 

dari 

bagi tidak Allah sem- hai ka- 

lalu dia 

kaum- 

ke- 

Nuh Kami telah 



kalian ada 

bahlah umku 

berkata 

nya 

pada 

mengutus 

Hi 

£ 

c?f 

\££ uk i|Qi 

< ^ 

Jlis 


oyC3 

✓X/ K /> / 

ini 

tidak 

kaum- dari 

(mereka) yang pemuka- 

maka 


kalian 

maka selain 


lah 

nya 

kafir pemuka 

berkata 

23 

bertakwa apakah tidak Dia 




i-0|S> 


I % i 


!W 


|.|S 

i 




O 




■?- V—-i- V ' g fey v - y ■ 


23. Al-Mu’minun 343 

18. Dan Kami turunkan air dari langit 
dengan suatu ukuran, lalu Kami jadikan 
air itu menetap di bumi, dan pasta Kami 
berkuasa melenyapkannya 

19. Lalu dengan (air) itu, Kami tumbuh- 
kan untukmu kebun-kebun kurma dan 
anggur, di sana kamu memperoleh bu 
ah buahan yang banyak dan sebagian 
dari (buah buahan) itu kamu makan, 

20 dan (Kami tumbuhkan) pohon (zai 
tun) yang tumbuh dari gunung Sinai, 
yang menghasilkan minyak, dan bahan 
pembangkit selera bagi orang-orang 
yang makan. 

21. Dan sungguh pada hewan-hewan 
ternak terdapat suatu pelajaran bagi 
mu Kami memberi minum kamu dari 
(air susu) yang ada dalam perutnya, dan 
padanya juga terdapat banyak manfaat 
untukmu, dan sebagian darinya kamu 
makan, 

22 atasnya (hewan hewan ternak), 
dan di atas kapal-kapal kamu diangkut 

23. Dan sungguh, Kami telah mengu- 
tus Nuh kepada kaumnya, lalu dia ber 
kata “Wahai kaumku! Sembahlah 
Allah, (karena) tidak ada tuhan (yang 
berhak disembah) bagimu selain Dia. 
Maka mengapa kamu tidak bertakwa 
(kepada-Nya)?" 

24. Maka berkatalah para pemuka 
orang kafir dari kaumnya “Orang ini 
tidak lain hanyalah manusia seperti 
kamu, yang ingin menjadi orang yang 
lebih mulia daripada kamu. Dan sean- 
dainya Allah menghendaki, tentu Dia 
mengutus malaikat Belum pernah kami 
mendengar (seruan yang seperti) ini pa¬ 
da (masa) nenek moyang kami dahulu 

25. Dia hanyalah seorang laki-laki yang 
gila, maka tunggulah (sabarlah) terha- 
dapnya sampai waktu yang ditentu- 
kan.“ 

26 Dia (Nuh) berdoa, ‘Ya Tuhanku, to- 
longlah aku, karena mereka mendusta 
kanaku.” 

27. Lalu Kami wahyukan kepadanya, 
'Buatlah kapal di bawah pengawasan 
dan petunjukKami, maka apabila penn- 
tah Kami datang dan tanur (dapur) 
telah memancarkan air, maka masuk- 
kanlah ke dalam (kapal) itu sepasang- 
sepasang dari setiap jenis, juga keluar 
gamu, kecuali orang yang lebih dahulu 
ditetapkan (akan ditimpa siksaan) di 
antara mereka. Dan janganlah engkau 
bicarakan dengan-Ku tentang orang 
orang yang zalim, sesungguhnya mere¬ 
ka itu akan ditenggelamkan. 



















































































344 23. Al-Mu’minun 


28 Dan apabila engkau dan orang- 
orang yang bersamamu telah berada di 
atas kapal, maka ucapkanlah, “Segala 
puji bagi Allah yang telah menyelamat 
kan kami dari orang orang yang zahm." 

29. Dan berdoalah, Ya Tuhanku, tem- 
patkanlah aku pada tempat yang diber 
kahi, dan Engkau adalah sebaik baik 
pemberi tempat." 

30 Sungguh, pada (kejadian) itu be¬ 
nar benar terdapat tanda-tanda (kebe- 
saran Allah) dan sesungguhnya Kami 
benar-benar menimpakan siksaan (ke- 
pada kaum Nuh itu). 

31. Kemudian setelah mereka, Kami 
ciptakan umatyang lain (kaum Ad). 

32. Lalu Kami utus kepada mereka se- 
orang rasul dari kalangan mereka sen 
diri (yang berkata) Sembahlah Allah 1 
Tidak ada tuhan (yang berhak disem- 
bah) bagimu selain Dia Maka mengapa 
kamu tidak bertakwa (kepada Nya)?" 

33 Dan berkatalah para pemuka orang 
kafir dari kaumnya dan yang mendusta 
kan pertemuan hari akhirat serta mere¬ 
ka yang telah Kami beri kemewahan 
dan kesenangan dalam kehidupan di 
dunia, "(Orang) ini tidak lain hanyalah 
manusia seperti kamu, dia makan apa 
yang kamu makan, dan dia minum apa 
yang kamu minum." 

34 Dan sungguh, jika kamu menaati 
manusia yang seperti kamu, mscaya 
kamu pasti rugi, 

35. adakah dia menjanjikan kepada 
kamu, bahwa apabila kamu telah mati 
dan menjadi tanah dan tulang belu 
lang, sesungguhnya kamu akan dike- 
luarkan (dari kuburmu)? 

36 Jauh! Jauh sekali (dan kebenaran) 
apa yang diancamkan kepada kamu, 

37. (kehidupan itu) tidak lam hanyalah 
kehidupan kita di dunia mi, (di sanalah) 
kita mati dan hidup 551 dan tidak akan 
dibangkitkan(lagi), 

38 dia tidak lam hanyalah seorang laki- 
laki yang mengada adakan kebohong- 
an terhadap Allah, dan kita tidak akan 
mempercayainya 

39 Dia (Hud) berdoa, 'Ya Tuhanku, to- 
longlah aku karena mereka mendusta- 
kanaku." 

40 Dia (Allah) berfirman, 'Tidak lama 
lagi mereka pasti akan menyesal. 

41. Lalu mereka benar benar dimus 
nahkan oleh suara yang mengguntur, 
dan Kami jadikan mereka (seperti) sam 
pah yang dibawa banjir. 552 Maka binasa- 
lah bagi orang orang yang zalim. 

42 Kemudian setelah mereka Kami cip 
takan umat-umatyang lam 


557 Sebagian manusia meninggal dunia, 
dan sebagian lain dilahirkan, 

55 2 Demikian buruknya akibat mereka 
sampai mereka tidak berdaya sedikit pun, 
tidak ubahnya sebagai sampah yang 
dihanyutkan banjir padahal mereka 
bertubuh besardan kuat 


rr (jyx-jU m 





t 


Vt 

to 


■c|» 




^ i ^ 






telah menyela- yang bagi 
matkan kami Allah 

segala maka perahu 
puji katakan 

di bersama 
atas kamu 

dan kamu 
orang 

kamu te¬ 
lah berada 

maka 

apabila 

K' 

4*0- 


jfi- 


S' 

v> >H 

A © 

i 5 jJm 


U 

sebaik- 

baik 

dan 

Engkau 

yangdi- 

berkati 

di tempat tumnkan- 
turun lah aku 

Tu¬ 

hanku 

dan kata- 
kanlah 28 

(orang-orang) 
yang zalim 

kaum 

dari 


bull > 0 S" cJi 41 a a 0 SJJiii 




Kami turn- kemu- sungguh Kami dan terdapat demi- pada sesung- pemberi tem- 

buhkan dian 30 menguji sungguh tanda-2 kian yang guhnya 29 patturun 


^9 


IsXii oj L4}6 © 44 G> 




* 


sem- agar dari * seorang kepada maka Ka~ 
bahlah mereka rasul mereka mi utus 


31 


yang umat/ 

lain generasi 


sesudah 

mereka 



9 


Mj 

oycz 

kaum- 

dari 

pemuka- 

dan 

kalian her- apakah 

32 takwa maka tidak 

nya 


pemuka 

berkata 



> 

. 

^ -"Ah T 


selain tuhan dari bagi tidak Allah 

Dia kalian ada 


}JAL\ 1 cjA\ 


dunia kehidupan da- dan Kami me- hari dengan dan mereka mereka orang-2 

lam wahkan mereka akhirat pertemuan mendustakan kafir yang 

ML 


4 % s/i Hi c 


/y •* 


dan apa dan ia darinya kalian dan apa la seperti seorang mela ini tidak 

yang mromn makan yang makan kalian manusia inkan lah 

V 


344! ill -pi; \p p&\ @ 


sungguh orang- jikade- sesungguh- seperti manusia kalian dan 

orang yang rugi mikian nya kalian kalian menaati jika 


33 


kalian 

minum 


£$ aiy 0 p 4 fiJ © 


di 

keluarkan 


sungguh dan 
kalian tulang 


tanah dan kalian kalian te- apa- bahwa apakahiamen- 

menjadi lah mati bila kalian janjikan kalian 34 




\jkAA Sh <j\ © IJ 4$ ^ 


kehidup- melain- ia tidak- kalian terha- jauh jauh 

an kita kan lah 36 dijanjikan dap apa 


35_ 




seorang melain- ia tidak- dengan di- kita danti- dan kita kita di 

laki-iaki kan lah 37 bangkitkan daklah hidup mati dunia 


CJ Jii © 3 & Cj > $> J£\ 

fuhan- (Rasul) dengan orang-2 kepa- kami danti- kebo- Allah atas yangmeng- 

ku berkata 38 yang beriman danya daklah hongan ada-adakan 

S %X> ^4^ JJ5 Jb © i>yX C 


orang-2 yang sungguh mere- sedikit/ dalam (Allah) mereka men- dengan tolong- 

40 menyesal ka akan menjadi sebentar waktu berfirman 39 dustakanaku apa/karena lah aku 


44 \'X lEi ’XX ifh 

mpah/d< 
mkering 

I. 9> ** 


y, 




bagi maka jauh/ sampah/da- lalu Kami jadi- 

kaum kebinasaan unkering kan mereka 


dengan 

hak 


suara yang maka mengambil/ 

mengguntur menimpa mereka 


/ 


42 


yang 

lain 


umat-2/ 

generasi 



g 


> » jy 

uLiil 

* * ^ 


sesudah 

Kami tumbuh- 

kemu- 

(orang-orang) 

mereka 

kan/jadikan 

dian 41 

yang zalim 

j 







































































































rr ,\*.d\ 





I x GLj £LJ ^ © 'oS^3 Cj cj£t jS i. ^ is 


/ »A t ^ ^ 


S *' 


berturut- rasul-2 
turut Kami 

Kami 

utus 

kemu¬ 
dian 43 

mereka dan ajalnya 

terlambat tidak 

suatu dari 
umat 

menda- tidak 
hului 

* A 

l" 5 * ^ 


TJX dj 3 

a>sA ir-' sj. 

ill is jr 

dan Kami jadi¬ 
kan mereka 

sebagian 
yang lain 

sebagian 

mereka 

maka Ka- mereka men- rasulnya 

mi inngkan dustakannya 

umat datang apa setiap 
yang 

-*i < \s t *A 


A A ,Ct 

\Jjc3 

**✓' 

dan sau- Musa 

daranya 

? 

Kami kernu 
utus dian 

(mereka) ti- bagi maka 

44 beriman dak kaum yang kebinasaan 

buah tu- 
tur/cerita 


ii i 

© JLi cMJ ,j 

&L 

> 

ojp* 

dan pemuka 
pemukanya 

Fir'aun 

ke¬ 

pada 

yang dankekuasa- 

45 nyata an/keterangan 

dengan ayat- 
ayat Kami 

Harun 


'oS \$ti 0'Sij. CJ $8 S 

hkita maka mere- yangtinggi/ kaum danadalah 

eriman ka berkata 46 sombong mereka r 

© c £ii^ (2 ti&y 




seper- kepadakc- apakah kita makamere- yangtinggi/ kaum danadalah maka/tetapi 

ti kita dua manusia akan beriiman ka berkata 46 sombong mereka mereka takabur 




orang-orang dari/ter- rnaka maka mereka men- mereka meng- kepa- dan kaum me- 

yangbinasa masuk mereka dustakan keduanya 47 abdikandiri da kita rekaberdua 


Lijtvj 1© >41*1 bail C© 


dan Kami (mereka) men- agar 

jadikan 49 dapat petunjuk mereka 


Kitab 


Musa Kami men- dan 

datangkan sungguh 48 


p oii gj Ji Ui^iS Sji SStj fSJ 51 

dan padang mempu- tempat tinggi di dan Kami melin- bukti dan Maryam anak 

mataair rumput nyai yangdatar dungi keduanya ibunya 

L : qsJCAJ \$>\j y4^!\ Oi !S^ J^ 1 CI'G © 

lengan sungguh kebajikan/ dankeija- yang dari makan- pararasul wahai 

pa yang Aku saleh kanlah baik-2 lah 50 

pm Kj tijj £1 fjjb oij <Siti 


Tuhan dan yang umal umat 

kalian aku satu kalian 


ini dan Maha Me- kalian 

sungguh 51 ngetahui kerjakan 


At & 


(**£d yj>- 3 % l>£ks © 


JlSoJ 




di sisi dengan go- tiap- pecahan/ di antara urusan maka mereka her- maka bertakwa- 

mereka apayang tongan tiap golongan mereka mereka putus-2/pecah-2 52 lahkepada-Ku 






L3l (°p dJw tl**" ti 


bahwa apakahmere- suatu hingga/ kesesatan da- makabiar- mereka gem- 

hanyalah kamengira 54 waktu sampai mereka lam kan mereka 53 bira/bangga 


SvW . % 9 y & » • *4i > a. > 


•A > r* 






mereka ti- bahkan/ kebaik- da- kepada Kami me- dan harta dari dengan- Kami me- 

sadar dak tetapi an lam mereka nyebarkan 55 anak-2 nya manjangjkan 


'Is A »A 


„a '*.us . r-s „ rr »^ »> ■ >.» ( nt 

j*Jo <jull^ OjAA-^v4 p-yrj p-* Oidjl oi 

mg- 

nya 56 

“' \ 
L-^OO 


me- dan orang- mereka berhati- kepada Tuhan takut karena me- orang-2 sesung- 

reka orang yang 57 haii/menjaga diri mereka reka yang gubnya 56 


V -r i/»> -f 


© Sf fjg* > m'j © 


V jl 
- - 


(mereka) me- ti- dengan Tu- me- dan orang- mereka Tuhan kepada 

59 nyekutukan dak han mereka reka orang yang 58 beriman mereka ayat-2 


jfcomfkjng^nWorg 


23. Al-Mu’minun 345 

43 Tidak ada satu umat pun yang 
dapat menyegerakan ajalnya dan tidak 
(pula) menangguhkannya 
44. Kemudian, Kami utus rasul rasul 
Kami bertuait turut Setiap kali seorang 
rasul datang kepada suatu umat, mere¬ 
ka mendustakannya, maka Kami silih- 
gantikan sebagian mereka dengan se 
bagian yang lain (dalam kebinasaan). 
Dan Kami jadikan mereka bahan cerita 
(bagi manusia) Maka binasalah bagi 
kaum yang tidak beriman. 

45 Kemudian Kami utus Musa dan 
saudaranya Harun dengan membawa 
tanda-tanda (kebesaran) Kami dan 
bukti yang nyata, 553 

46 kepada Fir'aun dan para pemuka 
kaumnya, tetapi mereka angkuh dan 
mereka memang kaum yang sombong 

47 Maka mereka berkata, "Apakah 
(pantas) kita percaya kepada dua orang 
manusia seperti kita, padahal kaum 
mereka (Bam Israil) adalah orang orang 
yang menghambakan diri kepada kita?" 
48. Maka mereka mendustakan kedua¬ 
nya karena itu mereka termasuk orang 
yangdibmasakan. 

49 Dan sungguh, telah Kami anuge- 
rahkan kepada Musa Kitab (Taurat), 
agar mereka (Bani Israil) mendapat 
petunjuk. 

50 Dan telah Kami jadikan ( Isa) putra 
Maryam bersama ibunya sebagai suatu 
bukti yang nyata (bagi kebesaran Kami), 
dan Kami melindungi mereka di sebuah 
dataran tinggi (tempat yang tenang, 
rindang dan banyak buah-buahan) de¬ 
ngan mata airyang mengalir. 

51. Allah berfirman, 'Wahai para rasul' 
Makanlah dari (makanan) yang baik- 
baik, dan kerjakanlah kebajikan Sung 
guh Aku Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan 

52. Dan sungguh, (agama tauhid) ini- 
lah agama kamu agama yang satu dan 
Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwa- 
lah kepada-Ku." 

53 Kemudian mereka terpecah belah 
dalam urusan (agama)nya menjadi be 
berapa golongan Setiap golongan 
(merasa) bangga dengan apa yang ada 
pada mereka (masing-masing) 

54 Maka biarkanlah mereka dalam 
kesesatannya sampai waktu yang di 
tentukan. 

55 Apakah mereka mengira bahwa Ka¬ 
mi memberikan harta dan anak-anak 
kepada mereka itu (berarti bahwa) 

56 Kami segera memberikan kebaikan- 
kebaikan kepada mereka 7 (Tidak), teta 
pi mereka tidak menyadarmya. 

57. Sungguh orang-orang yang kare- 
na takut (azab) Tuhannya, mereka sa- 
ngat berhati hati, 

58 dan mereka yang beriman dengan 
tanda tanda (kekuasaan) Tuhannya, 

59 dan mereka yang tidak memperse- 
kutukan Tuhannya, 

553 Mukjizat Nabi Musa a s. yang sembilan 
macam 







































































































346 23. AHMu’minun 

60 dan mereka yang membenkan apa 
yang mereka berikan (sedekah) dengan 
hati penuh rasa takut (karena mereka 
tahu) bahwa sesungguhnya mereka 
akan kembali kepada Tuhannya, 

61. mereka itu bersegera dalam kebaik 
an kebaikan, dan merekalah orang 
orang yang lebih dahulu memperoleh- 
nya 

62 Dan Kami tidak membebam sese- 
orang melainkan menurut kesang- 
gupannya, dan pada Kami ada suatu 
catatan yang menuturkan dengan se- 
benarnya, dan mereka tidak dizahmi 
(dirugikan). 

63 Tetapi, hati mereka (orang-orang 
kafir) itu dalam kesesatan dari (mema- 
hami Al-Qur’an) ini, dan mereka mem 
punyai (kebiasaan banyak mengerja- 
kan) perbuatan perbuatan lam (buruk) 
yang terus mereka kerjakan 

64. Sehingga apabila Kami timpakan 
siksaan kepada orang-orang yang hi- 
dup bermewah-mewah di antara mere¬ 
ka, seketika itu mereka berteriak teriak 
meminta tolong 

65. Janganlah kamu berteriak-teriak 
meminta tolong pada hart ini! Sung 
guh, kamu tidak akan mendapat per 
tolongan dan Kami. 

66 Sungguh ayat-ayat-Ku (A! Qur’an) 
selalu dibacakan kepada kamu, tetapi 
kamu selalu berpaling ke belakang 

67. dengan menyombongkan diri dan 
mengucapkan perkataan perkataan ke- 
ji terhadapnya (AI-Quran) pada waktu 
kamu bercakap cakap pada malam 
hari. 

68 Maka tidakkah mereka menghayati 
firman (Allah), atau adakah telah da- 
tang kepada mereka apa yang tidak 
pernah datang kepada nenek moyang 
mereka terdahulu? 

69 Ataukah mereka tidak mengenal 
rasul mereka (Muhammad), karena itu 
mereka mengmgkarinya? 

70. Atau mereka berkata, 'Orang itu 
(Muhammad) gila.' Padahal, dia telah 
datang membawa kebenaran kepada 
mereka, tetapi kebanyakan mereka 
membenci kebenaran. 

71 Dan seandainya kebenaran ’tu me 
nuruti keinginan mereka, pasti binasa- 
lah langit dan bumi, dan semua yang 
ada di dalamnya Bahkan Kami telah 
memberikan peringatan kepada me¬ 
reka, tetapi mereka berpaling dari peri¬ 
ngatan itu 

72. Atau engkau (Muhammad) memin¬ 
ta imbalan kepada mereka? Sedangkan 
imbalan dari Tuhanmu lebih baik, kare¬ 
na Dia pemberi rezeki yang terbaik. 

73. Dan sungguh engkau pasti telah 
menyeru mereka kepada jalan yang 
lurus. 

74. Dan sungguh orang-orang yang 
tidak beriman kepada akhirat benar 
benartelah menyimpang jauh dari jalan 
(yang lurus) 



-m 


iifs 


P*' 


ys 9* 


■'j hi *y*\ c\ y k YY'J' >■, 

■') ftu di 14 oyji 


60 

A' y,t i -f 

Ojjvj jl f Uo /v&j (OjA-*-* 


Tuhan ke- sungguh takut dan hati-hati mereka apa (mereka) dan orang- 
mereka pada mereka mereka berikan yang memberikan orang yang 


Kami mem- dan 

bebani tidak 61 


(mereka) kepa- dan ke- da- (mereka) 

berlomba danya mereka baikan lam bersegera 


mere¬ 
ka itu 


0 Si & m AA \£&j Srj. ils 

(mereka) ti- dan dengan ia meng- sebuah dan di kehiasannya/ mela- sese- 

62 dianiaya dak mereka benar ucap kitab sisi Kami "kesanggupannya inkan orang 


< >> s' S 




pada- mere- demi- 
nya ka kian 


< 

selain 


»,Y- ~ 


p fe* p-j a a je 


perbuatan- dan bagi ini dari kese- da- hati-hati bah- 
perbuatan mereka. satan lam mereka kan 


& y A y S* . A y > S' ,y 

ddjjdfz ^fls CjUJL A* uJol \b\ 3^- ^ LJjjU-C’ 

(mereka) me- tiba- dengan orang bermewah-2 Kami am- apa- se- (mereka) me- 

memekik reka tiba azab dari mereka bil/timpakan bila hitigga 63 ngerjakan 






&\ i^r 

*■£ 

X 



ayat- adalah 

ayat-Ku 

sesung¬ 

guhnya 

(kalian) tidak dari 

65 ditolong Kami 

sungguh 

kalian 

Vj /y !»> 

© 



orang-orang 
yang sombong 

66 

(kalian) tumitmu/ 

berpaling kebelakang 

atas 




an adalah 


kalian 


kan 


ot j, e >2. y\ %\ 0 * 

datang ti- apa telah datang atau- perka- mereka maka apa- kalian ucapkan bercakap- dengan- 

dak yang pada mereka kah taan perhatikan kali tidak 67 perkataan keji cakap nya 

k fin ji ;\ 

(mereka) me- kepa- maka rasul mereka tidak atari- yang (kepada) bapak-2 

mungkiri danya mereka mereka mengenal kah 68 terdahulu mereka 


a a 


c 3>J5 


tjsJlj 
✓ ^ 


Jf 

kepada 

kebenaran 

dan kebanyak¬ 
an mereka 

dengan 

kebenaran 

dia datangi 
mereka 

bah¬ 

kan 


• 9 I 9 •* I 


ox 3 jSsgtf && cr 1 Jj 0 

langit 


tentu 

rusaklah 


hawa naf- 
su mereka 


kebe- mengikuti/ dan se- 


mereka 

berkata 

atau¬ 
kah 69 

© 

Oji/ 

i 70 

(mereka) 

bend 


dP jt-4 3 ( ►4^-*’ di o*J 

^— 1 -~ u J ~ A —orang/ dan 

a-apa bumi 

> ^ , r. 


dari maka/teta- dengan 

pi mereka pengajaran 

< 1=2 


Kami telah datang bah- 

kepada mereka kan 


di da- dan orang/ 

lamnya apa-apa 


% r<'& 


v - © ddjy+ej** 

lebih Tuhan maka ganti ganti ru- kalian minta ke- atau- mereka 


j\t>- sit) 

ihan maka ganti ganti ru- 
baik kamu rugi/ upah gi/upah 




i mereka kali 71 


pengajaran 


berpaling 


73 


yang 

lums 


jalan ke- * benar-2 dan sung- pemberi sebaik- dan 

pada menyem mereka guh kamu 72 rezeki baik Dia 




benar-2 mere- 
74 ka menyimpang 


jalan 

(itu) 


dari 


kepada 

akhrral 


(mereka) ti- orang-2 dan 

beriman dak yang sungguh 

























































































tggggnu 


■& 


mji 

g X s ^ j»-fJ b bliSy ^ vg ~^_J J>^ lijt 

kedurhaka- da- tentu mereka baha- dari dengan apa dan Kami Kami betas ka- dan 

an mereka lam terus-menerus ya mereka yang hilangkan sihani mereka kalau 




Vt 

*0* 

re 


1*3 jt-gJ Ji-I Ju5 j (w) 6 ^ , * . ■*■ > 


kepada Tu~ mereka 

ban mereka tunduk 


maka 

tidak 


dengan Kami telah me- dan mereka bingung/ 

azab nimpakan mereka sungguh 75 terombang-ambing 




,/v 


JuJj, fcjljc U bl b>£3 ii) J*- © Hl? 

sangat azab yang pintu- atas Kamibu- apa- se- mereka me- dan 

keras memiliki pintu mereka kakan tala hingga 76 rendalikan diri tidak 


'JC8\j £*n $3 13 <jii ji; @ ojii? ^ p. Gj. 


dan peng¬ 
lihatan 


pende- untuk mengadakan/ yang 

ngaran kalian menciptakan 

dan 

Dia 77 

(orang-orang) di da- me- tiba- 
beiputusasa lamnya reka tiba 

</S?> 

4 

3T2 




t 

^ „x 

•V" 

&■ y — 

✓ - » ' » - 

muka 

bumi 

di 

mengenibang- 
biakau kalian 

yang 

dan 

Dia 78 

kalian berte- 
rimakasili 

apa 

yang 

sedikit 

dan 

hati 


c 




<ju u jJx y&\ jC^Sj 



*> 

"A 

menghi¬ 

dupkan 


dan 

Dia 


kalian di- dan ke- 

kumpulkan pada-Nya 

dan yang 
mematikan 

yang 

79 






^,XC,x 


i gSJo i 


ber- apa seperti mereka me- bah- 
kata yang ngatakan kan 80 


kalian ber- maka dan 

akal/berpikir apakah tidak slang 


malam 


y. .. 


Ax"; 


lib iStkgS §3 &L=5 lib p © <<$5^1 


apa sung- dan 

guh kami tulang 


tanah/ dan kami kami apakah mereka 

debu menjadi mat! apabila berkata 81 


lUb oj Cy* 




x* o / 


orang-orang 

terdahuhi 




ini tidak dahuiu 
lain 


ini dan bapak- kami kami sesung- 

bapak kami diancam guhnya 82 


pasti di- 
bangkitkan 


JvS i J © d35^i j±P\ % 


jika dida- dansiapa bumi kepunyaan kata- 

lamnya yang siapakah kanlah 83 


orang-orang 

dahuiu 


cerita/ kecu- 

dongeng ali 




kalian 

ingat 


ah kata- kepunya- mereka akan 

* “ \lfah 


tidak kanlah an A] 

A 


mengatakan 84 


(kalian) 

mengetahui 


kalian 


&& £>z £j £ js 


K yang 
agung 


(x* 

‘Arsy dan Pe- tujuh 
milik 


langit 


Pe- siapa- kata- 

milik kah kanlah 85 


a 4 <> 


Xil t> 4U s © 

dita- siapa kata- kalian maka kata- kepunya- mereka akan 

ngan-Nya kali kanlah 8? bertakwa apakah tidak kanlah an Allah mengatakan 86 


* t Xfx >./> K > —J 




jika 


atas- dilin- dan me- dan se- segala/ 

Nya dungi tidak lindungi Dia suatu tiap-tiap 


keku- 

asaan 


»> *£ ^ 4*Vx 


[Ml 

89 


kalian 

ditipu 


maka ba- kata- kepunya- mereka akan 

gaimana kanlah an Allah mengatakan 


(kalian)me- kalian 
88 ngetahui 



23. Ai-IVIu*minun 347 


75 Dan sekiranya mereka Kami kasiha- 
ni, dan Kami lenyapkan malapetaka 
yang menimpa mereka, 554 pasti mereka 
akan terus-menerus terombang- 
ambing dalam kesesatan mereka. 

76 Dan sungguh Kami telah menimpa 
kan siksaan kepada mereka, 555 tetapi 
mereka tidak mau tunduk kepada Tu- 
hannya, dan (juga) tidak merendahkan 
diri. 

77 Sehmgga apabila Kami bukakan 
untuk mereka pintu azab yang sangat 
keras, seketika itu mereka menjadi pu- 
tusasa. 

78 Dan Dialah yang telah menciptakan 
bagimu pendengaran, penglihatan dan 
hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu 
bersyukur. 

79 Dan Dialah yang menciptakan dan 
mengembangbiakkan kamu di bumi 
dan kepada-Nyalah kamu akan dikum 
pulkan 

80 Dan Dialah yang menghidupkan 
dan mematikan dan Dialah yang (meng 
atur) pergantian malam dan siang 
Tidakkah kamu mengerti 7 

81. Bahkan mereka mengucapkan per- 
kataan yang serupa dengan apa yang 
diucapkan oleh orang orang terdahulu. 

82. Mereka berkata, Apakah betul, 
apabila kami telah mati dan telah men 
jadi tanah dan tulang belulang, kami 
benar-benar akan dibangkitkan kem- 
bali? 

83 Sungguh, yang demikian ini sudah 
dijanjikan kepada kami dan kepada ne- 
nek moyang kami dahuiu, 556 ini hanya- 
lah dongeng orang orang terdahulu!" 

84 Katakanlah (Muhammad), "Milik 
siapakah bumi, dan semua yang ada di 
dalamnya, jika kamu mengetahui?" 

85 Mereka akan menjawab, "Milik 
Allah." Katakanlah, 1 Maka apakah kamu 
tidak ingat?" 

86 Katakanlah, "Siapakah Tuhan yang 
memiliki langit yang tujuh dan yang 
memiliki ‘Arsy yang agung?" 

87 Mereka akan menjawab, "(Milik) 
Allah." Katakanlah, Maka mengapa ka¬ 
mu tidak bertakwa?" 

88 Katakanlah, "Siapakah yang di ta- 
ngan-Nya berada kekuasaan segala se- 
suatu Dia mehndungi, dan tidak ada 
yang dapat dilindungi (dari azab Nya), 
|ika kamu mengetahui?" 

89. Mereka akan menjawab, "(Milik) 
Allah." Katakanlah "(Kalau demikian), 
maka bagaimana kamu sampai ter- 
tipu?" 


55 4 Bahaya kelaparan Kaum musynkm 
pemah mengalanni kelaparan, karena tidak 
datangnya bahan makanan dari Yaman ke 
Mekah sedang Mekah dan sekitamya dalam 
keadaan paceklik, hingga sangat melaratlah 
padawaktuitu 

555, Antara lain kekalahan mereka pada 
Perang Badar yang dalam peperangan itu 
orang-orang yang terkemuka dan mereka 
banyak yang terbunuh atau drtawan, dan 
musim kering yang menimpa mereka, 
sehingga mereka menderita kelaparan. 
















































































































348 23. A!-Mu*minun 

90 Padahal Kami telah membawa ke- 
benaran kepada mereka, tetapi mereka 
benar benarpendusta 

91. Allah tidak mempunyai anak, dan 
tidak ada tuhan (yang lain) bersama- 
Nya, (sekiranya tuhan banyak), maka 
masmg-masing tuhan itu akan mem 
bawa apa (makhluk) yang diciptakan 
nya, dan sebagian dari tuhan tuhan itu 
akan mengalahkan sebagian yang lain. 
Mahasuci Allah dari apa yang mereka 
sifatkan itu, 

92. (Dialah Tuhan) yang mengetahui 
semua yang gaib dan semua yang tam- 
pak. Mahatinggi (Allah) dari apa yang 
mereka persekutukan. 

93 Katakanlah (Muhammad), *Ya Tu- 
hanku, seandainya Engkau hendak 
memperlihatkan kepadaku apa (azab) 
yang diancamkan kepada mereka, 

94 ya Tuhanku, maka janganlah Eng 
kau jadikan aku dalam golongan orang- 
orang zalim" 

95 Dan sungguh, Kami kuasa untuk 
memperlihatkan k’epadamu (Muham¬ 
mad) apa yang Kami ancamkan kepada 
mereka 

96 Tolaklah perbuatan buruk mereka 
dengan (cara) yang lebih baik, Kami le- 
bih mengetahui apa yang mereka sifat¬ 
kan (kepada Allah). 

97 Dan katakanlah, Ya Tuhanku, aku 
berhndung kepada Engkau dari bisikan 
bisikan setan, 

98 dan aku berhndung (pula) kepada 
Engkau ya Tuhanku, agar mereka tidak 
mendekati aku " 

99. (Demikianlah keadaan orang orang 
kafir itu), hingga apabila datang kema 
tian kepada seseorang dari mereka, dia 
berkata, 'Ya Tuhanku, kembalikanlah 
aku(kedunia) 

100 agar aku dapat berbuat kebajikan 
yang telah aku tmggalkan. 1 Sekali kali 
tidakl Sungguh itu adalah dahh yang 
diucapkannya saja. Dan di hadapan me¬ 
reka ada barzakh 7 sampai pada hari 
mereka dibangkitkan 

101. Apabila sangkakala ditiup, maka 
tidak ada lagi pertalian keluarga di an- 
tara mereka pada hari itu (hari kiamat), 
dan tidak (pula) mereka saling ber 
tanya 

102. Barang siapa berat timbangan 
(kebaikan)nya, maka mereka itulah 
orang-orang yang beruntung. 

103 Dan barang siapa ringan timba¬ 
ngan (kebaikan)nya, maka mereka itu¬ 
lah orang-orang yang merugikan diri- 
nya sendiri, mereka kekal di dalam nera- 
kaJahanam. 

104. Wajah mereka dibakar api neraka, 
dan mereka di neraka dalam keadaan 
muram dengan bibir yang cacat (bibir 
atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik 
ke bawah sehingga nampakjelek) 

557 Barzakh yaitu tempat atau keadaan 
orang setelah mati sampai dia dibangkitkan 
pada hari kiamat 


3<P 


I rr H 88 $ 





<■£ r >1, y Ti r 

i)* Aiil AjeU U p^p-bl 


anak dari Allah meng- tidak 

ambil 90 


mendustakan dan sung- dengan Kami telah da- pada- 
guh mereka kebenaran tangi mereka ha! 


yjj & <aj\ £ csri \% 4) ^ eg 


dan me- Dia dengan tuhan setiap tentn pergi/ jika de- tuhan dari bersa- ada 

ngalahkan ciptakan apa yang membawa mikian ma-Nya 


dan 

tidak 


i ' \ i. ^ t »> & y 



dari apa Allah Mahasuci sebagian atas 
yang yang lain 


sebagian 

mereka 




y) J5 

Tu- kata- 
hanku kaniah 92 

I 9 ^ ^ s' } . 1**»| 

JyuS yCji U u\ 


dari apa maka Maha- 
yang tinggi Dia 


dan yang 
tampak 


yang 

gaib 


kaum dalam/ Engkauja- maka Tu- 

diantara dikanaku janganlah hanku 93 


apa Engkau perli- ada- 

yang hatkanpadaku pun/jika 




benar-benar Kami ancamkan apa memperlihatkan atas dan sung- (orang-orang) 

95 kuasa kepada mereka yang kepadamn guh Kami 94 yang zalim 

ll-> pic-1 ( y£. JjJlj £l3j1, 

mereka dengan lebih me- Kami keja- lebih ia dengan tolak- 

96 sifatkan apa yang ngetahui hatan. baik yang lah 


fit s 


A 




'i s *•» t'-ti >„ C- r-Cs 


c *>. 


dan aku 

Engkau berlindung 97 


bisikan dari kepada aku ber- Tu- dankata- 

Engkau lindung hanku kaniah 




f*■ s c " r \i ' i sY' I'fi »■ »i •»- 

yj (J» Ujaji p^Jo.! s-U- oj O' 

Tuhan- iaber- kematian seseorang datang apa- sehingga mereka ha- untuk Tuhan¬ 
ku kata dari mereka bila 98 dir kepadaku ku 






perka- sung- sekali-2 aku ting- dalam kebaikan/ aku beramak supaya 
taan guh ia tidak galkan apa yang saieh berbuat aku 99 


kemba- 

likanaku 






ditiup maka mereka di- 

apabila 100 bangkitkan 


pai 


101 


mereka 

saling bertanya 


dan pada 

tidak tori itu 




* 9 


mereka 


- x* 

belakang 

mereka 

** 

dan 

dari 

Cflli 

ucapkan 

yang 

dia 

Q£\ 

% 


** 

pertalian 

maka 

sang- 

di' 

nasab 

tidak ada 

kakala 

ke 


® ^ i?>Ti ait 17 'Y-A 

^ p-fc cSUJjvfi cJuu 

dan barang orang-2 yang me- maka timbangan- berat maka ba- 

siapa 102 beruntung reka mereka itu nya rang siapa 


(K 


- -Y 4 -- ✓x- 




neraka da- did mere- (mereka) orang-2 

iahanam lam ka sendiri memgikan yang 


maka me¬ 
reka itu 


timbang- 

arrnya 


nngan 


pAj jw' v;ri' 


bermuka masam/ di dalam- dan api muka-muka mem- 

104 keadaan caeat nya mereka neraka mereka bakar 103 


mereka 

kekal 



n amnnnmnnnan nrn 









































































0 o ^ ^ j$ 

mereka (kalian)men- dengan- maka a da- atas dibaca- ayat- ada apakah 

berkata 105 dustakan nya lab kalian kalian kan ayat-Ku tidak 


j|j||! 

tl 


m © CJ tP=S Sjii 14 ^ (£ 

Tuhan (orang-orang) kaum dankami kecelakaan/ atas telah me- Tuhan 

kami 106 yang sesat menjadi kejahatan kami kami ngaMikan kami 

& \^i\ js © % 6£ # £. a/i 

di da- tinggallah (Allah) orang-orang maka sung- kami maka darinya keluarkan- 

lamnya dengan hina berfirman 107 yang zalim guhkami kembali jika lab kami 

Ujj 6^ A3), ((vp o^JSo ^ 




ya Tulian mereka 

kami berkata 


hamba- dari sego- adalah sung- kalian berbica- danja- 

hamba-Ku longan gub 108 radengan-Ku nganlah 


» » * . •* 


® e*v 'H -"A" d'"’.. r p P-i 

maka kaban men- pemberi sebaik- dan dan beril ah bagi maka kamitelah 

jadikan mereka 109 rahmat baik Engkau kamirahmat kami ampunilah beriman 

) -M fj 


110 

X > 


kalian me- 
nertawakan 


dari/seba- dan kali- mengi- melupakan sebingga buah 

gian mereka an adalah ngatAku kalian ejekan 


JJ © 

(Allah) 


setengah 

s #= < "S 


•'»> y/. f, >> 1 / -"-'fi »/<*■'"' 

unggub mereka dengan hari memberi sungguh 

nereka sabar apayang ini balasan mereka Aku 

00*^1 (3 


orang-orang 
yang menang 

me¬ 

reka 

Hi 

/»/ 3 / 

uj jib 

sehan 

kami 

mereka 


tinggal 

bekata 


tahun bilangan bumi di kalian be- 

tinggal rapa 






1 j) ya, vi oj jj © cgp A 

sekira- sedikit/ mela- kalian tidak- (Allah) 
nya sebentar inkan tinggal lah berfirman 113 

is O dt © 332 jsr 


babwa- sekira- sedikit/ mela- kalian tidak- (Allah) orang-2 yang maka ta- hari 

kalian nya sebentar inkan tinggal lah berfirman 113 menghitung nyakanlah 

■gsTi Vi *&xl A ** 

dan main- Kami mencip- bahwa apakah ka- (kalian)me- adalah 

kalian main takan kalian hanyalah lian mengira 114 ngetahui kalian 

^ ' * - -- -9 9 . .9 \ -- a . * S' ,, 


% 2\ ? jp a st G4i 

mela- tuhan tidak sebe- Raja Allah makaMaha- (kalian) di- tidak kepada 

inkan ada namya tinggi 115 kembalikan Kami 

\ 1 ✓✓ it «✓ A. . *, * */ 7 . 3 / £ 


A*’'*. >- . < Pf 


L^_Jj aji\ ^4 ^aj 

tuhan Allah ber- menyeru/ danbarang yangnulia 

sama menyembah siapayang 116 


‘Arsy Tuhan Pe- Dia 
melihara 


>1 /d f <1 i "" ^ if ‘sf (rf ^1 

J5 A—j], JCX; %lu*5r IdU iij 4) (j) bi _A~ 


her- 

imtung 

tidak sesung- Tuhan- 
guhnya nya 

disisi 

0 

cy&P 

K' 

Jf~ 


118 

Pemberi 

rahmat 

sebaik- 

baik 

dan 

Engkau 


tungannya guh hanyalah nya nya alasan ada 


dan 


berilah Tu- dan kata- 


orang-2 

kafir 





|v®' 


! fptjp 

IS 
* ( 


im 


t I 


23, Al-Mu’minun 349 

105 Bukankah ayat-ayat-Ku telah di 
bacakan kepadamu, tetapi kamu selalu 
mendustakannya? 

106 Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, 
kami telah dikuasai oleh kejahatan 
kami, dan kami adalah orang orang 
yang sesat 

107 Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami 
darinya (kembalikanlah kami ke dunia), 
jika kami masih juga kembali (kepada 
kekafiran), sungguh, kami adalah 
orang orang yang zalim. 1 ' 

108 Dia (Allah) berfirman, "Tinggallah 
dengan hina di dalamnya, dan jangan- 
lah kamu berbicara dengan Aku." 

109 Sungguh ada segolongan dari 
hamba-hamba-Ku berdoa, "Ya Tuhan 
kami, kami telah beriman, maka am- 
punilah kami dan berilah kami rahmat, 
Engkau adalah pemberi rahmat yang 
terbaik,' 1 

110 Lalu kamu jadikan mereka buah 
ejekan, sehmgga kamu lupa mengingat 
Aku, dan kamu (selalu) menertawakan 
mereka, 

111. sungguh pada hari ini Aku mem 
beri balasan kepada mereka, karena 
kesabaran mereka; sungguh mereka 
itulah orang orang yang memjDeroleh 
kemenangan. 

112 Dia (Allah) berfirman, “Berapa ta- 
hunkah lamanya kamu tinggal di 
bumi?" 


113 Mereka menjawab, "Kami tinggal 
(di bumi) sehan atau setengah han, 
maka tanyakanlah kepada mereka yang 
menghitung." 

114 Dia (Allah) berfirman, “Kamu 
tinggal (di bumi) hanya sebentar saja, 
jika kamu benar benar mengetahui" 


115. Maka apakah kamu mengira bah¬ 
wa Kami menciptakan kamu main tain 
(tanpa ada maksud) dag bahwa kamu 
tidak akan dikembalikan kepada Kami? 

116 Maka Mahatinggi Allah Raja 
yang sebenarnya, tidak ada tuhan (yang 
berhak disembah) selain Dia, Tuhan 
(yang memiliki) Arsy yang mulia. 

117 Dan barang siapa menyembah tu¬ 
han yang lain selain Allah, padahal tidak 
ada suatu bukti pun baginya tentang 
itu, maka perhitungannya hanya pada 
Tuhannya Sungguh orang orang kafir 
itu tidakakan beruntung. 


118. Dan katakanlah (Muhammad), 
"Ya Tuhanku berilah ampunan dan (be¬ 
rilah) rahmat, Engkaulah pemberi rah¬ 
mat yang terbaik." 


K<SS> 


T-jK— 

pJbg,4 AINMSIUR 

llilfi 


i 

i 




























































































350 24. An-Nur 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 
1 (inilah) suatu surah yang Kami turun- 
kan dan Kami wajibkan (menjalankan 
hukum-hukumnya), dan Kami turunkan 
di dalamnya tanda tanda (kebesaran 
Allah) yang jelas, agar kamu ingat. 

2 . Pezina perempuan dan pezina laki- 
laki, deralah masing masing dari kedua 
nya seratus kali, danjanganiah rasa be- 
las kasihan kepada keduanya mence- 
gah kamu untuk (menjalankan) agama 
(hukum) Allah, jika kamu beriman kepa 
da Allah dan hari kemudian; dan hen- 
daklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sebagian orang orang 
yang beriman, 

3 Pezina laki-laki tidak boleh menikah 
kecuali dengan pezina perempuan, 
atau dengan perempuan musyrik; dan 
pezina perempuan tidak boleh menikah 
kecuali dengan pezina laki laki atau de¬ 
ngan laki laki musyrik; danyang demiki- 
an itu diharamkan bagi orang-orang 
mukrnin. 558 

4 . Dan orang-orang yang menuduh 
perempuan perempuan yang baik (ber 
zina) dan mereka tidak mendatangkan 
empat orang saksi, maka deralah me¬ 
reka delapan puluh kali, dan janganlah 
kamu terima kesaksian mereka untuk 
selama lamanya Mereka itulah orang- 
orang yang fasik, 

5 kecuali mereka yang bertobat setelah 
itu dan memperbaiki (dirinya), maka 
sungguh, Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

6. Dan orang-orang yang menuduh is- 
trinya (berzina), padahal mereka tidak 
mempunyai saksi-saksi selain dm mere¬ 
ka sendiri, maka kesaksian masing ma¬ 
sing orang itu lalah empat kali bersum- 
pah dengan (nama) Allah, bahwa se- 
sungguhnya dia termasuk orang yang 
berkata benar. 

7 . Dan (sumpah) yang kelima bahwa 
iaknat Allah akan menimpanya, jika dia 
termasukorang yang berdusta. 559 

8 . Dan istri itu terhindar dari hukuman 
apabila dia bersumpah empat kali atas 
(nama) Allah bahwa dia (suaminya) be¬ 
nar benar termasuk orang-orang yang 
berdusta, 

9 dan (sumpah) yang kelima bahwa 
kemurkaan Allah akan menimpanya 
(istri), jika dia (suaminya) itu termasuk 
orang yang berkata benar 
lO.Dan sekiranya bukan karena karuma 
Allah dan rahmat-Nya kepadamu (ms- 
caya kamu akan menemui kesulitan). 
Dan sesungguhnya Allah Maha Pene 
rimaTobat Mahabijaksana 

55 8 . Tidak pantas orang yang benman meni¬ 
kah dengan pezina. demikian pula sebalik- 
nya. 

5 59 Maksud ayat 6 7 lalah orang yang me¬ 
nuduh berbuat zina dengan tidak mengaju 
kan empat orang saksi haruslah bersumpah 
dengan nama Allah empat kali, bahwa dia 
adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemu 
dian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia 
akan kena Iaknat Allah jika dia berdusta. 
Masalah ini dalam fiqih dikenal dengan Iran. 





(kalian) ingat/ supaya yangnyata/ ayat- dida- dan Kami 

memperhatikan kalian jelas ayat lamnya turunkan 


dan Kami 
wajibkan 


tir* 


Kami tu- suatu 
runkan surah yang 


JsL CZ juJ, $ ivWi d&b v,\j\ G 


mengam- danja- deraan 
bil kalian nganlah 


sera- dari satu/ tiap- 
tus mereka seorang tiap 


maka dan laki-2 perempuan 
deralah pezina pezina 1 


'"•/’is E Af» i, s 

<jJ. alii {jn <3 aijj 


dan hendaklah akhirat 
menyaksikan 


dan 

hari 


kepada 

Allah 


(kalian) kalian jika Allah agama da- belas padake- 

beriman adalah lam kasihan duanya 




31 jQv> % v - 0 \ Q 1 oi Sill Q& 

dari segolongan siksaan/hukum- 


atau wanita mela- akan me- tidak laki-laki 
pezina ihkan ngawini pezina 


orang-orang 
yang beriman 


an keduanya 


'■MU 0 ~> * l 


atas demiki- dan diha- 
an itu ramkan 


laki-laki atau laki 2 mela- akan me- tidak dan wanita 
musyrik pezim inkan ngawininya pezina 


perempuan 

musyrik 






si"'. 3 “ i 1 »-> (| ' Z- »' i I 


saksi 


empat mereka tidak kemu- 
(orang) membawa dian 


wanita-2 
yang baik 


dan orang- 
menuduh orang yang 


orang-orang 

mukmin 


> A 


% 

SjJo- 

"V A 

J 

•V" 


me¬ 

reka 

dan me- selama- kesak- bagi kalian 

reka itu lamanya sian mereka terima 

dan 

jangan 

deraan 

delapan 

puluh 

maka dera¬ 
lah mereka 


A. if e S'l'S ',k\ e i/u "A, At It, 

jy& 4iii ojs tdta ^jo ^ 

Malta Pe- Allah maka dan mereka demi sesu- dan (mereka) orang 2 ke- orang-orang 

ngampun sungguh memperbaiki kian. itu dah bertobai yang cuali 4 yang fasik 

xn '4 4" '*-Ir ' 

din ke- saksi- bagi ada dan istn-istri (mereka) dan orang- Maha 

nereka cuali saksi mereka tidak mereka menuduh orang yang 5 Penyayang 




orang-orang 
yang benar 


ter- sungguh dengan 

masuk dia Allah 


saksi/ 

sumpah 


empat 


seorang maka ke- 

dari mereka saksian 


^ /.</ 9 \ ^ ^ > / 'S' s' 

jj 9j*kj (jb Oj, <j\ 


dan mere- orang-orang ter- dia jika atas- Allah kutuk- bah- 

ka menolak 7 yang berdusta masuk adalah nya _an_wa 


dan yang 
kelima 


■a ^ i., . , , *' s S'l, 


orang-orang 

yangdusta 


sungguh sung- dengan saksi/ 

termasuk guhdia Allah sumpah 


empat iaber- bah- azab/ darinya 
saksi wa hukuman 




orang-orang ter- dia jika atas- Allah kemur- bahwa- 
yang benar masuk nya kaan sanya 


danyang 

kelima 


A, i's (>'•" As.'' t 


Maha- Maha Pene- Allah dan dan rah- 
10 bijaksana rimatobat bahwa mat-Nya 


atas Allah karuma dan ka- 
kalian lau tidak 



r nmffrmnmnnnh nrn 









































































I 1 

H, 


u s&\ 



0 *[FB 


y. J? -ill ]p £Xi V ->X A^ dji^L jX Cgjjl ii 


AA* iX »> 

/ 0 » «» *» 


ia/ letapi bagi buruk kamu me- ja- dari golongan dengan be- (mereka) orang-2 sung- 
itu kalian ngiranya ngan kalian rita bohong datang yang guh 

s 


Z» SS "£ S’ HL * * /• S' S"'’^' S' ft«r A ^J^sslZ /£ ✓ 

N-Jj^ ££ ^ p-r 2 J ^4 3 ^ 


dan 

mengambil yang 


dosa dari ia ker- apa dari sese- tiap- bagi lebih 

jakan yang mereka orang tiap kalian baik 


'** »>T t '- 1 . >•*>*' r, XT4 full £*u" 9-\Y <\ 

OyOgyi 1 £>«> o yO * £? jjj XX ^ pf** 


✓ » / 




orang-2 mukmin menyang- kalian men- tat- menga- ' yai 

laki-laki ka dengaraya kala pa tidak 11 bes 


azab bagi- dari/di an- terbe- 
nya tara mereka samya 



x > V, r<' W - XT 

4 cStsj,, '-Lis tA>- 


menga¬ 
pa tidak 12 

yang berita ini 

nyata bohong 

dan mere¬ 
ka berkata 

baik 

tethadap dan orang-2 

diri mereka mukmin wanita 



p T 4 




maka me¬ 
reka itu 

aksi-saksi mereka men 

datangkan 

ti- maka 
dak jika 

saksi- 
saksi itu 

empat 

atas- 

nya 

mereka men- 
datangkan 

( S’s' 

* 


€ 

) 0j>i53\ 

» i, 
pJb 411! 

A 

s' 

dan rah- 
mat-Nya 

atas Allah karunia 

kalian 

dan ka¬ 
lau tidak 13 

orang-orang 
yang berdusta 

me- Allah di sisi 
reka 


,:.-X wlAC’ <X2 : L» (3 ixd 3 h^ tX-ul (3 

dunia di 




yang azab padanya/ kalian apa dida- niscayame- dandi 
14 besar tentang itu bicarakan yang lam nimpa kalian akhirat 


% a, jiS u ; 


aJu jl 


ilmu dengan- bagi tidak apa dengan mulut- dan kalian dengan lidah/ kalian me- tat- 
nya kalian yang mulut kalian katakan lisan kalian nerimanya kala 


>*»»• ^ Ti xxk ^ ui '*0* Y“"' ('.**'''*'*''* 

b y **- i] Jjfvi2^ xtMt 0**& _3^J3 « --j A Ajy^—^£y 


kalian men- tat- danmeng- besar Allah disisi dan ringan 

dengamya kala apa tidak 15 ia/itu 


dan kalian 
mengiranya 


XxJx & % fig if a 1 3 S 


pT X 


ang dusta ini Mahasuci dengan kami untuk bagi ada/ tidak kalian 

besar Engkau ini membicarakan kami patut katakan 


Z'S 9 l f"\ '“'it 1 »T ^ s' 

w) oi *3 ji 4xXi J3 O' pr~%Jaa o 

orang-orang kalian jika selama- seperti itu kalian (jangan) agar Allah menasihati 
yangberiman adalali lamanya kembah kalian 16 


17 




cz$\ xi © jyX £,\j ‘^Jj\ 'ft ii\ 

sung- Maha- Maha Me- dan ayat- kepada Allah dan men- 

ibnya 18 *bijaksana ngetahui Allah ayat kalian jelaskan 

yi iX p i >p\ <<}h 4 ixa'i x? if oi^ 

yang azab ba^ (mereka) orang-2 di kekejian ter- untuk (mereka) 

pedih mereka beriman yang kalangan siar menyukai 

ih M *>-<s 

q^Juu if Ljxjt (3 


XIS 


dan kalau 


(kalian) me- 

tidak 

sedangkan 

me- dan 

dan 

dunia di 

tidak 

19 

ngetahui 


kalian 

ngetahui Allah akhirat 



© 

* 

o> ' 

'X\ 

'Y 

013 

S' 


s' 

% » S' 


Maha 

Maha 

Allah 

dan bah- 

dan rah- 

atas 

Allah 

karunia 

20 

Penyayang 

Penyantun 


wasanya 

mat-Nya 

kalian 




<1© 


kampmgsunnah.org 


24. An-Nur 


351 


11 Sesungguhnya orang-orang yang 
membawa berita bohong itu adalah 
dari golongan kamu (juga), Janganlah 
kamu mengira berita itu buruk bagi 
kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap 
orang dan mereka akan mendapat ba- 
lasan dari dosa yang diperbuatnya Dan 
barang siapa di antara mereka yang 
mengambil bagian terbesar (dari dosa 
yang diperbuatnya), dia mendapat 
azab yang besar (pula). 560 

12 Mengapa orang-orang mukmin 
danmukminattidakberbaiksangkater- 
hadap diri mereka sendiri ketika kamu 
mendengar berita bohong itu dan ber 
kata, "Ini adalah (suatu berita) bohong 
yang nyata." 

13 . Mengapa mereka (yang menuduh 
itu) tidak datang membawa empat sak- 
si? Oleh karena mereka tidak membawa 
saksi saksi, maka mereka itu dalam pan- 
dangan Allah adalah orang-orang yang 
berdusta. 

14 . Dan seandainya bukan karena ka 
runia Allah dan rahmat-Nya kepadamu 
di dunia dan di akhirat, niscaya kamu di- 
timpa azab yang besar, disebabkan oleh 
pembicaraan kamu tentang hal itu (be¬ 
rita bohong itu) 

15 (Ingatlah) ketika kamu menenma 
(berita bohong) itu dari mulut ke mulut 
dan kamu katakan dengan mulutmu 
apa yang tidak kamu ketahui sedikit 
pun, dan kamu menganggapnya re- 
meh, padahal dalam pandangan Allah 
itu soal besar. 

16 . Dan mengapa kamu tidak berkata 
ketika mendengarnya, Tidak pantas 
bagi kita membicarakan ini. Mahasuci 
Engkau, ini adalah kebohongan yang 
besar 1 ' 

17 . Allah memperingatkan kamu agar 
(jangan) kembali mengulangi seperti itu 
selama lamanya, jika kamu orang ber 
iman, 

18 . dan Allah menjelaskan ayat-ayat 
(Nya) kepada kamu Dan Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana. 

19 . Sesungguhnya orang orang yang 
ingin agar perbuatan yang sangat keji 
itu (berita bohong) tersiar di kalangan 
orang-orang yang beriman, mereka 
mendapat azab yang pedih di dunia 
dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui. 

20 . Dan kalau bukan karena karunia 
Allah dan rahmat Nya kepadamu (nis¬ 
caya kamu akan ditimpa azab yang 
besar). Sungguh, Allah Maha Penyan- 
tun, Maha Penyayang. 


560- Berita bohong ini mengenai istri Ra- 
sulullah saw Aisyah r.a. Uiranul Mukminin, 
setelah perang dengan Bam Mustaliq pada 
bulan Sya ban 5 H Peperangan itu diikuti 
kaum munafik dan turut pula Aisyah r.a. 
dengan Nabi saw. berdasarkan undian yang 
diadakan di antara istri istri beliau. Dalam 
perjalanan kembali dari peperangan, mereka 
berhenti pada suatu tempat Aisyah r.a. 
keluar dan sekedupnya untuk suatu keperiuan, 
kemudian kembali, Tiba-tibadia merasa kalung- 
nya hilang, lalu dia pergi iagi mencarinya 
Sementara itu, rombongan berangkat de¬ 
ngan persangkaan bahwa Aisyah r.a. masih 
ada dalam sekedup Setelah ‘Aisyah r.a. 
mengetahui sekedupnya sudah berangkat, 
dia duduk di tempatnya dan mengharapkan 
sekedup itu akan kembali menjemputnya. 
Kebetulan, lewat di tempat itu seorang saha- 




















































































352 24. An-Nur 


21. Wahai orang orang yang beriman! 
Janganlah kamu mengikuti la rig kali 
langkah setan Barang siapa mengikuti 
langkah langkah setan maka sesung 
guhnya dia (setan) menyuruh menger 
jakan perbuatan yang keji dan mung¬ 
kar. Kalau bukan karena karunia Allah 
dan rahmat Nya kepadamu, mscaya ti 
dak seorang pun di antara kamu bersih 
(dari perbuatan keji dan mungkar itu) 
selama lamanya, tetapi Allah member 
sihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah Maha Mendengar, Maha Menge 
tahui 

22. Dan janganlah orang-orang yang 
mempunyai kelebihan dan kelapangan 
di antara kamu bersumpah bahwa me- 
reka (tidak) akan memberi (bantuan) 
kepada kerabat(nya), orang orang mis- 
kin, dan orang-orang yang berhijrah di 
jaian Allah, dan hendaklah mereka me- 
maafkan dan berlapang dada. Apakah 
kamu tidak suka bahwa Allah mengam- 
punimu? Dan Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang 

23 Sungguh, orang orang yang me- 
nuduh perempuan perempuan baik, 
yang lengah 56 ' dan beriman (dengan tu~ 
duhan berzina), mereka dilaknat di du- 
ma dan di akhirat, dan mereka akan 
mendapat azab yang besar, 

24. pada hari, (ketika) hdah, tangan 
dan kaki mereka menjadi saksi atas 
mereka terhadap apa yang dahulu 
mereka kerjakan. 

25 Pada hari itu Allah menyempurna 
kan balasan yang sebenarnya bagi 
mereka, dan mereka tahu bahwa Allah 
Mahabenar, Maha Menjelaskan. 

26. Perempuan perempuan yang keji 
untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki 
yang keji untuk perempuan perempu 
an yang keji (pula), sedangkan perem 
puan-perempuan yang baik untuk laki- 
laki yang baik, dan laki-laki yang baik 
untuk perempuan-perempuan yang ba 
ik (pula) Mereka itu bersih dari apa 
yang dituduhkan orang Mereka mem 
peroleh ampunan dan rezeki yang mu- 
lia(surga) 562 

27. Wahai orang orang yang beriman! 
Janganlah kamu memasuki rumah yang 
bukan rumahmu sebelum meminta izin 
dan memberi salam kepada penghuni- 
nya Yang demikian itu lebih baik bagi 
mu, agar kamu (selalu) ingat 

bat Nabi Safwan ibnu Muattal, ditemuk 
annya seseorang sedang tidur sendman dan 
dia terkejut seraya mengucapkan, 'Inna lillahi 
wa inna ilaihi raji’un, istn Rasul! ' Aisyah r.a. 
terbangun Lalu dia dlpersllakan oleh Safwan 
mengendarai untanya Safwan berjalan 
menuntun unta sampai mereka tiba di 
Madinah Orang-orang yang melihat mereka 
membicarakannya menurut pendapat ma 
sing-masing. Mulailah timbul desas-desus 
Kemudian kaum munafik membesar-besar 
kannya, maka fitnah atas Aisyah r.a. itu pun 
bertambah luas, sehingga memmbulkan 
keguncangan di kalangan kaum muslimin. 
567. Yang dimaksud dengan perempuan 
perempuan yang lengah lalah perempuan- 
perempuan yang tidak pemah sekali pun 
teringat akan perbuatan yang keji. 

562 Ayat ini menunjukkan kesucian Aisyah 
r.a dan Safwan dari segala tuduhan yang 
ditujukan kepada mereka Rasulullah adalah 
orang yang paling baik maka perempuan 
yang baik pula yang menjadi istri beliau. 


Tf jJS\ 



g & o_£i y \p £6 


meng- dan ba- setan 

ikuti rang siapa 


langkah- kalian jangan (mereka) orang-2 wahai 

langkah mengikuti beriman yang 


vg yzi\j % pp\ ojii 


karunia dan ka¬ 

lau tidak 

dan 

mungkar 

dengan per¬ 
buatan keji 


U1 


member- Allah akan 

sihkan tetapi 

selama- 

lamanya 

sese- dari c 
orang 


> > 



me- maka 


langkah¬ 

langkah 


kalian 


mat-Nya kalian 


2> 


KM' 

?&- 


di antara orang-orang yang bersum- dan Maha Me- Maha dan Drake- siapa 

- - e f e bij 


w w bersum- dan 

kalian mempunyai kefebifian pah jangan 21 ngetahui Mendengar Allah hendaki yang 




dan orang-orang 
yang berhijrah 


dan orang- orang-orang yang mem- mereka bah- dankeluasan/ 
orang miskin punyai nubungan kekerabatan memberi wa kelapangan 


kepada Allah meng- bah- kalian apakah dan hendaklah me- dan hendaklah Allah jaian 

kalian ampuni wa menyukai tidak reka berlapang dada mereka maafkan 






'*?L. - t-lf 


wanita yang 
lain/jujur 


wanita-2 
yang bersih 


(mereka) orang-2 sesung- Maha Maha dan 

menuduh yang guhnya 22 Penyayang Pengampun Allah 


’A" A \ r*T, 


yang 
23 besar 


azab dan bagi dan di 
mereka akhirat 


dunia di mereka wanita-2 

dikutuk yang beriman 


<£'*' ,>| 9 K A' u * A' 


(mereka) mereka dengan dan kaki dan tangan 
keijakan apa yang mereka mereka 


lidah atas jadi pada 

mereka mereka saksi hari 


'C"(| i -1 ■S'-'t, .*> ;» >*. * ,“'2 , 'S’ 

o' yj (3 s ajji 

yang Dia Allah bahwa- dan mereka sebenarnya/ pembalas- Allah memberi balas- pada 

oenar sanya mengetahui semestinya an mereka ankepadamereka hari itu 24 




cllM 1 

untuk wanita-_ dan laki-laki untuk laki- wanita-wanita yang men- 

wanita yang keji yang keji laki yang keji yang keji 25 jelaskan 


> \ 


orang-omng 
yang terlepas diri 


mere- untuk wanita- dan laki-laki untuk laki-laki dan wanita-2 

kaitu wanita yang baik yang baik yang baik yang baik 


'.n-'tl r-|T » i'-’* T,'*/- |Y 

fl.1? iXVJ 


Ji 


orang-2 wahai 
yang 


26 


yang mulia 


dan ampunan bagi mereka dari apa 

rezeki mereka katakan yang 


kalian sehingga/ ramah-rumah selain rumah- 

mintairin sampai kalian rumah 


kalian jangan mereka 
masuk beriman 




27 


(kalian) agar bagi lebih demi- peng- atas/ dan kalian 

ingat kalian kalian baik kianitu huninya kepada memberi salam 































































































•jjteio 


„,•" l" \'A* // tVTT^’* io^ - 4 -u 

0^? J?d ■ -. • Lisj^h^aj *a*-»»t " ' 4* * ) ^ s*~ „«• c)J^ 

dan ke- di- se- kalian me- maka sese- di dalam- kalian tidak maka 

jika pada kalian izinkan hingga masukinya jangan orang nya menemui jika 


<s 5 ns c % k p '& 2 £© s £© P <fe 


®j 

iS-4 & 1 


kalian 

keijakan 


dengan dan bagi lebih suci/ hal itu makakemba- kembali- kepada dika- 
apayang Allah kalian bersih lilah kalian iah kalian kalian takan 


£ 3 £z j* ££ \jLx & @ 


dihuni/ 

didiami 


tidak rumah- (kalian) me- untxik ber- 
ramah masuki dosa 


atas 

kalian 


tidak- 

lah 


Maha Me- 
28 ngetahui 


Uj <<SJ52 U % p £2 l^s 


29 

£ , i *«•. i" *1 * i«-?-*Tt i- 

qa J* 9 


kalian sem- 
bunyikan 


yang 


kalian apa Diame- dan bagi kese- dida- 

nyatakan yang ngetahui Allah kalian nangan lamnya 

*>• 


kemaluan 

mereka 


dan mereka 
menjaga 


pandangan 

mereka 


dari mereka menu- 
tup/menahan 


kepada erang- 
orang beriman 


> ’'/it ’.is k tK < --i »[ &1> A Wf lip. 

Qy uyO J L*~J ^ oi /*-» i3i}\ c£AjO 

kepada wanita-2 danka- mereka dengan Maha Me- Allah sesung- bagi lebihber- demiki- 

yang beriman takanlah 30 perbuat apa yang ngetahui guhnya mereka sih/suci an itu 

/, *> // <» >/»*>: ' ' Y *1 * 

'CipPi ij o^rjj b? 


mereka me- 
nampakkan 


dan 

jangan 


kemaluan 

mereka 


dan mereka 
menjaga 


pandangan 

mereka 


dari 


«-» 'i" <> >* <"‘Y Y * \" «?M 

OirJtr^ U? b^r*H b/bpj eg-k*. _j~4r* u XI b^rpS 


mereka menu- 
tup/ menahan 

/ 


dada 

mereka 


kemdung 

mereka 


dan hendaklah darinya tampak apa ke- 
mereka memitup yang cuali 


perhiasan 

mereka 


a» - r > "T ✓ X 4^i & | ■£> ^ . 71 9 ^ 


atau 


ayah-ayah 

mereka 


atau 


kepada suami 
mereka 


kecuali perhiasan 
mereka 


<£*%% *fc 3 > J 5 <Sh^' i> < 2 ^^ 


mereka me- 
nampakkan 


suami 

mereka 


anak- atau 
anak 


anak-anak 

mereka 


suami 

mereka 


ayah- 

ayah 




b^p- j\ Is? - 3 ' <b£/0Jp) 3 <S#W 

wanita-2 atau saudarawa- anak atau saudaralaki- anak atau saudaralaki- atau 

(sesamanya) nita mereka laki-2 laki mereka laki-2 laki mereka 

u £y'u J J> <zh*& J V &4 b&c $ 


dari mempunyai keinginan selain/ pengikut/pelayan- atau 
(terhadap perempuan) yang tidak pelayan mereka 


budak-2 

merdca 


memiliki apa atau 
yang 


A. 


•U 3 ' J cUp' J©' 


wanita- 

wanita 

aurat 

atas 

terang/ 

mengerti 

tidak 

(anak-anak) 

yang 

anak-2 

keeil 

atau laki-laki 

6 *A' 
l 

K/ / 

£ 2 . ^9 

b-fpb 

9 

bt 

OU^ 

** ✓* 

£ 

£3 U&h 

«*■*’ 9 » S' 

** 

% 

dan ber¬ 
tobatlah 

perhiasan 

mereka 

dari 

mereka sem¬ 
bunyikan 

apa 

yang 

agar di¬ 
ketahui 

dengan ka- 
ki mereka 

mereka me- 
mukulkan 

dan 

jangan 


<<^42 jua <112© aw Ji 


31 


(kalian) 

beruntung 


supaya 

kalian 


orang-orang 
yang beriman 


wahai sernua- Allah ke- 
nya pada 






24. An-Nur 353 

28 Dan jika kamu tidak menemui seo- 
rang pun di dalamnya, maka janganlah 
kamu masuk sebelum kamu mendapat 
izin Dan jika dikatakan kepadamu, 
"Kembalilah! 1 Maka (hendaklah) kamu 
kembali Itu lebih suci bagimu, dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 

29 Tidak ada dosa atasmu memasuki 
rumah yang tidak dihuni, yang di da¬ 
lamnya ada kepentingan kamu, Allah 
mengetahui apa yang kamu nyatakan 
dan apa yang kamu sembunyikan. 

30 Katakanlah kepada laki-laki yang 
beriman, agar mereka menjaga pan- 
dangannya, dan memelihara kemaluan- 
nya; yang demikian itu lebih suci bagi 
mereka Sungguh, Allah Maha Menge¬ 
tahui apa yang mereka perbuat, 

31. Dan katakanlah kepada para pe¬ 
rempuan yang beriman, agar mereka 
menjaga pandangannya. dan meme- 
hhara kemaluannya dan janganlah me- 
nampakkan perhiasannya (auratnya), 
kecuali yang (biasa) terlihat, Dan hen 
daklah mereka menutupkan kam keru- 
dung ke dadanya, dan janganlah me- 
nampakkan perhiasannya (auratnya), 
kecuali kepada suami mereka, atau 
ayah mereka, atau ayah suami mereka, 
atau putra putra mereka, atau putra- 
putra suami mereka atau saudara-sau 
dara laki laki mereka, atau putra-putra 
saudara laki laki mereka, atau putra 
putra saudara perempuan mereka, atau 
para perempuan (sesama Islam) mere¬ 
ka, atau hamba sahaya yang mereka 
miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) 
yang tidak mempunyai keinginan 
(terhadap perempuan) atau anak-anak 
yang belum mengerti tentang aurat pe¬ 
rempuan Dan janganlah mereka meng- 
hentakkan kakinya agar diketahui per¬ 
hiasan yang mereka sembunyikan. Dan 
bertobatlah kamu sernua kepada Allah, 
wahai orang orang yang beriman, agar 
kamu beruntung 



























































































354 24. An-Nur 

32. Dan nikahkanlah orang orang yang 
masih membujang di antara kamu, dan 
juga orang-orang yang layak (menikah) 
dari hamba-hamba sahayamu yang 
laki-laki dan perempuan. Jika mereka 
miskin, Aliah akan memberi kemam 
puan kepada mereka dengan karuma- 
Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian- 
Nya), Maha Mengetahui 

33. Dan orang-orang yang tidak mam- 
pu menikah hendaklah menjaga kesu- 
cian (dirinya), sampai Allah memberi 
kemampuan kepada mereka dengan 
karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya 
yang kamu miliki menginginkan perjan- 
jian (kebebasan), hendaklah kamu buat 
perjanjian kepada mereka, jika kamu 
mengetahui ada kebaikan pada 
mereka, dan berikaniah kepada mereka 
sebagian dari harta Allah yang dikaru- 
niakan-Nya kepadamu. Dan janganlah 
kamu paksa hamba sahaya perempuan- 
mu untuk melakukan pelacuran, se- 
dang mereka sendiri menginginkan 
kesucian, karena kamu hendak mencari 
keuntungan kehidupan duniawi. Ba 
rang siapa memaksa mereka, maka 
sungguh, Allah Maha Pengampun, Ma¬ 
ha Penyayang (kepada mereka) setelah 
mereka dipaksa. 

34. Dan sungguh, Kami telah menurun- 
kan kepada kamu ayat-ayatyang mem 
beri penjelasan, dan contoh-contoh 
dari orang-orang yang terdahulu sebe- 
lum kamu dan sebagai pelajaran bagi 
orang-orang yang bertakwa. 

35. Allah (pemberi) cahaya (kepada) la- 
ngit dan bumi. Perumpamaan cahaya- 
Nya, seperti sebuah lubang yang tidak 
tembus 563 yang di dalamnya ada pelita 
besar. Pelita itu di daiam tabung kaca, 
(dan) tabung kaca itu bagaikan bintang 
yang berkilauan, yang dinyalakan 
dengan minyak dari pohon yang 
diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang 
tumbuh tidak di timur dan tidak pula di 
barat, 564 yang minyaknya (saja) hampir- 
hampir menerangi, walaupun tidak di 
sentuh api. Cahaya di atas cahaya 
(berlapis-lapis), Allah memberi pe- 
tunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang 
yang Dia kehendaki, dan Allah mem 
buat perumpamaan-perumpamaan 
bagi manusia. Dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu 

36. (Cahaya itu) 565 di rumah-rumah 
yang di sana telah diperintahkan Allah 
untuk memuliakan dan menyebut 
nama-Nya, di sana bertasbih (menyuci- 
kan) nama-Nya pada waktu pagi dan 
petang. 


563. “Lubang yang tidak tembus" (misykat), 
ialah suatu lubang di dinding rumah yang 
tidak tembus sampai ke sebelahnya, biasanya 
digunakan untuk tempat lampu, atau 
barang-barang lain. 

564. Pohon zaitun itu tumbuh di puncak 
bukit, ia mendapat sinar matahari baik pada 
waktu matahari terbit maupun ketika akan 
terbenam, sehingga pohonnya subur dan 
buabnya menghasilkan minyakyang baik. 

565. Yang bertasbih ialah orang yang 
disebut pada ayat 37. 










"3 


W- 

lit: 




m 

HI: 


■m 


i 


! 


l 

Vi 

n 


jika dan budak-budak budak-budak dari dan orang-orang 

perempuan laki-2 kalian yang layak 

di antara orang-orang 

kalian yang membujang 

dan nikah¬ 
kanlah 

(rh jOkis- 

Maha Me- 

9- , 

£-f3 ^3 4^ Ot 

Maha- dan karunia- dari 

alii 

Allah 

> *> 

mencukupi 

fekir 

ypy 

mereka 


32 ngetahui luas Allah Nya 
& 


mereka 


<jrj 'US' U-lSo j (jUOi 

karunia- dari Allah mencukup- selling- nikah/ dapat/ tidak* orang-2 dan hendaklah men- 

Nya kan mereka ga kawin mampu yang jaga kehormatan 


l\ pX$ && d?k> 

jika maka adakan perjan- - budak-2 kalian dariapa Catalan/ mereka danorang- 

jian dengan mereka kalian miliki yang peijanjian inginkan orang yang 

ia | 

dan diberikan yang Allah harta dari dan berikan- keba- pada kalian 
jangan pada kalian lah mereka ikan mereka ketahui 


S? a $$ $ 

kehi- keun- karena ka- menjaga mereka jika melakukan untuk budak-budak kalian 
dupan tungan Han mencari kesucian ingin pelacuran perempuan memaksa 


jy^ Ot 0*3 

MahaPe- MahaPe- memaksa sesu- dari Allah maka memaksa danbarang dunia 

nyanyang ngampun mereka dah sungguh mereka siapa yang 


]^U- <lyjh {y* y^Aj o-j 1 Ulyl Jual 


3 

mereka orang-2 dari dan memberikan ayat- kepada Kami telah dan sesung- 
terdahulu yang contoh-2 penerangan ayat kalian menurunkan guhnya 33 



jy 


yyyi 

^*53*3 

A/ 

'jy* 

langit 

ca¬ 

haya 

Allah 

34 

bagi orang-2 
yang bertakwa 

dan pe¬ 
lajaran 

sebelum 

kalian 


Yx * ."*• - y* y 3 & -Cf." 

Ht *3*^? D ,3J up d?J*3 


kaca di pelita 

daiam itu 


pelita di da- seperti cahaya- perum- dan 

lamnya lubang Nya pamaan bumi 


m 


2>3p ^=0-3 Ot -^3i vf-j* vA? yv 

pohon 
zaitun 


yang banyak 
kebcrkanan 




api 


tuhnya 


pun nerangi 


ia dinya¬ 
lakan 

berki¬ 

lauan 

hntang 

seakan- 

akan 

kaca 

itu 


tgS 

jISj 

^ 



-5 

V 

minyak¬ 

nya 

hampir- 

hampir 

di sebelah 
barat 

dan 

tidak 

di sebelah 
timur 

tidak 


ft*ft 9 ^ ^^ 9 4 n > \ S 

(V* jy {jp jy 

** jjtf 

perum- Allah dan Dia ke- orang kepada Allah memberi cahaya di ca~ 

pamaan-2 membuat hendaki yang cahaya-Nya petunjuk atas haya 


ah,/ ' i-s, t 

£-3* 6^ ajj! Oyz cj jyf yy oyy, 

mening- untuk Allah mengi- rumah- di Maha Me- sesuatu dengan dan bagi 

gikan zinkan rumah daiam 35 ngetahui segala Allah manusia 


$ ^C% JliJi ii 0r$ "Uli Q 


dan 

36 petang 


pada waktu di da- kepa- bertasbih nama- di da- dan 

pagi lamnya da-Nya Nya lamnya disebut 





















































































Jkj Jf'z & & % vH f^ < 3 W> 

dan mem- salat dan men- Allah meng- dari jual dan pemia- melalaikan ti- orang 

bayarkan dirikan ingat bell tidak gaan mereka dak yang 

c>; ’j^n 


(rp 

37 


dan peng- 
lihatan 


beberapa hati padanya/ bolak-balik/ pada 

hari itu goncang hari 


mereka 

takut 


zakat 






.A s s s'*' >i J.J.S 


i 

4JM 


mem- dan kamrna- 

ben rezeki Allah Nya 

dari dan Dia menam- mereka 

bah mereka kerjakan 

apa lebih 

yang bark 

Allah 

untuk mem- 
balas mereka 

. "■>' A.'*' 

UjS ^)ui 


£ 

JsM 

as 

a 4 

sepern amal-amal 

(mereka) dan orang- 

perhitungan 

dengan 

Diake- 

siapa 

fetamorgana mereka 

kafir orang yang 38 


tanpa 

hendaki 

yang 


Ll~-_. 11> eJLsfi ^ »d >- ijjJ, (Jp- 3* O'—a Wl' Aatjjii 

sesuani mendapat- ia iamenda- apa- se- air orang-orang me- ditanahdatar/ 

kannya tidak tanginya bila hingga yang dahaga ngtranya padang pasir 


' is-U >•' A ('* 

oLm>-i AjI— oJCJs Aii' 


> *" 


39 


perhi- 

turigan 


sangat dan perhitung- laluDiamen- disisinya Allah daniamen- 

cepat Allah annya cuknpkan dapatkan 


K (\y <y fy jA t3 j\ 


meli- "S'ang laut da- seperti ge- atau 
putinya dalam lam lap gulita 




i TT, & . <-r ^ A\? h§ -\'f -*v 

•t bj jjJaiu (JjS yUajt> O-w? 


tidak mngan- dia menge- apa- sebagian di seba- 

nva luarkan bila yang lain atas giannya 


gelap 

gulita 


awan atasnya 




dan 

bumi 


' x \* * ' s'Jx'*' K riLi x -** 1 ^ ^i' 

cfA)- 4 4Jij£ ^ A) /yip 


kera- dan kepu- 
jaan nyaan Allah 41 


IstA. 3 ' o' J 3 ' © Jb 








mengaiak/ Allah bahwa- kalian tidak- tempat Allah danke- 

menghalau sanya ketahui kah 42 kembali pada 

& 

dari keluar 


dan 

bumi 


langit 


Cg fl/ A n. _3^' (jJ/^ 4Lb c_4^ yU^ 

J ™ — hujan maka bertumpuk- Diamenja- kemu- dianta- Dia me- kemu- awan 

kalian lihat tumpuk dikannya dian ranya ngumpulkan dian 

» ft i* % & JC 5 ie 2 & k 

Diake- siapa dengan- laluDia salju/ dari dida- gunung dari langit dari dan Dia me- celah- 

hendaki yang nya timpakan es lamnya numnkan celahnya 

>-r?" .s ^ <t *" 

j! u Jo U-^ 3 >Sj 43p^)j 

^ -*^ ** \ ** ** 

penglibatan menghi- kilat cahaya hampir- Diake- siapa dari danDiameng- 

43 langkan (awan) hampir hendaki yang hindarkannya 




'' <' t & , t". i 5 *> A ti. *" s' Ss fy 

O' $ © jj> ly al Ls 1 )j> A 4ii\ ^ -bL LLj. 

^ {ppm 

bah- kalian tidak- ca- dari bagi- maka ca- bagi-Allah menjadi- ti- danbarang dia me- bam- 

wa tahu kah 40 haya nya tidak haya nya kan dak siapa lihatnya pir |7 

Si) 4 ^ (0! 3 ' 

amg- masing- raengembang- dan dan langit di orang/ kepa- bertas- kepada 

guh masing kan sayap burung 


di orang/ kepa- bertas- kepada 

apa da-Nya bill Allah 


mereka dengan Maha Me- dan dan ber- salatnya/ telah me- 1 /?•$> 

keijakan apa yang ngetahui Allah tasbihnya berdoanya ngetahui 


\ 





24. An-Nur 355 

37. orang yang tidak dilalaikan oleh 
perdagangan dan jual bell dari mengi- 
ngat Allah, melaksanakan salat, dan 
menunaikan zakat Mereka takut ke¬ 
pada hari ketika hati dan penglihatan 
menjadi guncang (hari kiamat), 

38. (mereka melakukan itu) agar Allah 
memberi balasan kepada mereka de¬ 
ngan yang lebih baikdaripada apa yang 
telah mereka kerjakan, dan agar Dia 
menambah karunia Nya kepada mere¬ 
ka Dan Allah memberi rezeki kepada 
siapa saja yang Dia kehendaki tanpa 
batas 

39. Dan orang-orang yang kafir, per- 
buatan mereka seperti fatamorgana di 
tanah yang datar, yang disangka air 
oleh orang orang yang dahaga, tetapi 
apabila didatangi tidak ada apa pun. 
Dan didapatinya (ketetapan) Allah bagi- 
nya Lalu Allah memberikan kepadanya 
perhitungan (amal amal) dengan sem 
puma, dan Allah sangat cepat perhi 
tungan-Nya, 566 

40 atau (keadaan orang orang kafir) 
seperti gelap gulita di lautan yang da- 
Sam, yang diliputi oleh gelombang derm 
gelombang di atasnya ada (lagi) awan 
gelap Ituiah gelap gulita yang berlapis- 
lapis, Apabila dia mengeluarkan ta- 
ngannya hampir tidak dapat mehhat- 
nya Barang siapa tidak diben cahaya 
(petunjuk) oleh Allah, maka dia tidak 
mempunyai cahaya sedikit pun. 

41.Tidakkah engkau (Muhammad) 
tahu bahwa kepada Allah-lah bertasbih 
apa yang di langit dan di bumi, dan juga 
burung yang mengembangkan sayap- 
nya. Masing masing sungguh telah me- 
ngetahui (cara) berdoa dan bertasbih. 
Allah Maha Mengetahui apa yang me¬ 
reka kerjakan. 

42 Dan milik Allah iah kerajaan langit 
dan bumi, dan hanya kepada Allahiah 
kembali (seluruh makhluk) 

43. Tidakkah engkau melihat bahwa 
Allah menjadikan awan bergerak perla- 
han, kemudian mengumpulkannya, ia- 
lu Dia menjadikannya bertumpuk-tum- 
puk, lalu engkau lihat hujan keluar dari 
celah-celahnya, dan Dia (juga) menu- 
runkan (butiran-butiran) es dari langit, 
(yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan 
seperti) gunung gunung, maka ditim 
pakan-Nya (butrran butiran es) itu 
kepada siapa yang Dia kehendaki dan 
dihmdarkan-Nya dari siapa yang Dia 
kehendaki Kilauan kilatnya hampir 
hampir menghilangkan penglihatan. 


566 Orang-orang kafir karena amal-amal 
mereka dak didasarkan atas iman, tidaklah 
mendapat balasan dan Allah di akhirat wa- 
laupun di dunia mereka mengira akan men 
dapat balasan atas amal mereka itu 














































































356 24. An-Nur 

44. Allah mempergantikan malam dan 
siang Sungguh pada yang demikian 
itu pasti terdapat pela'aran bagi orang- 
orang yang mempunyai penglihatan 
(yangtajam). 

45. Dan Allah menciptakan semuajems 
hewan dari air maka sebagian ada yang 
berjalan di atas perutnya dan sebagian 
berjalan dengan dua kaki sedang seba 
gian (yang lain) berjalan dengan empat 
kaki. Allah menciptakan apa yang Dia 
kehendaki Sungguh, Allah Mahakuasa 
atas segala sesuatu 

46 Sungguh Kami telah menurunkan 
ayat ayat yang memberi penjelasan 
Dan Allah memberi petunjuksiapayang 
Dia kehendaki kejalanyang lurus 

47 Dan mereka (orang orang munafik) 
berkata "Kami telah beriman kepada 
Allah dan Rasul (Muhammad), dan ka 
mi menaati (keduanya). Kemudian se¬ 
bagian dari mereka berpaling setelah 
itu Mereka itu bukanlah orang orang 
beriman 

48. Dan apab la mereka diajak kepada 
Allah dan Rasul-Nya agar (Rasul) me- 
mutuskan perkara di antara mereka 
tiba tiba sebagian dari mereka menolak 
(untukdatang) 

49. Tetapi, jika kebenaran di pihak me¬ 
reka mereka datang kepadanya (Rasul) 
dengan patuh. 

50 Apakah (ketidakhadiran mereka ka 
rena) dalam hati mereka ada penyakit, 
atau (karena) mereka ragu ragu atau- 
kah (karena) takut kalau kalau Allah 
dan rasul Nya berlaku zalrm kepada 
mereka 7 Sebenarnya mereka itulah 
orang-orang yang zalim 

51 Hanya ucapan orang orang muk 
min yang apabila mereka diajak kepa 
da Allah dan rasul Nya agar Rasul me- 
mutuskan (perkara) di antara mereka 567 
mereka berkata, 'Kami mendengar dan 
kami taat. Dan mereka itulah orang 
orang yang beruntung 

52 Dan ba ang siapa taat kepada Allah 
dan rasul Nya serta takut kepada Allah 
dan bertakwa kepada Nya mereka itu¬ 
lah orarig-orang yang mendapat keme- 
nangan. 

53 Dan mereka bersumpah dengan 
(nama) Allah dengan sumpah sungguh 
sungguh bahwajika engkau suruh me¬ 
reka berperang pasti ah mereka akan 
pergi Katakanlah (Muhammad) "Ja 
nganlah kamu bersumpah (karena 
yang diminta) adalah ketaatan yang ba¬ 
lk Sungguh Allah Mahateliti terhadap 
apa yang kamu kerjakan." 


567 Di antara esama kaum muslimin dan 
antara kaum muslimin dengan yang bukan 
muslimin. 
































































































24. An-Nur 357 

54. Katakanlah, Taatlah kepada Allah 
dan taatlah kepada Rasul; jika kamu 
berpalmg, maka sesungguhnya kewa 
jiban Rasul (Muhammad) itu hanyalah 
apa yang dibebankan kepadanya dan 
kewajiban kamu hanyalah apa yang di¬ 
bebankan kepadamu. Jika kamu taat 
kepadanya niscaya kamu mendapat 
petunjuk Kewajiban Rasul hanyalah 
menyampaikan (amanat Allah) dengan 
jelas.” 

55. Allah telah menjanjikan kepada 
orang orang di antara kamu yang ber 
iman dan yang mengerjakan kebajikan 
bahwa Dia sungguh akan menjadikan 
mereka berkuasa di bumi sebagaimana 
Dia telah menjadikan orang orang se 
belum mereka berkuasa dan sungguh 
Dia akan meneguhkan bagi mereka 
dengan agama yang telah Dia ridai Dan 
Dia benar benar mengubah (keadaan) 
mereka setelah berada datam ketakut- 
an menjadi aman sentosa Mereka 
(tetap) menyembah Ku dengan tidak 
mempersekutukan Ku dengan sesuatu 
pun Tetapi barang siapa (tetap) kafir 
setelah (janji) itu, maka mereka itulah 
orang orang yang fasik 

56. Dan laksanakanlah salat, tunaikan- 
lah zakat. dan taatlah kepada Rasul 
(Muhammad) agar kamu diberi rah- 
mat. 

57. Janganlah engkau mengira bahwa 
orang orang yang kafir rtu dapat luput 
dari siksaan Allah di bumi sedang tern 
pat kembali mereka (di akhirat) adalah 
neraka Dan itulah seburuk buruk tern- 
pat kembali. 

58 Wahai orang orang yang beriman! 
Hendaklah hamba sahaya (laki laki dan 
perempuan) yang kamu miliki dan 
orang orang yang belum bal g (dewa 
sa) di antara kamu meminta izin kepa 
da kamu pada tiga kali (kesempatan), 
yaitu sebeium salat Subuh ketika kamu 
menanggalkan pakaan (luar)mu di 
tengah han dan setelah salat Isya. 
(Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. 568 
Tidak ada dosa bagimu dan t dak (pula) 
bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; 
mereka keluar masuk melayani kamu, 
sebagian kamu atas sebagian yang lain. 
Demikianlah Allah menjelaskan ayat 
ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha 
Mengetahui Mahabijaksana. 


568 Tiga macam waktu yang biasanya pada 
waktu waktu itu badan banyak ierbuka Oieh 
sebab itu Allah mela ang hamba sahaya dan 
anak-anak di bawah umur untuk masuk ke 
kamartidur orang dewasatanpa izin. 








































































358 24. An-Nur 

59 Dan apabila anak anakmu telah 
sampa' umur dewasa maka hendaklah 
mereka (juga) meminta izm seperti 
orang orang yang >ebih dewasa me¬ 
minta izin. 5 ® Demikianlah Allah menje 
laskan ayat-ayat Nya kepadamu. Allah 
Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 

60 Dan para perempuan tua yang te 
lah berhenti (dari haid dan mengan 
dung) yang tidak ingin menikah (lagii, 
maka tidakada dosa menanggalkan pa- 
kaian (luar) ' c mereka dengan tidak 
(bermaksud) menampakkan perhiasan; 
tetapi memel hara kehormatan adalah 
lebih baik bagi mereka Allah Maha 
Mendengar Maha Mengetahui 

61 Tidak ada halangan bagi orang bu- 
ta tidak (pula) bagi orang pincang ti¬ 
dak (pula) bagi orang sakit. dan tidak 
(pula) bag dirimu makan (bersama 
sama mereka) di rumah kamu atau di 
rumah bapak bapakmu, di rumah ibu- 
ibumu. di rumah saudara saudaramu 
yang laki lak:, di rumah saudara sau¬ 
daramu yang perempuan di rumah 
saudara saudara bapakmu yang laki 
laki di rumah saudara-saudara bapak 
mu yang perempuan di rumah sauda¬ 
ra-saudara ibumu yang laki-laki di ru¬ 
mah saudara saudara ibumu yang pe 
rempuan (di rumah) yang kamu miliki 
kunctnya 5 ' 1 atau (di rumah) kawan-ka 
wanmu Tidak ada halangan bagi kamu 
makan bersama sama mereka atau 
sendin sendiri Apabila kamu mema 
suki rumah rumah hendaklah kamu 
member salam (kepada penghuninya 
yang berarti memberi salam) kepada 
dirimu sendin, dengan salam yang pe- 
nuh berkah dan baik dari sisi Allah 
Demikianlah Allah menjelaskan ayat 
ayat( Nya) bagimu, agar kamu me- 
ngerti. 




569 Anak anak dan o:ang me.deka yang 
bukan mahram yang telah balig, haruslah 
memirita izin terlebih dahulu jika hendak 
masuk ke kama: tidur orang tua, seperti cara 
orang orang yang disebut dalam ayat 27 dan 
28 surah ini. 

570 Paka an luar yang kalau dibuka tidak 
menampakkan aurat 

577 Rumah yang diserahkan kepada kamu 
untuk mengurusnya 


i«i « jj3l 






[MS 

V* C-:-' 


_ 



Vi c > 


£ 

i £ -' 


< ' 3*. 


Mi 

m 

m 


m 

1 




Vfrf 

t < a, 
- ^ 


y :.0k 

% 


il 

i 

«m 




II 1 

r i 
|| 


iff 

Li 

m 

!* 




i . 


w 


j® 

'sS 


M 

! r, & 




*=■ 


1 

hi 

m 




4 


ij r 


it 






iHlii Ci== JLJ, p, juLVi gp liG 


telah me¬ 
minta izin 


sebagai- maka hcndaknya umur de- 
mana mereka minta izin wasa 


dari 

kalian 


anak- 

anak 


telah Dan 
sampai ketika 


4k? iS" 2s. 


j *J===£ all' vJL&t dJkd 




dan ayat- 

AUah ayat-Nya 

untuk 

kalian 

Allah 

menje¬ 

laskan 

seperti 

itulah 

set 

rn< 


•3 

V 

& 


bt 



mereka 

ingin 

tidiik 

yang 

perempuan- 

perempuan 

dari 

dan orang-orang 
yang tua 

59* 


ocang-2 

yang 


^4% 


Maha- Maha Me- 
bijaksana ngetahui 

up /y 


o' 


pakaian 

mereka 

mereka me¬ 
nanggalkan 

untuk berdosa 


atas mereka 

maka tidak 

nikah 


& , ,s 

.j£°- 

* MU 

019 

/ g, 

^y> 

f ^ > /o 

J5 5 *^^" UirV * 


dan 

Allah 

bagi 

mereka 

lebih 

baik 

mereka ber- 
laku sopan 

dan 

jika 

perhiasan 

menampakkan 

tidak 




& % & yn j? ^ 

V—i V —» — 




orang 

pincang 


atas dan keberatan/ 
tidak larangan 


orang 

buta 


atas tidak 


Maha Me- Maha 
60 ngetahui Mendengar 




$Te y & % gz <£p\ & % 




kalian untu k 
makan 


m 


4-^1 



ibu-ihu 

kalian 


diri kalian 
sendiri 


atas Dan kd^eratan/ 

tidak larangan 

orang 

sakit 

atas dan 

tidak 

keberatan/ 

larangan 

rumah- 

rumah 

j' 

atau 

bapak-2 nrniah- 

kalian mmah 

■ j\ 

atau 

runiah-2 

kalian 

dari/ 

di 


I ojii j\ ^ 3' 

tnmah-rumah 


nimah-rumah atau saudara perempuan rumah-rumah atau 
kalian 


saudara laki- 
laki kalian 


rumah- atau 
rumah 


saudara laki- 
laki ibu kalian 


kunei- 

kuncinya 



atau 

saudara perempuan 
bapak kalian 

rumah- atau 

rumah 

.^=iJCLL\ 

saudara laki-laki 
bapak kalian 

ramah- 

rumab 

C * /'/' 

jT 

apa atau 

(rumah) 

\ 1 

> v I 

rumah- atau 

rumah 

v-- 

kalian 

miliki 


saudara perem¬ 
puan ibu kalian 


kalian untuk berdosa/ atas tidak teman-teman kalian atau 

makan larangan kalian 

. — • 


ul Jp 542 bj£ \'4 l?Ud j\ 1% 

s maka beri- rumah- kalian maka 

lah salam rumah masuk apabila 

5 CjlA> 


diri kalian 
sendiri 


derai- 

kianlah 


suci/ 

baik 



rry 

61 


a&\ at 

Allah sisi * 

£j»^5uJu j^===2Ju«j oJ-'S/' 


dari penghor- 
matan 


> / 


kalian 

berakai 


agar 

kalian 


ayat-ayat 


kepada 

kalian 


Allah menjelaskan 




iorg 



































































































kampungsannah. Wi 


25. AI-Furqan 359 

62 (Yang disebut) orang mukmin ha 
nyalah orang yang beriman kepada 
Allah dan rasul-Nya (Muhammad) dan 
apabila mereka berada bersama sama 
dengan dia (Muhammad) dalam suatu 
urusan bersama, mereka tidak mening 
galkan (Rasulullah) sebelum meminta 
izin kepadanya Sungguh orang orang 
yang meminta izin kepadamu (Mu 
hammad) mereka itulah orang orang 
yang (benar-benar) beriman kepada 
Allah dan rasul Nya Maka apabila me¬ 
reka meminta izin kepadamu karena 
suatu keperluan berilah izin kepada 
siapa yang engkau kehendaki di antara 
mereka dan mohonkanlah ampunan 
untuk mereka kepada Allah. Sungguh, 
Allah Maha Pengampun, Maha Penya 
yang 

63 Janganlah kamu jadikan panggilan 
Rasul (Muhammad) di antara kamu se- 
pert panggilan sebagian kamu kepada 
sebagian (yang lain) Sungguh Allah 
mengetahui orang orang yang keluar 
(secara) sembunyi sembunyi di antara 
kamu dengan berlindung (kepada ka 
wannya) maka hendaklah orang-orang 
yang menyalahi perintah rasul Nya ta- 
kut akan mendapat cobaan atau drtim- 
pa azab yang pedih. 

64 Ketahuilah sesungguhnya milikAllah- 
lah apa yang di langit dan di bumi Dia 
mengetahui keadaan kamu seka rang. 
Dan (mengetahui pula) hari (keti ka 
mereka) dikembalikan kepada Nya lalu 
diterangkan-Nya kepada mereka apa 
yang telah mereka kerjakan Dan Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu 


AL-FURQAN 

Surah ke - 25 

77 ayat Makkiyyah^ 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih Maha Penyayang. 

1. Mahasuci Allah yang telah menu- 
runkan Furqan (Al Qur’an) kepada 
hamba Nya (Muhammad), agar dia 
menjadi pemberi permgatan kepada 
seluruh alam (jin dan manusia) 

2 yang memiliki kerajaan langit dan 
bumi, tidak mempunyai anak, tidak 
ada sekutu bagi Nya dalam kekuasa- 
an( Nya) dan Dia menciptakan segala 
sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukuran 
nya dengan tepat. 






























































































360 25. Al-Furqan 


to 



3. Namun mereka mengambii tuhan 

i £ 




tuhan selain Dia (untuk disembah), pa 
dahal mereka (tuhan tuhan itu) tidak 


Oja Air 

*>4 

dan me- 


menciptakan apa pun bahkan mereka 

1 | 

(mereka) 


sendiri diciptakan dan tidak kuasa un 

m 

diciptakan 

reka 

apa pun 



> > «✓* <* 0. . 1 


»> 


tuk (menolak) bahaya terhadap dirinya 
dan tidak dapat (mendatangkan) man- 
faat serta tidak kuasa mematikan, 
menghidupkan, dan tidak (pula) mem- 
bangkitkan. 

4. Dan orang-orang kafir berkata, "(Al 
Qur’an) ini tidak lain hanyalah ke 
bohongan yang diada adakan oleh dia 
(Muhammad), dibantu oleh orang 
orang lain:' Sungguh mereka telah 
berbuat zalim dan dusta yang besar. 

5 Dan mereka berkata, "(Itu hanya) do- 
ngeng-dongeng orang-orang terdahu 
lu, yang diminta agar dituhskan, lalu di- 
bacakanlah dongeng itu kepadanya se- 
tiap pagi dan petang." 

6. Katakanlah (Muhammad), '(Al Qur¬ 
an) itu diturunkan oleh (Allah) yang 
me-ngetahui rahasia di langit dan di 
bumi Sungguh, Dia Maha Pengampun 
Maha Penyayang.” 

7, Dan mereka berkata 'Mengapa Rasul 
(Muhammad) ini memakan makanan 
dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa 
malaikat tidak diturunkan kepadanya 
(agar malaikat) itu memberikan peri- 
ngatan bersama dia, 

8. atau (mengapa tidak) diturunkan ke¬ 
padanya harta kekayaan atau (menga¬ 
pa tidak ada) kebun baginya, sehingga 
dia dapat makan dari (hasil)nya? 1 Dan 
orang-orang zalim itu berkata "Kamu 
hanyalah mengikuti seorang laki-laki 
yang kena sihir." 

9, Perhatikanlah, bagaimana mereka 
membuat perumpamaan perumpama- 
an tentang engkau maka sesatlah me¬ 
reka, mereka tidak sanggup (menda- 
patkan) jalan (untuk menentang kera- 
sulanmu). 

10 Mahasuci (Allah) yang jika Dia 
menghendaki, niscaya Diajadikan bagi- 
mu yang lebih baik daripada itu, (yaitu) 
surga-surga yang mengalir di bawah 
nya sungai-sungai, dan Dia jadikan 
(pula) istana istana untukmu. 

11. Bahkan mereka mendustakan hari 
kiamat Dan Kami menyediakan neraka 
yang menyala-nyala bagi siapa yang 
mendustakan hari kiamat. 


mereka men- tidak tuhan- selain- dan dan mereka 
ciptakan tuhan Nya mengambii 


i,<J 




kema- mereka kua- dan keman- dan kemu- bagi diri me- 
tian sa/mampu tidak faatan tidak daratan reka sendiri 


mereka kua- 
sa/mampu 


dan 

tidak 


M % Qj. i\ % yi. % 


kebo- kecuali/ 

ini tidak 

(mereka) 

ora»g~2 

dan 

kebang 

dan 

kehi- 

dan 

hongan hanyalah 

lain 

kafir 

yang 

berikata 

3 kitan 

tidak 

dupan 

fidak 

E $jjj c& 


»// 

Jui > 

/ < 

i ** 

kaum 

•* 

S(2j 

> 

— f o 

dan 

ke- 

merekfi 

maka 

yang lam 

atasnya/ 

dan mem- 

(Muliammad) me- 

dosa 

zaliman 

datangkan 

sungguh 


kepadanya 

bantunya 

ngada-adakannya 


diba- 

cakan 


maka 


dituliskarmya orang-orang dongeng- dan mereka 

... . ... 4 




fell fefe (fell \ J5 (I) s 


orang-orang 

terdahulu 


dongeng- 

dongeng 


dan mereka 
berkata 


rahasia menge- 
tahui 


yang menurunkan- kata- 
nya (Al-Quran) kanlali 


dan 

petang 


padawaktu 
pagi 


atas- 

nya 


\)% 0 & £Si %\ cyii!i a 


&. S ■ 


dan mere¬ 
ka berkata 


Maha Pe- Malta adalah sungguh 

6 nyanyang Pengampun Dia Dia 


dan 

bumi 


langit 





Rasul 


me¬ 

ngapa 


JL& a 3 i ■Sj) 




dicam- atau 
pakkan 7 

& 


pemberi bersa- 
peringatan manya 


seorang kepa- diturun- menga- 

malaikat danya kan pa tidak 


iu 4 sis. 


dan ber- dari (hasil)- 
kata nya 


dia me¬ 
makan 


kebun 


bagi¬ 

nya 


adalah atau 


perben- 

daharaan 


kepa¬ 

danya 


jkt © % 

yang seorang hanya- 

kena sihir laki-laki lah 

_S ■—gdl <—A 




01 


i\\ 


perhati- 

kanlali 


y 4 * / / / / 

© T „ 9 . 1^1 ♦ 


kalian 

mengikuti 


tidak 

lain 


orang-orang 
yang zalim 


mereka berku- 
asa/mampu 


maka maka sesat- 

tidak lah mereka 


per- 

umpamaan 


tentang 

kamu 


mereka 

membuat 


bagaimana 

t. " 


ot K- oi fell %% © 

yang dari lebih bagi Dia men- Diameng- jika (Allah) Mahaberkah/ (menemu- 

demikian baik kamu jadikan hendaki yang Mahasuci 9 kan) jalan 


■V i&fj'-i, '"k ’ s*// \ i’ll, . x » » »<. 


bahkan/ 

tetapi 

istana- untuk 

10 istana kamu 

dan Dia 
menjadikan 

sungai- 

sungai 

bawah” 

nya 

dari mengalir 

kebun- 

kebun 

© 




’A 


^ > 


ii 

neraka yang 
menyala-nyala 

terhadap 
hari kiamat 

yang men- 
dustakan 

bagi 

orang 

dan Kami 
sediakan 

dengan ha¬ 
ri kiamat 

mereka men¬ 
dustakan 



























































































25. Ai-Furqan 361 

12 Apabila la (neraka) melihat mereka 
dari tempat yang jauh, mereka mende- 
ngar suaranya yang gemuruh karena 
marahnya 

13. Dan apabila mereka dilemparkan ke 
tempat yang sempit di neraka dengan 
dibeienggu, mereka di sana berteriak 
mengharapkan kebinasaan. 572 

14 (Akan dikatakan kepada mereka), 
'Janganlah kamu mengharapkan pada 
hari ini satu kebinasaan, melainkan ha- 
rapkanlah kebinasaan yang berulang 
ulang." 

15. Katakanlah (Muhammad), Apakah 
(azab) seperti itu yang baik, atau surga 
yang kekal yang dijanjikan kepada 
orang orang yang bertakwa sebagai 
balasan dan tempat kembali bagi me 
reka?" 

16 Bagi mereka segala yang mereka 
kehendaki ada di dalamnya (surga), me¬ 
reka kekal (di dalamnya) Itulah janji Tu- 
hanmu yang pantas dimohonkan (ke- 
pada-Nya) 

17. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) 
Allah mengumpulkan mereka bersama 
apa yang mereka sembah selain Allah 
lalu Dia berfirman (kepada yang disem- 
bah), "Apakah kamu yang menyesatkan 
hamba-hamba-Ku itu, atau mereka sen 
dirikah yang sesat dari jalan (yang be 
nar)?“ 

18. Mereka (yang disembah itu) men 
javvab, "Mahasuci Engkau, tidaklah 
pantas bagi kami mengambil pelmdung 
selain Engkau, 573 tetapi Engkau telah 
memberi mereka dan nenek moyang 
mereka kenikmatan hidup sehingga 
mereka melupakan peringatan; dan 
mereka kaumyang binasa." 

19 Maka sungguh, mereka (yang di¬ 
sembah itu) telah mengingkari apa 
yang kamu katakan maka kamu tidak 
akan dapat menolak (azab) dan tidak 
dapat (pula) menolong (dirimu) dan 
barang siapa di antara kamu berbuat 
zalim niscaya Kami timpakan kepada 
nya rasa azabyang besar. 

20. Dan Kami tidak mengutus rasul ra- 
sul sebelummu (Muhammad), melain¬ 
kan mereka pasti memakan makanan 
dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami 
jadikan sebagian kamu sebagai cobaan 
bagi sebagian yang lain. Maukah kamu 
bersabar? DanTuhanmu Maha Melihat. 


572 Mereka mengharapkan kebinasaan 
agar terlepas dari siksa yang ' angat besar, 
yaitu azab di neraka yang sangat panas de¬ 
ngan dibeienggu, di tempat yang sangat 
sempit pula, sebagaimana yang dilukiskan 
itu. 

573. Setelah mereka dikumpulkan bersama- 
sama dengan apa yang mereka sembah yaitu 
malaikat, Uzair, Nabi Isaa.s, dan berhala ber- 
hala. dan setelah Allah menanyakan kepada 
yang disembah itu, apakah mereka yang 
menyesatkan orang orang itu ataukah orang 
orang itu yang sesat send rinya, maka yang 
disembah itu menjawab bahwa tidaklah pan¬ 
tas bagi mereka untuk menyembah selain 
Allah apaiagi menyuruh orang lain menyem¬ 
bah selain Allah 



















































































36.’ 25. Al-Furqan 


JUZ19 

21. Dan orang orang yang tidak meng 
harapkan pertemuan dengan Kami (di 
akhirat) berkata, "Mengapa bukan para 
malaikat yang diturunkan kepada kita 
atau (mengapa) kita (tidak) mehhat Tu 
han kita?" Sungguh, mereka telah me- 
nyombongkan diri mereka dan benar- 
benar telah melampaui batas (dalam 
meiakukan kezaliman). 

22 (ingatlah) pada hari (ketika) mereka 
mehhat para malaikat. pada hari itu 
tidak ada kabar gembira bagi orang 
orang yang berdosa dan mereka ber¬ 
kata , "Hijram mahjura . 1,574 

23 Dan Kami akan perhhatkan segala 
amal 5 ' 5 yang mereka kerjakan, lalu Kami 
akan jadikan amal itu (bagaikan) debu 
yang beterbangan. 

24. Penghuni-penghuni surga pada ha¬ 
ri itu paling balk tempat tinggalnya dan 
paling indah tempat istirahatnya. 

25. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) 
langit pecah mengeluarkan kabut putih 
dan para malaikat diturunkan (secara) 
bergelombang. 

26. Kerajaan yang hak 5 ‘ pada hari itu 
adalah milik Tuhan Yang Maha Pe- 
ngasih Dan itulah hari yang sulit bagi 
orang-orang kafir. 

27. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) 
orang-orang zalim menggigit dua jari- 
nya, (menyesah perbuatannya) seraya 
berkata, "Wahai< Sekiranya (dulu) aku 
mengambil jalan bersama Rasul. 

28 Wahai, celaka aku! Sekiranya (dulu) 
aku tidak menjadikan si fulan 577 itu te¬ 
rtian akrab(ku), 

29. sungguh, dia telah menyesatkan 
aku dari peringatan (Al-Qur’an) ketika 
(Al-Qur’an) itu telah datang kepadaku. 
Dan setan memang pengkhianat ma- 
nusia." 

30. Dan Rasul (Muhammad) berkata 
"Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku te¬ 
lah menjadikan Al-Qur’an ini diabai 
kan" 

31. Begituiah, bagi setiap nabi, telah 
Kami adakan musuh dari orang-orang 
yang berdosa Tetapi cukuplah Tuhan- 
mu menjadi pemberi petunjuk dan pe- 
nolong 

32 Dan orang-orang kafir berkata, 
“Mengapa Al-Qur’an itu tidak diturun 
kan kepadanya sekaligus?" Demtkian- 
lah, 578 agar Kami memperteguh hatimu 
(Muhammad) dengannya dan Kami 
membacakannya secara tartil (berang 
sur-angsur, perlahan, dan benar) 

574 Ini suatu ungkapan yang biasa diucap- 
kan oleh orang Arab ketika menemui musuh 
yang tidak dapat dielakkan lag! atau ditimpa 
suatu bencana yang tidak dapat dihindari, 
Ungkapan ini berarti, Semoga Allah meng- 
hindarkan bahaya ini dari saya“ 

575. Amal amal baik yang mereka kerjakan 
di dunia Amal-amal itu tidak dibalas oleh 
Allah karena mereka tidak beriman 

576 "Kerajaan yang hak” lalah kekuasaan 
yang mutlak. 

577 Setan atau orang yang telah menyesat- 
kannyadi dunia. 




















































































25. Al-Furqan 363 

33. Dan mereka (orang-orang kafir itu) 
tidak datang kepadamu (membawa) se- 
suatu yang aneh, melainkan Kami da- 
tangkan kepadamu yang benar dan pen- 
jelasan yang paling baik. 

34. Orang orang yang dikumpulkan di 
neraka Jahanam dengan diseret wa- 
jahnya, mereka itulah yang paling bu- 
ruk tempatnya dan paling sesat jalan- 
nya. 

35. Dan sungguh Kami telah memberi- 
kan Kitab (Taurat) kepada Musa dan 
Kami telah menjadikan Harun saudara- 
nya, menyertai dia sebagai wazir (pern- 
bantu) 

36 Kemudian Kami berfirman (kepada 
keduanya), "Pergilah kamu berdua ke¬ 
pada kaum yang mendustakan ayat-ayat 
Kami.* Lalu Kami hancurkan mereka de¬ 
ngan sehancur-hancurnya. 

37. Dan (telah Kami binasakan) kaum 
Nuh ketika mereka mendustakan para 
rasul. Kami tenggelamkan mereka dan 
Kami jadikan (eerita) mereka itu peiajar 
an bagi manusia. Dan Kami telah sedia 
kan bagi orang-orang zalim azab yang 
pedih; 

38 dan (telah Kami binasakan) kaum 
‘Ad dan Samud dan penduduk toss 5 '" 
serta banyak (lagi) generasi di antara 
(kaum kaum) itu 

39. Dan masing-masing telah Kami ja 
dikan perumpamaan dan masing-ma¬ 
sing telah Kami hancurkan sehancur- 
hancurnya. 

40. Dan sungguh, mereka (kaum musy 
rik Mekah) telah melalui negeri (So 
dom) yang (dulu) dijatuhi hujan yang 
buruk (hujan batu) Tidakkah mereka 
menyaksikannya? Bahkan mereka itu 
sebenarnya tidak mengharapkan hari 
kebangkitan. 

41. Dan apabila mereka melihat engkau 
(Muhammad), mereka hanyalah menja- 
dikan engkau sebagai ejekan (dengan 
mengatakan), "Inikah orangnya yang di- 
utus Allah sebagai rasul? 

42. Sungguh, hampir saja dia menye- 
satkan kita dari sesembahan kita, sean- 
dainya kita tidak tetap bertahan (me- 
nyembah)nya Dan kelak mereka akan 
mengetahui pada saat mereka melihat 
azab, siapayang paling sesat jalannya. 

43. Sudahkah engkau (Muhammad) me¬ 
lihat orang yang menjadikan keinginan- 
nya sebagai tuhannya. Apakah engkau 
akan menjadi pelindungnya? 


578. Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus, 
tetapi diturunkan secara berangsur-angsur 
agar hati Nabi Muhammad saw menjad kuat 
dan tetap 

579 Rass adalah telaga yang sudah kering 
aimya Kemudian dijadikan nama suatu kaum, 
yaitu kaum Rass Mereka menyembah patung 
lalu Allah mengutus Nabi Syu'aib a s. kepada 
mereka. 































































































364 25. Al-Furqan 

44. Atau apakah engkau mengira bah- 
wa kebanyakan mereka itu mendengar 
atau memahami? Mereka itu hanyalah 
seperti hewan ternak, bahkan lebih se- 
satjalannya 

45 Tidakkah engkau memperhatikan 
(penciptaan) Tuhanmu baga mana Dia 
memanjangkan (dan memendekkan) 
bayang bayang dan sekiranya Dia 
menghendaki, mscaya Dia jadikannya 
(bayang bayang itu) tetap, kemudian 
Kami jadikan matahari sebagai petun- 
juk, 

46 kemudian Kami menariknya (ba 
yang bayang itu) kepada Kami 580 sedikit 
demi sedikit. 

47 Dan Dialah yang menjadikan ma 
lam untukmu (sebagai) pakaian, dan ti- 
dur untuk istirahat, dan Dia menjadikan 
siang untuk bangkitberusaha 

48. Dan Dialah yang memupkan angin 
(sebagai) pembawa kabar gembira se- 
belum kedatangan rahmat-Nya (hujan)' 
dan Kami turunkan dan langit air yang 
sangatbersih., 

49 agar (dengan air itu) Kami meng- 
hidupkan negeri yang mati (tandus), 
dan Kami memberi minum kepada se- 
bagian apa yang telah Kami ciptakan. 
(berupa) hewan-hewan ternak dan ma- 
nusia yang banyak. 

50 Dan sungguh, Kami telah mem 
pergilirkan (hujan) itu di antara mereka 
agar mereka mengambil pelajaran te- 
tapi kebanyakan manusia tidak mau 
(bersyukur) bahkan mereka menging 
kari(nikmat) 

51 Dan sekiranya Kami menghendaki 
niscaya Kami utus seorang pemberi 
permgatan pada setiap negeri 

52. Maka janganlah engkau taati 
orang orang kafir, dan berjuanglah ter- 
hadap mereka dengannya (A1-Qur'an) 
dengan (semangat) perjuangan yang 
besar 

53 Dan Dialah yang membiarkan dua 
laut mengalir (berdampingan): yang ini 
tawar dan segar dan yang lain sangat 
asm lagi pahit; dan Dia jadikan antara 
keduanya dinding dan batas yang tidak 
tembus 

54 Dan Dia (pula) yang menciptakan 
manusia dari air, lalu Dia jadikan manu¬ 
sia itu (mempunyai) keturunan dan 
musaharatf' 3 ' dan Tuhanmu adalah Ma- 
hakuasa 

55 Dan mereka menyembah selain 
Allah apa yang tidak memberi manfaat 
kepada mereka dan tidak (pula) rnenda 
tangkan bencana kepada mereka. 
Orang orang kafir adalah penolong (se 
tan untuk berbuat durhaka) terhadap 
Tuhannya 


580. Bayang bayang itu Kami hapuskan de¬ 
ngan perlahan lahan sesuai dengan ter- 
benamnya matahan sedikit demi sedikit 
581 Musaharah arbnya hubungan kekefua- 
rgaan yang berasal dari hubungan per- 
nikahan seperti menantu, ipar mertua, dan 
sebagainya 






% 


J/ 






9"* , 

jV* O 


, >. / s 

-t&fe 3' 


ke- me- tidak (mereka) berakal/ atau 
cuali reka lain memahami 




(mereka) 

mendengar 






O' ‘— 

kebanyakan bah- kalian atau 

mereka wa mengira 


> „ 
y y 




^ S y h ✓'X L ^ / * s’ * /'-l i *v 

uw idhj cjj. _y C||) p-* 

iapan- bagai- Tuhan ke- kauper- tidak- jalan lebih me- bah- seperti bina- 

ngkan mana kamu pada hatilcan kah 44 sesat reka kan tang ternak 

jzlsi & jJj c J4n 


bukti/ 

petunjuk 

atas- 

nya 

matahari 


Kami kemu- tetap niscaya Di# Dia meng- 

jadikan dian diam meiijadikannya hendaki 

dan 

jika 

, SJi> 


dan - 

Dia 

1^1 

f, 3 

mudah/per- 

lahan-lahan 

LS3 £ 5 \ 

> •) 


LJ 

telah men¬ 
jadikan 

•* 

yang 

46 

genggam- kepada 
an/tarikan Kami 

Kami menggeng- 
gam/menariknya 

kemu¬ 

dian 




✓ 

4 if. 


i # < 

< 


UgH _ _ ^ 

untuk bangkit/ siang 
47 bangun 


dan Dia untuk 

menjadikan istirahat 


dan 

tidur 


45 


sebagai malam untuk 
pakaian kalian 




0 Zy * ' 

rahmat-Nya hadapan 




dan Kami 
turunkan 


antara kabar 
gembira 


/ s < 


; '53 


angin mengirimkan/ yang 
memupkan 


dan 

Dia 


( s -t s 


3$ 

4? iL 



y 

bt 

dan Kami beri mi¬ 
num dengannya 

yang 

mati 

negeri 

(tanah) 

dengannya ufi!uk Ka- 
(air itu) mi hidupkan 

48 

yang air langit 

bersih/suci 

dari 


sAj @ CC& tHU- \L* 

di antara Kami telah mem- dan sesun 
mereka pcrgilirkannya guhnya 

G 4 % © S^= % osS' 






Kami meng- dan 

hendaki jika 


50 


iA> A 

higkar 


kecuali manusia 


keba- maka agar mereka me- 

nyakan enggan ngambil pelajaran 


. O h *> s' .3 ' jr *? A . 

._ J y& r £===d\ Jsj % © LdJi 

orang-orang kamu maka seorang pem- negeri tiap- pada niscaya 

kafir patuhi janganlah 51 beri peringatan tiap Kami utus 


membi- yang dan yang besar jihad dengan- danbeijihadlah 

arkan 


dan 

Dia 


ss/s ~‘3- , x -? 


yangbesai 

(1 

t< £ T 


jihad dengan- danbeijihadlah 

(perjuangan) nya terhadap mereka 






dinding antara dan Dia 
keduanya menjadikan 


lalu Dia manusia 
jadikannya 


pahit asin 


dari mencip¬ 
takan 


dan 

segar 

tawar ini 

dua 

ini 


laut 

3 

<jyn 


Qjp 

f* 4 

1 r^erj 

yang 

dan 

membatasi/ 

dan 

Dia 

53 menghalangi 

batas 


^ bi (®p dhj Lr^fJ W—' 

Allah selain dari dan mereka Maha- Tuhan dan dan hubungan ketu- 

f menyembah 54 kuasa kalian adalah perkawinan runan 


bantuan/ tu- atas 
55 pembantu hannya 


orang 

kafir 


dan memberi mudarat dan bermanfaat ti- apa 

adalah kepada mereka tidak bagi mereka dak yang 


mm 























































































Maha Pe- 


dan sia- mereka kej 
! berkata 


kepada 

murah itu pakah berkata Pemurah 


Maha 


bersujud- kepada dika- dan 

lah kalian mereka takan apabila 


lebih 

59 mengctaluii 

>> 


* .it 'sss' a \:»r \'\ » 


y 

9\ 

Ofj 

bumi 


t> 4-5 © L£^==^ 

yaii 


> 


di 

atas 


(mereka) 

berjalan 


adalah orang- Tuhan yang Ma- dan hamba- 
oiang yang ha Pengasih hamba 


62 


bersyukur 


dan orang- 
orang yang 

/ A Kr 
0&5> 

(mereka) 

berkata 


2) lib £& 

ke- 

63 selamatan 

-'G’jh 


mereka 

berkata 


orang-orang 

jahil/bodoh 


menyapa 

mereka 


>5 


© '1>W 


dan rendah 

apabila hati 


dan orang- 
orang yang 


64 


dan 

berdiri 


bersujud 


kepada Tu¬ 
han mereka 


(mereka) 

bermalam 


** 





/ . 

1 *»y 

LxC' 

t » i 

% 

kebinasaan 
yang kekal 

adalah 

azabnya 

sesung- 

guhnya 

Jahanam 

azab 

dari 

kami 

palmgkanlah/ 

jau&anlah 

Tuhan 

kami 


ill 

&k> 

© 

j^j 

U LAaj 

yjLjxJa 

Lpl 


mereka mem- 
belanjakan 

tat- 

kala 

dan orang- 
orang "vans: 

66 

dan tempat 
kediaman 

teinpal 

menetap 

sejeldk- 

jelek 

sesung¬ 

guhnya 

65 


67 


berdiri 

(bersikap) 


dcmikjan 


dan 

adalah 


mereka 

kikir 


dan 

tidak 


mereka berle- tidak 
bih-lebihan 


ft - 1 


x iX 

k.f P *fi rffS fv.-fi fr-* h IT"'4 f" tip: 

atas- akumintake- tidak kata- danpemberi pembawaka- mela- Kamimeng- dan 

nya pada kalian kanlah 56 peringatan bar gembira inkan utusmu tidak 

’/*, a, ' •> s Hi <. << ’i sc< »' vfi r \ - 

)Uu» <4>_j c> i A >s>~> o' #•!_-*■*> Or* XI j?r (X? 

danberta- jalan Tuhan- kepa- meng- bah- meng- orang melain- upah dari 

wakallah 57 nya da ambil wa hendaki yang kan 

*>> \y y & „y 9 # *" > ^ •(* * 4* ^T. 

y_i>4 * <J£=J 2 oy. <>d' cT 

terhadap dengan- dan dengan me- danber- mati tidak yang Yang- kepada 
dosa-dosa Nya/Dia cukuplah muji-Nya tasbihlah hidup 


,1 


I ^ 

!M 

$ h 

i 

I». 

Ip 


di antara dan apa 

keduanya yang 

dan 

bumi 

langit 

mencip 

takan 

(Dia) Maha Me- hamba- 

Yang 58 ngetahui hamba-Nya 

9 y **y 

> t » A'T 
t>^ir 

OlP'l 

X 

''C 9 1 i 9 * 

dengan- maka ta- 
nya nyakanlah 

Maha 

Pemurah 

Arsy 

di 

atas 

Dia ber- kemu- hari/ enam da- 

semayam dian masa lam 

> “£\t i^ 

iy*y ] 

sis 

>> j p „ ,-r,- (ffzs i* 8 * "* 
rOp cfe '4j '-A^- 


| ■ j 


ip® 

4 


up 


W 

i 1 


ft 


telah men- 
jadikan 

yang Mahasuci 

60 

lari dan menam- kamu perin- 

jauh bah mereka tahkan kami 

kepa- apakah kami 

da apa bersujud 

y^y 

© 

^ > 

| 1 » # *» 

'C-£ 


ci^J 

i# 5 

✓ 

4 

dan 

Dia 

61 

berca- 

haya 

dan 

bulan 


pelita pada- 

(matahari) nya 

dan Dia 
menjadikan 

gugusan 

bintang 

langit 

di 

^ sy 

Aj\ 

X 

J 


o' 

y yy y ^ y* 


s'# y s y ** 

ia hen- 
dak/ingin 

atau 

ia mengam¬ 
bil pelajaran 

bah- 

wa 

hendak/ bagi berlainan/ dan 

ingin orang silih berganti siang 

malam 

menja- 

dikan 

yang 




r ► 

i, 

i i 

M! 

11 

] J 


JlW 

•f 'f 

4 

$ -4 


f-... 


L« ^ v_jpj j 6l^=?3 liA-jy yj rb 

^ I ^ I r'^ 


im 


1* 

« ; 

s 

p'! 

i 

IM 

I 1 

,. J, 

'“X'. 


« 

i i 


T> 

■*« 


25, Al-Furqan 365 

56 Dan tidaklah Kam, mengutus eng 
kau (Muhammad) melainkan hanya se- 
bagai pembawa kabar gembira dan pern 
beri peringatan 

57. Katakaniah "Aku tidak meminta 
imbalan apa pun dari kamu dalam me- 
nyampaikan (risalah) itu, melainkan 
(mengharapkan agar) orang orang mau 
mengambil jalan kepada Tuhannya." 

58. Dan bertawakallah kepada Allah 
Yang Hidup yang t dak mat) dan ber 
tasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cu 
kuplah Dia Maha Mengetahui dosa 
hamba-hamba Nya, 

59. yang meneptakan langit dan bumi 
dan apa yang ada di antara keduanya 
dalam enam masa kemudian Dia ber- 
semayam di atas Arsy (Dialah) Yang 
Maha Pengasih, maka tanyakanlah 
tentany Allah) kepada orang yang le¬ 
bih mengetahui (Muhammad) 

60 Dan apabila dikatakan kepada me 
reka 'Sujudiah kepada Yang Maha Pe¬ 
ngasih", mereka menjawab, "Siapakah 
Yang Maha Pengasih itu 7 Apakah kami 
harus sujud kepada Allah yang engkau 
(Muhammad) penntahkan kepada kami 
(bersujud kepada-Nya)?" Dan mereka 
makin jauh lari (dari kebenaran) 

61 Mahasuci Allah yang menjadikan di 
langit gugusan bintang bintang dan 
Dia juga menjadikan padanya matahari 
dan bulanyang bersinar. 

62 Dan Dia (pula) yang menjadikan 
malam dan siang silih berganti bagi 
orang yang ingin mengambil pelajaran 
atau yang ingin bersyukur 

63. Adapun hamba-hamba Tuhan Yang 
Maha Pengasih itu adalah orang-orang 
yang berjalan di bumi dengan rendah 
hati dan apabila orang orang bodoh 
menyapa mereka (dengan kata kata 
yang menghina) mereka mengucap 
kan "Salami ," 

64 dan orang-orang yang menghabis- 
kan waktu malam untuk beribadah ke¬ 
pada Tuhan mereka dengan bersujud 
dan berdiri 

65. Dan orang orang yang berkata 'Ya 
Tuhan kami jauhkanlah azab Jahanam 
dari kami karena sesungguhnya azab- 
nya itu membuat kebtnasaan yang ke- 
kal ' 

66 sungguh, Jahanam itu seburuk bu- 
ruk tempat menetap dan tempat ke- 
diaman 

67. Dan (termasuk hamba hamba Tu¬ 
han Yang Maha Pengasih) orang-orang 
yang apabila menginfakkan (harta), 
mereka tidak berlebihan dan tidak (pu 
la) kikir di antara keduanya secara wajar 












































































366 25. Al-Furqan 

68 dan orang-orang yang tidak mem- 
persekutukan Allah dengan sembahan 
lain dan tidak membunuh orang yang 
diharamkan Allah kecuali dengan 
(alasan) yang benar, dan tidak berzina' 
dan barang siapa melakukan demikian 
itu, niscaya dia mendapat hukuman 
yang berat, 

69. (yakni) akan dilipatgandakan azab 
untuknya pada hari kiamat dan dia akan 
kekal dalam azab itu, dalam keadaan 
terhina, 

70. kecuali orang orang yang bertobat 
dan beriman dan mengerjakan kebajik 
an; maka kejahatan mereka diganti 
Allah dengan kebaikan. Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 

71. Dan barang siapa bertobat dan 
mengerjakan kebajikan, maka sesung 
guhnya dia bertobat kepada Allah 
dengan tobat yang sebenar-benarnya 

72. Dan orang orang yang tidak mem 
berikan kesaksian palsu, dan apabila 
mereka bertemu dengan (orang-orang) 
yang mengerjakan perbuatan perbuat 
an yang tidak berfaedah, mereka ber- 
lalu dengan menjaga kehormatan 
dirinya 

73. dan orang-orang yang apabila di- 
beri peringatan dengan ayat-ayat Tu- 
han mereka, mereka tidak bersikap se- 
bagai orang-orang yang tuli dan buta. 

74. Dan orang-orang yang berkata, “Ya 
Tuhan kami anugerahkanlah kepada 
kami pasangan kami dan keturunan 
kami sebagai penyenang hati (kami), 
dan jadikanlah kami pemimpin bagi 
orang-orang yang bertakwa." 

75. Mereka itu akan diberi balasan de¬ 
ngan tempat yang tinggi (dalam surga) 
atas kesabaran mereka, dan di sana 
mereka akan disambut dengan peng- 
hormatan dan salam, 

76 mereka kekal di dalamnya. Surga 
itu sebaik-baik tempat menetap dan 
tempat kediaman 

77 Katakanlah (Muhammad, kepada 
orang-orang musyrik), "Tuhanku tidak 
akan mengindahkan kamu, kalau tidak 
karena ibadahmu. (Tetapi bagaimana 
kamu beribadah kepada-Nya), padahal 
sungguh, kamu telah mendustakan- 
Nya? Karena itu, kelak (azab) pasti 
(menimpamu). 1 ' 


ASY-SYU‘ARA’ 

Surah ke - 26 

227 ayat. Makkiyyah 


582. Agar Harun diangkat menjadi rasul un- 
tukmembantunya. 

583. Musa a s mengatakan bahwa dia 
berdosa terhadap orang-orang Mesir ada- 
lah anggapan orang orang Mesir Karena 
sebenarnya Musa tidak berdosa, sebab dia 
membunuh orang Mesir itu tidak dengan 
sengaja. Selanjutnya lihat Al-Qasas (28): 15 


jlfl 


'ft * 


8 ! cfoai 

ojsa %'j\ iii £ <i a|ij 


jiwa/se- 

seorang 


mereka 

membunuh 


dan 

tidak 


Iain 


tuhan Allah be- 

serta 


tidak dan orang- 


-2© 

©y j 

c <4ii % 



U 11 

dia men- demi- berbuat 

dapat kian 

dan ba¬ 
rang siapa 

mereka dan 

berzina tidak 

dengan ke- Allah 

hak cuali 

mengha- 

ramkan 

yang 



^ •* j* 

35 4 >i©A 'J 

’ ^ \ > 


Cl£l 

di dalam- 
nya/(azab) 

dan dia 
kekal 

kiamat 

hari azab 

nntuk 

nya 

akan dilipat¬ 
gandakan 

68 

dosa 


<3-4* 



g Si 1 

fg)" £ 14 ^ 

kebajikan/ 

saleh 

pekeija- 
an/amal 

* dan me* 
ngerjakan 

dan 

beriman 

ber¬ 

tobat 

orang ke- 

yang cuali 

69 

terhina 


SLi & 06 1-1^- ii 


Maha Peng¬ 
ampun 

Allah dan 

adalah 

dengan 

kebaikan 

kejahatan-2 

mereka 

Allah 

akan meng- 
ganti 

maka me¬ 
reka itu 

© ji 

> rik 




cyj Cy 

1 ^ » -£ 

U—>>-) 

Allah ke¬ 
pada 

ber¬ 

tobat 

maka sung¬ 
guh dia 

- kebajikan/ 
saleh 

dan 

beramal 

ber¬ 

tobat 

dan ba¬ 
rang siapa 70 

Maha 

Penyayang 


Aw \*%' f i ^^ i o 






dengan per- mereka dan 

kara sia-sia melalui apabila 


palsu 


(mereka) memberi- 
kan kesaksian 


tidak 


9 S 

Tuhan 

mereka 


L 




dengan 

ayat-ayat 


mereka dibe¬ 
ri peringatan 

x 


& 


apa¬ 

bila 


dan orang- 
orang yang 


dan orang- 

sebenar-2 

orang yang 71 

tobal 




kemuliaan/ 

mereka 

72 kehormatan 

melalui 


’$& m © b££j Hi $ 


il; 

Tuha 
kam 


mereka 

berkata 


dan orang- 
orang yang 

✓ / > 


73 


dan orang- 
orang buta 

>x 

>S>j 


orang- atasnya/ 
orang tuli kepadanya 


mereka 

tunduk 


dan jadi¬ 
kanlah kami 


mata 


penye- 

juk 


dan ketu- 
runan kami 


pasangan 

kami 


Ot 

dari 


tidak 

9 X 

<—•<-& 


U_j 4__2I 

dengan raartabat 
apa/ sebab yang tinggi 


dxti 


u 

a 

aC\ 


kepada anugerah- 
kami kanlah 


akan diberi 
balasan 


mere* 

kaitu 


74 


pemuka/ 

pemimpin 


bagi orang-orang 
yang bertakwa 








_^ 


mereka 

kekal 


75 


dan ucapan 
selamat 


penghor- 

matan 


di dalam¬ 
nya (surga) 


dan mereka 
akan disambut 


fuhan- kepada me 

ku kalian du 

. <x - ^ 9' - 

LjQ p c "~"" 


u J © iruaij 


i^iiVirt i* 


tidak kata¬ 
kanlah 


76 


dan tempat 
tinggal 

—«Jj 


tempat 

menetap 


sebaik- 

baik 


mereka 

bersabar 


kfi 

di da¬ 
lamnya 


77 


pasti 
( diazab) 


adalah 

kalian 


maka 

kelak 


Jui 


kali an telah maka se- 

berdusta sungguhnya 


r- 


vi 


(karena) seruan 
ibadah kalian 


sekira- 
nya tidak 




































































26. Asy-Syu‘ara’ 367 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih Maha Penyayang 

1 Ta Sin Mim. 

2 Inilah ayat ayat Kitab (Al-Qur'an) yang 
jelas. 

3 Bolehjadi engkau (Muhammad) akan 
membinasakan dirimu (dengan ke 
sedihan), karena mereka (penduduk 
Mekah) tidak beriman 

4. Jika Kami menghendaki, niscaya Ka¬ 
mi turunkan kepada mereka mukjizat 
dari langit, yang akan membuat teng- 
kuk mereka tunduk dengan rendah hati 
kepada nya. 

5 Dan setiap kali disampaikan kepada 
mereka suatu peringatan baru (ayat Al- 
Qur an yang diturunkan) dari Tuhan Yang 
Maha Pengasih, mereka selalu berpaling 
darinya, 

6 Sungguh, mereka telah mendustakan 
(Al-Quran), maka kelak akan datang ke¬ 
pada mereka (kebenaran) berita-berita 
mengena: apa (azab) yang duiu mereka 
perolok-oiokkan, 

7. Dan apakah mereka tidak memper- 
hatikan bumi, betapa banyak Kami turn- 
buhkan di bumi itu berbagai macam 
(tumbuh-tumbuhan)yang baik? 

8 . Sungguh, pada yang demikian itu ter- 
dapat tanda (kebesaran Allah), tetapi 
kebanyakan mereka tidak beriman. 

9 Dan sungguh, Tuhanmu Dialah Yang 
Mahaperkasa. Maha Penyayang. 

10 Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu me- 
nyeru Musa (dengan firman Nya). °Da- 
tangilah kaum yang zalim itu 

11. (yaitu) kaum Fir'aun Mengapa me¬ 
reka tidak bertakwa?" 

12 Dia (Musa) berkata. "Ya Tuhanku, 
sungguh aku takut mereka akan men 
dustakanaku, 

13. sehingga dadaku terasa sempit dan 
lidahku tidak lancar maka utuslah Ha 
run 583 (bersamaku) 

14 Sebab aku berdosa terhadap mere¬ 
ka, 583 maka aku takut mereka akan 
membunuhku 

15. (Allah) berfrman, 'Jangan takut 
(mereka tidak akan dapat membunuh- 
mu)l Maka pergilah kamu berdua de¬ 
ngan membawa ayat ayat Kami (mukji¬ 
zat mukjizat), sungguh, Kami bersama 
mu mendengarkan (apa yang mereka 
katakan) 

16 maka datanglah kamu berdua ke¬ 
pada Fir aun dan katakan, "Sesungguh- 
nya kami adalah rasul rasul Tuhan selu- 
ruhalam 

17 Lepaskanlah Ban; Israil (pergi) ber 
sama kami." 

18. Dia (Fir'aun) menjawab “Bukankah 
kami telah mengasuhmu dalam ling- 
kungan (keluarga) kami waktu engkau 
masih kanak-kanak dan engkau tmggal 
bersama kami beberapa tahun dari 
umurmu. 584 

19 Dan engkau (Musa) telah melaku 
kan (kesaiahan dari) perbuatan yang te 
lah engkau lakukan 585 dan engkau ter- 
masuk orang yang tidak tahu berterima 
kasih." 















































































































368 26. Asy Syu'ara’ 

20. Dia (Musa) berkata, ‘Aku telah me- 
lakukannya dan ketika itu aku terma 
sukorangyang khilaf 

21 . Lalu aku lari danmu karena aku ta- 
kut kepadamu, kemudian Tuhanku 
menganugerahkan ilmu kepadaku ser 
ta Dia menjadikan aku salah seorang di 
antara rasul rasul 

22 Dan itulah kebaikan yang telah eng 
kau berikan kepadaku (sementara) itu 
engkau telah memperbudak Bani Israil." 

23 Fir aun bertanya, ‘Siapa Tuhan selu- 
ruhalamitu?" 

24 Dia (Musa) menjawab, 'Tuhan Pen 
cipta iangit dan bums dan apa yang ada 
di antara keduanya (itulah Tuhanmu), 
jika kamu mempercayai Nya." 

25. Dia (Fir'aun) berkata kepada orang 
orang di sekelilingnya 'Apakah kamu 
tidak mendengar (apa yang dikatakan- 
nya)? 

26. Dia (Musa) berkata '(Dia) Tuhanmu 
dan juga Tuhan nenek moyangmu 
terdahulu " 

27 Dia (Fir'aun) be kata “Sungguh, 
rasulmu yang d utus kepada kamu 
benar benar orang gila,' 

28 Dia (Musa) berkata (Dialah) Tuhan 
(yang menguasai) timur dan barat dan 
apa yang ada di antara keduanya; jika 
kamu mengerti." 

29. Dia (Fir'aun) berkata, "Sungguh jika 
engkau menyembah Tuhan selain aku 
pasti aku masukkan engkau ke dalam 
penjara." 

30. Dia (Musa) berkata 'Apakah (eng 
kau akan melakukan itu) sekalipun aku 
tunjukkan kepadamu sesuatu (bukti) 
yang nyata?' 

31 Dia (Fir'aun) berkata. “Tunjukkan 
sesuatu (bukti yang nyata) itu, jika 
engkau termasuk orang yang benar!" 

32 Maka dia (Musa) melemparkan 
tongkatnya tiba tiba tongkat itu men- 
jadi ular besaryang sebenarnya. 

33. Dan dia mengeluarkan tangannya 
(dari dalam bajunya) tiba tiba tangan 
itu menjadi putih (bercahaya) bagi 
orang orang yang melihatnya 
34 Dia (Fir'aun) berkata kepada para 
pemuka di sekelilingnya "Sesungguh- 
nya dia (Musa) ini pasti seorang pesihir 
yang pandai 

35. dia hendak mengusir kamu dari 
negerimu dengan sihirnya karena itu 
apakah yang kamu sarankan?" 

36 Mereka menjawab, 'Tahanlah (un- 
tuk sementara) dia dan saudaranya, dan 
utuslah ke seluruh negeri orang orang 
yang akan mengumpulkan (pesihir), 

37. mscaya mereka akan mendatang 
kan semua pesihir yang pandai kepada 
mu " 

38 Lalu dikumpulkanlah para pesihir 
pada waktu (yang ditetapkan) pada hari 
yang telah ditentukan, 

39. dan diumumkan kepada orang ba 
nyak, "Berkumpullah kamu semua, 

584. Musa tinggal bersarna Fir'aun sejak kecii, 
lebih kurang 18 tahun 

585. Perbuatan Nabi Musa a.s. membunuh 
orang Qibti. Lihat Al-Qasas (28) 15 

586 Tali temali dan tongkat tongkat yang 
dilempai kan pesihir itu yang terbayang seolah- 
olah menjadi ular, semuanya diteian oleh tong 
kat Nabi Musa a.s yang benar-benai menjadi 
ular 


fl 

V--i 


£ i 

aW-r 
& i 

%K S i 






m 


ire 


lif 


, - ! 




c 


issf 

1-1 

11 


-v^ 




-'i 


L: 


H0S 




r» 4 • 


Jvl ijjl (y uh) lij, Jli 




kepada kalian tika kalian 

ya lari 20 

yang sesat masuk saya 

itu lakukan berkata 

i y, - . 

Skj Gp 

■ §tj3i 

ot 

-j 


dJ d 

•* > 


kamu nikmat 

dan 

|Dara 

dari-'di 

dan Dia men- 

hikmah/ 

Tuhan- kepa- 

Mu mem- 

limpahkan 

itu 21 

rasul 

antara 

jadikan aku 

ilmu 

ku daku 

berikan 


J 'T. £' > x'V * I-'" “ ’4" -< 

yt) J iS* Ijf' 


semesta 
alam itu 


Fir'aun 




Tuhan apa/ 
siapa 

Jj'.k’ 9 j v' 

f ^ OJ. 

orang-2 yang kalian jika * di antara dan apa 
meyakini adalah keduanya yang 


ber¬ 

kata 


22 


Bani Israil 


kaimi per- unnik atasku ' 
hambakan kepadaku 


Iangit 


<-r-D 


Jli 


dan 

bumi 


Tuhan/Pe- (Musa) 
melihara berkata 


23 


if! 

>< *s 


| ■> v 
m 




fat 

i 

yuj 


Jli 


oyAr* 

*51 



Jli 0 

bapak-2/nenek 

dan 

Tuhan 

(Musa) 


kalian men- 

apakah 

di sekeli- 

kepada 

(Fir'aun) 

moyang kalian 

Tuhan 

kalian 

berkata 

25 

dengarkan 

tidak 

lingnya 

orang-2 

berkata 24 



>Ss. 

s 

> 

— 

► 




m 


KY] 


J 55 3 dsJh ^Ayt) o\ Jis 0 JJjhH 


27 


benar-benar 
orang gila 


kepada 

kalian 


diutus 


yang 


rasul 

kalian 


sesung- (Fir'aun) 
guhnya berkata 26 


yang da- 
hulu 




pST"o| Aj <3/i«Jl j£ 


, m 

n. 


(Fir'aun) (kalian) memper- kalian jika di antara dan apa 
berkata 28 gunakan akal adalah keduanya yang 


dan 

barat 


Tuhan (Musa) 
berkata 


J f 


(Musa) 
berkata 29 


i 

4 1 

4 !■§ 

«.. >' , 




dJLWy 

/ 

l+Sl 


orang-orang 

dari 

pasti aku akan 

selain 

Tuhan 

kamu 

sungguh 

yang terpenjara 


menjadikan kamu 

aku 


menjadikan 

jilca 

K, ,. ~ 

>£==> b\ 


jli 0 

% 

oV 


x> » 

J* 





i. ' 


dari/ 

termasuk 


kamu 

adalah 


jika dengan- maka da- (Fir'aun) 

nya tangkanlah berkata 30 


yang 

nyata 


dengan aku datangkan apakah 
sesuatu kepada kamu jika 


oJj g/j (rp <jrU4 olot) oU 




^ V/ 


tangan- dan (Musa) 
nya menarik 32 


yang 

nyata 


menjadi ia/tong- maka 
ular kat itu tiba-2 


tong¬ 

katnya 


lalu (Musa) 
melemparkan 31 


orang-orang 
yang benar 


W\ 

Jr-. 


m 


J ikft i)\ Jii iii^ 

ia/ta- maka 
ngan itu tiba-2 

r ' 

© 


benar-2 
ahli sihir 


sesung- di seke- kepada (Fir'aun) 
guhnya lilingnya pembesar-2 berkata 33 


bagi orang-2 
yang melihat 


putih 


w 

i 



O* 


>* i 


mengeluarkan/ untuk ia hen- 
mengusir kalian dak 


34 


yang 

pandai 






h ,' 

uJjJ) 

j 

x- 1 

9 

s. y/s 

\3U_2 (rp 


mereka 

bericumpul 

kota- 
kota ini 

di 

dan 

utuslah 

dan sau¬ 
daranya 

tangguh- mereka 
kan dia berkata 35 

kalian 

anjurkan 




ahli 

sihir 






maka di- 
kumpulkan 

At 


37 


yang 

pandai 


ahli 

sihir 


dengan tiap- mereka akan da- 
tiap/ semua tangkan kepadamu 36 






39 


orang-2 yang 
bcrkumpul 


kalian apa- kepada manusia dan di- 

kah (orang banyak) katakan 


38 


yang di- 
tentukan 


hari 


pada 

waktu-2 


fp •* ^ I 

* • -tl 




Komp mgsunnan. org 








































































n }%m ; 


26. Asy-Syu‘ara’ 

369 




££ C 

ahli-ahli 

sihir 

datang 

maka 

tatkala 40 


f\ t (J Sj ^ 

lempar- 'ka~ apa lempar- Musa kepada bcr~ orang-orang benar-2 kalau dansung- 

kan lian yang kanlah mcrcka kata 42 vangdekat dari begitu guh kalian 

s 4 1 •r.-',. " "■mi'' uTnV fff 


tr] 


pasti sungguh Fir'aun dengan dan mereka dan tongkat- 
kami karni kekuasaan berkata tongkat mereka 


tab-tali maka mereka 

mereka menjatuhkan 43 


5/s',y ffx. s s' it^S. <**\ Hi 

■j^-K3b U <Ju« {J* taw bVyaJ> (_£* 'y> is liy oj4_*)' 


mereka ada- apa menelan ia (tong- maka tong- 
adakan yang kat itu) tiba-tiba katnya 


Musa lain men- orang-orang 

jatulikan 44 yang menang 


Vs- < 


S ' 

• ii> V. i'll 




47 


seluruh kepada kami mereka 

alam Tuhan beriman berkata 46 


mereka 

bersujud 


es z ~A / "'s ' *4 «■" 

41m rt>J Oil o' (Jr 3 ^ JlS 


sungguh kepada akumem- bah- se- kepa- beriman- (Fir 1 aim) 

dia(Musa) kalian beriizin wa belum danya kah kalian bcakata 48 


dan 

Hanoi 


Musa Tuhan 




ft © ^ \ «V| ^ »"T* 






ngan-2 sungguh aku kalian akan maka pas- 
kalian memotong mengetahui ti nanti 


sihir 







mengajar 

kalian 




sungguh kemu- ti- mereka 
kami daratan dak berkata 49 


semuanya 


dan sungguh akan secara dam' dankaki- 
aku sahb kalian bersilang dengan kaki kalian 


r *X v X' XV' 

b\ W, u 


// V »X 


oOjgS ££ % T'T 


o' c^y 1 Ji ^ 0 43^ 

sungguh dengan pergilah wak- agar Musa ke- dan Kami orang-orang pertama 

kalian hamba-2-Ku tumalam pada wahyukan 51 yang beriman tama 

<tn <, ' Tfxr, • V’T /;h <S'"Z* 

My tal © L&^f~ oi-b^' <4 cHU* 3 w 


/• X 

mere- sesung- mereka 

ka itu guhnya 53 berkumpul 

& 

S 


kota-kota di Fir'aun lalu me- orang-orang 

ngiriinkan 52 yang diikuti 


berjaga-2 



ienar-2 dan suns- 


^ «. ■y’ S't 3 »**-£ l' 

^ip Jjpj pyfj CH- C£ 




u 

*y*\' I 

r*r4i 5 

jSk, y-' 

© o^OS 


benar-benar 

bagi 

dan sung- 

mereka se- 

55 

niarah 

kita 

guh mereka 

54 dikit/kecil 



■£ 

l' 



IX ✓ , 

yang dan ke- dan perben- 
58 mulia dudukan daharaan 


dan 

mata air 


taman- dari maka Kami ke- 
taman luarkan mereka 


56 


pada \vaktu maka mereka dapat 

60 matahari terbit menyusul (Bani Israil) 59 




Bani Israil 


n 


SjJi {Z is g £13 

orang-orang me- mereka jika ahli-ahli kita me- semoga ( ^ 
yang menang reka adalah sihir ngikuti kita 

p> J5 © cx Q £4 igii 4s 




ya (Fir'aun) orang-orang kami kami jika adaupah bagi apukah kepada 

berkata 41 yang menang adalah karai sungguh Firiaun beikata j 


y- 

merdka .$& • 
1 -il 


i ■! 




; > 
i ^ 


I 


i 

is 


m 


■ “'-'is 

m 


II 


ahli-ahli maka terjatuhlalv 
sihir tersungkurlah 45 ' 


r;j 


MS. 


IM 


t 

tVi-'S 

yang benar-2 pern- 

hp«wir ka f ia n fvXrl- \ 


i 4 

pi* , ;>• 

i j VV 

nn 

11 

k > 

iO 


Ml 


kami kare- kesaIahan-2 Tuhan bagi_ akan un- kanu sangat sungguh orang-orang Tuhan kepa- 

adalah na kami kami kami ampuni ink inginkan kami 50 yang kembali kami da 


r v 'i 


t 


r/t 


rv 

M 


1^' So 

>:-5, 

! M 


m 




K. ?! 


m 


jika mereka yang menang." 

41. Maka ketika para pesihir datang, me¬ 
reka berkata kepada Fir'aun, "Apakah ka¬ 
mi benar benar akan mendapat imbal- 
an yang besarjika kami yang menang?" 
42 Dia (Fir'aun) menjawab, "Ya dan 
bahkan kamu pasti akan mendapat 
kedudukan yang dekat (kepadaku)." 

43. Dia (Musa) berkata kepada mereka, 
'Lemparkanlah apa yang hendak kamu 
lemparkan " 

44. Lalu mereka melemparkan tali te- 
mali dan tongkat-tongkat mereka seraya 
berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti 
kamilah yang akan menang." 

45. Kemudian Musa melemparkan tong- 
katnya, maka tiba-tiba ia menelan ben- 
da-benda palsu yang mereka ada-ada- 
kan itu.“ 6 

46. Maka menyungkurlah para pesihir 
itu, bersujud, 

47. mereka berkata "Kami beriman ke¬ 
pada Tuhan seluruh alam, 

48 (yaitu) Tuhannya Musa dan Flarun.” 

49. Dia (Fir'aun) berkata,' Mengapa ka¬ 
mu beriman kepada Musa sebelum aku 
memberi izin kepadamu 7 Sesungguhnya 
dia pemimpinmu yang mengajarkan si¬ 
hir kepadamu. Nanti kamu pasti akan 
tahu (akibat perbuatanmu). Pasti akan 
kupotong tangan dan kakimu bersilang 
dan sungguh, akan kusalib kamu se- 
muanya." 

50. Mereka berkata, “Tidak ada yang ka 
mi takutkan karena kami akan kembali 
kepada Tuhan kami. 

51. Sesungguhnya kami sangat mengi 
ginkan sekiranya Tuhan kami akan 
mengampuni kesalahan kami, karena 
kami menjadi orang yang pertama- 
tama beriman " 

52 Dan Kami wahyukan (perintahkan) 
kepada Musa, Pergilah pada malam ha 
ri dengan membawa hamba-hamba-Ku 
(Bani Israil), sebab pasti kamu akan di- 
kejar" 

53 Kemudian Fir'aun mengirimkan 
orang ke kota-kota untuk mengumpul- 
kan (bala tentaranya). 

54. (Fir'aun berkata) 'Sesungguhnya 
mereka (bam Israil) hanya sekelompok 
kecil, 

55. dan sesungguhnya mereka telah 
berbuat hal hal yang menimbulkan 
amarah kita, 

56. dan sesungguhnya kita semua tan- 
pa kecuah harusselalu waspada 1 

57. Kemudian, Kami keluarkan mereka 
(Fir'aun dan kaumnya) dari taman- 
taman dan mata air, 

58. dan (dari) harta kekayaan dan ke¬ 
dudukan yang mulia, 587 

59 demikianiah, dan Kami anugerab 
kan semuanya (itu) kepada Bani Israil 588 
60. Lalu (Fir'aun dan bala tentaranya) 
dapat menyusul mereka pada waktu 
matahari terbit 



kampungsannah. org_ 


587. Dengan pengejaran Firiaun dan kaum¬ 
nya untuk menyusul Nabi Musa a.s. dan Bani 
Israil, maka mereka telah keluar dari negeri 
mereka, meninggalkan kerajaan, kebesaran, 
kemewahan dan sebagainya. 

588. Allah akan memberikan kepada Bani Israil 
kerajaan yang kuat, kerasulan, dan sebagainya. 
































































































370 

26. Asy-Syu‘ara’ 


W y\$>j 


61. Maka ketika kedua golongan itu 
saimg meiihat, berkataiah pengikut 
pengikut Musa, "Kita benar-benar akan 
tersusui." 

62. Dia (Musa) menjawab, 'Sekali-kali 
tidak akan (tersusui); sesungguhnya Tu- 
hanku bersamaku, Dia akan memberi 
petunjuk kepadaku." 

63. Lalu Kami wahyukan kepada Musa, 
"Pukullah laut itu dengan tongkatmu." 
Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap 
belahan seperti gunung yang besar. 

64 Dan di sanalah Kami dekatkan 
golongan yang lain. 589 

65 Dan Kami selamatkan Musa dan 
orang-orang yang bersamanya. 

66. Kemudian Kami tenggelamkan go 
longanyang lain, 

67. Sungguh, pada yang demikian itu 
terdapat suatu tanda (kekuasaan Allah), 
tetapi kebanyakan mereka tidak ber- 
iman. 

68. Dan sesungguhnya Tuhanmu Dia 
lah Yang Mahaperkasa, Maha Penya- 
yang. 

69. Dan bacakanlah kepada mereka 
kisah Ibrahim. 

70. Ketika dia (Ibrahim) berkata kepada 
ayahnya dan kaumnya, “Apakah yang 
kamu sembah?" 

71. Mereka menjawab, “Kami menyem- 
bah berhala-berhala dan kami senan 
tiasa tekun menyembahnya." 

72 Dia (Ibrahim) berkata, 'Apakah me¬ 
reka mendengarmu ketika kamu ber- 
doa (kepadanya)?, 

73. atau (dapatkah) mereka memberi 
manfaatatau mencelakakan kamu?" 

74. Mereka menjawab, “Tidak, tetapi 
kami dapati nenek moyang kami ber- 
buatbegitu." 

75. Dia (Ibrahim) berkata, "Apakah 
kamu memperhatikan apa yang kamu 
sembah, 

76. kamu, dan nenek moyang kamu 
yangterdahulu? 

77 sesungguhnya mereka (apa yang 
kamu sembah) itu musuhku, lain halnya 
Tuhanseluruhalam, 

78. (yaitu) yang telah menciptakan aku, 
maka Dia yang memberi petunjuk ke¬ 
padaku, 

79. dan yang memberi makan dan mi- 
num kepadaku, 

80. dan apabila aku sakit, Dialah yang 
menyembuhkanaku, 

81. dan yang akan mematikan aku, ke¬ 
mudian akan menghidupkan aku (kem- 
bali), 

82. dan yang sangat kuinginkan akan 
mengampuni kesalahanku pada hari ki- 
amat." 

83. (Ibrahim berdoa), 'YaTuhanku, beri- 
kanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah 
aku ke dalam golongan orang-orang 
yang saleh. 


1 


m 


589. Yang dimaksud “golongan yang lain" ialah 
Ftr'aun dan kaumnya. Maksud ayat ini ialah di 
bagian laut yang terbeiah itu Allah mendekat- 
kan antara Fir'aun dan kaumnya dengan Nabi 
Musa a.sdan Bani Israil. 



>■^23 

rS. — t ** 

Hi 

(Musa) 

pasti orang-2 

sungguh Musa 

berkata 61 

yang tersusui 

kita 

9 9 

—-A 

Ji ^ 

pukullah 

agar Musa 

ke- maka Kami 

pada wahyukan 


9 y < y" 


\ c^\ es 


pengikut talah golongan raelihat setelah 

S. 9 S' S^ ^ 


Dia akan memberi Tiihan- beser- sung- tidak se- 


@ 'U^JI J 526 j)Cq 


yang 

besar 


seperti bagian/ tiap- maka lalu ter- 

gunung belahan tiap adalah belahlah* 


lautan dengan tong- 
kat kamu 


<<0\ E 7 ss, * ss t„> <\ 

& oWr ( Ajm yj yy \yf-\3 oi 


p bibb 

yang di dan Kami 

lain sana dekatkan 

"tsl *• it ' k ft 

I (jb i til] .5 <J |5p 


semuanya bersa- * dan Musa dan Kami 
65 manya orang-2 selamatkan 64 

' >'/ .s' hif •' l " 


kebanyakan ada 

mereka 

danti- 

diklah 

benar-2 yang demi- pa- sesung- 
suatu tanda kian itu da guhnya 

66 

yaiig 

lain 

Kami teng- kerau- 
gelamkan dian 



yy $ 


ab 


atas dan ba- 

mereka cakanlah 

68 

Maha Maha- benar- 

Penyayang peikasa benar 

Tuhan 

kamu 

dan 

sungguh 

beriman 

67 




Qii !© byXyo 13 3^5 35 

mereka kalian apa dan kepada dia tat- Ibrahim kisal 

berkata 70 sembah yang kaumnya bapaknya berkata kala 69 

ii j&y ji 56 © u KCJ iS 






ke- merdkamende- apa- (Ibrahim) tekun me- kepa- maka kami berhala- kamime- 

tika ngarkan kalian kah berkata 71 nyembahnya danya senantiasa berhala nyembah 


ktO 

^ s 


4 

ojj-y? y 


3 

bapak-2/ nenek 

kami bah- mereka 


mereka mem- atau 

mereka bennanfa- 

atau 

moyang kami 

dapati kan berkata 

73 

beri mudaral 

at kepada kalian 


© 




Jii © 

/ A 


kalian 

72 menyeru 


kalian 


75 


(kalian) 

sembah 


kalian apa makaapakah kalian (Ibrahim) mereka kerja- seperti 

yang telah memperhatikan berkata 74 kan/berbuat demikian 


< ' 

4\ 

d 

h>s 

3^ 

& 

<yr3 V 

Tuhan 

ke- 

bagi- 

musuh 

maka sung- 


cuali 

ku 


guh mereka 76 


Hs >> *Xs\ 


byS$i\ 


terdahuiu 


dan bapak-2/ne¬ 
nek moyang kalian 


iMykj y iSyj .H 3 




dan memberi memberi raa- Dia dan (Dia) memberi petun- maka telah men- yang 

minuniaku kan kepadaku yang 78 juk kepadaku Dia ciptakanaku 77 


9 ^ 9 y 



kemu- memati- 

dian kan aku 


dan (Dia) 
yang 


mengobati/me- maka 
80 nyembuhkan aku Dia 


aku 

sakit 


dan 

apabila 79 


« t »•. x yi »< ff 7 “\,s * *'’■ 

jy yyt o ifyy~ 




pembalasan/ pada 

kiamat hari 


kesa- ba- meng- bah- sangat aku dan ( Dia) 

lahanku giku ampuni wa inginkan yang 


menghidup- 
81 kan aku 




a 




dengan crang- 
orang yang saleh 


dan tnasuk- 
kan aku 


hikmali/ilmu bagiku/ berilah Tulian- 

pengetahuan aku ku 82 


Kampsjngwhnm.ori 

















































































w u^U>b g ig 


' 


( ■ ) 


*£»r &} h a ,^Wl? © ■ 4 4-^ ^^-4 4 44b 


surga yang dari/ danjadi- orang-2 yang bagi benar/ buah ba- dan 

mewarisi termasuk kanlah aku 84 kemudian baik tutuT giku jadikan 


m 

u 


m 


S’*' • Y' n '\'y -'ll ».T>" 

fJ- 4? © 02 b © 


* 9 

■H 8> 

> 


pada Engkau hi- dan ja- orang-2 dari/ter- ada- sungguh bagi ba- dan am- penuhke- 

hari nakan aku ngan 86 yang sesat masuk lah dia pakku puniiab 85 nikmatan 


te 


v , <.-T JSks * >' i.'iZ -Si-' .-4 -V* ■ «- >-»> 

<_JUb 4iii (Ji V], ©I O^J Vj ^Ju V ^ © Qy*Yi 






dengan Allah datang/ orang ke- anak-anak dan liaita ber- tidak pada mereka di- 

hati menghadap yang cuali 88 tidak guna hari 87 bangkitkan 




oijrk ©4-' yEbb © c4|)b © 4-4 


tf>*. >s>? 




kepada orang-2 ’ neraka dan diper- kepada orang-2 surga dan di- yangselama!/ 

yang sesat Jahim lihatkan 90 yangbeitakwa dekatkan 89 bersih 


b* >ii\ ojz q» %vj OjXm 


t- J 3 J 4 J © 


mereka dapat apa- Allah selain dari (kalian) kalian apa di ma- kepada dan di- 

menolong kalian kah 92 sembah yang nakah mereka katakan 91 


j^i 0 y$\j p. & i $03, @ y 


Fbhs 


danbala- dan orang-2 me- keda- _ maka di- 

tentara 94 yang sesat reka lamnya jungkiikati 93 


menolong atari 
diri mereka 


✓"A 


■> /- , A . 


$ \is 51 ^ ^ 


/ 9 




benar-2 kita sesung- demi 

dalam adalah guhnya Allah 96 


mereka di dalam- sedang mereka semuanya 

bertengkar nya (neraka) mereka berkata 95 


s' s' 


bib a\ Uj jjrwL^^ H 


menyesat- dan 
kan kita tidak 98 


seluruh 

alam 


* , a 


dengan kita menya- ke- yang kese- 

Tuhan makan kalian tika 97 nyata satan 


bub? Q Q © 'oyjb^ V) 






yangsetia/ sahabat danti- pemberi dari bagi maka carang-orang ke- 

101 akrab dak ada 100 syafeat kita tidak ada 99 yang berdosa cuali 


Uj XV c| Si © 'ct iS 0 ^ 


ada dan yangde- pa sung- orang-2 yang dan maka kita sekali bagi bah- maka 

tidak tanda mikian da guh 102 beriman menjadi Uigi kita wa kalau 

E 




ob © 2 

telahmen- Maha Malia- benar-2 Tuhan dan sesung- caang-orang kebanyak- 

dustakan 104 Penyayang perkasa kamu guhnya 103 

© Sfr ^ ^ 45 Si © E 

kalian menga- Muh saudara kepada ber- ke- 

106 bertakwa pa tidak mereka mereka kata tika 105 

Uj 4J^ iyUb © p>o 


para 

rasul 


S’ fJ 5 


akumintake- dan dantaatlah (kepada) maka bertak- yang seorang kepada sungguh 

pada kalian tidak 108 kepadaku Allah walah kalian 107 tepercaya rasul kalian aku 




4Jii Ua-j13 uwLxJi c jc- V} <Sj*r di J>~' bt ® 


e 


(kepada) maka bertak- 
Allah walah Icalian 109 


seluruh Tuhan atas/ ke- upahku tidak upah dari atasnya 
alam dari cuali lain 


A 




^ qyijV ^ (ilXob iy» 0^444 


in 


orang-orang 
yang hina 


dan mengi- kepada apakah kami mereka 
kutikamu kamu akan beiiman berkata 


dan taatlah kalian 
110 kepadaku 


4 Yr 

sk 


if ® 

i t 

JAk 

t. 






< * 


( ‘r 


to 


f? b 
1 




M 

I'd 


4 i 


I] -i 

i 
« 


; ■ --t 


4- ' ; 

I 




Jr-l* 


SIS 


■Eh 


S3* 


4 , 


Muh kaum 


y 

I > 

•fe «- 

SI 


5 •! 


fif 

rf 

|h 




sS Km Ms&epi. ^L. T 



kampungsunnah. org 


26. Asy-Syu‘ara’ 371 

84 danjadikanlahaku buahtuturyang 
baik bagi orang orang (yang datang) 
kemudian, 

85 danjadikanlahaku termasuk orang 
yang mewarisi surga yang penuh kemk- 
matan, 

86 dan ampumiah ayahku sesungguh 
nya dia termasukorang yang sesat 

87 dan janganiah Engkau hinakan aku 
pada hari mereka dibangkitkan 

88. (yaitu) pada hari (ketika) harta dan 
anak-anaktidak berguna 

89 kecuali orang orang yang mengha 
dap Allah dengan hati yang bersih, 

90 dan surga didekatkan kepada orang 
orang yang bertakwa, 

91. dan neraka Jahim diperlihatkan de¬ 
ngan jelas kepada orang orang yang 
sesat,' 1 

92. dan dikatakan kepada mereka, “Di 
mana berhala berhala yang dahulu ka¬ 
mu sembah, 

93 selain Allah'' Dapatkah mereka me¬ 
nolong kamu atau menolong din mere¬ 
ka sendiri?" 

94 Maka mereka (sesembahan itu) di- 
jungkirkan ke daiam neraka bersama 
orang orang yang sesat 

95. dan balatentara Iblis semuanya 

96 Mereka berkata sambil bertengkar 
di dalamnya (neraka), 

97 Demi Allah sesungguhnya kita da¬ 
hulu (di duma) dalam kesesatan yang 
nyata 

98 karena kita mempersamakan kamu 
(berhala-berhala) dengan Tuhan seluaih 
alam. 

99 Dan tidak ada yang menyesatkan 
kita kecuali orang-orang yang berdosa 

100 Maka (sekarang) kita tidak mem 
punyai seorang pun pemberi syafaat 
(penolong) 

101. dan tidak pula mempunyai teman 
yang akrab 

102 Maka seandainya kita dapat kem 
ball (ke duma) niscaya kita menjad' orang 
orang yang beriman " 

103 Sungguh pada yang dermkian itu 
terdapat tanda (kekuasaan Allah) te 
tapi kebanyakan mereka tidak benman 
104. Dan sungguh, Tuhanmu benar 
benar Dialah Mahaperkasa Maha Pe¬ 
nyayang 

105 Kaum IMuh telah mendustakan para 
rasul. 

106 Ketika saudara mereka (Nuh) ber 
kata kepada mereka 'Mengapa kamu 
tidak bertakwa 7 

107 Sesungguhnya aku ini seorang rasul 
kepercayaan (yang diutus) kepadamu 

108 maka bertakwalah kamu kepada 
Allah dantaatlah kepadaku. 

109 Dan aku tidak meminta imbalan 
kepadamu atas ajakan itu imbalanku 
hanyalah dari Tuhan seluruh alam, 

110 maka bertakwalah kamu kepada 
Allah dan taatlah kepadaku ” 

111 Mereka berkata, 'Apakah kami ha 
rus beriman kepadamu, padahal pengi 
kut pengikirtmu orang-orang yang hina?" 












































































372 26. Asy-Syu'ara* 

112. Dia (Nuh) menjawab, “Tidak ada 
pengetahuanku tentang apa yang me- 
reka kerjakan. 

113. Perhitungan (amal perbuatan) 
mereka tidak lain hanyalah kepada 
Tuhanku, jika kamu menyadari. 

114. Dan aku tidakakan mengusirorang- 
orang yang benman. 

115. Aku (ini) hanyalah pemberi per 
ingatanyangjelas." 

116. Mereka berkata, "Wahai l\luh( Sung- 
guh, jika engkau tidak (mau) berhenti, 
niscaya engkau termasuk orang yang 
dirajam (dilempari batu sampai mati)" 

117. Dia (Nuh) berkata, 'Ya Tuhanku 
sungguh kaumku telah mendustakanaku- 

118. makaberilahkeputusanantaraaku 
dengan mereka, dan selamatkanlah aku 
dan mereka yang beriman bersamaku. 11 

119. Kemudian Kami menyelamatkan 
Nuh dan orang-orang yang bersamanya 
di dalam kapal yang penuh muatan 

120. Kemudian setelah itu Kami teng 
gelamkan orang-orang yang tinggal. 

121. Sungguh, pada yang demikian itu 
benar-benarterdapattanda (kekuasaan 
Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak 
beriman, 

122. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah 
Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang. 

123. (Kaum) 'Ad telah mendustakan para 
rasul. 

124. Ketika saudara mereka Hud ber¬ 
kata kepada mereka, 'Mengapa kamu 
tidak bertakwa? 

125. Sungguh, aku ini seorang rasul ke 
percayaan (yang diutus) kepadamu, 

126. maka bertakwalah kepada Allah 
dantaatlah kepadaku. 

127. Dan aku tidak meminta imbalan 
kepadamu atas ajakan itu; imbalanku 
hanyalah dan Tuhan seluruh alam. 

128 Apakah kamu mendirikan istana 
istana pada setiap tanah yang tmggi 
untuk kemegahan tanpa ditempati, 

129. dan kamu membuat benteng-ben- 
teng dengan harapan kamu hidupkekal? 

130. Dan apabila kamu menyiksa, ma¬ 
ka kamu lakukan secara kejam dan bengis. 

131. Maka bertakwalah kepada Allah 
dantaatlah kepadaku, 

132. dan tetaplah kamu bertakwa ke- 
pada-Nya yang telah menganugerah- 
kan kepadamu apa yang kamu ketahui. 

133. Dia (Allah) telah menganugerah- 
kan kepadamu hewan ternak dan anak- 
anak, 

134. dan kebun-kebun, dan mata air, 

135. sesungguhnyaakutakutkamuakan 
ditimpa azab pada hari yang besar." 

136. Mereka menjawab, 'Sama saja bagi 
kami, apakah engkau memberi nasihat 
atau tidak memberi nasihat. 


n_ tasraimjiBBai vi 






(Jo <\p oi ^ Li? JlS 


Tuhan- atas ke- perhitungan tidak 

ku cuali mereka lain 112 


(mereka) 

kerjakan 


adalah dengan pengeta- dan ti- (Nuh) 
mereka apa yang huanku dak ada berkata 


%. > k 


Cfy* jtX> ul ol u u' IAJ jr 


< 

> 






yang pemberi ke- aku tidak orang-orang mengusir a ku dan ti- kalian menya- jika 

nyata peringatan cuali lain 114 yangbenman daklalr 113 dan mengerti 


Si © & tpS {P ’) 14 $5 8 




(Nuh) 
berkata 116 


orang-orang 
yang dirajam 


dari/ter- pastikalian wahai kamu tidak sung- mereka 

masuk menjadi Nuh berheriti guhjika berkata 115 




-y Jt. ' 




Z0J Is* © ^--6 Cf’jr (A 

telah mendus- kaum- sesung- Tuhan- 


orang kanlahaku putusan mereka raku bukakanlah 117 takanaku ku guhnya ku 

*"r. .r>t, . 


Q_y>x. —*3) Cy > .J IS x'.vJ 

penuh perahu di beser- dan maka Kami orang-orang dari beser- 

muata.n dalam tanya orang yang selamatkan dia 118 yangbenman taku 

r* y / . ^&y 1 ^ y \ / .* «, y y»s s* y 

AjV kfiii (3 L>\ Jou 


dan tidak ada benar-2 yang demi- pa- sesung- orang-orang sesu- Kami teng- kemu- 

suatutanda kianitu da guhnya 120 yang tinggal dahitu gelamkan dian 119 


4 'Ti '>'•> A. ^ 

<4*^ oii © ' 


telah men- Maha Maha- benar-2 Tuhan dan 

dustakan 122 Penyayang perkasa Dia kamu sungguh 121 


beriman kebanyak- 
kan mo'eka 


|fj -P 5i 6 

bagi sungguh 
kalian aku 


> 


-f y. y 




_ _ kalian menga- Hud saudara kepada ber- ke- pararasul kaum 

kahan aku 124 bertakwa pa tidak mereka mereka kata tika 123 l Ad 


H. *r 


atasnya akumintake- dan dantaatlah (pada) makabertak- yang seorang 

pada kalian tidak 126 kepadaku Allah walah kalian 125 terpercaya rasul 

, " >'< A ^ vj, ^ * 


' tempat pada mengapa kau 

tinggi tiap-2 bangun 127 


semesta 

alam 


Tuhan atas ke- upahku tidak upali dari 
cuali lain 




yy 


. , t'\ 

,SVA| ; A_.■ i 


129 


kalian 

kekal 


agar 

kalian 


gedung- 

gedung 


dan kalian meng- 
ambil/ menjadikan 128 


kalian ber- suatu 

laku sia-2 tanda 


© £&$ ail fyj 


y* t yy f ^ 


r .. . dan taatlah ka- (pada) dan bertak- orang-2yang kalian menam- kalian menam- dan 

131 lian kqjadaku Allah walah kalian 130 kejam/bengis par/menyiksa par/menyiksa apabila 


© 30 j>QL @ is$\ \j £>\j 


dan binatang Diaanugerah- kalian dengan telah anugerah- yang dantakwa- 

133 anak~2 teniak kan bagi kalian 132 ketahui apa kan bagi kalian (Dial lahkalian 


S; ^ 


-J& 4 dtt Di @ 


yang 

besar 


pada 

hari 


azab 


atas 

kalian 


rakut sungguh 

aku 134 


dan ma~ dan kebun- 

ta air kebun 




orang-orang yang dari adalah ti- atau apakah kamu atas sama mereka 

136 memberi nasihat kamu dak beri nasihat kami saja berkata 135 


;.7V 




Komp7ngsannon.org 







































































26. Asy-Syu‘ara’ 373 

137, (agama kami) ini tidak lain ha 
nyalah adat kebiasaan orang-orang ter- 
dahulu 

138. dan kami (sama sekali) tidak akan 
diazab." 

139 Maka mereka mendustakannya 
(Hud), lalu Kami binasakan mereka. 
Sungguh, pada yang demikian itu ter- 
dapat tanda (kekuasaan Allah) tetapi 
kebanyakan mereka tidak beriman. 

140 Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah 
Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang 

141. Kaum Samud telah mendustakan 
para rasul. 

142. Ketika saudara mereka Salih ber- 
kata kepada mereka “Mengapa kamu 
tidak bertakwa? 

143 Sungguh,aku iniseorang rasul ke- 
percayaan (yang diutus) kepadamu 

144 maka bertakwalah kepada Allah 
dantaatlah kepadaku 

145 Dan aku tidak meminta sesuatu 
imbalan kepadamu atas ajakan itu, im- 
balanku hanyalah dari Tuhan seluruh 
alam. 

146 Apakah kamu (mengira) akan di 
biarkan tinggal di sini (di negen kamu 
im)denganaman, 

147 di dalam kebun kebun dan mataair 

148. dantanaman-tanamandanpohon- 
pohon kurma yang mayangnya lembut. 

149. Dan kamu pahatdenganterampil 
sebagian gunung-gunung untuk dyadi 
kan rumah-rumah; 

150. maka bertakwalah kepada Allah 
dan taatlah kepadaku; 

151. danjanganlah kamu menaati pe 
nntah orang orang yang melampaui 
batas, 

152. yang berbuat kerusakan di bumi 
dan tidak mengadakan perbaikan." 

153. Mereka berkata "Sungguh, eng 
kau hanyalah termasuk orang yang kena 
sihir, 

154. engkau hanyalah manusia seperti 
kami; maka datangkanlah sesuatu muk 
jizat jika engkau termasuk orang yang 
benar." 

155. Dia (Salih) menjawab 'Ini seekor 
unta betina, yang berhakmendapatkan 
(giliran) minum dan kamu juga berhak 
mendapatkan minum pada hari yang 
ditentukan. 

156. Dan jangan kamu menyentuhnya 
(unta itu) dengan sesuatu kejahatan, 
nanti kamu akan ditimpa azab pada 
han yang dahsyat.' 

157. Kemudian mereka membunuhnya, 
lalu mereka merasa menyesal, 

158. maka mereka ditimpa azab. Sung¬ 
guh, pada yang demikian itu terdapat 
tanda (kekuasaan Allah), tetapi keba 
nyakan mereka tidak beriman. 

159. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah 
Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang. 




















































374 26. Asy-Syu‘ara’ 

160. Kaum Lut telah mendustakan 
para rasui, 

161. ketika saudara mereka Lut ber- 
kata kepada mereka, "Mengapa kamu 
tidak bertakwa? 

162. Sungguh, aku iniseorang rasui ke- 
percayaan (yang diutus) kepadamu, 

163. maka bertakwalah kepada Allah 
dantaatlah kepadaku. 

164. Dan aku tidak meminta imbalan 
kepadamu atas ajakan itu; imbalanku 
hanyalah dari Tuhan seluruh alam. 

165. Mengapa kamu mendatangi jenis 
laki-laki di antara manusia (berbuat ho- 
moseks), 

166. dan kamu tinggalkan (perempu 
an) yang diciptakan Tuhan untuk men- 
jadi istri-istri kamu? Kamu (memang) 
orang-orang yang melampaui batas." 

167. Mereka menjawab, "Wahai Lut! 
Jika engkau tidak berhenti engkau ter- 
masuk orang-orang yang terusir." 

168. Dia (Lut) berkata, 'Aku sungguh 
bend kepada perbuatanmu,” 

169. (Lut berdoa), 'Ya Tuhanku, sela 
matkanlah aku dan keluargaku dan (aki- 
bat) perbuatan yang mereka kerjakan,” 

170. Lalu Kami selamatkan dia bersa 
ma keluarganya semua, 

171. kecuali seorang perempuan tua 
(istrinya), yang termasuk dalam golong- 
anyang tinggal. 

172. Kemudian Kami binasakan yang 
lain. 

173 Dan Kami hujani mereka (dengan 
hujan batu), maka betapa buruk hujan 
yang menimpa orang-orang yang telah 
diberi peringatan itu 

174. Sungguh, pada yang demikian itu 
terdapat tanda (kekuasaan Allah), teta- 
pi kebanyakan mereka tidak beriman. 

175. Dan sungguh, Tuhanmu Dialah 
Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang 

176. Penduduk Aikah 5 ” telah mendus¬ 
takan para rasui; 

177 ketika Syu'aib berkata kepada me 
reka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? 

178. Sungguh, aku adalah rasui keper- 
cayaan (yang diutus) kepadamu, 

179. maka bertakwalah kepada Allah 
dan taatlah kepadaku; 

180. dan aku tidak meminta imbalan 
kepadamu atas ajakan itu, imbalanku 
hanyalah dari Tuhan seluruh alam. 

181. Sempurnakanlah takaran dan ja- 
nganlah kamu merugikan orang lain, 

182 dan timbanglah dengan timbang- 
anyangbenar. 

183. Dan janganlah kamu merugikan 
manusia dengan mengurangi hak-hak- 
nya dan janganlah membuat kerusakan 
dibumi; 


590 lalah penduduk Madyan, yaitu kaum 
Nabi Syu'aib a.s. 


























































































ft 


7 ft 

o 

yis 


kamu 

sungguh 

hanyalah 

mereka 

berkata 

184 

' 

dtbJizj 

olj 

i2lEa 

benar-2 

termasuk 

kami 
kira kamu 

dan 

sungguh 

seperti 

kami 


Si .Em 

©5 

kamu 

jika 

langit 

dari 


*c0i\ gdh 




terdahulu dan umat- telah mencip- (kepada) dan bertak- 
umat takan kalian Yang walali kalian 


'9 ■**'” s A i 


tidaklah 185 


orang-2 yang 
kena sihir 


W (j(\j 




potongan- atas 

potongan kami 


makaja- 

tuhkanlah 


orang 

186 yang berdusta 




© / AS X S >T»| S 1 it ^ 

o^S lLju Uj c£j> jte ^ 

lain mereka men- kalian dengan lebihme- Tuhan- (Syu‘aib) orang-orang dari/tei 

dustakannya 188 kerjakan apa yang ngetahui ku berkata 187 yang benar masuk 

»k ' f,s s',*:' s d/ t ^ » A 

{^5 jtfbC' j>_A c r Ji«XC' £)D AM ajjah pJb 

yang pada azab dia sesnng- naungan/ pada azab maka menim- 

189 besar hari adalah gubnya awan gelap hari pa mereka 

$ % © 3bS pBS\ att» Vf ^ a Si 


benar-2 Tuhan dan 


beriman kebanyakan 


dan benar-2 su- yang pa- sung- 




‘*a. -r it, * x ^ 

^ c|p caA^> ^ @ 


S (C. 


^ti •* » -'1 


Ruh dengannya (dibawa) 


seluruh (oleh) benar-benar dan sung- 


Maha Maha- 


&£ &ii © '&£ 3 i M csp.i $> ©’&#' 


Arab dengan orang-2 yang mem- dari/ agarkamu haiimu ke dalam Al-Amin 

lisan/bahasa 194 beri peringatan diantara menjadi 193 (Tepercaya) 


££ •? M f & ft 0W\Jo $ 


mengeta- bah- ayat/ bagi 
huinya wa bukti mereka 

ada 

dan apa- terdahulu 

kah tidak 196 

kitab- 

kitab 

benar-2 dan sungguh yang 

dalam ia (Al-Qur’an) 195 nyata 


9S 

# 13$ 

iJ 


! 

r- t>*TP 
cgi 13-^ 

bukan 

198 bangsaArab 

sebagian 

atas Kami menu- 
rurikannya 

dan 

kalau 

197 

Israil 

Bani ulama 


4j 1 JjI^==s> IS 


s\s./’w !>-"■ a »> v'* »>?, ^ 




azab mereka selling- dengan- 
melihat ga nya 


mereka tidak 
beriman 200 


orang-orang 
yang berdosa 


hati ke 
dalam 


S' 9 AA r> A S *S „ As *'s ^ „ I'C 4« 

mereka (mereka) tidak dan dengan makadatang yangsangat 

;rkata 202 menyadari mereka tiba-tiba kepada mereka 201 pedih 

s" << /**\ <»-* i" & y >»< r-" 

^_Si ojAd-tjtLu-i Ig'-vjL-St cA" (wH 15 

apakah pen- mereka memin- makaapakah de- orang-2 yang kami apa- 

iapat kalian 204 ta disegerakan ngan azab Kami 203 diberi tangguh kah 

^ i< A. fifs " 3 :*. ti 

JgC^j ^>D La pJb^L»- 1^1 Oj. 




adalah apa datangkepa- kemu- bertahun- Kami beri kese- jika 

mereka (azab) da mereka dian 205 tahun nangan mereka 


w 


p’y 


n 


dar, 


s 1 

% r 
4 R» 


}r ,) 


f >• 




raa 


U 

itgife 


kaxru sungguh 190 mereka tidak atubukti demikian da guh '■&$ 


f> 


c 


(Al-Qur’an) tumn 192 alam Tuhan diturunkan guhia 191 Penyayang perkasa | £ 


m 




f A 

m 


^ i 




'Pipy; 
1 


Kamima- sepertide- beriman dengannya/ mereka tidak atas/kepa- laludiabaca- £ ^ 

sukkania mikianlah 199 _ __ kepadanya ada da mereka kan padanya 

" r '^‘ ^ 0 cl 


w 




y 




M 


«VMR 
|r‘<; 





kampangsannah. org 


26. Asy-Syu‘ara’ 375 

184. dan bertakwalah kepada Allah 
yang telah menciptakan kamu dan 
umat umatyangterdahulu." 

185 Mereka berkata "Engkau tidak 
lain hanyalah orang-orang yang kena 
sihir 

186 dan engkau hanyalah manusia 
seperti kami, dan sesungguhnya kami 
yakin engkau termasuk orang-orang 
yang berdusta. 

187 Maka jatuhkanlah kepada kami 
gumpalan dari langit, jika engkau ter- 
masukorang-orang yang benar." 

188. Dia (Syu aib) berkata, "Tuhanku le- 
bih mengetahui apa yang kamu kerja¬ 
kan." 

189 Kemudian mereka mendustakan- 
nya (Syu'aib), lalu mereka ditimpa azab 
pada hart yang gelap. Sungguh, itulah 
azab pada hari yang dahsyat. 

190. Sungguh, pada yang demikian itu 
benar-benarterdapattanda (kekuasaan 
Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak 
beriman. 

191. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah 
Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang. 

192. Dan sungguh (Al-Quran) ini benar 
benar diturunkan oleh Tuhan seluruh 
alam, 

193. Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh 
Al-Amin (Jibnl), 

194 ke dalam hatimu (Muhammad) 
agar engkau termasuk orang yang mem- 
beri peringatan, 

195. dengan bahasaArabyangjelas. 

196 Dan sungguh. (Al-Quran) itu (di- 
sebut) dalam kitab-kitab orang yang 
terdahulu. 

197 Apakah tidak (cukup) menjadi 
bukti bagi mereka, bahwa para ulama 
Bam Israil mengetahuinya? 

198. Dan seandainya (Al-Quran) itu 
Kami turunkan kepada sebagian dari 
golonganbu kan Arab, 

199. lalu dia membacakannya kepada 
mereka (orang orang kafir); niscaya me 
reka tidakjuga akan beriman kepadanya. 

200. Demikianlah Kami masukkan (sifat 
dusta dan ingkar) ke dalam hati orang- 
orang yang berdosa, 

201. mereka tidak akan beriman kepa¬ 
danya hingga mereka melihatazab yang 
pedih, 

202. maka datang azab kepada me 
reka secara mendadak, ketika mereka 
tidak menyadarinya, 

203 lalu mereka berkata ‘Apakah kami 
diberi penangguhan waktu? 1 

204. Bukankah mereka yang meminta 
agarazab Kami dipercepat? 

205 Maka bagaimana pendapatmujika 
kepada mereka Kami berikan kemkmat- 
an hidupbeberapa tahun, 

206. kemudian datang kepada mereka 
azab yang diancamkan kepada mereka, 




































































376 26. Asy-Syu‘ara’ 

207. niscaya tidak berguna bagi mere- 
ka kenikmatanyang mereka rasakan. 

208 Dan Kami tidak membinasakan 
sesuatu negeri, kecuali setelah ada 
orang-orang yang memben peringatan 
kepadanya; 

209 untuk (menjadi) peringatan. Dan 
Karo i tida k berla ku za I i m. 

210. Dan (Al-Quran) itu tidaklah diba 
wa turun oleh setan-setan. 

211 Dan tidaklah pantas bagi mereka 
(Al-Qur’an itu), dan mereka pun tidak 
akansanggup. 

212. Sesungguhnya untuk mendengar- 
kannya pun mereka dijauhkan 

213. Maka janganlah kamu menyeru 
(menyembah) tuhan selain Allah, nanti 
kamu termasuk orang-orang yang di- 
azab 

214 Dan berilah peringatan kepada 
kerabat kerabatmu (Muhammad) yang 
terdekat, 

215 dan rendahkanlah dirimu terha- 
dap orang-orang yang beriman yang 
mengikutimu. 

216. Kemudianjika mereka mendurha- 
kaimu maka katakanlah (Muhammad) 
"Sesungguhnya aku tidak bertanggung 
jawab terhadap apa yang kamu kerja 
kan." 

217 Dan bertawakallah kepada (Allah) 
Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang, 

218. Yang melihat engkau ketika eng 
kau berdin (untuksalat), 

219 dan (melihat) perubahan gerakan 
badanmu di antara orang-orang yang 
sujud 

220 Sungguh Dia Maha Mendengar 
MahaMengetahui. 

221. Maukah Aku bentakan kepada- 
mu, kepada siapa setan-setan itu turun? 

222. Mereka (setan) turun kepada seti 
ap pendusta yang banyak berdosa, 

223. mereka menyampaikan hasil pen 
dengaran mereka, sedangkan kebanya- 
kan mereka orang orang pendusta. 

224 Dan penyair-penyair itu diikuti oleh 
orang orang yang sesat. 

225 Tidakkah engkau melihat bahwa 
mereka megembara di setiap lembah, 591 

226. dan bahwa mereka mengatakan 
apa yang mereka sendiri tidak menger- 
jakan(nya)? 

227. Kecuali orang-orang (penyair-pe- 
nyair) yang beriman dan berbuat 
kebajikan dan banyak mengingat Allah 
dan mendapat kemenangan setelah 
terzalimi (karena menjawab puisi-puisi 
orang orang kafir). Dan orang orang 
yang zalim kelak akan tahu ke tempat 
mana mereka akan kembali. 


AIM-NAML 

Su ah ke > 27 

93 ayat Makkiyyah 


591 Yang dimaksud dengan ayat ini ialah 
bahwa sebagian penyair itu suka memper- 
mainkan kata-kata, tidak mempunya! tujuan 
yang balk, dan tidak mempunyal pendirian. 


^gjTrT w )1 


SI 

A 


J I: 


-ft 


'< ;> 

t | 

'S 

(g; 


, x. • £r 

m 


If: 




11 
IS 
if 


3 ?- Si : 


f I 


in 

fif! 


II 

m 

n 

i-t & 

iSi 


r 




•i 

% 

„ 4 . 
bt 

CJjil EJ 


ke¬ 

suatu dari 

Kami mem- dan 


cuali 

negeri 

binasakan tidak 

207 




i r 


(mereka) 

menikmati 


p* ^ IS 

mereka apa dari meneu- tida 
yang mereka kupi 

s, , ,1 A. C **<»>.*> 

As QJljJb* Ua 

dengannya (dibawa) dan (yangber- Kami dan peri- orang-2yang bagi 

(Al-Qur’an) turun tidak 209 buat) zalim tidak ngatan 208 memperingatkan nys 

j#\ © Ej p, i0. i ;j ' 


sungguh 
mereka 211 


mereka kuasa 


dan ti- bagi 

daklah mereka 


patut dan 

tidak 210 


setan 


s'/s?' '<\ i, ^ '' 'A **’"'1 * Cn ' 

-i . I* . 11 I 1 1 1 1 . . .1 . _ _ J • 


maka 

kalian acklah 

yang 

lain 

tu^an Allah be- 
serta 

kamu maka 
menyeru jangan 

benar-2 mereka mende- 

212 dijaulikan ngar 

dari 

t k 


y . *s ■? 

dipu ' 


» »<s 


^ tt 

C%i 

s' 

bt 

dan ren- 


yang 

kerabat- 

dan berilah 


orang-orang 

dari/ter- 

dahkanlah 

214 

terdekat 

kerabat kamu 

peringatan 

213 

yang diazab 

masuk 


Of 

lk\ 

/j » .-f 


bt 


sung¬ 
guh aku 

maka ka- merdca men- maka 
takanlah durhakaimu jika 215 

orang-2 yang 
beriman 

dari 

meng- terhadap 

ikutimu crang-2 yang 


Dia 


yang 217 

4 \\ 


Maha Pe¬ 
nyayang 


Maha- atas/ dan bertawa- kalian dari apa berle- 

perkasa kepada kallah kalian 216 keijakan yang pasdiin 


Maha Dia sungguh orang-orang dian- dengan gerak- kamu ketika melihat 

Mendengar Dia 219 yang sujud tara gerik badanmu 218 berdiri kamu 

& , 




, • , akan Aku ,. , ., 

atas mereka setan-setan turun siapa atas/ jelaskan apa- Malta Me- 

pada) turun 221 kepada kepada kalian kah 220 ngetahui 

$i jiai bM © M $ 

orang-orang dan kebanyak- pende- mereka me- her- pendusta tiap- 

223 yangberdusta an mereka ngaran letnparkan 222 dosa tiap 

Aj J @1 OjLk SI 


lem¬ 

bah 


tiap- 

tiap 


di bahwasa- kamu tidak- aang-orang mengikuti dan penyair- 

nya mereka melihat kah 224 yang sesat mereka penyair 

*51 


.ti ^ s'As "s’ k"? *''»}■> 

UjA V], ^ prb 

orang-2 ke- mereka tidak apa (mereka)me- dan bahwa mereka me- 

yang euali 226 mengegakan yang ngatakan mereka 225 ngembara 


. < ,s 




a? 11 

dari dan mereka men- banyak Allah dan (mereka) kebajikan/ dan(mereka)ber- (mereka) 

dapat pertolongan mengingat saleh buat/beramal beriman 

& 

tempat yang (mereka) orang-2 dan pasti akan mereka apa sesu- 
kembali lmnakah zalim yang mengetahui teraniaya yang dah 
































































*/T 




t s*-* J » > ," y 1 »>i, > i >, 

iSj-^j i£Xk (jul UJr^ <^u£===^j 6LH“’ eL<_>i til}-; (^Jb 




* -4 


W>H > l\ 


dan kabar petunjuk 
gembira 


nyata/ 

jelas 


dan 

kitab 


Al-Qur’an ayat- inilah Ta Sin 
ayat 


y <* ?> 


„><'■ i ^ -tf., " \ <zu "»>»„■* '* At ' t '' v s.-^it 

oyjij 


dan 

inercka 


zakat 


dan (mereka) salat 
menunaikan 


(mereka) orang-2 

inendirikan yang 2 


bagi orang-2 
yang beriman 


i55" _^.in "*> r> K T "* .1, •£, »*> »> IE 

riP 1/5^ y. Ojr^y, * oi Qp) 0^4^ ^ 0 


bagi Kamijadikan dengan (mereka) ti- orang-2 sesung- . , v 

mereka memandang baik akhirat beriman dak yang gohnya 3 yakin reka akhTrat 


fj' «•*-£ 5>> 

) 'r 4 £ p* Sub 

(mereka) me- dengan 



27. An-Naml 


377 


\%3\ iji fi> 3J ajj 




*>«" ■ 


p-fr® p-^jLaPi 


azab 


bnruk bagi orang-2 mereka 
mereka yang itulah 


(mereka) ke- maka petbuatan-2 

4 bingungan mereka mereka 


A > 




* /'ucti 's'ih 'I®,^ kh • ' 

iyi a£j^s>>i\ pJb gjb*' <j 


»> -• 


•kib dP n\ ~0i M \ © ^ jg. S3 


aku akan datang- api (aku) sung- kepadake- Musa ber- keti- MahaMe- yang Maha- sisi 

kan kepada kalian melihal guhaku luarganya kata ka 6 ngptahui bijaksana 


dais Qp d • Jjjj g sZ? " _^JuI fjUS jl 


maka berdiang/ agar nyala dcngan api aku datangjkan atau dcngan darinya 

pada kalian 


hasuci 


tamya orang-2 

* « ^ r > 


dekat yang kati wa lahdia kepadanya 


2t2d 0 p&J at fit bt 3^ 0 Spit 


semesta 

alam 


di'tb- 5 jii & ^i© sidpt p jei -3 m 


<ks 


> >T, -s •-'< > y t 


dpa-i C| blJo Jer-sb P^' %y» 


L /X <► 


# i £*A< 


<», • »p, & „<. s Hi \\ »- »• "** » 

p ^* 3 ^ ]>o pri- py^5. 9^ ^ il iji 


^ AJ 



$ 


i">i \ 

© 

yang 

13 nyata 

sihir 

ini 

mereka 

berkata 

jelas 

ayat/muk- datang ke- 
jizat Kami pada mereka 

maka 

tatkala 12 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 


1 7aS/n. Inilahayat-ayat Al-Qur’an, dan 
kitab yang jelas 


2 . petunjuk dan berita gembira bagi 
orang orang yang benrnan. 


3. (yaitu) orang orang yang melaksana- 
kan salat dan menunaikan zakat, dan 
mereka meyakini adanya akhirat 


4. Sesungguhnya orang-orang yang ti- 
dak beriman kepada akhirat, Kami jadi- 
kan terasa indah bagi mereka perbuatan- 
perbuatan mereka (yang buruk), sehing- 
ga mereka bergelimang dalam kesesat- 
an. 


5. Mereka ituiah orang-orang yang 
akan mendapatsiksaan buruk (di duma) 
dan mereka di akhirat adalah orang- 
orang yang paling rugi. 


6. Dan sesungguhnya engkau (Muham¬ 
mad) benar-benar telah diberi Al 
Qur’an dari sisi (Allah) Yang Maha 
bijaksana, Maha Mengetahui. 


dan Al-Qur’an menerima dan sung- orang-2 yang me- akhirat di dan 

guhkamu 5 paling rug) reka mereka 


S->i' 

%Bk 


ll 


L p|.l 


7. (Ingatlah) ketika Musa berkata kepa 
da keluarganya 'Sungguh, aku melihat 
api Aku akan membawa kabar tentang 
itu kepadamu, atau aku akan memba¬ 
wa suluh api (obor) kepadamu agar ka- 
mu dapat berdiang (menghangatkan 
badan dekat api).” 


ii.Ii 


tatkala 7 memanaskan badan kalian api yangmenyala pada kanan kabar 

. . 

# S •*» * ^ s' &t'"1 \ 9 S ^ \' St? 

C 3 Q* O' 




Tuhan Allah danMa- diseki- dan api di orang diber- ball- diseru- diadatang 


* 


8 . Maka ketika dia tiba di sana (tempat 
api itu), dia diseru, "Telah diberkahi 
orang-orang yang berada di dekat api 
dan orang-orang yang berada di seki- 
tarnya. Mahasuci Allah, Tuhan seluruh 
alam." 


9. (Allah berfirman) 'Wahai Musa! Se¬ 
sungguhnya Aku adalah Allah, Yang 
Mahaperkasa, Mahabijaksana 


P 


tongkat dan lem- Maha- Maha- Allah Aku sesung- wahai 

kamu paikanlah 9 bijaksana perkasa guhnya Musa 

is -3 P 12 % & & a || 


kamu ja- wahai dia me- dan berbalik dia ular seakan ia ia ber- dia meli- maka ^ __ 

takut ngan Musa noleh tidak kebelakang lari sepeiti gerak-2 hatnya tatkala 


10. dan lemparkaniah tongkatmu! 1 ' Ma- 
ka ketika (tongkat itu menjadi ular dan) 
Musa melihatnya bergerak-gerak seper 
ti seekor ular yang gesit, larilah dia ber 
balik ke belakang tanpa menoleh. 
"Wahai Musa! Jangan takut! Sesung¬ 
guhnya di hadapan-Ku, para rasul tidak 
perlu takut, 


se- keba- iarne- kemu- berlaku orang ke- orang-2 yang disisi- takut tidak sungguh / 

sudah ikan nukar djan zalim yang euali 10 dijadikan rasul Ku Aku 


11. Kecuali orang yang berlaku zalim 
yang kemudian mengubah (dirinya) de- 
ngan kebaikan setelah kejahatan (ber- 
tobat); maka sungguh, Aku Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 


putih iaakan sakumu da- tangan danmasuk- MahaPe- Maha Pe- maka sung- keje- 

keluar lam kamu kanlah 11 nyanyang ngampun gull Aku lekan 


i | 
» 


Unereka) kaum adalah sungguh dan ka- Firaun ke- ayat- scm- da- jelek tanpa' dan 

fasik mereka umnya pada ayat bilan lam tidak 


12. Dan masukkanlah tanganmu ke le¬ 
tter bajumu, 5M niscaya ia akan keluar men¬ 
jadi putih (bersinar) tanpa cacat. (Kedua 
mukjizat ini) termasuk sem bilan macam 
mukjizat (yang akan dikemukakan) ke¬ 
pada Fir’aun dan kaumnya. Mereka be- 
nar-benarorang-orang yang fasik." 


w- 

& 


13. Maka ketika mukjizat-mukjizat Kami 
yang terang itu sampai kepada mereka, 
mereka berkata, 'Ini sihiryang nyata 1 



. f,. ;.i 


mgsunnan.org 


592. Meletakkan tangan ke dada meialui 
leherbaju. 





































































































































378 27. An-Naml 

14. Dan mereka mengmgkarmya 
kareria kezalimari dan kesombongan- 
nya, padahal hati mereka meyakim 
(kebenaran)nya. Maka perhatikanlah 
bagaimana kesudahan orartg-orang 
yang berbuat kerusakan. 

15 Dan sungguh, Kami teiah mem 
berikan ilmu kepada Dawud dan 
Sulaiman dan keduanya berkata, 
'Segala puji bagt Allah yang melebih- 
kan kami dari banyak hamba-hamba 
Nya yang beriman." 

16. Dan Sulaiman teiah mewarisi 
Dawud, 593 dan dia (Sulaiman) berkata, 
Wahai manusia! Kami teiah diajari 
bahasa burung dan kami diberi segala 
sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar 
benarkaruniayang nyata." 

17. Dan untuk Sulaiman dikumpul- 
kari bala tentaranya dari jin manusia 
dan burung, lalu mereka berbaris 
dengantertib. 

18. Hirigga ketika mereka sampai di 
lembah semut, berkatalah seekor 
semut, 'Wahai semut-semut' Masuk 
lah ke dalam sarang sarangmu agar 
kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan 
bala tentaranya sedangkan mereka 
tidak menyadari.” 

19. Maka dia (Sulaiman) tersenyum 
lalu tertawa karena (mendengar) 
perkataan semut Itu Dan dia berdoa, 
"Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku 
ilham untuk tetap mensyukuri mkmat 
Mu yang teiah Engkau anugerahkan 
kepadaku dan kepada kedua orang 
tuaku dan agar aku mengerjakan ke- 
bajikari yang Engkau ridai dan masuk 
kanlah aku dengan rahmat Mu ke 
dalam golongan hamba hamba-Mu 
yang saleh." 

20. Dan dia memeriksa burung bu¬ 
rung lalu berkata, Mengapa aku tidak 
melihat Hud-hud, 594 apakah ia ter 
masukyang tidakhadir? 

21. Fasti akan kuhukum la dengan 
hukuman yang berat atau kusembelih 
la kecuali jika la datang kepadaku 
dengan alasan yang jeias." 

22. Maka tidak lama kemudian (da 
tanglah Hud-hud) lalu la berkata, "Aku 
teiah mengetahui sesuatu yang beium 
engkau ketahui. Aku datang kepada 
mu dari negeri Saba” 595 membawa 
suatu berita yang meyakmkan. 


593 Nabi Sulaiman a.s menggantikan kena 
bian dan kerajaan Nabi Dawud a.s. serta me¬ 
warisi ilmu pengetahuan dan Kitab Zabur 
yang diturunka kepadanya. 

594 Hud hud lalah sejenis burung pelatuk. 

595 Saba' >a!ah nama kerajaan pada zaman 
dahulu, ibu kotanya Ma rib terletak di dekat 
kota San'a. ibu kota Yaman sekarang 


vv 





“T q 


* . s .y 


- > s's's' 


•>?i< i ' i' .**■**’*■ 

dengan- dan mereka 
nya mengingkari 


bagai- maka per- dan kesom- ke- 

mana hatikanlali bongan zaliman 


diri/jiwa 

mereka 


dan meya- 
kininya 


& , 

•r sA>' 

\J\ 

So 

\ n 1 


> y<y 

jblj 


t' v* 

Sf 

ilmu 

dan 

Sulaiman 

Dawud 

Kami telab 
memberi 

dan 

sungguh 

orang-orang yang 

14 bei buat kemsakan 

akibat/ke- 

sudahan 

ada- 

lah 


W o£j> cf J&> ^ 4% Ju3-\ 

orang-orang hamba- dari keba- atas teiah mele- yang hagi segala dankedua- 

15 yangbeiiman hamba-Nya nyakan bilikankami Allah puji nya berkata 

pk 'YA £& MJ Z.JJJ 

burung ucapan/ kafnite- manusia wahai dan dia Dawud Sulaiman dan teiah 
suara lah diajar berkala mewarisi 

i 'A t< ' ^i h » A*-A' 


dan dikum- 
pulkan 16 


yang 

nyata 


karunia benar- ini seating- sesuatu segala dari dan kami 

benar ia guhnya teiah diberi 


ojjpjjL yMb crAlb bt b-AAA 

mereka maka dan dan Jin dari bala- untuk 


^ y 


mereka maka dan 

dibagi-bagi mereka burung 


dan 

manusia 


dari bala- 

tentaranya 


untuk 

Sulaiman 


j^ii £ $ \§\ % 


wahai seekor ber- 
semut katalah 


semut lem- atas/di mereka tat- se- 
bah sampai kala hingga 


<t v ***>' > _ '.Z* ^ 

. jl ii ■ w s- 

mereka tidak dan sedang dan bala- Sulaiman menginjak tidak tempattinggalrmi/ 

menyadari mereka tentaranya kalian sarang-sarang kalian 

3% b\ yj MS Qi « 

men- untuk tahanlah/per- Tuhan- dan dia perkataannva 

syukuri kenankanaku ku berkata (semut itu) 

oi? n ZSJ^j 


maka dia 

tersenyum 18 


yangbaik aku me- dan kedua 

ngerjakan untuk orang tuaku 


dan atasku Engkau anu- yang 
atas serahkan 


nikmat- 

Mu 


^ * J k* s'* S ^ * y \ *<y > \ * 


yang saleh 




hamba- dalam dengan dan masuk- Engkau me- 

hamba-Mu rahmat-Mu kanlah aku ridainya 

y ys m i 


S? }\ j£&\ db\ v <31^ Hi:; 


dari/ ter- ia 
masuk 


atau- Hud-hud 
kah 


(aku) tidak mengapa lalu dia burang dan dia me- 
melihat aku berkata meriksa 


siksaan 


sungguh akan atau yang 

kusembelih dia keras 

JUl3 jfcP 


^jngguh aku 

akan menyiksanya 20 


yang 

tidak hadir 


ffh .* & A 

& b-^H i&rAy -y 




jauh/ tidak maka ia ber- 
lama diam/datang 


yang nyata/ dengan 

21 jeias alasan 


benar-2 ia atau 
mendatangiku 

> l* yy 


Ip Lij ? L--* If 1 As JkuA Ij Lj 

yangyakin/ dengan negeri dari dan aku men- dengan- kamu tidak dengan aku teiah me- 
22 benar berita Saba’ datanenmn nva ketahui ana vane linut/tahu 


datangimu 


nya kctaliui 


apa yang liput/tahu 







































































27. An-Naml 37© 

23. Sungguh, kudapati ada seorang pe- 
rempuan 596 yang memerintah mereka, 
dan dia dianugerahi segala sesuatu ser 
ta memiliki singgasanayang besar. 

24. Aku (burung Hud) dapati dia dan 
kaumnya menyembah matahari, bukan 
kepada Allah; dan setan telah menjadi- 
kan terasa mdah bagi mereka perbuat- 
an perbuatan (buruk) mereka, sehingga 
menghalangi mereka dan jalan (Allah), 
maka mereka tsdak mendapat petunjuk, 

25. mereka (J u 9 a ) tidak menyembah 
Allah yang mengeluarkan apa yang ter 
pendam di langit dan di bumi 597 dan yang 
mengetahui apa yang kamu sembunyi- 
kan dan yang kamu nyatakan. 

26. Allah, tidak ada tuhan melainkan 
Dia, Tuhan yang mempunyai 'Arsy yang 
agung." 

27. Dia (Sulaiman) berkata, Akan kami 
lihat, apa kamu benar atau termasuk 
yang berdusta. 

28. Pergilah dengan (membawa) surat- 
ku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, 
kemudian berpalinglah dan mereka, lalu 
perhatikanlah apa yang mereka bicara- 
kan." 

29. Dia (Balqis) berkata, "Wahai para 
pembesar! Sesungguhnya telah disam- 
paikan kepadaku sebuah surat yang 
mulia “ 

30. Sesungguhnya (surat) itu dari Sulai 
man yang isinya, ' Dengan nama Allah 
Yang Maha Pengasih Maha Penyayang, 

31. janganlah engkau berlaku sombong 
terhadapku dan datanglah kepadaku 
sebagai orang-orang yang berserah 
diri.” 

32. Dia (Balqis) berkata, "Wahai para 
pembesar! Benlah aku pertimbangan 
dalam perkaraku (ini). Aku tidak pernah 
memutuskan suatu perkara sebelum 
kamu hadir dalam majelis(ku).' 1 

33. Mereka menjawab, "Kita memiliki 
kekuatan dan keberanian yang luarbiasa 
(untuk berperang), tetapi keputusan 
berada di tanganmu; maka pertimbang 
kanlah apa yang akan engkau perintah- 
kan." 

34 Dia (Balqis) berkata, 'Sesungguhnya 
raja-raja apabiia menaklukkan suatu ne- 
geri, mereka tentu membinasakannya, 
dan menjadikan penduduknya yang 
mulia jadi hina; dan demikianyang akan 
mereka perbuat. 

35. Dan sungguh, aku akan mengirim 
utusan kepada mereka dengan (mem¬ 
bawa) hadiah, dan (aku) akan menung 
gu apa yang akan dibawa kembali oleh 
para utusan itu." 


596 . Ratu Balqis yang memerintah kerajaan 
Saba'iyah pada zaman Nabi Sulaiman a.s. 

597. Seperti menurunkan hujan dari langit, 
menumbuhkan tanam tanaman, mengeluar 
kan logam dari bumi, dan sebagainya 





















































































380 27. An-Namf 

36. Maka ketika para (utusan itu) sam- 
pai kepada Sulaiman, dia (Sulaiman) 
berkata, 'Apakah kamu akan memberi 
harta kepadaku? Apa yang Allah 
berikan kepadaku lebih baik daripada 
apa yang Allah berikan kepadamu; te- 
tapi kamu merasa bangga dengan 
hadiahmu. 

37. Kembalilah kepada merekal Sung- 
guh, Kami pasti akan mendatangi 
mereka dengan bala tentara yang me- 
reka tidak mampu melawannya, dan 
akan kami usir mereka dari negeri itu 
(Saba’) secara terhina dan mereka akan 
menjadi (tawanan) yang hina dina “ 

38. Dia (Sulaiman) berkata, “Wahai pa 
ra pembesar! Siapakah di antara kamu 
yang sanggup membawa singgasana- 
nya kepadaku sebelum mereka datang 
kepadaku menyerahkan diri?" 

39. ‘Ifrit dari golongan jin berkata, 
'Akulah yang akan membawanya ke¬ 
padamu sebelum engkau berdiri dari 
tempat dudukmu; dan sungguh, aku 
kuat melakukannya dan dapat di- 
percaya" 

40. Seorang yang mempunyai ilmu 
dari Kitab ' berkata "Aku akan mem 
bawa singgasana itu kepadamu sebe¬ 
lum matamu berkedip." Maka ketika 
dia (Sulaiman) melihat singgasana itu 
terietak di hadapannya, dia pun ber¬ 
kata, "Ini termasuk karunia Tuhanku 
untuk mengujiku, apakah aku ber- 
syukur atau mengingkari (nikmat-IMya). 
Barang siapa bersyukur, maka se- 
sungguhnya dia bersyukur untuk (ke- 
baikan) dirinya sendiri, dan barang 
siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhan¬ 
ku Mahakaya, Mahamulia." 

41. Dia (Sulaiman) berkata,'Ubahlah 
untuknya singgasananya, kita akan 
melihat apakah dia (Balqis) mengenal; 
atau tidak mengenalnya lagi." 

42. Maka ketika dia (Balqis) datang, 
ditanyakanlah (kepadanya), "Serupa 
mikah singgasanamu?" Dia (Balqis) men- 
jawab, "Seakan-akan itulah dia." (Dan 
dia Balqis berkata) 'Kami telah diberi pe- 
ngetahuan sebelumnya'" dan kami ada- 
lah orang orang yang berserah diri (ke¬ 
pada Allah)." 

43. Dan kebiasaannya menyembah se- 
tain Allah mencegahnya (untuk melahir- 
kan keislamannya), sesungguhnya dia 
(Balqis) dahulu termasuk orang-orang 
kafir 

44. Dikatakan kepadanya (Balqis), "Ma- 
suklah ke daiam istana. 1 Maka ketika 
dia (Balqis) melihat (lantai istana) itu, 
dikiranya kolam air yang besar, dan di- 
singkapkannya (penutup) kedua betis- 
nya Dia (Sulaiman) berkata, "Sesung¬ 
guhnya ini hanyalah lantai istana yang 
dilapisi Kara " Dia (Balqis) berkata Ya 
Tuhanku sungguh aku telah berbuat 
zalim terhadap diriku. Aku berserah diri 
bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan 
seluruh alam," 


598. Kitab di sini maksudnya lalah kitab yang 
diturunkan sebelum Nabi Sulaiman a s. yaitu 
TauratdanZabur. 

599. Balqis telah mengetahui kenabian Sulai¬ 
man a.s. sebelum singgasananya dipmdah- 
kan dari negeri Saba' ke Palestina daiam seke- 
jap mata. 


i ei ; \h . 


fi 


tv H ero™- 


is»-r ^ i\ zx is- ' \A* 


• | daripada lebih Allah memberikan maka dengan 
apa yang baik kepadaku apa harta 


apakah kalian (Sulaiman) Sulaiman (utusan) maka 

menolongku berkata sampai tatkala 

_ ----- 


0 && & $ jfcU 

riaka sungguh kami kepada kemba- (kalian) dengan. ha- kalian bahkan/ Dia berikan 

kan datangi mereka mereka lilah 36 gembira diah kalian tetapi pada kalian 

• > 'k a »>1 T- vi »>>, 

Y jvi JS 

Sulaiman) mereka kecil/ dan ter- darinya dan sungguh akan dengan- bagi mampu ti- dengan 

berkata 37 tidak berharga mereka hina kami usir mereka nya * mereka melawan dak tentara 

9 ijOi 


orang-2 yang me- •'mereka da- untuk sebe- dengan sing- mendatang- siapa di an- pembesar- 
38 nyerahkandiri tangpadaku him gasananya kan padaku tara kalian pembesar 


wahai 


< 2 u£ a. ^ $ & 44 Jfi 


dan sung¬ 
guh aku 


tempat 

dudukmu 


dan 


kamu 

berdiri 


sc- dengan- akan bavva- saya 
belum nya kan kamu 


jm 


dari 


‘Ifrit 


ber¬ 

kata 


dD) 1st 3^ 3% <J\S ckri Allc 


menriba- saya 
wakanmu 


Al-Kitab 


dari 


ilmu di sisinya/ yang/ 

mempunyai orang 


ber¬ 

kata 


CJb 3ts i'JU «2ijL &\ 35 H 

ini dia di sisinya/ di- berdiri meli- maka mata kepada berkedip sebe- deng; 
berkata hadapannya tegak hatnya tatkala kamu kamu lum nyi 

ce ss fi && g; ^ ot 

ia ber- maka 
syukur guh ha 

a 


39 


diper- 

caya 


benar-2 

kuat 


atas- 

nya 


iaber- maka sung- ber- danba- aku atau- apakah aku 
syukur guh hanyalah syukur rang siapa ingkar kah bersyukur 


singga¬ 

sananya 


bagi 

nya 



Jls C 

ubah¬ 

lah 

(Sulaiman) 
berkata 40 


untuk 

mengujiku 

' K * 


Tuhan¬ 

ku 


ka- dari/ter- 
runia rnasuk 




I'* 

Maha¬ 

mulia 


) ' 

Maha- Tu- maka ing- danba- untuk diri- 
kaya hanku sungguh kar rang siapa nya sendiri 


£ 


£5 


/ /_ I*' 

& 


'S'*. 

& 

dikata- 

(Ratu) 

maka 

(mereka) 

tidak orang-2 

dari/ter- dia 

atau- 

apakah dia 

kita akan 

kan 

datang 

tatkala 

41 mengenal 

yang 

rnasuk adalah 

kali 

mengenal 

melihat 




orang-2 yang dan kami sebe- dari 
berserah diri adalah lumnya 


penge- 

tahuan 


dan kami ia(sing- seakan- (Ratu) 
diberi gasanaku) akan ia berkata 


smggasa- 

namu 


apakah 

demikian 


"I . ’> » » 'S? \" S' 

yj. 4ii' ojz <j* u 


kafir kaum dari adalah sung- 

guh&a 

Allah selain dari 

me- 

nyembali 

dia apa 

yang 

dan meng- 
halanginya 

c? 

t,* 


>V X 

>»► 

. ^\j 

Di 

*>- ^ 

,1*31 

// ^ 
u Sa 


* ** 


dari 

dan dia membu- 
ka/menyingkap 

kolam 

air 

dia me- 
ngiranya 

dia me- 
lihatnya 

maka 

tatkala 

ke daiam 
istana 

rnasuk lah 
engkau 

kepa- dika- 
danya takan 


42 


43 


jYJip Cyt -ir*-* ijO^ uw 


diperha- 

lus/licin 


istana 


sesung- (Sulaiman) 
guhnya ia berkata 


kedua 

betisnya 


yriri -1 ^ IS?** 


(pada) 

diriku 


aku ber¬ 
buat zalim 













































































rv ja 









to \ jx £\ q \ uto 5P Ji toji jSSJ 

maka Allah sem- untuk Salih 

tiba-tiba bahlah 

S .A i> s' 9*^ s* 4 &“+» ^ ’’*2 ** 


*> ' 


kalian minta 
disegerakan 

»> *# V 


Salih 

saudara 

mereka 

Samud kya- 

Kami telah 
mengutus 

dan 

sungguh 

Jtt 


»> c rr 

-r 

o-40» 

** 



^7 '*** ** 

dia ber- 
kata 

45 

(mereka) 

bermusuhan 

dua 

golongan 

me¬ 

reka 


P^==2-U3 4tt\ ^IP jll A^TdJL 

(kepada) kalian minta menga- kebaikan 

i Allah ampunan pa tidak 

I 36 4 Jg © 


kalian 


sebe- 

lum 


dengan 

keburukan 



keceiaka- (Salih) bersama dan dengan disebab- kami menda- mereka 
an kalian berkata kamu orang-2 kankamu patcelaka berkata 


i 4,3 


46 


diberi 

tahmat 


i “-I ^ ~ 


sembilan kota 
itu 


y 6 © << 34 ^ a 




ju 


mereka 


mereka 


dan muka 


berkata 48 berbuat kebaikan tidak bumi 


mereka mem- 


kaunV 


L* 4_J^ 4j^h kpa^aub 

kita me- ti- kepada sungguh kemu- dankelu- sungguh kita akan menye- dengan bersumpah- 




tipu 


dan mereka mem- 


sungguh orang- 



V ii'; r 




I/- 


bagai- maka per- 

mana hatikanlah 50 


(mereka) 

menyadari 


pi^A-3 ^ 

semuanya dankaum Kamibinasa- bahwasa- tipu daya akibat/ke- adalah 

mereka kan mereka nyaKami mereka sudahan 

-"it'. * ^t i-" ^'.r -r ^sSfe, 

(ill-i 3 •sJL-'l. ^ ^ ^ 4.J [hL& (*jp 


yang de- pada sesnng- mereka dengan roboli/ 
mikian itu guhnya zalim apa/ sebab nintuh 


rumuh-2 

mereka 


maka 

itulah 


51 


\ps <<}& ILJ35 






\_y~A 


jQiQ- 4_/y 


mereka 

beriman 


orang-2 

yang 


dan Kami 

selamatkan 52 


ais t 




kepada dia ber- ketika 

kaumnya kata 


*+)'%'< ' <!0h 



(mereka) 

bertakwa 


<»>•> ^ ^ 


mem apakah sesung- 
datangi guhnya kalian 54 


mempunyai dan/ se- perbuatan 

pandangan dang kalian ke}i 


mengapa kalian 
melakukan 


§.„c *■>», t" J* 


di 4-^^ pJ J s J*. c 


yang bodoh kaum kalian bah- wanita selain/ dari syahwat/ orang 
55 kan bukan nafsu laki-laki 


it 


M 
fe I 




A 

a 


% 

&• 


M 

!p=6lf 


!* S 
1*335 Jn 




*0? 






di dan yang diuji kaum kalian bahkan/ Allah di sisi ‘ 

adalah 47 tetapi 


1 i ti , 

Sh 




buatkemsakan orang laki-2 : 




nyaksikan dak warisnya kitakatakan dian arganya rangnya di xnalam hari Allah lah kalian 


ft 

*g 


dan sesung- keluar- kebina- 

days buai tipu daya 49 orang yang benar guhnya kita ganya saan 

^ k 1 i*p- ' 


»■ 




tidak dan dengan sebenar-2 dankamimem- „ 

mereka tipu daya buat tipu daya [BftXi 




{& 


l 3 

S5« 


4:; r 4 




jc ’ A- 

vah 


(mereka) bagi benar-2ter 

mengetahui kaumyang tanda/pelajaran 


fei' 


dan adalah 
mereka 

g tob Ou-Wi toiOs p; 


rati 


Mi 



<impuhgsahnQn.org 


27. An-Naml 381 

45 Dan sungguh, Kami telah mengutus 
kepada (kaum) Samud saudara mereka 
yartu Salih (yang menyeru) ‘Sembah- 
lah Allah!" Tetapi tiba tiba mereka (men 
jadi) dua golonganyang bermusuhan 

46 Dia (Salih) berkata 'Wahai kaumku! 
Mengapa kamu meminta disegerakan 
keburukan sebelum (kamu meminta) ke¬ 
baikan 7 Mengapa kamu tidak memobon 
ampunan kepada Allah, agar kamu men 
dapatrahmaf?" 

47. Mereka menjawab Kami mendapat 
nasib yang malang disebabkan oleh ka 
mu dan orang orang yang bersamamu " 
Dia (Salih) berkata, "Nasibmu ada pada 
Allah (bukan kami yang menjadi se 
bab) tetapi kamu adalah kaum yang se- 
dang diuji.” 

48 Dan di kota itu®” ada sembilan 
orang laki laki yang berbuat kerusakan 
di bumi, mereka tidak melakukan per- 
baikan. 

49 Mereka berkata Bersumpahlah ka 
mu dengan (nama) Allah bahwa kita 
past! akan menyerang dia bersama ke 
luarganya pada malam hari kemudan 
kita akan mengatakan kepada ahh wa 
risnya (bahwa) kita tidak menyaksikan 
kebmasaan keluarganya itu, dan sung 
guh kita orang yang benar." 

50. Dan mereka membuat tipu daya 
dan Kami pun menyusun tipu daya se 
dang mereka tidak menyadari. 

51. Maka perhatikanlah bagaimana aki- 
bat dari tipu daya mereka bahwa Kami 
membinasakan mereka dan kaum me 
reka semuanya 

52 Maka itulah rumah-rumah mereka 
yang runtuh karena kezaliman mereka 
Sungguh pada yang demikian itu benar 
'vneT-re.r Vai li'opat Vom'rn Vr-etoasBan NiSa'rt) 
bagi orang orang yang mengetahui. 

53 Dan Kami selamatkan orang-orang 
yang beriman 60 ' dan mereka selalu ber 
takwa 

54 Dan (mgatlah kisah) Lut, ketika dia 
berkata kepada kaumnya 'Mengapa 
kamu mengerjakan perbuatan fahisyah 
(keji), 602 padahal kamu mehhatnya 
(kekejian perbuatan maksiat itu)?" 

55 Mengapa kamu mendatangi laki¬ 
laki untuk (memenuhi) syahwat(mu) bu¬ 
kan (mendatangi) perempuan 7 Sung 
guh kamu adalah kaum yang tidak me 
ngetahui (akibat pe buatanmu). 


600 Menurut mufastr yang dimaksud de 
ngan kota ini lalah kota kaum Samud, yaitu 
kota Ai-Hijr. 

601 Nabi Saleh a s dan para pengikulnya. 

602 Maksud fahisyah di sini lalah penyimpang- 
an seks, termasuk homoseks. 


































































382 27. An-Naml 

56. Jawaban kaumnya tidak lain hanya 
dengan mengatakan, "Usirlah Lut dan 
keluarganya dari negerimu; sesungguh- 
nya mereka adalah orang-orang yang 
(menganggap dirinya) suci." 

57. Maka Kami selamatkan dia dan ke¬ 
luarganya, kecuali istrinya. Kami telah 
menentukan dia termasuk orang-orang 
yangtertinggal (dibinasakan). 

58. Dan Kami hujani mereka dengan 
hujan (batu), maka sangat buruklab 
hujan (yang ditimpakan) pada orang- 
orang yang diberi peringatan rtu (tetapi 
tidak mengindahkan). 

59. Katakanlah (Muhammad), “Segala 
puji bagi Allah dan salam sejahtera atas 
hamba-hamba-Nya yang dipilih Nya. 
Apakah Allah yang lebih baik, ataukah 
apa yang mereka persekutukan (de¬ 
ngan Dia)?' 1 


JUZ20 

60. Bukankah Dia (Allah) yang mencip- 
takan langit dan bumi dan yang menu 
runkan air dari langit untukmu, iaiu 
Kami tumbuhkan dengan air itu kebun- 
kebun yang berpemandangan indah? 
Kamu tidak akan mampu menumbuh- 
kan pohon pobonnya Apakah di sam- 
ping Allah ada tuhan (yang lain)? Sebe- 
namya mereka adalah orang-orang 
yang menyimpang (dan kebenaran). 

61 Bukankah Dia (Allah) yang telah 
menjadikan bumi sebagai tempat ber- 
diam, yang menjadikan sungai-sungai di 
celah-celahnya, yang menjadikan gu 
nung-gunung untuk (mengokohkan)- 
nya, dan yang menjadikan suatu pe- 
misah antara dua laut? 60 Apakah di 
samping Allah ada tuhan (yang lain)? 
Sebenarnya kebanyakan mereka tidak 
mengetahui. 

62. Bukankah Dia (Allah) yang mem- 
perkenankan (doa) orang yang dalam 
kesulitan apabila dia berdoa kepada 
Nya, dan menghilangkan kesusahan 
dan menjadikan kamu (manusia) seba 
gai khalifah (pemimpin) di bumi? Apa¬ 
kah di samping Allah ada tuhan (yang 
lam)? Sedikit sekali (nikmat Allah) yang 
kamu ingat. 

63. Bukankah Dia (Allah) yang memberi 
petunjuk kepada kamu dalam kegelap 
an di daratan dan iautan dan yang 
mendatangkan angin sebagai kabar 
gembira sebelum (kedatangan) rah- 
mat-Nya? Apakah di samping Allah ada 
tuhan (yang lain)? Mahatinggi Allah 
terhadap apa yang mereka persekutu¬ 
kan. 


603. Dua laut di sini lalah laut yang asin dan 
sungai besaryang bermuara di laut. Sungai 
yang tawar itu setelah sampai di muara 
tidak langsung menjadiasin. 































































































































27. An-Naml 


383 


yO*)j *U_2J< of. y^JjH ol? <3^*“' J3~Vd O' 1 


dan langit dari memberi rezeki dan mengu- Jcemih makhluk mencipta atau sia- 

bumi kepada kalian siapayang langinya dian_ pakahyang 



i i\ j&cg \j& J *ii g i}\ 


kalian jika tanda-tanda/ kemuka- kata- Allah ber- apakah 
adalah bukti-2 kalian kanlah kanlah sama ada tuhan 


ly 3 V). CjL&\ d 4® ^ <j^ 


■5 »> 


mereka me- 
nyadari 

dan Allah ke- 
tidak cuali 

gaib dan 

bumi 

langit 

di orang inenge- 
yang tahui 

li- kata- 
dak kanlah 

*> 

S* S' 

cW 

\^H\ 4 



'Srx 


6© 

mereka 

bah- 

kan 

akhirat tentang 

pengetahuan 

mereka 

tidak 

sampai 

bah¬ 

kan 

mereka di- 
65 bangkitkan 

bila- 

mana 


Ur-*-* Jlfij © 0 >^ < 3 i 4 


(mereka) orang-2 dan (mereka) darinya mereka ball- darinya ke- da- 

kafir yang berkata 66 buta _ kan raguan lam 


JSj © U SjE’ij C\j & w 


kami diberi sesung- 

aneaman guhnya 67 


(sungguh) akan 
dikeiuarkan 


apakah danbapak- tanah kita apakah 
kita bapak kita menjadi setelah 


op 4 i 1 Vj, <jjb oj, dfS o^ hjWL? o^ 'A* 


orang-orang dongeng ke- mi tidak dahulu dan dan bi 


iapak- 
: Kami 


kami ini 


2fe£3i %&> & 13326 #H\ 4 BShf 5 






orang-orang akibat/ adalah bagaimana laluper- muka di berjalanlah kata- 

yang berdosa kesudalian hatikanlah bumi kalian kanlah 




mereka terhadap kesem- da lam kamu dan atas kalian dan ja- 

70 tipu dayakan apayang pilan adalah jangan mereka bersedih nganlah 69 


4^ 


© 




di 



boleh 

jadi 

kata¬ 

kanlah 

71 

orang-orang kalian 

yang benar adalah 

jika 

janji 

ini 

kapan 

dan mereka 
berkata 

S',' 

oh 



Csk 

o**} 


< ' 

sis 3 

Tuhan- 

mu 

dan 

sungguh 

72 

kalian minta 
disegerakan 

yang 

sebagian 

kepada 

kalian 

hampir 

datang 

adalah bah- 

ia wa 


& © OibS * £ $£ $ 




dan (mereka) tidak kebanyakan 

sungguh 73 mensyukuri mereka 


akan manusia atas karunia benar-2 
tetapi memiliki 


y 4**% f*>l »> »>>!.>> j" *"j 'TSx' 




yang dari dan mereka danapa dada/hati disembu- apa benar-2 Tuhan- 

gaib tidak 74 nyatakan yang mereka nyikan yang mengetahui mu 


i\yj\ liT !>i © 6 6 °S% «£a j 


Ai-Qur’an ini sesung- yang Kitab da- melain- dan langit di 

guhnya 75 nyata lam kan bumi 


^ ^=>1 $> 


s'* S' 






76 


(mereka pada- me- yang banyak 

berselisrh nya reka 


Bani Israil 


atas mence- 
ntakan 


64. Bukankah Dia (Allah) yang mencip 
takan (makhluk) dari permulaannya, ke- 
mudian mengulanginya (lagi) dan yang 
memberikan rezeki kepadamu dari la¬ 
ngit dan bumi? Apakah di samping Allah 
ada tuhan (yang lain)? Katakanlah, 
"Kemukakanlah bukti kebenaranmu, 
jika kamu orang yang benar.” 


65 Katakanlah (Muhammad), "Tidak 
ada sesuatu pun di langit dan di bumi 
yang mengetahui perkara yang gaib, 
kecuali Allah. Dan mereka tidak menge 
tahui kapan mereka akan dibangkitkan." 


66. Bahkan pengetahuan mereka ten- 
tang akhirat tidak sampai (ke sana). 
Bahkan mereka ragu-ragu tentangnya 
(akhirat itu) Bahkan mereka buta 
tentang itu. 


t 




67. Dan orang-orang yang kafir ber¬ 
kata, 'Setelah kita menjadi tanah dan 
(begitu pula) nenek moyang kita, apa¬ 
kah benar kita akan dikeiuarkan (dari 
kubur)? 


m 


68. Sejak dahulu kami telah diberi an- 
caman dengan ini (hari kebangkitan); 
kami dan nenek moyang kami. Sebenar- 
nya ini hanyalah dongeng orang-orang 
terdahulu." 


69. Katakanlah (Muhammad), ''Berja¬ 
lanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah 
bagaimana kesudahan orang-orang 
yang berdosa 


70. Danjanganlahengkau bersedih ha- 
ti terhadap mereka, dan janganlah (da 
damu) merasa sempit terhadap upaya 
tipu daya mereka,” 


71. Dan mereka (orang kafir) berkata, 
"Kapankah datangnya janji (azab) itu, 
jika kamu orang yang benar." 


72. Katakanlah (Muhammad), "Boleh 
jadi sebagian dari (azab) yang kamu 
minta disegerakan itu telah hampir 
sampai kepadamu" 


73. Dan sungguh, Tuhanmu benar- 
benar memiliki karunia (yang diberikan- 
Nya) kepada manusia, tetapi kebanya¬ 
kan mereka tidak mensyukuri(nya). 


74 Dan sungguh, Tuhanmu mengeta¬ 
hui apa yang disembunyikan dalam 
dada mereka dan apa yang mereka nya¬ 
takan 


75. Dan tidak ada sesuatu pun yang 
tersembunyi di langit dan di bumi, 
melainkan (tercatat) dalam Kitab yang 
jelas (Lauh MahfOz). 


76. Sungguh, Ai-Qur’an ini menjelaskan 
kepada Bani Israil sebagian besar dari 
(perkara) yang mereka perselisihkan. 























































































































384 27. An-Naml 

77. Dan sungguh. (Al Qur’an) itu be- 
nar-benar menjadi petunjuk dan rah- 
mat bagi orang-orang yang berimari. 

78 Sungguh, Tuhanmu akan menyele- 
saikan (perkara) di antara mereka de- 
ngan huktim Nya, dan Dia Mahaper 
kasa, Maha Mengetahui. 

79. Maka bertawakallah kepada Allah, 
sungguh engkau (Muhammad) berada 
di atas kebenaran yang nyata 

80 Sungguh, engkau tidakdapat men- 
jadikan orang yang mati dapat mende 
ngar dan (tidak pula) menjadikan orang 
yang tuli dapat mendengar seruan, apa- 
bila mereka telah berpaling kebelakang 

81. Dan engkau tidak akan dapat mem 
beri petunjuk orang buta dari kesesat- 
annya. Engkau tidak dapat menjadikan 
(seorang pun) mendengar kecuali 
orang orang yang beriman kepada 
ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah 
diri. 

82 Dan apabila perkataan (ketentuan 
masa kehancuran alam) telah berlaku 
atas mereka Kami keluarkan makhluk 
bergerak yang bernyawa dari bumi 
yang akan mengatakan kepada mereka 
bahwa manusia dahulu tidak yakin 
kepada ayat-ayat Kami. 

83 Dan (ingatlah) pada hari (ketika) 
Kami mengumpulkan dan setiap umat, 
segolongan orang yang mendustakan 
ayat-ayat Kami, lalu mereka dibagr bagi 
(dalam kelompok kelompok). 

84. Hingga apabila mereka datang, Dia 
(Allah) berfirman. “Mengapa kamu telah 
mendustakan ayat-ayat-Ku, padahal 
kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentang itu, 60 ' 1 atau apakah yang telah 
kamu kerjakan?” 

85 Dan berlakutah perkataan (janji 
azab) atas mereka karena kezaliman 
mereka, maka mereka tidak dapat 
berkata 

86 Apakah mereka tidak memperhati- 
kan bahwa Kami telah menjadikan 
malam agar mereka beristirahat pada- 
nya dan (menjadikan) siang yang me- 
nerangi? Sungguh, pada yang demikian 
itu terdapat tanda tanda (kebesaran 
Allah) bagi orang-orang yang beriman. 

87. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) 
sangkakala ditiup maka terkejutlah apa 
yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi, kecuali siapa yang dikehendak 
Allah Dan semua mereka datang 
menghadap Nya dengan merendahkan 
diri. 

88 . Dan engkau akan melihat gunung- 
gunung, yang engkau kira tetap di tem- 
patnya, padahal ia berjalan (seperti) awan 
berjalan (Itulah) ciptaan Allah yang men- 
cipta dengan sempurna segala sesuatu. 
Sungguh, Dia Mahateliti apa yang 
kamu kerjakan. 


604 Orang orang musyrikArab mendusta¬ 
kan ayat-ayat Allah tanpa memikirkannya 
lebih dahulu. 


Et< rv jat 


<M 




&& J 


,. Z' S^\*' ' I ' 9 -I" 


di antara akan me- Tuhan sesung- bagi orang-2 

mereka mutuskan kamu guhnya 77 yang beriman 


dan 

rahmat 


benar-2 dan sung- 
petunjuk guh ia 


**P' ** ^ ^ 

di sesungguh- Allah ke- makaberta- Maha Me- Maha- dan den.gan.hu- 

atas nya kamu pada wakallah 78 ngetahui perkasa Dia kum-Nya 


-z% 


% up"' v 4 @ cpi' 


seruan orang menjadikan dan tidak orang menjadikan tidak sungguh 

tuli mendengar dapat mati mendengar dapat kamu 79 


yang 

nyata 


kebe- 

naran 


lab 





CP' 

© 

Utr'-U 

Pi 


kesesatan 

mereka 

dari - * 

orang 

buta 

dengan mem- kamu 
beri petunjuk 

dan ti- 

daklah 80 

ke bela- 
kang 

mei'eka 

berpaling 

apa- 

bila 


^ ^ IS. & % ^3 


dan 

apabila 81 

berserah diri 

maka/lalu 
mereka 

kepada ayat- yang 

ayat Kami beriman 

orang ke- kamu dapat menja- 
cuali dikan mendengar 

ft > 

O' 

x i * 

Jpi\ 



’A 

rr“ 

Sirs’ » ^ 

U%^>4 

^ £2i 

sS /• 

& 

bahwa- ia berkata ke- 
sanya pada mereka 

bumi 

dari 

binatang 

melata 

bagi 

mereka 

Kami 

keluarkan 

atas perka- 

mereka taan 

telah 

jatuh 


aA <_>=» CkS * beW .’S 1 ® 


umat tiap- dari Kami dan pada 

tiap kumpulkan hari 82 


(mereka) tidak kepada ayat- adalah manusia 
yakin ayat Kami 


\<\ i" ft 2% •;»>'» \* 4 


mereka apa- sehing- 

datang bila ga 


(mereka) di- lalu ayat- mendustakan dari orang- sego- 

83 bagi-bagi mereka ayat Kami orang lorsgan 


•JjX*-*} aS IjUi uip ^'-Xi===>\ 

(kalian) kalian atau apa- ilmu pada- kalian dan/pa- ayat- apakah kalian te- (Allah) 

kerjakan kahyang nya meliputi dahal tidak ayat-Ku lah mendustakan berfirman 


apakah (mereka) da- tidak maka mereka dengan atas per dan 

tidak 85 pat berkata mereka zalim apa/sebab mereka kataan jatuhlah 84 


d dj>\ 

>> ^ 

& 

4I5 

*-’•**' 

Jji bLX 

*<s 

i*""' 

be 

pa- sesung- 
da guhnya 

me- 

nerangi 

dan 

siang 

di da- 
lamnya 

agar mereka malam Kami telah 
beristirahat menjadikan 

bahwasa- mereka mem- 
nya Kami perhatikan 


> 

po 


^ ** 


maka ter¬ 
kejutlah 

sang- di 

kakala 

ditiup 

dan pa¬ 
da hari 

(mereka)yang bagi 

86 beriman kaum 

benar-benar 

tanda-tanda 

yang de¬ 
mikian itu 


yst && P % 4 c& oJlAJI 4 p 


mereka da- dan Allah meng- siapa ke- bumi di dan siapa 
tangi Dia semua hendaki euali yang 


langit 


di siapa 
yang 


^ 

awan per- beija- padahal beku /tidak kamu me- gunung- dan kamu dengan me- 

jalanan lan dia bergerak ngiranya gunung lihat 87 rendahkandi: 

Ia-i ^ 4jil p* 1 




88 


keijakan apa yang tahu Dia suatu gala nakan/kokoh 

m< YQPwzSt' -5Hf 


.. . ,, ,^ v : -X4f, 


























































































jh£' dSC® 



r»^ i • ®» - --- r> >*' <t. - ti -t-' »" 

^ <-LA-*> ^jrtid 43 s ctf rt-*$ l^J X*~ AP 4^>Jb «-U~ ^ 


89 yang aman hari itu jutan 


mereka 


baik baginya 


/ ■'; “ ,-t, • *>>»>> ’ 

t^vJ\3 A^XmJu c-U*. 


«J_& 


_n_>j xxl o' 


ini Tuhan 


nyembah 



Xx\ 0 



£ 

< 

** 

aku di- 
perintah 

sungguh 
hanyalah 90 

(kalian) 

keijakan 

kalian 

adalah 

apa 

yang 

ke- 

cuali 


^ xfc'x »< > ^sr < f'T'' ,'■'•'"i" - .'t. 

<j£ > 0* ^i/yj %($* l y4==s» 4 $ \-4rtr*- <Sm\ oj$J\ 

dari/' aku supa- dan aku sesuatu segala dan ba~ Dia menjadi- yang negeri 

termasuk ya diperintah gi-Mya kannyasuci 




iamendapat maka sung- mendapat makaba- Al-Qur’an aku mem- dansu- 
petunjuk guhhanyalab petunjuk rangsiapa bacakan paya 91 


orang -2 yang 
berserah diri 


ilX' & © ii)x2\ S 4 ^ Qi Jx. ly>j xJd 

segala dan kata- orang -2 yang dari /ter- aku sungguh makaka- sesat danbarang untuk dm- I %^i 

puji kanlah 92 memperingatkan masuk hanyalah takanlah siapa nya sendiri > ^ * 

L < A'*' i £ ■'£' F >. "Z _ 1 

f^j o^ajo l*j£ (JMJo Uj AOf ^Jsj_ yuu 




9 


• > ^ ■£ 




93 







kepada/ Kami mem- 
atas kamu bacakan 2 


&3x XSji 


6i 


sesung- 
guhnya 3 


yang 

nyata 


Kitab 


> »\ Ai- 

Cuj c% 

ayat-ayat ini 


Ta Sin 
Mim 


ft 2»^ 

'X 



»«* t' \\ X*''*' ' t »-* \*. » 

cfOb iS'ty X Ot 


untuk kaum/ dengan 

orang-orang benar 


dan 

Fir‘aun 


Musa kisah dari 


tiX Cli till's jXJ 4 & <<^2> 


dia melemah- berpecah- pendu- 

kan/menindas belah duknya 


dan dia 
jadikan 


muka 

bumi 


di som- 
bong 


Fir‘aun 


Xv »>^|X-r >«■<> »>*- «<T? 

VJ D pjfc A-j2jU£> 

adalah sungguh dia/‘ perempuan ^ dan mem- anak laki- me- di antara sego- 

dia Fir‘aun mereka biarkanhidup laki mereka nyembelih mereka longan 


(/ (>> \ yj CP CJXyjA ot 


(mereka) 

ditindas 


s\\ *' 1 . <?( 

>■ dfJ*' wf 


orang-orang dan Kami akan pemim- dan Kami akan 

yangmewarisi menjadikan mereka pin menjadikan mereka 


muka 

bumi 


AW 

1 
m 

c%| 

orang-orang pada ke- dari dan darinya lebih maka kebaikan datang/ barang 


'i. w 

membawa siapa 


tin ? 

3, 


kalian diberi apakah/ api/ daJam muka-muka maka dije- kejahatan datang/ dan barang -S(«({w 
balasan tidaklah neraka mereka rumuskan membawa siapa 


> I 

< 3<- 


:® v 
< > 

sn| 


X«ii 

W; 

« rC0 

f-rtx ? 




IF ■ 


If 


kalian dari /ten- lalai Tuhan danti- maka kalian akan tanda- menipeihhatkan bagi r >p'! 9 *. I 
kerjakan tangapa kamu daklah mengetahuinya tanda-Nya kepada kalian Allah ; 4 : '. ; 


orang-orang kepada memberi un- dan Kami orang-orang yang dari/ter- M 

yang karunia tuk hendak 4 berbuat kerusakan masuk 



28. Al-Qasas 385 

89. Barang siapa membawa kebaikan 
maka dia memperoleh (balasan) yang 
lebih baik daripadanya sedang mereka 
merasa aman dari kejutan (yang dah- 
syat) pada hari itu 

90 Dan barang siapa membawa keja 
hatan, maka disungkurkanlah wajah 
mereka ke dalam neraka Kamu tidak 
diberi balasan, melainkan (setimpal) 
denganapayang telah kamu kerjakan 

91. Aku (Muhammad) hanya diperin= 
tahkan menyembab Tuhan negeri ini 
(Mekah) yang Dia telah menjadikan sua 
padanya dan segala sesuatu adalah 
milik Nya Dan aku diperintahkan agar 
aku termasuk orang muslim, 

92 dan agar aku membacakan Al Our 
’an (kepada manusia) Maka barang 
siapa mendapat petunjuk maka sesung- 
guhnya dia mendapat petunjuk untuk 
(kebaikan) dinnya dan barang siapa 
sesat maka katakanlah, 'Sesungguh 
nya aku (ini) tidak lain hanyalah salah 
seorang pemberi peringatan." 

93. Dan katakanlah (Muhammad) ' Se¬ 
gala puji bagi Allah Dia akan memperli 
hatkan kepadamu tanda tanda (kebe 
saran)-Nya, maka kamu akan mengeta¬ 
huinya Dan Tuhanmu tidak lengah ter 
hadap apa yang kamu kerjakan.” 

AL-QASAS 

Surah ke - 28 

88 ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Allah Yang Mah a 
Pengasih Maha Penyayang 

1 TaSinMim 

2 Ini ayat ayat Kitab (Al Quran) yang 
jelas (dari Allah) 

3. Kami membacakan kepadamu seba- 
gian dari kisah Musa dan Firaun de¬ 
ngan sebenarnya untuk orang orang 
yang beriman. 

4. Sungguh Firaun telah berbuat se- 
wenang wenang di bumi dan menja 
dikan penduduknya berpecah-belah 
dia memndas segolongan dari mereka 
(Bam Israil) dia menyembehh anaklaki- 
laki mereka dan membiarkan hidup 
anak perempuan mereka Sungguh dia 
(Fir’aun) termasuk orang yang berbuat 
kerusakan 

5. Dan Kami hendak memberi karunia 
kepada orang orang yang tertindas di 
bumi (Mesir) itu, dan hendak menjadi 
kan mereka pemimpin dan menjadikan 
mereka orang orang yang mewarisi 
(bumi). 































































































386 28. Al-Qasas 

6 dan Kami teguhkan kedudukan me- 
reka di bumi dan Kami perlihatkan ke- 
pada Fir‘aun dan Haman bersama baia 
tentaranya apa yang selaiu mereka ta 
kutkan dari mereka. 6 ® 

7. Dan Kami ilhamkan kepada ibunya 
Musa, "Susuiiah dia (Musa), dan apabila 
engkau khawatir terbadapnya maka 
hanyutkanlah dia ke sungai (Nil). Dan 
janganlah engkau takut dan jangan 
(pula) bersedih hati, sesungguhnya Ka¬ 
mi akan mengembalikannya kepada- 
mu, dan menjadikannya salah seorang 
rasul." 

8. Maka dia dipungut oleh keluarga 
Fir'aun agar (kelak) dia menjadi musuh 
dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, 
Fir'aun dan Flaman bersama bala ten 
taranya adalah orang orang yang ber- 
salah. 

9. Dan istri Fir'aun berkata, '(Dia) adalah 
penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. 
Janganlah kamu membunuhnya, mu- 
dah-mudahan dia bermanfaat kepada 
kita atau kita ambil dia menjadi anak, 1 ' 
sedang mereka tidak menyadari 

10 . Dan hati ibu Musa menjadi ko- 
song. 6 ® Sungguh, hampir saja dia me- 
nyatakannya (rahasia tentang Musa), 
seandainya tidak Kami teguhkan hati- 
nya, agar dia termasuk orang-orang 
yang beriman (kepada janji Allah) 

11 . Dan dia (ibunya Musa) berkata ke 
pada saudara perempuan Musa, Ikutilah 
dia (Musa)." Maka kelihatan olehnya 
(Musa) dari jauh, sedang mereka tidak 
menyadarinya, 

12. dan Kami cegah dia (Musa) menyusu 
kepada perempuan-perempuan yang 
mau menyusui(nya) sebelum itu, maka 
berkatalah dia (saudaranya Musa), 
"Maukah aku tunjukkan kepadamu, ke¬ 
luarga yang akan memeliharanya un- 
tukmu dan mereka dapat berlaku baik 
padanya?" 

13 . Maka Kami kembalikan dia (Musa) 
kepada ibunya, agar senang hatinya 
dan tidak bersedih hati dan agar dia 
mengetahui bahwa janji Allah adalah 
benar, tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahuinya. 


605. Fir'aun selaiu takut bahwa kerajaan 
nya akan dihancurkan oleh Bani Israil, 
karena itu dia membunuh anak-anak laki- 
lakiyang lahirdi kalangan Bam Israil. Ayatini 
menyatakan bahwa akan terjadi apa yang 
drtakutkannya itu. 

606 Setelah ibunya Musa menghanyutkan 
Musa di sungai Nil maka timbullah 
penyesalan dan kesangsian hatinya karena 
kekhawatiran atas keselamatan Musa, 
bahkan hampir-hampir dia berteriak 
mem'nta tolong kepada orang untuk 
mengambil anaknya itu kembah, yang akan 
mengakibatkan terbukanya rahasia bahwa 
Musa adalah anaknya sendiri. 


























































































m TA r- 





sa 

> 


/C ^ ^ 

e 

& Di 

Kami mem¬ 
beri balasan 

dan demi- 
kianlah 

dan 

ilmu 

hikmah 

Kami 
beri dia 

dan dia telali 
sempurna 

umumya/ (Musa) dan se- 
dewasanya sampai telah 

. ✓ 

» w ' »<■ 

9 

(JA«i- 

$> 


L? 


-<» »>T. 

It 

&ra 

dari lalai/ 

lengah 

sewaktu 

atas 

kota 

dan (Musa) 
masuk 

14 

orang-2 vang 
berbuat baik 


\' s ** <, * < S ** '. ''Z'' \*£. "■ ' '. 

it t9*=© '- A - A 6^-^ uy^-J -^j* 


musuh- dari dan ini golong- dari ini keduanyape- dua orang dida- makadia 

nya (orang) annya (orang) rang /berkelahi jaki-laki lamnya dapatkan 

bt sit 2C06 

dari (orang) atas golong- dari yang maka meminta to- 

yang annya long kepadanya 


\ o> (‘"t'< '*•»>' » » 4 , <■' 

(J*ja t>y>^ f bt Qt' lt t- 


Musa 


maka me* musuh- 

ninjunya nya 


K z $ > & s'-ft, .©t - i<' 4,2 ^ ^ 

Lfl-y J- C r oj. *-Ob (jxaAS 


yang menye- musuh sung- 
nyata satkan guh 1 a 


perbua- dari ini (Musa) atasnya lalu menen- 

tan berkata (musumiya) tukan/mati 


y&> 43 _j-JLx£ <3 ^J&C-Xb 0»dJs £)J, tJIS 


Dia sungguh pada maka Dia aku maka am- 
Dia nya mengampum punilah 


diriku akutelah sungguh Tuhan- (Musa) 

menganiaya aku ku berkata 15 


^ O’ ** S" 

D51 <>ii 4* 


V? ',, A * ■»* 


1 4 4; JU © Sy^i ' 


aku 

menjadi 


maka atasku/ telahEngkau dengan Tuhan- (Musa) Maha Maha 

tidak kepadaku anugerahkan apayang ku berkata 16 Penyayang Pengampun 


<Jl3 La-^J _j-Xp y& c£j]k -sl>lol Uls (j^u* 


ia bagi ke- musuh ia dengan/kepa- menyerang 

berkata duanya da orang yang 


diahendak/ maka 
akan ketika 


18 


yang 

nyata 


% & ci as tr xj 


W' 1 \ 

iJtjy? 


me- kainu ber- tidak- 
lainkan maksud lah 


kemarin 


sese- kamu telah sebagai- 
orang membunuh mana 


mem- 

bunuhku 


apakah kamu wahai Musa 
bermaksud 


oy^ o' -ky wj o^Lm' cS bvr oj^> 


orang-2 yang meng- dari/ter- kamu un- kamu danti- bumi/ di sewenang- 
19 adakan perdamaian masuk tuk bennaksud daklah negeri ini wenang 


kamu 


Sim <£,1 540 36 “jo a v 3S m 


pembesar scsung- 
guhnya 


wahai 

Musa 


iaber- iaberjalan 
kata dengan eepat 


^JU 1 

kota 


« 


ujung dari seorang dan da- 
laki-laki tanglah 


© <<W3i U tfi! $ gi.6 ip3 3L SjjOf 

orang-orang yang dari/ter- kepa- sungguh makakeluar- untukmem- dengan/ten- mereka 
20 memberi nasi hat masuk damu aku lah kamu bunuhkamu tang kamu berunding 


©loon 4J 36 *iM G£<k(& 

(orang-orang) kaum dari selamat- Tuhan- dia berkata dia me- dengan dari nya makadia 
21 yang zaiim kanlahaku ku (berdoa) nunggu-2 rasatakut (kotaitu) keluar 




fili 

** 


£> 


{ J i 



maka 

tiba-2 

dia me- 
nunggu-2 

keta- 

kutan 

kota 

da- makajadilah 
lam dia (Musa) 17 

bagi orang-2 
yang berdosa 

penolong 

** 

tiki 




efl 

benar-benar sungguh 
orang sesat kamu 

Musa 

kepa- ber- 
danya kata 

ia berteriak dengan 

padanya kemarin 

meminta tolong 
kepadanya 

orang § 

yang 



28. Al-Qasas 387 

14 Dan setelah dia (Musa) dewasa dan 
sempurna akalnya Kami anugerahkan 
kepadanya hikmah (kenabian) dan pe- 
ngetahuan. Dan demikianiah Kami mem¬ 
ber! balasan kepada orang-orang yang 
berbuat baik. 

15. Dan dia (Musa) masuk ke kota 
(Memphis) ketika penduduknya sedang 
lengah maka dia mendapati di dalam 
kota itu dua orang laki-laki sedang ber- 
keiahi; yang seorang dari goiongannya 
(Bani Israil) dan yang seorang (iagi) dari 
pihak musuhnya (kaum Fir‘aun). Orang 
yang dari goiongannya meminta per- 
tolongan kepadanya, untuk (mengalah- 
kan) orang yang dari pihak musuhnya, 
lalu Musa meninjunya, dan matilah mu¬ 
suhnya itu. Dia (Musa) berkata, "Ini ada- 
lah perbuatan setan . 607 Sungguh, dia 
(setan itu) adalah musuh yang jelas 
menyesatkan." 

16. Dia (Musa) berdoa "Ya Tuhanku, 
sesungguhnya aku telah menzalimi 
diriku sendiri, maka ampunilah aku." 
Maka Dia (Allah) mengampunmya. 
Sungguh, Allah, Dialah Yang Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 

17. Dia (Musa) berkata, Ya Tuhanku! 
Demi nikmat yang telah Engkau 
anugerahkan kepadaku, maka aku 
tidak akan menjadi penolong bagi 
orang orang yang berdosa." 

18 Karena itu, dia (Musa) menjadi ke- 
takutan berada di kota itu sambil me- 
nunggu (akibat perbuatannya), tiba-tiba 
orang yang kemarin meminta per- 
tolongan berteriak meminta per- 
tolongan kepadanya Musa berkata 
kepadanya, "Engkau sungguh, orang yang 
nyata-nyata sesat." 

19. Maka ketika dia (Musa) hendak me- 
mukul dengan keras orang yang men 
jadi musuh mereka berdua, dia (musuh¬ 
nya) berkata, "Wahai Musa! Apakah 
engkau bermaksud membunuhku, se 
bagaimana kemarin engkau membu¬ 
nuh seseorang? Engkau hanya bermak¬ 
sud menjadi orang yang berbuat sewe- 
nang-wenang di negeri (ini), dan eng¬ 
kau tidak bermaksud menjadi salah seo¬ 
rang dari orang-orang yang mengada- 
kan perdamaian “ 

20. Dan seorang laki-laki datang ber- 
gegas dari ujung kota seraya berkata, 
"Wahai Musai Sesungguhnya para pern 
besar negeri sedang berunding tentang 
engkau untuk membunuhmu, maka ke- 
iuarlah (dari kota ini), sesungguhnya 
aku termasuk orang-orang yang mem¬ 
beri nasihat kepadamu." 

21. Maka keluarlah dia (Musa) dari kota 
itu dengan rasa takut, waspada (kalau 
ada yang menyusul atau menangkap- 
nya), dia berdoa, ’Ya Tuhanku, selamat- 
kanlah aku dari orang-orang yang zaiim 
itu “ 


607. Musa a.s. menyesal atas kematian 
orang itu karena pukulannya, sebab dia 
bukanlah bermaksud untuk membunuhnya, 
tetapi hanya semata-mata membela 
kaumnya. 























































































































388 28. Al-Qasas 

22 Danketikadiamenujukearahnegeri 
Madyan dia berdoa iagi, ' Mudah mu- 
dahan Tuhanku memimpin aku ke jalan 
yang benar." 

23 Dan ketika dia sampai di sumber air 
negeri Madyan dia menjumpai di sana 
sekumpulan orang yang sedang mem 
beri minum (ternaknya) dan dia men 
jumpai di beiakang orang banyak itu, 
dua orang perempuan sedang meng 
hambat (ternaknya) Dia (Musa) berkata 
'Apakah maksudmu (dengan berbuat 
beg itu)?" Kedua (perempuan) itu men 
jawab, “Kami tidak dapat memberi mi¬ 
num (ternak kami), sebelum penggem 
baia penggembala itu memuiangkan 
(ternaknya) sedang ayah kami adaiah 
orang tuayangtelah lanjut usianya" 

24 Maka dia (Musa) memberi minum 
(temak) kedua perempuan itu kemudian 
dia kembali ke tempat yang teduh lalu 
berdoa "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku 
sangat memerlukan sesuatu kebaikan 
(makanan) yang Engkau turunkan 
kepadaku" 

25. Kemudian datanglah kepada Musa 
salah seorang dari kedua perempuan 
itu berjalan dengan maiu-malu, dia ber 
kata, 'Sesungguhnya ayahku mengun- 
dangmu untuk memberi balasan sebagai 
imbalan atas (kebaikan)mu memberi 
minum (ternak) kami" Ketika (Musa) 
mendatangi ayahnya dan dia men 
ceritakan kepadanya kisah (mengenai 
dirinya), dia berkata, Janganlah engkau 
takuti Engkau telah selamatdari orang 
orang yang zalim itu." 

26. Dan salah seorang dari kedua (pe 
rempuan) itu berkata. 'Wahai ayahku! 
Jadikaniah dia sebagai pekerja (pada 
kita) sesungguhnya orang yang paling 
baikyang engkau ambil sebagai pekerja 
(pada kita) lalah orang yang kuat dan 
dapat dipercaya.” 

27 Dia (Syeikh Madyan) berkata. ''Se¬ 
sungguhnya aku bermaksud ingin me- 
nikahkan engkau dengan salah seorang 
dari kedua anak perempuanku ini, de¬ 
ngan ketentuan bahwa engkau bekerja 
padaku selama delapan tahun dan jika 
engkau sempurnakan sepuluh tahun 
maka itu adaiah (suatu kebaikan) 
darimu. dan aku tidak bermaksud mem- 
beratkan engkau. Insya Allah engkau 
akan mendapatiku termasuk orang 
yang baik.” 

28 Dia (Musa) berkata "Itu (perjanjian) 
antara aku dan engkau Yang mana saja 
dari kedua waktu yang ditentukan itu 
yang aku sempurnakan, maka tidak ada 
tuntutan (tambahan) atas diriku (Iagi). 
Dan Allah menjadi saksi atas apa yang 
kitaucapkan. 1 ' 



i C dTo 

'fet. 


' 'ii- 

KS-'h-te O' 

luma' Dia menun- agar Tuhan- mudah- dia berkata 

benar jukiku ku mudahan (berdoa) 


Madyan 


;Lat Zj OJ 

arah/ dia mengha- dan 
jumsan dap/menuju tatkala 


dari 


4_4 \ 

aZAp 

•* 

•M >j 






Sgzi 1 

suatu umat/ 

atas- 

dia men¬ 

negeri 

ke 

dia 

dan 


jalan 

sekumpulan 

nya 

jumpai 

Madyan 

air 

sampai 

tatkala 

22 


epJ-Aj ctPV* p-yj* bt 

:eduanya meng- . , . , 

dua orang selam dan dan dia 


keduanya meng- 
hambat/menahan 
(ternaknya) 


ce 




dua orang 
wanita 


selain 

mereka 


dan dia 
menjumpai 


ijiereka mem¬ 
beri minum 


manusia 

(oraiig) 


^ \%ZSZ £ jii 


dan bapak 
kami 


gembala- 

gembala 


lueng- sehing- kami tidak dapat keduanya 
lialau ga memberi minum berkata 


maksud ka¬ 
lian berdua 


apa (Musa) 
berkata 


\ ss 


"tt v. T 

JLaS <3l cly _jJr-^ ==s 

lalu dia ber- tempat kepada/ diaberpa- kemu- kepada maka (Musa) besar/ lanjut 

kata /berdoa yang teduh ke ling/kembali dian keduanya memberi minum 23 tua usia 






IQ 

salah seorang maka datang ke- 




■* $\ c® Q & © 

sangat me- kebaik- dari kepa- Engkau terha- sungguh Tuhan- 


kept 

dari keduanya padanya (Musa) 24 merlukan an daku turunkan dap apa aku ku 




2=2 


untuk memberi ba- memang- 

lasan kepadamu gilmu 

bapak- sesung- ia ber- 

ku guhnya kata 

malu-malu atas/ 

dengan 


ia 

berjalan 


S // 







JLi 


0^.3 


u 


U 


(Syu‘aib) 

centa atasnya/ 

dan dia men- 

(Musa) datang maka 

untuk 

kamu mem- 

apa 

upah 

berkata 

kepadanya 

ceritakan 

kepadanya tatkala 

kami 

beri minum 

yang 


i £J,\ 




salah seorang berkata 
dari keduanya 


25 


(orang-orang) 
yang zalim 


kaum 


dari 


kamu telah 
selamat 


kamu ja- 
takut ngan 


A (i, -5 <T, x 


2=2 


dapat 

dipercaya 


yang 

kuat 


engkau ambil upah orang lehih 

(sebagai buruh) baik 


sesung¬ 

guhnya 


{>U:i cits 


ambillah upah wahai 
dia / sebagai buruh Bapakku 


51 y ©U 5^1 ol ij Si 3S © 


bah- atas 
wa 


kedua anak salah 

perempuanku seorang 


menikah- 
kan kamu 


un- ber- sungguh (Syu‘aib) 

tuk maksud aku berkata 26 




sisimu/ 

kemauanmu 


maka 
itu dari 


sepuluh 


kamu sem- 
pumakan 


maka 

jika 


tahun 


delapan 


kamu ambil 
upah padaku 




Z\ 


32 hi 




a ©j e. 


‘j 


dari/ Allah 
termasuk 

menghen- jika 
daki 

kamu akan 
mendapatiku 

atas 

kamu 

aku mem- 
beratkan 

bah- aku ber- dan 
wa maksud tidak 



djji 

-«** 


<j>y>d._ 1 

dua 

waktu 

yang ma- dan antara 

na saja kalian 

antara 

aku 

demikian 

itulah 

(Musa) 

berkata 27 

orang-orang 
yang saleh/baik 

j&K ^ / 4 Jt< © 

, & 


■'< >!> ''-i 


28 


penjaga/ men- kitakatakan/ apa atas 

jadi saksi ucapkan yang 


dan atasku 
Allah 


permusuhan/ maka ti- aku sera- 

tuntutan dak ada pumakan 




























































































28. Al-Qasas 389 

29 Maka ketika Musa teiah menyele- 
saikan waktu yang ditentukan itu dan 
dia berangkat dengan keluarganya, dia 
melihat api di lereng gunung. 608 Dia ber- 
kata kepada keluarganya 'Tunggulah (di 
sini) sesungguhnya aku melihat api, mu 
dah-mudahan aku dapat membawa su 
atu berita kepadamu dari (tempat) api 
itu atau (membawa) sepercik api agar 
kamu dapat menghangatkan badan 1 

30 Maka ketika dia (Musa) sampai ke 
(tempat) api itu dia diseru dan (arah) 
pinggir sebeiah kanan lembah, dari se- 
batang pohon di sebidang tanah yang 
diberkahi "Wahai Musa 1 Sungguh, Aku 
adalahAilah Tuhanseiuruhalam! 6 ® 

31. Dan lemparkaniah tongkatmu 11 Maka 
ketika dia (Musa) melihatnya bergerak- 
gerak seakan akan seekor ularyang (ge 
sit) dia lari berbalik ke belakang tanpa 
menoleh (Allah berfirman) Wahai Mu¬ 
sa 1 Kemariiahdanjangantakut Sesung¬ 
guhnya engkau termasuk orang yang 
aman 

32 Masukkaniah tanganmu ke leher ba 
jumu dia akan keluar putih (bercahaya) 
tanpa cacat dan dekapkanlah kedua ta 
nganmu ke dadamu apabila ketakutan 
Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu (yang 
akan engkau pertunjukkan) kepada 
Firaun dan para pembesarnya Sung¬ 
guh mereka adalah orang-orang fasik." 

33 Dia (Musa) berkata 'Ya Tuhanku, 
sungguh aku teiah membunuh seorang 
dari golongan mereka sehingga aku 
takut mereka akan membunuhku 

34 Dan saudaraku Harun, dia lebih fa 
sih lidahnya daripada aku,'’' 0 maka utus 
lah dia bersamaku sebagai pembantuku 
untuk membenarkan (perkataan)ku 
sungguh aku takut mereka akan men 
dustakanku,” 

35 Dia (Allah) berfirman, "Kami akan 
menguatkan engkau (membantumu) 
dengan saudaramu dan Kami berikan 
kepadamu berdua kekuasaan yang be- 
sar, maka mereka tidak akan dapat men 
capaimu (berangkatlah kamu berdua) 
dengan membawa mukjizat Kami kamu 
berdua dan orang yang mengikut kamu 
yang akan menang." 


608. Sete’ah Musa a.s. menyelesaikan per- 
janjian dengan Syuaib a.s, dia berangkat 
bersama keluarganya dengan sejumlah 
kambmg yang diberi mertuanya maka pada 
suatu malam yang sangat gelap dan d'ng n 
Musa a.s tiba di suatu tempat, tetapi setiap 
dia menghidupkan api, korek api tidak mau 
menyala. Hal itu sangat mengherankan 
Musa, maka d a berkata kepada istrmya 
sebagaimana disebut dalam ayat 29 

609 Di tempat dan saat ituiah Nabi Musa a s 
mulai diangkat menjad' rasul. 

610 Nabi Musa a.s selam mera a takut ke¬ 
pada l-r'aun juga merasa d rinya kurang 
lancar be. bicara menghadapi Fidaun. Maka 
d mohonka nya aga Allah mengutus Nabi 
Harun a s. bersamanya yang leb'h lancar 
bicaranya 













































































































390 28. Al-Qasas 

36. Maka ketika Musa datang kepada 
mereka dengan (membawa) mukjizat 
Kami yang nyata, mereka berkata, "Ini 
hanyalah sihir yang dibuat buat, dan 
kami tidak pemah mendengar (yang 
seperti) ini pada nenek moyang kami 
dahulu. 1 

37. Dan dia (Musa) menjawab, 'Tuhan- 
ku lebih mengetahui siapa yang (pantas) 
membawa petunjuk dan sisi-Nya dan 
siapa yang akan mendapat kesudahan 
(yang baik) di akhirat. Sesungguhnya 
orang-orang yang zalim tidak akan 
mendapat kemenangan." 

38. Dan Fir‘aun berkata, 'Wahai para 
pembesar kaumkui Aku tidak menge 
tahui ada Tuhan bagimu selain aku 
Maka bakarkanlah tanah liat untukku 
wahai Haman (untuk membuat batu 
bata), kemudian buatkanlah bangunan 
yang tinggi untukku agar aku dapat 
naik melihat Tuhannya Musa, dan aku 
yakm bahwa dia termasuk pendusta, 1 

39. Dan dia (Fir'aun) dan bala tentara- 
nya berlaku sombong di bumi tanpa 
alasan yang benar, dan mereka mengira 
bahwa mereka tidak akan dikembalikan 
kepada Kami. 

40. Maka Kami siksa dia (Fir'aun) dan 
baia tentaranya, lalu Kami lemparkan 
mereka ke dalam laut. Maka perhati 
kanlah bagaimana kesudahan orang 
yang zalim. 

41. Dan Kami jadikan mereka para pe- 
mimpin yang mengajak (manusia) ke 
neraka dan pada hari kiamat mereka 
tidak akan ditolong 

42. Dan Kami susulkan laknat kepada 
mereka di dunia ini; sedangkan pada 
hari kiamat mereka termasuk orang 
orang yang dijauhkan (dari rahmat 
Allah). 

43. Dan sungguh, telah Kami berikan 
kepada Musa Kitab (Taurat) setelah Ka¬ 
mi binasakan umat umat terdahulu, 
untuk menjadi pelita bagi manusia dan 
petunjuk serta rahmat, agar mereka 
mendapat pelajaran. 







































































































[ 


u u ^\ v 



, 



r* ,'jAvl 




Cj yi\ Ji E3iS ij ojjji XZ £ 


‘J 


kamu dan ti- perkara/ Musa ke- Kami putuskan/ ke- barat di se- kamu dan ti- 
berada dakiah permtah pada sampaikan tika beiah bexada dakiah 


f# JjUS Cj0 £131 gsjj 0 0^0 U 


atas makapanjang- generasi- telah akanteta- 

mereka iah/berlalulah generasi meniimbuhkan pi Kami 44 


orang-orang yang dari/ter- 

menyangsikan masuk 


<V 


D& Xg jll os 14,6 






atas kamu mem- Madyan pen- dalam/ berdiam/ kamu danti- umur/ 
mereka bacakan duduk bersama tinggal berada dakiah masa 




Cfi. sx Cj © gj&g 


di kamu dan ti- 

sebelah berada dakiah 45 


yang mengutus 
rasul-rasul 


adalah 


akan te- ayat-ayat 

tapi Kami Kami 


ti txii ^£0 m tJ-j 30J & 5i j , j &\ 


kaum supaya kamu Tuhan dari 
(Quraisy) beri peringatan kamu 


rahmal 


akan 

tetapi 


Kami keti- Gunung 

menyem ka Tur 


s^'w 9 ' 9 * 9 »■* 9 f- \\ 0 s 

oj_j±===>jK*i a? p-4—»' b> 

iben dari datangpa- (yanj 
igatan da mereka helm 

o» 253 


►>? 


46 


(mereka) ingat 




agar 

mereka 


sebelum 

kamu 


9 9 * 






Xi^ 9 £ » >-1, 


'Jo' C>» J^S U-l 


lalu mereka tangan-2 perbuatan denganapa/ musibah/ menimpa bahwa/ dansupa- 
bexkata mereka sebab azab mereka ketika ya tidak 


<%J ^3 •SjiJ EJt te 

dan adalah/ ayat-ayat makakami _ seorang kepada Engkau mengapa Tuhan 

jadilahkarni Engkau akan mengikuti rasul kami mengutus tidak kami 

•S/ 1 ?, > > _ 


tjHji tjlt- Ills 


0 cjbjtii 


mereka sisi dari kebe- datang kepa- maka orang-orang dari/ 

berkata Kami naran da mereka tatkala 47 yang beriman termasuk 


<si?' C jUj' <3^ 03 t* 03' X? 


dibe- dengan mereka bukan- Musa diberi- apa se- diberi- mengapa 
rikan apa yang ingkar kah kan yang perti kan tidak 


o 3 ->w< $5 


i 


ingkar/ tidak dengan sungguh dan mere- keduanyaban- dua mereka sebelum/ Musa 

mempercayai masing-2 kami ka berkata tumembantu ahlisihir berkata dahulu 


> »“(< 7>>f a » » « y/ ( >f^ 

C?JJk' _jA> Aiil yl—® 


y v -T J, 


>*•.< *> 


aku meng- daripada lebih mem- ia Allah sisi dari sebuab maka datangkan- kata- 
ikutinya keduanya beri petunjuk kitab lah oieh kalian kanlah 48 


a 5003 $ 


maka ke- kepada mereka tidak maka 

tahuilah kamu menjawab jika 49 


orang-orang 
yang benar 


kalian jika 
adalah 


o**' cr *j 




i2I 


to 


(orang-orang) kaum member! tidak Allah sesung- Allah dari petunjuk 
50 yang zalim petunjuk guhnya 


m 


tanpa hawa meng- daripada lebih dan hawa nafsu mereka bahwasanya 

nafsunya ikuti orang sesat siapakah mereka mengikuti hanyalah j 

& \ 


p iisjjai pi!i <jg. y a <£>\ ii C4 



atpcgstinhah.oig 


28. Al-Qasas 391 

44 Dan engkau (Muhammad) tidak ber 
ada di sebelah barat (lembah suci Tuwa) 
ketika Kami menyampaikan permtah 
kepada Musa, dan engkau tidak (pula) 
termasuk orang-orang yang menyaksi- 
kan (kejadian itu), 

45 tetapi Kami telah menciptakan be- 
berapa umat, dan telah berlalu atas me¬ 
reka masa yang panjang dan engkau 
(Muhammad) tidak tinggal bersama 
sama penduduk Madyan dengan mem 
bacakan ayat ayat Kami kepada mereka 
tetapi Kami telah mengutus rasul- rasul. 

46 . Dan engkau (Muhammad) tidak ber 
ada di dekat Tur (gunung) ketika Kami 
menyeru (Musa), tetapi (Kami utus eng¬ 
kau) sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar 
engkau memben peringatan kepada 
kaum (Quraisy) yang tidak didatangi 
oleh pemberi penngatan sebelum eng 
kau agar mereka mendapat pelajaran 

47 . Dan agar mereka tidak mengatakan 
ketika azab menimpa mereka disebab- 
kan apa yang mereka kerjakan, “Ya Tuhan 
kami mengapa Engkau tidak mengutus 
seorang rasul kepada kami agar kami 
mengikuti ayat ayat Engkau dan terma- 
suk orang mukmin.” 

48 Maka ketika telah datang kepada 
mereka kebenaran (Al Qur’an) dari sisi 
Kami mereka berkata, 'Mengapa tidak 
diberikan kepadanya (Muhammad) se- 
perti apa yang telah dibenkan kepada 
Musa dahulu?" Bukankah mereka itu te¬ 
lah ingkar (juga) kepada apa yang dibe¬ 
rikan kepada Musa dahulu? Mereka 
dahulu berkata, (Musa dan Harun ada 
lah) dua peslhir yang bantu-memban- 
tu . 1 Dan mereka (juga) berkata “Se 
sungguhnya kami sama sekali tidak mem 
percayai masing masing mereka itu." 

49 . Katakanlah (Muhammad) "Datang- 
kanlah olehmu sebuah kitab dari sisi 
Allah yang kitab itu lebih memben pe¬ 
tunjuk daripada keduanya (Taurat dan 
Al Qur an), niscaya aku mengikutinya, 
jika kamu orang yang benar.’ 

50 . Maka jika mereka tidak menjawab 
(tantanganmu), maka ketahuilah bahwa 
mereka hanyalah mengikuti keinginan 
mereka. Dan siapakah yang lebih sesat 
daripada orang yang mengikuti ke- 
ingmannya tanpa mendapat petunjuk 
dari Allah sedikit pun’ Sungguh, Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang- 
orang yang zalim. 


611. Menurut sebagan mufasir, yang dimak 
sud sihran adalah KitabTaurat dan Al Qur an. 






















































































392 28. Al-Qasas 

51 . Dan sungguh, Kamitelah menyam- 
paikan perkataan ini (Al-Qur’an) kepada 
mereka agar mereka selalu mengingat 
nya 

52 Orang-orang yang teiah Kami beri- 
kan kepada mereka AIKitab sebelum 
Al Qur an, mereka beriman (pula) kepa- 
danya (Al Qur’an). 

53 Dan apabiia (Al Qur’an) dibacakan 
kepada mereka, mereka berkata "Kami 
beriman kepadanya, sesungguhnya (Al 
Qur’an) itu adalah suatu kebenaran dari 
Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami 
adalah orang muslim," 

54 Mereka itu diben pahala dua kali 
(karena beriman kepada Taurat dan Al 
Qur'an) disebabkan kesabaran mereka, 
dan mereka menolak kejahatan dengan 
kebaikan, dan mengmfakkan sebagian 
dari rezeki yang teiah Kami berikan ke 
pada mereka. 

55 . Dan apabiia mereka mendengarper 
kataan yang buruk, mereka berpaling 
darinya dan berkata 'Bagi kami amal- 
amal kami dan bagimu amal amal kamu 
semoga selamatlah kamu, kami tidak 
ingm (bergaul) dengan orang orang 
bodoh“ 

56 . Sungguh engkau (Muhammad) ti 
dak dapat memberi petunjuk kepada 
orang yang engkau kasihi, tetapi Allah 
memberi petunjuk kepada orang yang 
Dia kehendaki dan Dia lebih mengetahui 
orang-orang yang mau menerima pe¬ 
tunjuk. 

57 Dan mereka berkata "Jika kami 
mengikuti petunjuk bersama engkau, 
niscaya kami akan diusir dari negeri 
kami.* (Allah berfirman) Bukankah Kami 
teiah meneguhkan kedudukan mereka 
dalam tanah haram (tanah suci) yang 
aman, yang didatangkan ke tempat itu 
buah buahan dari segala macam 
(tumbuh tumbuhan) sebagai rezeki 
(bagimu) dan sisi Kami? Tetapi ke- 
banyakan mereka tidak mengetahui. 

58 . Dan betapa banyak (penduduk) ne¬ 
geri yang sudah bersenang senang 
dalam kehidupannya yang teiah Kami 
binasakan, maka itulah tempat kediam- 
an mereka yang tidak didiami (lagi) 
setelah mereka, kecuali sebagian kecil 
Dan Kamilahyang mewarisinya. ,z 

59 Dan Tuhanmu tidak akan membina- 
sakan negeri negeri, sebelum Dia 
mengutus seorang rasul di ibu kotanya 
yang membacakan ayat ayat Kami 
kepada mereka, dan tidak pernah (pula) 
Kami membinasakan (penduduk) ne- 
gen kecuali penduduknya melakukan 
kezaliman 


612 Setelah mereka hancur, tempat itu sudah 
kosong dan tidak dimakmurkan lagi. hingga 
kembalilah ia kepada pemiliknya yang hakiki 
yaitu Allah. 




































































































28. Al-Qasas 393 

60 . Dan apa saja (kekayaan, jabatan, ke- 
turunan) yang diberikan kepada kamu, 
maka itu adalah kesenangan hidup du- 
niawi dan perhiasannya sedang apa 
yang di sisi Allah adalah lebih baik dan 
lebihkekal Tidakkah kamu mengerti? 

61 . Maka apakah sama orang yang Ka¬ 
mi janjikan kepadanya suatu janji yang 
baik (surga) lalu dia memperolehnya, 
dengan orang yang Kami benkan ke¬ 
padanya kesenangan hidup duniawi; 613 
kemudian pada hari kiamat dia terma- 
su k orang orang yang diseret (ke dalam 
neraka) 7 

62 Dan (ingatlah) pada hart ketika Dia 
(Allah) menyeru mereka dan berfirman, 
”Di manakah sekutu sekutu-Ku yang da- 
hulu kamu sangka 7 " 

63 Orang orang yang sudah pasti akan 
mendapatkan hukuman berkata, "Ya 
Tuhan kami, mereka inilah orang-orang 
yang kami sesatkan itu; kami telah me 
nyesatkan mereka sebagaimana kami 
(sendiri) sesat, kami menyatakan kepa¬ 
da Engkau berlepas din (dan mereka), 
mereka sekali-kali tidak menyembah 
kami." 

64 Dan dikatakan (kepada mereka) 
'Serulah sekutu sekutumu," lalu mereka 
menyerunya, tetapi yang diseru tidak 
menyambutnya dan mereka melihat 
azab (Mereka itu berkemginan) sekira- 
nya mereka dahulu menerima petun- 
juk 

65 Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia 
(Allah) menyeru mereka, dan berfir¬ 
man, “Apakah jawabanmu terhadap 
pararasul?" 

66 Maka gelaplah bagi mereka segala 
macam alasan pada hari itu, karena itu 
mereka tidak salmg bertanya 

67 Maka adapun orang yang bertobat 
dan beriman, serta mengerjakan ke- 
bajikan makamudah mudahandiater 
masuk orang yang beruntung 

68, Dan Tuhanmu menciptakan dan 
memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi 
mereka (manusia) tidak ada pilihan. 
Mahasuci Allah dan Mahatinggi Dia dari 
apa yang mereka persekutukan. 

69 Dan Tuhanmu mengetahui apa yang 
disembunyikan dalam dada mereka dan 
apa yang mereka nyatakan 

70 . Dan Diaiah Allah tidak ada tuhan 
(yang berhak disembah) selain Dia se¬ 
gala puji bagi Nya di dunia dan di akhi- 
rat, dan bagi-Nya segala penentuan dan 
kepada Nya kamu dikembalikan. 

! 

i 


613 Orang yang diberi kenikmatan hidup 
duniawi, tetapi tidak d pergunakannya untuk 
mencan kebahagiaan hidup di akhirat ka¬ 
rena itu dia di akhirat diseret ke dalam neraka 









































































































3 94 28. Al-Qasas 

71. Katakanlah (Muhammad), "Bagai 
mana pendapatmu, jika Allah menjadi- 
kan untukmu malam itu terus menerus 
sampai hari kiamat Siapakah tuhan se- 
lain Allah yang akan mendatangkan si- 
narterang kepadamu? Apakah kamu ti- 
dak mendengar?" 

72 Katakanlah (Muhammad) 'Baga 
mana pendapatmu jika Allah menjadi- 
kan untukmu siang itu terus menerus 
sampas hari kiamat Siapakah tuhan se 
lam Allah yang akan mendatangkan 
malam kepadamu sebagai waktu istira 
hatmu? Apakah kamu tidak memper 
hatikan 7 '' 

73. Dan adalah karena rahmat Nya Dia 
jadikan untukmu malam dan siang, agar 
kamu beristirahat pada malam hari dan 
agar kamu mencari sebagian karuma 
Nya (pada siang hari) dan agar kamu 
bersyukurkepada Nya 

74. Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia 
(Allah) menyeru mereka dan berfirman 
“Di manakah sekutu sekutu Kuyangda- 
hulu kamu sangka?' 

75. Dan Kami datangkan dan setiap 
umat seorang saksi, 6 ” lalu Kami kata 
kan Kemukakanlah bukti kebenaran 
mu, maka tahulah mereka bahwa yang 
hak (kebenaran) itu milik Allah dan le 
nyaplah dan mereka apa yang dahulu 
mereka ada adakan. 

76. Sesungguhnya Qarun termasuk 
kaum Musa, 615 tetapi dia berlaku zalim 
terhadap mereka, dan Kami telah meng 
anugerahkan kepadanya perbendaha 
raan harta yang kunci kuncinya sungguh 
berat dipikul oleh sejumlah orang yang 
kuat kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya 
berkata kepadanya 'Janganlah engkau 
terlalu bangga Sungguh Allah tidak 
menyukai orang yang membanggakan 
diri.'' 

77. Dan carilah (pahala) negeri akhirat 
dengan apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu tetapi janganlah kamu 
lupakan bagianmu di dunia dan berbuat 
baikiah (kepada orang lain) sebagai 
mana Allah telah berbuat balk kepada¬ 
mu dan janganlah kamu berbuat keru 
sakan di bumi Sungguh Allah tidak me¬ 
nyukai orang yang berbuat kerusakan 


614 Saksi di sini ialah rasui yang telah dmtus 
kepada mereka pada waktu d dunia 

615 Qarun adalah salah seorang anak paman 
Nabi Musa a.s. 










































































































m va ^ 


T. ,'^vl I 






) 


Sjkfd J& AX>\ yj\ p^o pj\ i£X~Z ^3jl Ljj, JlS 


«r>, -» ~?"Z. <,-' 


telah mem- sung- Allah bahwa- dia me- apakah disisiku/ada ilmu atas akudiberinya sungguh (QarCm) 
binasakan guh sanya ngetahui tidak padaku (harta itu) hanyalah berkata 


» -"V- 


>» 

s' 


yt> 

9 S 

o» 

oA 

pengum- 

dan lebih 

keku- 

daripa- 

lebih/' 

yang 

orang 

kurun/ 

pulan 

banyak 

atan 

danya 

sangat 



umat-umai 


dan 


scbchimnya 


frJ 1 




> 



kaum- 

kepada 

maka dia 

orang-orang 

dosa-dosa 

dari/ 

ditanya dan 

nya 


keluar 78 

yang berdosa 

mereka 

tentang 

tidab 


L3 A GSi 35Si yjd\ j\s a 








bagi semoga dunia 

kita kiranya 


kehi- 

dupan 


(mereka) 

menghendaki 


orang-orang her- pethiasan/ da- 

yang kata kemegahan lam 


*t. x ' 'At < »>ar s' - £ X' 

-3 3 3 OJjb v.— 4jl U 


dan 

berkata 79 


rang nasib baik/ benar-2 sungguh kepada diberikan apa seperti 
iesar peruntungan punya dia Qarun yang 


<lA\ Q % jil 4*$ jMj jJLIt lii 


bagi lebih Allah pahala keeelakaan 
beriman orang baik kalian 


ilmu (mereka) 
diberi 


orang-2 

yang 




113 © 3i % CJli S3 






maka Kami 
benamkan 


80 


orang-orang 
yang sabar 


ke- ditemuinya/ dan kebajikan/ dan 

cuali diperolehnya tidak saleh beramal 


9 £ 9 

23* O? 

selain dari 

>»jT 

(mereka) me¬ 
nolongnya 

^ S' , 9 

golong- dari 
an yang 

2 

bagi- 

nya 

/ / // 

ol^=> 

ada maka 

tidak 

&S ,s * 

bumi 

dan 

rumahnya 

> > 

dengan- 

nya 

i 

(mereka) 

menginginkan 

orang-2 

yang 

/ / y.s 

dan 

jadilah 

© 

81 

✓ >■ 

orang-2 yang 
dapat menolong 

St c 

dari/ter¬ 
masuk 

if cj 

ada dan 

tidak 

s' 

Allah 


Si 3&\ 5ii '4% o?% 


rezeki 


siapayang 
& 


mela- Allah aduhai 
pangkan bahwasanya 


mereka 

berkata 


uu..»J ly S jAijj ciUt; "ItiS 

Allah kam- bah- jika dan Dia me- 


<*■ 


dengan tentu Dia atas 

kami membenamkan kami 


hamba- dari Dia ke- 
nia wa tidak nyempitkan hamba-Nya hendaki 


b^\ 

jtjfl 

3 


L SA' 

* 4 ^ 

bf 


Kami akhirat 

jadikan 

rumah/ 

kampung 

itu 

82 

orang-orang 
yang ingkar 

berun- tidak 
tung 

aduhai bah- 
wasanya 

SA tjQ\j 


a 



ji 

s'* tP 

bagi orang-2 dan akibat/ 

yang bertakwa kesudahan 

membuat 

kerusakan 

dan 

tidak 

muka 

bumi 

di kesombo- 
ngan diri 

(mereka) tidak 
menghendaki 

bagi orang- 
orang yang 


56 sEC £j T£ Si A d£ <y € 


Ex 




maka dengan 

tidak kejahatan 


datang dan ba- daripa- lebih maka dengan 

rang siapa danya baik baginya kebaikan 


datang barang 

siapa 83 


J) 3^3 33 3 &!' 

(mereka) (adalah) apa mela- kejahatan (mereka) me- orang-orang diberi 

kerjakan mereka yang inkan ngerjaKan. yang balasan 


84 




fm 


■«g* 

M < 

rtf 




m 


' w' 

fell 


ftj 
! Hi 


ifig 

j|>|| 


"■p Kj. 


r<@ 


If 

n 

Si 

ll 


: , 

a ! '" 




•«bsS 


■Si 


1 

!S 


1 I 


[EM 1 


kemarin keduduk 

annya 


las&sr tgj& 




kampjjngsannah.org 


H IMm 


28. Ai-Qasas 395 

78. Dia (Qarun) berkata , 1 Sesungguhnya 
aku diberi (harta itu), semata mata ka 
rena ilmu yang ada padaku.” Tidakkah 
dia tahu bahwa Allah telah membina- 
sakan umat umat sebelumnya yang lebih 
kuat daripadanya, dan lebih banyak 
mengumpulkan harta? Dan orang- 
orang yang berdosa itu tidak perlu 
ditanya tentang dosa dosa mereka 

79. Maka keluarlah dia (Qarun) kepada 
kaumnya dengan kemegahannya. Orang 
orang yang mengingmkan kehidupan 
dunia berkata Mudah mudahan kita 
mempunyai harta kekayaan seperti apa 
yang elah dibenkan kepada Qarun, se¬ 
sungguhnya dia benar benar mempu 
nyai keberuntunganyang besar. 1 ' 

80 Tetapi orang orang yang dianuge 
rahi ilmu berkata Celakalah kamu! 
Ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi 
orang-orang yang beriman dan menger 
jakan kebajikan, dan (pahala yang besar) 
itu hanya diperoleh oleh orang-orang 
yang sabar." 

81 Maka Kami benamkan dia (Qarun) 
bersama rumahnya ke dalam bumi. 
Maka tidak ada baginya satu golongan 
pun yang akan menolongnya selain 
Allah, dan dia tidak termasuk orang- 
orang yang dapat membela diri. 

82 Dan orang-orang yang kemarin 
mengangan-angankan kedudukannya 
(Qarun) itu berkata, "Aduhai, benarlah 
kiranya Allah yang melapangkan rezeki 
bagi siapa yang Dia kehendaki di antara 
hamba hamba Nya dan membatasi (ba 
gi siapa yang Dia kehendaki di antara 
hamba hamba Nya) Sekiranya Allah 
tidak melimpahkan karunia Nya pada 
kita, tentu Dia telah membenamkan kita 
pula Aduhai, benarlah kiranya tidak akan 
beruntung orang-orang yang mengmg 
kari (nikmat Allah),” 

83 Negeri akhirat itu Kami jadikan bagi 
orang orang yang tidak menyombong 
kan diri dan tidak berbuat kerusakan di 
bumi. Dan kesudahan (yang baik) l, ‘ itu 
bagi orang-orang yang bertakwa 

84 Barang siapa datang dengan (mem- 
bawa) kebaikan, maka dia akan menda 
pat (pahala) yang lebih baik daripada 
kebaikannya itu dan barang siapa datang 
dengan (membawa) kejahatan, maka 
orang orang yang telah mengerjakan 
kejahatan itu hanya diberi balasan (seim- 
bang) dengan apa yang dahulu mereka 
kerjakan. 


i 

i 


616 Yaitusurga 














































































396 29. Al-‘Ankabut 

85. Sesungguhnya (Allah) yang me 
wajibkan engkau (Muhammad) untuk 
(melaksanakan hukum-hukum) A! 
Qur an benar benar akan mengemba 
likanmu ke tempat kembali '’ 17 Katakan 
lah (Muhammad) 'Tuhanku mengeta- 
hui orang yang membawa petunjuk 
dan orang yang berada dalam kesesat 
an yang nyata 1 

86 . Dan engkau (Muhammad) tidak 
pernah mengharap agar Kitab (Al 
Qur’an) itu diturunkan kepadamu te- 
tapi la (diturunkan) sebagai rahmat dan 
Tuhanmu, sebab itu janganlah sekah 
kali engkau menjadi penolong bagi 
orang orang kafir, 

87. dan jangan sampai mereka meng 
halang halangi engkau (Muhammad) 
untuk (menyampaikan) ayat ayat Allah 
setelah ayat-ayat itu diturunkan ke 
padamu, dan serulah (manusia) agar 
(beriman) kepada Tuhanmu, dan ja 
nganlah engkau termasuk orang orang 
musyrik. 

88 . Dan jangan (pula) engkau sembah 
tuhan yang lain selam Allah, Tidak ada 
tuhan (yang berhak disembah) selain 
Dia Segala sesuatu pasti bmasa kecuali 
Allah. Segala keputusan menjadi wewe- 
nang Nya dan hanya kepada Nya 
kamu dikembalikan. 

AL-‘ANKABUT 

Surah ke - 29 

69 ayat Makkiyyah 

- ... . ... 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasth, Maha Penyayang 

1. AlifLam Mim 

2. Apakah manusia mengira bahwa me¬ 
reka akan dibiarkan hanya dengan me- 
ngatakan, Kami telah beriman," dan 
mereka tidak diuji? 

3. Dan sungguh Kami telah menguji 
orang-orang sebelum mereka maka 
Allah pasti mengetahui orang orang 
yang benar dan pasti mengetahui 
orang-orang yang dusta 

4. Ataukah orang-orang yang menger 
jakan kejahatan itu mengira bahwa 
mereka akan luput dari (azab) Kami 7 
Sangatlah buruk apa yang mereka te 
tapkanitu! 

5. Barang siapa mengharap pertemuan 
dengan Allah, maka sesungguhnya 
waktu (yang dijanjikan) Allah past da- 
tang. Dan Dia Yang Maha Mendengar 
Maha Mengetahui. 

6 . Dan barang siapa berjihad, maka se¬ 
sungguhnya jihadnya tu untuk dinnya 
sendiri. Sungguh, Allah Mahakaya (ti¬ 
dak memeriukan sesuatu) dari seluruh 
alam. 


617 Kota Mekah. inilah suatu janji dan Tuhan 
bahwa Nabi Muhammad saw. akan kembali 
ke Mekah sebagai orang yang menang dan 
ini sudah terjadi pada tahun ke delapan 
Hijriah pada waktu Nabi menaklukkan 
Mekah. In merupakan suatu mukjizat bagi 
Nabi saw 


j|| 

jl 

'i€ B 

A 


fl§ 

11 


i 


i'l‘I 
! «• /. /' 
iM 


m 


ii3J 

m 


■t'% 

i| 

il 


a 


Vi 

i. 


wm 


j?f 

n 


i- 

Tt'iab* 


1 

:0 


itgMfl 

,@§1 

Kps-i 


ft C ij iCJjiP 



Bj $ *£ JED iii 51 








►j 


Tuhan- kata- tempat ke- benar-2 akan Al-Qur’an 

ku kanlah kembali pada kembalikan kamu 


kepadamu telah me- yang sesungguh- 
wajibkan nya (Allah) 


' .»-5 ,* '>r i ,' >-r~r 

MVr 4 (3 0*3 y «-U~ rt-kC'i 


kamu dan 

tidak 85 


yang kese- da- ia dan dengan da- orang lebih me- 
nyata satan lam orang yang petunjuk tang yang ngetahui 


<££ Oi dv. “A dHj, jg 51 !>£ 

Tuhan- dari suatu melain- Kitab 

mu rahmat kan 


kepada dijatuhkan/ bah- (kamu) 

kamu "diturunkan wa mengharap 


x ** 

» s' 

LA 

dXlJ^yOJ 

iz 

© 443 

oir 0 

yi 

ayat- 

ayat 

dari 

sekali-2 mereka 
menghalangimu 

dan 

jangan 

bagi orang-orang penolong 

86 yang kafir 

sekali-2 ka¬ 
mu menjadi 

maka ja¬ 
nganlah 


as Lp % Jj. Qj dUi oJj il d 


dari/ sekali-2 ka- danja- Tuhan- kepa- dan 

termasuk mu menjadi nganlah mu da serulah 


kepada 

kamu 


ditu- tat- sesu- Allah 

runkan kala dah 


c 

y\ 

s 

111 

V 

^ ss S 

JL\ 

i 

c 

> rs 

% 


melain- 

Tuhan 

tidak 

yang 

Tuhan Allah 

be- 

kamu seru I 

dan ja- 

orang-orang yang 

kan 


ada 

lain 


serta 

sembah 

ngan 

87 menyekutukan 


kalian akan dan kepa- hukum/ bagi- wajah/ ke- binasa sesuatu segala Dia 
88 dikembalikan da-Nya penentuan Nya zat-Nya cuali 



,1 ^Gl 


V 4 kfii 51 

ti- dan/sedang kami telah mereka me- un- mereka diting- bah- manusia 
dak mereka beriman ngatakan tuk galkan/dibiarkan wa 


© 2Ji 


apakah 

mengira 


Alif Lam 
1 Mini 


s'*.-*, *a. » ,< » © 6". ’Cs' 

orang-orang Allah maka sungguh sebelum dari orang-2 telah Ka- dan (mereka) 

yang mengetahui mereka yang miuji sungguh 2 akan diuji 


(mereka) orang-orang mengira atau/ 

mengerjakan yang apakah 3 


^ S' 9 # ^ . S^ SS 9 S S -J// 

pi JI 


orang-orang dan sungguh Dia mereka 
yang berdusta mengetahui benar 


5^ Sf & © U SZ. 0S o'u£ji 


yang meng- ada- barang 

harapkan lah siapa 4 


mereka 

putuskan 


apa sangat mereka akan bah- kejahatan 

yang buruk mendahului Kami wa 


o*j 

dan barang 
siapa 


• i jMi y&\ % oV is s 

Maha Men- dan pasti Allah waktu maka Allah perte- 
Dia cfatang sungguh 


Maha 

Mengetahui dengar 


0 5yjji hpi ail hi lls& 

semesta dari benar-2 Allah sung- untuk diri- diaber- maka sungguh beijihad/ 
6 alam Mahakaya guh nya sendiri jihad hanyalah berjuang 







































































































m 

s ff 


£-1 qJ0 cJ^\ \Jlfj \y^\ $J\j 


kesalahan/ 
dosa-2 mereka 


dari 

mereka 


sungguh akan 
Kami tutupi 


kebajikan/ 

saleh 


dan(mere- (mereka) dan orang- 
ka)beramal beriman orang yang 


6 


£d\ G^s 0 5 ^ ijji 


Aj 


manusia dan telah Kami 

wasiatkan/wajibkan 7 


(mereka) 
keg akan 


mereka 


yang 


lebih 
baik dari 


dan sungguh akan 


Kami balas mereka 




jU-C; dti 'q2 C olj lili- 

dan keba- dengan kedua 


penge- dengan- bagi ada yang dengan- agarkamu keduanya me- 
tahuan nya kamu tidak Ku sekutukan maksa kamu 


jika 


ikan 


/ i/ 


0jL 




AmJ* ) 






5 ■% 


8 


uytX~-yd\ (J% jji iS^->tLJa}\ 1 \ 


orang-orang ke sungguh akan Kami 
yang saleh dalam masukkan mereka 


kebajikan/ 

saleh 


dan(mercka) (mereka) dan orang- 

beramal beriman orang yang 


} > 


4iil c3 taji l_\ o_yj& ^y> 6 


diaja- Allah karena diadi- 
dikan sakiti 


maka kepada kami (dia) ada manusia dan di 
apabila Allah beriman berkata yang antara 


u cy rv^ «-**- Ovj 411 ' 

/*• -s' J* 

perto- datang 
lo 






t*A-au / A***—^ 




tasti mere- 
a berkata 


Tuhan 

kamu 


dari 


perto- 

longan 


dan Allah 
jika 


seperti 

azab 


fitnah 




zyjji a il pKj. iii jiji i^=, a 


semesta alam 
(manusia) 


dada 


da- dengan dengan lebih Allah bukan- 
Lam apayang mengetahui kah 


beserta 

kalian 


adaiah sungguh 
kami 




\p a 


orang-orang 
yang munafik 


dan sungguh 
Dia mengetahui 


orang-orang 

yang 


Allah 


dan sungguh 
mengetahui 


10 


LLl^ 

\y^ 

\P 

jalan 

ikutilah 

(mereka) 

kami 


beriman 

*» »> 


9 




qu5l JlSj 


kepada orang- 
orang yang 


(mereka) 

kafir 


orang-orang dan 
yang berkata 


CC p-4. cy p 6 k» j 


dari 


kesalahan/ 
dosa ~2 mereka 


dari 


dengan mem- 
bawa/memikul 


mereka dan 


kesalahan/ 


tidaklah dosa -2 kalian 


dan kami akan 
membawa 







dan 

dosa-dosa 

dosa 

mereka 

dan sungguli mere¬ 
ka akan memikul 12 

benar-benar 

pendusta 

sesungguh¬ 
nya mereka 


& ^ 


\y\ J=z= > lix fui 








(mereka) ada- 
adakan 


mereka 


tentang 

apayang 


kiamat 


pada dan sungguh me- * dosa-dosa 
had reka akan ditanya mereka 


ber- 

sama 


''X „ ». ^ n, ,**»> , ''t'-'X ■>'<, 

cJu* aa L>-ji Lri-i-jj! 


tahun seribu pada/bersa- maka dia kaum- 

ma mereka tinggal nya 


Nuh 


bpJ> ^3 Qo 


orang-orang dan 
yang zaliin mereka 


\l % 


4 ■>' 


1 

X. Jy 

!©, 


orang tuanya u£ 3 *-; 

iM; 


(kalian) kalian tentang lalu akan ku jelas- tempatkem- kepa- kamumena- maka ^ 

keijakan apayang kan pada kalian bah kalian da-Ku atikeduanya janganlah ^ % v % 

v ti * \ . 11 4t . > .>/' 


Imi 

Pi 

J 9 


Kami telali dan -"Xiit 

mengutns sungguh 13 i (5 g 

& 

s*, -- 



amp jngsahnah.org 


29. Al-‘Ankabut 397 

7. Dan orang orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan pasti akan 
Kami hapus kesalahan kesalahannya dan 
mereka pasti akan Kami ben balasan yang 
lebih baikdan apa yang mereka kerjakan 

8 . Dan Kami wajibkan kepada manusia 
agar (berbuat) kebaikan kepada kedua 
orang tuanya Dan jika keduanya me- 
maksamu untuk mempersekutukan Aku 
dengan sesuatu yang engkau tidak mem 
punyai ilmu tentang itu, maka jangan¬ 
lah engkau patuhi keduanya. Hanya ke¬ 
pada Ku tempat kembalimu dan akan 
Aku bentakan kepadamu apa yang telah 
kamu kerjakan 

9. Dan orang-orang yang benman dan 
mengerjakan kebajikan, mereka pasti 
akan Kami masukkan ke dalam (golong 
an) orang yang saleh. 

10-Dan di antara manusia ada sebagian 
yang berkata, "Kami benman kepada 
Allah,' tetapi apabila dia disakiti (karena 
dia beriman) kepada Allah, dia me- 
nganggap cobaan manusia itu sebagai 
siksaan Allah . 61 Dan jika datang perto- 
longan dari Tuhanmu niscaya mereka 
akan berkata Sesungguhnya kami ber- 
sama kamu " Bukankah Allah lebih 
mengetahui apa yang ada di dalam 
dada semua manusia 7 

11. Dan Allah pasti mengetahui orang 
orang yang beriman dan Dia pasti me¬ 
ngetahui orang orang yang munafik 

12. Dan orang orang yang kafir berkata 
kepada orang orang yang beriman 
'Ikut lah jalan kami dan kami akan me- 
mikul dosa dosamu,” padahal mereka 
sedikit pun tidak (sanggup) memikul 
dosa dosa mereka sendiri Sesungguh 
nya mereka benar benarpendusta 

13. Dan mereka benar benar akan 
memikul dosa-dosa mereka sendin, dan 
dosa-dosa yang lain bersama dosa 
mereka dan pada hari kiamat mereka 
pasti akan ditanya tentang kebohong 
anyangselalu mereka ada adakan. 

14. Dan sungguh Kami telah mengutus 
Nuh kepada kaumnya maka dia tinggal 
bersama mereka selama seribu tahun 
kurang lima puluh tahun. Kemudian 
mereka dilanda banjir besar, sedangkan 
mereka adaiah orang orang yang zalim. 


618. Orang itu takut kepada kezaliman ma¬ 
nusia sepert ketakulai nya kepada azab 
Allah, karena itu dia t nggalkan imannya itu 












































































































398 29. Al-'Ankabut 

15. Maka Kami selamatkan Nuh dan 
orang-orang yang berada di kapal itu 
dan Kami jadikan (peristiwa) itu sebagai 
pelajaran bagi semua manusia. 

16. Dan (mgatlah) Ibrahim, ketika dia 
berkata kepada kaumnya, “Sembahlah 
Allah dan bertakwalah kepada Nya. 
Yang demikian itu lebih baik bagimu, 
jika kamu mengetahui. 

17. Sesungguhnya yang kamu sembah 
selain Allah hanyalah berhala- berhala, 
dan kamu membuat kebohongan 6,9 
Sesungguhnya apa yang kamu sembah 
selain Allah itu tidak mampu memberi- 
kan rezeki kepadamu; maka mintalah 
rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia 
dan bersyukurlah kepada Nya Hanya 
kepada-Nya kamu akan dikembalikan 

18. Dan jika kamu (orang kafir) men 
dustakan, maka sungguh, umatsebelum 
kamu juga teiah mendustakan (para 
rasul). Dan kewajiban rasul itu hanyalah 
menyampaikan (agama Allah) dengan 
jelas. 1 

19. Dan apakah mereka tidak mem- 
perhatikan bagaimana Allah memulai 
penciptaan (makhluk), kemudian Dia 
mengulangmya (kembali). Sungguh, 
yang demikian itu mudah bagi Allah. 

20. Katakanlah, "Berjalanlah di bumi, 
maka perhatikanlah bagaimana (Allah) 
memulai penciptaan (makhluk), kemu¬ 
dian Allah menjadikan kejadian yang 
akhir. 620 Sungguh, Allah Mahakuasa 
atas segala sesuatu. 

21. Dia (Allah) mengazab siapa yang 
Dia kehendaki dan memberi rahmat ke¬ 
pada siapa yang Dia kehendaki, dan ha¬ 
nya kepada-Nya kamu akan dikembali¬ 
kan. 

22. Dan kamu sama sekali tidak dapat 
melepaskan diri (dan azab Allah) baik di 
bumi maupun di langit dan tidak ada 
pelindung dan penolong bagimu selain 
Allah. 

23. Dan orang-orang yang menging 
kari ayat-ayat Allah dan pertemuan 
dengan-Nya, mereka berputus asa dari 
rahmat-Ku, dan mereka itu akan men- 
dapat azab yang pedih. 


619. Mereka menyatakan bahwa berhala- 
berhala itu dapat memberi syafaat kepada 
mereka di sisi Allah dan ini adalah kebohongan 
620 Allah membangkitkan manusia setelah 
mall kelakdi akhirat 
































































































29. AI-‘Ankabut 399 

24 Maka tidak ada jawaban kaumnya 
(Ibrahim) selain mengatakan 'Bunuh 
lah atau bakarlah dia," lalu Allah menye 
lamatkannya dari api Sungguh, pada 
yang demikian itu pasti terdapat tanda 
tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang 
benman. 

25. Dan dia (Ibrahim) berkata, 1 Sesung 
guhnya berhala berhalayang kamu sem- 
bah selain Allah hanya untuk mencipta 
kan perasaan kasih sayang di antara ka 
mu dalam kehidupan di duma kemudi 
an pada han kiamat sebagian kamu akan 
saling mengmgkari dan salmg mengu- 
tuk’ dan tempat kembalimu ialah ne- 
raka dan sama sekah tidak ada peno 
longbagimu." 

26 Maka Lut membenarkan (kenabian 
Ibrahim) Dan dia (Ibrahim) berkata 
Sesungguhnya aku harus berpindah ke 
(tempat yang dipermtahkan) Tuhanku 
sungguh, Dialah Yang Mahaperkasa 
Mahabijaksana 1 

27 Dan Kami anugerahkan kepada lb 
rahim Ishaq dan Ya'qub, dan Kami jadi- 
kan kenabian dan kitab kepada ke 
turunannya dan Kami benkan kepada 
nya balasannya di dunia;™ dan se 
sungguhnya dia di akhirat, termasuk 
orang yang saleh 

28 Dan (mgatlah) ketika Lut berkata 
kepada kaumnya 'Kamu benar benar 
melakukan perbuatan yang sangat keji 
(homoseksual) yang belum pernah di- 
lakukan oleh seorang pun dari umat 
umatsebelum kamu. 

29 Apakah pantas kamu mendatangi 
laki laki, menyamun, 622 dan mengerja 
kan kemungkaran di tempat tempat 
pertemuanmu 7 Maka jawaban kaum¬ 
nya tidak lam hanya mengatakan, "Da 
tangkanlah kepada kami azab Allah, 
jikaengkau termasuk orang orang yang 
benar" 

30 Dia (Lut) berdoa 'Ya Tuhanku to 
longlah aku (dengan menimpakan 
azab) atas golongan yang berbuat ke- 
rusakanitu." 


62 7. Dengan memberikananakcucuyang balk, 
kenabian yang terus-menerus pada keturunan 
nya dan puji-pujian yang balk. 

622 Sebagian mufasir mengartikan taqtaunas 
sabil dengan melakukan perbuatan kej' terha 
dap orang-orang yang dalam peqa anan kare- 
na mereka sebagian besar melakukan homo- 
seksua. itu dengan tamu tamu yang datang ke 
kampung mereka Ada lag yang mengartikan 
dengan merusak jalan keturunan' karena me¬ 
reka berbuat homoseksual. 































































































































400 29. Al-‘Ankabut 

31. Dan ketika utusan Kami (para mala- 
ikat) datang kepada Ibrahim dengan 
membawa kabar gembira,'” mereka 
mengatakan, "Sungguh, kami akan 
membinasakan penduduk kota (Sodom) 
ini karena penduduknya sungguh 
orang-orang zalim.' 

32. Ibrahim berkata, 'Sesungguhnya di 
kota itu ada Lut.' Mereka (para malai- 
kat) berkata, 'Kami lebih mengetahui 
siapa yang ada di kota itu. Kami pasti 
akan menyelamatkan dia dan pengikut 
pengikutnya kecuali istrinya Dia terma 
suk orang-orang yang tertinggal (dibi- 
nasakan)." 

33. Dan ketika para utusan Kami (para 
malaikat) datang kepada Lut, dia me 
rasa bersedih hati karena (kedatangan) 
mereka,' 324 dan (merasa) tidak mempu 
nyai kekuatan untuk melindungi mere¬ 
ka, dan mereka (para utusan) berkata, 
'Janganlah engkau takut dan jangan 
(pula) bersedih hati. Sesungguhnya 
Kami akan menyelamatkanmu dan 
pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu, 
dia termasuk orang-orang yang tinggal 
(dibinasakan)." 

34. Sesungguhnya Kami akan menu- 
runkan azab dari langit kepada pendu¬ 
duk kota ini karena mereka berbuat 
fasik. 

35. Dan sungguh, tentang itu telah Ka¬ 
mi tinggalkan suatu tanda yang nyata 625 
bagiorang orangyangmengerti 

36. Dan kepada penduduk Madyan, 
(Kami telah mengutus) saudara mereka 
Syu'aib, dia berkata, 'Wahai kaumku! 
Sembahlah Allah, harapkanlah (pahala) 
hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran 
di bumi berbuat kerusakan." 

37. Mereka mendustakannya (Syu'aib), 
maka mereka ditimpa gem pa yang dah- 
syat, lalu jadilah mereka mayat-mayat 
yang bergelimpangan di tempat-tem 
pat tinggal mereka, 

38. juga (ingatlah) kaum ‘Ad dan Sa- 
mud, sungguh telah nyata bagi kamu 
(kehancuran mereka) dari (puing-pu- 
ing) tempat tinggal mereka Setan telah 
menjadikan terasa indah bagi mereka 
perbuatan (buruk) mereka, sehingga 
menghalangi mereka dari jalan (Allah), 
sedangkan mereka adalah orang-orang 
yang berpandangan tajam, 


623 Kabar bahwa Nab' Ibrahim a s. akan 
mendapatputra. 

624 Nabi Lut a s. merasa bersedih hati akan 
kedatangan utusan-utusan Allah itu karena 
mereka berupa pemuda yang rupawan, 
sedangkan kaum Lut sangat menyukai 
pemuda pemuda yang rupawan untuk 
melakukan homoseksual Dan dia merasa 
tidak sanggup melindungi mereka bilamana 
ada gangguan dari kaumnya. 

625 . Bekas bekas reruntuhan kota Sodom 
negeri kaum Lut 


jjfl l W T- M 






o 




»> 


\j\, IS * > 4^ 


membina- sesungguh- mereka dengan kabar Ibrahim utusan datang dan tat- 

sakan nya kami berkata gembira Kami kaia 


1s> ©i 4—Jy^i (3-*i 


31 


orang-orang 
yang zalim 


adalah 


pendu- sesung- negeri 

duknya guhnya 


pendu¬ 

duk 


zgs % & % aj tfe dSi $ 


sungguh akan k a- di da- dengan lebih me- kami mereka Lut dida- sesung- (Ibrahim) 
mi selamatkan dia lamnya siapa ngetahui berkata * lamnya guhnya berkata 


DJy © 


0^ 

cxlf===» ajji^ii 

<- L 

% 


dan 

tatkala 32 

orang-orang 
yang tertinggal 

dari /ter¬ 
masuk 

adalah istrinya 

ia 

ke¬ 

cuali 

dan kelu- 
arganya 




lengan/ dengan dandiasem- dengan dia merasa 


kekuatan mereka pit/sesak mereka susah 


Lut 


utusan 

Kami 


datang 


Sz>\ja\ Sh lij. 






istrimu ke- dankeluarga/ menyelamat- sungguh kamu dan kamu jangan danmere- 
cuali pengikutmu kankamu kami bersedih jangan takut ka berkata 




"fe _, 




cfi 


[ >en- atas 
uduk 


menu- 

runkan 


sungguh 
Kami 33 


orang-orang dari/ 

yang tertinggal termasuk 


adalah 

ia 


/'i S\S Y' ’V' * tt /' i=f ■» -*, 1 


(mereka) ber¬ 
buat fasik 


adalah dengan langit 

mereka apa/sebab 


dari siksaan negeri 


(mereka) 
yang berakal 


Z Z r s * s' > 

i us -Xajj fry 


bagi yang suatu darinya Kami dan se- 

kaum nyata ayat/bukti tinggalkan sungguhnya 34 


XJA-Lpi ciL? 


U , X 


sem¬ 

bahlah 


hai ka- maka dia Syu‘aib 
umku berkata 


saudara 

mereka 


penduduk dan 

Madyan kepada 35 




w')'' . jr, ''■"'ti i 




alii 


orang-2 yang ber- muka di kalian melaku- dan akhir 
buat kerusakan bumi kankejahatan jangan 


hari 


dan ha- Allah 
rapkan 


© 


dalam 


maka jadilah 
mereka 


goncangan/ 

gempa 


lalu menim- 
pa mereka 


maka mereka 
mendustakannya 


36 


~\S>J IJsL_Cj 




* J 


telah 

nyata 


dan . dan 

sungguh Samud 


dan (ka¬ 
um) ‘Ad 37 




mayat-mayat 

bergelimpangan 


rumah-2 

mereka 




bagi / kepa- dan menjadikan 

da mereka memandang baik 


tempat ting¬ 
gal mereka 


oi p 




dari 


bagi 

kalian 


orang-orang yang dan adalah jalan dari lalu ia mengha- perbuatan 

38 berpandangan tajam mereka 


langi mereka 


mereka 


1campyngsonnah.org 











































































































29. AI-‘Ankabut 401 

39. dan (|uga) Qarun Fir'aun danHaman. 
Sungguh telah datang kepada mereka 
Musa dengan (membawa) keterangan- 
keterangan yang nyata Tetapi mereka 
berlaku sombong di bumi dan mereka 
orang orang yang tidak luput (dari azab 
Allah). 

40. Maka masing-masing (mereka itu) 
Kami azab karena dosa dosanya. di an 
tara mereka ada yang Kami timpakan 
kepadanya hujan batu kerikil, ada yang 
ditimpa suara keras yang mengguntur 
ada yang Kami benamkan ke dalam 
bumi dan ada pula yang Kami tengge- 
lamkan Allah sama sekali t dak hendak 
menzalimi mereka akan tetapi mereka- 
lah yang menzalimi diti mereka sendiri. 

41. Perumpamaan orang orang yang 
mengambil pelmdung selain Allah ada 
lah seperti laba laba yang membuat ru 
mah. Dan sesungguhnya rumah yang 
paling lemah lalah rumah laba laba 
sekiranya mereka mengetahui. 

42. Sungguh, Allah mengetahui apa 
saja yang mereka sembah selain Dia 
Dan Dia Mahaperkasa Mahabijaksana 

43. Dan perumpamaan perumpamaan 
in: Kami buat untuk manusia, dan tidak 
ada yang akan memahaminya kecuali 
mereka yang berilmu. 

44. Allah menciptakan langit dan bumi 
dengan haq,®“ Sungguh, pada yang 
demikian itu pasti terdapat tanda 
tanda (kebesaran Allah) bagi orang 
orang yang beriman. 

JUZ21 

45. Bacalah Kitab (Al Qur an) yang te 
lah diwahyukan kepadamu (Muhammad) 
dan laksanakanlah salat Sesungguhnya 
salat itu mencegah dan (perbuatan) keji 
dan mungkar Dan (ketahuilah) meng 
ingat Allah (salat) itu lebih besar(keuta- 
maannya dari ibadah yang lain). Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan 

i 


626 . AI :i ah menciptakan semua yang dise- 
butkan itu bukan dengan pe.cuma, mela n- 
kan dengan penuh hikmah 







































































402 29. AI-‘Ankabut 

46. Dan janganlab kamu berdebat de 
ngan Ahli Kitab, melainkan dengan cara 
yang baik, kecuali dengan orang orang 
yang zalim di antara mereka, 6 ” dan ka- 
takanlah, 'Kami telah beriman kepada 
(kitab-kitab) yang diturunkan kepada 
kami dan yang diturunkan kepadamu; 
Tuhan kami dan Tuhan kamu satu; dan 
hanya kepada-Nya kami berserah diri.' 

47. Dan demikianlah Kami turunkan Ki¬ 
tab (Al-Qur'an) kepadamu. Adapun 
orang-orang yang telah Kami berikan 
Kitab (Taurat dan Injil) mereka beriman 
kepadanya (Al-Qur’an), dan di antara 
mereka (orang-orang kafir Mekah) ada 
yang beriman kepadanya. Dan hanya 
orang orang kafir yang mengingkari 
ayat ayatKami. 

48. Dan engkau (Muhammad) tidak 
pernah membaca sesuatu kitab sebe- 
lum (A1 Qur’an) dan engkau tidak (per 
nah) menuhs suatu kitab dengan tangan 
kananmu; sekiranya (engkau pernah 
membaca dan menuhs), niscaya ragu 
orang-orang yang mengingkarinya. 

49. Sebenarnya, (Al Qur'an) itu adalah 
ayat ayat yang jelas di dalam dada 
orang orang yang berilmu. 628 Hanya 
orang-orang yang zalim yang menging¬ 
kari ayat-ayat Kami. 

50 Dan mereka (orang-orang kafir Me¬ 
kah) berkata, "Mengapa tidak diturun¬ 
kan mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" 
Katakanlah (Muhammad), "Mukjizat 
mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku 
hanya seorang pemberi peringatan 
yang jelas.' 

51-Apakah tidak cukup bagi mereka 
bahwa Kami telah menurunkan kepa¬ 
damu Kitab (Al-Qur’an) yang dibacakan 
kepada mereka? Sungguh, dalam (Al- 
Qur’an) itu terdapat rahmat yang besar 
dan pelajaran bagi orang-orang yang 
beriman 

52. Katakanlah (Muhammad), 'Cukup- 
lah Allah menjadi saksi antara aku dan 
kamu. Dia mengetahui apa yang di la- 
ngit dan di bumi. Dan orang yang per- 
caya kepada yang batil dan ingkar ke¬ 
pada Allah, mereka itulah orang-orang 
yang rugi." 


! 


627 Orang-orang yang setelah diberikan ke¬ 
padanya keterangan-keterangan dan penje- 
lasan penjelasan dengan cara yang paling baik 
mereka tetap membantah dan membang 
kang serta tetap menyatakan permusuhan 
628 . Ayat ayat Al-Qur'an itu terpelihara da¬ 
lam dada dengan dihapal oleh banyak kaum 
muslimin turun-temurun dan dipahami oleh 
mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang 
dapat mengubahnya 



kamp_ 'jngsannalhorg 

















































































































i (( n n yAJ 1 




{'/ 


jP <-\J~ <3*^ ’^jL? <0&^>3xZ-+ 4j 


& s jy ^ ^ s 


Ks <£ ss* 


S' * 


azab pasti datang ke- diten- waktu dan jika 
pada mereka tukan tidak 


dengan 

azab 


dan mereka minta dise- 
gerakan kepadamu 


t|p 4Uo ^jjUj 


/ »»S s S 


dengan mereka minta disege- mereka ti- dan tiba- dan sungguh akan 

azab rakan kepadamu 53 menyadari dak mereka tiba datang kepada mereka 



> > \ 

- A*3 

pi 

pH 



azab 

menutupi /me- 

pada 



liputi mereka 

hari 

54 


o 5 . 


t£ 


orang-orang 

kafir 


^ K* > , T, " -S , ^ 

^pr olj 


pasti 

meliputi 


Jahanam dan 
sungguh 


s/<C r ri’v . 

OjUjo U ‘jrJ- 5 0<^ piMj 2 ot 


kalian kalian apa rasa- dan (Allah) 
kerjakan adalah yang kanlah berkata 


kaki 

mereka 


bawah dan atas 

dari mereka 


dari tSg- 


o$Xs& ol 0^0 (* 


maka sem- maka hanya luas 

bahiah Aku kepada-Ku 


bumi- sesung- mereka orang-2 wahai hamba- 

Ku guhnya beriman yang hamba-Ku 55 


A. Ik 

© 



* a 

f 

& 


$ @ 

dan orang- 
orang yang 57 

kalian 

dikembalikan 

kepada 

Kami 

kemu¬ 

dian 

mati mera- 

sakan 

yang 

beijiwa 

tiap- 

tiap 56 


6> £&# rp 


> ^ ✓ 


»>s\ 


mengalir 

tempat surga dari/di sungguh Kami akan 

yang tinggi daiam tempatkan mereka 

kebajikan/ 

saleh 

dan mereka mereka 

beramal beriman 

V 

(sa) 

\ * 


Pi 0 


/ »' 

9 

ot 

orang-2 

yang 

58 

orang-orang 
yang beramal 

pahala/ senikmat/ di da- 
balasan sebaik-baik iamnya 

mereka 

kekal 

sungai- 

sutigai 

bawah¬ 

nya 

dari 


^ c? i^=t3 © QrC fi kjys> 


iamembawa/ tidak bina- dari dan berapa 
mengurus tang banyak 59 


mereka Tuhan dan atas/ mereka 

bertawakai mereka kepada bersabar 


’4j © 00. & 00 


dan 

jika 


Maha Me- Maha dan dan kepa- memberi reze- Allah reze- 

60 ngetahui Menderigar Dia da kalian ki kepadanya kinya 


ojllil <jU- a 


dan 

bulan 


matahari dan me- dan 

nunduk.kan bumi 


langit 


« its &j JE£ iK © JS ^ $0 


dari Dia ke¬ 
hendaki 

bagi 

siapa 

rezeki 

mela- Allah 
pangkan 

61 

mereka di- 
palingkan 

maka ba- Allah 
gaimana 

tentu mereka 
akan berkata 

*> 



ZSL ,1 
USS 

$i 

ii %\ 

> I'-' 

OjjL.jC' 

^ 

kalian bertanya 
kepada mereka 

dan 

jika 

62 

Maha Me- se- 
ngetahui suatu 

dengan 

segala 

Allah sung- 
guh 

bagi- dan Dia me- 
nya nyempitkan 

pada ham- 
ba-2-Nya 


Sm ^ J0j)t 1 \j3b iC 

langit 




matinya sesu- dari burnt dengan- lain meng- air 
dah nya hidupkan 


dari menu- siapa 
runkan yang 




© *9 0bjd===0 Jf 4# ju_>dl J5 ail 


I >*'?« d V, '*\A 


©@»i 


>! 

,li 


!: ■ <f 


-tt 

n 

1. 




mencip- siapa engkaubertanya 
takan yang kepada mereka 


fif 


[ c ' 


jit t” 5 . 


mereka me- tidak kebanyakan bahkan/ bagi segala kata- Allah tentu mereka 
63 mahami /berakal mereka tetapi Allah puji kan akan berkata 


kampungsannah.org 


29. AI-'Ankabut 403 

53. Dan mereka memmta kepadamu agar 
segera diturunkan azab Kalau bukan ka 
rena waktunya yang telah ditetapkan 629 
niscaya datang azab kepada mereka, dan 
(azab itu) pasti akan datang kepada me¬ 
reka dengan tiba tiba, sedang mereka 
tidak menyadarinya. 

54 Mereka meminta kepadamu agar se¬ 
gera diturunkan azab Dan sesungguh- 
nya neraka Jahanam itu pasti meliputi 
orang orang kafir, 

55 pada hari (ketika) azab menutup me¬ 
reka dari atas dan dan bawah kaki me¬ 
reka dan (Allah) berkata (kepada mere¬ 
ka) “Rasakanlah (balasan dari) apa yang 
telah kamu kerjakan!" 

56. Wahai hamba hamba Ku yang ber 
iman! Sungguh bumi Kuluas makasem- 
bahlahAku(saja) 

57. Setiap yang bernyawa akan mera 
sakan mati Kemudian hanya kepada 
Kami kamu dikembalikan. 

58. Dan orang orang yang benman dan 
mengerjakan kebajikan, sungguh mere¬ 
ka akan Kami tempatkan pada tempat- 
tempat yang tinggi (di daiam surga) 
yang mengalir di bawahnya sungai su- 
ngai mereka kekal di dalamnya Itulahse- 
baik baik balasan bagi orang yang ber 
buat kebajikan, 

59 (yaitu) orang orang yang bersabar 
dan bertawakai kepada Tuhannya 

60 Dan berapa banyak makhlukberge 
rak yang bernyawa yang tidak (dapat) 
membawa (mengurus) rezekinya sen 
diri Allahlah yang memberi rezeki ke¬ 
padanya dan kepadamu Dia Maha Men 
dengar Maha Mengetahui. 

61 Dan jika engkau bertanya kepada 
mereka 'Siapakah yang menciptakan la 
ngit dan bumi dan menundukkan mate 
han dan bulan?' Pasti mereka akan men 
jawab Allah." Maka mengapa mereka 
bisa dipaimgkan (dari kebenaran) 

62. Allah melapangkan rezeki bagi 
orang yang Dia kehendaki di antara ham 
ba hamba Nya dan Dia (pula) yang 
membatasi bag nya. Sungguh Allah Ma 
ha Mengetahui segala sesuatu 
63 Dan jika kamu bertanya kepada me 
reka 'Siapakah yang menurunkan air 
dar langit lalu dengan (air) itu d hidup 
kannya bums yang sudah mati? 1 ' Pasti me¬ 
reka akan menjawab Allah. Katakan- 
lah Segala puji bagi Allah,' tetapi keba 
nyakan mereka tidak mengerti 

629 Ditetapkan azab tu pada ha i pemba 
lasan diakhirat. 

630 Dengan memurn kan ketaatan semata- 
mata 1 epada Allah. 

63 J Mendustakan kenabian Nabi Muham¬ 
mad saw 

632. Romawi Timur yang berpusat di Kons 
tantinope. 

633 Terdekat ke negeri Arab yaitu Su lah dan 
Palestine sewaktu menjadi jajahan kerajaan 
Romaw' Timur 

634 Bangsa Romawi (pada saat ayat ni di 
turunkan) adalah suatu bangsa yang beraga- 
ma Nasrani yang memiliki Kitab Suci sedang 
bangsa Pers a adalah beragama Wlajus: me 
nyembah ap ; dan berhala imusyrik Kedua 
bangsa itu berperang Ketika tersiarberita ke- 
kalahan bangsa Romawi oleh bangsa Persia, 
maka kaum musyrikMekah menyambutnya 





































































































404 30. Ar-Rum 

64 Dan kehidupan dunia ini hanya senda 
gurau dan permainan Dan sesungguh- 
nya negeri akhirat itulah kehidupan yang 
sebenarnya, sekiranya mereka menge- 
tahui. 

65. Maka apabila mereka naik kapal, 
mereka berdoa kepada Allah dengan 
penuh rasa pengabdian (ikhlas) kepa 
da Nya,“° tetapi ketika Allah menyela- 
matkan mereka sampai ke darat malah 
mereka (kembali) mempersekutukan 
(Allah), 

66 biarlah mereka mengingkari mkmat 
yangtelah Kami berikan kepada mereka 
dan silakan mereka (hidup) bersenang 
senang (dalam kekafiran) Maka kelak 
mereka akan mengetahui (akibat per- 
buatannya), 

67 Tidakkah mereka memperhatikan, 
bahwa Kami telah menjadikan (negeri 
mereka) tanah suci yang aman, padahal 
manusia di sekitarnya saling merampok 
Mengapa (setelah nyata kebenaran) me¬ 
reka masih percaya kepada yang batil 
dan ingkar kepada nikmat Allah? 

68. Dan siapakah yang lebih zalim dari- 
pada orang yang mengada-adakan 
kebohongan kepada Allah atau orang 
yang mendustakan yang hak 6 ” ketika 
(yang hak) itu datang kepadanya? Bu- 
kankah dalam neraka jahanam ada tern 
pat bagi orang-orang kafir? 

69. Dan orang orang yang berjihad un- 
tuk(mencari keridaan) Kami Kami akan 
tunjukkan kepada mereka jalan-jalan 
Kami Dan sungguh, Allah beserta orang- 
orang yang berbuat baik. 

,'fi iztfX v; ;q 

§ B i AR-RUM 

Surah ke - 30 

6Q ayat Makkiyyah 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 
1 AlifLamMim. 

2. Bangsa Romawi telah dikalahkan, 632 

3. di negeri yang terdekat dan mereka 
setelah kekalahannya itu akan menang, 634 

4. dalam beberapa tahun (lagi). 63! Bagi 
Allahlah urusan sebelum dan setelah (me¬ 
reka menang) Dan pada hari (kemenang 
an bangsa Romawi) itu bergembralah 
orang orang yang benman, 

5. karena pertolongan Allah. Dia meno- 
long siapa yang Dia kehendaki. Dia 
Mahaperkasa Maha Penyayang 


dengan penuh gembira karena berpihak ke¬ 
pada orang musyrikm Persia. Sedang kaum 
muslimin berduka cita karenanya. Kemudian 
turunlah ayat ini dan ayat yang berikutnya 
menerangkan bahwa bangsa Romawi sete¬ 
lah kalah itu akan menang dalam masa bebe¬ 
rapa tahun saja. Hal itu benar-benar terjadi. 
Beberapa tahun setelah itu, menanglah bang¬ 
sa Romawi dan kalah la h bangsa Persia. De¬ 
ngan kejadian yang demikian nyatalah kebe¬ 
naran Nabi Muhammad saw. sebagai nabi 
dan rasul dan kebenaran Al-Qur’an sebagai 
firman Allah. 

635. Antara tiga sampai sembilan tahun. 
Waktu antara kekaiahan bangsa Romawi 
(tahun 614-615 M) dengan kemenangannya 
(tahun 622 M) ialah kira-kira tujuh tahun. 



VpJ\ ji5)i dSiS % Vi 25)1 i^ji Cj 


akhirat rumali/ dan sesung- dan main- senda ke- dunia kehidupan ini dan 
kampung guhnya main gurau cuali tidaklah 


cj Ji 

ii dalam/ mereka maka mereka me- adalah jika kehidupan sunggul 

di atas naik apabila 64 ngetahui mereka ia 

li! jdi Ji 2S 5 4i!i 5) &*£ ii £2 #J| 


tiba- darat 
tiba 

sam- Dia menyela- maka 

pai matkan mereka tatkala 

ketaatan' 

agama 

kepada- 

Nya 


& ^ V . . s' 

TL 





maka dan sehingga*me- Kami telah berikan dengan sehingga mere- mereka mere- 

kelak reka bersenang-2 kepada mereka apa ka mengingkari 65 menyekutukan ka 


J&Zj iyi & & pj\ 

dan saling 
rampok 

itar 
eka 

dan sia¬ 
pakah 

□ 


fnl 




> r-1 


1 X 

mereka kafir/ Allah dan dengan mereka apakah maka de- sekitar dari/ manusia 

ingkar nikraat beriman ngan yang batil mereka di 




^Us>l qAj 


dengan dia men- atau kednstaan Allah atas/ mengada- daripada lebih dan sia- 
hak dustakan terhadap adakan orang yang zalim pakah 67 


© 


fl' S’" "-It 




dan orang- bagi orang-orang tempat neraka da- bukan- ia datang tatkala 

orang yang 68 kafir tinggal Jahanam lam kah kepadanya 

: 




orang-2 yang benar-2 Allah dan jalan-2 sungguh Kami akan dalam mereka 
69 berbuat baik beserta sungguh Kami menunjukkan mereka Kami beijuang 



vmw* 





sesu- dari dan bum1/ dekat di bangsa telah di- AlifLam 

dah mereka negeri 2 Romawi kalahkan 1 Mlm 

> 'sji % »- 


^ pj uJ a © 

dekat di 

&> a 


531 


urusan bagi 
Allah 


tahun 


be- dalam 
berapa 3 


mereka akan 
mengalahkan 


kekaiahan 

mereka 


*>t. >/ -y- .» " 

—%' Cy%3 ot 




dan pa¬ 
da hari 


sesudah dan sebelum (dari) 
(dari) 




Penyayang 


EH 

9 S* 

> 

** 


Dia ke 

siapa 

Dia me- 

Allah 

dengan per- 

hendaki 

yang 

nolong 


tolongan 



umpungsann 









































































































lcampungsunnQn.org 


30. Ar-Rum 405 

£ H^H 

6 . (Itulah) janji Allah Allah tidak akan 
menyalahi janji Nya tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui. 

7 Mereka mengetahui yang lahir (tarn 
pak) dari kehtdupan dunia; sedangkan 
terhadap (kehidupan) akhirat mereka 

lalai. 

8. Dan mengapa mereka tidak memikir- 
kan tentang (kejadian) diri mereka? Allah 
tidak menciptakan langit dan bumi dan 
apa yang ada di antara keduanya me- 
lainkan dengan (tujuan) yang benar dan 
dalam waktu yang ditentukan Dan se 
sungguhnya banyak di antara manusia 
benar benar mengingkari pertemuan 
dengan Tuhannya 

9. Dan tidakkah mereka bepergian di bu 
mi lalu melihat bagaimana kesudahari 
orang orang sebelum mereka (yang 
mendustakan rasui)? Orang orang itu 
lebih kuat dari mereka (sendiri) dan me¬ 
reka telah mengolah bumi (tanah) serta 
memakmurkannya melebihi apa yang 
telah mereka makmurkan Dan telah da- 
tang kepada mereka rasui- rasui mereka 
dengan membawa bukti bukti yang 
jelas Maka Allah sama sekali tidak ber 
laku zalim kepada mereka tetapi me 
rekalah yang berlaku zalim kepada diri 
mereka sendiri. 

10 Kemudian azab yang lebih buruk 
adalah kesudahan bagi orang orang 
yang mengerjakan kejahatan Karena me¬ 
reka mendustakan ayat ayat Allah dan 
mereka selalu memperolok oiokkannya 

11. Allah yang memulai penciptaan 
(makhluk), kemudian mengulanginya 
kembah; kemudian kepada Nya kamu 
dikembalikan 

12 Dan pada hari (ketika) terjadi kiamat, 
orang orang yang berdosa (kaum musy 
rik) terdiam berputus asa 

13. Dan tidak mungkin ada pemberisya 
faat (pertolongan) bagi mereka dan ber 
hala berhala mereka sedangkan mereka 
mengingkari berhala berhala mereka 

itu. 636 

14 Dan pada hari (ketika) terjadi kiamat 
pada hari itu manusia terpecah pecah 
(dalam kelompok) 

15 Maka adapun orang orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan 
maka mereka di dalam taman (surga) 
bergembira 


636 Menurut sebagian mufasir ayat ini diar- 

tikan, ". bahkan mereka menjad kafir. 

adalah disebabkan be; hala berhala “ 






























































































406 30. Ar-Rum 

16. Dan adapun orang-orang yang kafir 
dan mendustakan ayat-ayat Kami serta 
(mendustakan) pertemuan hari akhirat 
maka mereka tetap berada di dalam azab 
(neraka). 

17. Maka bertasbihlah kepada Allah 
pada petang hari dan pada pagi hari 
(waktu subuh), 

18. dan segala puji bagi-Nya baikdi la- 
ngit, di bumi, pada malam hari dan pada 
waktu zuhur (tengah hari), 637 

19. Dia mengeluarkan yang hidup dari 
yang mati dan mengeluarkan yang mati 
dari yang hidup dan menghidupkan bu¬ 
mi setelah mati (kering). Dan seperti itu 
lah kamu akan dikeiuarkan (dari kubur). 

20. Dan di antara tanda tanda (kebesar- 
an)-Nya ialah Dia menciptakan kamu da¬ 
ri tanah, kemudian tiba tiba kamu (men 
jadi) manusiayang berkembang biak 

21. Dan di antara tanda tanda (kebesar- 
an)-Nya ialah Dia menciptakan pasang 
an-pasangan untukmu dari jenismu 
sendiri, agar kamu cenderung dan me- 
rasa tenteram kepadanya, dan Dia men- 
jadikan di antaramu rasa kasih dan sa- 
yang. Sungguh, pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda (ke- 
besaran Allah) bagi kaum yang berpikir. 

22. Dan di antara tanda-tanda (kebesar- 
an)-Nya ialah penciptaan langit dan 
bumi, perbedaan bahasamu, dan warna 
kulitmu Sungguh pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda tanda 
bagi orang-orang yang mengetahui. 

23 Dan di antara tanda-tanda (kebesa- 
ran)-Nya ialah tidurmu pada waktu ma 
lam dan siang hari dan usahamu men- 
cari sebagian dari karuma-Nya. Sung¬ 
guh, pada yang demikian itu benar 
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum 
yang mendengarkan. 

24. Dan di antara tanda tanda (kebesar- 
an)-Nya, Dia memperlihatkan kilat ke- 
padamu untuk (menimbulkan) ketakut- 
an dan harapan, dan Dia menurunkan 
air (hujan) dari langit lalu dengan air itu 
dihidupkan-Nya bumi setelah mati 
(kering). Sungguh, pada yang demikian 
itu be-nar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi ka-um yang mengerti. 


i 

i 


637. Maksud bertasbih dalam ayat 17 ialah 
salat Ayat 17 dan 18 menerangkan tentang 
waktu salat yang lima 


m 

M r- 

w \ 1 

*Sr 


if' 




i® 

'■m 

A, ~s 

\ Uj 3 b3>L_> 

!k l 

maka me- 

hari 

dan per- dengan ayat- 


reka itu 

akhirat 

temuan ayat Kami 


I 


dan mcrcka mereka 

mendustakan kafir 


orang-2 dan 
yang adapun 


*> 


kalian pada 
petang hari 


Cj\>- 

sewaktu Allah 


dan 

di bumi 


3 

langit di 


s' \ »>< 

© 


maka 

Mahasuci 

16 

mereka di- 
hadapkan 

siksaan 

da¬ 

lam 

iUJi 


(w) 


oyj 

segala 

puji 

dan bagi- 
Nya 

17 * 

kalianpada 
pagi hari 

dan 

sewaktu 


ly*k) w 


11 Lcj 


dan Dia me¬ 
ngeluarkan 


yang 

mati 


•dan 


yang Dia me- 
hidup ngeluarkan 


18 


kalian di- 
waktu Zuhur 


dan pada waktu 
sewaktu Isya 




kalian dike¬ 
iuarkan 

dan seperti 
demikian 

matinya 

sesu- 

dah 

bumi 

dan Dia 
hidupkan 

yang 

hidup 

dari 

yang 

mati 



r> 

£ 



b\ 

\ s •* 

» s 





b*<3 

© 

manu- kalian 
sia 

tiba- kemu- 
tiba dian 

tanah 

dari 

Dia mencip¬ 
takan kalian 

bahwa 

ayat- 

ayat-Nya 

dan di 
antara 

19 


ss .. i > - ^ 

dirimu/jenis dan untuk Dia men- bah- ayat- dan 
kalian sendiri_ kalian eiptakan wa ayat-Nya di antara 20 


kalian bertcbaran/ 
berkembang biak 


•* tft %» «*• * 9 's' *1 \ *\\ i 

dan rasa rasa di antara dan Dia kepa- agar kalian teme- pasangan- 

sayang kasih kalian menjadikan danya rani / cenderung pasangan 




^ x&fc, ^ fib's " ' ' s' \ s 


penciptaan ayat-ayat- dan di 

Nya antara 21 


mereka 

berpikir 


bagi benar-benar yang pa- sesung- 

kalian tanda-tanda demikian da guhnya 


di <^====&^\ dfbH\j Ojllil 


sesung- dan wama 
guhnya (kulit) kalian 


bahasa 

kalian 


dan per¬ 
bedaan 


dan 

bumi 


langit 


A 

-pii: 

A^\ 

» s 



^ - 

3 

pada waktu 
malam 

tidur 

kalian 

ayat-ayat- 

Nya 

dan di 
antara 

22 

bagi orang-orang 
yang mengetahui 

benar-benar 

tanda-tanda 

yang pada 

demikian 


g 


karunia- 

Nya 

li 



benar-benar 

tanda-tanda 

demilan 

pada 

sesung- 

guhnya 

dari/ 

sebagian 

dan usaha 
pencarian kalian 

dan 

siang hari 


kilat 



Dia memperlihat¬ 
kan pada kalian 




ayat- 

ayat-Nya 


dandi 

antara 


(m 

23 


mereka men¬ 
dengarkan 


bagi 

kaum 






bumi 


dengan- maka Dia air 
nya hidupkan 


langit 


dari dan Dia dan 

menurunkan harapan 


rasa 

takut 




- > \ ' s' I 

3 


mereka memper- 
gunakan akal 


bagi benar-benar demikian pada sesung- matinya sesu- 
kaum (terdapat) yang guhnya dah 

tanda-tanda 



























































































P5R5I**I.« 

^- —-JS - .------/ ~ -o -pa 


U 


im ** i II, 5 'nM'' /P^tt »T - \ I - x M 

pjL-CJ b], v/“ > O^^li <^U- I jI £jJD q\ *C_j| ^yaj I ! 


Dia memang- apa- kemu- dengan pe- 


dan 


iangit berdiri bah- ayat- 


dan 




_ I ' <\\ 

* ^ 

O' 4 

('s 

4j Csp 


0 rsj. 

^ T 

✓ * 

<35 

& 

Iangit di 

siapa 

dan mi- 

kalian 

kalian apa- 

bumi 

dari 

pang- 


hk-Nya 25 

keluar 

biia 



gilan 


w 

s 


X'V' 


Z'/J f-s s » *. 


' >> | - 
QylXSi 

| & . <h' 

penciptaan 

maknluk 

Dia yang dan 

memulai Dia 

26 

patuh ; kepada- 

tunduk Nya 

semua 

dan 

bumi 


j JS3' 

% 

& Ss > s*' sf- s 

> "A 

Oj^jC jsJ> 

** ✓*** 

Iangit 

di Mahatinggi perumpamaan dan bagi 
(sifat-sifat) Nya 

atas-Nya/ lebih 

bagi-Nya mudah 

dan 
hal itu 

Diamengem- kemu- 
balikannya dian 


fi 


5W; 

S& 1 

tj)' 


..—. r\:«-. Mnlioliiial*aanQ ft/falionPrl'aeo ,1,,.-. A ,,- 


dari perum- ’untuk Dia Mahabijaksana Mahaperkasa dan 

pamaan kalian membuat 27 Dia 


dan 

bumi 


K 


q, g j^oCst d £ j&3 ji "flCjSi ® 


da- 

lam 


sekutu- 

sekutu 


dari tanganka- memiliki apa dari bagi apa- din kalian 
nan kalian yang kalian kah sendiri 







sama di daiam- maka Kami telah rezeki- apa l @ i1 
nya kalian kankepadakalian (rezeki) ! ' 


1 


,£pii*e J-ypa< <iALAi====» 

ayat- Kami seperti de- diri kalian 

jelaskan mikianlah 


mereka memper- bagi 

gunakan akal kaum 


ayat 


sendiri 


4-H. i-d jy u i | l}2k £-5' Jj 


% 

-•£ I 


member! maka si- dmu pe- dengan ti- hawa naf 
peturyuk apakali ngetahuan dak tanpa su mereka 


mereka orang-orang meng- bahkan/ r iB8P 

zalim yang ikufi tetapi 


.’"'ll z ^ » !• »U, »>t j>i> I ? "f ♦ ''' 

y&fl {J-j-yaLi ^y> rink Uj 4Ji! <y» 


M. 

isl 


kepada wajahmu makate- seorang dari bagi dan Allah di- orang , M|Lj 

(agama) ~ gakkan 29 penolong mereka tidaklah sesatkan '%<% • 


is" ^ r ^ — ^~S ^ ^ 4 4ft* ^ «— Jpr 


bagi perubahan tidak atas- 
ciptaan ada nya 


manusia mencip- yang Allah fitrah/ 

takan ciptaan 


jJ===>\ \j 


lurus 

& > 


manusia kebanyakan 

'* -< \\ I 

2J 1 1 

salat 


akan 

tetapi 


yang 

lurus 


agama 


demikian Allah 
itu 


>>' 


AJjj, 


dan 

dirikan 


dan bertakwa- kepada- kembali 
lah kepada-Nya Nya bertobat 


© q|U-*j V 

mereka me- tidak 
30 ngetahui 






rang-orang yanj 
menyekutukan 


% 


mereka me- orang- dari 
mecah-belah orang yang 31 


orang- dan orang-orang yang dari /ter- kalian danja- 

ituk: 


masuk 


, r - " \ s f » y 

Oyzfi W Jo h| d ^ p j 




>, ✓ 


adalah nganlah 1 


32 


mereka 

bangga 


di sisi dengan golongan tiap- beberapa 
mereka apa yang tiap golongan 


dan ada¬ 
lah mereka 


agama 

mereka 








30. Ar-Rum 407 

25. Dan di antara tanda tanda (kebesar 
an) Nya ialah berdirinya Iangit dan 
bumi dengan kehendak Nya Kemudian 
apabila Dia memanggi! kamu sekali 
panggil dari bumi, seketika itu kamu 
keluar(darikubur). 

26. Dan milik-Nya apa yang di Iangit 
dan di bumi Semuanya hanya kepada- 
Nya tunduk. 

27 Dan Dialah yang memulai pen- 
ciptaan, kemudian menguianginya 
kembali, dan itu lebih mudah bagi Nya. 
Dia memiliki sifat Yang Mahatinggi di 
Iangit dan di bumi. Dan Dialah Yang 
Mahaperkasa Mahabijaksana. 

28 Dia membuat perumpamaan bagi- 
mu dari dirimu sendiri. Apakah (kamu 
rela jika) ada di antara hamba sahaya 
yang kamu miliki, menjadi sekutu bagi 
mu daiam (memiliki) rezeki yang telah 
Kami berikan kepadamu, sehingga kamu 
menjadi setara dengan mereka daiam 
hat ini, lalu kamu takut kepada mereka 
sebagaimana kamu takut kepada sesa 
mamu. 638 Demikianlah Kami jelaskan 
ayat ayat itu bagi kaum yang mengerti. 

29. Tetapi orang-orang yang zalim, 
mengikuti keinginannya tanpa ilmu 
penge tahuan; maka siapakah yang 
dapat memberi petunjuk kepada orang 
yang telah disesatkan Allah Dan tidak 
ada seorang penolong pun bagi mereka, 

30 Maka hadapkanlah wajahmu de¬ 
ngan lurus kepada agama (Islam); (se- 
suai) fitrah Allah disebabkan Dia telah 
menciptakan manusia menurut (fitrah) 
itu. GM Tidak ada perubahan pada cipta¬ 
an Allah. (Itulah) agama yang lurus, te 
tap! kebanyakan manusia tidak menge- 
tahui, 

31. dengan kembali bertobat kepada- 
Nya dan bertakwalah kepada Nya serta 
laksanakanlah salat dan janganlah ka¬ 
mu termasuk orang-orang yang mem- 
persekutukan Allah 

32. yaitu orang orang yang memecah 
belah agama mereka" 3 dan mereka men¬ 
jadi beberapa golongan Setiap goiong 
an merasa bangga dengan apa yang 
ada pada golongan mereka 


638 Perumpamaan tersebut menggambar 
kan bahwa tidak pantas ada persekutuan dan 
unsur-unsur yang tidak setara, misalnya an 
tara hamba sahaya dengan pemiliknya Apa 
iagi antara makhluk dengan Allah, tentu lebih 
tidak pantas Iagi 

639 Fitrah Allah maksudnya ciptaan Allah. 
Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri 
beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada 
manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu 
tidaklah wajar. 

640. Meninggaikan agama tauhid dan me- 
nganut berbaga; kepercayaan menurut ke- 
inginan mereka. 























































































408 30. Ar-Rum 

33 Dan apabila manusia ditimpa oleh 
suatu bahaya mereka menyeru Tuhan- 
nya dengan kembali (bertobat) kepada 
Nya, kemudian apabila Dia memberikan 
sedikit rahmat-Nya'"' kepada mereka 
tiba tiba sebagian mereka memperse- 
kutukan Allah, 

34. biarkan mereka mengingkan rahmat 
yang telah Kami berikan. Dan bersenang 
senanglah kamu, maka kelak kamu akan 
mengetahui (akibat perbuatanmu) 

35. Atau pernahkah Kami menurunkan 
kepada mereka keterangan, yang men- 
jelaskan (membenarkan) apa yang (se- 
lalu) mereka persekutukan dengan Tu¬ 
ba n? 

36. Dan apabila Kami berikan sesuatu 
rahmat kepada manusia, mscaya mereka 
gembira dengan (rahmat) itu Tetapi apa¬ 
bila mereka ditimpa sesuatu musibah 
(bahaya) karena kesalahan mereka sen 
diri, seketika itu mereka berputus asa. 

37 Dan tidakkah mereka memperhati 
kan bahwa Allah yang melapangkan re- 
zeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan 
Dia (pula) yang membatasi (bagi siapa 
yang Dia kehendaki). Sungguh pada 
yang demikian itu benar-benarterdapat 
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 
kaum yang beriman. 

38 Maka berikanlah haknya kepada ke- 
rabat dekat, juga kepada orang miskin 
dan orang orang yang dalam perjalan- 
an. Itulah yang lebih baik bagi orang 
orang yang mencari keridaan Allah Dan 
mereka itulah orang orang yang ber 
untung 

39. Dan sesuatu riba (tambahan) yang 
kamu berikan agar harta manusia ber- 
tambah maka tidak bertambah dalam 
pandangan Allah Dan apa yang kamu 
berikan berupa zakat yang kamu mak- 
sudkan untuk memperoleh keridaan 
Allah, maka itulah orang orang yang 
melipatgandakan (pahalanya), 

40 Allah yang menciptakan kamu, ke¬ 
mudian memberimu rezeki, lalu mema- 
tikanmu, kemudian menghidupkanmu 
(kembali) Adakah di antara mereka yang 
kamu sekutukan dengan Allah itu yang 
dapat berbuat sesuatu yang demikian 
itu? Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari 
apa yang mereka persekutukan 

41. Telah tampak kerusakan di darat dan 
di taut disebabkan karena perbuatan ta- 
ngan manusia; Allah menghendaki agar 
mereka merasakan sebagian dari (akibat) 
perbuatan mereka agar mereka kembali 
(kejalanyang benar). 


641. Yang dimaksud dengan rahmat" di sini 
lalah lepas dan bahaya itu. 






JLjjfii lit aJ\ 3uo p A 


.Qi 


si 1 

Ai 


iP- 
1 © 


Dia merasakan apa- kemu- kepada- 
kepada mereka biia dian Nya 


kembali 

bertobat 


Tuhan mereka ba- 
mereka menyem haya 


manusia 


menimpa dan 
apabila 


t L lijiso 

dengan karena mereka 
apa yang mengingkari 








33 


mereka dengan Tu- dari segolongan/ apabila/ 

menyekutukan han mereka mereka sebagian tiba~2 


// S&S ^ ^ 


rah- dari- 

mat Nya 

s■ £ *. i.~ I 


A K. 

-}» 


atas 

mereka 


Kami me- atau~ 
nurunkan kah 


34 


kalian akan 
mengetahui 


maka 

kelak 


roaka ber- 
senang-2-lah 


Kami telah beri¬ 
kan pada mereka 


m 0 'SA * c, ysz % di£ 

Kami dan - mereka dengan- adalah dengan berbicara/ lalu kekuasaan/ 

JHH* i rasakan apabila 35 menyekutukan Nya mereka apa yang mengatakan ia keterangan 

M 1 f' ,*> < t'*' "t-r, 


tangan-2 

mereka 


Dia ke- bagi 
hendaki siapa 


menger- dengan 
jakan apa yang 


keja- 

hatan 


menimpa 

mereka 


dan dengan- 
jika nya 


mereka 

gembira 


suatu 

rahmat 


rezeki 




mela- Allah bah- 
pangkan wa 


hs. 

p 

©1 

'.A'X 

OjJoIjSj 


ft 

mereka 

perhatikan 

dan apa- 
kah tidak 

36 

mereka ber¬ 
putus asa 

me¬ 

reka 

tiba- 

tiba 

so 


''l 

s 




2 c4»v hi 


kerabat yang 
terdekat 


maka be¬ 
rikanlah 


37 


mereka 

beriman 


s.) 


bagi 

kaum 


benar-2 

tanda-2 


yang pa- sung- dan Dia me- 
demikian da guh nyempitkan 


'it'. '*i' 

QiAi j. <1efepl Cyb 


mereka 

menghendaki 


bagi orang- 
orang yang 


lebih demi- 
baik kian itu 


dalam dan orang 
perjalanan yang terlantar 


dan orang- 
orang miskin 


i" ( t' 

haknya 


Qj oi © OpciiJ' AJil 

riba dari kalian dan apa orang-orang me- dan me- Allah wajah/ 

berikan yang 38 yang beruntung reka reka itu keridhaan 


«h?. 


\£> y& o&\ Ji?i 5 Sil 

zakat dari kalian dan apa Allah pada iame- maka manusia harta pada untuk 

berikan yang sisi nambah tidak menambah 


e \ 




Ai' (^J oyiA^adi pJb cfXJjjb Aii A®-2 

yang Allah orang-orang yang me- maka me- Allah wajah/ kalian 

39 melipatgandakan reka reka itu keridhaan menghendaki 


/ > » 







dari adakah Dia menghi- kemu- 
dupkan kalian dian 


•> "A SS'" 


Dia memati- kemu- Dia memberi kemu- meneipta- 

kan kalian dian rezeki kalian dian kan kalian 




dan Maliasuci Dia sesuatu dari yang de- dari mem- 
Mahatinggi mikian itu buat 


orang sekutu se- 

yang kutu kalian 


p ill a i(2I\ pi © SA 

i perbuatan dengan dan darat di kerusakan telah mereka per- dari 

jP - apa yang laut tampak 40 sekutukan apa 




^1 I AX) 

M : " - - - 

41 


mereka agar mereka yang seba- untuk Dia merasa- manusia tangan- 

kembali mereka perbuat gian kan pada mereka tangan 





































































































!pf 


J5 bt dij' 6^ JE d 0 ^ 4 &a-? J® 


sebelum/ dari orang-2 akibat adalah bagai- maka per- 
dahulu yang mana hatikanlah 


muka 

bumi 


di berjaian- kata- 
lah kalian katilah 




/ -> >X 

* £ 2. * ♦ W ~ 


C£ 

dari 


yang 

lums 


kepada 

agama 


wajah 

kamu 


maka ha- 
dapkan 42 


orang-2 yang 
menyekutukan 


kebanyakan 

mereka 


o c 

adalah 


P 

B 


£r* Kp 6jP-W 2J ^ ^ ^ j*ji <J& o' <i-c® 


barang 
siapa 43 


mereka ter- 
pisah-pisah 


pada Allah dari bagi- meno- tidak suatu akan bah- sebe- 
hari itu nya iak dapat haii datang wa lum 


^ ^ i* 5 -r ' >" "y 

Ojl~X ^ -oJ WLyi? < Jur' (V O fiyO ^O-S 

mereka me- maka untuk di- kebajikan/ bera- dan barang kekafir- maka kafir 
44 nyiapkan ri mereka sendiri saleh mal siapa annya atasnya 


I i -) 

m 

•ivvv^f 

M 

!|£g 

3. - A 


>> ^ \ 1 . > ^ ^ ex’ s ~ * =>x, 

ail, 3^ q* c^L,J\ ^ 06 -^' 


& ® , * x 


> x'-' ’ 


aSs, 


r PI 

* .*» 


Dia me- ti- sungguh karunia- dari 

nynkai dak Dia Nya 


kebajikan/ 

shaleh 


dan mereka mereka orang-2 karena Dia akan 
beramal beriman yang member! balasan 


£^2' ckl o' ~^Aj\ lytJi (J) 0^5^' 


Bl 




dan untuk mera- pembawa 
sakan pada kalian berita gembira 


angin Diamengi- bah- ayat- dandi 

rimkan wa ayat-Nya antara 45 


orang-orang 
yang kafir 


m 

1 t.f 


j&h A-** bt 5 ^ 4 ? iAi b.J^b 1 H 


dan agar karunia- dari dansupaya dengan pe- perahu 
kalian Nya kalian mencari rintah-Nya 


dan supaya 
berlayar 


rahmat- dari 
Nya 


iSS 

k-i* 

# 


pg bl ybf> It vC>3 ^ 4 ? © bj$3 






maka (Rasul) da- ’kaum ke- para sebelum dari Kami telah dan kalian 

tang pada mereka mereka pada rasul kamu mengutus ;ungguh 46 bersyukur 


m 

i «V‘:M 


ilSI 




V bxlo llsl btrA <y 




perto- atas berhak/ber- dan 

longan Kami kewajiban adalah 


mereka orang-2 dari lain Kami dengan 

berdosa yang menyiksa keteiangan-2 1 1 3 


( 

Cd 

> *' 
333 


j-5 

ls'$\ @ 


lalu memben¬ 
tangkannya 

awan 

lalu 

menghalau 

angin 

mengi¬ 

rimkan 

yang 

Allah 

47 

orang-orang 
yang beriman 

& 

x »/ » 




JLili j 

dari keluar 

hujan 

maka ka¬ 
mu lihat 

gumpalan- 

gumpalan 

dan Dia men- 
jadikannya 

Dia ke¬ 
hendaki 

bagaimana/ 

menurut 

langit di 




l« 


»> ^ A)-rs '\ \ T- 1 - I v 

bj, »jU <3^ ^ ^ b> 

mere- tiba- hamba- dari- Dia ke- siapa dengan- metige- maka celah 


mereka 


bergembira ka tib# hamba-Nya pada hendaki yang nya nai apabila celahnya il^g^ 

c , ' _ -r-' »•- •«' > 

I ( » **>» >3>l I ».n ^ I I ** _ i — 


gi & Jjs 51 JJ lyfef oij © 


W 


betiar-benar sebe- dari atas diturun- bah- sebe- dari adalah dan 

berputus asa lumnya mereka kan wa lum 


■lr: 


mereka sungguh 48 frg 

- i , 


X OS S f 


> \ 


A-*/ ^ JL »' 




Mi 


sesu- 

dah 


bumi 


Dia meng- bagaimana Allah rahmat bekas- ke- maka per 
hidupkan 


m 


bekas pada hatikanlah 49 


i 


© ii-M ^ Jp y*J di 


Mahakuasa sesuatu se- atas dan orang benar-2 yang sesung- niati- 

50 gala Dia mati menghidupkan demikian guhnya nya 




] W 



’-P& 


x/mp&ngsannahJdrg 


30. Ar-Rum 



42. Katakaniah (Muhammad), “Beper- 
gianlah di bumi lalu lihatiah bagaimana 
kesudahan orang-orang dahulu. Keba¬ 
nyakan dari mereka adalah orang-orang 
yang mempersekutukan (Allah).’ 1 

43. Oleh karena itu, hadapkanlah wajah- 
mu kepada agama yang lurus (Islam) se¬ 
belum datang dari Allah suatu hari (kia- 
mat) yang tidak dapat ditolak, pada hari 
itu mereka terpisah pisah. 642 

44 Barang siapa kafir maka dia sendiri- 
lah yang menanggung (akibat) keka- 
firannya itu, dan barang siapa menger- 
jakan kebajikan maka mereka menyiap 
kan untuk diri mereka sendiri (tempat 
yang menyenangkan), 

45. agar Allah memberi balasan (pahala) 
kepada orang orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan dari karunia Nya 
Sungguh, Dia tidak menyukai orang 
orang yang ingkar (kafir). 

46. Dan di antara tanda tanda (kebesar- 
an)-Nya adalah bahwa Dia mengirim 
kan angin sebagai pembawa berita gem¬ 
bira 643 dan agar kamu merasakan seba- 
gian dari rahmat-Nya dan agar kapal 
dapat berlayar dengan perintah Nya dan 
(juga) agar kamu dapat mencari sebagi- 
an dari karunia-Nya, dan agar kamu ber- 
syukur 

47. Dan sungguh, Kami telah mengutus 
sebelum engkau (Muhammad) beberapa 
orang rasul kepada kaumnya, mereka 
datang kepadanya dengan membawa 
keterangan-keterangan (yang cukup) 
lalu Kami melakukan pembalasan ter 
hadap orang-orang yang berdosa 644 Dan 
merupakan hak Kami untuk menolong 
orang-orang yang beriman. 

48. Allahlah yang mengirimkan angin, 
lalu angin itu menggerakkan awan dan 
Allah membentangkannya di langit me- 
nurutyang Dia kehendaki, dan menjadi 
kannya bergumpal-gumpal, lalu engkau 
lihat hujan keluar dari celah-celahnya, 
maka apabila Dia menurunkannya ke¬ 
pada hamba hamba-Nya yang Dia ke¬ 
hendaki tiba-tiba mereka bergembira 

49. Padahal walaupun sebelum hujan 
diturunkan kepada mereka, mereka be- 
nar-benar telah berputus asa. 

50. Maka perhatikanlah bekas-bekas 
rahmat Allah, bagaimana Allah meng¬ 
hidupkan bumi setelah mati (kering). 
Sungguh, itu berarti Dia pasti (berku- 
asa) menghidupkan yang telah mati. Dan 
Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. 


642. Yakni sebagian mereka berada dalam sur- 
ga dan sebagian lagi berada dalam neraka. 

643. 'Pembawa berrta gembira' maksudnya: 
Awan yang tebal yang ditiup angin lalu menu- 
runkan hujan Karenanya, dapat dirasakan rah¬ 
mat Allah dengan tumbuhnya biji-bijian yang 
telah disemaikan dan menghijaunya tanaman- 
tanaman serta berbuahnya tumbuh-tumbuh- 
an dan sebagainya 

644. Dengan kedatangan rasul-rasui memba¬ 
wa keterangan kepada kaumnya itu, maka se¬ 
bagian mereka mempercayainya dan sebagian 
lagi mendustakannya bahkan sampai ada yang 
menyakrtinya Maka terhadap orang yang 
berdosa seperti itu Allah mengazab mereka 


































































































410 30. Ar-Rum 

51 Dan sungguh, jika Kami mengirim 
kan angin lalu mereka melihat (tumbuh- 
tumbuhan itu) menjadi kuning (kering), 
niscaya setelah itu mereka tetap ingkar 

52 Maka sungguh, engkau tidak akan 
sanggup menjadikan orang-orang yang 
mati itu dapat mendengar, dan menjadi 
kan orang-orang yang tuh dapat mende¬ 
ngar seruan apabila mereka berpaling 
kebelakang. 645 

53. Dan engkau tidak akan dapat mem 
beri petunjuk kepada orang-orang yang 
buta (mata hatinya) dari kesesatannya. 
Dan engkau tidak dapat memperdengar- 
kan (petunjuk Tuhan) kecuali kepada 
orang-orang yang beriman dengan ayat 
ayat Kami, maka mereka itulah orang- 
orang yang berserahdiri (kepada Kami). 

54. Allahlah yang menciptakan kamu 
dari keadaan lemah, kemudian Dia men¬ 
jadikan (kamu) setelah keadaan lemah 
itu menjadi kuat, kemudian Dia men¬ 
jadikan (kamu) setelah kuat itu lemah 
(kembali) dan beruban Dia mencipta¬ 
kan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia 
Maha Mengetahui, Mahakuasa 

55. Dan pada hari (ketika) terjadinya kia- 
mat orang-orang yang berdosa ber 
sumpah, bahwa mereka berdiam (dalam 
kubur) hanya sesaat (saja). Begitulah da- 
hulu mereka dipalingkan (dari kebenar- 
an).“ 

56. Dan orang-orang yang diberi ilmu 
dan keimanan berkata (kepada orang- 
orang kafir), 'Sungguh, kamu telah ber 
diam (dalam kubur) menurut ketetapan 
Allah sampai hari berbangkit. Maka mi- 
lah hari berbangkit itu, tetapi (dahuiu) 
kamu tidak meyakini(nya)." 

57 Maka pada hari itu tidak bermanfaat 
(lagi) permintaan maaf orang-orang 
yang zalim, dan mereka tidak pula di¬ 
beri kesempatan bertobat lagi. 

58. Dan sesungguhnya telah Kami je- 
laskan kepada manusia segala macam 
perumpamaan dalam Al Qur’an ini. 
Dan jika engkau membawa suatu ayat 
kepada mereka, pastilah orang-orang 
kafir itu akan berkata 'Kamu hanyalah 
orang-orang yang membuat kepalsuan 
belaka." 

59. Demikianlah Allah mengunci hati 
orang-orang yang tidak (mau) mema 
ha mi. 

60 Maka bersabarlah engkau (Muham¬ 
mad), sungguh, janji Allah itu benardan 
sekali-kali jangan sampai orang-orang 
yang tidak meyakini (kebenaran ayat 
ayat Allah) itu menggelisahkan engkau. 


645. Orang kafir itu disamakan Allah dengan 
orang mati yang tidak mungkin lag' men 
dengarkan pelajaran pelajaran. Begitu juga di¬ 
samakan orang kafir itu dengan orang tuli 
yang tidak bisa mendengar pangglan sama 
sekali apabila mereka membelakangi kita 
646 Sebagaimana mereka berdusta dalam 
perkataan mereka ini seperti itu pulalah mere¬ 
ka selalu berdusta di dunia. 



0p, 


r- j&\ U:m «• £M[n 




m 

■jit 


■5 


Vt 

iS 




<->JLiA-** 






mereka sesu- dan niscaya menjadi maka mereka angin Kami me- dan sung- 

mgkar daiinya mereka tetap kuning mdihatn' a ngirimkan gull jika 


J§ & ^-3 *ij jpi £^12 y 

mereka apa- seruan orang kamu menjadi- dan orang kamu menjadi- tidak makasung- 




M y\ 


berpaling bila 


tuli kan mendengar tidak mati kan mendengar dapat guhkamu 51 


& <■> 




£2^ oj cA-*" 'Jyx* 

„ ke- kamu menjadi- tidak- kesesatan dari orang dengan mem- kapiu dan ke 

cuali kan mendengar lah mereka yang buta beri petunjuk tidaklah 52 belakang 


kan kalian 


is$\ 

A*" i 

4iil w 

© opA 


Ld)L_> 

** z* 

* H 

yang 

Allah 

orang-2 yang 

53 berserah din 

maka 

mereka 

dengan ayat- 
ayat Kami 

dia ber¬ 
iman 


/ y/ 




4 (T . x*' K 9 V - * 9 * 

•XjO OjB AjC (A Q4X>- qA 

/Vi sesu- dari Dia men- kemu- kuat keadaan sesudah dari Dia men- kemu- keadaan dan 
dah 


jadikan dian 


lemah 


jadikan dian lemah 


s-fir J 

®tf 


© 

Z&\ 

**** 



y 

u 

>> S s 


■'> 

iy 

Mahakuasa 

Maha Me- 

dan 

dikehen- 

apa 

Dia men- 

dan 

keadaan 

kuat 

54 

ngetahui 

Dia 

daki-Nya 

yang 

ciptakan 

beruban 

lemah 



§ fiti £ 




pk> 


sesaat 

mela- mereka tidak- 

inkan tinggal lah 

orang-orang 
yang berdosa 

ber- kiamat 

sumpah 

terjadi 

dan pa¬ 
da han 

y y9 9 s y? 9 > > 

oQ)\j> pi*" \yj\ 

< ‘i < 

Q&J 

** 




y 

dan kei¬ 
manan 

ilmu penge- mereka 
tahuan diberi 

orang-2 dan 

yang berkata 

55 

mereka 

dipalingkan 

adalah 

mereka 

seperti de¬ 
mikianlah 

✓ * 

pi i a_^_9 sy di- 


S <3 

y 


*ys 

XjLi 


ber¬ 

bangkit 

hari maka 

ini 

ber¬ 

bangkit 

hari sam- Allah 
pai 

kete¬ 

tapan 

dalam/ kalian te- sesung- 
menurut lah tinggal guhnya 

&& 

•* 

> y>*y 
&- 

y 

V 

y 

* » • 

4*^ 

ojlii 

y 

y 

-jy-xppsj 

orang-2 

berman- 

ti- 

maka pada 

kalian me- 

tidak 

I 

adalah akan te- 

yang 

faat 

dak 

hari itu 

56 ngetahui 


kalian tapi kalian 




© 

Kami telah 

dan sesung- 


membuat 

guhnya 

57 




diberi kesem¬ 
patan bertobat 


me- dan tidak permintaan mereka 
reka mereka ‘u2ur mereka zalim 


„ s 1 * y * 9 ^^ vsy \ » > 7 s \ * Y* 

dengan 
suatu ayat 

dji AT© 




¥ ^| dengan kamu datang dan sung- perum- segala dari Al-Qur’an ini da- untuk 

suatu ayat pada mereka guh jika pamaan lam manusia 


9. 9 


bl — 




■''' > 5 

9 


seperti orang-orang yang ke- kalian tidak- mereka orang-2 pastiakan 

demikian 58 membuat kepalsuan cuali lah kafir yang berkata 


! sesung- makabersa- mereka menge- ti- orang- hati-hati atas Allah mengunci 

guhnya barlah kalian 59 tahui/memahami dak orang yang mati /mengecap 



yj 


. •''' 9 S 


mereka ti- orang-2 sekali-2 mengge- dan hak/ Allah janji 

meyakini dak yang lisahkan kamu jangan benar 


























































































































n o 









31. Luqman 


411 









^ > 

iSJjb 

(J) 

cJ£Ii 

•or** ^ 

> '1 

** 9 

0 

dan 

rahmat 

menjadi 

petunjuk 

2 

mengandung 

hikmah 

Al-Kitab/ 

Al-Quran 

ayat- 

ayat 

inilah 

AlifLam 
1 Mim 



oJ&J 


s 

oOol 

0 

*v ** 

dan 

mereka 

zakat dan mereka 

menunaikan 

salat 

mereka 

mendirikan 

orang-2 

yang 

3 

bagi orang-2 yang 
berbuat kebaikan 


/ **rT ^ > 


1,«' -T-c; > 


Ot © Sr& P* 

mereka me- pada 

4 meyakini reka akhirat 


dan me- Tuhan dari petunjuk atas/ mereka 

reka itu mereka mendapat itu 



» tr ~.s 

+ ** 

& o^a 



» 

.I fib 

nr 

eerita/ sia-sia 

pembicaraan 

membeli 

orang manusia 

yang 

dandi 

antara 5 

orang-orang 
yang beruntung 

me¬ 

reka 




»>* ',"8i r ; S'-,.'"* T -i 1 >t 

pr-® !?>* .Af .A*' 411' J-yU-J J-*" 

bagi mereka olok- dan dia mengambii/ ilmu dengan Allah jalan dari untuk me- 
mereka itu olok raenjadikannya tidak/tanpa nyesatkan 


f ^ ^ $■ s'.' 

\jS===€^ Jj bxji <_p sy oy^ 4 v 1 -^ 


menyombong- dia ber- ayat-ayat atasnya/ diba- dan 
kan diri paling Kami kepadanya eakan apabila 


yang 

hina 


azab 


,S[ S'.' '»'& .s*'"' 

jQ 1 A A A—iil <3 l A M 0^ 

^ Sfi. jx y * -. .j is s •* »» x " »* 

pedih dengan maka beri ka- sum- kedua di seakan- dia men- tidak seakan- 
7 azab bar gembira dia bat telinganya akan dengamya akan 


cX p S' Sp u 


penuh dengan surga bagi kebajikan/ 

8 kenikmatan mereka shaleh 


dan mereka mereka orang-2 sesung- 

beramal beriman yang guhnya 


&*• © j*j \kL ^ $&>- 


Dia men- 
ciptakan 


Mahabijaksana Mahaperkasa dan 
Dia 


hak/ Allah janji di da- mereka 
benar lamnya kekal 




. l\\' s"»'' r _ H-5,1 

•hy O' c$4l> 

memanjangkan/ bah- gunung- bumi di dan Dia kalian tiang dengan langit 


menggoyangKan wa guni 

SS it 

mg. 

C 

aas meieiaK 

&■ 

y 

A& 

s? * 

natnya iioax/ianpa 

-A. s' ■£ 

aA/ 1 ' 

pada- Mu Kami air 
nya tumbuhkan 

langit 

dari 

dan Kami 
turunkan 

bina- 

tang 

macam- dari di da- dan Dia me- dengan 
macam lamnya gembangbiakkan kalian 


w^JjLs 

Ji\ 

ill 

w 


9 

y*. 

apa 

yang 

maka perlihat- 
kan kepadaku 

Allah 

ciptaan 

ini 

10 

rnulia/ jodoh/ macam- 

baik jenis macam 

dari 


© oa S. iST* S 4 Cjk- 

^ ^ «✓* ✓ ^ *> 

yang kese- dalam orang-orang bahkan/ selain dari orang-2 mencip- 

11 nyata satan yangzalim tetapi Dia yang takan 


($3) 


figmmmst 

Surah ke - 31. 

34 ayat. Makkiyyah 

, •• -—o'-: % —v v - "/ sr x-v v. - V - *•* j ' vv 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, MahaPenyayang 

1. AhfLamMim 

2. Inilah ayat ayat Al Qur’an yang me- 
ngandung hikmah, 

3 sebagai petunjuk dan rahmat bagi 
orang-orang yang berbuat kebaikan. 

4. (yaitu) orang-orang yang melaksana- 
kan salat, menunaikan zakat, dan 
mereka meyakini adanya akhirat 

5 Merekalah orang-orang yang tetap 
mendapat petunjuk dari Tuhannya dan 
mereka itulah orang orang yang ber 
untung. 

6 Dan di antara manusia (ada) orang 
yang mempergunakan percakapan ko- 
song untuk menyesatkan (manusia) dari 
jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan- 
nya olok olokan. Mereka itu akan mem 
peroleh azab yang menghmakan. 

7. Dan apabila dibacakan kepadanya' 17 
ayat-ayat Kami, dia berpaling dengan 
menyombongkan din seolah olah dia be- 
lum mendengarnya, seakan-akan ada 
sumbatan di kedua telinganya, maka 
gembirakanlah dia dengan azab yang 
pedih. 

8 Sesungguhnya orang orang yang ber 
iman dan mengerjakan kebajikan, me¬ 
reka akan mendapat surga-surga yang 
penuh kenikmatan, 

9. mereka kekal di dalamnya, sebagai 
janji Allah yang benar Dan Dia Maha 
perkasa, Mahabijaksana. 

10. Dia menciptakan langit tanpa tiang 
sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia 
meletakkan gunung gunung (di permu- 
kaan) bumi agar ia (bumi) tidak menggo- 
yangkan kamu; dan memperkembang- 
biakkan segala macam jenis makhluk 
bergerak yang bernyawa di bumi Dan 
Kami turunkan air hujan dari langit, lalu 
Kami tumbuhkan padanya segala ma 
cam tumbuh-tumbuhan yang baik. 

11. Inilah ciptaan Allah, maka perlihat 
kanlah olehmu kepadaku a pa yang 
telah diciptakan oleh (sesembahanmu) 
selain Allah. Sebenarnya orang-orang 
yang zalim itu berada di dalam kesesat- 
an yang nyata 




647 Kepada orang yang mempergunakan 
cerita kosong untuk menyesatkan manusia 













































































412 31. Luqman 

12. Dan sungguh, telah Kami berikan 
hikmah kepada Luqman yartu, “Bersyu 
kurlah kepada Allah! Dan barang siapa 
bersyukur (kepada Allah) maka sesung 
guhnya dia bersyukur untuk dinnya 
sendiri, dan barang siapa tidak bersyu 
kur (kufur), maka sesungguhnya Allah 
Mahakaya. MahaTerpuji.” 

13. Dan (ingatlah) ketika Luqman ber 
kata kepada anaknya, ketika dia mem- 
ben pelajaran kepadanya, 'Wahai anak- 
ku! Janganlah engkau mernpersekutu 
kan Allah, sesungguhnya memperseku- 
tukan (Allah) adalah benar-benar keza 
limanyangbesar. 1 

14. Dan Kami perintahkan kepada ma 
nusia (agar berbuat baik) kepada kedua 
orang tuanya Ibunya telah mengan- 
dungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah tambah, dan menyapihnya 
dalam usia dua tahun. 648 Bersyukurlah 
kepada-Ku dan kepada kedua orang 
tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. 

15. Dan jika keduanya memaksamu un¬ 
tuk mempersekutukan Aku dengan se- 
suatu yang engkau tidak mempunyai 
ilmutentang itu, maka janganlah engkau 
menaati keduanya dan pergaulilah ke¬ 
duanya di dunia dengan baik, dan ikuti- 
lah jalan orang yang kembali kepada 
Ku. Kemudian hanya kepada Ku tempat 
kembalimu, maka akan Aku beritahu- 
kan kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan 

16. (Luqman berkata), Wahai anakku 1 
Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) 
seberat biji sawi, dan berada dalam batu 
atau di langit atau di bumi niscaya Allah 
akan membehnya (balasan) Sesungguh¬ 
nya Allah Mahahalus, 6 ” Mahateliti. 

17. Wahai anakkui Laksanakanlah salat 
dan suruhlah (manusia) berbuat yang 
makruf dan cegahlah (mereka) dari 
yang mungkar dan bersabarlah terha- 
dap apa yang memmpamu sesungguh¬ 
nya yang demikian itu termasuk perkara 
yang penting 

18. Dan janganlah kamu memalmgkan 
wajah dari manusia (karena sombong) 
dan janganlah berjalan di bumi dengan 
angkuh Sungguh, Allah tidak menyu 
kai orang-orang yang sombong dan 
membanggakan diri. 

19 Dan sederhanakanlah dalam ber 
jalan 650 dan lunakkanlah suaramu Se¬ 
sungguhnya seburuk buruk suara ialah 
suara keledai." 


648 Selambat-Iambat waktu menyapih ialah 
sampai anak berumur 2 tahun. 

649 "Allah Mahahalus ialah ilmu Allah itu 
meliputi segala sesuatu bagaimanapun 
kecilnya, 

650. Ketika berjalan. janganlah terlampau 
cepat danjangan pulaterlalu lambat. 


n 1 n E g 


.■"j S 9 S ““i fAs s* '' V » ^ s »> 9 ^ 's 

LcOL 








maka sungguh 
hanyalah 


ber- dan ba- kepada bersyu- agar hikmah 
syukur rang siapa Allah kurlah 


Luqman Kami te- dan 

lab berikan sungguh 


JU ir 


A "'.'s »" E 


ber- dan Mahaterpuji Mahakaya Allah maka ingkar danba- untuk diri- ia ber¬ 
kata ketika 12 sungguh rang siapa nya sendiri syukur 


\ ’4A -t A4 


menyekutukan sesung- dengan kamu se- ja- wahai memberi pela- ^dan kepada Luqman 

guhnya Allah kutukan ngan Anakku jaran kepadanya * dia anaknya 




ibu- mengan- terhadajJ kedua 

nya dungnya orang tuanya 


dan Kami 
wasiatkan 


13 


yang 

besar 


benar-2 

kezaliman 




SoJUj <J jSSZSUiA o' uyv> (J (j&j (Jp L*? 


dan kepada ke- kepa- 
dua orang tuamu da-Ku 


bersyu¬ 

kurlah 


agar duama- da- dan ia me¬ 
sa/tahun lam nyapihnya 


kele- 

lahan 


ke- 

lelahan 


o4 ^ (3 -4o' iljJbUr o\j © 3l 


< \ s ^ * . X 


tidak apa dengan kamu agar atas 

ada yang Aku menyekutukan 


keduanya me- 
maksa kamu 


dan 

jika 


14 


tempat kepada- 
kembali Ku 


Lilli 4 54 




.s' A » . s' S 


S > » t 


till 


dengan 

baik 


dunia 


dan pergaulilah 
keduanya 


kalian menaati maka penge- dengan- bagi- 

keduanya jangan tahuan nya mu 


3i A ai V® z <jA & 




lalu akan Kuberi ta- 
hukan kepada kalian 


tempat kem- 
bah kalian 


kepa- kemu- kepa¬ 
da-Ku dian da-Ku 


kem¬ 

bali 


orang 


jalan 


dan 

ikutilah 


» <» 

CC 


JLxL 

>0 

ol 


''A ' 
iSri 

s’ *As 

1^.1 byssjc 

•>/<c 

dan 

biji 

seberat 

ada 

jika 

sesung- 

wahai 

kalian 

adalah 




guhnya 

Anakku 

15 kerjakan 

kalian 




¥/ » *K M * 9 \ 1 S ^r s os' 

oL a I (3 <0 * (3 o' 13 


A/" 
* c ~ * 


menda- 

tangkan 


bumi 


di atau 


langit 


di atau 


batu 


dalam maka 
adalah 


9 

9 ay 

y^ss' 

A 

''A \ 

byri 


$- 9 ' 

** 2* 

dan 

suruhlah 

salat 

diri- 

kanlah 

wahai 

Anakku 

16 

Maha 

Mengetahui 


M. \ 


Mahahalus Allah sesung- Allah dengan- 
guhnya nya 


U $G Z ^ JS2 I & 25 ^ip’L 


demi- sesung- menimpa apa atas dan ber- 
kian itu guhnya kamu yang sabarlah 


perbuatan 

mungkar 


dari dan ee- 
gahlah 


dengan 
yang baik 


ofj ^' <3 cA*- 2 A? Oy-~, "dji- .jx-vai i« 03 




muka di kamu dan kepada pipi/ kamu me- dan perkara/ kete- dari/ 

bumi berjalan jangan manusia mukamu malingkan jangan 17 perintah tapan termasuk 


*• 


1Ja\j 


berjalan 

di da- 

dan seder- 


kamu 

lam 

hanakanlah 

18 


> > * 


membang- orang yang se- Dia me- ti- Allah sesung- angkuh 
gakan diri sombong tiap nyukai dak guhnya 


JS*,L~s'T. A / ,-r ’ 


03 


lunakkan 



Kornpungsunnan : org 






























































































mm 


^-r^'lj Jfjh^^ 4 ~L9 0^-*»<4 (j. U 3 <4 Ll/ J^’‘ 


» ✓/ ss 


dan Dia telah bumi 
seitipnmakan 


di dan apa 

yang _ 

s. />. 


langit 


di apa untuk Dia telah Allah bah- kalian per- tidak 
yang kalian tundukkan wa hatikan kah 

^ hi? / . ss 


i, • ^ x 't »' .A, ^ " *Z'\ ('* *' , ^ (■*'. >/<r 

3 t>° O^' Op t^y* ±*H fS? 


Aliah dalam/ ia mem- orang manusia 

tentang bantah yang 
/ 

»i 


dandi 

antara 


dan 

batin 


lahir 


nikmat- 

Nya 


atas 

kalian 


r> s. 

Vr*' 


Ji 'ib © v4 ”£ ^ > A 


r 

ikutilah kepada dikata- dan memberi 

mereka kan apabila 20 penerangan 


kitab 


dan 




tidak tunjuk tidak 


tanpa 


> ✓ . t 




3 Jjjl U 


r | / i »./ r / J | ✓ t o’y' y' , ' ^ ^ , 

<jl£==> uiul a^k> u Ji 

adalah apakah bapak-2 atas- kami apa kami me- bahkan/ mereka Allah menu- apa 

walaupun kamu nya dapati yang ngikuti tetapi berkata runkan yang 

poS ls>j <$> @ jyh\ yUi Jl iXi^o 1 

menye- dan ba- menyala- siksa Jke- 

rahkan rangsiapa 21 nyala pada 

&'»>r 


r ^ - 


menyeru 

mereka 


KY\\ . -s i, © 

4 ir 2 Xr *> ^ * *'“ u * 1 4 -*® < 3 -^ 41 

teguh pada dia telah maka orang yang dan Allah ke- wajahnya/ 

kokoh tali berpegang sungguh berbuat kebaikan dia pada dirinya 

'"S' *" ~<U *' © - , 4, y 

OjA-) — pS (jtj CjjjP OO* *• •A-3bC- (41^ 


keka- 

firannya 


»> -5, 


menyusah- maka kafir danbarang 

kan kamu jangan siapa 22 

~ 


segala 

perkara 


kesu- 

dahan 


Aliah dan 
kepada 


oa <jii b\ iju c eii 

dengan MahaMe- Allah sesung- mereka dengan/ lain Kami jelas- tempatkem- kep; 
rang ada ngetahui guhnya keijakan tentang apa kan pada mereka ball mereka Kai 

^ t. ’>< *>%*'*' Kt’\~ *■*>*'> (S 

p psly ——j*A c <J,) C| 

yang siksa ke- Kamipaksa- kemu- sedikit/ Kami beri kese- 

24 keras pada kan mereka dian sebentar nangan mereka 

$ J di 3$ J #}\; ojaiii 3^ 13 ^ 

kata- Allali tentu mereka dan langit mencip- siajxi- kalian tanyakan dan sung- 

kan mengatakan bumi takan kah kepada mereka guh jika 

O(j 4 all, (|p ^ 431, 


1 4 > y" 






(dalam) 

dada 


[fi 


23 


langit 


/• o 


di apa kepunyaan mereka tidak kebanyakan bahkan/ bagi segala 

yang Allah 25 mengetahui mereka tetapi Allah puji 

Y 


✓✓ s. 


bumi 


di sungguh dan sean- 

apa yang dainya 26 


Maha 

Teipuji 


Mahakaya Dia Allah sesung- 
guhnya 


dan 

bumi 




eXao, s ZOt oXa* 


5%\ 




laut 


tujuh 


sesu- 

dahnya 


dari memanjangkan/ 
ditambahnya 


dan 

laut 


kalam/ 

pena 


at 

daii 


pohon- 

pohon 


/civ \" ^ ' y-i, -I > \& • ' 

OaX>- U 411! (3J 4ill OJju 


mencipta- ti- Mahabijaksana Mahaperkasa Allah sesung- Allah kalimat- 

kan kalian dak 27 guhnya kalimal 


-Jyrft 


4is> 


•fi * s- * 




habis 


ti¬ 

dak 



H 


*j 


Mate Maha Allah sesung- seperti menciptakan/mein- hanya- membangkit- dan 

28 Melitat Mendengar guhnya bangkitkan satu jiwa saja lah kan kalian tidak 


1 $ 


- 


!. p i 


S ! 






pe- dan ilmu dengan | H&§) 


! > 5 : 


W\ 


£Y 




Pi 

M 


■; I 

H; 


w 


.-t. 


• I 

' 

!« T>i 




S: 


iW- 

u- 3 


Wi 

J 


s 




j G S' J!j © JLil p! 4 lit 2,1 >©'3 # 


W : 


PI 


1 

£i a i 


If: 


| | 
^ •> 1 


w.|- 

frv a 


S : 

W: 


Kampangsannan.org 


31. Luqman 413 

20 Tidakkah kamu memperhatikan 
bahwa Allah telah menundukkan apa 
yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi untuk (kepentingan)mu dan me- 
nyempurnakan mkmat-Nya untukmu 
lahirdan batin Tetapi di antara manusia 
ada yang membantah tentang (keesa- 
an) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan 
tanpa kitab yang memberi penerangan. 

21. Dan apabila dikatakan kepada me¬ 
reka, "Ikutilah apa yang diturunkan 
Allah! 1 Mereka menjawab, “(Tidak), te¬ 
tapi kami (hanya) mengikuti kebiasaan 
yang kami dapati dari nenek moyang 
kami.' Apakah mereka (akan mengikuti 
nenek moyang mereka) walaupun se- 
benarnya setan menyeru mereka ke da 
lam azab api yang menyala nyala (nera- 
ka)? 

22 Dan barang siapa berserah diri ke¬ 
pada Allah, sedang dia orang yang ber 
buat kebaikan, maka sesungguhnya dia 
telah berpegang kepada buhul (tali) yang 
kokoh Hanya kepada Allah kesudahan 
segala urusan. 

23 Dan barang siapa kafir maka kekafir- 
annya itu janganlah menyedihkanmu 
(Muhammad) Hanya kepada Kami tern- 
pat kembali mereka lalu Kami berita- 
kan kepada mereka apa yang telah me¬ 
reka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segala isi hati 

24. Kami biarkan mereka bersenang se- 
nang sebentar, kemudian Kami paksa 
mereka (masuk) ke dalam azab yang 
keras. 

25. Dan sungguh, jika engkau (Muham 
mad) tanyakan kepada mereka, Siapa- 
kah yang menciptakan langit dan bu 
mi?" Tentu mereka akan menjawab, 
"Allah" Katakanlah, "Segala puji bagl 
Allah," tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui, 

26. Milik Allahlah apa yang di langit dan 
di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah 
Yang Mahakaya, MahaTerpuji. 

27 Dan seandainya pohon pohon di 
bumi menjadi pena dan lautan (menjadi 
tinta), ditambahkan kepadanya tujuh 
lautan (lagi) setelah (kermg)nya, niscaya 
tidak akan habis-habisnya (dituliskan) 
kalimat kalimat Allah. 651 Sesungguhnya 
Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana 

28. Menciptakan dan membangkitkan 
kamu (bagi Allah) hanyalah seperti (men 
ciptakan dan membangkitkan) satu ji- 
wa saja (mudah) Sesungguhnya Allah 
Maha Mendengar, Maha Melihat 


657 llmu-Nya dan hikmah-Nya, artinya se- 
mua itu tidak cukup untuk menuliskan kali¬ 
mat Allah, 


























































































414 31. Luqman 


29. Trdakkah engkau memperhatikan, 
bahwa Allah memasukkan malam ke 
dalam siang dan memasukkan siang ke 
dalam malam dan Dia menundukkan 
matahari dan bulan, masing-masing ber- 
edar sampai kepada waktu yang diten- 
tukan. Sungguh, Allah Mahateliti apa 
yang kamu kerjakan. 

30. Demikianlah, karena sesungguhnya 
Allah, Dialah (Tuhan) yang sebenarnya 
dan apa saja yang mereka seru selain 
Allah adalah batil. Dan sesungguhnya 
Allah, Dialah Yang Mahatinggi, Maha- 
besar. 

31. Tidakkah engkau memperhatikan 
bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar 
di laut dengan nikmat Allah, agar diper- 
lihatkan Nya kepadamu sebagian dari 
tanda tanda (kebesaran) Nya Sung¬ 
guh, pada yang demikian itu terdapat 
tanda-tanda (kebesaran)-Nya bagi se- 
tiap orangyang sangatsabardan banyak 
bersyukur. 

32. Dan apabila mereka digulung om- 
bakyang besarseperti gunung, mereka 
menyeru Allah dengan tulus ikhlas ber 
agama kepada Nya. Tetapi ketika Allah 
menyelamatkan mereka sampai di da- 
ratan, lalu sebagian mereka tetap me- 
nempuh jalan yang lurus. 652 Adapun 
yang mengingkari ayat-ayat Kami ha- 
nyalah pengkhianat yang tidak berte- 
rima kasih 


33. Wahai manusia! Bertakwalah kepa¬ 
da Tuhanmu dan takutiah pada hari yang 
(ketika itu) seorang bapak tidak dapat 
menolong anaknya, dan seorang anak 
tidak dapat (pula) menolong bapaknya 
sedikit pun. Sungguh, janji Allah pasti 
benar, maka janganlah sekali-kali kamu 
terpedaya oleh kehidupan dunia, dan 
jangan sampai kamu terpedaya oleh 
penipu dalam (menaati) Allah. 

34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah 
ilmu tentang hari kiamat; dan Dia yang 
menurunkan hujan, dan mengetahui apa 
yang ada dalam rahim. Dan tidak ada se¬ 
orang pun yang dapat mengetahui (de¬ 
ngan pasti) apa yang akan dikerjakan- 
nya besok. 655 Dan tidak ada seorang pun 
yang dapat mengetahui di bumi mana 
dia akan mati. Sungguh, Allah Maha 
Mengetahui, Maha Mengenal. 


AS-SAJDAH 

Surah ke - 32 

30 ayat Makkiyyah 



652. Jalan yang lurus lalah mengakui 
keesaan Allah. 

653 Manusia itu tidak dapat mengetahui 
dengan pasti apa yang akan dikerjakannya 
besok atau yang akan diperolehnya, namun 
demikian mereka divvajibkan berusaha 


ifll l n qU in 





H i)4' 4 y j 

y malam ke siang dan Dia me- siang ke ma- Dia me- Allah bahwa- kau per- tidak- 
(dalam) masukkan (dalam) lam masukkan sanya hatikan kah 


I ! <»> Jr y y. 

0> c '-k w Sj OH Ojwo 


1 * 

Allah dan bah- 


p wasanya 


diten- 

tnkan 


waktu sam- berjalan/ masing- 
pai beredar masing 


dan 

bulan 


matahari dan Dia me¬ 
nundukkan 




% 




( 9 ,9 s 


mereka apa dan bah- hak Dia Allah bahwa demi- Mglia Me- kalian dengan/ 

pflSSp seru yang wasanya sungguh kianlah 29 ngetahui kerjakan terhadap 


h\ j ji j\ -pi ji a % 3u?t 


* y s 




bah- kau pet- tidak- 
wa hatikan kah 


30 


Mahabesar Mahatinggi Dia Allah dan 

bahwa 


batil. 


selain dari 
Dia 


i & \ t * H 




sung- tanda- dari untuk Dia perlihat- Allah dengan 
gun tanda-Nya kan kepada kalian nikmat 


-'ft . * ~~ <r>r t 

<3 sftss 

perahu 


laut 


di berjalan/ 
berlayar 


Zf <3^4 ^4*4 SI} j 


gelom- menutup/me- dan 

bang nimpa mereka apabila 3! 


lagi orang bagi benar-benar yang de- pa- 

bersyukur yang sabar seiiap tanda-tanda mikian itu da 


i >• 


ji Di 2 a jj jar 


di da- sam- Dia menyela- maka agama/ lcepada- 

ratan pai matkan mereka tatkala ketaatan Nya 


dengan 

ikhlas 


Allah mereka seperi naung- 
menyeru an (gunung) 


*> 'y 


% < 

UijLj 
^ *• > 



»> ® < 

X^suk* 

orang yang 
ingkar 

orang yang 
tidak setia 

tiap- 

tiap 

ke- 

cuali 

pada ayat- 
ayat Kami 

menging¬ 

kari 

dan 

tidak 

berlaku maka di an- 

tengah-2 tara mereka 

4b 

V 

& vs 

f .s- 




seorang 

bapak 

membalas/ 

menolong 

ti¬ 

dak 

suatu 

hart 

dan ta- 
kutlah 

Tuhan 

kalian 

bertak- 

walah 

manusia wahai 

32 


M >4b & 


Allah janji 


sesung- sesuatu/ bapaknya dari 
guhnya sedikit pun 


"> S' * '' 

_jW jJb j>j cJ 1$ o* 

dari 


pembalas/ 

penolong 


ia yang dila- dan 
hirkan anak tidak 


anak¬ 

nya 










terhadap 

Allah 


sekali-kali 
menipu kalian 


dan 

jangan 


dunia 


> 

h 

kehidupan 




at .j * 


menipu 

kalian 


maka 

jangan 


benar 


ilZSS .—\joj jScS 6-XP5 4 ^ ol © jJS 




hujan 


dan Dia 
menurunkan 


hari 

kiamat 


penge- pada 
tahuan sisi-Nya 


Allah sung¬ 
guh 


33 


penipu 


ia 

bi5 

iS rr 

•* ** 

Cj 

h s s » 


£ 





besok ia 

apa 

jiwa/ 

menge- 

dan 

rahim/kan- 

da- 

apa 

dan Dia me- 

kerjakan 

yang 

seorang 

tahui 

tidak 

dungan 

lam 

yang 

ngetahui 


0—*>- 4ji) oj. o€ 2 ! kin Uj 




Maha Maha Me- Allah sung- ia akan bumi 
34 Mengenal ngetahui guh mati 


dimana jiwa/ 
seorang 


menge¬ 

tahui 


dan 

tidak 



iorg 


wmpm 































































































r\ 


iLuA 






6vJ<J*h £->j iy* <-^j y <~-+-Zpz ==til Ji/I (J) jJ\ 

** s' Z-^ S' S •* s’ • wS~* s' S’ 


semesta Tuhan dari di da- ke- tidak Kitab 

alam lamnya raguan (ada) (Al-Qur’an) 


s 

turunnya 


1 


r' / »>, /»/ 


j, Lj-, 


e 


kaum supayakamu Tuhan dan benar ia(AI- balikan/' iamengada- merd<a atau- __ 

peringatkan karau Qur’an) sebenamya adakannya mengatakan kali 2 


. 1 ✓ y&v. 


s'**'*' ''h’ - - »*• ’ -» ’■» ii i-i 

p-4-k*3 o* _A>j p-f—’’ U 


> 


Allah 


mereka menda- agar sebelum dari seseorang pern- dari datangke- be- 
pat petunjuk mereka kamu beri peringatan pada mereka ium 


S'S' s y 4/>/ S' y S r*' T s' / s'Ss' ^ H 

ajl-uj (3 La.Laj oL-l-uii c£jji 


hari/ 

masa 

enam 

da¬ 

lam 

di antara 
keduanya 

dan apa 
yang 

dan 

bumi 

langit mencip- yang 

takan 

•%\ 

& s' 
** * 

is 

A< * y • * 

(Jj <v o* 

Us • " 

P 

& 

. 'i 
isy^' “y 

apakah 
maka tidak 

pemberi 

syafaat 

dan 

tidak 

peno- da- 
long ri 

selain dari 
Dia 

bagi 

kalian 

tidak ‘Arsy di 

ada atas 

Dia berse- kemu- 
mayam dian 

>>*' 

> sW Jl 

s' 

& 


x s » >»> ^0. 

yy Q 

J) ojy* -©j 

ia 

naik 

kemu¬ 

dian 

bumi 

sam- 

pai 

langit 

dari 

urusan Dia 

mengatur 4 

kalian ingat/ 
memperhatikan 


a 


i g 


\' » *' ' ( >\' - '''i/' . Jit 

cyii l)JJsju U_4 AJwjj cJsii sj'JJia 0 D ^4_^i J'j, AjJ 


./• 




demiki- kalian dari apa tahun seribu ukurannya/ ada- satu da- kepada- 

anlah 5 hitung (menurut) kadamya lah bar! lam Nya 


y y~' 


© AA' jJA' v3' jtu 


>» 


',s*S ..s 


>1 1 


Dm mem- yang 
buat bagus 


Maha Pe- Mahaperkasa dan yang 
nyanyang nyata 


* 


yang yang me- 

gaib ngetahui 


''Z s' s' sjh 9 \ » /r ^ \ s’/ s' ^ ^ 

u-* 3 !- V QP <>« 0^ t 1 oU- --VJ -AaLs- 




( 


UK 


M&t. 


s*" 

Dm men- kemu- tanah dari manusia ciptaan dan Dia Dia mencip- se- se- 

jadikan dran 7 memulai takannya suatu gala 


w 




” • '''' > »' * ' Tsf »- -i- ij- * ° 

^cjuj A_^ui s-i <j\^s |U ^ 4)~L* £y* Ak—i 


K 


keda- Dia me- Diasempur- kemu- 

lamnya niupkan nakannya dian 8 


yang 

hina 


air dari saripati dari keturun- 

annya 


vr f 

4 : f> 


sedikit 

sekali 


dan 

hati 


, s' s' o y' 41 

*Z3\ 

dan peng- pende- 

lihatan ngaran 


‘\zsi\j yS\j g<s\ p 


bagi dan Dia 

kalian jadikan 


ruh- dari 
Nya 


m 

14; 

km I 


(jd bU <3 L-dUi» lij 


y*fy y y ^j[,a 




"€i\ 

a S i 




u 


sungguh apakah sung- bumi da- kami telah apakah dan mere- 
dalam guh kami lam lenyap jika ka berkata 9 


kalian ber~ 
syukur 


apa 

yang 


l^Ayt j» ^ © yJj*f j pfj e-^% 


akan mewa- kata- 
fatkan kalian kanlah 


10 


mereka 

ingkar 


Tuhan dengan mere- bah- 
mereka pertemuan ka kan 


barn ciptaan 


Vt 

ir 


M 


^5 pz & opi jgs 

dise- 
rahi 


Tuhan kepa- kemu- untuk dise- 

kalian da dian kalian rahi 


malaikat 



kamp_ jngsannah. 


32. As-Sajdah 415 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1 AhfLamMim. 

2 Turunnya Al Qur’an rtu tidak ada ke 
raguan padanya (yaitu) dari Tuhan se- 
luruhalam. 

3 Tetapi mengapa mereka (orang kafir) 
mengatakan, "Dia (Muhammad) telah 
mengada adakannya 11 Tidak, Al-Qur’an 
itu kebenaran (yang datang) dari 
Tuhanmu, agar engkau memberi per¬ 
ingatan kepada kaum yang belum per 
nah didatangi orang yang memberi per 
mgatan sebelum engkau; agar mereka 
mendapat petunjuk. 

4. Allah yang menciptakan langit dan 
bumi dan apa yang ada di antara ke- 
duanya dalam enam rnasa kemudian 
Dia bersemayam di atas ArsyZ Bagimu 
tidak ada seorang pun penolong mau- 
pun pemberi syafaat 6 ” selain Dia. Maka 
apakah kamu tidak memperhatikan? 

5 Dia mengatur segala urusan dari la¬ 
ngit ke bumi kemudian (urusan) rtu naik 
kepada Nya 656 dalam satu hari yang ka- 
darnya (lamanya) adalah seribu tahun 
menurut perhitunganmu. 

6 . Yang demikian itu, lalah Tuhan yang 
mengetahui yang gaib dan yang nyata, 
Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang, 

7. yang mempenndah segala sesuatu 
yang Dia ciptakan dan yang memulai 
penciptaan manusia dari tanah 

8 kemudian Dia menjadikan keturun- 
annya dan saripati air yang hina (air 
mani) 

9. Kemudian Dia menyempurnakannya 
dan meniupkan ruh (ciptaan)-Nya ke 
dalam (tubuh)nya dan Dia menjadikan 
pendengaran, penglihatan, dan hati 
bagimu, (tetapi) sedikit sekali kamu ber 
syukur. 

10. Dan mereka berkata, "Apakah apa- 
bila kami telah lenyap (hancur) di dalam 
tanah kami akan berada dalam ciptaan 
yang baru?"" 5 ' Bahkan mereka menging 
kari pertemuan dengan Tuhannya 

11 Katakanlah, 1 Malaikat rnaut yang di 
serahi untuk (mencabut nyawa)mu akan 
mematikan kamu, kemudian kepada Tu 
hanmu, kamu akan dikembalikan." 



654 Bersemayam di atas 'Arsy ialah sifat Allah 
yang wajib klta imani, sesuai dengan ke- 
besaran Allah dan kesucian-Nya 
655. Syafaat ialah pertoiongan yang dibe- 
rikan oleh rasul atau orang-orang tertentu 
un-tuk meringankan azab atau beban 
seseorang di akhirat 

656 Beritanya yang dibawa oleh malaikat 
Ayat ini suatu tamsii bagi kebesaran Allah dan 
keagungan Nya, 

657 Dihidupkan kembali untuk menerima 
baiasan Allah pada hari kiamat. 


























































































416 32. As-Sajdah 

12. Dan (alangkah ngerinya), jika seki- 
ranya kamu melihat orang orang yang 
berdosa itu menundukkan kepalanya di 
hadapan Tuhannya, (mereka berkata), 
'Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan 
mendengar, maka kembalikanlah kami 
(ke dunia), niscaya kami akan menger 
jakan kebajikan Sungguh kami adalah 
orang-orang yang yakin " 

13 Danjika Kami menghendaki niscaya 
Kami berikan kepada setiap jiwa petun- 
juk (bagi)nya tetapi telah ditetapkan 
perkataan (ketetapan) dari Ku, 'Pasti 
akan Aku penuhi neraka Jahanam de¬ 
ngan jsn dan manusiabersama sama 

14 Maka rasakanlah olehmu (azab ini) 
disebabkan kamu melalaikan pertemu- 
an dengan harimu ini (hari kiamat) se- 
sungguhnya Kami pun melalaikan kamu 
dan rasakanlah azab yang kekal, atas 
apa yang telah kamu kerjakan. 1 

15. Orang orang yang beriman dengan 
ayat-ayat Kami, hanyalah orang orang 
yang apabila diperingatkan dengannya 
(ayat ayat Kami), mereka menyungkur 
sujud' ' dan bertasbih serta memuji Tu¬ 
hannya, dan mereka tidak menyombong 
kandiri. 

16. Lambung mereka jauh dan tempat 
tidurnya, M mereka berdoa kepada 
Tuhannya dengan rasa takut dan penuh 
harap dan mereka menginfakkan 
sebagian dari rezeki yang Kami berikan 
kepada mereka 

17. Maka tidak seorang pun menge- 
tahui apa yang disembunyikan untuk 
mereka yaitu (bermacam macam nik 
mat) yang menyenangkan hati sebagai 
balasan terhadap apa yang mereka 
kerjakan. 

18. Maka apakah orang yang beriman 
seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka 
tidak sama 

19. Adapun orang orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan, maka me¬ 
reka akan mendapat surga surga tem¬ 
pat kediaman, sebagai pahala atas apa 
yang telah mereka kerjakan. 

20 Dan adapun orang-orang yang fa¬ 
sik (kafir), maka tempat kediaman me¬ 
reka adalah neraka. Setiap kali mereka 
hendak keluar darmya mereka dikem- 
balikan (lagi) ke dalamnya dan dikata 
kan kepada mereka, "Rasakanlah azab 
neraka yang dahulu kamu dustakan" 


i 

i 


658. Mereka sujud tunduk patuh kepada Allah 
serta khusyuk Disunnahkan mengerjakan sujud 
tilawah apabila membaca atau mendengar 
ayat-ayat sajdah seperti ini. 

659. Mereka idak tidur pada waktu biasanya 
orang tidur untuk mengerjakan salat malam. 


sSpfc.ct&Slf 



l £ % 


Ti 
« : > 


<S i 


i fcj 


K-55>i 


w ^ 5f||§2| 1 ^ 



& 


8 'S 

lA 


* ' , *» ,»> A" 

<2 .jb 

Tuhan disisi/di kepala mereka me- orang-orang ke- kamu dan se- 

mereka hadapan mereka nundukkan yang berdosa tika melihat kiranya 


61 Cjli O^li 'QZSj 1^1 G,' 


orang-orang 
yang yakin 


sungguh kebajikan/ kami akan maka kembali- dan kami telah kami telah Tuhan 
kami amal shaleh mengerjakan kanlah kami mendengar melihat kami 


<> 4 % € 


perkataan/ telah akan 

ketetapan pasti tetapi 

petun- jiwa/ 

juknya diri 

tiap- niscaya Kami Kami meng- 
tiap memberikan hendaki 

dan 

jika 12 

© <2^1 ^ 

a_i>J! 

✓ > 


0^ & 

semuanya 7 

13 bersama-2 

dan 

manusia 

jin 

dari neraka 

Jahanam 

sungguh Aku dari- 
akan penuhi Ku 

IS! 

c iiL 




\jpj 4 s> 

Kami mein sungguh 

pakan kalian Kami 

ini 

hari 

kalian 

per- kalian telah 

temuan melupakan 

dengan 

apa/sebab 

maka 

rasakanlah 




beriman sungguh 
hanyalah 


14 


kalian 

kerjakan 


adalah 

kalian 


dengan 
apa yang 


•44a \y44j IjAxi i %j>- h£-£===>i lii. 


kekal 

> 


siksaan 


dan ra¬ 
sakanlah 


dengan 

memuji 


dan mereka 
bertasbih 


sujud 


mereka me- dengan- mereka apa- orang-2 dengan ayat- 

nyungkur nya diperingatkan bila yang ayat Kami 


lambung 

mereka 


menjauhkan 




15 


mereka menyom- 


fiyo ] 
bongkan diri 


, •»>» >'•' **-■' 

picL> 


tidak dan 
mereka 


Tuhan 

mereka 


9 > '- 7 - . 7 , ^ " r "•> r. ■"^ ' 

p^-Jj by>~ OjZ'Jk (jC- 

Kami berikan dan dari dan rasa Tuhan mereka tempat ber- dari 






/ >/ 




Kami berikan dan dari dan 

rezeki mereka apa (rezeki) berharap 


rasa 

takut 


Tuhan 

mereka 


mereka 

berdoa 


tempat ber- 
baring/tidur 


V m \ -4 '• -I T* 

4/* %j> cc u u-" p 30 ^ w tiy&L 


pemba- pandang- menye- dari untuk disembu- apa sese- 
lasan an mata jukkan mereka nyikan yang orang 


menge- maka 
tahui tidak 


16 


mereka me- 
nafkahkan 


orang 
yang fasik 


adalah 

dia 


orang 


beriman 




(w) 

(1) 


adalah 

apakah 
maka orang 


mereka 

adalah dengan 

dia 

17 

kerjakan 

mereka apa yang 




maka bagi 
mereka 


kebajikan/ 

saleh 


dan mereka ber- mereka orang-2 ada- 

amal/berbuat beriman yang pun 18 


mereka ti- 

sama dak 


U> t£j^*S 0^5 

mereka orang-2 dan mereka adalah dengan diturunkan/ tempat surga- 

fasik yang adapun 19 keijakan mereka apa pembalasan kediaman surga 






cMj ^ Uo jibJ’ 

dan di d r dalam mereka di darinya mereka a- bah- mereka setiap apt' maka tempat ke- 

katakan nya kembahkan kan keluar wa hendak kali neraka diaman mereka 




>> S\S' 


^ iSJ J' jU' p-gJ 


kalian men- 
dustakan 


dengan- adalah 
nya kalian 


yang 


api/ 

neraka 


siksa 


rasa¬ 

kanlah 


mereka 













































































































in 





j®'' ? <«-* 

_j\ 5*^' t_j\ jo«J^ Cl?- 5 cj- 5 *^ <-AXjiJ' 


> -i"® 

~ 40 iici * 


besar 


siksa 


bukan 


dekat 


siksa 


dan/ dan sungguh Kami 

sebagian rasakan pada mereka 




''S> 




V* >» (r » •> | i.i » 

J & ~r/ 




kemti- Tuhan- dengan diperi- daripada iebih dan sia- 
dian nya ayat-ayat ngatkan orang zaiim pakah 


21 


mereka 

kembali 


agar 

mereka 


*'S' ^ *>r, ^ i«, rp" 

W»» (JP Of. '-’I 4-^ Stegj 




Kami telah dan 
berikan sungguh 22 


yang 

menyiksa 


orang-orang 
yang berdosa 


dari sungguh darinya dia ber- 
Kami paling 


> 'T" " 7Z\ * - ’• ^ ?, 

4»OLi*»rJ AjLaJ <3 O^ -3 3“ k_^JL£===£J S 


dan Kami mene- 

menjadikannya muinya 


dari keragu- da- kalian maka 
raguan lam adalah jangan 


Al-Kitab 


cOO 4 

Musa 



3JL>\ 

t- 

prt 


0 'Sfe 

H 


mereka membe¬ 
rikan petunjuk 

pemimpin- 

pemimpin 

di antara 
mereka 

dan Kami 
jadikan 

Israil 

23 

bagi 

Bani 

petunjuk 


O' 


Qjr-pl 

liuL 

l==»j 1 

i3 

iSl 
> > 

Tuhan 

kamu 

sesung¬ 

guhnya 

24 

mereka 

meyakini 

dengan ayat- 
ayat Kami 

dan adalah mereka 

mereka sabar 

ketika 

dan perin¬ 
tah Kami 


> 


0^ / 


ZS&k & Q, klZA\ pi cWa. _Ja 


♦ />/ 




vs /-> 


mereka per- 
selisihkan 


di da- adalah dalam/ten- kiamat 
lamnya mereka tang apa 


hari di antara memberikan Dia 
mereka keputusan 


of pf0 Of k_^=djbl jjT ( 

kurun/ dari sebelum dari telah Kami berapa bagi menjadi clan apa- 
umat-umat mereka binasakan banyak mereka petunjuk kali tiaak 25 


*1-1 


»>t *- 

H 5 -Mf (*b 


»> ✓ - 


sSi CO/ jy’d d ‘,40 a <sy 




mereka 

mendengar 


■i ~ 


maka apa- benar-benar yang pada sesung- rempat-tempat da- 

kah tidak tanda-tanda demikian guhnya kediaman mereka lam 


mereka 

beijalan 




lalu Kami 
keluarkan 


Ji Sy^> iSl 1£f (JJ 

tandus 


bumi 


ke 


Kami men- bahwa mereka dan apa- 
curahkan Kami perhatikan kah tidak 26 


27 

28 


oip&t *42 v>jj % 


>> v 


mereka mem- maka apa- dan mereka 
perhatikan kah tidak sendiri 


binatangter- darinya memakan tanaman- dengan- 
nak mereka tanaman nya 


O^O^ 3 ( A^== S oi '-k-fc ^ 


orang-orang 
yang benar 


kalian 

adalah 


jika 


keme- 

nangan 


kapan 


dan mereka 
berkata 


oi' i fi Js 


mereka di- me- dan ti- iman 

beri tangguh reka daklah mereka 


mereka orang-2 ber- tidak kerne- pada kata- 
kafir 




yang guna 


32. As-Sajdah 417 


v: ? 


Mk} 
1 ?■ 


!i4 


1 


I 


21. Dan pasti Kami timpakan kepada 
mereka sebagian siksa yang dekat (di 
dunia) sebelum azab yang Iebih besar 
(di akhirat); agar mereka kembali (ke 
jalan yang benar). 


22. Dan siapakah yang Iebih zaiim dari 
pada orang yang telah diperingatkan 
dengan ayat ayat Tuhannya, kemudian 
dia berpaling darinya 7 Sungguh, Kami 
akan memberikan balasan kepada orang- 
orang yang berdosa 


OK>! 

. % V-A I 


mp: 




23. Dan sungguh, telah Kami anugerah- 
kan Kitab (Taurat) kepada Musa, maka 
janganlah engkau (Muhammad) ragu 
ragu menerimanya (Al-Qur’an) dan 
Kami jadikan Kitab (Taurat) itu petunjuk 
bagi Bani Israil. 660 


m 

1 I. 


m 

\i ! | 




24. Dan Kami jadikan di antara mereka 
itu pemimpin-pemimpin yang memberi 
petunjuk dengan perintah Kami selama 
mereka sabar. 66 Mereka meyakmi ayat- 
ayatKami. 


I' 


f ? 


25. Sungguh Tuhanmu, Dia yang mem¬ 
berikan keputusan di antara mereka pa 
da hari kiamattentang apa yang dahulu 
mereka perselisihkan padanya 


| |; 

o*: 


(« W >! 

M 


■M 

il# 

m 


I® 


26. Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi 
mereka betapa banyak umat-umat se¬ 
belum mereka yang telah Kami binasa¬ 
kan, sedangkan mereka sendiri berjalan 
di tempat-tempat kediaman mereka itu 
Sungguh, pada yang demikian itu ter- 
dapat tanda tanda (kekuasaan Allah) 
Apakah mereka tidak mendengarkan 
(memperhatikan)? 


<1 


; 


it 1 


J | 
i & 


27. Dan tidakkah mereka memperhati 
kan bahwa Kami mengarahkan (awan 
yang mengandung) air ke bumi yang 
tandus lalu Kami tumbuhkan (dengan 
air hujan itu) tanam-tanaman sehmgga 
hewan-hewan ternak mereka dan me¬ 
reka sendiri dapat makan darinya. Maka 
mengapa mereka tidak memperhatikan? 

28. Dan mereka bertanya, “Kapankah 
kemenangan itu (datang) jika engkau 
orang yang benar? 11 


^-/J i 


W! 


29. Katakaniah, 'Pada han kemenangan' 
itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang 
kafir keimanan mereka dan mereka tidak 
diberi penangguhan. 1 


eSp 


I a i-± 


30. Maka berpalinglah engkau dari me¬ 
reka dantunggulah, sesungguhnya me¬ 
reka (juga) menunggu, 663 


... § 



AL-AHZAB 

Surah ke - 33 
73 ayat. Madaniyyah 


ampmgsuninah.orw 


660. Taurat telah diberikan kepada Nabi Musa 
a s„ dan pada masanya dijadikan petunjuk 
bagi Bam Israil. Begitu juga Al Quran telah 
dibenkan kepada Nabi Muhammad saw. dan 
dijadikan petunjuk bagi umat Islam 

661. 'Sabar 1 lalah sabar dalam menegakkan 
kebenaran. 

662 Hari kemenangan lalah hari kiamat 
663. Nabi Muhammad saw bersama orang 
orang mukmin disuruh menunggu kemenang¬ 
an atas orang kafirdan kehancuran mereka 




























































































418 33. Al-Ahzab 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

t.Wahai Nabi! Bertakwalah kepada 
Allah dan janganlah engkau menuruti 
(keinginan) orang-orang kafir dan 
orang orang munafik, Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui, Maha 
bijaksana 

2. dan ikutilah apa yang diwahyukan 
Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah 
Mahateliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan, 

3. dan bertawakallah kepada Allah. Dan 
cukuplah Allah sebagai pemelihara 

4. Allah tidak menjadikan bagi sese 
orang dua hati dalam rongganya dan 
Dia tidak menjadikan istri istnmu yang 
kamu zihar 6 " itu sebagai ibumu, dan 
Dia tidak menjadikan anak angkatmu 
sebagai anak kandungmu (sendiri). 
Yang demikian itu hanyalah perkataan 
di mulutmu saja Allah mengatakan 
yang sebenarnya dan Dia menujukkan 
jalan (yang benar). 

5. Panggillah mereka (anak angkat itu) 
dengan (memakai) nama bapak bapak 
mereka; itulah yang adil di sisi Allah 
dan jika kamu tidak mengetahui bapak 
mereka, maka (panggillah mereka 
sebagai) saudara saudaramu seagama 
dan maula maulamu.” 66 Dan tidak ada 
dosa atasmu jika kamu khilaf tentang 
itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang 
disengaja oleh hatimu Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 

6 . Nabi itu lebih utama bagi orang- 
orang mukmin dibandingkan diri 
mereka sendiri 666 , dan istri-istrinya 
adalah ibu-ibu mereka. Orang orang 
yang mempunyai hubungan darah satu 
sama lain lebih berhak (waris mewarisi) 
di dalam Kitab Allah daripada orang- 
orang mukmin dan orang-orang 
Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak 
berbuat baik 667 kepada saudara- 
saudaramu (seagama) Demikianlah 
telahtertulis dalam Kitab (Allah). 


664 Zihar 'alah perkataan seorang suami 
kepada istrinya "Punggungmu haram bagiku 
seperti punggung ibuku" atau perkataan sain 
yang sama maksudnya. Adalah menjadi adat 
kebiasaan orang Arab Jahiliah bahwa apabila 
dia berkata demikian kepada istrinya maka 
istrinya itu haram baginya untuk selama- 
lamanya. Tetapi setelah Islam datang, maka 
yang haram untuk selama-lamanya itu 
dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal 
baginya dengan membayar kafarat (denda) 

665 Maula-maula lalah hamba sahaya yang 
sudah dimerdekakan atau seseorang yang 
telah dijadikan anak angkat, seperti Salim 
anak angkat Huzaifah, dipanggil Maula 
Huzaifah, 

666 Orang orang mukmin itu mencintai 
nabi mereka lebih dari mencintai din mereka 
sendiri dalam segala urusan 

667 Berbuat baikdi sini ialah berwasiatyang 
tidak ebih dari sepertiga harta 






























































































































rr ol 


& 





m $5fc4 rrw^tFTte# 


y v ». ^ <*7 ^ x >^> v S j* 9 ^ #( rfi. x y' • j > j / 

p-6 3 ^ 0--^7 <lri 3ij 


dan 

Ibrahim 


Nuh dan dan dari perjanjian nabi-nabi dari Kami dan &£ ^ 

dari kamu mereka mengambil ketika 


3 ^ Ulj ^ ^ 


yang 

teguh 


perjanjian dari dan Kami te- Maryam anak dan 
mereka lah mengambil ‘Isa 


tsiyj 


Laril .. J*> cA^-X_ yStJ 1 iri 


yang siksa 
pedih 


bagi orang- dan Dia kebenar- dari/ orang-orang karena Dia akan j| 

orang kafir menyediakan an mereka tentang yang benar menanyakan 


p'Z it it Ui £& i# sit £C C 

datang ke- ke- atas Allah nikmat ingatlah mereka orang-2 wahai 

pada kalian tika kalian beriman yang 




4 

P 


f- 


/ S'y 

ULiJla 


Allah 

dan 

kalian me- 

tidak 

dan bala 

angin 

atas/kepa- 

lalu Kami 

bala 


adalah 

lihatnya 


tentara 

topan 

da niereka 

kirimkan 

tentara 

// 

LriJ , 

JeP. > -‘ 
S3jS> 

V ill 

ot 

pjZr 

& 

) 


IL 

bawah 

dan 

atas 

dan 

mereka datang 

tat- 

Maha 

kalian 

dengan 


dari 

kalian 


kepada kalian 

kala 9 

Melihat 

keijakan 

apa yang 






•V 


II 

« 2 , 

hati 

dan sam¬ 
pai/naik 

pandangan 

berubah /gon- 
cang/suram 

dan 

ketika 

dari 

kalian 




fcgASU. & ^ 


ak 

C0J 

dan mereka 
digoncangkan 

orang-orang 
yang beriman 

diuji 

di situlah 

10 

berpra¬ 

sangka 

terhadap 

Allah 

dan kalian 
menyangka 


» 


hati dalam dan orang- 
mereka orang yang 


6 i 

s ** 

Jj" 

4? @ 

orang-orang 

ber- 

dan 

munafik 

kata 

ketika 11 


sangat/ 

keras 


amUs> crili pj C^J IL?^ ii. ails UAc^ U 


sego- berkata dan 


longan 


ketika 12 


tipuan melain- dan Allah menjanjikan ti~ berpe 


kan rasul-Nya 


kepada kami dak nyakit 


%* < d-> *\' M 'lC* V l" 

(3*7—9 ij jL.’ i -'>3j ^KJ aIa* * |' |p ri5 


sego- dan memin- 
longan ta izin 


maka kemba- bagi tempat tidak YaSrib hai pen- 
lilali kalian kalian (ada) dud 


sfi <’*’ i *"**> ' At »»- 

ril Mi ^ b-ysi OL 

kecu- mereka tidak dengan ia dan terbuka rumah-2 sesung- mereka Nabi dari 
ali inginkan lain terbuka tidak kami guhnya berkata mereka 


' ^ 9- T. . > > •£-$ i'' I'fr.'T *•* * 'j*' »< > /•«%. ,9- ' 

pj UjLkdt q * o%o by 

fitnah (ber- mereka dita- kemu- segala dari atas dimasuki/ dan lari 

khianat) nya/diminta dian penjurunya mereka diserang kalau 13 


IjJotLp \jiD Xs& j 

mereka adalah dan sesung- mudah/ melain- dengan- mereka tinggal/ dan niscaya mereka || r . & 

berjanji mereka guhnya 14 segera kan ny& menanggunkan tidak mengerjakannya p\xM-, 

' & s\ >*^r 


15 pertanggung 
jawaban 


ke mereka tidak sebelum dari Allah 

adalah belakang berpaling itu 


m3 


Altah janji dan 



amnfmmnnnnn nra 


33. Al-Ahzab 419 

* 

7. Dan (ingatlah) ketika Kami mengam¬ 
bil perjanjian dari para nabi dan dari 
engkau (sendiri). dari Nuh, Ibrahim, 
Musa, dan Isa putra Maryam dan Kami 
telah mengambil dari mereka peijanjian 
yang teguh,““ 

8. agar Dia menanyakan kepada orang 
orang yang benar tentang kebenaran 
mereka 669 Dia menyediakan azab yang 
pedih bagi orang orang kafir 

9. Wahai orang-orang yang beriman! 
Ingatlah akan nikmat Allah (yang telah 
dikaruniakan) kepadamu ketika bala 
tentara datang kepadamu, lalu Kami 
kirimkan kepada mereka angin topan 
dan bala tentara yang tidak dapat 
terlihat olehmu.'" 6 Allah Maha Melihat 
apayang kamu kerjakan, 

10. (Yaitu) ketika mereka datang kepa 
damu dari atas dan dari bawahmu, dan 
ketika penglihatan(mu) terpana dan 
hatimu menyesak sampai ke tenggoro 
kan 171 dan kamu berprasangka yang bu- 
kan-bukan terhadap Allah. 

11 Di situlah diuji orang orang muk 
min dan digoncangkan (hatinya) de¬ 
ngan goncangan yang dahsyat. 

12 Dan (ingatlah) ketika orang orang 
munafik dan orang-orang yang hatinya 
berpenyakit berkata, "Yang dijanjikan 
Allah dan Rasul Nya kepada kami hanya 
tipudayabelaka.“ 

13 Dan (ingatlah) ketika segolongan di 
antara mereka berkata, "Wahai pen 
duduk Yasrib (Madinah)! Tidak ada 
tempat bagimu, maka kembalilah 
kamu ” Dan sebagian dari mereka 
meminta izin kepada Nabi (untuk 
kembali pulang) dengan berkata, 
'Sesungguhnya rumah-rumah kami 
terbuka (tidak ada penjaga).' 1 Padahal 
rumah rumah itu tidak terbuka, mereka 
hanyalah hendaklari 

14. Dan kalau (Yasrib) diserang dari se¬ 
gala penjuru, dan mereka diminta agar 
membuat kekacauan, niscaya mereka 
mengenakannya; dan hanya sebentar 
saja mereka menunggu. 

15. Dan sungguh, mereka sebelum itu 
telah berjanji kepada Allah, tidak akan 
berbalik ke belakang (mundur). Dan 
perjanjian dengan Allah akan diminta 
pertanggungjawabannya. 


668. Kesanggupan menyampaikan agama 
kepada umatnya masing-masing. 

669 Pada hari kiamat, Allah akan menanya 
kan kepada rasul-rasul sampa’ di mana usaha 
mereka menyampaikan ajaran-ajaran Allah 
kepada umatnya dan sampai di mana umat 
nya melaksanakan ajaran Allah itu. 

670. Ayat ini menerangkan kisah Ahzabyaitu 
golongan goiongan yang dihancurkan 
daiam Perang Khandaq karena menentang 
Allah dan rasul-Nya. Yang dimaksud dengan 
bala tentara yang tidak dapat kamu lihat lalah 
para malaikat yang sengaja didatangkan 
Allah untuk menghancurkan musuh musuh 
Allah itu, 

671 Menggambarkan bagaimana hebatnya 
perasaan takut dan perasaan gentar pada 
waktu itu 



























































































420 33. Al-Ahzab 

16. Katakanlah (Muhammad), lari ti- 
daklah berguna bagimu, jika kamu me- 
larikan dirt dari kematian atau pembu- 
nuhan dan jika demikian (kamu terhin- 
dar dari kematian) kamu hanya akan 
mengecap kesenangan sebentar saja " 

17. Katakanlah, "Siapakah yang dapat 
melmdungi kamu dari (ketentuan) Allah 
jika Dia menghendaki bencana atasmu 
atau menghendaki rahmat untuk diri- 
mu?' Mereka itu tidakakan mendapat 
kan pelindung dan penolong selam 
Allah. 

18. Sungguh Allah mengetahui orang 
orang yang menghalang halangi di an- 
tara kamu dan orang yang berkata ke- 
pada saudara-saudaranya, Manlah ber 
sama kami.” Tetapi mereka datang ber 
perang hanya sebentar, 

19. mereka kikir terhadapmu Apabila 
datang ketakutan (bahaya), kamu hhat 
mereka itu memandang kepadamu 
dengan mata yang terbalik bahk seperti 
orang yang pingsan karena akan mati. 
dan apabila ketakutan telah hilang, me 
reka mencaci kamu dengan lidah yang 
tajam, sedang mereka kikir untuk ber 
buat kebaikan Mereka itu tidak ber 
iman, maka Allah menghapus amalnya 
Dan yang demikian itu mudah bagi 
Allah 

20. Mereka mengira (bahwa) golongan- 
golongan (yang bersekutu) itu belum 
pergi, dan jika golongan golongan (yang 
bersekutu) itu datang kembali, mscaya 
mereka ingin berada di dusun dusun 
bersama-sama orang Arab Badui sam- 
bil menanyakan berita tentang kamu. 
Dan sekiranya mereka berada bersama- 
mu, mereka tidak akan berperang me 
lainkan sebentar saja. 

21. Sungguh telah ada pada (diri) Ra 
sulullah itu suri teladan yang baik bagi 
mu (yaitu) bagi orang yang mengharap 
(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan yang banyak mengingat 
Allah. 

22. Dan ketika orang orang mukmin 
melihat golongan-golongan (yang ber¬ 
sekutu) itu, mereka berkata 'Inilah 
yang dijanjikan Allah dan Rasul Nya 6 ” 
kepada kita,' Dan benarlah Allah dan 
Rasul Nya Dan yang demikian itu me- 
nambah keimanan dan keislaman 
mereka 


672 Yang dijanjikan Allah dan Rasul itu ialah 
kemenangan setelah mengalami kesukaran. 



| n§ 


Vt 




x," * t-Ti 1 . s'* t, 

\b\j Jr j^Jj 1 o\ 

jika de~ pembu- atau ke- dari kalian jika lari bergunaba- tidak- kata- 

mikian_ nuhan matian lari itu gi kalian lab kanlah 

* i y & ^ y s ^ 

(j} 4jjl Q* j Cy* Vj. V 

jika Allah dari melindungi yang mem- siapa- kata- sedikit/ keen- kalian ber- ti- 

kalian (dapat) punyai kah kanlah 16 sebentar ali senang-2 dak 

i. ^ jy 

5^ Vj «>1>' j* jyl 

Allah selain dari bagi mereka dan rahmat untuk Dia meng- atap kejelekan/ kepada Dia meng- 

mereka peroleh tidak kalian hendaki bencana kalian hendakj 

&SG % iii 

* 1 *%- J0 ' sS s' 

dan orang diantara * orang-2 yang Allah men 

yang berkata kalian merintangi tab 



^ © 

& < 

S?j 

% 

sung¬ 

guh 

17 

peno¬ 

long 

dan 

tidak 

pelin¬ 

dung 




kikir 


■S 

hUi 

<z 

VI 

** 


Oyb 

% 

Ul 

•» s' 

sedikit/ 

ke- 

pepe- 

mereka 

dan 

kepada 

sebentar 

cuali 

rangan 

mendatangi 

tidak 

kami 




saudara mereka 


52 M s$i £ 6$ 

mata berputar- kepada mereka me- kamumeli- keta- datang maka atasmu/ke- 
mereka putar kamu mandang hat mereka kutan apabila pada kalian 


*K -Wi ' A' *t > * mi/' 

p£==z>yiXtjt Oj^Li tIjsls (AAJu 

mereka men- ketakutan telah per- maka mati dari atas- ditutupi seperti 
caci kalian gi/hilang apabila nya (pingsan) orang yang 


-x .y C 






JsL>-U 1 jLJl 


maka meng- mereka tidak mereka ke- atas 
hapus beriman itu baikan 


kikir 


tajam 


dengan 

lisan 


V 

golongan-2 


mereka 
mengira 19 


mudah Allah atas/ demiki- dan amal perbuat- Allah 


bagi an itu adalah an mereka 


mereka me- 1 

ngembara n; 

[H-*’ J 3 h^jt 

lahwasa- sekira- mereka me- 
ya mereka nya nginginkan 

oil c\> p 

golongan- datang dan mereka tidak/ 

golongan jika pergi belum 

✓ / y v 9 x Ax 4.x y o'* 9 

\j>\^ % u a 

pada/ber- adalah sekira- berita dari/ mereka me- orang-orang pada/ 

sama kalian mereka nya kalian tentang nanyakan Arab dusun bersama 

teladan Allah 

Uy-V <J ^ 

Rasul pada bagi 

kalian 

S 6^ © VUS VM IJili U 

adalah sesung- sedikit/ ke- mereka tidak 

guhnya 20 sebentar cuali berperang 

© J-i j±i\ , 

banyak Allah dan meng- akhir 

21 ingat 

i^ / ^ 9 y*] 

^ b>-y„ o* ^ 

dan Allah mengharap adalah bagi 

bari ia orang 

1 £ 

\ yy 

baik 


ii\ C lii $i5 ihi-Vi Spp\ Z Qj 

dan Allah telah janjikan apa ini mereka golongan~2 orang-2 meli- dan 

rasul-Nya kepada kita yang berkata mukmin hat tatkala 


22 


'lixSj 

dan penye- 
rahan diri 

GCi 

•/•s' 

keimanan 

VI 

s' 

ke- 

cuali 

menambah 

mereka 

dan 

tidak 



y vsg; J 




dan 


y y y y 


Allah dan be¬ 
narlah 










































































tt 







4 C < v xi 


> X-,/ ,x > X ^ 


, X ✓"» 


4Ji\ La 3^ 4jr^. 


orang maka di an- atas- Allah mereka apa mereka benar orang orang-orang di an- 
yang tara mereka nya janjikan yang (menepati) laki-laki _ mukmin tarn 




' ~ r\*' ' m ( '*r. 

*\) kA^ ^jU iXb Cy& j 


>» ^ *v ' - 


karenahendak perubahan mereka dan me- orang dandianta- waktuke- telah 

memberi balasan 23 mengrubah tidak nunggu yang ra mereka matiannya sampai 


eLl^ (jl ^ ^ A AAJL d* c^JhAjO 3 .^ 3^L^2-j 4)i' 


Dia meng- jika 
hendaki 


orang-orang 

munafik 


dan Dia dengan kebe- orang-orang Allah 

menyiksa naran mereka yang benar 


^ 4 , > 1 . s>' A\ 4 > A 

<jOu' 4i5i Jyj jjjjlP (j6 { ~rLf/ > ~s 


orang-2 Allah danmenolak/ Maha MahaPe- adalah Allah sesung- atas Diamene- atan 

yang menghalau 24 Penyayang ngampun _ guhnya mereka rima tobat 


"3e» ofetp'i & #£ i 


pepe- orang-orang Allah dan cu- kebaikan/ mereka tidak dengan kema- mereka 
rangan mukmin kuplah keuntungan memperoleh _rahan mereka _ kafir 

^ ,S55 


9 *» o ^ ^ ^ X'C, ’ ^ • 1» | b" t i x '"i^^ # x ” I s ? ^ A**' . 

0-2 (jul. 4>'J ^ L)r£A bi? 5 ^ 

Mahaperkasa Mahakuat Allah dan 


^ 4 




ft 


dari membantu orang- dan Dia 

mereka orang yang menurunkan 25 


adalah 


x*-*,. > >> <44" * * •' 

V*Ar e| c3J3y C? 


rasa 

takut 


hati da- dan Dia me- benteng-ben- 

mereka lam masukkan teng mereka 


dari 


Ahli Kitab 


>-r 

gfOO' 




OJl? 


x--> t-" s’/?"' /-*< 

£ ALyk-v Uo» 


bumi dan Dia mewaris- sebagian 

mereka kan kepada kalian 26 


dan kalian 
menawan 


kalian mem- 
bunuh 


seba¬ 

gian 


*1 A, I X sr>l - »*4 | ^ ^ ^ 

j^=» (jc- 4jb> <j^6j 


segala atas Allah dan kalian meng- be- dan bumi/ dan harta ben- dan rumah~2 
adalah mjaknya lum tanah da mereka mereka 


&)\ Se/jji Js csr' W - w 1^ JfCS^ 


kalian meng- kalian jika kepada istri- kata- Nabi wahai Mahakuasa sesu- 

hendaki adalah istrimu kanlah 27 atu 


Lij5\ 'oy^S 


dan akan aku akan aku berikan 

ceraikan kalian mut‘ah kepada kalian 


maka 

marilah 


dan perhi- dunia kehidupan 
asannya 


4iil 


dan kam- 
pung 


dan rasul- 
Nya 


hendaki 




LJLk-c- \j>-\ j&\ 5isi ok i 


yang 

29 besar 

pahala di antara 

kalian 

bagi orang yang menye- 

berbuat baik diakan 

Allah 

maka se¬ 
sungguhnya 

akhirat 


Xj*»- Iaj 

<? s > 


9 

oil 
^ •* 

(>* 

& 


dilipatgandakan 

yang 

nyata 

dengan per- 
buatan keji 

di antara 
kalian 

mendatangkan/ 

mengeijakan 

siapa 

yang 

“Nabi 

hai istri- 
istri 


9* 


4»\ 

<P 

s' t 


& »x » 
tjO-djtO 


mudah 

Allah 

atas 

demi- 

dan 

dua kali 

30 




kian 

adalah 

lipat 



i 


?? p 1 

tJT~ 4 ‘riVx- —. ^ s'" s’ 



siksaan 


bagi- 

nya 



Ob 

* 

if, / 


ft: | 

kalian 

dan 


yang 

perce- 


adalah 

jika 

28 

baik 

raian 


* ATI 


> 


XX If 

1 * i 


kampungsunnah.org 


33. Al-Ahzab 421 

23. Di antara orang-orang mukmin rtu 
ada orang-orang yang menepati apa yang 
telah mereka janjikan kepada Allah. Dan 
di antara mereka ada yang gugur, dan 
di antara mereka ada (pula) yang me- 
nunggu-nunggu 673 dan mereka sedikit 
pun tidak mengubah (janjinya), 

24. agar Allah memberikan balasan ke¬ 
pada orang-orang yang benar itu kare- 
na kebenarannya, dan mengazab orang 
munafik jika Dia kehendaki, atau mene- 
rima tobat mereka. Sungguh, Allah Ma- 
ha Pengampun, Maha Penyayang. 

25. Dan Allah menghalau orang-orang 
kafir itu yang keadaan mereka penuh 
kejengkelan, karena mereka (juga) tidak 
memperoleh keuntungan apa pun Cu- 
kuplah Allah (yang menolong) meng- 
hindarkan orang-orang mukmin dalam 
peperangan. 674 Dan Allah Mahakuat, 
Mahaperkasa. 

26. Dan Dia menurunkan orang-orang 
Ahli Kitab (Bam Quraizah) yang mem¬ 
bantu mereka (golongan-golonganyang 
bersekutu) dari benteng-benteng me¬ 
reka, dan Dia memasukkan rasa takut ke 
dalam hati mereka. Sebagian mereka 
kamu bunuh dan sebagian yang lain 
kamutawan. 675 

27. Dan Dia mewariskan kepadamu 
tanah-tanah, rumah-rumah dan harta 
benda mereka, dan (begitu pula) tanah 
yang belum kamu injak. 576 Dan Allah 
Mahakuasa terhadap segala sesuatu. 

28. Wahai Nabi 1 Katakanlah kepada 
istri-istrimu, “Jika kamu menginginkan 
kehidupan di dunia dan perhiasannya. 
maka kemarilah agar kuberikan kepa¬ 
damu mut'ah dan aku ceraikan kamu 
dengan cara yang baik. 1 

29. Dan jika kamu menginginkan Allah 
dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka 
sesungguhnya Allah menyediakan pa- 
hala yang besar bagi siapa yang berbuat 
baikdi antara kamu. 

30. Wahai istri-istri Nabi! Barang siapa 
di antara kamu yang mengerjakan per 
buatan keji yang nyata, niscaya azab- 
Nya akan dilipatgandakan dua kali lipat 
kepadanya. Dan yang demikian itu, 
mudah bagi Allah. 


673. Menunggu apa yang telah Allah janjikan 
kepadanya. 

674 Dalam Perang Khandaq, orang mukmin 
tidak berperang karena Allah telah meng 
halau mereka dengan mengirimkan angin dan 
malaikat. 

675. Setelah golongan golongan yang ber 
sekutu itu kocar-kaar, maka Allah memerin- 
tahkan Nabi saw. untuk menghancurkan Bani 
Quraizah (Ahli Kitab) dan menghalau mereka 
dari benteng benteng mereka kemudian 
seluruh laki-laki yang ikut berperang di- 
bunuh, perempuandan anak-anakditawan. 
676 Tanah-tanah yang akan dimasuki oleh 
tentara Islam. 













































































































422 33. Al-Ahzab 


JUZ22 

31. Dan barang siapa di antara kamu 
(istri istri Nabi) tetap taat kepada Allah 
dan Rasul Nya dan mengerjakan ke- 
bajikan, niscaya Kam berikan pahaia 
kepadanya dua kali lipat dan Kami 
sediakan rezeki yang mulia baginya. 

32 Wahai istri istri Nabi! Kamu tidak 
seperti perempuan-perempuan yang 
lain, jika kamu bertakwa. Maka ja 
nganlah kamu tunduk (melemahlem 
butkan suara) 677 dalam berbicara se 
hingga bangkit nafsu orang yang ada 
penyakit dalam hatinya,'"’ dan ucap- 
kanlah perkataanyang baik. 

33. Dan hendaklah kamu tetap di ru- 
mahmu 675 dan janganlah kamu berhias 
dan (bertingkah laku) seperti orang- 
orang jahihah dahulu, 680 dan laksana 
kanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ta 
atilah Allah dan Rasul Nya Sesurig 
guhnya Allah bermaksud hendak 
menghilangkan dosa dari kamu. wahai 
ahlulhait' dan membersihkan kamu 
sebersih bersihnya 

34 Dan ingatlah apa yang dibacakan 
di rumahmu dari ayat ayat Allah dan 
hikmah (sunnah Nabimu) Sungguh, 
Allah Mahalembut, Maha Menge- 
tahui 

35. Sungguh, laki-laki dan perem- 
puan muslim, laki-laki dan perem 
puan mukmin, laki laki dan perem 
puan yang tetap dalam ketaatannya, 
laki-laki dan perempuan yang benar, 
laki-laki dan perempuan yang sabar, 
laki-laki dan perempuan yang khu- 
syuk, laki-laki dan perempuan yang 
bersedekah, laki laki dan perempuan 
yang berpuasa laki-laki dan perem 
puan yang memelihara kehormatan- 
nya, laki-laki dan perempuan yang 
banyak menyebut (nama) Allah Allah 
telah menyediakan untuk mereka 
ampunan dan pahaia yang besar. 


677 Berbscara dengan sikap yang memm- 
bulkan orang bertindak yang tidak baik 
terhadap mereka 

678 Orang yang mempunyai mat berbuat 
serong dengan perempuan seperti melaku 
kanzina. 

679 Istri istri Rasul agar tetap di rumah 
dan keluar rumah bila ada keperluan yang 
dibenarkan oleh syara 

680. "Jahiliah dahulu" lalah jahihah kekafir- 
an yang terdapat sebelum zaman Nabi 
Muhammad saw Dan yang dimaksud de¬ 
ngan "jahihah sekarang" lalah jahiliah 
kemaksiatan yang terjadi seteiah datang 
nya Islam 

681 Ahlulbait yaitu keluarga Rasulullah 
saw 


| | tr rr a 


danmenger- dan bagi/kb r _ 

jakan/amal rasul-Nya da Allah 


" 

<jr*J 


Kami datang- kebajikan/ danmenger- dan^ bagi/kepa- di antara taat/ danba- 

saleh 


kan/berikan 


kalian 


patuh rang siapa 


S *^S \ zg&gv jjf ^ S ^ 9 X-f s' 'rS’Or/’jr 9’s's^s’ s' S'* S 

«U-> (fp Lli jj U cjAis* L* 


Nabi wahai 

istri-istri 31 


mulia 


rezeki bagi- dan Kami 
nya sediakan 


dua pahalanya 
kali 


u o \ -X>-L~zp j A ..<*3 


engan pei 

taan/pembicaraan tunduk jangan patuh 


seorang 


kalian 


AAJ Vjp cMj cAa c| 

>an hendak- yang perka- dan ber- penyakit hatinya da- orang maka ber- 

> kalian tetap 32 baik taan katalah lam yang keinginan 


Dan hendak¬ 
lah kalian tetap 32 


maka ber- 
keinginan 


\ 




dan pertama/ orang-orang 

dirikanlah dahulu Jahiliah 



fr ^ 9 « 

^3 

dan rumah dalam 

jangan kalian 


C3j, Aj^jj ^ U-U 




»\' ' \ S' 


sesung- dan 

guhnyalah rasul-Nya 


Allah 


dan 

taatilah 


zakat 


dan tunai¬ 
kanlah 


salat 


danDiaakan (keluarga /rumah kotoran/ dari Dia hendak Allah menghendaki/ 

menyucikan kalian tangga Nabi saw.) dosa kalian menghilangkan bermaksud 


ot e| iPi u 




dari 


rumah~2 

kalian 


di da- diba- apa 

lam cakan yang 


Dan 

ingatlah 


33 


sesuci- 

sucinya 


tt) Ia-*- Uy 5^ kxjz===zi-\j 4)i\ CU-sl 


Maha Me- 
34 ngetahui 

Mahahalus adalah 

Allah sesung- 
guhnya 

dan 

hikmah 

Allah ayat- 

ayat 



s' 

S' 

dan perempuan 
mukmin 

dan laki-laki 
mukmin 

dan 

perempuan muslim 

laki-laki 

muslim 

Sesung- 

guhnya 


cz-ixU 

di^\j 



dan laki-laki 
yang sabar 

dan perempuan 
yang benar 

dan laki-laki 
yang benar 

dan perempuan 
yang taat 

laki-laki 
yang taat 


(lA-2 Jy-ugU ds—» cJA*_ 


• S' s' 

dan laki-laki 
yang sedekah 


dan perempuan 
yang khusyuk 


s' s' 

dan laki-laki 
yang khusyuk 


dan perempuan 
yang sabar 


sf »'r ^ ^ 9 l.'" \ * 

^ wyi2 3 1$ ^ ^ 


dan laki-laki yang 
memelihara 


dan perempuan 
yang berpuasa 


dan laki-laki 
yang berpuasa 


dan perempuan 
yang sedekah 


alii U^ UU =>1 jjU cJU-Aell 


banyak Allah 


dan laki-laki 
yang mengingat 


dan perempuan 
yang memelihara 


kehormatan 

mereka 


uu j 


ampunan bagi Allah telah me- 
mereka nyediakan 


dan perempuan 
yang mengingat 
























































































































gjg nr Dig 


rr | 


< f*x A**'" > l s <- sm -" i> i>\ ' </ 

Q\ \j^\ 4*U» riP Cy U 


i) 


adalah bah- per- dan Allah telahme- apa- pererapu- dan bagilaki-2 ada/ dan 
wa kara rasul-Nya netapkan bila an mukrnin tidak mukmm patut tidak 

& 




<i,' -r < 9 XT. ( v>>" A, » *t =■ £■" \ i >>t 

>1^ Jo? Jja 4JJ* Od p-A 

1 — ia telah maka danrasul- Allah mendur- dan ba- perkara dari pilihan bagi 

sesat sungguh Nya hakai rang siapa mereka _ mereka 


kese- 

satan 


kul c£jJJ 3yh LLr 4 






atas- dan engkau telah atas- Allah telah mem- kepada 
nya memberi nikmat nya beri nikmat yang 


kamu dan yang 

berkata ketika 36 nyata 


>1 . _x"'. Y. . ’*■' i, s sy * 

4li> o '^LA^~J13 3 kill <j£i? 


Allah apa jiwamu/ dalam dan kamu me- Allah dan ber- istrimu 
yang hatimu nyembunyikan takwalah 


atas 

kamii 


tahanlah 


9-*X l- \'1Z * '.'5 A vi ^"rw 'Z.jT 9 *•> 
Jo) LaJS 4^JLs£- o' e3 > "' 4Ai]y o^UJ ^J«o 


> •> 


-5 s< t' . ^ c '- 


Zaid telah me- maka kamu ta- untuk lebth dan 

mutuskan tatkala kuti-Nya berhak Allah 


dan kamu 
takut 


menyata- 

kannya 


3, g£- PS £ 


da- ke- 
lam beratan 


orang-orang 

mukmm 


atas 


ada 


tidak supaya Kami kawinkan keper- darinya 
kamu dengannya luan 


&±7' k >A \ 9 '' il » 7* k’t 

^ <JSj \J=>j Crf-i Ir^ 3 b ) 0J' 

dan keper- di antara mereka me- apa- anak angkat 
luan mereka mutuskan bila mereka 


dikeqakan/ Allah perkara/' 


istri- 

istri 


4 ii SLi *2 & Q j£- k. $' $ & ^ € 


pa- Allah sunnah/ 
da peraturan 


bagi- Allah telahme- dalam/ kebe- dari Nabi atas ada tidak 
nya netapkan tentang apa ratan _ 37 


i?J3 Aii\ O&J J-3 ot dPPl 


Orang-orang telah di- ketetapan/ Allah perintah/ dan sebelum- dari mereka orang-2 

yang 38 tetapkan keputusan perkara adalah nya/dahulu berialu yang 

T 


hi], >Jo-i O^Jo^ 4i) 


dan eu- Allah keeuali/ sese- 
kuplah selain orang 


mereka dan dan mereka ta- Allah 

takut tidak kut kepada-Nya 


risalah- 

risalah 


mereka me- 
nyampaikan 


retapi 


laki-laki di dari se- ba- Muham- 
antara kalian orang pak mad 


Maha Me- 
40 ngetahui 


se- dengan Allah dan 

suatii segala adalah 





di waktu 
pagi 


Dan ber- 
tasbihlah 


41 


sf c 

i(n}| 


il 

ada tidak 

39 

pembuat 

perhitungan 

dengan 

Allah 

^31 


alii < 

** 

-5 

Nabi- 

Nabi 

dan pe¬ 
nutup 

Allah 

utusan 


i >'\ 

✓ ■£ Y-'-' 

ingatlah 

mereka 

beriman 

orang-2 

yang 

Wahai 




karena Dia hendak danmalaikat- atas/kepa- memberi yang Dia 
mengeluarkan kalian malaikat-Nya da kalian rahmat 42 


dan pe- 
tang 




J^===yj 

> 

Ji cJiixi 


Maha 

43 Penyayang 

kepada orang-2 
yang beriman 

dan adalah 

Dia 

cahaya 

kepada kegelapan 

dari 







amp /ngsarinah. org 


33. Al-Ahzab 423 

36 Dan tidaklah pantas bagi iaki iaki 
yang mukmin dan perempuan yang 
mukmin apabiia AHah dan Rasul Nya 
telah menetapkan suatu ketetapan, 
akan ada pilihan (yang lam) bagi 
mereka tentang urusan mereka, Dan 
barang siapa mendurhakai Allah dan 
Rasul Nya maka sungguh, dia telah ter 
sesat, dengan kesesatan yang nyata 

37. Dan (ingatlah), ketika engkau (Mu¬ 
hammad) berkata kepada orang yang 
telah diberi nikmat oleh Allah dan 
engkau (juga) telah memberi nikmat 
kepadanya, "Pertahankanlah terus is¬ 
trimu dan bertakwalah kepada Allah, 1 “ 
sedang engkau menyembunyikan di 
dalam hatimu apa yang akan dinyata- 
kan oleh Allah dan engkau takut ke¬ 
pada manusia, padahal Allah lebih ber 
hak engkau takuti. Maka ketika Zaid 
telah mengakhiri keperluan terhadap 
istrinya (menceraikannya) Kami nikah- 
kan engkau dengan dia (Zainab) 682 
agar tidak ada keberatan bagi orang 
mukmin untuk (memkahi) istri istri 
anak-anak angkat mereka, apabiia anak 
anak angkat itu telah menyelesaikan 
keperluannya terhadap istrinya. Dan 
ketetapan Allah itu pasti terjadi. 

38. Tidak ada keberatan apa pun pada 
Nabi tentang apa yang telah di~ 
tetapkan Allah baginya (Allah telah 
menetapkan yang demikian) sebagai 
sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah 
terdahulu Dan ketetapan Allah itu 
suatu ketetapan yang pasti berlaku, 

39. (yaitu) orang-orang yang menyam 
paikan risalah risalah Allah, 683 mereka 
takut kepada-Nya dan tidak merasa 
takut kepada siapa pun selain kepada 
Allah. Dan cukuplah Allah sebagai 
pembuat perhitungan. 

40 Muhammad itu bukanlah bapak 
dari seseorang di antara kamu, 684 
tetapi dia adalah utusan Allah dan 
penutup para nabi Dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. 

41. Wahai orang-orang yang ber 
iman! Ingatlah kepada Allah, dengan 
mengingat (nama Nya) sebanyak-ba 
nyaknya 

42 dan bertasbihlah kepada Nya pa 
da waktu pagi dan petang 

43 Dialah yang memberi rahmat ke 
padamu dan para malaikat Nya (me 
mohonkan ampunan untukmu), agar 
Dia mengeluarkan kamu dari kegelap- 
an kepada cahaya (yang terang) Dan 
Dia Maha Penyayang kepada orang- 
orang yang beriman. 


682 Setelah habis idahnya 

6£3.Para rasul yang menyampaikan syariat 

syariat Allah kepada manusia. 

684. Nabi Muhammad saw bukanlah ayah 
dari saiah seorang sahabat, karena itu janda 
Zaid (Zainab) dapatdinikahi oleh Rasuluilah 
saw 




























































































424 


33. Al-Ahzab 


IpSi rr o ■ 


44. Penghormatan mereka (orang 
orang mukmin itu) ketika mereka me 
nemui-Nya ialah, "Salam," 685 dan Dia 
menyediakan pahala yang mulia bagi 
mereka 

45. Wahai Nabi 1 Sesungguhnya Kami 
mengutusmu untuk menjadi saksi, 
pembawa kabar gembira dan pern 
beri peringatan, 

46 dan untuk menjadi penyeru kepa 
da (agama) Allah dengan izin-Nya dan 
sebagai cahaya yang menerangi. 

47. Dan sampaikanlah kabar gembira 
kepada orang-orang mukmin bahwa 
sesungguhnya bagi mereka karunia 
yang besar dari Allah 

48 Dan janganiah engkau (Muham 
mad) menuruti orang orang kafir dan 
orang-orang munafik itu, janganiah 
engkau hiraukan gangguan mereka 
dan bertawakallah kepada Allah. Dan 
cukuplah Allah sebagai pelindung. 

49. Wahai orang-orang yang ber- 
iman! Apabila kamu menikahi pe- 
rempuan-perempuan mukmin, ke- 
mudian kamu ceraikan mereka se 
belum kamu mencampurinya maka 
tidak ada masa idah atas mereka yang 
perlu kamu perhitungkan. Namun 
berilah mereka mutah dan lepas- 
kanlah mereka itu dengan cara yang 
sebaik baiknya 

50. Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami 
teiah menghalalkan bagimu istri 
istrimu yang teiah engkau berikan 
maskawinnya dan hamba sahaya yang 
engkau miliki, termasuk apa yang 
engkau peroleh dalam peperangan 
yang dikaruniakan Allah untukmu 
dan (demikian pula) anak anak perem- 
puan dari saudara laki laki bapakmu, 
anak-anak perempuan dari saudara 
perempuan bapakmu, anak anak pe 
rempuan dari saudara iaki-laki ibumu 
dan anak-anak perempuan dari sau¬ 
dara perempuan ibumu yang turut 
hijrah bersamamu, dan perempuan 
mukmin yang menyerahkan dirinya 
kepada Nabi kalau Nabi ingin mem 
kahinya, sebagai kekhususan bagimu, 
bukan untuk semua orang mukmin. 
Kami teiah mengetahui apa yang Kami 
wajibkan kepada mereka tentang istri 
istri mereka dan hamba sahaya yang 
mereka miliki agar tidak menjadi ke- 
sempitan bagimu. Dan Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 


m 


m 


pf rr 





© 

0 

pi 

■ tr - -- ~ 

AhjpiP 

pt 

wahai 

mulia 

pahala 

bagi 

dan Dia me- salam/ 

mereka me- 

pada Penghormat- 

s 


44 

mereka 

nyediakan sejahtera 

nemui-Nya 

Iiari an mereka 


@ v5i 


Dan 

penyeru 


dan pemberi dan pembawa menjadi Kami meng- sungguh Nabi 

45 peringatan kabar gembira saksi utus kamu Kami 


^ © yyf Vi r-p ell 

bagi bahwa se- orang-orang dan berilah bersinar/ dap dengan Allah ke- 

mereka sunggulinya yang beriman kabar gembira 46 terang pelita izin-Nya pada 


dan orang- 
orang munafik 


orang-orang kalian Dan besar karunia Allah dari 

menaati jangan 47 


kafir 


5A JP= >J 4iib (Jp-U (Jp 

Ian cu¬ 
kuplah 


tempat berserah kepada dan cu- Allah alas/ dan berta- 

kepada wakallah 


48 diri/pelindung Allah kuplah 


gangguan dan 
mereka biarkan 






• lii ouh 


kalian menee- kemu- perempuan-perem- kalian me- apa- mereka orang-orang Wahai 
raikan mereka dian puan yang beriman ngawini biia beriman yang 


Sin 


' y * c Jf's \"- 

l0 (Jrj oV™ 


ft. J** , 

9 tD * 


V ch 9 # 

kalian meng- idah dari atas bagi maka kalian menyentuh/ bah- sebe- dari 
hitungya mereka kalian tidaklah menggauli mereka wa him 


> a. . 


** Vi, *' * 'Y ~ r *» > »> •» ^ ^ „ * 

uj _ t C|p 




sungguh Nabi wabai 
Kami 


baik 


49 


per- dan lepaskan/ maka berilah 

ceraian ceraikan mereka mereka niufiah 

/1-* 9S * /• 


JLS2u Vj All bilo-1 

dimiliki dan apa maskawin kamu teiah yang istri-istri bagi Kami teiah 

yang mereka berikan kamu kamu menghalalkan 


iiiV PjtQc 4Jil *U\ \L* tAV-A 


,// ySZs' 




£2 r£\ Sy 5} ^ ol ^ 

s' 

dia akan me- bah- Nabi menghen- jika kepada dirinya ia menye- jika yang 

' \vn 


:epai 

Nat 


\1% C 1^4 a lyp\ P ht di 

Kami apa Kami teiah sesung- orang-orang selain/bu dari bagi pengkliu- 

fardukan yang mengetahui gubnya yang beriman kan untuk kamu susan 




*»,/*<* 



•» ** 

* 


supaya 

tidak 

tangan kanan mereka 
(hamba sahaval 

dimiliki dan apa 

vane 

istri 

mereka 

terha- 

dan 

li 


685. Sejahtera dari segala bencana. 
6S6.Menurut nwayat pada suatu ketika 
istri-istri Nabi Muhammad saw. ada yang 
cemburu dan ada yang meminta tambahan 
belanja. Maka Nabi Muhammad saw 
memutuskan perhubungan dengan mereka 
sampai sebulan lamanya Oleh karena takut 
diceraikan Nabi. maka mereka datang 
kepada Nabi menyatakan kerelaannya atas apa 


fits iti ^ AA hp 


Maha Maha Allah 

50 Penyayang Pengampun 


saudara perem- dan anak-2 saudara laki~2 dan anak-2 atas Allah mem- dari apa tangan kananmu 
puan bapakmu perempuan bapakmu perempuan kamu beri yang (hamba sahaya) 


cpij 

dan pe- bersama mereka yang saudara perem- dan anak-2 saudara laki-2 dan anak-2 

rempuan kamu hijrah puan ibumu perempuan ibumu perempuan 


























































































YY [I 

..-.. //^ 


o*j o* ^Qi dy^j br^t o* &J 


< < 


* >* 


rrJ"' 


kamu 

ingini 


dan kamu siapa kepada kamu beri perlin- di antara kamu ke- siapa kamu menjauhi/ 

siapa kehendaki yang kamu dungan/menggauli mereka hendaki yang menceraikan 


<>'' A 








mata menye- bah- 

mereka jukkan wa 

lebih 

dekat 

demi¬ 
kian itu 

atas 

kamu 

ber- 

dosa 

maka 

tidaklah 

kamu lepas- 
kan/eeraikan 

dan siapa 
yang 


menge- dan 

tahui Allah 




i <*% <>§-l^====> Uj 


semuanya 


kalian telah beri- dengan 
kan pada mereka apa yang 



.lu S? © ni ££ iii ^ d 


bagi 

kamu 


halal Ti¬ 
dak 


51 


Maha Maha Me- Allah 
Penyayang ngetahui 


dan 

adalah 


hati da- apa 

kalian lam yang 


gk)l CJ or <3aJ o' hfj -bo <y tlJJ' 


menarik 

hatimu 


walau- 

pun 


istri- 

istri 


dari dengan kamu boleh dan sesu- dari perempuan- 
mereka mengganti tidak dah itu perempuan 


' < *£> y ~ s A. 


Maha se- se- 

Pengawas suatu gala 


atas Allah dan 
adalah 


tangan k.a~ 
nanmu 


dimiliki apa ke- kebaikan/kecan- 
yang cuali tikan mereka 


% $\ pi s \p <<?ii <$ 


bahwa ke- 
cuali 


Nabi 


rumah- 

rumah 


kalian ja- mereka 

memasuki ngan beriman 


orang-orang 

yang 


Wahai 


52 


A* > ' > Y, \ \ \ y \ Hi 

b] ch-rJ 4 *-‘d tikr&H’ JA til yd 


kalian apabi- tetapi bejana/ma- menunggu- dengan makanan ke- bagi di- 

diundang la/jika kanan masak nunggu tidak pada kalian izinkan 


% % l&sft ’JlJ, Isfi gStlls 

sesung- untuk per- beramah- dan maka menye- kalian sele- maka maka 

guhnya cakapan tamah/asyik jangan barlah/keluarlah saimakan apabila masuklah 

Of >*0 * *■-' ="'< <■ At .®> .V**' 

hi o\A====> yjj 

tidak dan dari/kepada sehingga Nabi menyakiti/ adalah yang 

* 11 . 1 . diamalu ' 8 " 


Allah 


menyakiti/ 

mengganggu 


yang 

demikian 


b* ££ ippkl iiij &S\ ^ pi 


dari 


maka mintaiah 
kepada mereka 


suatu 

keperluan 


kalian meminta 
kepad a mereka 


dan 

apabila 


yang 

benar 


dari 


malu 




^ CApfcj pj&l JP 




At 


ada' 

boleh 


dan 

tidak 


dan hati 
mereka 


bagi hati 
kalian 


lebih me- 
nyucikan 


demi¬ 
kian itu 


tabir 


bela- 

kang 


^ aWl - \yrj o' ^=d 


istri- 

istrinya 

kalian 

menikaln 

bah- 

wa 

dan 

tidak 

Allah 

utusan/ 

Rasul 

menyakiti/ bah- bagi 

mengganggu wa kalian 

oi 0 


iii 

** 

s' 


p} 

k 


,w ' o 9 

oJwjo Yy> 

) S' * S' 

Jika 

53 

besar 

Allah 

di sisi 

adalah 

demi¬ 
kian itu 

sesung- 

guhnya 

selama- 

lamanya 

sesu- dari 

dahnya 


L ic' 4Ji' ^ I bbu b-bjJ 


Maha Me- se- dengan se- adalah Allah maka kalian menyem- atau se- kalian me- 

54 ngetahui suatu gala/tiap-2 sungguh bunyikannya suatu lahirkan 


gjpgf 


sg“§}f”# 


■ -• 3 


kampungsunno’Kora 


33. Al-Ahzab 425 

51 Engkau boleh menangguhkan 
(menggauli) siapa yang engkau 
kehendaki di antara mereka (para 
istrimu) dan (boleh pula) menggauli 
siapa (di antara mereka) yang engkau 
kehendaki Dan siapa yang engkau 
ingini untuk menggaulinya kembali 
dari istri istrimu yang telah engkau 
sisihkan maka tidak ada dosa bagimu. 
Yang demikian itu lebih dekat untuk 
ketenangan hati mereka dan mereka 
tidak merasa sedih, dan mereka rela 
dengan apa yang telah engkau berikan 
kepada mereka semuanya Dan Allah 
mengetahui apa yang (tersimpan) da 
lam hatimu. Dan Allah Maha Me 
ngetahui Maha Penyantun. 686 

52. Tidak halal bagimu (Muhammad) 
memkahi perempuan perempuan (la 
in) setelah itu dan tidak boleh (pula) 
mengganti mereka dengan istri istri 
(yang lain), meskipun kecantikannya 
menarik hatimu kecuah perempuan- 
perempuan (hamba sahaya) yang eng 
kau miliki. Dan Allah Maha Mengawasi 
segala sesuatu. 

53 Wahai orang orang yang beriman! 
Janganlah kamu memasuki rumah- 
rumah Nabi kecuah jika kamu diizinkan 
untuk makan tanpa menunggu waktu 
masak (makanannya), 68 ' tetapi jika 
kamu dipanggil maka masuklah dan 
apabila kamu selesai makan, keluarlah 
kamu tanpa memperpanjang per 
cakapan. Sesungguhnya yang demiki¬ 
an itu adalah mengganggu Nabi 
sehingga dia (Nabi) malu kepadamu 
(untuk menyuruhmu keluar), dan Allah 
tidak malu (menerangkan) yang benar 
Apabila kamu meminta sesuatu (ke¬ 
perluan) kepada mereka (istri-istri 
Nabi) maka mintaiah dari belakang 
tabir. (Cara) yang demikian itu lebih 
suci bagi hatimu dan hati mereka Dan 
tidak boleh kamu menyakiti (hati) 
Rasulullah dan tidak boleh (pula) 
memkahi istri-istrinya selama lamanya 
setelah (Nabi wafat). Sungguh, yang 
demikian itu sangat besar (dosanya) di 
sisi Allah. 

54. Jika kamu menyatakan sesuatu 
atau menyembunyikannya, maka se¬ 
sungguhnya Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu 


saja yang akan diperbuat Nabi terhadap 
mereka Turunnya ayat mi memberikan izin 
kepada Nabi untuk menggauli siapa yang 
dikehendakinya dari istri istrinya atau tidak 
menggaulinya' dan juga memberi izin 
kepada Nabi untuk rujuk kepada istri 
istrinya sekiranya ada istrinya yang sudah 
diceraikannya 

687 Ayat ini melarang sahabat masuk ke 
rumah Rasulullah untuk makan sambil 
menunggu-nunggu waktu makannya 
Rasulullah. 

688 Salawat dari Allah berarti memberi rah- 
mat; dari malaikat memohonkan ampunan 
dan kalaudarl orang orang mukmin 



























































































426 33. Al-Ahzab 

55. Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi 
(untuk berjumpa tanpa tabir) dengan 
bapak bapak mereka, anak iaki-laki 
mereka, saudara Iaki-laki mereka, anak 
Iaki-laki dart saudara Iaki-laki mereka, 
anak Iaki-laki dari saudara perempuan 
mereka, perempuan perempuan me¬ 
reka (yang beriman) dan hamba 
sahaya yang mereka miliki, dan ber 
takwalah kamu (istri-istri Nabi) kepada 
Allah. Sungguh, Allah Maha Menyaksi 
kan segala sesuatu. 

56. Sesungguhnya Allah dan para ma 
laikat-Nya bersalawat untuk Nabi 688 
Wahai orang orang yang beriman! 
Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan 
ucapkanlah salam dengan penuh 
penghormatan kepadanya. 689 

57. Sesungguhnya (terhadap) orang 
orang yang menyakiti Allah dan Rasul 
Nya, Allah akan melaknatnya di duma 
dan di akhirat. dan menyediakan azab 
yang menghinakan bagi mereka 

58. Dan orang-orang yang menyakiti 
orang-orang mukmin iaki-laki dan pe¬ 
rempuan, tanpa ada kesalahan yang 
mereka perbuat, maka sungguh, 
mereka telah memikul kebohongan 
dan dosa yang nyata 

59 Wahai Nabi! Katakanlah kepada 
istri istrimu, anak anak perempuan- 
mu, dan istri-istri orang mukmin, 
"Hendaklah mereka menutupkan jil 
babnya 90 ke seluruh tubuh mereka " 
Yang demikian itu agar mereka lebih 
mudah untuk dikenali, sehingga me 
reka tidak diganggu Dan Allah Maha 
Pengampun. Maha Penyayang. 

60 Sungguh, jika orang orang muna 
fik, orang-orang yang berpenyakit 
dalam hatinya dan orang-orang yang 
menyebarkan kabar bohong di Ma 
dinah tidak berhenti (dari menyakiti 
mu), mscaya Kami permtahkan engkau 
(untuk memerangi) mereka, kemudian 
mereka tidak lagi menjadi tetanggamu 
(di Madmah) kecuali sebentar, 

61. dalam keadaan terlaknat. Di mana 
saja mereka dijumpai, mereka akan 
ditangkap dan dibunuh tanpa ampun. 

62. Sebagai sunnah Allah yang (ber- 
laku juga) bagi orang-orang yang te¬ 
lah terdahulu sebelum(mu), dan eng 
kau tidak akan mendapati perubahan 
pada sunnah Allah 


berarti berdoa agar diberi rahmat sepert' 
dengan perkataan Allahumma sail ala 
Muhammad- 

689. Dengan mengucapkan perkataan 
seperti Assalamu alaika ayyuhan Nabi, 
artinya semoga keselamatan kepadamu 
wahai Nabi. 

690 Jilbab lalah sejems baju kurung yang 
lapang yang dapat menutup kepala, wajah, 
dan dada 


H&jfjjk 


|$jg [rr 






m 


m 


M t irW % % OrP fj BP 'J 


anak-2 dan saudara le- dan anak-anak dan bapak-2 pada atas berdosa tidak 
lelaki tidak laki mereka tidak lelaki mereka tidak mereka mereka 


U bj Sfj eh—j bj or !**-! 

dimiliki apa dan perempuan dan saudara perem- anak-anak dan saudara laki- 

yang tidak mereka tidak puan mereka lelaki tidak laki mereka 

$ > X# it <£>1 ‘Pi d&j 


& 

I % 




; p Maha Me- se- segala atas adalah Allah sesung- (pada) dan bertak- tangan kanan mereka 
[ 'x; r nyaksikan suatu guhnya Allah wglah kalian (hamba sahaya) 


Oh 

PO ^31 Jo 




<Si © 

orang-orang 

yang 

wahai I^labi atas 

menyampaikan/ 
mohonkan rahmat 

dan malaikat- 
malaikat-Nya 

Allah Sesung- 

guhnya 55 


'V?. -tf, ^ 



s^i 

mereka menya¬ 
kiti /mencaei 

orang-2 Sesung- 
yang guhnya 56 

kesejahteraan/ 

penghonnatan 

dan mohonkan atas- 
kesejahteraan nya 

mohonkan 

rahmat 

mereka 

beriman 




9 b-^b 






siksaan/ bagi dan Dia me- dan 

azab mereka nyediakan akhirat 


dunia di Allah mengutuk dan Ra- Allah 

mereka sul-Nya 


-0^)5 

i 


ob)b 


dan orang-2 perem¬ 
puan yang beriman 

orang-orang lelaki 
yang beriman 

mereka 

menyakiti 

Dan orang- 
orang yang 

meng- 
57 hinakan 






Li-xJ* LSjj uIi^j \^bzz>-\ JJb U u 


yang dan kebo- mereka mem- makase- mereka apa dengan 

58 nyata dosa hongan bawa/memikul sungguhnya perbuat yang tanpa 






r> m s s 


>x -*> 4 X f'Jhx 


mereka orang-orang dan perem- dan anak-anak kepada istri- kata- Nabi wahai 

menutupi yang beriman puan/istri perempuanmu istrimu kanlah 


bbXj (Jjbi ^ ib-*Z o' tij' 0 ? 0 ^ 


dan 

adalah 

mereka maka 
diganggu tidak 

mereka 

dikenal 

bah- lebih demi- 
wa dekat kian itu 

baju panjang 
mereka 

dari atas 

mereka 

<M\j 

. \>r. 

x*x 

AZA 

j ^ © 

x * ^ 

U-*>z) 

W-C- 

l 

4ii' 

XjX 1 

X - 


dan orang- 
orang yang 

orang-orang 

munafik 

berhenti 

tidak Sungguh 

jika 59 

Maha 

Penyayang 

Maha 

Pengampun 

Allah 


XA,s *■>< 


yb. Joy 3, 

iiSfe niseaya Kami perintah- Madinah/ di dan orang; 

\ . |f : kan kamu menyerang kota menyiarkan 


l yang 
1 fitnah 


j? "tf 

penyakit 


>> 


hati dalam 
mereka 


0 x % -a 2 


Mereka 

terkutuk 


sedikit/ ke- di da- 
60 sebentar cuali lamnya 


mereka jadi 
tetanggamu 


tidak- kemu- dengan 
lah dian mereka 


• * I X# A X* Z‘f l*-C I'''' »' 

V . I AX -l^p yCy S jU ^0-4 


> 




.'s' X 


pada Allah kete- pembunuhan dan mereka mereka di- mereka di mana 

tapan 61 yangdahsyat dibunuh tangkap dijumpai saja 


( 5 ) aii' iLii ob <j 5 bt yi- 

H 62 


pembahan Allah bagi ke- kalian akan dan se- dari ter- orang-orang 
tetapan mendapati tidak belum dahulu yang 


kampangsunnah. org 
































































































; ^ -f '■if' v: ' vrirv ,; ' 4S ' 'jr 

kampang5annah.Org 


33. Al-Ahzab 42? 

63. Manusia bertanya kepadamu (Mu¬ 
hammad) tentang hari kiamat. Kata 
kanlah, "llmu tentang hari kiamat itu 
hanya di sisi Allah." Dan tahukah eng 
kau boleh jadi hari kiamat itu sudah 
dekatwaktunya 

64. Sungguh, Allah melaknat orang- 
orang kafir dan menyediakan bagi me- 
reka api yang menyala nyala (neraka) 

65. mereka kekal di dalamnya selama- 
lamanya, mereka tidak akan men- 
dapatkan pelindung dan penolong. 

66 . Pada hari (ketika) wajah mereka 
dibolak-balikkan dalam neraka, me¬ 
reka berkata, 'Wahai, kiranya dahulu 
kami taat kepada Allah dan taat (pula) 
kepada Rasul." 

67. Dan mereka berkata “Ya Tuhan 
kami, sesungguhnya kami telah me- 
naati para pemimpm dan para pern 
besar kami, lalu mereka menyesatkan 
kami dari jalan (yang benar) 

68. Ya Tuhan kami timpakanlah ke¬ 
pada mereka azab dua kali lipat dan 
laknatlah mereka dengan laknat yang 
besar" 

69. Wahai orang-orang yang ber- 
iman! Janganlah kamu seperti orang- 
orang yang menyakiti Musa, maka 
Allah membersihkannya dari tuduh- 
an-tuduhan yang mereka lontarkan 
Dan dia seorang yang mempunyai 
kedudukan terhormat di sisi Allah. 

70 Wahai orang-orang yang ber 
iman! Bertakwalah kamu kepada Allah 
dan ucapkanlah perkataan yang benar, 

71 niscaya Allah akan memperbaiki 
amal-amalmu dan mengampuni dosa 
dosamu Dan barang siapa menaati 
Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, 
dia menang dengan kemenangan 
yangagung. 

72 Sesungguhnya Kami telah mena 
warkan amanat kepada langit, bumi, 
dan gunung-gunung tetapi semua 
nya enggan untuk memikul amanat itu 
dan mereka khawatir tidak akan me- 
laksanakannya (berat), lalu dipikullah 
amanat itu oleh manusia. Sungguh, 
manusia itu sangat zalim dan sangat 
bodoh, 

73 sehingga Allah akan mengazab 
orang-orang munafik laki-laki dan pe- 
rempuan, orang-orang musyrik, laki- 
laki dan perempuan, dan Allah akan 
menerima tobat orang-orang mukmin 
laki-laki dan perempuan Dan Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang 


691Zarrah adalah jenis yang terkecil dan 
semut. Orang Arab mengungkapkan 
sesuatu yang paling kecil dengan sebutan 
zarrah 






































































































428 


34. Saba’ 


£SKj»C - li (iSitff&iQ 

SABA’ 


VJ. 

r '.-V - z 


Surah ke - 34 f- ’%•>;' 
<>; i 54 ayat Makkiyyah A 4 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1. Segala puji bagi Allah yang me- 
miliki apa yang ada di langit dan apa 
yang ada di bumi dan segala puji di 
akhirat bagi Allah Dan Dialah Yang 
Mahabijaksana Mahatehti. 

2 Dia mengetahui apa yang masuk ke 
dalam bumi, apa yang keluar darinya 
apa yang turun dari langit, dan apa 
yang naik kepadanya Dan Dialah Yang 
Maha Penyayang, Maha Pengampun. 

3. Dan orang orang yang kafir ber¬ 
kata "Hari kiamat itu tidak akan 
datang kepada kami." Katakanlah 
"Pasti datang demi Tuhanku yang 
mengetahui yang gaib, kiamat itu 
pasti akan datang kepadamu Tidak 
ada yang tersembunyi bagi Nya 
sekalipun seberatzarrab" baik yang di 
langit maupun yang di bumi, yang 
lebih kecil dari itu atau yang lebih 
besar, semuanya (tertulis) dalam kitab 
yangjelas (Lauh Mahfuz)," 

4 agar Dia (Allah) memberi balasan 
kepada orang orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan. Mereka 
memperoleh ampunan dan rezeki 
yangmulia (surga) 

5. Dan orang orang yang berusaha 
untuk (menentang) ayat ayat Kami 
dengan anggapan mereka dapat me 
lemahkan (menggagalkan azab Kami), 
mereka itu akan memperoleh azab, 
yaitu azab yang sangat pedih. 

6 . Dan orang orang yang diberi ilmu 
(Ahli Kitab) berpendapat bahwa 
(wahyu) yang diturunkan kepadamu 
(Muhammad) dari Tuhanmu itulah 
yang benar dan memberi petunjuk (ba 
gi manusia) kepada jalan (Allah) Yang 
Mahaperkasa MahaTerpuji. 

7. Dan orang orang kafir berkata (ke¬ 
pada teman-temannya), Maukah ka 
mi tunjukkan kepadamu seorang laki- 
laki 692 yang memberitakan kepadamu 
bahwa apabila badanmu telah hancur 
sehancur-hancurnya, kamu pasti (akan 
dibangkitkan kembali) dalam ciptaan 
yang baru. 


692 Nabi Muhammad saw , sebagai peng- 
hinaan mereka terhadapnya 

693 Bila Nabi Sulaiman a s mengadakan 
perjalanan dan pagi sampai tengah hari. 
makajarakyang ditempuhnya sama dengan 
jarak perjalanan unta yang cepat dalam 
sebulan. Begitu pula apabila dia mengada 
kan perjalanan dari tengah hari sampai sore 
maka kecepatannya sama dengan perjalan 
an sebulan. 

694 Banjir besar yang disebabkan runtuh- 



l*- 




tf 

IS 



rr 






> S’ 


segala dan 
puji bagi-Nya 


bumi 


di dan apa 
yang 


langit 


di apa bagi-Mya/ \krig bagi Segala 

yang memiliki Allali puji 


(i 0^ b pli (j 


bumi da- masuk * apa Dia me- Maha Me- Maha- dan 

lam yang ngetahui 1 ngetahui bijaksana Dia 


akhirat di 


Jrj yj tj/i yj 

Vuill. Vn—I - 




dan di dalamnya/ naik dan apa langit 
Dia kepadanya yang 


dari turun. dan apa darinya keluar dan apa 
yang yang 


i3‘S v \X$ ttj 0 i 


akan datang 
pada kami 


tidak mereka 
kafir 


orang-2 

yang 


Dan 

berkata 


Maha Maha 

Pengampun Penyayang 


JUX4 <6ZS> CJ/SO i iJ_JJ Jb 




seberat 


dari 

-Nya 


tersem- tidak 
bunyi 


yang 

gaib 


yang me- pasti ia akan datang demi ya kata- 
ngetahui kepada kalian Tuhanku kanlah 


(3, j pi 


yang de~ dari 
mikian itu 


lebih 

kecil 


dan 

tidak 


bumi 


di dan 
dalam tidak 


langil 


di bagian ter- 
kecil /atom 


&& 0 v-^=> ti jJL=>\ *5j 


orang-orang Karena Dia akan 
yang memberi balasan 


yang 

nyata 


Kitab 


dalam melain- yang lebih 
kan besar 


dan 

tidak 


a, t £ I- 
i/ 


’2 p. i \^Sj ]jfc\ 


dan 

rezeki 


am¬ 

punan 


bagi 

mereka 


mereka 

itu 


kebajikan/ 

shaleh 


dan mereka 
mengerjakan 


mereka 

beriman 


mereka 

itu 


X x 

melemahkan/ 

menentang 


a sz 

ayat-ayat pada mereka Dan orang- 

Kami berusaha orang yang 


yang 

mulia 


"T Tt i w * “■ »- 9-Y" 

]yj)' cAy' p-i 

ilmu mereka orang-orang Danmelihat/ sangat yangko- dari azab bagi 

pedih tor/buruk 


mereka orang-orang Dan melihat/ 
diberi yang berpendapat 


bag! 

mereka 


ji ys\ £ dicj « *ii 


jalan 


ke- dan ia mem- 

pada beri petunjnk 


benar 


Tuhan 

kamu 


dari 


kepada 

kamu 


diturun¬ 

kan 


yang 


seorang atas kami tunjukkan apakah/ mereka orang-2 Dan Maha Maha- 

laki-laki pada kalian maukah kafir yang berkata 6 Terpuji perkasa 

$ pi Pt 



bam 


ciptaan sungguh sesungguh- 
dalam nya kalian 


sehancur- 

hancurnya 


kalian 

hancur 


apa- ia akan menjelas- 
bila kan pada kalian 



























































































rr 


^y.lfcSd 

h ■ 


|>Ser ; 


✓ ' » »> < C ^ _ 's' i -jv 

Oj~& V £)UjI (Ji 4J»>- <Aj pi bJp 4iS! (J 0, 


kepada mereka tidak orang-2 bahkan/ penyakit dengan- atau- kebo- Allah atas Apakahdia 

akhirat beriraan yang tetapi gila nya kah hongan ada-adakan 


^ g v i*4 (j\j U (Jj \$y Xj»J1 4_^ jjJl (j 

nke- 
satan 

>» »> # t j' 


' <2 v< x 


hadapan di 

mereka antara 

apa kepa 
yang da 

mereka maka 
perhatikan tidakkah 

jauh 

8 

> 


Si i£V£ 




dengan Kami be- 

mereka namkati 

Kamike- 

hendaki 

jika dan 

bumi 

langit 


danke- 

sesatan 


siksaan da- 
lam 


dari di belakang dan apa 


dji\ a St <E3 cCC 


<"> f «►> ^ f 

Jaili _ji 


yang demi- pada sesnng- langit 
kian itu guhnya 


dari potong/ atas Kami atau bumi 

gumpaUm mereka jatuhkan 


'C y> "(S S' 9 ’'] ' i 

y^s& w ijb LG) Jui 




t ^ " 1^1 Jv 


JK 


kamnia dari Dawud Kami telah Dan 
Kami berikan sungguh 


buatlah (yaitu) besi utttuk- dan Kami telah dan bersamanya bertobat- wahai 

Agar 10 nya melunakkan _ bumng-2 (Daud) lahpada-Ku gunung-2 


$3 il ai T^C j jZj 






kalian dengan sungguh kebajikan/ dan kerjakan- 

kegakan apa yang Aku saleh lah/baamallah 

tenunan/ da- 

anyaman lam 

dan 

ukurlah 

baju besi 
yang besar 






r 

© 


sebulan 

dan perjalanan di 
waktu petangnya 

sebulan 

pajalanannya 
di waktu pagi 

angin 

Dan untuk 
Sulaiman 

11 

melihat 


0 


9 k*» 

T. / ^ 

& T T s*' ^ 



dengan liadapan- di an- ia be- orang/ jin dan seba- cairan number/ untuk dan Kami 
izin nya tara kega jin giandari tembaga niataair nya alirkan 


\i K"'' 9 * - r. *1 9, >f • .* • - *■' 

'J/ y'-X£> (j*, 4_3Jj U^i p*y i>*L? tkp 




>» 


api yang me- azab dari Kami ra- perintah dari di antara berpaling/ dan ba- Tuhan- 
12 nyala-nyala sakannya Kami mereka menyimpang rangsiapa nya 


JliLjj k_4j>Ll U <d (j^L^ 




seperti dan pinggan- danpatung- gedung-2 dari dikehen- apa untuknya Mereka 

kolam pinggan_ patung yangtinggi daki yang (Sulaiman) bekerja 


ribU 

- x 'x 


% 


■D’ 3 


hamba- 

dari 

dan 

ber- 

Dawud 

hai ke- 

hamba-Ku 


sedikit 

syukur 


luarga 

. S' 

9 


S’ 9* 






tiannya 
A 


kepada mereka yang 


beker- 

jalah 

tidak 

bergerak 

dan periuk- 
periuk 


US g 


Kami telah 

Maka 

ber- 

menetapkan 

tatkala 13 

syukur 






> > 


> a fcliL ^ *5C Vi 


par 

If 

§> 


u-.- ; 


mereka _yang _ 


i If 

, - vA «h; 


y v 

F: 


kembali hamba bagi benar-benar 
9 setiap ada tanda 


rii 

vr 


AAl (jl Qp JjJvJ-i a] U'j ^/uaSU c4i* v? 






I g! 




B 


i I; 

-k? 54 

1 I 


ri 


s f'. 

S2T 


'/5;V 


#! 
O ’ 


jin menjadi je- dia ter- maka 

las/nyata sungkur tatkala 


tong- 

katnya 


memakan 


bumi binatang kecu- j ■ 
merayap ali ' 


© ppi v ij2i 4 \jJ C CP' CCP 3 


s 




menghi- 
14 nakan 


siksa da- mereka tidak gaib mereka adalah sekira- bah- 

lam tetap mengetahui mereka nya wa 



ampangsannan.org 


34, Saba’ 429 

8 . Apakah dia mengada-adakan ke- 
bohongan terhadap Allah atau sakit 
gila?" (Tidak), tetapi orang-orang yang 
tidak beriman kepada akhirat itu 
berada dalam siksaan dan kesesatan 
yangjauh 

9. Maka apakah mereka tidak mem 
perhatikan langit dan bumi yang ada 
di hadapan dan di belakang mereka? 
Jika Kami menghendaki, niscaya Kami 
benamkan mereka di bumi atau Kami 
jatuhkan kepada mereka kepingan ke- 
pingan dari langit Sungguh, pada yang 
demikian itu benar benar terdapat 
tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap 
hamba yang kembali (kepada Nya). 

10. Dan sungguh, telah Kami berikan 
kepada Dawud karunia dari Kami. 
(Kami berfirman), “Wahai gunung-gu- 
nung dan burung-burung! Bertasbih- 
lah berulang-ulang bersama Dawud," 
dan Kami telah melunakkan besi un- 
tuknya, 

11 . (yaitu) buatlah baju besi yang be- 
sar besardan ukurlah anyamannya dan 
kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan 

12. Dan Kami (tundukkan) angin bagi 
Sulaiman, yang perjalanannya pada wak- 
tu pagi sama dengan perjalanan se- 
bulan dan perjalanannya pada waktu 
sore sama dengan perjalanan sebulan 
(pula) 683 dan Kami alirkan cairan tem¬ 
baga baginya. Dan sebagian dari jin ada 
yang bekerja di hadapannya (di bawah 
kekuasaannya) dengan izin Tuhannya 
Dan siapa yang menyimpang di antara 
mereka dari perintah Kami, Kami 
rasakan kepadanya azab neraka yang 
apinya menyala nyala 

13. Mereka (para jin itu) bekerja untuk 
Sulaiman sesuai dengan apa yang di- 
kehendakinya di antaranya (membuat) 
gedung-gedung yang tinggi patung 
patung, piring-piring yang (besarnya) 
seperti kolam. dan periuk periuk yang 
tetap (berada di atas tungku) Bekerja 
lah wahai keluarga Dawud untuk ber- 
syukur (kepada Allah). Dan sedikit se 
kali dari hamba hamba-Ku yang ber 
syukur. 

14. Maka ketika Kami telah menetap 
kan kematian atasnya (Sulaiman), ti¬ 
dak ada yang menunjukkan kepada 
mereka kematiannya itu kecuali rayap 
yang memakan tongkatnya Maka ketika 
dia telah tersungkur tahulah jin itu 
bahwa sekiranya mereka mengetahui 
yang gaib tentu mereka tidak tetap 
dalam siksa yang menghmakan. 


695. Pohon AsI iaiah sejenis pohon cemara, 
pohon Sidr iaiah sejenis pohon bidara. 

696 Negeri yang berada di Syam. karena 
kesuburannya dan negeri-negeri yang 
berdekatan iaiah negeri-negeri antara 
Yaman dan Syam, sehingga orang-orang 
dapat berjalan dengan aman pada siang 
dan malam tanpa terpaksa berhenti di 
padang pasir dan tanpa mendapat ke- 
sulitan. 

697 Agar kota kota yang berdekatan itu 
dihapuskan, agar perjalanan menjadi panjang 



































































































430 34. Saba’ 

15. Sungguh, bagi kaum Saba ada 
tanda (kebesaran Tuhan) di tempat 
kediaman mereka yartu dua buah 
kebun di sebelah kanan dan di sebelah 
kiri, (kepada mereka dikatakan). "Ma- 
kanlah olehmu dari rezeki yang (di- 
anugerahkan) Tuhanmu dan bersyu 
kurlah kepada Nya (Negerimu) adalah 
negen yang baik (nyaman) sedang 
(Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha 
Pengampun." 

16. Tetapi mereka berpahng, maka 
Kami kirim kepada mereka banjir yang 
besar 094 dan Kami ganti kedua kebun 
mereka dengan dua kebun yang 
ditumbuhi (pohon pohon) yang ber 
buah pahit, pohon As/ dan sedikit 
pohon S/dr. 695 

17 Demikianlah Kami memberi balas- 
an kepada mereka karena kekafiran 
mereka, Dan Kami tidak menjatuhkan 
azab (yang demikian itu), melainkan 
hanya kepada orang orang yang 
sangat kafir. 

18 Dan Kami jadikan antara mereka 
(penduduk Saba ) dan negeri negeri 
yang Kami berkahi (Syam) beberapa 
negeri yang berdekatan dan Kami 
tetapkan antara negeri-negeri itu 
(jarakjarak) perjalanan. Berjalanlah 
kamu di negeri negeri itu pada malam 
dan siang hari dengan aman. 696 

19 Maka mereka berkata 'Ya Tuhan 
kami jauhkanlah jarak perjalanan 
kami," 69 ' dan (berarti mereka) men 
zalimi diri mereka sendiri: maka Kami 
jadikan mereka bahan pembicaraan 
dan Kami hancurkan mereka sehancur 
hancurnya Sungguh pada yang de¬ 
mikian itu benar benar terdapat tan¬ 
da tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap 
orang yang sabar dan bersyukur 

20 Dan sungguh, Iblis telah dapat 
meyakinkan terhadap mereka kebe 
naran sangkaannya, lalu mereka 
mengikutinya kecuali sebagian dari 
orang orang mukmin. 

21. Dan tidak ada kekuasaan (Iblis) 
terhadap mereka melainkan hanya 
agar Kami dapat membedakan siapa 
yang beriman kepada adanya akhirat 
dan siapa yang masih ragu-ragu 
tentang (akhirat) itu. Dan Tuhanmu Maha 
Memelihara segala sesuatu. 

22. Katakanlah (Muhammad) "Seru- 
lah mereka yang kamu anggap (se- 
bagai tuhan) selain Allah! Mereka 
tidak memiliki (kekuasaan) seberat 
zarrah pun di langit dan di bumi, dan 
mereka sama sekali tidak mempunyai 
peran serta dalam (penciptaan) langit 
dan bumi dan tidak ada di antara me- 
rekayang menjadi pembantu bagi Nya." 


dan mereka dapat melakukan monopok 
dalam perdagangan itu, sehmgga keun 
tungan lebih besar. 

698 Ayat ini menetangkan bahwa pemberi 
an syafaat (pertolongan) hanya dapat berlaku 
dengan izin Allah Orang orang yang akari di- 
beri zin memberi syafaat dan orang-orang yang 
akan menda pat syafaat merasatakut dan harap- 






%. S' 


e Ji' s. .» 5 C \ » *• Y \ O' 


dansebe- sebelah dari dua tanda- tempat kediaman di bagi ka- adalah sung 

lah kiri kanan kebun tanda mereka um Saba’ gull 


yjj Ojj ot 






Maha 

Pengampun 

dan yang negeri 

Tulian baik 

kepada- 

Nya 

dan ber- 
syukurlah 

Tuhan 

kalian 

rezeki dari 

makanlah 
oleh kalian 


9 ^^t 

itPAj 

dan Kami 
ganti mereka 

banjir besar 

atas 

mereka 

maka Kami • 
kirimkan 


dengan kedua 
kebun mereka 

Maka mereka 
bo-paling 15 

Jpy lit 

%<JYJ 

y, . &Y 

. > A 

< y~==>\ 

s's' 

iM tS* 

sedikit 

bidara dari * 

dan 

dan 

pahit 

makanan/ 

keduanya 

dua 



sesuatu 

cemara 


buah 

mempunyai 

kebun 


^1 iSy*r 


orang“2yang melain- Kami mem- dan mereka dengan Kami beri balasan Demi- 
17 sangat kafir kan beri balasan apakah kafir apayang kepada mereka kianlah 16 






' os's’ c 


tampak beberapa dida- Kami limpahkan yang negeri dan antara Dan Kami 

(berdekatan) negeri lamnya keberkahan antara mereka jadikan 





SO 




S' s' 

18 

dengan 

aman 

dan siang 
hari 

pada ma¬ 
lam hari 

di da- 
lamnya 

beijalan- per- 

lah kalian jalanan 

di da- 
lamnya 

dan Kami 
tetapkan 

o y } 


* > 'Y.1 

jl 

,s>'< ' 

IpJ^ 

if if A 
bjUuni CJP 

JuJ 

S’ * 


yui 

maka Kami ja¬ 
dikan mereka 

diri mere¬ 
ka sendiri 

dan mereka 
menganiaya 

peijalan- antara 

an kami 

jauh¬ 

kanlah 

Tuhan 

kami 

Maka mere¬ 
ka berkata 

jU_^? J>J 

ft S’ 

Cs-jj cii! 3 

ff •» s' S?Zs 

s' 

• l 

& A'* y 

pysyj 

&j£\ 

•* s' 

omng-2 bagi 

yang sabar setiap 

benar-2 yang de- pada 

tanda mikian itu 

sesung- 

guhnya 

sehaneur- 

hancumya 

dan Kami han¬ 
curkan mereka 

percakapan/ 
buah mulut 

a 

( 'A 

ert?! 

* rif 

c3-A^s> 


0 

9 bs s 

* 

kecn- 

ali 

lalu mereka sangka- 

mengikutinya annya 

Iblis 

atas 

mereka 

telah mem- 
benarikan 

Dan 

sungguh 

19 

orang-2 yang 
bersyukur 




y ^ Uj l(jp y 


kekua- dari atas baginya ada Dan orang-orang dari segolongaii/ 

saan mereka (Iblis) tidak 20 yang beriman sebagian 


// & * y 


y a yy & * p, t 


danTu- ke- da- dari- dia dari kepada ber- siapa untukKa- keeu- 

hanmu radian lam nya siapa yang akhirat iman yang miketahui ali 

* S&K S, ^ S 


f£TS . y Y 

LC-J <jr* v • j y I ..Jgu.4.3- (Jr (JP 


selain dari kalian orang-orang seru- Kata- Penjaga/ se- se- atas 

anggap (berhala-2 yang) lah kanlah 21 Pemelibara suatu gala 


ci 'ij v_i %y* 


^ £ J 

Y 4 i\ 


di dan 
tidak 


langit 


di bagian yang seberat 
terkecil /atom 


mereka 

memiliki 


tidak Allah 


|i o* S Cj Ay If* ’pt, Cj jpi\ 


s' Y S’ * 


pern- dari di antara bagi- danti- sekutu dari dalam keduanya bagi danti- bumi 
22 bantu mereka Nya dak ada (suatu saham) (langit dan bumi) mereka daklah 


— 



n j ,■ 'C:lc g 

























































































































sues 



.* . •• 


rr p | 


»^ / ' *' k jf, r^r >« M- 


dari dihapus apa- se- bagi- Dia bagi mela- di sisi- 
ketakutan bila hingga nya izinkan orang inkan Nya 

E ' > -• ^V> 


longan 


ber- Dan 

guna tidak 


^AXii Jli taU j^lls 


» 


Maha- Maha- dan kebe- mereka Tuhan kata apakah mereka hati 

besar tinggi Dia naran beikata kalian berkata mereka 


\\ > 


»' $ ^ Z 3 

langit dari memberi rezdci siapa Kata- 

kepada kalian yang kanlal 

. \ ^ - ♦ fl/f ^ ^ \ •> ^ . I ^ . -»~t Itfi X - 

cpi <J J eSA* 


Allah kata- 
kanlah 


dan 

bumi 


€ 


23 


Kata- 

kanlah 24 


yang 

nyata 


kese- dalam atau petunjuk pasti kalian atau dan sung- 

satan guh kami 


■£ a. -4^ 4" ^4 St' i/^*"T p" 

fjs L*_C' jj ua- vT * j 


Kata- kalian tentang kami akan dan kami tentang kalian akan tidak 

kanlah 25 kerjakan apa yang ditanya tidak dosakan apa yang ditanya 




rLSil % ££ ££ 2 ($ Gi 


Maha Me- MahaPemberi dan dengan diantara Dia memberi kemn- Tuhan diantara akan me- 
ngetahui keputusan Dia benar kita keputusan dian kita kita ngumpulkan 



A* 

sz. 

A ■» S' 

^ <• 

OjJ 

Ji © 

Allah Dia bah- tidak sekutu- 

kan sekali-2 sekutu 

dengan- 

Nya/Dia 

kalian hu¬ 
bungkan 

orang-orang/ 
sesuatu yang 

perlihatkan- Kata- 
lah kepadaku kanlah 26 


Jk 

untuk 

manusia 

AJ)\±=> 

seluruh 

(totalitas) 

y\ 

melain¬ 

kan 

SjCj\ \aj 

Kami meng- Dan 

utus kamu tidaklah 

0 

Maha- 

27 bijaksana 

"Maha 

perkasa 

28 

mereka 

mengetahui 

/ 

V 

tidak 

"l » s- 

manusia keba¬ 

nyakan 

C&J 

tetapi dan pemberi 

peringatan 

f- 

pembawa 
kahar gembira 




orang-orang 
29 yang benar 


kalian jika 

adalah 


janji 


ini kapan- 
kah 


Dan mere¬ 
ka berkata 


t 

oyVjLLuA 


y 

■gji 

kalian dapat 
minta dimajukan 

dan se- darinya 

tidak saat 

kalian dapat min- ti- 

ta diundurkan dak 

hari janji bagi Kata- 

kalian kanlah 

i' 

'*>r. 

ypi 


y 


j % © 

dan 

tidak 

Al- 

Qur’an 

dengan/ kami 

kepada ini beriman 

tidak mereka 

kafir 

orang-orang 

yang 

Dan 

berkata 30 

/ * 


5 ii £} % 

A. 

*** * f. 

Cfc iSJtl 

di sisi/ 
kepada 

mereka berhenti/ orang-orang 

dihadapkan yang zalim 

ke- kalian dan 
tika melihat kalau 

dihadapannya/ 

sebelumnya 

an- dengan 

tara yang 


&J\ SXi "SA 3 ) ’Azz. 


> ’■-'is*,,-' 

* g re J 


orang-orang berkata perkataan sebagian ke- sebagian mengem- Tuhan 

yang yang lain pada mereka balikan mereka 


v. jpaUso ^ol Ij^SeLuii (jujJ, lyp 


a--; 




f »Jg* » > S> t 

Usil-uji 


orang-omng tentukami kalian kalau mereka menyom- kepada orang- 
31 yangberiman menjadi tidak bongkandiri orang yang 


mereka 

femah 



QmpangsunnQn.org 


34. Saba’ 431 


23 Dan syafaat (pertolonaan) di sisi 
Nya hanya berguna bagi orang yang 
telah diizinkan-Nya (memperoleh sya 
faat itu) Sehingga apabila telah dihi- 
langkan ketakutan dari hati mereka, 
mereka berkata 'Apakah yang telah 
difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka 
menjawab, “(Perkataan) yang benar," 
dan Dialah Yang Mahatinggi, Maha- 
besar. 698 

24 Katakanlah (Muhammad), "Siapa 
kah yang memberi rezeki kepadamu 
dari langit dan dari bumi? 1 Katakan¬ 
lah "Allah, ' dan sesungguhnya kami 
atau kamu (orang-orang musyrik) 
pasti berada dalam kebenaran atau 
dalam kesesatan yang nyata 

25. Katakanlah, "Kamu tidak akan di- 
mintai tanggung jawab atas apa yang 
kami kerjakan dan kami juga tidak akan 
dimintai tanggung jawab atas apa 
yang kamu kerjakan," 

26. Katakanlah, "Tuhan kita akan me 
ngumpulkan kita semua kemudian 
Dia memberi keputusan antara kita de 
ngan benar Dan Dia Yang Maha Pern 
beri Keputusan Maha Mengetahui." 

27 Katakanlah, "Perlihatkanlah kepa- 
daku sembahan-sembahan yang kamu 
hubungkan dengan Dia sebagai se- 
kutu sekutu-(Nya), tidak mungkin! Se 
benarnya Dialah Allah Yang Mahaper 
kasa Mahabijaksana " 

28 Dan Kami tidak mengutus engkau 
(Muhammad) melainkan kepada se¬ 
mua umat manusia sebagai pembawa 
berita gembira dan sebagai pemberi 
peringatan, tetapi kebanyakan manu¬ 
sia tidak mengetahui. 

29. Dan mereka berkata, "Kapankah 
(datangnya) janji ini, jika kamu orang 
yang benar?" 

30 Katakanlah, "Bagimu ada hari yang 
telah dijanjikan (hari kiamat), kamu 
tidak dapat meminta penunda-an atau 
percepatannya sesaat pun' 

31. Dan orang orang kafir berkata, 
"Kami tidak akan beriman kepada Al 
Qur’an ini dan tidak (pula) kepada ki- 
tab yang sebelumnya." Dan (alangkah 
mengerikan) kalau kamu melihat ke- 
tika orang-orang yang zalim itu di- 
hadapkan kepada Tuhannya sebagian 
mereka mengembalikan perkataan 
kepada sebagian yang lain; orang- 
orang yang dianggap lemah berkata 
kepada orang orang yang menyom- 
bongkan diri, "Kalau tidaklah karena 
kamu tentulah kami menjadi orang 
orang mukmin." 


harap cemas atas izin Allah 
699 Oleh karena orang-orang kafir itu 
mendapatnikmatyang besardidunia maka 
mereka merasa bahwa mereka dikasihi Allah 
dan tidak akan diazab di akhirat. 



































































































432 34. Saba’ 

32. Orang-orang yang menyombong 
kan din berkata kepada orang-orang 
yang dianggap lemah, Kamikah yang 
telah menghaiangimu untuk mem 
peroleh petunjuk setelah petunjuk itu 
datang kepadamu? (Tidak!) Sebenar 
nya kamu sendirilah orang orang yang 
berbuatdosa. 1 

33 Dan orang orang yang dianggap 
lemah berkata kepada orang-orang 
yang menyombongkan diri, "(Tidaki) 
Sebenarnya tipu daya(mu) pada waktu 
malam dan siang (yang menghalangi 
kami), ketika kamu menyeru kami agar 
kami kafir kepada Allah dan menjadi- 
kan sekutu sekutu bagi Nya," Mereka 
menyatakan penyesalan ketika mereka 
melihat azab. Dan Kami pasangkan 
belenggu di leher orang-orang yang 
kafir. Mereka tidak dibalas melainkan 
sesuai dengan apa yang telah mereka 
kerjakan. 

34. Dan setiap Kami mengutus se 
orang pemberi peringatan kepada 
suatu negeri orang orang yang hidup 
mewah (di negeri itu) berkata 'Kami 
benar-benar mengingkari apa yang 
kamu sampaikan sebagai utusan." 

35. Dan mereka berkata, 'Kami me- 
miliki lebih banyak harta dan anak 
anak (dari pada kamu) dan kami tidak 
akan diazab, 1,693 

36. Katakanlah, “Sungguh, Tuhanku 
melapangkan rezeki bagi siapa yang 
Dia kehendaki dan membatasinya 
(bagi siapa yang Dia kehendaki), tetapi 
kebanyakan manusia tidak menge 
tahui.” 

37. Dan bukanlah harta atau anak 
anakmu yang mendekatkan kamu 
kepada Kami, melainkan orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan keba 
jikan, mereka itulah yang memperoleh 
balasan yang berlipat ganda atas apa 
yang telah mereka kerjakan dan 
mereka aman sentosa di tempat- 
tempat yang tinggi (dalam surga). 

38. Dan orang orang yang berusaha 
menentang ayat ayat Kami untuk me 
lemahkan (menggagalkan azab Kami), 
mereka itu dimasukkan ke dalam azab. 

39. Katakanlah, ''Sungguh, Tuhanku 
melapangkan rezeki dan membatasi 
nya bagi siapa yang Dia kehendaki di 
antara hamba-hamba-Nya Dan apa 
saja yang kamu infakkan Allah akan 
menggantinya dan Dialah Pemberi 
Rezeki yang terbaik. 


700 Jin yang durhakayaitusetan 
707. Pemberian Allah tentang kepandaian 
ilmu pengetahuan, umur paniang. kekuatari 
jasmam, kekayaan harta benda dan lain 
sebagainya 

702 Berdua dua atau sendiri-sendiri" mak 
sudnya ialah bahwa dalam mencari ke- 
benaran dapat dilakukan seridiri atau 
beramai ramai. 









rr 



\yuy^sZ^J\ Oui] 1 C/jJS jl l 


kami mengha¬ 
langi kalian 


apakah 

kami 


mereka 

lemah 


kepada orang- mereka menyom- orang-orang Ber- 
orangyang bongkandiri yang kata 


'wC' Y "(YsY fi ^^ •>>r, 

(jHUUi JlSj £ 


orang-orang Dan orang-orang adalah bah- ia datang ketika/ sesu- 

yang berkata 32 yang berdosa kalian kan kepada kalian tatkala dah 


pe¬ 

tunjuk 


d° 

s 

dari 


Si jC&> jdi Si) 


ketika/ dan siang pada waktu tipu bah- 
tatkala hari malam daya kan 

&.& s' 


mereka menyom¬ 
bongkan diri 


kepada 
orang-2 yang 


mereka 

lemah 


i&£ tCfl 5 it si 


penye¬ 

salan 


dan mereka sekutu- bagi- dan kami dengan/ke- kami bah- kalian me- 
menyatakan sekutu Nya menjadikan pada Allah kafir wa nyuruhkami 




Sjjji jQ n 'YM\ GXUj i>&3i \j\j ll! 


mereka 

kafir 


orang-2 

yang 


leher 


di/ belenggu- 

pada belenggu 


dan Kami jadi- 
kan/pasang 


azab 


mereka tat- 

melihat kala 


<3. A © lyb U aj. bjy^z Jjb 


suatu pada Kami Dan 

negeri mengutus tidak 


33 


mereka 

kerjakan 


mereka apa melain- mereka di- tidak- 
adalah yang kan beri balasan lah 


a ji # 

orang-orang de- kalian dengan/ten- sungguh orang-2 hidup me- ber- mela- seorangpem- dari 
34 ingkar ngannya diutus tang apa kami wahdi negeri itu kata inkan beri peringatan 




"X YsYY K X, < >. 




Xu * X." s' Y- 

cr.Ui jCi 1 cr>b Cyi uD oi J 3 


35 

orang-caang 
yang disiksa 


Jh s 

ma¬ 

nusia 

keba¬ 

nyakan 

bjjx- 

s’ 


pada sisi 
Kami 

mendekat¬ 
kan kalian 

<a) 

^ s' 

i s 

lipat 

ganda 

pemba- 

lasan 


kami dan dan 

tidaklah anak-anak 


harta 


lebih 

banyak 


kami Dan mereka 
berkata 


akan dan Dia me- Diake- bagi 

tetapi nyeinpitkan hendaki siapa 

< . __ c 


rezeki Dia mela- Tu- sesung- Kata- 
pangkan hanku guhnya kanlah 


yang 


kalian 


tidak 


harta Dan ti- 

kalian daklah 36 


sp«. v 

mereka me- tidak 
ngetahui 


0^)1 5^ 2, (234 CJtE Jjy ^ 3S 


bagi rnaka me- 

mereka reka itu 


kebajikan/ 

saleh 


danme- ber- orang ke- dekat 

ngeijakan iman yang euali 




- ^ •~U'' j \ I « l_-'| •" IS* 

QjxY,' <3 * 

mereka aman tempat yang di dan mereka denga 
37 sentosa tinggi mereka kerjakan apa yai 

<3 e^r? K --*- 4 





Kata¬ 
kanlah 38 


mereka di- 
hadapkan 


dalam 

azab 


mereka 

itu 


mele- 

mahkan 


ayat-ayat 

Kami 


bl-Aj al jjJej cC cA 


dan apa bagi- dan Dia me- hamba- dari Diake- bagi 

yang nya nyempitkan hamba-Nya pada hendaki siapa 


rezeki 


|ru 

39 




s* s *-( > *> 


^ 6 s'S' . > «, 9 * 9^ ^ 


s' 

■Jau^J u (J(jl 
• ** ** 

Dia mela- Tuhan- sung- 
pangkan ku guh 

Si 


pemberi 

rezeki 


sebaik- 

baik 


dan Dia meng- maka 
Dia gantinya Dia 


sesu- 

atu 


dari 


kalian be- 
lanjakau 



'amnmmmm 

































































































































rr g*™* 




\y\A===> y^i 4SvJLj] jyt; ^ 1*1^ <f*A*z p&3 


\j--<y r • .*> * 1^-5*^ ^.-r Y'»> ,»<■■; ^ 

!yb jj <vj u03j o' <£A^>w^ iyl3 (y qjJ^j 


> ' 




adalah bah- selain/bukan dari pelindung Engkau Mahasuci Mereka mereka 

mereka kan mereka kami Engkau berkata 40 menyembah 


^ *s 'A. s*?!.s' 


'*> ’> 


>K 


c£\U? C|P pfr jb&y4==»l o3-Ujo 


memiliki/ tidak Maka pada orang-orang pada mereka kebanyakan 

berkuasa hari ini 41 yangberiman (jin itu) mereka 


jin 


mereka 


—jUc j^oLls- Ju)J irfa Vj Ls«Jb 

azab 


4 > , >-r< <» t 






rasa- mereka kepada dan Kami meniberi dan memberi bagisebagi- sebagian 
kanlah zalim orang-2yang katakan bahaya tidak manfaat an yang lain kalian 


•* • v> 

0 J5* 


atas diba- Dan 

mereka cakan apabila 42 

Sjrt 



yang 

terang 

ayat-ayat 

Kami 

kalian dengan- kalian 

mendustakan nya adalah 

yang 

api 

neraka 



sr i> js& 3 

> > A. r*< r 

Jj j.> VlljUb 

£ 

fills 

1 bapak-2 
katian 

menyem- 

bah 

ada- dari apa menghalang- untuk 
lab yang halangi kalian 

fa seorang ke- ini 

hendak laki-lalo euali 

tidak- 

lah 

mereka 

berkata 


US <5>dl opii Jlsj cdi\. Vj, 1-L* U 


>b 


kitab 


kepada 

kebenaran 

mereka 

kafir 

orang-2 

yang 

dan 

berkata 

diada- kebo- ke- ini 

adakan hongan euali 

tidak- dan mereka 
lah berkata 

'a 

dan 

'A 'Y\ 

Kami berikan 
kepada mereka 

EJ 

Dan 

tidak 

43 

9* £ 
Ca?* 

**s* 

yang 

nyata 

9- An A y 

J>ZJS Ujb 

sihir ke- ini 

euali 

T i 

OJ. ,'V* 5 fa- 

tidak- la datang ke- 
lah pada mereka 


© 

is, 9 'j 


liDJ 


Qii Zj 


Dan telah 

mendustakan 44 

setxang pem- 
beri penngatan 

dari 

sebelum 

kamu 

kepada 

mereka 

Kami dan 

utus tidak 

mereka 

membacanja 



Z 

s' . y ■> 

£i; 

^ 


msul- lalu mereka 

lasuI-Ku mendustakan 

Kami berikan 
kepada mereka 

apa 

yang 

seper- 

sepuluh 

sampai 

mereka 

dan tidak/ sebdum 
belum mereka 

dari orang-2 
yang 


wa (perkara) 

9>s , v 


kawan 
kalian itu 



Oi 

3 


t 

/Onu 

-A" ' 

se 

s^y< 

k2iL>N3 

aku menasi- 
hati kalian 

sungguh 

hanyalah 

Kata¬ 

kanlah 

45 

kemur- 

kaan-Ku 

adalah 

maka ba¬ 
gaimana 

<cc 

U \jjJ~z===LAj 

^ > 

* 


s *' 

zUi 

bit* 

j 

tidak- kalian 

lah beipikir 

kemu¬ 

dian 

dan sendiri- 
sendiri 

berdua- 

dua 

kepada 

Allah 

kalian berdiri/ 
menghadap 


// y 


M & 


oi y. 

keras azab hadapannya/ antara bagi seorang pem- kecu- dia tidak penya- dari 


& / 


46 


pen 

sebeiumnya kalian beri penngatan ali lain kit gila 


Y c i. ss •$. ^ *■' *. -jVv '>< » „ JA?\\S \S -■* 

cy .y^ jfj. dbfa oj, ’4 kJ u JS 




«s\ *>>?. > fa y, > . tf. =£ i», ' ' TV 

eyyJo' (Jp-u t_scD <j> Ji C^i Jjy» |-£y js 


> . °r" tf 




segala Maha Me- dengan Diamema- Tuhan- sesung- Kata- MaliaMe- sesuatu se- 

48 yanggaib ngetahui kebenaran sukkan ku gubnya kanlah 47 nyaksikan gala 


~1 ; 

I if: Si | 

fa 


adalah kepada apakahme- kepada Diaber- kemu- semua Diamengum- Dan pa- ;*">&! 
mereka kalian reka ini malaikat firman dian pulkan mereka da hari 


1*r 


|4'' f}.‘ 

Pi 

Ei 


m 


[s 


«S\ 


menyembah ■L^ '<! 

.— <§£'■'!! 




Wl 


1 ites: 


atas dan Allah atas/ ke- upah- tidak untuk makaitu upah dari tidak meminta aku Kata- 
Dia dari euali ku lain kalian (upah) kepada kalian kanlah 


^^ _ _ __ 

Kamj 0 ngsannafj. org 


34. Saba’ 433 

40 Dan (ingatlah) pada hari (ketika) 
Allah mengumpulkan mereka semua- 
nya kemudian Dia berfirman kepada 
para malaikat, Apakah kepadamu 
mereka ini dahulu menyembah?" 

41. Para malaikat itu menjawab, “Ma 
hasuci Engkau. Engkaulah pelindung 
kami bukan mereka, bahkan mereka 
telah menyembah jin; 700 kebanyakan 
mereka beriman kepada jin itu." 

42. Maka pada hari ini sebagian kamu 
tidak kuasa (mendatangkan) manfaat 
maupun (menolak) mudarat kepada 
sebagian yang lain Dan Kami katakan 
kepada orang orang yang zalim, "Ra- 
sakanlah olehmu azab neraka yang 
dahulu kamu dustakanT 

43 Dan apabila dibacakan kepada 
mereka ayat ayat Kami yang terang 
mereka berkata, "Orang ini tidak lain 
hanya ingin menahalang halangi 
kamu dari apa yang disembah oleh 
nenek moyangmu," dan mereka 
berkata “(Al-Qur an) ini tidak lain ha 
nyalah kebohongan yang diada- 
adakan saja." Dan orang orang kafir 
berkata terhadap kebenaran ketika ke¬ 
benaran (Al Qur an) itu datang kepada 
mereka "Ini tidak lain hanyalah sihir 
yang nyata.' 

44 Dan Kami tidak pernah memberi 
kan kepada mereka kitab kitab yang 
mereka baca dan Kami tidak pernah 
mengutus seorang pemberi peringat 
an kepada mereka sebelum engkau 
(Muhammad). 

45 Dan orang orang yang sebelum 
mereka telah mendustakan (para 
rasul) sedang orang orang (kafir Me 
kah) itu belum sampai menerima 
sepersepuluh dari apa 70 ' yang telah Ka¬ 
mi berikan kepada orang orang ter- 
dahulu itu namun mereka mendus 
takan para rasul-Ku Maka (lihatlah) 
bagaimana dahsyatnya akibat kemur- 
kaan Ku 

46 Katakanlah, “Aku hendak mem 
peringatkan kepadamu satu hal saja 
yaitu agar kamu mencari kebenaran 
karena Allah (dengan ikhlas) berdua- 
dua atau sendiri-sendiri; 707 kemudian 
agar kamu pikirkan (tentang Muhammad). 
Kawanmu itu tidak gilasedikit pun Dia 
tidak lain hanyalah seorang pemberi 
peringatan bagi kamu sebelum (meng 
hadapi) azab yang keras." 

47. Katakanlah (Muhammad), "Imbal- 
an apa pun yang aku minta kepadamu, 
maka itu untuk kamu. 703 Imbalanku ha¬ 
nyalah dari Allah, dan Dia Maha Me- 
ngetahui segala sesuatu. 1 

48 Katakanlah, “Sesunaguhnya Tuhan 
ku mewahyukan kebenaran. Dia Maha 
Mengetahui segala yang gaib " 


703 Rasulullah saw. sekali kali tidak memin¬ 
ta imbalan. kepada mereka. Tetapl yang 
dimmta Rasulullah saw. ialah agar mereka 
beriman kepada Allah Dan iman itu adalah 
untuk kebaikan mereka sendiri. 

























































































434 35. Fatir 


49. Katakanlah, “Kebenaran telah da- 
tang dan yang batil itu tidak akan 
memulai dan tidak (pula) akan meng 
ulangi." 704 

50. Katakanlah, "Jika aku sesat maka 
sesungguhnya aku sesat untuk diriku 
sendiri; dan jika aku mendapat pe 
tunjuk maka itu disebabkan apa yang 
diwahyukanTuhanku kepadaku. Sung- 
quh, Dia Maha Mendengar, Maha- 
dekat ” 

51. Dan (alangkah mengerikan) se 
kiranya engkau melihat mereka 
(orang orang kafir) ketika terperanjat 
ketakutan (pada hari kiamat); lalu 
mereka tidak dapat melepaskan diri 
dan mereka ditangkap dari tempat 
yangdekat (untuk dibawakeneraka), 

52. dan (ketika) mereka berkata, 
"Kami beriman kepada-Nya 1 Namun 
bagaimana mereka dapat mencapai 
(keimanan) dari tempat yang jauh? 705 

53. Dan sungguh, mereka telah 
mengingkari Allah sebelum itu; dan 
mereka mendustakan tentang yang 
gaib dari tempat yang jauh. 

54. Dan diberi penghalang antara 
mereka dengan apa yang mereka 
inginkan 706 sebagaimana yang dilaku- 
kan terhadap orang-orang yang se- 
kelompok dengan mereka yang ter- 
dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu 
(di duma) dalam keraguan yang 
mendalam. 


SC 


, * v >':Kv td or, -' A® 

FATIR 

Surah ke - 35 

45 ayat. Makkiyyah 


-yV.. 




Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

I.Segala puji bagi Allah Pencipta 
langit dan bumi, yang menjadikan ma- 
laikat sebagai utusan utusan (untuk 
mengurus berbagai macam urusan) 
yang mempunyai sayap, masing-ma- 
sing (ada yang) dua, tiga, dan empat 
Allah menambahkan pada ciptaan- 
Nya apa yang Dia kehendaki. Sung¬ 
guh, Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu. 

2. Apa saja di antara rahmat Allah 
yang dianugerahkan kepada manusia, 
maka tidak ada yang dapat menahan- 
nya; dan apa saja yang ditahan-Nya 
maka tidak ada yang sanggup untuk 
melepaskannya setelah itu. Dan Dialah 
Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

3 Wahai manusia! Ingatlah akan nik- 
mat Allah kepadamu. Adakah pen¬ 
cipta selain Allah yang dapat mem 
berikan rezeki kepadamu dari langit 
dan bumi? Tidak ada tuhan selain Dia; 
maka mengapa kamu berpaling (dari 
ketauhidan)? 


704 Apabila kebenaran sudah datang maka 
kebatilan akan hancur binasa dan tidak 
dapat berbuat sesuatu untuk melawan dan 
meruntuhkan kebenaran itu 


H trt 11 n 

U G jGG G <3X1 ill jl 



jika Kata¬ 
kanlah 49 


akan dan kebatilan 
kembali tidak 


akan dan kebe- telah Kata- 

memulai tidak naran datang kanlah 


M vJj <Szji 




E Sr S' \ s' ^ s' **>•</ 




sung- Tuhan- kepa- mewah- 
guh Dia ku daku yukan 


maka de- aku menda- dan 

ngan apa pat petunjuk jika 


diriku 


atas aku se- maka sung- 
satkan guh hanyalah 


>> 




§.» i 




dari dan mereka dapat mele- 
diambil paskan diri 


maka mereka ketika kamu Dan 

tidak dikagetkan melihat jika * 50 


Maha- Maha 
dekat Mendengar 


* «Ti. ss.s <- 

c£ pr» Ob ^ 


.S'/ 
t * 11 •* tfi 


)CSwa 


dari mencapai bagi -* danba- kepada- kami Dan mereka 

mereka gahnana Nya (Allah) beriman beikata 51 


tfi ^Zs & 

tempat 


yang 

dekat 


O Ot & hs*- ' 


J3j 




'o 

5? ~ ^ / 


dan mereka mema- sebe- dari kepada- mereka te- 
sukkan/menduga-2 lumitu Nya lah kafir 


Dan sesung¬ 
guhnya 


52 


yang 

jauh 


tempat 


So}''*'' S'OS'S’ <» S 

Ojf^i u pbj rfJ* js>rj 

mereka apa dan di antara Dan 

inginkan yang antara mereka dihalangi 


E * X 


39 .A—*? Ay* 

tempat dari 


53 


yang 

jauh 


dengan 
yang gaib 



t *-5 


«► * 

cl 

i$r 


kebim- 

keragu- 

dalam 

adalah 

54 

bangan 

raguan 


mereka 


serupa mereka 


kan mana 





3j Yij yC C0\j ji £11 

memnu- utusan malaikat vang men- dan langit nendnta haei Segala 


mempu- utusan 
nyai 


malaikat 
& 


yang men¬ 
jadikan 


dan 

bumi 


s’ s’ 

pencipta bagi Segala 

Allah puji 


\' j. x ' rr, . k ' "i 

Jp p], U JUU el 

se- atas Allah sung- Diake- apa cipta- da- Dia me- dan dan dua 

gala guh hendaki yang an lam tiambahkan empat tiga 


sayap 


e? 42 % s^j o. ^ ^4 u © % & 

ba- yang maka suatu dari kepada Allah inembu- Apa 

ginya menahan tidak ada rahmat manusia kakan yang 1 


Maha- sesuatu 
kuasa 







jAj oPjo 43 jAs Uj 




»> i ^ 


Wahai Maha- Maha- dan sesu- dari agi- menyam- maka Dia me- dan apa 

2 bijaksana perkasa Dia dah itu nya paikan tidak ada nahan yang 


Js'tM,' j. >r ti s - y 
Dri Jb > c bt 






merezekikan Allah selain pen- 
pada kalian cipta 


dari ada¬ 
kah 


atas 

kalian 


Allah nikmat ingatlah manusia 


^ ’ 


kalian 

3 berpaling 


maka 

kenapa 


Dia kecu- tuhan tidak 
ali ada 


& o' 7 s 

ofMj 



dan 

bumi 

langit 

dari 



:ampungsunnah. org 




































































YT 







Kr, >> ~'A >>*?;» 

jyx I £*p> 5^ <■*<* sy£-® 6^ tk-t) OjJj -Las iJ*u>o 

segala dikeraba- Allah dan sebelum dari rasul- 
urusan likan kepada kamu rasul 

I 


O.Lj 


telah di- maka mereka mendus- Dan 
dustakan sungguh takan kamu jika 


k?isi i£i Jfcjls » &. Zj h £&\ $5 


dunia 


kehi- 

dupan 


sekali-kali makaja- benar Allah janji sung- manusia 

kalian tertipu nganlah guh 


Wahai 


% is Si ©i£Ji k P% £ 


makajadi- 
kaniah ia 

musuh bagi 
kalian 

setan 

Sung¬ 
guh 5 

(juJl (v 

&■ s* 

s 


it 


Orang-2 
yang 6 

neraka yang 
menyala-nyala 

penghum 

dari 

supaya mcre- 
ka menjadi 


seorang dengan/ten- sekali-kali danja- 
penipu tang Allah menipu kalian nganlah 


annya 


mereka sungguh musuh 
mengajak hanyalah 


Ct^J t>\^£> p^> \jJ& 




&./* - 


bagi 

kebajikan/ 

dan menger- 

mereka 

shaleh 

jakan/beramal 


*1 J 


baik 

maka dia 

pekerja- bumk 


melihatnya 

annya 


mereka dan orang- 
beriman orang yang 


sangat/ 

keras 


azab 


bagi mereka 

mereka kafir 


^ it) O* 5 W J>-{} Oyzk* 


nya mandangbaik kah orang 7 


besar 


dan ampunan 
pahala 


<>Tf »" v f *• >r. 

tiwAS j43 O' 8 #-La«S O'* Q-yaJ aJdi O'® 


Ai'tf * 


din 

kamu 


^a. <■*>< *•' tf, ^ s ■" 


mengi- 

rimkan 


yang 


Dan 

Allah 


8 

<»'' -:<r l {*'*'{ «» ’ti >'1*' f\" 

ok ** 4> ux-i>-l3 C^*- 4 -4k tij, AJJ u m S bb^ yt-*s J' 


mereka 

perbuat 


dentin Maha Me- Allah sung- 
apa yang ngetahui guh 


ke- 

sedihan 


sudah 
& 


bumi 


dengan- lalu Kami yang ne- ke- maka Kami awan lalu ia meng- angin 
nya menghidupkan mati geri pada menggiringnya gerakkan 


iW*' ^ ?, i t C- Tt >*> 'p's "V.2" *■" 

U^r -V, ^ ^ 


semua- 

nya 


kemu- maka ba- k.emu- meng- ada- Batang 

liaan gi Allah liaan hendaki lah siapa 


kebang- 
kitan itu 


seperti 

demikian 


ma- 

tinya 


cpiSlA)' giZH ; &£n 5^ Oi 


{ 


dan orang- naik ke- 

orang yang pada-Nya 


kebajikan/ 

shaleh 


dan 

amalan 


yang 

baik 


per- 

kataan 


naik 


kepada- 

Nya 


>»>'' p ^ £ A' *>* I 'tj 

—aj—X-—^ C—>0— i—-i v *-0 1 




akan 

hancur 


mereka 

itu 


dantipu 

daya 


sangat/ 

keras 


azab 


*bagi 

mereka 


ke- 

jahatan 


mereka mem- 
buat tipu daya 




A 




W-Jl)' aILs Od yl/ ^ 

berpa- Dia menja- kemu- air dari kermi- tanah dari mencipta- 
sangan dikan kalian dian mani dian kan kalian 

<>'*» * >»v> £ r 4t >d- N <" r > 

65 kj *hbl ^ '- 4 j 


Dan 

Allah 


10 


orang-2 yang dari dipanjang- dan dengan penge- niela- melahir- dan seorang dari mengan- dan 
umurpanjang kanumur tidak tahuan-Nya inkan kan tidak perempuan dung tidak 


^ ' i, <"■ x lt '. 1 4 . A, - » » > 

3 oi y-^-y el o‘ a a k 




mudah Allah atas/ yangdemi- sung- 
bagi kian itu guh 


Kitab da- mela- umiir- dari 
lam inkan nya 


diku- 

rangi 


dan 

tidak 




kamu makaja- Diake- siapa dan Dia mem- Diake- siapa menyesat- Allah maka 

melenyapkan nganlah hendaki yang beri petunjuk hendaki yang kan sungguh 




kamp jngsannah.org 


35. Fatir 435 

4, Dan jika mereka mendustakan eng- 
kau (setelah engkau beri peringatan), 
maka sungguh, rasul-rasul sebeium 
engkau telah didustakan pula Dan ha- 
nya kepada Allah segala urusan di- 
kembalikan. 

5 Wahai manusia! Sungguh janji 
Allah itu benar, maka janganlah ke- 
hidupan dunia memperdayakan kamu 
dan janganlah (setan) yang pandai 
menipu, memperdayakan kamu ten 
tang Allah. 

6. Sungguh, setan itu musuh bagi 
mu, maka perlakukanlah ia sebagai 
musuh, karena sesungguhnya setan 
itu hanya mengajak golongannya agar 
mereka menjadi penghum neraka yang 
menyala nyala. 

7. Orang-orang yang kafir, mereka 
akan mendapat azab yang sangat ke¬ 
ras Dan orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan, mereka 
memperoleh ampunan dan pahala 
yang besar 

8. Maka apakah pantas orang yang di 
jadikan terasa indah perbuatan buruk- 
nya, lalu menganggap baik per- 
buatannya itu? Sesungguhnya Allah 
menyesatkan siapa yang Dia kehen- 
daki dan memberi petunjuk kepada 
siapa yang Dia kehendaki Maka ja- 
ngan engkau (Muhammad) biarkan 
dirimu binasa karena kesedihan terha 
dap mereka. Sesungguhnya Allah Ma¬ 
ha Mengetahui apa yang mereka 
perbuat. 

9. Dan Allahlah yang mengirimkan 
angin; lalu (angin itu) menggerakkan 
awan, maka Kami arahkan awan itu ke 
suatu negeri yang mati (tandus) lalu 
dengan hujan itu Kami hidupkan bumi 
setelah mati (kering). Seperti itulah 
kebangkitan itu 

10. Barang siapa menghendaki kemu 
liaan, maka (ketahuilah) kemuliaan itu 
semuanya milik Allah Kepada-Nyalah 
akan naik perkataan-perkataan yang 
baik/ 07 dan amal kebajikan Dia akan 
mengangkatnya. 708 Adapun orang 
orang yang merencanakan kejahatan 
mereka akan mendapat azab yang 
sangat keras, dan rencana jahat me¬ 
reka akan hancur." 

11 Dan Allah menciptakan kamu dari 
tanah kemudian dari air mani, kemu- 
dian Dia menjadikan kamu berpa- 
sangan (laki-laki dan perempuan). 
Tidak ada seorang perempuan pun yang 
mengandung dan melahirkan, melain- 
kan dengan sepengetahuan Nya. Dan 
tidak dipanjangkan umur seseorang 
dan tidak pula dikurangi umurnya, melain- 
kan (sudah ditetapkan) dalam Kitab 
(Lauh Mahfuz). Sungguh, yang demi¬ 
kian itu mudah bagi Allah 

705.Setelah mereka melihat bagaimana 
dahsyatnya azab pada hari kiamat itu maka 
mereka baru mau beriman kepada Allah dan 
Rasul-IMya padahal tempat beriman itu 
sudah jauh yaitu di dunia. 

706.Yang mereka inginkan itu ialah beriman 
kepada Allah atau kembali ke dunia untuk 
bertobat 















































































































436 35. Fatir 

12 Dan tidak sama (antara) dua laut 
an; yang ini tawar, segar, sedap di- 
minum dan yang lain asm lagi pahit. 
Dan dari (masing-masing lautan) itu 
kamu dapat memakan daging yang 
segar dan kamu dapat mengeluarkan 
perhiasan yang kamu pakai dan di 
sana kamu melihat kapal-kapal ber 
layar membelah laut agar kamu dapat 
mencari karunia-Nya dan agar kamu 
bersyukur 

13 . Dia memasukkan malam kedalam 
siang dan memasukkan siang kedalam 
malam dan menundukkan matahari 
dan bulan, masing-masing beredar 
menurutwaktuyangditentukan Yang 
(berbuat) demikian itulah Allah Tuhan 
mu, milik-Nyalah segala kerajaan Dan 
orang orang yang kamu seru (sem 
bah) selain Allah tidak mempunyai 
apa apa walaupun setipis kulit ari. 

14 . Jika kamu menyeru mereka me 
reka tidak mendengar seruanmu, dan 
sekiranya mereka mendengar mereka 
juga tidak memperkenankan per 
mintaanmu. Dan pada hari kiamat me¬ 
reka akan mengingkari kemusyrikan- 
mu dan tidak ada yang dapat membe 
rikan keterangan kepadamu seperti yang 
diberikan oleh (Allah) Yang Mahateliti 

15. Wahai manusia! Kamulah yang 
memerlukan Allah, dan Allah Dialah 
Yang Mahakaya (tidak memerlukan se- 
suatu), MahaTerpuji. 

16 Jika Dia menghendaki niscaya Dia 
membinasakan kamu dan mendatang 
kan makhluk yang baru (untuk meng 
gantikankamu). 

17 Dan yang demikian itu tidak sulit 
bagi Allah 

18 . Dan orang yang berdosa tidak 
akan memikul dosa orang lain. Dan 
jika seseorang yang dibebani berat 
dosanya memanggil (orang lain) untuk 
memikul bebannya itu tidak akan 
dipikulkan sedikit pun, meskipun 
(yang dipanggilnya itu) kaum kerabat 
nya. Sesungguhnya yang dapat eng- 
kau beri peringatan hanya orang orang 
yang takut kepada (azab) Tuhannya 
(sekalipun) mereka tidak melihat 
Nya' 09 dan mereka yang melaksanakan 
salat Dan barang siapa menyucikan 
dirinya, sesungguhnya dia menyuci¬ 
kan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. 
Dan kepada Allahlahtempatkembali. 


707.Sebagian mufasir mengatakan bahwa 
perkataan yang baikitu ialah KalimatTauh d 
yaitu La ilaha illallah dan ada pula yang 
mengatakan zikir kepada Allah, dan ada 
pula yang mengatakan semua perkataan 
yang baikyarigdiucapkan karena Allah. 

70S Peskataan baik dan amal yang balk itu 
dinaikkarr untuk diterima dan diberi-Nya 
pahala 

709 Sebagian mufasir menafsirkan bil gaib 
dalam ayat ini ialah ketika orarig orang itu 
sendirian tanpa melihat orang lam 
7?0Nabi Muhammad saw tidak dapat 
memberi petunjuk kepada orang orang 
musyrikyangtelah mati hatinya 


liliBt to A *\b 



rr 




> ft .< ’ **'*'\\ c-" i~ 

ijjy \XJs o 


dan 

ini 


dimi- lezat/ segar 

numnya sedap 


mi 


dua 

laut 


Dan 

tidak 


i%S C3 ojLJs £ bp g. 


dan kalian 
mengeluarkan 


lembut/ da- 

yang baru ging 


kalian masing- dan sangat asin 

memakan masing dari asin/pahit 






karunia- dari supaya ka~ 
Nya lian mencari 


membe- di da- pe- 

lah laut lamnya rahu 


dan kalian, 
melihat 


kalian me- perhi- 

makainya asan 






dan Dia me 
masukkan 


siang 


<da- malam Dia me- 
lam masukkan 12 




kalian 

bersyukur 


dan supaya 
kalian 


£ 

.** «fV ** ^ 




beijalan/ 

beredar 


masing- 

masing 


dan 

bulan 


ma¬ 

tahari 


dan Dia me- malam da- siang 
nundukkan lam 


UCJi % pj ia ^=4’i 

~ aii-u demikian di- menurut 

tentukan waktu 


dan orang- 
orang yang 


ke¬ 

rajaan 


milik- Tuhan Allah 

Nya kalian 


itu 


o 

Jika 


l © JyrA at b» at 


13 


jg 

kulit tipis/ dari 
kulit ari 


mereka 

memiliki 


tidak selain 
Dia 


dari 


kalian 

seru 






A ->> 


bagi mereka dapat tidak mereka dan seruan mereka tidak kalian menye- 

kalian memperkenankan mendengar kalau kalian mendengar ru mereka 


zf Ik ai' & 


YangMaha se- yang menjelas- dan dengan kemusyrikan mereka 
Jvlengetahui perti kan padamu tidak ada kalian mengingkari 

> X »l >i,x’ 1,, ^ ,’•» 


kiamat dan pada 
hari 


> "i, <, c?" >?, 

< 3 ], ^ Op 


Maha 

kaya 


Dia dan/se- Allah ke- berkeperluan/ kalian 

dang Dia pada berkehendak 


ma¬ 

nusia 


Wahai 


14 


£ * 


mi 

16 


- ^ / t' * 1 ^ ^ tl 

|>..====LJfe LLi ol 

baru dengan dan Dia men- Dia melenyap- Dia meng- Jika Maha 

makhluk datangkan kan kalian hendaki 15 Terpuji 


olj M3 lib jy © ,3>** cA ^ by 


dan 

jika 


«*• & 

orang beban orang yang akan memi- Dan dengan pa- Allah atas/ yangde- Danti- 

" ' ‘ * * " ’ ■*” ’ ' unit 1 -i • •• *-»i . 


lain (dosa) memikul beban ku! beban tidak 17 yah /si 

^) *> y, y x 


bagi mikian itu daklah 




hubungan yang ia walau- sesuatu/ darinya dipikul tidak memikul- untuk orang memang- 
_ kerabat punya adalah pun sedikit pun nya yang berat gil 


& 


y&\ \pz\j jzii 1 y cj 


So \ 


2- 


salat 


dan mereka dengan yang ga- Tuhan 
mendirikan ib / tidak kelihatan mereka 


mereka 

takut 


orang-orang kalian beri simgguh 

yang peringatan hanyalah 


© 3U *1 j>s V-Ci iX: cii ^ 


18 


tempat 

kembali 


* 

Allah dan ke- untuk diri- ia me- maka sung- menyu- dan ba- 
pada nya sendiri nyucikan guh hanyalah cikan rang siapa 



wmpmgsunnan.org 



































































































S**, 


rr 




yang dan 

terang tidak 


£i\ % ©ifil % © ©Jb csp. C 

yang gelap 


1 


Dan 

tidak 19 


dan orang 
yang melihat 


orang 
yang buta 


Dan 

tidak 


JBL 


> s* * 

4wi 

% 

iESt 


Cj 


orang-orang 
yang mati 

dan. 

tidak 

orang-orang 
yang hidup 

""sama 

Dan 

tidak 

yang dan yang Dan 

21 panas tidak teduh tidak 




r, t > *> 

Oj, * <3 ©J - 4 » . « «,■» > 0*i< zUSI £ 3 ! 

tidak kubur da- siapa denganmen- kamu dan Diake- siapa menjadikan Allah sung- 

lain 22 lam yang jadi mendengar tidaklah hendaki yang mendengar guh 


i 

1 

Sj> 

Ci . » 


» u, * X “if ^ t < i »X < Tj* t 

i/3oj) jrdo “^} 

dari dan ti- dan pemberi pembawa be- dengan hak/ Kami meng- sunggnh seorang pern- ke- kamu 

dakada permgatan ritagembira kebenaran utuskamu Kami 23 beri permgatan cuali 


yang 





r\', 

olj 

$r.' 

telah men- 

maka 

mereka rnendus- 

Dan 

seorang pem- di da- 

dustakan 

sungguh 

takan kamu 

jika 

24 beri peringatan lamnya 


v'tt x Hu x . '“"'ll *>‘f» * 

3£tV_? u «-i>- 


dan dengan 
kitab 


dan dengan dengan penje- 

Zabur lasan-penjelasan 


rasul-rasul datang kepa- sebelum dari 
mereka da mereka mercka 




t 

yv 




f i£f JiJh £32 3 © j£Ji 


kemurkaan-Ku/ adalah makaba- mereka orang-2 Akuam- Kemu- bercahaya/ 

26 hukuman-Ku gaimana kafir yang bil/azab dian 25 terang 


# s' » s y s **g ss ss 

<s>ja3 ^L*-***^ 4 ^ 

bermaeam- buah- dengan- lalu Kami air langit dari menu- Allah ball- kau Tidak- 

macam buahan nya keluarkan (hujan) rnnkan wa lihat kah 


X » S» 


\ <S ss ss 


\ 3 $\ 2©2s Jii-j *l 'Hi j©3i (?y> 


wama- 

nya 

bermaeam- dan 

macam merah 

putih 

garis- 

garis 

gimung- 

gunung 


dan wama- 

dari nya 

pi\j 

ZJ&\j 

u-6' 



$ <*■} 


dan bina- 
tang temak 

dan bina- 
tang melata 

manusia 

Dandi 

antara 

27 

hitam 

dan 

pekat 


©oil «iS o* ai j*-. u %ji 


para 

‘nlama 


hamba- di an- Allah takut sungguh demiki- 
hamba-Nya tara hanyalah an itu 


wama- bermacam- 

nya macam 


ft 


’-i 

A 

CI 


i, " 'S' 

4iiI ol ^ *j »j 

Allah Kitab mereka orang-orang Sesung- Malia Maha- Allah Sung- 

membaca yang guhnya 28 Pengampun perkasa guh 


K*M 5- fi-£b tt- b&\ \pijSj 

dan terang- sembunyi- telah Katni beri sebagi- dan mereka salat dan mereka 


■> \z<' 


^ ^ y 




dan terang- 
terangan 


sembunyi- telah Kami ben sebagi- dan mereka 
sembunyi mzeki mereka anapa menafkahkan 


dan mereka 
mendirikan 


I 

w 

jr >. 

14 

if 

-€ . > 


^-4-^1 Cr ^> L - 3 © 

paliala Karena Dia akan men- merugi tidak perda- 








mereka 


Karena Dia akan men- 
cukupkan mereka 


merugi tidak perda- 

29 akan gangan 


mereka meng- 
harapkan 


Maha 

Mensyukuri 


C ^ ^ ^ »> Ssr 

Zi _P 4_j’ 4j>—©y 4 


Maha 
Pengampun 



35. Fatir 437 

19. Dan tidaklah sama orang yang bu¬ 
ta dengan orang yang melihat, 

20. dan tidak (pula) sama gelap gulita de 
ngan cahaya, 

21. dan tidak (pula) sama yang teduh de 
ngan yang panas, 

22 dan tidak (pula) sama orang yang 
hidup dengan orang yang mati Sung¬ 
guh Allah memberikan pendengaran 
kepada siapa yang Dia kehendaki dan 
engkau (Muhammad) tidak akan sang- 
gup menjadikan orang yang di dalam 
kuburdapat mendengar :™ 

23 Engkau tidak lain hanyalah se- 
orang pemberi permgatan. 

24 Sungguh Kami mengutus engkau 
dengan membawa kebenaran' 1 sebagai 
pembawa berita gembira dan sebagai 
pemberi peringatan. Dan tidak ada 
satu pun umat melainkan di sana telah 
datang seorang pemberi peringatan 

25. Dan jika mereka mendustakan- 
mu maka sungguh orang-orang yang 
sebelum mereka pun telah mendusta 
kan (rasul-rasul), ketika rasul-rasulnya 
datang dengan membawa keterangan 
yang nyata (mukjizat), Zabur, dan 
kitab yang member) penjelasan yang 
sempurna. 712 

26 Kemudian Aku azab orang-orang 
yang kafir maka (lihatlah) bagaimana 
akibat kemurkaan-Ku 

27 Tidakkah engkau melihat bahwa 
Allah menurunkan air dari langit lalu 
dengan air itu Kami hasilkan buah- 
buahan yang beraneka macam jenis 
nya. Dan di antara gunung gunung itu 
ada garis garis putih dan merah yang 
beraneka macam warnanya dan ada 
(pula) yang hitam pekat 

28. Dan demikian (pula) di antara ma- 
nusia, makhluk bergerak yang ber 
nyawa, dan hewan hewan ternak ada 
yang bermaeam macam warnanya (dan 
jemsnya). Di antara hamba-hamba 
Allah yang takut kepada-Nya, hanya 
lah para ulama. 7 ' 3 Sungguh, Allah 
Mahaperkasa, Maha Pengampun. 

29. Sesungguhnya orang-orang yang 
selalu membaca Kitab Allah (Al- 
Qur an) dan melaksanakan salat dan 
menginfakkan sebagian rezeki yang 
Kami anugerahkan kepadanya dengan 
diam diam dan terang-terangan, me 
reka itu mengharapkan perdagangan 
yang tidak akan rugi 

30 agar Allah menyempumakan pahala 
nya kepada mereka dan menambah 
karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha 
Pengampun, Maha Mensyukuri. 714 

711 Agama tauh d dan hukum- hukumnya 

712 Allah memberi petunjuk kepada siapa 
yang Dia kehendaki dengan memberi 
kesanggupan untuk mendengarkan dan 
menerima keterangan keterangan. 

713 Orang-orang yang mengetahui ilmu 
kebesaran dan kekuasaan Allah, 

714. Allah mensyukuri hamba Nya, mem¬ 
beri pahala terhadap amai-amai hamba-Nya 
memaafkan kesalahannya. menambah nikmat- 
Nya, dan sebagainya. 









































































































438 35. Fatir 

31. Dan apa yang telah Kami wahyu 
kan kepadamu (Muhammad) yaitu Ki- 
tab (Al-Qur'an) itulah yang benar, 
membenarkan kitab kitab yang se 
belumnya Sungguh, Allah benar be 
nar Maha Mengetahui, Maha Melihat 
(keadaan) hamba-hamba-Nya 

32 Kemudian Kitab itu Kami wans- 
kan kepada orangorang yang Kami 
pilih di antara hamba hamba Kami, 
lalu di antara mereka ada yang men- 
zalimi diri sendiri, ada yang per 
tengahan, dan ada (pula) yang lebih 
dahulu berbuat kebaikan 15 dengan 
izin Allah Yang demikian itu adalah 
karuma yang besar 

33. (Mereka akan mendapat) surga 
Adn, mereka masuk ke dalamnya di 
dalamnya mereka diberi perhiasan 
gelang gelang dari emas dan mutiara 
dan pakaian mereka di dalamnya ada 
lah sutera 

34. Dan mereka berkata, "Segaia puji 
bagi Allah yang telah menghilangkan 
kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan 
kami benar benar Maha Pengampun 
Maha Mensyukuri, 

35. yang dengan karunia Nya me 
nempatkan kami dalam tempat yang 
kekal (surga); di dalamnya kami tidak 
merasa lelah dan tidak pula merasa 
lesu.’ 

36 Dan orang orang yang kafir, bagi 
mereka neraka Jahanam Mereka tidak 
dibmasakan hingga mereka mati dan 
tidak dinngankan dari mereka azab- 
nya. Demikianlah Kami membalas se 
tiap orang yang sangat kafir. 

37. Dan mereka berteriak di dalam 
neraka itu "Ya Tuhan kami, keluarkan- 
lah kami (dari neraka), niscaya kami 
akan mengerjakan kebajikan, yang 
berlainan dengan yang telah kami ker 
jakan dahulu." (Dikatakan kepada 
mereka), 1 Bukankah Kami telah me- 
manjangkan umurmu untuk dapat ber 
pikir bagi orang yang mau berpikir, 
padahal telah datang kepadamu se 
orang pemberi peringatan? Maka ra 
sakanlah (azab Kami), dan bagi orang¬ 
orang zalim tidak ada seorang peno 
long pun." 

38 Sungguh, Allah mengetahui yang 
gaib (tersembunyi) di langit dan di bumi 
Sungguh, Dia Maha Mengetahui sega 
la isi hati 


775. Menzalimi diri sendiri laiah orang yang 
lebih banyak kesalahannya daripada 
kebaikannya dan “pertengahan" laiah orang 
yang kebaikannya berbanding sama dengan 
kesalahannya sedang yang dimaksud de¬ 
ngan “orang orang yang lebih dahulu dalam 
berbuat kebaikan" laiah orang orang yang 
kebaikannya sangat banyak dan sangat ja- 
rang berbuat kesaiahan. 


$ 


ItH l >^ r 



rt 



i ■ 


C| 


m 


i® 

1 HJj 


IS 


SI; 


% Q &!\ $ U Si 


1 ^: an- terhadap membe- adalah dia AI -Kitab dari kepada Kami Dan apa 

tara apa yang narkan benar (Al-Qur’an) kamu wahyukan yang 


K S 


y 

hj' 


Kitab 

- CL 


r 




$ 9 * t * i'' 

cjLajo O’ 




Kami Kemu- Maha benar-2 Maha kepada hamba- Allah sung- yang di ha- 

wariskan dian 31 Melihat Mengetahui hamba-Nya guh dapannya 


Cjrt bJ I aj a ^i q03l 

dan di anta- pada diri- zalim/ maka di an- hamba-hamba di an- Kami 

ra mereka nya sendiri aniaya tara mereka Kami tun * pilih 

w\ , ri x 


orang-orang 

yang 


k iM 

<s2 <*JLA 


demi¬ 
kian itu 


Allah dengan dengan berbuat 
izin kebaikan 


menda- dan di anta- 

hului ra mereka 


perte- 

ngahan 






m 


© j\sJ====l}\ 

yang besar karunia 

32 

9.- ' u fA;"tA '< • ' * x': 

jrtrot 


mereka dibe- mereka masuk 
ri perhiasan ke dalamnya 


‘Adn Surga 




I C&-J? 

I Mi 

llHi 


33 


sutera di da- dan pakai- 
lamnya an mereka 


dari mu¬ 
tiara 


emas dari gelang- dari- di da- 
gelang pada lamnya 


ej <DI ojl! & CS'ii ^ii ^ iZL\ g\ g 

ienar-2 Maha Tuhan sesung- duka dari telah meng- yang bagi segaia Dan mere- 

Pengampun kami guhnya eita kami hilangkan Allah puji ka berkata 

~ .^>r, ri'i'A % .j, 

i .yg9 ujo-l 


'< S', 


'si 


•w O'X 


kami tersen- tidak karunia- dari 
tuh/merasa Nya 


yang 

kekal 


rumah/ menempat- Dia 

tempat kan kami yang 


Maha Men- 
34 syukuri 


M; 

Ml 


br& CM Jb 


bagi mereka Dan orang- 

mereka kafir orang yang 

> 's ^%y< 

. * ^ • r • JX Vf I 


AK I-*. 

© 



9- 


letili/ di da- 

kami tersen- 

dan 

penat/ 

chda 

35 lesu lamnya 

tuh /merasa 

tidak 

lelah 

lamnya 


r- , \ ^ <t ^^ h. 

iyt > ■'4^ ' a aj £ y ^ ^ 

dari- dari diringan- dan lalu mere- atas diputus- tidak Jahanam api/ 

pada mereka kan tidak ka mati mereka kan nerak 

so* y v 

jv*? 1^1 jjk±====> Jp c£>*r 


’Dan orang yang setiap Kami mem- demi- 

mereka 36 sangat kafir beri halasan kianlah 


azab- 

nya 





CSC*, 

3CJ 

y » 9 " 

La?y>-i 

ts 

V— 

kami ker- 
jakan 

kami 

yang 

bukan 

kebajikan/ 
amal saleh 

kami akan 
mengerjakan 

keluarkan- 
lah kami 

Tuhan 

kami 

di da¬ 
lamnya 

4 | 


5 

’y y 

X 

* y 

<y* 

». > 
A A 

^ s'" 

% 

> -A 

/■ ^ 
& 


Jr 

y 

•* 

r y 

seorang pem- 
beri penngatan 

dan datang 
kepada kalian 

mengingat/ 

berpikir 

siapa 

yang 

di da¬ 
lamnya 

mengingat/ 

berpikir 

apa Kami beri kalian 
yang umur panjang 

apakah 

tidak 




Q 3 ^ Hi 


menge- Allah Sung- seorang dari bagi orang-orang maka maka ra- 

tahui gun 37 penoiong yang zalim tidaklah sakanlah 


oil 'i-X » 0^1 


t s- 


c* 


dalam da- 
da/hati 


dengan Maha Me- sung- 
yang ada ngetahui guh Dia 


dan 

bumi 


langit 


ke- 

gaiban 


Rampmgsanhah.org 












































































































ro jWj 0 . m 



rr ®i 

.... —...---.iV - 1 1.sGi*..£fcfcJ 

// ^ £ *A/ /-// ^ ^ (S ^ ^ / t---/' A//// 9 

^ a 1*}» JiS £p> oj5*l ci C-AjJU" c£j]t _>* 


dan kekafir- maka kafir tnaka ba- muka 
tidak annya atasnya rang siapa bumi 


di khalifah" menjadi- 
khalifah kan kalian 


yang Dia 


% && $ & 2, Zgl\ 5>: 


orang-orang menam- dan kemur- ke- Tuhan disisi 

yang kafir bah tidak kaan cuali incrcka 


kekafiran 

mercka 


orang-orang menam- 

yang kafir bah 


» s»}- ''.i, > *>*t j£i\ K i, 


dari kalian 

seru 

yang 

(E. ^ ^ • 

V* 

langit di 

sekutu/ 

saham 

cSpiib 

4 * 

s'** 

orang-orang 
yang zalim 

menjan¬ 

jikan 


>. , 
. s\ .. 

s' 

langit 

Dia 


sekutu-sekutu apakah kalian Kata- 

kalian memperhatikan kanlah 39 


ke- ke- kekafiran 

rugian cuali mereka 




C>^\ 4 >1 bt 5^*- ^ 4-1^ ^ 9->> 


'.s' 


► *>< & i , 




bumi 


dan mereka apa pcriihatkan- Allah selain 
ciptakan yang lah kepadaku 


Y *-}■*» 


\ / ,s« t 


Gf 


>1 




d \\ 


mereka 


p-4-^' >' 

Kami berikan atau- 
kepada mereka kah 


iii Si $ © ££ Vi liT ^ 

Allah Sesung- tipuan ke- sebagian sebagian 

menahan gohnya 40 cuali mereka 

* — ""T - s T\\" * 1'KTA A 'An' 

°sM c£ D^U^- 5 ^ 4 ’ o' oyj J>4> o' l&jX'j 


sesudah/ 
selain Dia 


dari sese- dari 
orang 


menahan tidak keduanya dan 

keduanya dapat Ienyap jika 


tidak su- 

lenyap paya 


dan 

bumi 


ta-Jb- o® 

bahwa sumpah sungguh- dengan Dan mereka Maha Peng- Maha ada- sungguh 

jika mereka sungguh Allah bersmnpab 41 ampun Penyantun lah Dia 

£oS > T-fi 'SS £->f ^ 5 , , » \* y 4>AS* (S y 

jS> ills 1 c£u4, b*. yfOj 

pemberi datang kepa- maka umat- salah dari lebih menda- niscaya me- pemberi datang kepa- 

eringatan da mereka tatkala umat satu pat petunjuk reka adalah peringatan da mereka 

tp!i j/si\ 4 CI^OI o ’S2 VI pj 

jelek/ dan muka di Karena ke- lari ke- menambah tidak 

jahat rencana bumi sombongan 42 cuali mereka 

Sli vi <<»% & t &Ii j£!i ^ 


ketentuan ke- 
cuali 


mereka me- 
nanti-nanti 


maka kepada ahlinya/ ke- jelek/ 

tidakkah yangempunya cuali jahat 


ren¬ 

cana 


me- dan 

nimpa tidak 




%y. ill cip % *5C£ il cD $&Vi 

menyim- Allah bagi kamu dan ti- bembah Allah bagi kamu maka orang-orang 

pang ketentuan dapati daklah ketentuan dapati tidaklah terdahulu 

i S|l <j li^4 © 


^ z' E i<» »/ 


<>/ " £ »<r 


dari orang-2 akibat/ke- adalah bagai- lain mereka muka 

yang sudahan mana memperhatikan bumi 


di mereka Dan apa- 

beajalan kah tidak 43 


•>* * (' »>* >s. 

(Jr& -4^1 U „; L*_J 6^3 


» I ^ 


rti 5 ® 


sesuatu dari untuk mele- Allah 
mahkan-Nya 


ada 


© OS iSl t^/VI d % oJJG!I 4 


Maha- Maha adalah sungguh 

kuasa Mengetahui Dia Dia 


dan keku- daripada sangat/le- dan adalah sebelum 

tidak atan mereka bihbesar orang-2 itu mereka 



kampungsunnah. org 


35. Fatir 439 

39- Dialah yang menjadikan kamu 
sebagai khalifah khalifah di bumi. 
Barang siapa kafir, maka (akibat) keka 
firannya akan menimpa dirinya sen- 
diri. Dan kekafiran orang orang kafir 
itu hanya akan menambah kemurkaan 
di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran 
orang-orang kafir itu hanya akan 
menambah kerugian mereka belaka 

40. Katakanlah "Terangkanlah oleh 
mu tentang sekutu-sekutumu yang 
kamu seru selain Allah." Perhhatkanlah 
kepada Ku (bagian) manakah dari 
bumi ini yang telah mereka ciptakan; 
ataukah mereka mempunyai peran 
serta dalam (penciptaan) langit, atau 
adakah Kami memberikan kitab ke¬ 
pada mereka sehingga mereka men- 
dapat keterangan keterangan yang 
jelas darinya 7 Sebenarnya orang orang 
zalim itu, sebagian mereka hanya 
menjanjikan tipuan belaka kepada se¬ 
bagian yang lain. 

41. Sungguh, Allah yang menahan 
langit dan bumi agar tidak Ienyap, dan 
jika keduanya akan Ienyap tidak ada 
seorang pun yang mampu menahan- 
nya selain Allah. Sungguh, Dia Maha 
Penyantun, Maha Pengampun 

42 Dan mereka bersumpah dengan 
nama Allah dengan sungguh-sungguh 
bahwa jika datang kepada mereka 
seorang pemberi peringatan, niscaya 
mereka akan lebih mendapat petunjuk 
dari salah satu umat-umat (yang lain) 
Tetapi ketika pemberi peringatan 
datang kepada mereka, tidak me¬ 
nambah (apa-apa) kepada mereka, 
bahkan semakin jauh mereka dari (ke 
benaran), 

43 karena kesombongan (mereka) di 
bumi dan karena rencana (mereka) 
yang jahat Rencana yang jahat itu ha 
nya akan menimpa orang yang 
merencanakannya sendiri. Mereka 
hanyalah menunggu (berlakunya) ke 
tentuan kepada orang orang yang ter 
dahulu. 7 6 Maka kamu tidak akan men- 
dapatkan perubahan bagi Allah, dan 
tidak (pula) akan menemui penyim- 
pangan bagi ketentuan Allah itu 

44 Dan tidakkah mereka bepergian 
di bumi lalu melihat bagaimana 
kesudahan orang-orang sebelum me 
reka (yang mendustakan rasul), pada 
hal orang orang itu lebih besar 
kekuatannya dan mereka? Dan tidak 
ada sesuatu pun yang dapat melemah 
kan Allah baik di langit maupun di 
bumi. Sungguh, Dia Maha Mengeta 
hui, Mahakuasa. 


; 

| 

j 


716. Yang d maksud dengan “ketentuan 
orang orang yang terdahulu" ialah turunnya 
azab kepada orang orang yarig mendusta 
kan rasul 

















































































440 36. Yasin 

45 Dan sekiranya Ailah menghukum 
manusia disebabkan apa yang telah 
mereka perbuat, niscaya Dia tidak 
akan menyisakan satu pun makhiuk 
bergerak yang bemyawa di bumi ini, 
tetapi Dia menangguhkan (hukuman)- 
nya sampai waktu yang sudah di 
tentukan. Nanti apabila ajal mereka 
tiba, maka Aliah Maha Melihat (keada 
an) hamba hamba Nya. 




?• ■for'f-cfb 

YASiN ^ 




Surah ke - 36 P'- 

83 ayat Makkiyyah 


ffXS” 

2(3. 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih , Maha Penyayang 

I .VS Sot. 

2.Demi Al-Qur an yang penuh hikmah, 

3 sungguh, engkau (Muhammad) 
adalah saiah seorang dan rasul rasul 

4. (yang berada) di atas jalan yang 
lurus 

5. (sebagai wahyu) yang diturunkan 
oleh (Allah) Yang Mahaperkasa Maha 
Penyayang, 

6. agar engkau memberi permgatan 
kepada suatu kaum yang nenek mo 
yangnya belum pernah diberi per- 
ingatan, karena itu mereka lalai 

7.Sungguh, pasti berlaku perkataan 
(hukuman) terhadap kebanyakan 
mereka, karena mereka tidak beriman 

8-Sungguh, Kami telah memasang be 
lenggu di leher mereka, lalu tangan 
mereka (diangkat) ke dagu, karena itu 
mereka tertengadah. 

9. Dan Kami jadikan di hadapan mere 
ka sekat (dinding) dan di belakang me 
reka juga sekat, dan Kami tutup (mata) 
mereka sehingga mereka tidak dapat 
melihat 

10. Dan sama saja bagi mereka, apa 
kah engkau memberi permgatan kepa 
da mereka atau engkau tidak memberi 
permgatan kepada mereka mereka 
tidakakan beriman juga 

II Sesungguhnya engkau hanya mem¬ 
beri permgatan kepada orang orang 
yang mau mengikuti peringatan 7 " dan 
yang takut kepada Tuhan Yang Maha 
Pengasih, walaupun mereka tidak 
melihat Nya Maka benlah mereka 
kabar gembira dengan ampunan dan 
pahalayangmulia 

12. Sungguh, Kamilah yang menghi- 
dupkan orang orang yang mati, dan 
Kamilah yang mencatat apa yang te¬ 
lah mereka kerjakan dan bekas-bekas 
yang mereka (tinggalkan) Dan segala 
sesuatu Kami kumpulkan dalam 
Kitabyangjelas (LauhMahfuz) 


777.Permgatan yang diberikan oleh Nabi 
Muhammad saw. hanyalah berguna bagi 
orang yang mau mengikutinya 


n 




im 


t 

[$SE& 


Jp C 


Cr7~] )|§8i S|( : ' 






/ 7. 


. c, iii % 

atas meninggalkan tidak mereka perbuat dengan manusia Allah mengambil/ Danjika 
kamu apa/sebab menyiksa sekiranya 

& li ^ 


tertentu waktu sam- Dia menang- 

pai guhkan mereka 


akan makhiuk/bi- dan permukaan- 

tetapi natang melata nya/bumi 


0 *1^ 6^ siM dJy 66 

Maha dengan hamba- adalah Allah maka ajal/waktu datang maka 

45 Melihat hamba-Nya sungguh mereka apabila 






para 




sungguh dari sungguh 
(saiah seorang) kamu 

S. ^ | 9 / 


penuh 


? S'.* 9 S' 


be- ka- agar kalian Maha Maha- Diturun- 

lum um beri peringatan 5 Penyayang perkasa kan 4 



y tH 

Demi 

Al-Qur’an 

YSSin 

] 




yang 

lurus 

jalan 


" Y-h V Y'\ 


' (jp Jj43' (jr*~ -iju Qp p-P 

kebanyakan atas perkataan/ pasti Sesung- mereka maka bapak-bapak diberi 

mereka keputusan berlaku guhnya 6 lalai mereka mereka peringatan 


/ ^ v */ 


vjj ft Q 


ke ia lenggu mereka 


/ * p-P 

mereka tidak maka 
menjadikan Kami 7 beriman mereka 


* .* \'X'ss ->c .utk/i 


tutup/ hadapan antara dari Dan Kami 
dindmg mereka jadikan 8 


terte- maka dagu 

ngadah mereka 


$7?ss O "s ; * . it iv/- - - - 

* p-P iHriP 15 1 - A -* U Op 


:> + si *>< If 


Dan sa~ mereka tidak maka lalu Kami tu- tutup/ belakang dan 

ma saja 9 melihat dapat mereka tup mereka dinding mereka dari 

7»> ♦> »> * .»■£ 4 


ujj. Qp js 

kamu beri sungguh mereka tidak kamu beri peri- tidak atau- apakah kamu beri atas 

peringatan hanyalah 10 beriman akan ngatan mereka kah peringatan mereka mereka 


, c 


4/das uJJb (iPlr tlr 4 

dengan maka berilah dia dengan yang gaib/ Maha dan dia peringatan/ meng- orang- 

ampiman kabar gembira tidak kelihatan Pemurah takut pengajaran ikuti orang 


dan Ka¬ 
mi tulis 

t* it 


vjp'' 

if** 

>*<• 



orang 

mati 

Kami meng- 
hidupkan 

Kami 

sungguh 

Kami 

yang 

11 mulia 


dan 


yang Kitab dalam Kami hitung/ sesuatu dan dan bekas- mereka apa 
12 nyata kumpulkan segala bekas mereka kerjakan yang 






































































































I* n cri 

. 4 y S' » * O' S' tfi~ s s' 

fvh| U*l>- jj. 4^“ 


rr 



iQ> 
<).:£<- 


’>! ’ r r 

,-v* 

utusan- datangkepa- ke suatu penghuni/ perum bagi Danbu- 

13 utusan da mereka tika negeri pend duk pamaan mereka atlah 


B| eJlS bp nsji 1 


'f ^^ "? » 


Kami ke- 


kami 

ka berkata 

yang ketiga mi kuatkan 

dustakan keduanya 

orang 

mereka mengutus tika 

Jp! 

menu- 

runkan 

ks 

dan 

tidak 

JS ii 

S' 

seperti manu- ke- 
kami sia cuali 

»>< 

ka- 

lian 

S' S 

L 5lls 

tidak- Mereka 
lab lierkata 

14 

p$\ 

orang-orang kepada 

yang diutus kalian 




G| p glls © 3$- 


• ^ N t, ^ 

! Jjs_) JJ. 0} tjCS’ 4 ' erf <l)-^r 


sungguh Dia me- Tuhan Mereka 
kami ngetahui kami berkata 15 


kalian ber- ke- ka- tidak- se- dari Yang Maha 

Pemurah 

A. 


dusta cuali lian lab suatu 


yang nyata penyam- ke- atas Dan ti- 

17 paian cuali kami dakada 16 

tSSsss, >Sss*''. * ' C 


benar-2 oraxig kepada 

yang diutus kalian 

''S’. Ss ,C. ."A. 


&& 3 hi fi m Hi m 


dan sungguh akan niscaya kami lem- kalian tidak sungguh dengan/ka- kami sia!/ sungguh Mereka 
menimpa kalian pari batu kalian berhenti jika rena kalian celaka kami berkata 

3^§=>j> IjlU © j 3 ) &• 

kalian diberi apakah 1 bersama/ kesialan/ kece- Mereka pedih siksaan dari 

peringatan jika/karena karena kalian lakaan kalian berkata 18 kami 




S*' 

Usi 


© 

seorang 

kota 

ujung 

dari 

Dan da- 

laki-laki 




tanglab 19 


orang Ikutilah 
yang 


0 Pjpp' !>pi ju p4 

utusan-utusan ikutilah waliai ia ber- terburu- 

20 kaumku kata bum 

3 . ‘ 

» m, rf „>£ „»»< ^ . ? 

Juel V Uj © o^JC 34-4 rt-Aj Jjy>-1 y33_ V 

(Tuhan) aku me- tidak ba- Dan orang-2yang dan upah ia minta ke- tidak 

yang nyembah giku mengapa 21 dapat petunjuk mereka pada kalian 


qL 5 ^ 4 )! ~h ilrf 


S < S' 


jika tuhan- selain dari Apakah aku 

tuhan Dia akan ambil 22 


dan kepa- telah men- 
da-Nya ciptakanaku 


Vj lip, JZ Y %> o ’4 

dan sedikitpun/ syafaat/perto- dariku/ memberi tidak dengan ke- Maha menghendaki 

tidak sesuatu Jonganjpnereka bagiku manfaat mudaratan Pemurah terhadapku 


zz'*zM. 


> , \ s 


, *, — » * f , -r*; 1 -jSk c »> »> 

eP"^ eP '4 <^1 © Oj-U^t 


aku telah Sesungguh- yang kese- sungguh/ jikade- Sesungguh- mereka melepaskan/ 

beriman nya aku 24 nyata satan pasti oalam mikian nyaaku 23 menyelamatkan aku 




9 * * x ' i r ** i «► . t 0 '». 4SS » r 


s>A- 


iri 


kaum- alangkah baik- iaber- surga ma- Dika- 

ku nya sekiranya kata suklah takan 25 


maka dengar- dengan/ kepada 

kanlahaku Tuhan kalian 


I si) 
$ 


© idi go'i Sfi @ 3jtj2 


n 


€ > 


C j 


.JL 

W 




m 


s'*'. >« .. " >i r 

p® ck 

orang-orang yang kaum kalian bahkan/ 

melampaui batas tetapi 


.i 




y r 


I 


f * 


s § 


'f e> ' ^ * <SS S’ s *KK \S ^S =>■>< »s 

^ erf (J_J (J jf&Z- Uj ^ 

orang-orang yang dari/' ter- dan Dia men- Tuhan- kepa- memberi Dengan mereka me- , ‘ 

27 dimuliakan masuk jadikan aku ku daku ampun apa yang 26 ngetahui rf n 







impmgsunnan nra 


36. Yasin 441 

13 Dan buatlah suatu perumpamaan 
bagi mereka, yaitu penduduk suatu 
negeri ketika utusan-utusan datang 
kepada mereka; 

14 (yaitu) ketika Kami mengutus ke¬ 
pada mereka dua orang utusan, iaiu 
mereka mendustakan keduanya, ke- 
mudian Kami kuatkan dengan (utus 
an) yang ketiga maka ketiga (utusan 
itu) berkata, “Sungguh, kami adaiah 
orang orang yang diutus kepadamu " 

15 Mereka (penduduk negeri) men 
jawab, ‘Kamu ini hanyaiah manusia 
seperti kami, dan (Allah) Yang Maha 
Pengasih tidak menurunkan sesuatu 
apa pun- kamu hanyaiah pendusta be- 
laka." 

16 Mereka berkata, 'Tuhan kami me 
ngetahui sesungguhnya kami adaiah 
utusan-utusan(-Nya) kepada kamu. 

17. Dan kewajiban kami hanyaiah me 
nyampaikan (perintah Allah) dengan 
jelas.' 

18. Mereka menjawab, 'Sesungguh¬ 
nya kami bernasib malang karena 
kamu Sungguh, jika kamu tidak ber 
henti (menyeru kami), niscaya kami 
rajam kamu dan kamu pasti akan me 
rasakan siksaan yang pedih dari kami " 

19 Mereka (utusan-utusan) itu ber 
kata, “Kemalangan kamu itu adaiah 
karena kamu sendin Apakah karena 
kamu diberi peringatan? Sebenarnya 
kamu adaiah kaum yang melampaui 
batas" 

20 Dan datanglah dari ujung kota se 
orang laki iakr 18 dengan bergegas dia 
berkata, 'Wahai kaumku! Ikutilah 
utusan utusan itu 

21. Ikutilah orang yang tidak meminta 
imbaian kepadamu; dan mereka ada 
lah orang-orang yang mendapat 
petunjuk. 


JUZ23 

22. Dan tidak ada alasan bagiku untuk 
tidak menyembah (Allah) yang telah 
menciptakanku dan hanya kepada 
Nya lah kamu akan dikembahkan. 

23 Mengapa aku akan menyembah 
tuhan-tuhan selam-Nya? Jika (Allah) 
Yang Maha Pengasih menghendaki 
bencana terhadapku, pasti pertolong- 
an mereka tidak berguna sama sekali 
bagi diriku dan mereka (juga) tidak 
dapat menyelamatkanku 

24 Sesungguhnya jika aku (berbuat) 
begitu pasti aku berada dalam kese- 
satanyang nyata 

25. Sesungguhnya aku telah beriman 
kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah 
(pengakuan keimanan)ku." 

26. Dikatakan (kepadanya), 'Masuklah 
ke surga.' 7,8 Dia (laki-laki itu) berkata, 
"Alangkah baiknya sekiranya kaumku 
mengetahui, 

27. apa yang menyebabkan Tuhanku 
memberi ampun kepadaku dan men- 
jadikan aku termasuk orang orang yang 
telah dimuliakan." 


718 Menurut mufasir, laki laki tersebut ber 
nama Habib An-Najjar 

719 Menurut nwayat, laki laki itu dibunuh 
o'eh kaumnya setelah ia mengucapkan 
kata katanya sebagai nasihat kepada kaumnya 

















































































































442 36. Yasin 

28 Dan seteiah dia (meninggal), Kami 
tidak menurunkan suatu pasukan pun 
dari iangit kepada kaumnya, dan Kami 
tidakperiu menurunkannya 

29. Tidak ada siksaan terhadap me- 
reka melainkan dengan satu tenakan 
saja; maka seketika itu mereka mati. 

30. Alangkah besar penyesalan ter 
hadap hamba hamba itu, setiap 
datang seorang rasul kepada mereka, 
mereka selalu memperolok-olokkan- 
nya 

31 Tidakkah mereka mengetahui 
berapa banyak umat umat sebeium 
mereka yang telah Kami binasakan. 
Orang-orang (yang telah Kami bi¬ 
nasakan) itu tidak ada yang kembali 
kepada mereka. 

32 Dan setiap (umat), semuanya akan 
dihadapkan kepada Kami 

33 Dan suatu tanda (kebesaran Allah) 
bagi mereka adalah bumi yang mati 
(tandus) Kami hidupkan bumi itu dan 
Kami keluarkan darinya biji-bijian, ma 
ka dari (biji-bijian) itu mereka makan 

34 Dan Kami jadikan padanya di bumi 
itu kebun-kebun kurma dan anggur 
dan Kami pancarkan padanya bebera 
pa mata air, 

35. agar mereka dapat makan dari 
buahnya, dan dari hasil usaha tangan 
mereka. Maka mengapa mereka tidak 
bersyukur? 

36. Mahasuci (Allah) yang telah men- 
ciptakan semuanya berpasang pasang- 
an, baik dari apa yang ditumbuhkan 
oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, 
maupun dari apa yang tidak mereka 
ketahui. 

37 Dan suatu tanda (kebesaran Allah) 
bagi mereka adalah malam; Kami 
tanggalkan siang dari (malam) itu, 
maka seketika itu mereka (berada 
dalam) kegelapan, 

38 dan matahari berjalan di tempat 
peredarannya Demikianlah ketetapan 
(Allah) Yang Mahaperkasa Maha Me 
ngetahui. 

39 Dan telah Kami tetapkan tempat 
peredaran bagi bulan, sehingga (sete 
lah ia sampai ke tempat peredaran 
yang terakhir) kembalilah ia seperti 
bentuk tandan yang tua.' 2 ’ 

40. Tidaklah mungkin bagi matahari 
mengejar bulan dan malam pun tidak 
dapat mendahului siang Masmg-ma- 
sing beredar pada garisedarnya. 


sebagaimana tersebut dalam ayat 20 s.d. 
25 Ketika dia akan meninggal, malaikat 
turun memberitahukan bahwa Allah telah 
mengampuni dosanya dan dia akan masuk 
surga 

720 Mereka itu tidak kembali ke dunia 

721 Bulan itu pada awalnya kecil berbentuk 
sabit kemudian seteiah menempati tempat 
peredaran, ia menjadi purnama, kemudian 
pada tempat peredaran terakhir kelihatan 
seperti tandan kering yang melengkung. 

























































































n o“i 



rr Jly 



liiL-j Qjp 


9 4 9 

elUh 

4 

-K*** 

^irty 


Dan Kami 

penuh 

perahu/ 

bahtera 

daiam 

keturunan 

Kami ba- 

ciptakan 41 

muatan 


mereka 

wa/angkut 


* A,| 


+i119 


.> » »> iv-sr 


>>» -rr ^ »f,5 '. tv- ’t'' i-' i t *" »i» .>t 

<*-» o!_? 6>cV U ^k-~5. ot f*-® 


bagi perto- makati- Kamitengge- Kamike- Dan mereka apa seperti/ dan untuk 

mereka fongan dakada lamkan tnereka hendaki jika 42 kendarai yang serupaitu mereka 


!3I 

Dana- 


^ dJ* V T, J8\ ^<="/ «*> 

L? c^jr c?j,. u5'Cv«^ U*4_ j I cy«Xjsi-j |%=& j a 


^ X' S9 gy, J, 


suatu sam- dan kesena- dari rahmat Ke- 


pabila 

44 waktu pai 

ngan hidup 

Kami 

cuali 

43 

kan /diselamatkan 

reka 

tidak 

(S\ 

Say'<*9- 



Cj 

pj 


1 jl 

>A 





45 

kalian di¬ 
beri rahmat 

agar supa- 
ya kalian 

di belakang 
kalian 

dan apa 
yang 

tanganmu/ha- 
dapan kalian 

dian» 

tara 

apa takutlah 
yang kalian 

Kepada 

mereka 

dikata¬ 

kan 


•J 


•'» »> . T » r i **> „A *■* » .✓ 

]yo XI chi' o£ p-fCts U 

orang-2 yang darinya adalah ke- Tuhan tanda- dari suatu dari datang kepa- Dar 

betpaling mereka cuali mereka tanda tanda da mereka tidal 

*>/ z'. ii, -'z .X- /, z' ^ ^ 


mereka orang-2 ber- Allah memberirezeki dari se- nafkahkan/ kepada dika- Dan 

kafir yang kata kepada kalian bagian belanjakan mereka takan apabila 46 


3 Vi j£t Si 5£B ill ilS 3 ^ p&\ \%\ SJi 

ke- kalian ti 
cuali 

» 

fa 1 1% 




pi -kP_y' 'Aa (jp* Oyyy CIP cA-~o jJ-i-Us* 

orang-orang kalian jika janji ini kapan Dan mere- nyata kese- 

yang benar adalah kaberkata 47 satan 

„ * 9 S’ 

> S 9 £ & s ' < tx' 9 S '^‘9^' 


S9> * ^ * * . U + I \. m \' 


mereka ber- dan/keti- menimpa 

ten^ar ka mereka mereka 


satu 

kali 


teriakan/ ke- mereka tidak 
suara keras cuali menunggu 48 


[Oj 

50 


■^y^pt til 1? A ^y 3l9 ^ 


•»< 


' flf/' ^ 


mereka 

kembali 


keluarga ke- dan satu 

mereka pada tidak wasiat 


mereka kuasa Maka 

(membuat) tidak 49 


p&j <il 3-C-hH ^ IsU ^3^ d 


*- > ^ ^ ^ jfr 




mereka da- Tuhan ke- 

tang/menuju mereka pada 


kubur-kubur dari mereka maka sang- di Dan di- 
tiba-tiba kakala tiuplah 




(ys-y ' Jtcj U \JJa bJJ^ ^ bJoe ^ Ubj-> l^JU ^ 

ng- siapa- aduhai ce- Mereka 

ami kah lakakami beikata 51 

i <»_ 


Maha Pe- 
murah 

menjanji- 

kan 

apa ini 

yang 

tenifBt ti¬ 
dur kami 

dari 

Aj>x^2? 

■£ 

% 

» s s 

CJi li-L-rsa 

9 

di 


teriakan J 
aiara kerns 

kecuali 

adalah ia 

Tidak- 

lah 

52 


*■* =>> ( 
para rasul 


dan benar 


><■ ?■> < »> iTtr S'' is 

p.„A„iig.J j >3 wH-Aj pjb ISw e 




St> 


diamaya / tidak Maka pa- orang2yang disisi/diha scinua me- maka satu 

dirugikan da han itu 53 dihadiikan dapan Kami nya reka tiba tiba kali 


[Oil 

54 




U VI 



kalian 

kerjakan 


kalian apa ke- kalian diberi dan sesuatu/ sese- 

adalah yang cuali balasan tidak sedikitpim orang 


daiam ke- kalian tidak- Diamembe- Allah meng- jika orang apakahkami mereka kepada 

cuali lah rinya makan hendaki yang beri makan beriman orang-2 yang 


kanm Tnasanha^on 


36. Yasin 443 

41. Dan suatu tanda (kebesaran Allah) 
bagi mereka adalah bahwa Kami ang- 
kut keturunan mereka daiam kapal 
yang penuh muatan 

42 dan Kami ciptakan (juga) untuk me 
reka (angkutan lam) seperti apa yang 
mereka kendarai.” 2 

43. Dan jika Kami menghendakt Kami 
tenggelamkan mereka Maka tidak ada 
penolong bagi mereka dan tidak (pula) 
mereka diselamatkan, 

44. melainkan (Kami selamatkan me 
reka) karena rahmat yang besar dan 
Kami dan untuk memberikan kesenang 
an hidupsampaiwaktutertentu 

45. Dan apabila dikatakan kepada me¬ 
reka, "Takutlah kamu akan siksa yang di 
hadapanmu (di dunia) dan azab yang 
akan datang (akhirat) agar kamu men 
dapat rahmat" 

46. Dan setiap kali suatu tanda dan tan- 
da tanda (kebesaran) Tuhan datang 
kepada mereka, mereka selalu berpa 
ling darinya. 

47. Dan apabila dikatakan kepada me 
reka, "Infakkanlah sebagian rezeki yang 
diberikan Allah kepadamu, orang-orang 
yang kafir itu berkata kepada orang- 
orang yang beriman, Apakah pantas 
kami memberi makan kepada orang- 
orang yang jika Allah menghendaki Dia 
akan memberinya makan 7 Kamu be 
nar benar daiam kesesatan yang nya 
ta." 

48 Dan mereka (orang-orang kafir) 
berkata, "Kapan janji (hari berbangkit) 
itu (terjadi) jika kamu orang-orang 
yang benar?" 

49 Mereka hanya menunggu satu te¬ 
riakan, 723 yang akan membmasakan me 
reka ketika mereka sedang bertengkar. 

50 Sehingga mereka tidak mampu 
membuat suatu wasiat dan mereka 
(juga) tidak dapat kembali kepada 
keluarganya 

51. Lalu ditiuplah sangkakala, 724 maka 
seketika itu mereka keluar dari kubur- 
nya (daiam keadaan hidup), menuju 
kepada Tuhannya 

52. Mereka berkata “Celakalah kami! 
Siapakah yang membangkitkan kami 
dari tempat tidur kami (kubur)?" Inilah 
yang dijanjikan (Allah) Yang Maha Pe 
ngasih dan benarlah rasul-rasul( Nya). 

53 Teriakan itu hanya sekali saja 
maka seketika itu mereka semua 
dihadapkan kepada Kami (untuk 
dihisab). 

54 Maka pada hari itu seseorang 
tidak akan dirugikan sedikit pun dan 
kamu tidak akan diberi balasan, 
kecuali sesuai dengan apa yang telah 
kamu kerjakan 


722 Hewan-hewan tunggangan dan alat- 
alat pengangkutan umumnya 

723 Suara tiupan sangkakala yang pertama 
yang menghancurkan bumi ini. 





































































































444 36. Yasin 

55. Sesungguhnya penghurii surga 
pada hari itu bersenang senang dalam 
kesibukan (mereka). 

56 Mereka dan pasangan pasangan- 
nya berada dalam tempat yang teduh, 
bersa nda r d i atas d i pa n-d i pa n 

57 Di surga itu mereka memperoleh 
buah buahan dan memperoleh apa 
saja yang mereka inginkan 

58. (Kepada mereka dikatakan), “5a- 
/am," sebagai ucapan selamat dari 
Tuhan Yang Maha Penyayang. 

59. Dan (dikatakan kepada orang 
orang kafir), “Berpisahlah kamu (dari 
orang-orang mukmin) pada hari ini, 
wahai orang-orang yang berdosai 

60. Bukankah Aku telah memerintah- 
kan kepadamu wahai anak cucu Adam 
agar kamu tidak menyembah setan? 
Sungguh, setan itu musuh yang nyata 
bagi kamu, 

61. dan hendaklah kamu menyembah- 
Ku Iniiah jalan yang lurus." 

62. Dan sungguh, ia (setan itu) telah 
menyesatkan sebagian besar di antara 
kamu Maka apakah kamu tidak 
mengerti? 

63 Inilah (neraka) Jahanam yang da 
hulu telah dipenngatkan kepadamu. 

64 Masuklah ke dalamnya pada hari 
ini karena dahulu kamu mengingkari- 
nya, 

65. Pada hari ini Kami tutup mulut 
mereka tangan mereka akan berkata 
kepada Kami dan kaki mereka akan 
memberi kesaksian terhadap apa yang 
dahulu mereka kerjakan 

66 Danjika Kami menghendaki, pasti- 
lah Kami hapuskan penghhatan mata 
mereka, sehingga mereka berlomba 
lomba (mencari) jalan Maka bagai 
mana mungkin mereka dapat melihat 7 

67. Dan jika Kami menghendaki, 
pastilah Kami ubah bentuk mereka di 
tempat mereka berada; sehingga 
mereka tidak sanggup berjalan lagi 
dan juga tidak sanggup kembali 

68. Dan barang siapa Kami panjang 
kan umurnya mscaya Kami kembalikan 
dia kepada awal kejadian(nya).’ 25 Ma 
ka mengapa mereka tidak mengerti 7 

69 Dan Kami tidak mengajarkan syair 
kepadanya (Muhammad) dan bersyair 
itu tidaklah pantas bagmya AT Qur'an 
itu tidak lain hanyalah pelajaran dan 
kitabyangjelas, 

70. agar dia (Muhammad) memberi 
peringatan kepada orang-orang yang 
hidup (hatinya) dan agar pasti kete- 
tapan (azab) terhadap orang-orang 
kafir. 


724 Tiupan ini adalah tiupan sangkakala 
yang kedua yang membangkitkan orang- 
orang dalam kubur 

725 Kembali menjadi lemah dan kurang 
akal, seperti anak keal. 


n & 


ii £ ] 


rr JUj 


i 1M 

f|p) 3 o\ 



dan pasangan- Me- bersenang- kesi- da- pada surga 

pasangan mereka re ka 55 senang bukan lam hari itu 


peng- Sesung- 

huni guhnya 


Jan bagi buah- di dalam- Bagi mereka/ mereka tempat duduk/ di tempat da- 

mereka buahan nya (surga) memperoleh 56 bersandar dipan atas yang teduh lam 

a‘> #aj © yJoi % fa Is 


\ »✓«* S»* & - 1 

hari Dan berpi- Maha Pe- Tuhan dari per- Penghormat- 

l kali; 


ini sahlah kalian 58 nyayang 


mereka apa 
kataan an/sejahtera 57 minta yang 


1 ©i fSi j$3l J&i $ +$ Spj0\ (f) 


tidak bahwa/ Adam Avahai kepada Aku peringatkan/ Tidak- 

supaya anak kalian memerintahkan kah 


oranj 
59 yang 


wahai 


f.»> t'' ^ i 

iJjX^cA oL? w i ^r A 


kalian me- Dan hen- nyata musuh bagi sung- setan kalian me- 

nyembah-Ku daklah 60 kalian guh ia nyembah 


1 i-XA 


banyak/ sejumlah/ di antara ia telah me- Dan sesung- lurus 

besar sebagian kalian nyesatkan guhnya 61 




jalan 




kalian 

diancam 


kalian yang Jaha- 
adalah nam 


Ini 


kalian bera- adalah makaapa- 
62 kal/berpikir kalian kah tidak 


. 


’J& ty fjdl 


Kami kun- Pada 
ci/tutup hari ini 64 


kalian meng- 
ingkari 


kalian dise- hari Masuklah 

adalah babkan ini ke dalarrmya 63 


L 


adalah dengan /ter- 
mereka hadap apa 

kaki-kaki 

mereka 

dan membe¬ 
ri kesaksian 

tangan-tangan 

mereka 

dan berkata mulut-mulut atas 

kepada Kami mereka 

\jkiX 

>»'T 

& 

II 

IH3 

iCS 

& © 


lalu mereka ber- 
lomba-lomba 

penglihatan 
mata mereka 

atas 

rentu Kami hapus¬ 
kan /gelapkan 

Kami meng¬ 
hendaki 

Dan 

jika 65 

mereka 

usahakan 

* > i ,* ^4 

i; 

© 


3 


tentu Kami 
ubah rupa mereka 

Kami nieng- 
hendaki 

Dan 

jika 

66 

mereka 

melihat 

maka ba- 
gaimana 

jalan 




mereka 

kembali 

dan 

tidak 

maju/ 

beijaian 

mereka maka 

sanggup tidak 

tempat mere¬ 
ka berada 

atas 




> - 2:_ 'i 

Jt 

& i« f 

c^J 


mereka bera- 
kal/berpikir 

apakah ma¬ 
ka tidak 

kejadian 

dalam Kami kem¬ 

balikan dia 

Kami panjang- 
kan umurnya 

Dan ba¬ 
rang siapa 

67 


i Pl’it v’M *. ft" *'V 

oirl? ^ XI .y* ol ^ ciJ-Vi Li? y*-y ] 




sr 9 '' i s’s’ s ■» **'i« £ ^ 9 *is 


nyata dan ha- peringatan/ ke- 
eaan pelajaran cuali 


lain ginya 


70 


orang-orang 
yang kafir 


an/azab berlaku 



amp gsannarwrg 


dan 

syair 

Kami menga- 

bdak 


jarkannya 

or 

9 S 

Cf 

^ •> 

adalah 

siapa 

Supaya dia 

dia 

yang 

beri peringatan 


-k , 




’ * " 
























































































n 


,/(—v 



™ Oh j M 


%l\ aid; $ USE: ® i£ jj\ 


pada- lalu binatang tangan/kekua- menger- dari seba- untuk Kami telah bahwa mereka Dan apa- 
nya mereka temak saan Kami jakan gian apa mereka menciptakan Kami melihat kah tiaak 


D ' 4 % ft; &Ss 0 spc 


[Vf 


mereka dan seba- tunggang- makase- untuk Dan Kami tun- mciautimm- 

72 makan giaxmya an mereka bagiannya mereka dukkannya 71 Ifld/menguasai (&-'% 


mereka memi- i&lAjj 


Dan mereka mereka ber- apakahraa- dan mi- Iceman- pada- Danbagi 


mengambil 73 


syukur 


apakah r 
katidak 


pada- 




OyuJ 


A 


mereka kuasa 





\ \ 



% 


perkataan 

menyedih- 

Makaja- 


mereka 

kan kamu 

nganlah 

75 

iS SCsj\ 2 

M 


bahwa manusia memper- 

Dan apa- 


Kami 

hatikan 

kah tidak 

76 


pil a-2J s» « 

agar 
mereka 

^ •* > 


agar tuban- Allah selain dari 

mereka tuhan 


-» f s' 9 S 


dihadapkan/ bala untuk sedang menolong 

mereka 


I i 


> 


131 


mereka dan apa mereka apa Kami me- sungguh 


U 




$»t $ 

tv. 

» a 

J* 

sSiS 


’ * \ -Tr 


-> 

** * S 

JS? 

Dan dia 


nyata 

musuh 

dia 

maka 

air 

dari 

Kami men- 

membuat 

77 



tiba-tiba 

mani 


ciptakannya 

$ 9 / 


fliUi 

zj 

•*s 

Q* 

<3if 

liE. 


* ✓✓ 
y Ju 

sudah 

pada- 

tulang- 

menghi- 

siapa 

dia ber- 

kejadi- 

dan dia 

perum- 

hancur 

hal ia 

tulang 

dupkan 

yang 

kata 

annya 

lupa 

pamaan 


(3^- 4$ /J5 

in kali per- menumbuhkan/ Dia menghi- Kate 

ia tama menjadikannya yang dupkannya kank 

Vi jiJii Csil @ 


Maba Me- makh- dengan/ten- dan kali per- menumbuhkan/ Dia menghi- Kata- 

ngetahui luk tang segala Dia tama menjadikannya yang dupkannya kanlah 

IS? j 


111 TSU VJt 


kalian maka api 
tiba-tiba 


hijau 


pohon dari untuk menja- Dia 

kalian dikan yang 79 


S', 


o°j^i ojJ*~iil c£j]l 

dan langit mencip- Dia Atau kalian me- darinya 

bumi takan yang bukanlah 80 nyalakan 

© JUGII «SUl Ai de o« 61 J2 >*-» 


•V" 

Maha Me- Maha 


n 

82 dilah ia 


dan 

Dia 

ya ! 
benar 

serupa 

mereka 

mencip¬ 

takan 

bah- atas 
wa 

berku- 

asa 

oy^i 

A 

O' 


/• ^ 

Til ljJ\ 

til 

Dia ber¬ 
kata 

bah¬ 

wa 

se¬ 

suatu 

Dia meng¬ 
hendaki 

apa- umsan / pe- 
bila rintah-Nya 

Sesungguh¬ 
nya banyalah 

/ 

9 A 

■<? 



t »>< 


kalian di- dan kepa- se- segala keku- di ta- yang Maka 

83 kembalikan da-Nya suatu asaan ngan-Nya Mahasuri 







featan nya mereka ->ejl_ 


ay 







kampunqsunnah. ora 


36. Yasin 445 


71. Dan tidakkah mereka melihat bah¬ 
wa Kami teiah menciptakan hewan 
temak untuk mereka, yaitu sebagian 
dari apa yang telah Kami ciptakan de- 
ngan kekuasaan Kami, ialu mereka me 
nguasainya? 

72. Dan Kami menundukkannya (he 
wan-hewan itu) untuk mereka, laiu se- 
bagiannya untuk menjadi tunggangan 
mereka dan sebagian untuk mereka 
makan. 

73. Dari mereka memperoieh berbagai 
manfaat dan minuman darinya Maka 
mengapa mereka tidak bersyukur? 

74 Dan mereka mengambil sesembah- 
an seiain Allah agar mereka men- 
dapat pertolongan 

75. Mereka (sesembahan) itu tidak da- 
pat menolong mereka; padahal mere 
ka itu menjadi tentara yang disiapkan 
untuk menjaga (sesembahan) itu. 

76 Maka jangan sampai ucapan me 
reka membuat engkau (Muhammad) 
bersedih hati Sungguh Kami menge- 
tahui apa yang mereka rahasiakan dan 
apa yang mereka nyatakan. 

77. Dan tidakkah manusia mem- 
perhatikan bahwa Kami mencipta- 
kannya dari setetes mani, ternyata dia 
menjadi musuhyang nyatai 

78. Dan dia membuat perumpamaan 
bagi Kami dan melupakan asal keja- 
diannya; dia berkata, "Siapakah yang 
dapat menghidupkan tulang-beiu- 
lang yang telah hancurluluh? 1 ' 

79. Katakanlah (Muhammad), "Yang 
akan menghidupkannya ialah (Allah) 
yang menciptakannya pertama kali 
Dan Dia Maha Mengetahui tentang se¬ 
gala makhluk, 

80. yaitu (Allah) yang menjadikan api 
untukmu dari kayu yang hijau, maka 
seketika itu kamu nyalakan (api) dari 
kayu itu “ 

81. Dan bukankah (Allah) yang men¬ 
ciptakan langit dan bumi, mampu 
menciptakan kembali yang serupa itu 
(jasad mereka yang sudah hancur itu)? 
Benar, dan Dia Maha Pencipta Maha 
Mengetahui. 

82 Sesungguhnya urusan Nya apabila 
Dia menghendaki sesuatu Dia hanya 
berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka ja- 
dilah sesuatu itu 

83 Maka Mahasuci (Allah) yang di ta 
ngan-Nya kekuasaan atas segala sesu¬ 
atu dan kepada Nya kamu dikem- 
balikan 


m 




mm 


AS-SAPFAT 

... 1$ \ Surah ke - 

182 ayat Makkiyyah 

r’xkawQ : ?£ 












































































































446 37. As-Saffat 


Dengan rama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1 Demi (rombongan malaikat) yang 
berbaris bersaf-saf, 

2 demi (rombongan) yang mencegah 
dengan sungguh-sungguh, 

3. demi (rombongan) yang mem- 
bacakan peringatan, 

4. sungguh, Tuhanmu benar-benar Esa 

5 Tuhan langit dan bumi dan apa yang 
berada di antara keduanya dan Tuhan 
tempat tempatterbitnya mata hari. 

6 Sesungguhnya Kami teiah meng 
hias langit duma (yang terdekat), de 
ngan hiasan bmtang-bmtang. 

7 Dan (Kami) teiah menjaganya dari 
setiap setan yang durhaka, 

8 mereka (setan setan itu) tidak da 
pat mendengar (pembicaraan) para 
malaikat dan mereka dilempari dari 
segala penjuru, 

9. untuk mengusir mereka dan me¬ 
reka akan mendapat azab yang kekal 

10. kecuali (setan) yang mencuri (pern 
bicaraan); maka la dikejaroleh bintang 
yang menyala. 

11. Maka tanyakanlah kepada mereka 
(musyrik Mekah), Apakah penciptaan 
mereka yang lebih sulit ataukah apa' 26 
yang teiah Kami ciptakan itu?“ Sesung¬ 
guhnya Kami teiah menciptakan mere¬ 
ka dari tanah hat 

12. Bahkanengkau (Muhammad) men 
jadi heran (terhadap keingkaran mere¬ 
ka) dan mereka menghinakan (engkau). 

13. Dan apabila mereka diberi peri¬ 
ngatan merekatidakmengindahkannya 

14. Dan apabila mereka melihat suatu 
tanda (kebesaran) Allah mereka mem- 
perolok-olokkan 

15 Dan mereka berkata, 'Ini tidak lain 
hanyalah sihiryang nyata 

16. Apabila kami teiah mati dan teiah 
menjadi tanah dan tulang belulang, 
apakah benar kami akan dibangkitkan 
(kembaiip, 

17 dan apakah nenek moyang kami 
yang teiah terdahulu (akan dibangkit 
kan pula)? 1 ' 

18. Katakanlah (Muhammad), "Ya dan 
kamuakan terhina.” 

19. Maka sesungguhnya kebangkitan 
itu hanya dengan satu teriakan saja; 
maka seketika itu mereka melihatnya 

20. Dan mereka berkata Alangkah 
celaka kami 1 (Kiranya) inilah hari pern 
balasan itu." 

21. Inilah hari keputusan 727 yang da 
hulu kamu dustakan 

22 (Dipermtahkan kepada malaikat) 
"Kumpulkanlah orang-orang yang 
zalim beserta teman sejawat mereka 
dan apa yang dahulu mereka sembah, 

23 selain Allah, lalu tunjukkanlah 
kepada mereka jalan ke neraka 

24 Tahanlah mereka (di tempat per 
hentian), sesungguhnya mereka akan 
ditanya. 


726. Malaikat langit. burnt dan Iain-lain 

727. Hari ketika Allah memberi keputusan 
dan balasan kepada hamba hamba Nya, 





rr Jly 








peringatan/ Maka yang 
3 pelajaran membacakan 


sebenar-benar Maka yang 

2 larangan melarang 


barisan 

teratur 


Demi yang 
berbaris 




oi 


dan di antara dan apa 

Tuhan keduanya yang 


dan 

bumi 


langit 


Tuhan ^benar-benar Tuhan Sung- 

4 * satu/esa kalian guh 


CP CD 


Dan pen- 
jagaan 


bintang- 

bintang 


dengan dunia langit Kami te- Sungguh 
hiasan lah hiasi Kami 5 


tempat-tempat 
terbit matahari 


^ Ji £25 V © 


dan mereka 
dilempari 


para malaikat kena- mereka men- tidak dur- setan setiap dari 

da" dengarkan dapat 7 haka 


Ml '-up- o* y \ Jo y 




menyambar/ siapa Ke- 
meneuri yang cuali 9 


tetap/ 

kekal 


sik- danbagi untuk meng- pen- se- dari 

saan mereka usir mereka 8 jura gala 


UU- CO AAJajL-\ 


.di v *> 

f* Y's 

ciptaan/ sangat/le- apakah Maka tanyakanlah cemeriang nyala maka mengiku- sam- 

kejadian bih (kukuh) mereka kepada mereka 10 api tinya/ia dikejar baran 




SZ © yjV bi tiu. z ft 


kamu men- Bahkan/ (tanah) tanah dari Kami mencip- sungguh teiah Kami siapa atau- 

jadi heran tetapi 11 liat takan mereka Kami ciptakan yang kah 


ojyyYip i frp a bjj (hp 

mereka mem- tanda- mereka Dana- mereka ingat/ tidak mereka di- Dana- dan mereka 

jperolok-olok tanda melihat pabila 13 memperhankan peringatkan pabila 12 mengejek 

Ulla^} C\j» b£« [plij? © 




dan tulang- debu/ dan kami kamite- Apakah nyata sihir ke- ini tidak Danmere- 

belulang tanah adalah/jadi lah mati jika 15 cuali lain ka berkata 14 

<•’>. r & '4<h rirAs, 




a 


terhina dan ya Kata- yang ter- Ataubapak- benar-2akan apasung- 

kalian kanlah 17 dahulu bapakkami 16 dibangkitkan guh kami 


,> .''.f 


Hi-" ''oft-!',/ r : ■J.y £ " |' 5 |C 

LUj 'ywj l^i 1 ojjjkti' ^ bu cjp ^ Lib 




ini aduhaice- Dan mere- mereka me- maka satu/ hentakan/ ia Maka sung- 

lakakami ka berkata 19 melihat reka tiba-2 sekali teriakan guh hanyalah 18 




JJKj 




21 


dustakan 


nya kalian 


keputusan 


ui 

© 

Ini 

pemba- 
20 lasan 




ojt ty Cy? ojxm \jsh Uj \pA» ouJi 


selain 

Dari 


22 




mereka akan 

24 

ditanya 


mereka 


adalah dan apa dan teman mereka orang-2 Kumpul- 
eka (dahulu) yang sejawat mereka zalim yang kanlah 


^4 Jeyslj © .‘Py* <J,\ 




Jahim/ 
23 neraka 


jalan kepa- maka tun- Allah 
ta jukkan mereka 



tqmpiinatqnnan irg 

















































































rv 


cJl&\ H liV 0 ■ Yr 


A^j*j (rp r*j-^^ J 1 ? (|p <^|yv»c3 j y\l L* 


sebagian Dan meng- mereka menye- pada me- Bahkan/ kalian tolong- ti- bagi Tidak 

mereka hadap 26 rabkan diri hari itu reka tetapi 25 menolong dak kalian ada 


© p£ pol IjJte Cg) <jpdla; cj^v <> 


28 


kalian dari kalian datang adalah sungguh Mereka mereka ber- sebagian atas 

kepada kami kalian kalian berkata 27 tanya-tanya yang lain 


o- 

0 


l \ ? i , „ "J-'xv x,-^ , xx . > -J-'x ? ?■' , <#.x 

dasL-j q* hi Ob Uj (@! Ji3 IjjJ^ 


kekua- dari atas bagi adalah Dan orang-orang kalian tidak bah- Mereka 

saan kalian kami dia tidak 29 yangberiman adalah ada kan beakata 


hs& 


f’-e r<» hi T"'" v ?*- *>■&’ 

u|_ Loj uao tjg> s3 l^jS AIS 

sungguh akan sungguh Tuhan perkataarv atas Maka dur- kaum adalah bahkan 

31 merasakan kami kami putusan kami pastilah 30 _haka kalian tetapi 

qfjJ^ yl X^S cj jS£ pfy (@! <S^ ^ 


xx^ i/' 


*£■ 'A/?x 


orang-2 yang 
bersekutu 


azab da- pada Maka sesung- orang-orang adalah sungguh Maka kami telah 

lam hari itu guhnya mereka 32 yang sesat kami kami menyesatkan kalian 


^ Jj iii i|f y @ <£.l jI2 4-^ % © 


kepada dika- apa- adalah Sesurtgguh- terhadap orang-2 Kami demiki- sungguh 

merdka (akan bila mereka nya mereka 34 yangoerdosa berbuai anlah Kami 33 


& i 


Ajl 


a "haj&O iil s?l aJI H 


u> s’ « 


tuhan-2 sungguh akan apasung- Danmere- 

kami meninggalkan guh kami ka berkata 


mereka menyom- Allah ke- tuhan tidak 
35 bongkan diri cuali ada 


01 @ U00 <3l^ $ | 0 o£4 


Sungguh 
kalian 37 


para 

rasul 


dan dia mem- dengan dia telah Bahkan/ 
benaikan kebenaran datang tetapi 36 


orang karena 

gila penyair 






kalian 

kerjakan 




U oy/d I© <— 

pedih 


kalian apa kecu- kalian dibe- Dan 
adalah yang ali ri balasan tidak 38 


azab 


pasti akan 
merasakan 


ter- 

41 tentu 


<3jj ’JL Jj j\ © M jl Ct> @ 

rezeki bagi Mereka orang-orang yang Allah hamba- Kecu- 


bagi 

mereka itu 


orang-orang yang 
40 ikhlas/dibersihkan 


hamba ali 39 


1 s’S 


cKk-^ ?Lr* ti 0 Gl 




mereka berha- dipan Di persuh surga Da- orang-2 yang dan Buah- 

dap-hadapan atas 43 nikmat iam 42 dimuliakan mereka buahan 


ci&M ;3 ■&; © y o&i (i# 0 


bagi orang-2 sedap Putih 
yang meminum rasanya 


mata dari piala atas/kepa- Dikelilingkan/ 

45 air da mereka diedarkan 44 


^ \ 1 9 £ /? x' 


X ' i »'X, ^ ^x-,4 ft-* x?x _T .x 


tidak liar Dan di si- 

pandangan si mereka 47 


mereka 

dihaiangi 


darinya me- dan kerusakan/' dida- Tidak 

reka tidak memabukkan iamnya ada 46 


& 

ft***? 

xx'T> 

ck*l» 

A 9- t?'' 

6 *.t 


$.» 

9 U, . 

vjJIalt 

atas 

sebagian 

mereka 

Maka 

menghadap 

terpelihara/ 

49 lersimpan baik 

telur 

Seakan-2 
mereka 48 

triata/ 

jelila 

ujung/ 

mala 


t&i 9 s /, -V m s'. S’ „x" 

5 3 S) ^ Jls 0 






teman 

51 

bag 

ku 

ada¬ 

lah 

sungguh 

aku 

di antara 
mereka 

seorang yang 
berkata 

Ber¬ 
kata 50 

mereka ber- 
tanya-tanya 

sebagian | 

yang lain ptfloj 




-2 ^ 

' V 


Kigllllppips 


- ... 




37. As-Saffat 447 

25 “Mengapa kamu tidak tolong- 
menolong?" 

26. Bahkan mereka pada hari itu 
mertyerah (kepada keputusan Allah). 

27. Dan sebagian mereka menghadap 
kepada sebagian yang lain saling ber- 
bantah-bantahan 

28 Sesungguhnya (pengikut pengikut) 
mereka berkata (kepada pemimpin- 
pemimpin mereka), “Kamulah yang dahu- 
lu datang kepada kami dari kanan. 11 ” 8 

29. (Pemimpin-pemimpin) mereka menja- 
wab, “(Tidak), bahkan kamulah yang 
tidak (mau) menjadi orang mukmin, 

30. sedangkan kami tidak berkuasa ter- 
hadapmu, bahkan kamu menjadi ka¬ 
um yang melampaui batas. 

31. Maka pantas putusan (azab) Tuhan 
menimpa kita, pasti kita akan merasa¬ 
kan (azab itu) 

32. Maka kami telah menyesatkan ka¬ 
mu, sesungguhnya kami sendiri, orang- 
orang yang sesat." 

33. Maka sesungguhnya mereka pada 
hari itu bersama sama merasakan 
azab. 

34.Sungguh, demikianlah Kami mem- 
perlakukan terhadap orang-orang yang 
berbuatdosa. 

35.Sungguh, dahulu apabila dikata- 
kan kepada mereka, "La ilaha ittallah" 
(Tidak ada tuhan seiain Allah), mereka 
menyombongkan diri, 

36 dan mereka berkata, ’Apakah kami 
harus meninggalkan sesembahan 
kami karena seorang penyair gila? 1 
37,Padahal dia (Muhammad) datang 
dengan membawa kebenaran dan mem- 
benarkan rasul-rasul (sebelumnya) 

38 Sungguh, kamu pasti akan me¬ 
rasakan azab yang pedih. 

39.Dan kamu tidak diberi balasan me- 
iainkan terhadap apa yang telah kamu 
kerjakan, 

40 tetapi hamba hamba Allah yang 
dibersihkan (dari dosa), 

41.mereka itu memperoleh rezeki 
yang sudah diteritukan, 

42 (yaitu) buah-buahan. Dan mereka 
orang yang dimuliakan, 

43. di dalam surga-surga yang penuh 
kemkmatan, 

44. (mereka duduk) berhadap-hadap- 
an di atas dipan-dipan. 

45 Kepada mereka diedarkan gelas (yang 
berisi air) dari mata air (surga), 

46 (warnanya) putih bersih, sedap rasa 
nya bagi orang-orang yang minum 

47. Tidak ada di dalamnya (unsur) 
yang memabukkan dan mereka tidak 
mabuk karenanya. 

48. Dan di sisi mereka ada (bidadari- 
bidadari) yang bermata iridah, dan 
membatasi pandangannya, 

49. seakan-akan mereka adalah telur 
yang tersimpan dengan baik. 

50. Lalu mereka berhadap-hadapan 
satu sama lain sambil bercakap cakap. 

51. Berkatalah salah seorang di antara 
mereka, “Sesungguhnya aku dahulu 
(di duma) pernah mempunyai seorang 
teman, 

728. Pemimpin-pemimpin itu mendatangi 
pengikut pengikutnya dengan membawa 
tipu muslihatyang memikat hati 













































































448 37. As-Saffat 


SZ.yang berkata, 'Apakah sesungguh- 
nya kamu termasuk orang orang yang 
membenarkan (hari berbangkit)? 

53 Apabiia kita teiah mati dan teiah 
menjadi tanah dan tulang-beluiang 
apakah kita benar benar (akan dibang 
kitkan) untukdiberi pembalasan?" 

54 Dia berkata, 'Maukah kamu me 
ninjau (temanku itu)?“ 

55. Maka dia meninjaunya, laiu dia me 
lihat (teman)nya itu di tengah-tengah 
neraka yang menyala nyala 

56 Dia berkata, "Demi AHah, engkau 
hampirsaja menceiakakanku, 

57 dan sekiranya bukan karena mkmat 
Tuhanku pastilah aku termasuk orang- 
orang yang diseret (ke neraka}.” 

58 Maka apakah kita tidak akan mati? 

59 Kecuali kematian kita yang per 
tama saja (di dunia), dan kita tidak 
akan diazab (di akhirat mi)?" 

60 Sungguh, ini benar benar kerne 
nanganyangagung. 

61 Untuk (kemenangan) serupa ini, 
hendaklah beramai orang-orang yang 
mampu beramai. 

62 Apakah (makanan surga) itu hi- 
dangan yang lebih baik ataukah po¬ 
hon zaqqum 

63.Sungguh Kami menjadikannya (po 
hon zaqqum) sebagai azab bagi 
orang-orang zalim. 

64 Sungguh, itu adalah pohon yang 
keiuar dari dasar neraka Jahim 

65 mayangnya seperti kepala kepala 
setan. 

66 Maka sungguh, mereka benar 
benar memakan sebagian darinya (bu- 
ah pohon itu), dan mereka memenuhi 
perutnya dengan buahnya (zaqqum) 

67 Kemudtan sungguh. setelah makan 
(buah zaqqum) mereka mendapat mi- 
numan yang dicampur dengan air yang 
sangat panas 

68 Kemudian pasti tempat kembah 
mereka ke neraka Jahim. 

69 Sesungguhnya mereka mendapati 
nenek moyang mereka daiam keadaan 
sesat, 

70 lalu mereka tergesa gesa meng- 
ikuti jejak (nenek moyang) mereka. 

71.Dan sungguh, sebeium mereka 
(suku Quraisy), teiah sesat sebagian 
besar dan orang orang yang dahulu, 

72 dan sungguh, Kami teiah meng- 
utus (rasul) pemben permgatan di ka 
langan mereka 

73 Maka perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orang orang yang diben 
peringatan itu, 

74.kecuali hamba-hamba Allah yang 
disucikan (dan dosa) 

75 Dan sungguh, Nuh teiah berdoa 
kepada Kami, maka sungguh, Kamilah 
sebaik-baik yang memperkenankan 
doa. 

76.Kami teiah menyelamatkan dia dan 
pengikutnya dan bencana yang besar 


729.Nabi Ibrahim a.s termasuk golongan 
Nabi Nuh a.s daiam keimanan kepada Allah 
dan pokok pokok ajaran agama 

730 Mengikhlaskan hatmya kepada Allah 
dengan sepenuhnya 

731 Mengejek berhala-berhala itu, karena dekat 
berhala itu banyak diletakkan makanan 
makanan yang baik sebagai sajian-sajian. 




>7Ts§ 


m 

•Sj. 


& rv cA&\ 


£0] t\j % G. li(t @ 2510 0 jji; 

apa sung- dan tulang- debu/ dan ada- kita te- Apakah orang-2 yang sungguh apa sung- (Teman itu) 

guh kita belulang tanah lahkita lah mati bila 52 membenarkan dari guh kamu berkata 

2 & JX 36 © 


tengah- di lalu ia me- Maka ia meli- orang-orang kalian apakah/ la ber- sungguh diberi 

tengah lihatnya hat/mergenguk 54 yangmelihat maukah kata 53 pembalasan 


& ili 4; 0 04 314 jis © 

Tiimn- nikmat danjika sungguh kamu kamu bah- demi la ber- neraka yang 

ku tidaklah 56 celakakanaku hampir-2 wa Allah kata 55 menyala-2 

kematian Ke- dengan kami/ Apakah orang-orang dari/ter- pasti 

kita/ kami cuali 58 mati kita maka tidak 57 yang dihadapkan masuk aku adalah 


jX IA-* ol C© 


besar keimtungan/ benar- ini sung- dengan orang- kami/ dan ti- per- 

60 kemenangan benar ia gun 59 orang yang disiksa kita daklah tama 





£& jl © 


Lub 

pohon 

atau- hidangan 

lebili 

Apakah yang 

orang-2 yang maka hendak- 

ini Untuk 


kah (tempat) 

baik 

demikianitu 61 

berbuat lah berusaha 

seperti 


£ 


o 

m 


pohon Sesung- bagi orang- iitnah/ Kami men- sungguh zaqqum 

guhnyaia 63 orang yang zalim cobaan jadikannya Kami 62 

0' a 4 

setan kepala seakan-2 Dahannya/ neraka yang asal/ dari '"'keiuar 

seperti buahnya 64 menyala dasar 


4 h\ ©oj£li 502 10 'is£i 0 © 

bagi sung- Kernu- pemt- darinya maka mereka darinya benar-2mere- Makasung- 

mereka guh dian 66 pemt memenuhi ka memakan guh mereka 65 


S ^ 


9 t 4 *1 S ^ it 1 * £ 

^>4-' l>j* oi 4 

neraka benar-2 kembali sung- Kerr 

kepada mereka guh dia: 

>4 0 4 © >sbi tpji 41 

mereka saneaf * ieiak atas * Maka sesat banak-banak mereka sunusul 


& ** «► 0 


& ^ & 


sung- Kemu- air yang sa- dari pasti dipakaikan atas- 

mereka guh dian 67 ngat panas (dicampurkan) nya 


mereka sangat ' jejak atas Maka 

70 tergesa-gesa mereka mereka 69 


sesat bapak-bapak mereka sungguh 
mereka mendapati mereka 


blbXp j2===>\ JS JjJJ 

kepada Kami teiah Dan orang-orang ke- sebi' 

mereka mengutus sungguh 71 dahulu banyakan me 

<jls JiiSb 


.gjs . ft > 

iJjXJ 

******* 

orang-orang yang akibat/ adalah bagaimana Maka per- pemberi 

73 diberi peringatan kesudahan hatikan 72 peringatan 

0 iLii r jSSj © d' ^ vj 


1 ^ 

maka se- Nuh teiah me- Dan 
baik-baik nyera Kami sunggi 


ikhlas/ 


Allah hamba- Ke- 


m| 

76 


0i\ v >) 

besar bencana 


74 

suci 


hamba cuali 


> ^ 

©j 


dankelu- 

Dan Kami teiah me- 


yang memper- 

arganya 

nyelamatkannya 

75 

kenarikan 












































































» *r' 

rv cJLiJl 



rr 


>JU fvp ' c| U3^? © <jr\JaJl Jfi &_)* Lbw^ 

Kesejah- orang-2 yang pa- atas- Dan Kami orang-orang me- keturun- Dan Kami 

teraan 78 kemudian da nya tinggalkan 77 yang tetap reka annya jadikan 

iC 0 <sy~ % (v|j SjuCdl c| gy 

dan sung- orang-2 yang Kami beri seperti sungguh seluruh di Nub atas 

guh dia 80 berbuat balk balasan demikian Kami 79 alam 


6 ^ C£ 4 j ifl iliyid ^ 


dari Dan 
sungguh 


82 


yang 

lain 


Kami teng- Kemu- orang-orang hamba-hamba 

gdamkan dian 81 yangberiman Kami 


<Jv3 3» 60 ui cJusj *w>- i* 60 jwJfcy i 4 ,!Lju-uj 

dia ber- Ke- selamat/ dengan Tuban- dia Ke- Ibrahim golong- 

kata tika 84 suci hati nya datangi tika 83 annya 


ojJoj aJiit 035 

kalian Allah selain Tuban Apakah ke- 

menghendaki bohongan 85 


bintang- pada pan- Maka dia 
88 bintang dangan memandang 87 


DvjtM OjJ_iie bw \i*L 


kalian apakah dan ka- kepada 

sembah yang umnya bapaknya 


5) ft 0 

berhala-2 kepa- Malca dia 
mereka da pergi 90 


lakang 


- ✓ 

semesta 

alam 

u> ** 

dengan 

Tuhan 

anggapan 

kalian 



A ^ ^ 

sakit ! 

i Maka mere¬ 
ka berpaling 

89 


aku berkata 


f£ ft © && IgSC ® oJTfe S/i 3 & 

pukulan atas Lalu kalian meng- tidak bagi me- kalian apakah laludia 

mereka dia pergi 92 ucap/menjawab kalian ngapa 91 makan tidak berkata 

IfXa £ Sj££t 36 © oi>I 4 \ $X6 © 

kalian apa apakah kalian (Ibrahim) mereka kepa- Maka mereka dengan ta- 

pahaf yang menyembah berkata 94 bergegas danya menghadap 93 ngankanan 

> > A < A >„ A 4 ^ 

oj^jaJL3 uuL cU V^ji lj)lS !^j*p 

lalulem- suatuba- untuk- bangun- Mereka kalian dan apa Diamencip- Dan/pa- 

parkandia ngunan nya kan berkata 96 perbuat yang takan kalian dahal Allah 95 

'A * © ~»a.' 4 


r 

orang-orang lalu Kami ja- tipu dengan- Maka mereka apiyang ke 

98 yanghina dikan mereka daya nya menghendaki 97 menyala dalam 


*» j k H ^ ^ 19 9* s hi £ tT | 

cA^tW' Oj (j V** «-y 1^1 <sD ^ S^'- 5 C^l d«i 

orang-orang dari kepa- beri- Tu- Dia akan Tuhan- ke- pergi sungguh Dan dia life] 

yang shaleh 




daku 

kth hatiku 99 

menunjukiku ku 

pada 

dai 

berkata 

Ajla 

^ £2 




> i 

a_£^_ii<x9 

A 



iT> 


bersa- 

manya 

(anak itu) Maka 
sampai tatkala 

301 

penyantun ! 
sabar 

dengan seo¬ 
rang anak 

Maka Kami beri 
dia kabar gembira 

100 


JI 3 4 ^3 I 3 U tj.1 ^U-Jl c| (_$jl (jj. 


(anak) 

berkata 

pendapat i 
kamu 

apakah maka per- 
batikanlah 

aku irtenyem- 
belih kamu 

© 


u ^ 

aS 

a 


cratig-orang 

dari/ter- Allah 

meng- 

jika 

102 

yang sabar 

masuk 

hendaki 



melibat aku Anakku 


- H 


•V' > ^ 

camu akan men- kamu di- apa 
dapatkanaku perintah yang 



37. As-Saffat 449 


77. Dan Kami jadikan anak cucunya 
orang-orang yang melanjutkan ketu 
runan. 

78. Dan Kami abadikan untuk Nuh (puji- 
an) di kalangan orang orang yang da- 
tang kemudian 

79. 'Kesejahteraan (Kami limpahkan) 
atas Nuh di seluruh alam." 

80 Sungguh demikianlah Kami mem- 
bei i balasan kepada orang-orang yarig 
berbuat baik. 

81. Sungguh dia termasuk di antara 
hamba-hamba Kami yang beriman. 

82. Kemudian Kami tenggelamkan 
yang lain 

83. Dan sungguh, Ibrahim termasuk 
golongannya (Nuh). 729 

84 (Ingatlah) ketika dia datang kepa¬ 
da Tuhannya dengan hati yang suci, 7 “ 

85 (ingatlah) ketika dia berkata kepa¬ 
da ayahnya dan kaumnya, 'Apakah yarig 
kamu sembah itu? 

86. Apakah kamu menghendaki ke- 
bohongan dengan sesembahan selain 
Allah itu 7 

87. Maka bagaimana anggapanmu ter- 
hadap Tuhan seluruh alam?" 

88. Lalu dia memandang sekilas ke 
bintang bintang 

89. kemudian dia (Ibrahim) berkata, 
'Sesungguhnya aku sakit." 

90. Lalu mereka berpaling dari dia dan 
pergi memnggalkannya. 

91. Kemudian dia (Ibrahim) pergi de 
ngan diam-diam kepada berhala ber- 
hala mereka; lalu dia berkata,’Mengapa 
kamu tidak makan? 731 

92. Mengapa kamu tidak menjawab?" 

93. Lalu dihadapinya (berhala-berhala) 
itu sambil memukuinya dengan ta 
ngan kanannya 

94. Kemudian mereka (kaumnya) da 
tang bergegas kepadanya. 

95. Dia (Ibrahim) berkata, Apakah kamu 
menyembah patung patung yang kamu 
pahat itu?, 

96. padahal Allahlah yang mencipta- 
kan kamu dan apa yang kamu perbuat 
itu." 

97. Mereka berkata, Buatlah bangunan 
(perapian) untuknya (membakar Ibra¬ 
him), lalu lemparkan dia ke dalam api 
yang menyala-nyala itu. 1 

98 Maka mereka bermaksud mem 
perdayainya dengan (membakar)nya 
(namun Allah menyelamatkannya), lalu 
Kami jadikan mereka orang-orang yang 
hina. 

99. Dan dia (Ibrahim) berkata “Se¬ 
sungguhnya aku harus pergi (meng¬ 
hadap) kepada Tuhanku, Dia akan 
memberi petunjuk kepadaku. 732 

100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepa 
daku (seorang anak) yang termasuk 
orang yang saleh.” 

101. Maka Kami beri kabargembira ke¬ 
padanya dengan (kelahiran) seorang 
anak yang sangat sabar (Isma'il). 

102 Maka ketika anak itu sampai 
(pada umur) sanggup berusaha ber- 
samanya, (Ibrahim) berkata "Wahai 
anakku! Sesungguhnya aku bermimpi 
bahwa aku menyembelihmu Maka pi- 
kirkanlah bagaimana pendapatmu!" Dia 
(Isma'il) menjawab 'Wahai ayahku! Laku 
kanlah apa yang diperintahkan (Allah) 
kepadamu, insya Allah engkau akan 
mendapatiku termasuk orang yang 
sabar" 


732. Nabi Ibrahim a.s. pergi ke suatu negeri 
untuk dapat menyembah Allah dan 
berdakwah 

733. Mempercayai bahwa mimpi itu benar 
dari Allah swt dan wajibdilaksanakan. 

































































































450 37. As-Saffat 


103 Maka ketika keduanya telah ber- 
serah diri dan dia (Ibrahim) memba- 
ringkan anaknya atas pelipisnya, (un¬ 
tuk melaksanakan perintah Allah). 

104. Lalu Kami panggil dia, 'Wahai 
Ibrahim! 

105. Sungguh, engkau telah membe- 
narkan mimpi itu." 733 Sungguh, demi- 
kianlah Kami memberi balasan kepada 
orang-orang yang berbuat baik. 

106. Sesungguhnya ini benar-benar 
suatu ujian yang nyata 

107. Dan Kami tebus anak itu dengan 
seeker sembelihan yang besar. 734 

108. Dan Kami abadikan untuk Ibra¬ 
him (pujian) di kalangan orang-orang 
yang datang kemudian, 

109. "Selamat sejahtera bagi Ibrahim.” 

110. Demikianlah Kami memberi ba¬ 
lasan kepada orang-orang yang ber 
buat baik. 

111. Sungguh. dia termasuk hamba- 
hamba Kami yang beriman. 

112. Dan Kami beri dia kabar gembira 
dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi 
yang termasuk orang-orang yang 
saleh 

113. Dan Kami limpahkan keberkahan 
kepadanya dan kepada Ishaq. Dan di 
antara keturunan keduanya ada yang 
berbuat baik dan ada (pula) yang 
terang-terangan berbuat zalim ter 
hadap dirinya sendiri. 

114. Dan sungguh.Kami telah me- 
limpahkan nikmat kepada Musa dan 
Harun. 

115. Dan Kami selamatkan keduanya 
dan kaumnya dari bencana yang besar, 

116. dan Kami tolong mereka, se- 
hingga jadilah mereka orang-orang 
yang menang. 

117. Dan Kami berikan kepada kedua 
nya Kitab yang sangat jelas, 

118. dan Kami tunjukkan keduanya ja- 
lanyanglurus. 

119. Dan Kami abadikan untuk kedua¬ 
nya (pujian) di kalangan orang-orang 
yang datang kemudian, 

120. "Selamat sejahtera bagi Musa 
dan Harun." 

121. Demikianlah Kami memberi balas¬ 
an kepada orang-orang yang berbuat 
baik. 

122. Sungguh, keduanya termasuk 
hamba-hamba Kami yang beriman. 

123. Dan sungguh, Ilyas benar-benar 
termasuk salah seorang rasul. 

124. (Ingatlah) ketika dia berkata ke¬ 
pada kaumnya, "Mengapa kamu tidak 
bertakwa? 

125. Patutkah kamu menyembah 
Ba’i ns dan kamu tinggalkan (Allah) 
sebaik-baikpencipta, 

126. (yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan 
nenekmoyangmuyangterdahulu?" 


734. Setelah nyata kesabaran dan ketaatan 
Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Isma'il a s maka 
Allah meiarang menyembelih Nabi Ismail 
a.s. Untuk meneruskan kurban, Allah 
menggantinya dengan seekor sembelihan 
(kambing). Peristiwa ini menjadi dasar 
disyariatkannya kurban yang dilakukan 
pada Hari Raya Haji. 

735 Ba'i adalah nama salah satu berhala dari 
orang Phunicia 

73£>.Mereka yang tinggal di kota yang tidak 
ikut bersama Nabi Lut a.s. 

737. Pergi meninggalkan kewajiban. 

735. Undian diadakan karena muatan kapal 
sangat penuh. Kalau tidak dikurangi 
mungkin akan tenggelam. Oleh sebab itu di 



rv 


Tr'. (jUj 



A3 A. -fe /O 6* ij-Vj 4HJ) Ul3 

Sesung- wahai bah- Dan Kami untuk/di dan dia mem- keduanya Maka 

guhnya 104 Ibrahim wa panggil dia 103 ataskening baringkannya berserah did tatkala 

'jk lii d>\ 0 i\ B %t)\ iiU 

benar- ini Sung- orang-2yang Kami mem- demi- sungguh mimpi kamu telah 

benaria gun 105 berbuat baik beri balasan kianlah Kami membenarkan 


£ * ^ 1 


0 ss i t 


4 

*£c. 

s •* 

\Sjj 

© >l]a3 

gjt 

AJjJsj 

pada 

atasnya 

(Ibrahim) 

Dan Kami 
tinggalkan 

yang 

107 besar 

dengan 

sembelihan 

Dan Kami te- 4 

bus/ganti dia 106 


yang 

nyata 


suatu 

ujian 


orang-orang Kami mefh- Seperti de~ Ibrahim atas Kcsejah- orang-2yang 

yang berbuat baik beri balasan roikianlah 109 teraan 108 kemudian 


^ \ n, 1 ^ ^ _“£s S v'O ftti i*' | s & / 

<jr« Gy <3-2>wL? |up wLa All 


dari seorang dengan Dan kami beri ka- 

nabi Ishaq bar gembira dia Ill 


orang-2 yang 
beriman 


hamba-2 dari/ter- sungguh 

Kami masuk dia 110 


keturunan dan Ishaq dan atas- Dan Kami orang-orang 

keduanya dari atas nya berkahi 112 yangshaleh 

jp fes x% lla pi i*. 

Musa atas/ Kami telah me- Dan yang 

kepada limpahkan karunia sungguh 113 nyata 

E ti •' t 

yang bencana dari dankaum Dan Kami seiama 

besar keduanya kan keduanya 

)St. v'cX' i ift >> ** \ 

t-AftSJi Ag—A hj fwj * p3b iyD^3 


yang terhadapdi- dan ber- berbuat 

nyata rinya sendiri buat zalim baik 


* % 


dan 

Hamn 


Kitab 

Dan Kami berikan 
kepada keduanya 116 

orang-orang 
yang menang 


0 

£ - * 

^ *>>t\ 

’ yang lurus 


Dan Kami 


jalan 

tinggalkan 

118 






fWj <jVA 




Dan Kami beri pe- 
tunjuk keduanya 117 


yang sangat 
jelas 


s'**'' i *> 





dan 

Harun 


Musa 


atas Kesejah- 

teraan 119 


orang ke- 
mudian 


pada atas ke¬ 

duanya 


hi \y.\ © !' yk dj± di $ 


dari/ter- Sungguh 

masuk keduanya 121 


orang-orang yang Kami mem- seperti de- 

berbuatbaik beri balasan mikianlah 


sungguh 
Kami 1.20 





S>ti\ 

Sij 




123 

para rasul 

benar-2 

termasuk 

Ilyas 

Dan 

sungguh 

122 

orang-orang 
yang beriman 

hamba-2 

Kami 

* 


os 


© 

s/s' 

oy&j 

■51 ^5 Jd 

sebaik- 

baik 

dan kalian 
tinggalkan 

Bah (nama 
berhala) 

Apakah ka¬ 
lian menyeru 

124 

kalian tidak 
bertakwa 

meng- kepada 
apa kaumnya 

dia ber- Ke- 
kata tika 


a 


s's 

ivJ 

— X | 
4jil 

A "SalOLi 

terdahulu 

126 

bapak-bapak 

kalian 

dan 

Tuhan 

Tuhan 

kalian 

Allah 

Fen- 

125 cipta 



















































































































rv ciSil 0 i0 ' 



rr Jly 



p\ yi © %JS^s 0 0& 




128 


ikh- Allah hamba Ke- pastimere maka utig- Maka mereka 

hamba cuali 127 ka diliadapkan guii mereka dustakannya 

7. 


^jT" ifi © 3? pu> © 


sepoli de- sungguh 

inikianlah Kami 130 


Ilyas atas Kesejah- orang-orang pada atas- Dan Kami 

teraan 129 kermtdian nya tinggalkan 


<SiJ © tbhS ly* i c5>f 

Lut Dan orang-orang hamba- dan/ sungguh orang-2yang Kami men: 

sungguh 132 yangberiman hamba Kami termasuk dia 1.31 berbuatbaik beribalasa 

& 4/ if /SSfc. Y ' ** — ^ '-'Sr> ^ _ 4 \ XX ^ . _ 4 ■» “5 

V) © Cxwrl © q\£^Jl <>d 


perem- Ke- 
puan tua cuali 134 


sernua dankelu- Kamisela- Ke- pararasul benar-benar 

arganya matkan dia tika 133 termasuk 


- <> -'A>\ j&k '• -rl?, \r, . 

y^<3 z/*-* p-* tj 


atas sungguh kalian Dan sesung- orang-orang Kami Kemu- ter- yang 

mereka akanmelalui guhnya kalian 136 yang lain binasakan dian 135 tinggal 


^ -f *--?«•> 5 k "//I." «TiVt i„Ti s' '■"» <*-5 

<>*3 oJD © J^vj 0 




benar-2 Yunus Dan kalian apakah Danpadawak- pada waktu 

termasuk sungguh 1.38 memikirkan maka tidak tumalam 137 pagi 


p£> © dp32\ ettii j] $\ si © 

laluada- Makadia penuh pe- ke dia Ke- para 

lahdia ikutberundi 140 muatan ralui lari tika 139 rasul 

<S»i> *>" t ^ ^ 

^-Jia O^sLl Q|p 


sungguh Maka ka- * ter- dan ikan 

dia lau tidak 142 cela dia besar 


Maka me- orang-orang yang dari/ter- „ 

nelandia 141 dibuang /dikalalikan masuk 


9 33% & Ji *£ a ijj © U or 


mereka di- hari sam- pemtnya da- Niscaya 

144 bangkitkan pai (ikan) lam diatetap 143 


orang-2 yang dan/ter- ada- 

bertasbih raasuk lah 


e-'X< T5Xfi 


* 




> i j/'K 


sebatang atasnya/ Dan Kami 

pohon untuknya tumbuhkan 145 


sakit dan/se- ketanahko- LaluKamilem- 
dangdia song/tandus parkandia 


****** x s ',**** ** x - 


mereka tam- atari ribu se- ke- Dan Kami jenis daii 

147 bah/lebih ratus pada utusdia 146 labu 


6pi &j\ J4XL% © cU d] (3123 

anak-anak apakah untuk Makatanyakan waktu yang kepada/ maka Kami beri Lain mere- 

perempuan Tuhanmu . kepada mereka 148 tertentu sampai kesenangan mereka kaberiman 

0 6Di i^=02\ OSL 


dan perem- malaikat-malaikat Kami men- Atau- 
mereka puan ciptakan kah 149 


anak 

laki-iaki 


danuntuk 

mereka 


Ber- 

anak 1.51. 


V * * l" 

(H$ 

* 

^ 0 

benar-2 mereka 

kebohongan 

dari 

sesungguh- Tngat- 

mengatakan 

mereka 


nya mereka lab 150 


9 > \< 


menj^k- "GB& 

sikan 


©%3l J p oQ' 




^ v 


anak atas/dari- anak-anak Apakah Dia benar-benar dan sesungguh- Allah 

153 laki-laki pada perempuan memilih 152 berdusta nya mereka 



amp jngsannan.org 


37. As-Saffat 45 

127 Tetapi mereka mendustakannya 
(Ilyas), maka sungguh, mereka akan 
diseret (ke neraka) 

128 kecuali hamba hamba Allah yang 
disucikan (dari dosa) 

129 Dan Kami abadikari urituk Ilyas 
(pujian) di kalangan orang-orang yang 
datang kemudian, 

130 "Seiamat sejahtera bagi Ilyas 1 

131 Demikianlah Kami memberi balasan 
kepada orarig-orang yang berbuat baik. 

132 Sungguh, dia termasuk hamba-ham 
ba Kami yang beriman. 

133 . Dan sungguh, Lut benar-benar ter 
masuk salah seorang rasul 

134 (Irigatlah) ketika Kami telah me- 
nyelamatkan dia dan pengikutnya 
sernua 

135 kecuali seorang perempuan tua 
(istnnya) bersama-sama orang yang 
tinggal (di kota) 

136 Kemudian Kami binasakan orang- 
orang yang lain. 136 

137 . Dan sesungguhnya kamu (pendu 
duk Mekah) benar benar akan melalui 
(bekas bekas) mereka pada waktu pagi, 
138 dan pada waktu malam, Maka me- 
ngapa kamu tidak mengerti? 

139 . Dan sungguh, Yunus benar-benar 
termasuk salah seorang rasul, 

140 . (ingatlah) ketika dia Ian,” 7 ke kapal 
yang penuh muatan, 

141 kemudian dia ikut diundi 738 temya 
ta dia termasuk orang orang yang kalah 
(dalam uridian). 

142 Maka dia ditelan oleh ikan besar 
dalam keadaan tercela. 17 

143 . Maka sekiranya dia tidak termasuk 
orang yang banyak berzikir (bertasbih) 
kepada Allah, 

144 niscaya dia akan tetap tinggal di 
perut (ikan itu) sampai hari berbangkit 
145 . Kemudian Kami lemparkan dia ke 
daratan yang tandus, sedang dia dalam 
keadaan sakit 

146 Kemudian untuk dia Kami turn 
buhkan sebatang pohon dan jenis labu 
147 . Dan Kami utus dia kepada seratus 
ribu (orang) atau lebih, 

148 sehingga mereka benman, karena 
itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup 
kepada mereka hingga waktu tertentu 
149 . Maka tanyakanlah (Muhammad) 
kepada mereka (orang-orang kafir Me¬ 
kah) ' Apakah anak-anak perempuan itu 
untuk Tuhanmu sedangkan untuk mene- 
ka anak anak laki-laki?" 740 

150 Atau apakah Kami menciptakan 
malaikat malaikat berupa perempuan 
sedangkan mereka menyaksikan(nya) 7 

151 Ingatlah sesungguhnya di antara 
kebohongannya mereka benar benar 
mengatakan 

152 . Allah mempunyai anak. 1 Dan sung 
guh mereka benar benar pendusta, 

153 . apakah Dia (Allah) memilih anak 
anak perempuan daripada anak-anak 
laki-laki? 


adakan undian. Siapa yang kalah dalam 
undian itu dilempakan ke laut Nabi Yunus 
a.s. termasuk orang-orang yang kalah 
dalam undian itu sehingga dia d lemparkan 
kelaut. 

7 39 Tercela karena dia lari menmggalkan 
kaumnya 

740 Orang musynk mengatakan bahwa Allah 
mempunya anak anak perempuan (ma¬ 
laikat) padahai mereka sendin mengang- 
gap h na anak perempuan itu 




















































































452 37. As-Saffat 


154 Mengapa kamu ini 7 Bagatmana 
(caranya) kamu menetapkan? 

155 Maka mengapa kamu tidak me- 
mikirkan? 

156 Ataukah kamu mempunyai bukti 
yangjelas 7 , 

157 (kalau begitu) maka bawalah ki- 
tabmu jika kamu orang yang benar 

158 Dan mereka mengadakan (hu- 
bungan) nasab (keiuarga) antara Dia 
(Allah) dan jin. Dan sungguh, jin telah 
mengetahui bahwa mereka pasti akan 
diseret (ke neraka) 

159 Mahasuci Allah dan apa yang me¬ 
reka sifatkan 

160 keeuali hamba hamba Allah 74 ' 
yang disucikan (dari dosa) 

161 Maka sesungguhnya kamu dan 
apa yang kamu sembah itu, 

162 tidak akan dapat menyesatkan 
(seseorang) terhadap Allah, 

163 keeuali orang orang yang akan 
masuk ke neraka Jahim. 

164 Dan tidak satu pun di antara kami 
(malaikat) melainkan masing-masing 
mempunyai kedudukan tertentu, 

165 dan sesungguhnya kami selalu 
teratur dalam barisan (dalam melak 
sanakan perintah Allah) 

166 Dan sungguh, kami benar benar 
terus bertasbih (kepada Allah) 

167. Dan sesungguhnya mereka (orang 
kafir Mekah) benar benar pernah ber 
kata 

168. "Sekiranya di sisi kami ada sebuah 
kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) 
kepada orang-orang dahulu, 

169- tentu kami akan menjadi hamba 
Allah yang disucikan (dari dosa).“ 

170. Tetapi ternyata mereka menging- 
karinya (Al-Qur’an); maka kelak mereka 
akan mengetahui (akibat keingkaran- 
nya itu) 

171 Dan sungguh, janji Kami telah 
tetap bagi hamba hamba Kami yang 
menjadi rasul, 

172 (yaitu) mereka itu pasti akan 
mendapat pertolongan 

173 Dan sesungguhnya bala tentara 
Kami 747 itulah yang pasti menang. 

174 Maka berpalinglah engkau 
(Muhammad) dari mereka sampai 
waktu tertentu, 

175 dan perlihatkanlah kepada me¬ 
reka, maka kelak mereka akan melihat 
(azab itu) 

176 Maka apakah mereka meminta 
agar azab Kami disegerakan 7 

177 Maka apabila (siksaan) itu turun 
di halaman mereka, maka sangat bu 
ruklah pagi hari bagi orang orang yang 
diperingatkan itu 44 

178 Dan berpalinglah engkau dari 
mereka sampai waktu tertentu 

179 Dan perlihatkanlah, maka kelak 
mereka akan melihat (azab itu). 

180 Mahasuci Tuhanmu, Tuhan Yang 
Mahaperkasa dari sifat yang mereka 
katakan 

181 Dan selamat sejahtera bagi para 
rasul. 

182. Dan segala puji bagi Allah Tuhan 
seluruhalam. 




OKS, 

tSok. 


SAD I 

Surali ke 38 


j CrVO* 


&PS, 


88 ayat. Makkiyyah i A 




1 tv 



ju, m 


iSi @ C 


nyata 

kekuasa- 

bagi Atau- 

kalian ingat/ Maka 

kalian berhukum/ 

bagai bapi 

Meng- 


an (bukti 

kalian kah 

155 memikirkan tidaklah 154 

menetapkan 

mana kalian 

apa 





b\ Pp 



jin 

dan antara 

Dan mereka 

orang-orang kalian 

jika dengan ki- 

Maka datang- 



antara Dia 

adakan 

157 yang benar adaiah 

tab kalian 

kan/bawalah 

156 






1 ^ t I f'". 

>53 j U - wl 




pr. 


pasti mereka 
158 dihadapkan 


sungguh jin «menge- dan sesung- nasab/hu- 

mereka tahui guhnya bungan 


*T * J' V t i i, I. ^ 

*011 JUC; ij, fvop (jyivjaj 


dari Allah Mahasuci 
apa 

QJ .JUso L 

kalian dan apa Iviaka sung- orang-orang Allah hamba- Ke~ 

161 sembah yang guh kalian 160 yangikhlas hamba cuali 159 




mereka 

sifatkan 


■yi z. 15 © a i' 

ke- dianta- Dan neraka yang sampai/ dia siapa Ke- dengan mem- atas/terha- ka- Tidak- 

cuali rakami tidak 163 menyala masuk yang cuali 162 perdayakan dap-Nya lian lah 

I?.- A b <4i^n /’".I ( '\ 


by^ps p p ISlj © p a 


orang-orang 
yang bertasbih 

benar-2 Dan sung- 
kami guh kami 

165 

bersaf- 

saf 

benar-2 Dan sung* 
kami guh kami 164 

tertentu 

kedu¬ 

dukan 

bagi- 

nya 

gj 


a 


** 

s'S s' Z&tK 

dty © 



olj ' 


Niscaya 
kami jadi 

168 

orang-2 dari 
terdahulu 

penga- 

jaran 

di sisi 
kami 

sekiranya 

167 

pasti mereka 
akan berkata 

mereka 

adaiah 

Dan 

sungguh 

166 


Aa3j 



& r >^ 

© 

Dan sesung- 

mereka akan 

maka 

dengan- Maka mereka 


guhnya 

170 mengetahui 

kelak 

nya mengingkari 

169 

S'. 

Asa ^ 





orang-orang Allah hamba- 
yang ikhlas hamba 


01? 


wf 


ci i&ES p p\ @ to ex i%. 


Dan orang-2 yang men- bagi sungguh yang men- bagihamba-2 kalimat/ke- telah 

sungguh 172 dapat pertolongan mereka mereka 171 jadi rasul Kami tetapanKami berlaku 




■* 

'i » 




© 0 ^ 



Dan periihatkan 

waktu 

se- 

dari 

pada mereka 

174 tertentu 

hingga 

mereka 


Sjp ft lT2i 

yang mengalah- bagi tentara 


& L»s <jy uli LjIJjusi 


s i-'i<' 




maka sangat di halaman (azab) Maka 

burnk mereka turun apabila 176 


mereka minta Apakah maka de- mereka akan 

disegerakan ngan azab Kami 175 mel ihat 


ujij 

maka Danlihatlah waktu se- dari Danberpa- orang-orang yang pagi 

kelak terangkanlah 178 tertentu hingga mereka Imglah 177 diberi peringatan hari 

U*- gj-jy' Si) tiLj ^ 


180 


__ > »> 

mereka dari apa kepeikasaan/ Tuhan /Pe- Tuhan Mahasuci mereka akan me- 

sifatkan yang kemuliaan meiiham kamu 179 lihat/mengetahui 




182 


seiuruh 

alam 


Tuhan/Pe- bagi Danse- 

mdihara Allah gala puji 1.81. 


para rasul 


atas Dan kese- 
jahteraan 



mm, 



741 Goiongan jin yang beriman 

742 Rasul beserta pengikut pengikutnya 






































































































rA ^ 


Jvw&wgX'T<**• wZ \T~ T?§tK#sfcOY 

Wra M i *r ^ J B& 

©ra 

B 


^Js 


<|&£i |J^ § ii>2> 0$' J? © J£p' ^ g!j-% o* 

dan per- kesom- da- mereka orang-orang tetapi peri- mem- demi- Sad 

2 pecahan bongan lam kafir yang 1 ngatan punyai Ai-Qur’an 

/'Sk --«» x.'i'' *i • „ „ cc » rr'-rl p' 

W oa>- oX? oj> y 


Dan mere- kelepasan (me- waktu perto- lalu mereka umat dari sebelum dari Kamitelah Betapa 

kaheran 3 lepaskan diri) longan menyem mereka binasakan banyak 


'50 jjO'j © ii# lii 61 15^5 Ol •05/1 JO' 


iiiif \li Si^oi jig pi jo & 

ini orang-orang dan dari seorang pern- datangkepa 

kafir berkata mereka beri pen ngatan da mereka 


pen- 

dusta 


seorang 
ahli sihir 


ia- ka- 
rena 




s< .<■ \ 




pembesar- Dan 
pembesar pergi 


aneh/ benar-benar ini sesung- 

ganjil sesnatu guhnya 


satu/ 

esa 


Tuhan tuhan- Apakah dia 
tuhan menjadikan 


ss4*>x> & 'll i<' x *i' i»>’i 2 *>* 


<ks2 A 


dikehen- benar-2 
6 daki sesuatu 


ini sesung- tuhan-2 

guhnya kalian 


jjj'i © 51) Hi 511^1 sJJ <) GO c 


r* > 


<ks2 


atas 

\ ; 


dan ber- 
sabarlah 


beijalan- agar dari 

lah kalian mereka 


Apakah di~ 
tuiunkan 7 


diada- 

adakan 


ke- 

cuaii 


ini tidak- 
lah 


yang 

akhir 


agama di dengan kami men- Ti- 
dalam hal ini dengar dak 




e ^ 




oto <J? <1>2 ^ ck too 02 

azab- mereka be- bah- peringat- dari keragu- da- me- balikan/se- antara dari pengajaran/ atas- 

Ku merasakan lum kan an-Ku raguan lam reka benamya kita Al-Qur’an nya 




E. 


bagi Atau- 
mereka kah 


Maha 

Pemberi 


Maha- Tuhan rahmat 
perkasa kamu 


perben- di sisi/punya Atau- 
tahaman mereka kah 


| wC-Vl 4 


-fr 


langit 


Af> 


jalan/ pada maka hendaklah di antara danapa 
10 tangga-tangga mereka menaiki keduanya yang 


dan 

bumi 


kera- 

jaan 


>• 5 : 9yi% 


OS' 


kaum sebehim Telah men- 


mereka 


Telah i 
dustakan 


11 


t 

1 02 




> 


golonganyang dari dibinasakan/ disana yang Bala- 
berserikat dikalahkan ada tentara 


> > 


J jft O^J 




dan pen¬ 
duduk 

Lut 

dan 

kaum 

, Dan 
Samud 

12 


/ i / 

= % 

* 

51 

rasul- 

telah men- 

kecuali/ 

semua 

Tidak 

rasul 

dustakan 

hanyalah 

itu 

lain 


bala 

tentara 


mem- dan 
punyai Fir'aim 


dan 

‘Ad 


Nuh 


-> & 


13 


golongan yang 
bersekutu 


mere¬ 
ka itu 


Aikah 


x-t x +' p *'•' of. r<>r >.>/ x" /55s t 


bagi tidak 
mereka ada 


satu 

kali 


suarakeras/ melain- 
teriakan kan 


mere¬ 
ka itu 


me- Dan 
nunggu tidak 14 


hukuman- 

Ku 


maka 

pastilah 


i#s«s I ^ j . ^ XX. ft XX ,"tu' » 

n *aki ^y_ bJz3 Id A=r' hy \y^j ® <3y <y 


16 


per- 

hitungan 


hari sebe- bagian untuk segera- Tuhan Dan mere- ' uSangan/ dari 

lum kami kami kanlah kami ka berkata 15 se j a 


<Zm 

0 . % 




1 


< ■ 



mpangsuhnafLOfg 


38. Sad 453 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1 Sad, demi Al Qur’an yang mengan 
dung peringatan 

2 Tetapi orang-orang yang kafir (ber- 
ada) dalam kesombongan dan per- 
musuhan. 

3. Betapa banyak umat sebelum me¬ 
reka yang telah Kami binasakan, lalu 
mereka meminta tolong padahal 
(waktu itu) bukanlah saat untuk lari 
melepaskandiri. 

4 Dan mereka heran karena mereka 
kedatangan seorang pemberi per 
ingatan (rasul) dari kalangan mereka; 
dan orang orang kafir berkata,"Orang ini 
adalah pesihiryang banyak berdusta." 

5. Apakah dia menjadikan tuhan-tu- 
han itu Tuhan yang satu saja? Sung 
guh, ini benar benar sesuatu yang sa 
ngat mengherankan 

6 Lalu pergilah pemimpin pemimpin 
mereka (seraya berkata) 1 Pergilah ka 
mu dan tetaplah (menyembah) tuhan- 
tuhanmu, sesungguhnya ini benar 
benar suatu hal yang dikehendaki. 745 

7 Kami tidak pernah mendengar hal 
ini dalam agama yang terakhir; 746 ini 
(mengesakari Allah) tidak lain hanya 
lah (dusta) yang diada-adakan, 

8 mengapa Al Qur an itu diturunkan 
kepada dia di antara kita? 11 Sebenamya me 
reka ragu ragu terhadap Al Qur'an Ku, 
tetapi mereka belum merasakan azab( Ku) 

9. Atau apakah mereka itu mem 
punyai perbendaharaan rahmat Tuhan 
muYangMahaperkasa Maha Pemberi? 

10. Atau apakah mereka mempunyai 
kerajaan langit dan bumi dan apa yang 
ada di antara keduanya? (Jika ada), 
maka biarlah mereka menaiki tangga 
tangga (ke langit). 

11. (Mereka itu) kelompok besar bala 
tentara yang berada di sana yang akan 
dikalahkan. 747 

12 Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 
Ad, dan Fir'aunyang mempunyai bala 
tentara yang banyak, juga telah men 
dustakan (rasukrasul), 

13. dan (begitujuga) Samud kaum Lut, 
dan penduduk Aikah. 74B Mereka itulah 
golongan golongan yang bersekutu 
(menentang rasukrasul). 

14. Semua mereka itu mendustakan 
rasul-rasul maka pantas mereka me¬ 
rasakan azab Ku. 

15. Dan sebenarnya yang mereka 
tunggu adalah satu teriakan saja, yang 
tidakada selanya. 749 

16. Dan mereka berkata, Ta Tuhan kami, 
segerakanlah azab yang diperuntukkan 
bagi kami sebelum hari perhitungan 11 

743 Sampai RasululSah saw mempunyai 
kekuatan 

744,Bukan waktu pagi tetapi sembarang 
waktu di mana orang orang yang menye- 
rang itu melakukan serangannya sebelum 
waktu subuh; maka orang-orang yang ka- 
lah, menderita kekaiahannya pada waktu 
pag! 

745 fvlenumi orang-orang kafir bahwa me¬ 
nyembah tuhan-tuhan itusah yang sebe¬ 
narnya dikehendaki oleh Allah. 

746 Yang dimaksud oleh orang kafir Quraisy 
dengan agama yang terakhir ialah agama 
Nasrani. 

747 Ayat mi menceritakan Perang Khandaq, 
di mana terdapat bala tentara yang terdiri 
dari beberapa golongan yaitu golongan ka¬ 
um musyrikin, Yahudi, dan beberapa kabilah 
Arab yang menyerang kaum muslimin di 
Madinah Peperangan Ini berakhit dengan 













































































































454 38. Sad 


17 Bersabarlah atas apa yang mereka 
katakan, dan ingatlah akan hamba 
Kami Dawud yang mempunyai kekuatan 
sungguh dia sangattaat (kepada Allah) 

18. Sungguh, Kamilah yang menun- 
dukkan gunung-gunung untuk bertas 
bih bersama dia (Dawud) pada waktu 
petang dan pagi 

19. dari (Kami tundukkan pula) burung 
burning dalam keadaan terkumpul. Ma- 
sing masmgsarigat taat (kepada Allah) 

20. Dan Kami kuatkan kerajaannya dan 
Kami berikan hikmah kepadanya" :l serta ke- 
bijaksanaan dalam memutuskan perkara. 

21. Dan apakah telah sampai kepa 
damu berita orang orang yang ber 
selisih ketika mereka memanjat din- 
ding mihrab? 

22 Ketika mereka masuk menemui 
Dawud lalu dia terkejut karena (keda- 
tangan) mereka Mereka berkata, 
"Jangarilah takut! (Kami) berdua se- 
dang berselisih, sebagian dan kami 
berbuat zalim kepada yang lain; maka 
berilah keputusan di antara kami se 
cara adil dan jariganlah menyimpang 
dari kebenaran serta tunjukilah kami ke 
jalan yang lurus. 

23, Sesungguhnya saudaraku ini mem 
punyai sembilan puluh sembilan ekor 
kambing betina dari aku mempunyai 
seekor saja, lalu dia berkata, “Serah 
kanlah (kambingmu) itu kepadaku! Dan 
dia mengalahkan aku dalam perde 
batan." 

24 Dia (Dawud) berkata “Sungguh, dia 
telah berbuat zalim kepadamu dengan 
meminta kambingmu itu untuk (di 
tambahkan) kepada kambingriya. Me 
mang banyak di antara orang orang 
yang bersekutu itu berbuat zalim 
kepada yang lain kecuali orang orang 
yang beriman dan merigerjakan 
kebajikan; dan hanya sedikitlah me¬ 
reka yang begitu ' Dan Dawud men 
duga bahwa Kami mengujinya, maka 
dia memohon ampunan kepada 
Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 
bertobat. 

25. Lalu Kami mengampuni (kesalah- 
annya) itu. Dan sungguh, dia mem 
punyai kedudukan yang benar-benar 
dekat di sisi Kami dan tempat kembah 
yang baik. 

26. (Allah berfirman), "Wahai Dawud' 
Sesungguhnya engkau Kami jadikan 
khalifah (penguasa) di bumi, maka 
berilah keputusari (perkara) di antara 
manusia dengan adil dan janganlah 
engkau mengikuti hawa nafsu kareria 
akan menyesatkan engkau dari jalan 
Allah. Sungguh, orang orang yang 
sesat dari jalan Allah akan mendapat 
azab yang berat, kareria mereka 
melupakan hari perhitungan." 


kocar-kacirnya bala tentara mereka Se¬ 
bagian mufasir mengatakan bahwa yang 
dimaksud di sim ialah Perang Badar. 

748 Penduduk Madyan yaitu kaum Nabi 
Syu'ab a.s 

749 Untuk tanda hari kiamat dan tenakan 
ini sangat keras dan eepat 

750 Kenabian kesempurnaan ilmu dan 
ketelif ian amal perbuatan. 

75 1 Sebagian mufasir ada yang menerjemah 
kan ayat 32 demikian 'Aku benar benar 
menyukai barang yang baik (kuda) ini 
sehingga aku !aiai mengingat Tuhanku 
sampai kuda itu hiiangdari pandangan " 
752. Sebagian mufasir ada yang menerjemah 
kan ayat 33 demikian 'Bawalah kembaii 
semua itu kepadaku, lalu dia memotong 
kaki dan lehernya. 11 


1PI ™ 



m 


rr 

© t§ % vsa is -p>\j 'og% £ 

seorangyang sungguh tangan/ mem- Dawud hamba dan mereka apa atas Bersa- 

17 kembaii dia kekuatan punyai Kami ingatlah katakan yang barlah 


-'Vi/ ^ „ ■'fi 7.„7> e" fi, 

<jGr^ u], 

Dan dan pada waktu mereka bersa- gunung- Kami me- Sunggr 

burung-2 18 pagi petang berlasbih madia gunung nundukkan Kami 

<*SsJU bji-LuJj 2 Jp 

kebijak- dan Kami beri- keraja- Dan Kami kembaii/' kepada- masing-2 keadaan 

sanaan kankepadanya arrnya kuatkan 1.9 bertobat Nya berkumpul 

• r. s .<* ? <*<s 

ij, tf-Lol Op t-jUai-l 


mereka me- ke- 

orang yang 

berita telah datang 

Dan 


perkara 

dan me- 

lompati pagar tika 

bermusuhan 

kepadamu 

apakah 20 


mutus 

E * S S / 

eJV 


p-r5 

Z ''f 

fi** 


N, 7 ^7 ^ 

Si 

s' 

© 

vJ/Ul 

kalian ja- 

mereka 

dari 

maka dia 

Dawud 

atas mereka 

Ke- 


mihrab/ 

takut ngan 

berkata 

mereka 

terkejut 


masuk 

tika 

21 

kamar 


os ^ os’ 

Wax) 


ikS % <>Ji 

s ~s '-s, > «* 

melewati dan dengan di antara maka berilah sebagian atas sebagian berbuat dua orang 
batas jangan benar kami keputusan yang lain kami zalim bermusuhan 


hy^ 2 <jM \jjb £1 @ '%y ji til IkUlJ 


kambing dan sem- sem- bagi- sauda- ini Sesung- 
betina bilan puluh bilan nya raku guhnya 22 


jalan yangsa- ke- dantunjuki- 
ma /Turns pada lahkami 


| (Dawud) 

berkata 23 


4 

s». *£SS 


z ss 

•tin 


Jj 



/• is 

da- 

dan dia me- 

serahkan ia 

maka dia 

satu/ 

kambing 

dan 

lam 

ngalahkan aku 

kepadaku 

berkata 

seekor 

betina 

bagiku 


■ p. & \jS i\ij ai St? sui s 

sungguh bereampur/ dari keba- dan kam- ke- kambing dengan dia berbuat za- sesung- 


menzalimi sepergaulan 


nyakan sungguh bingnya pada kamu meminta lim kepadamu guhnya 

> 7 7 s 




dan 

sedikit 

kebajikan/ 

shaleh 

dan mereka ber- mereka 

buat/beramal beriman 

orang-2 

yang 

ke- sebagian 

euali yang lain 

atas sebagian 

mereka 

c>Cij 

j>-j 4 v 

/Z ■>/ 9 

£ 

2 1 77 

AJLCS 

£S 


< €' hs i-s 
Ofj U 



dan dia kem¬ 
baii /tobat 

tun- dan dia me- Tuhan- 
duk nyun^cur nya 

maka dia 
minta ampun 

Kami me- 
ngujinya 

bah¬ 

wa 

Dawud 

dan mereka apa 
mengira 

y *mm**2 i. S& 

>7 «. > 7- 

o-^-j 

& 



fr 

oij 

s' 



tempat 

kembaii 

dan 

sebaik-baik 

sungguh 

dekat 

di sisi 
Kami 

bagi- 

nya 

dan sesung- 
guhnya 

demi- bagi- 
kian/itu nya 

Maka Kami 
mengampuni 24 


triUi ,jSi tilaLts*. l£i 


manusia di maka berilah bumi 
antara keputusan 


di khalifah/ Kami menja- sungguh wahai 

penguasa dikan kamu Kami Dawud 25 




>r. 


z >r 


mereka orang-2 sesung- Allah jalan dan maka akan me- hawa 
tersesat yang guhnya nyesatkanmu nafsu 


kau dan dengan 

ikuti jangan benar 


AO-l 


,*>< \' S $ .<7- e>J.< i S .7 

nari mereka me- dengan sangat azab bagi Allah jalan dari 


per- 

26 hitungan 


dengan sangat 

lupakan apa yang keras 


bagi 

mereka 



















































































































ta 



3J1 <sh 144. 'Cj <jo$\j «hiih Liu. h» 


•j 


mereka orang-2 persang- demi- batii /palsu/ diantara dan 
kafir yang kaan kianlah sia-sia keduanya apa 


dan 

btimi 


langit 


Kami Dan ti- 
jadikan daklah 


A Z'' i"> '\ ' * -f. »\ & fin ' '* $i*'< 

S*^ >i _>hji CC ioUil <Ji>& 


dan mereka mereka orang-orang Kami Atau 

beramal beriman yang jadikan 27 


api tie- 
raka 


dari mereka bagi orang- makace- 
kafir orang yang lakalah 


seperti orang orang-orang Kami atau bumi di seperti orang-2 vang kebajikan/ 

yang durhaka yang bertakwa jadikan berbuat kerusakan shaleh 

t\ FM-SA &\'\> Z,'ti .«'/ 

\Jj\ JsxQj fs-J Urf-Sj 4r^ *4?' © 

orang-2 yang dan untuk ayat- snpaya mereka penuh kepada Kamitu- Kitab 
mempunyai mengmgatkan ayatnya memperhatikan beikah kamu runkania 28 

7 $. / *. ■'•'rZi r'jiT. 




orang yang sesung- 
suka kembali guhnya dia 


hamba sebaik- 
baik 


kepada 

Dawud 


Dan Kami 
karuniakan 


29 


hati/ 

pikiran 


Ss) X i» © jGL} iljjjl i! g 


<z 


z > 


sungguh Maka dia 


berkata 


yang ce- 


mrj 

32 


.uu 


31 pat berfari 


yang diam wak- 
tu berhenti 


pada wak- 
tu sore 


atasnya/ ditun- Ke- 

kepadanya jukkan tika 30 


dengan 

tabir 


C>)\y <3*- (3j _pi cP -7z' ‘-z > " c-4~>-> 

**ir ^ Z 

Tii- ingat dari yang kese- 


tersembunyi/ se- Tu- ingat dari yang kese- aku me- 
tertutup bingga hanku baik nangan nyukai 






Kami telah Dan se- 
menguji sungguhnya 

33 

dan 

leher 


‘JP 

z 

m) 

Chi 

f 

ampuni- 

lah 

Tu- Dia 
hanku berkata 

34 

dia kem¬ 
bali 

kemu¬ 

dian 


dengan/pada meng- lalu dia mu- kepa- Bawalah 

kaki usap-usap lai berbuat daku kembali 


•" c< A \^ // „ JS \" A A A ' 

_jbl ^r iju»a?- sU-ujjP (Jp 


tubuh 


kur 

sinya 


atas dan Kami jatuh- 

kan/letakkan 


Sulai- 

man 


© 4 ,$' < 214 % ah ‘Jk v %z a a 


Maha 

35 Pemberi 

Eng¬ 

kaulah 

sungguh 

Engkau 

sesu~ 

dahku 

dari 


z-r 

* ^ 


Dan 

setan-setan 

36 

ia tuju/ 
kehendaki 

ke mana 
saja 

baik/ 

lembut 


bag 

seorang 


X 


Jlo-j odr/4- Tirir' ^ 

ba" 1 " *”*"*• ^.. 

lem 


\jja @ 

/ O.Z f 

4 

ini 

be- 

da- 

38 

lenggu. 

lam 


yang 

terikat 


Dan 

yang lain 


37 


danpe- 

nyeiam 


<Js 9 ^^5 <*j oi? ji^ 0^*6 




\'s 






dan 

baik 


sungguh 

dd£at 


di sisi bagi- Dan 

Kami nya sungguh 39 


perhi- dengan tahan- 

tungan tanpa lah 


atau maka anugerah 
berikanlah Kami 


> * N -I*, ^ 7 ^ z ?. z»>-r ^ 


menimpa sesung- Tuhan- dia me- tat- Ayyub 
aku guhnya aku nya nyeru kala 


hamba 

Kami 


Dan tempat 

ingatlah 40 kembali 


/^Sx (£ ( /// S'* £ y i ^ /y S' z£5ix . Z ✓/ 

J—IXA tdWyj ipPP C|p c. 




dan 

42 minum 


sejuk 


(imtuk) 

mandi 


z^- 
dengan 
kakimu 


Hentak- 

kanlab 


41 


dan sik- 
saan 


dengan 

kepayahan 


patut/ ti- kera- kepa- anuge- untuk 

pantas dak jaan daku rahkan aku 


ahli ba- semu- 
ngunan anya 



ampangsannan. org 


38. Sad 455 


27. Dan Kami tidak menciptakan langit 
dan bumi dan apa yang ada di antara 
keduanya dengan sia-sia Itu anggapan 
orang orang kafir maka celakalah orang 
orang yang kafir itu karena mereka akan 
masuk neraka 

28. Pantaskah Kami memperiakukan 
orang-orang yang beriman dan menger 
jakan kebajikan sama dengan orang- 
orang yang berbuat kerusakan di bumi? 
Atau pantaskah Kami menganggap orang 
orang yang bertakwa sama dengan 
orang orang yang jahat? 

29 Kitab (Al-Qur an) yang Kami turun- 
kan kepadamu penuh berkah agar 
mereka menghayati ayat ayatnya dan 
agar orang orang yang berakal sehat 
mendapat pelajaran. 

30 Dari kepada Dawud Kami karunia¬ 
kan (anak berriama) Sulaiman; dia ada 
lah sebaik baik hamba Sungguh, dia 
sangat taat (kepada Allah) 

31. (Ingatlah) ketika pada suatu sore 
dipertunjukkan kepadanya (kuda-kuda) 
yangjinak, (tetapi) sangat cepatlarmya 

32. maka dia berkata, 'Sesungguhnya 
aku menyukai segala yang baik (kuda), 
yang membuat aku tersibukkan dari 
ingat akan (kekuasaan) Tuhanku. sam 
pai matahari terbenam." 751 

33 'Bawalah semua kuda itu kembali 
kepadaku 11 Lalu dia mengusap-usap ka 
ki dan leher kuda itu. 752 

34 Dan sungguh, Kami telah menguji 
Sulaiman dan Kami jadikan (dia) terge 
letak di atas kursinya sebagai tubuh 
(yang lemah karena sakit), kemudian 
dia bertobat 713 

35 Dia berkata, Ya Tuhanku. ampuni- 
lah aku dan anugerahkanlah kepadaku 
kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun 
setelahku. Sungguh, Engkaulah Yang 
Maha Pemberi" 

36. Kemudian Kami tundukkan kepada 
nya arigin yang berhembus dengan 
baik menurut perintahnya ke mana saja 
yang dikehendakinya, 

37 dan (Kamitundukkan pula kepadanya) 
setan-setan, semuanya ahli bangunan dan 
penyelam, 

38 dan (setan) yang lain yang terikat 
dalam belenggu. 

39 Inilah anugerah Kami, maka berikan 
lah (kepada orang lain) atau tahanlah (un¬ 
tuk dirimu sendiri) tanpa perhitungan. 

40. Dan sungguh dia mempunyai 
kedudukan yarig dekat pada sisi Kami 
dan tempat kembali yang baik. 

41. Dan ingatlah akan hamba Kami 
Ayyub ketika d a menyeru Tuhannya 
"Sesungguhnya aku diganggu setan 
dengan penderitaan dan bencana 

42 (Allah berfirman), ’Hentakkanlah 
kakimu- inilah air yang sejuk untuk man¬ 
di dan untuk minum." 


753.Sebag:an mufasir mengatakan yang di- 
maksud dengan ujian ini ialah ketidak 
mampuan Sulaiman menjadikan 70 istvinya 
hamii dan melahirkan anak-anak yang siapji 
had karena > ! upa mengatakan Insya Allah 
7 54 Nabi Ayyub a.s. mendenta penyakit kulit 
beberapa waktu lamanya dan dia memohon 
pertolongan kepada Allah swt AHah kemu¬ 
dian memperkenankan doanya dan meme- 
nntahkan agar dia menghentakkan kakinya ke 
bumi Nabi Ayyub a s. menaati penntah itu 
maka keluarlah air dari bekas kakinya Atas 
petunjuk Allah, Ayyub pun mandi dan minum 
dari air itu seh nggga sembuhlah dia dari pe 
nyakitnya dan dia dapat berkumpul kembals 
dengan keluarganya Maka mereka kemu 
dian berkembang b aksampaijumlah mereka 
dua kali lipat dari jumlah sebelumnya Pada 
suatu ketika Nabi Ayyub a.s. terlngat akan 
sumpahnya bahwadia akan memukul istrinya 


























































































456 38. Sad 


43, Dan Kami anugerahi dia (dengari me- 
ngumpulkan kembali) keluarganya dan 
Kami lipatgandakan jumlah mereka, se 
bagai rahmatdari Kami dan pelajaran bagi 
orang orang yang berpikiran sehat. 54 

44. Dan ambillah seikat (rumput) de 
ngan tanganmu, lalu pukullah dengan 
itu dan janganlah engkau melanggar 
sumpah Sesungguhnya Kami dapati dia 
(Ayyub) seorang yang sabar Dialah se- 
baik baik hamba Sungguh, dia sarigat 
taat (kepada Allah). 

45 Dan ingatlah hamba hamba Kami: 
Ibrahim, Ishaq dan Ya qub yang mempu- 
nyai kekuatan-kekuatan yang besar dan 
ilmu-ilmu (yang tinggi). 

46. Sungguh Kami telah menyudkan me¬ 
reka dengan (menganugerahkan) akh- 
lak yang tinggi kepadanya yaitu selalu 
mengingatkan (mariusia) kepada negeri 
akhirat 

47. Dan sungguh di sisi Kami mereka ter 
masuk orang orang pilihan yang paling 
baik. 

48. Dan ingatlah Isma'il llyasa dan Zul 
kifli. Semuanya termasuk orang-orang 
yang paling baik. 

49. Irn adalah kehormatan (bagi me¬ 
reka) Dan sungguh, bagi orang-orarig 
yang bertakwa (disediakan) tempat kem 
ball yang terbaik, 

50 (yaitu) surga Adn yang pintu-pintu 
nya terbuka bagi mereka 

51. di dalamnya mereka bersandar (di 
atas dipan-dipan) sambil meminta buah 
buahan yang banyak dari minuman (di 
surga itu) 

52. Dan di samping mereka (ada bida- 
dari-bidadari) yang redup paridangan 
nya dan sebaya umurnya 

53. Inilah apa yang dijanjikan kepada 
mu pada hari perhitungan, 

54. Sungguh, inilah rezeki dari Kami 
yang tidak ada habis habisnya 

55 Beginilah (keadaan mereka). Dan sung¬ 
guh, bagi orang orang yang durhaka pas 
ti (disediakan) tempat kembali yang buruk, 

56 (yaitu) neraka Jahanam yang me 
reka masuki; maka ituiah seburuk-buruk 
tempat tinggal 

57 Inilah (azab neraka), maka biarlah me¬ 
reka merasakanriya, (minuman mereka) 
air yang sangat panas dan air yang sa- 
ngatdingin, 

58. dan berbagai macam (azab) yang 
lam yang serupa itu. 

59. (Dikatakan kepada mereka) “Ini 
rombongan besar (pengikut pengi 
kutmu) yang masuk berdesak desak ber 
sama kamu (ke neraka) “ Tidak ada ucapan 
selamat datang bagi mereka karena 
sesungguhnya mereka akan masuk ne 
raka (kata pemimpin pemimpin mereka), 

60 (Para pengikut mereka menjawab) 
Sebenarnya kamulah yang (lebih pan- 
tas) tidak menerima ucapan selamat da 
tang, karena kamulah yang menjeru 
muskan kami ke dalam azab maka ituiah 
seburuk-buruktempat menetap." 

61 Mereka berkata (lagi), "YaTuhan kami, 
barang siapa menjerumuskan kami ke 
dalam (azab) ini, maka tambahkanlah azab 
kepadanya dua kali lipatdi dalam rieraka " 

apabila sakitnya sembuh disebabkan istrinya 
pernah lalai mengurusinya sewaktu dia masih 
sakit. Tetapi timbul dalam hatmya rasa iba dan 
sayang kepada istrinya sehmgga dia tidak 
dapat memenuhi sumpahnya. Maka turunlah 
petunjuk Allah seperti tercantum dalan ayat 
44 surah ini agar dia dapat melaksanakan 
sumpahnya dengan tidak menyakiti istrinya, 
yaitu memukulnya dengan seikat. rumput 



YT Jly 


jji e tz sj 2 es 

pikiran bagi orang yang dan pelajaran/ dari rahmat beserta dan serupa/ keluar- kepa- Dan Kami 

mempunyai peringatan Kami mereka sebanyak itu ganya danya anugerahkan 


^ s 


h 9 


S’ ' r CS. ~ * 9 9 ^ 9 r \ ^ S' #***% 

l/yS O-Xa-J Ui. t-J/i'US \Xjb*e* zUJwJ 

seorang Kami da- sungguh kamu me- dan dengan- maka ranting/se- dengan ta- Dan 
yang sabar patidia Kami langgar jangan nya pukullah ikat rumput ngan kamu ambillah 43 


*rt!>**&) -V* 3 ’ p* 

dan dan Ibrahim hamba-2 Dan orang yang kem- sungguh hamba sebaik- 

Ya‘qub Tshaq Kami ingatlah 44 bali/berto8at dia baik 

iS /Qr s»i IS], (fp <J j\ 


ingat/meng- 

ingat 

dengan su- - 
ci/bersih 

Kami menyu- Sesungguh- 

cikan mereka nya Kami 45 

dan pan- tangan/ 

dangan/ilmu perbuatan 

mem¬ 

punyai 

3^'i ® 

IS S 9 ** 9 

1 

** 



prk? 


jUll 

Dan 

ingatlah 47 

teipilih 

oiang-csang benar-2 

pilihan termasuk 

pada sisi 
Kami 

Dan sung¬ 
guh mereka 

46 

nimali/ 

kampung 


% Ili 0 ‘J&\ & % 


peringatan/ Ini 
pelajaran 


orang-2yang dari /ter- dan 

48 terpihh masuk semuanya 


dan 

Zulkifli 


dan llyasa 


lsma £ il 


>4 . r' -" a ^ -i' 

1 jgs 

pintu- bagi teibuka ‘Adn Surga tempat benar-2 bagi orang-2 dan 

pintu mereka 49 kembali baik yang bertakwa sungguh 


Vt 



dengan bu- di dalam- mereka di da- Mereka 
ah-buahan nya (surga) meminta iamnya bersandar 50 


t s . 


•Vt 'of-'J. l' ,< Y > r i »>'* ' 

QJJ&y b 1 *4jb CijyaS 


s-s*>s 

pada 
hari 

sTa'S\ \ 


dijanjikan apa inilah 
padamu yang 52 


sebaya 

/ / s* 9 ' 


pan- 

dangan 


tidak 

liar 


Dan di sisi 
mereka 


y UJb © .u U \Zj) \jj> 5i 


dan sesung- Ini 
guhnya 


54 


habis dari bagi- tidak- rezeki inilah Sesung- 

nya lah dari Kami guhnya 53 


•i ) 


perhi¬ 

tungan 


\jl © ^ y* 

Ini tempat maka alang- mereka me- neraka tempat benar- 2 bagi orang-2 

56 tinggal kah buruk masukinya Jahanam 55 kembali buruk yang durhaka 




lyy 


© 

0 

4»> -* 9 * 

berpasangan/ 

bentuknya/ 

dari 

Dan 

dan air sa- 

air sangat 

maka mereka 

58 bermacam-2 

serupa 


yang lain 

57 ngat dingin 

panas 

merasakannya 


@ jwi JZjp* ’AJh 

api/ne- mereka sungguh kepada ucapan sela- tak beserta masuk berde- go- fni 

59 raka masuk mereka mereka mat datang ada kaKan sak-desakan longan 

tempat mene- maka a- bagi kalian menye- ka- bagi ucapan sela- tak ka- bahkan 

60 tap/tinggal mat buruk kami diakannya lian kalian mat datang ada lian sebenam 

4 C\% ili Q fJJ £ % \j 

azab makatambah- ini bagi menyedia- barang Tuhan Mereka 

kan kepadanya kami kan/membawa siapa kami berkata 


di 

berlipat 

dalam 

ganda 





:amp msannan nm 






























































































SWT 


u & i«v c.. rr Ijg|ii 

r- % 

IIM 

^jp j,^l jj-j ^Ab6 bo j U^? Sf Li L> 


Apakahkami orang-orang dari kami mengang- adaiah orang karai ti bagi me- Dan mere- ijroS 


Apa 

jadikan mereka 62 jahal 


<>' s^).- 5 ^ oj, j ^ CUp> 3 ^ u^>c*u 


4" 




gap mereka kami laki-2 meliha! dak kami ngapa ka berkata 
>,•" »**' * < s' ' * 


peng- perteng- pasti be- demi- Sesung- pengh- 

huni karan nar/terjadi kianitu guhnya 63 hatan mereka dakmelihat iok-oiokan 


dari suram/ti- atau ejekan/o- INPi' 


MahaMe- yang Allah kecu- tu- dari/ dan seorang pem- aku sungguh Kata- api/ 

65 ngalahkan satu ali hail ada tidak beri peringatan hanyalah kanlah 64 neraka 


9a* s} ** 


A-d/f 


1>4 j* H l»^i» Oj-klJl Cjj 

be- ia/ Kata- Maha Maha- diantara dan apa dan langit Tuhan 

rita itu kanlah 66 Pengampun perkasa keduanya yang bumi 

tsr. rlfitirrati npmiin. limit Hari Ka. atta Ti_ nranovanfr rlarim/a 


ter- dengan pemim- iimu dari ba- ada Ti- orang yang darinya Ka- 1 besar 

tinggi pin/golongan giku dak 68 berpaling Han 67 


Tnhan berfir- Ke- nyata pemberi aku sungguh mela- kepa- diwah- Ti- mereka ke- 

kamit man tika 70 peringatan hanyalah inkan daku yukan dak 69 bertengkar tika 




.4-5 > 




semua 

mereka 



** 

© 

& a 

telah Kusempur- Maka 
nakan kejadiannya apabila 

71 

tanah dari manu- mencip- sungguh kepada 

sia takan Aku malaikat 

'C&\ 

& 

// 

© 

. \ 9 ^-5 * 

malaikat 

Maka 

bersujud 

72 

bersujud kepa- maka tun- ruh-Ku dari 

danya duklah kalian 


0 ca>^' « cM k S&l% © O^i 


(Allah) 

berfirman 74 


orang-orang dari/ter- dan ada- iamenyom- Iblis Ke- 

yang kafir masuk lah ia bongkan diri euali 73 


rmianya 


yJS p cjj^3SJ\ tf j! cL2u. Q cj\ QQ1* C 


adaiah atau apakali kamu me- dengan Kucip- pada kamu un- mence- apa wahai 
kamu 


<=Cii o-j (y j3- uS Jlfl ©uU' <y> 




o / S’ 


/Vi 


tanah dari dan Engkau api dari Engkau eip- darinya Iebih aku (Iblis) orang-2 yang dari/ 

ciptakan dla takanaku baik berkata 75 Iebih tinggi termasuk 

' "?x< X'* 


£ Jj 513 M> oli © ^-5 J6 




hari sam- kutuk- atas Dan 


ter- makasung- darinya makakehi- (Allah) 


pai an-Ku kamu sungguh 77 kutuk guhkamu (surga) arlahkamu berfirman 76 


3 M je © JS ® cj3t 


dari/ter- makasung- (Allah) merekadi- hari sam- makatangguh- Tu- (Iblis) pemba- 

masuk guhkamu berfirman 79 bangkitkan pai kanlah aku hanku berkata 78 lasan 


/ // 


J\5 © cX}\ Si. & © 

lakademike- (Iblis) tertentu/ waktn pada Sam- orang-2 yangdibc 

muliaan-Mii berkata 81 ditentukan hari pai 80 penagguhan 

$ ^if>. £&~ 4 \ 0 \ Sp 


83 


orang-orang yang 
mukhlis / disudkan 


di antara hamba- Ke- 

mereka hamba-Mu euali 82 


semu- sungguh akan aku 

anya sesatkan mereka 


© E j@ te t2j j ©fa K 


-ii^ f, iS*.r ?<r f-af rt ¥•*, -i ’-5 f 

•ifj jli JO? W LSI fn (J|) (jl_ : ^ % 



kampjngsunnah. org 


38. Sad 457 

62. Dan (orang orang durhaka) ber 
kata, Mengapa kami tidak melihat 
orang-orang yang dahulu (di dunia) ka 
mi anggap sebagai orang-orang yang 
jahat (hina) 

63 Dahulu kami menjadikan mereka 
olok-olokan ataukah karena pengli- 
hatan kami yang tidak melihat me¬ 
reka’" 

64. Sungguh, yang demikian benar be- 
nar terjadi, (yaitu) pertengkaran di 
antara penghum neraka 
65 Katakanlah (Muhammad) "Sesung 
guhnya aku hanya seorang pemberi 
peringatan, tidak ada tuhan selain 
Allah Yang Maha Esa : Mahaperkasa, 

66. (yaitu) Tuhan langit dan bumi dan 
apa yang ada di antara keduanya Yang 
Mahaperkasa Maha Pengampun." 

67. Katakanlah, 'Itu (Al-Qur an) adaiah 
berita besar 

68. yang kamu berpaling darinya. 

69. Aku tidak mempunyai pengetahu 
an sedikit pun tentang al-mala'ula la (ma 
laikat) itu ketika mereka berbantah- 
bantahan 

70. Yang diwahyukan kepadaku, bah- 
wa aku hanyalah seorang pemberi per¬ 
ingatan yang nyata." 

71 (Ingatlah) ketika Tuhanmu ber 
firman kepada malaikat, "Sesungguh- 
nya Aku akan menciptakan manusia 
dari tanah 

72. Kemudian apabila telah Aku sem 
purnakan kejadiannya dan Aku tiup- 
kan ruh (ciptaan)-Ku kepadanya; maka 
tunduklah kamu dengan bersujud ke 
padanya.' 

73. Lalu para malaikat itu bersujud 
semuanya, 

74. kecuali Iblis; ia menyombongkan 
diri dan ia termasuk golongan yang ka 
fir. 

75. (Allah) berfirman, 'Wahai Iblis, apa- 
kah yang menghalangi kamu sujud ke¬ 
pada yang telah Aku ciptakan dengan 
kekuasaan-Ku. Apakah kamu menyom 
bongkan diri atau kamu (merasa) ter¬ 
masuk golongan yang (Iebih) tinggi?" 

76. (Iblis) berkata, 'Aku Iebih baikdari- 
padanya karena Engkau ciptakan aku 
dari api, sedangkan dia Engkau cipta 
kan dari tanah.“ 

77. (Allah) berfirman "Kalau begitu ke 
luarlah kamu dari surga I Sesungguh- 
nya kamu adaiah makhlukyang terkutuk 

78. Dan sungguh, kutukan Ku tetap 
atasmu sampai hari pembalasan." 

79. (Iblis) berkata, Ya Tuhanku, tang- 
guhkanlah aku sampai pada hari mere¬ 
ka dibangkitkan " 

80 (Allah) berfirman, "Maka sesung 
guhnya kamu termasuk golongan 
yang diberi penangguhan, 

81. sampai pada hari yang telah diten¬ 
tukan waktunya (hari kiamat) “ 

82 (Iblis) menjawab, 'Demi kemulia 
an Mu, pasti aku akan menyesatkan 
mereka semuanya, 

83 kecuali hamba hamba-Mu yang 
terpilih di antara mereka." 755 


755.Orang orang yang telah diberi taufik 
untuk menaati segala petunjukdan perintah 
Allah. 


































































































458 39. Az-Zumar 

84. (Allah) berfirman, 'Maka yang be 
nar (adalah sumpahku), dan hanya 
kebenaran itulah yang Aku katakan. 

85 Sungguh Aku akan memenuhi ne- 
raka Jahanam dengan kamu dan 
dengan orang orang yang mengi- 
kutimu di antara mereka semuanya “ 

86. Katakanlah (Muhammad), "Aku 
tidak meminta imbalan sedikit pun ke 
padamu atasnya (dakwahku), dan aku 
bukanlah termasuk orang yang meng- 
ada-ada 

87. (Al Qur’an) ini tidak lain hanyalah 
peringatan bagi seluruh alam. 

88 Dan sungguh kamu akan menge 
tahui (kebenaran) beritanya (Al 
Quran) setelah beberapa waktu 
lagi.»* 


AZ-ZUMAR 

Surah ke - ,39 

75 ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengaslh Maha Penyayang. 

1 Kitab (Al-Qur’an) ini diturunkan oleh 
Allah Yang Mahamulia, Mahabijak- 
sana. 

2. Sesungguhnya Kami menurunkan 
Kitab (Al-Quran) kepadamu (Mu¬ 
hammad) dengan (membawa) kfr 
benaran. Maka sembahlah Allah 
dengan tulus ikhias beragama kepada- 
Nya. 

3. Ingatlah! Hanya milik Allah agama 
yang murni (dari syirik) Dan orang 
orang yang mengambil pelindung se- 
lain Dia (berkata), 'Kami tidak me 
nyembah mereka melainkan (berha 
rap) agar mereka mendekatkan kami 
kepada Allah dengan sedekat dekat 
nya." Sungguh Allah akan memberi 
putusan di antara mereka tentang apa 
yang mereka perselisihkan. Sungguh, 
Allah tidak memberi petunjuk kepada 
pendusta dan orang yang sangat 
ingkar. 

4. Sekiranya Allah hendak mengambil 
anak, tentu Dia akan memilih apa yang 
Dia kehendaki dari apa yang telah 
diciptakan Nya Mahasuci Dia Dialah 
Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa 

5. Dia menciptakan langit dan bumi 
dengan (tujuan) yang benar, Dia me 
masukkan malam atas siang dan me 
masukkan siang atas malam dan me 
nundukkan matahari dan bulan, ma¬ 
sing masing berjalan menurut waktu 
yang ditentukan. Ingatlah! Dialah 
Yang Mahamulia, Maha Pengampun. 


756 Kebenaran beiita- berita Al Qur’an ttu 
ada yang terlaksana di dunia dan ada pula 
yang terlaksana di akhirat; yang terlaksana 
di dunia seperti kebenaran janji Allah 
kepada orang-orang mukmin bahwa 
mereka akan menang daiam peperangan 
dengan kaum musyrikin dan yang 
terlaksana di akhirat seperti kebena an janji 
Allah tentang balasan atau perhitungan 
yang akan dilakukan ierhadap manusia. 

757 Tiga kegelapan itu ialah kegelapan 
daiam perut. kegelapan daiam rahim dan 
kegelapan daiam selaput yang menutup 
anakdalam rahim. 


mml « s$\ 



®| rr Jly i 


<jij 


£> > . 


•* b 


libJ M yxH © Jjsl JXlS Jli 

mengikuti dan dari da- neraka Sungguh akan Aku ka- dan yang be- maka yang (Allah) 

kamu orang-2 rimu Jahanam Akupenuhi 84 takan nar/kebenaran benar berfirma 

u h tj y Tt&j&z tj 


orang-2 yang dari/ter- aku danbu- upah dari atas- aku meminta ti- Kata- 

mengada-ada tnasuk kanlah nya kepada kalian dak kanlah 85 


semu- di antara 
anya mereka 


88 


_x_*j *u> y* cJi Gp 


waktu sesu- beri- Dan sungguh kalian bagi se- peringatan/ ke- ia Tidak 

dah tanya akan mengetahui 87 mestaalam pengajaran cuali lain 86 



mm 





y fisy&ys t -y 


M\ 'QJ\ \ 0 y&s, iii ^ 

kepada Kami me- Sungguh Maha- Maha- Allah dari Kitab/ Turun- 

kamu nurankan Kami 1 bijaksana perkasa Al-Qur’an nya 

vi 0 iDuli i Q2 ail jiifi 

tagat- agama kepada- dengan Allah maka dengan Al-Kitab 

lah 2 Nya ikhias sembahlah kebenaran (Al-Quran) 

f/5 sSj? dkylL? A 


o Ingat- 

r% lah 2 


pdindung- 

pelindung 

selain 

Dia 

dari 

mereka 

mengambil 

dan orang- 
orang yang 

ikhias/ 

suci 

ketaatan/ r 

agama / 

ft 1, m ^ 

di antara 
mereka 

Dia me- 
mutuskan 

S) 

Allah sesung¬ 
guhnya 

& \ 

lebih 

dekat 

ii Ji 

Allah ke¬ 
pada 

Wi % 

supaya mereka ke- 
dekatkan kami cuali 

kami menyem- 
bah mereka 


9 • s* • •>/ / 0 I fi • - •> \s 


pen¬ 

dusta 


dia orang Dia membe- tidak Allah sung- mereka pada- me- apa pada 

yang ri petunjuk guh perselisihkan nya reka yang 

— 


e. j£iv Qj o\ ai %\ j) © jii 


£ 


dari apa tentu Dia 

yang memilih 

seorang Dia meng- 
anak ambil 

bah¬ 

wa 

Allah meng- 
hendaki 

Jika 

3 


sangaC 

in^car 


i_e,pl iil 







• 



Mahaperkasa 

4 

Maha Allah 

Esa 

Dia 

Mahasuci 

Dia 

Dia ke¬ 
hendaki 

apa 

yang 

Dia dp- 
takan 


£ 


jy^ 

✓ ^ 

^ S’ ? s 

3&b> 

- ' \\ 


siang atas 

malam 

Dia menu- 
tupkan 

dengan 

benar 

dan 

bumi 

langit 

Dia men¬ 
ciptakan 



$ 


s 

dan 

bulan 

matahari 

dan Dia me- malam 

nundukkan 

atas 

siang 

dan Dia me* 
nutupkan 


’‘.’’./’w 't 4ft *- m< - & 


pjuji vi 


pH M 


Maha Maha- 

5 Pengampim perkasa 


Dia ingat- tertentu menurut beijalan masing- 

lah waktu masing 





QmpjngsunnQn.org 























































































39. Az-Zumar 



rr JU, 


-J& 'Q-t cK- p i^S-5 ii 


-s> 


untuk dan Dia me- pasangannya darinya Dia men- kemu- satu/ diri/ dari Dia mencip- 

kaiian nurunkan jadikan dian seorang jiwa takan kalian 





5^2 JZi\ « 


ibu-ibu 

kalian 


perut-perut da- Dia mencip- pasang- de- 

lam takan kalian an/macam Iapan 


binatang dari 
temak 


u 


y * i 


- '1 £ 

& 

a 


djti 

✓ * 

f: “ 

GL 

bagi- 

Nya 

Tuhan 

kalian 

Allah 

J 

demi- tiga 

kianlah 

ke- 

gelapan 

da¬ 

lam 

ciptaan/ 

kejadian 

se- 

sudah 

dari 

ciptaan/ 

kejadian 


<££ £sss a 0 cS > si ii. ’s *aai 


^ V. rs*. 


maka se¬ 
sungguhnya 

kamu ing- 
kar/kanr 

Jika 

6 

kalian di- 
palingkan 

maka ba- Dia 
gaimana 

ke- 

cuali 

Tuhan tidak ke- 

ada rajaan 

> S' 

*+& 

Dia meridhai/ 
menyukainya 

kalian 

bersyukur 

dan 

jika 

in^car/ 

kafir 

t"* S' ♦ 

kepada 

hamba-2-Nya 

\ 

Dia rida/ 
menyxikai 

% 

dan 

tidak 

pi 

dad 

kalian 

* < 

& 

Maha- 

kaya 

Allah 


Hi 5".l x <f" 

yp <* C-ir>-' S-DI? ij 

tempatkem- Tuhan ke- kemu- orang dosa seorang memiknl dantidak pada 


& 


tempat kern- 
bali kalian 


orang 

kalian pada dian lain 


seorang memiknl dan bdalc pada 
yangberdosa dosa dapal kalian 


5 oi-v ;'L^ isi & 


dada dengan Maha Me- sungguh kalian fedalah dengan/ lalu Dia menerang- 

isi ngetahui Dia kegakan kalian terhadapapa kankepada kalian 




apa- ke- kepada- 
berinya bila mudian Nya 


% J? g\. &i ‘4: £ 5S. £1 

Dia mem- apa- ke- kepada- kembali Tuhan- dia ba- ma- me- Dan 

nya berdoa haya 


nimpa apabila 


S'i <sss , <, 1/ X < Zs o 

tal-fcl aji IjA-k 


sekutu- bagi dan dia sebe- dari kepada- dia ber- adalah apa dia darinya nikmat 
sekutu Allah menjadikan lum Nya doa yang lupa 


4 "yd 42C £2 J & j4 


penghuni dari/ter- sesungguh- sedikit dengan keka- bersenang- kata- jalan- dari untuk dia 

masuk nyakamu (sementara) firankamu senanglah kaniah Nya menyesatkan 


lIjL 3 j Jjl ful OjU <yp ^>Ul 






takut 


dan 

berdiri 


ber- malam pada taat/ber- dia/ Apakah neraka 

sujud waktu ibadah ia orang yang 8 


3& 'oJ&. # isj~4 Ji J *& 335 55* 




»> ii 


dan orang- mereka orang-2 sama apa- kata- Tuhan- rahmat dan dia meng- akhirat 
orang yang mengetahui yang kali kaniah nya harapkan 


&ii iQ J' 0 LdS’idJ C) v 


orang-orang haihamba- Kata- orang-2 yang mengambil sesungguh- mereka tidak 

yang hamba-Ku kaniah 9 memiliki akal sehat peiajaran nyahanyalah mengetahui 


*<? 


/'/X c-- 4 


kebaikan 


oA-* e| dyjjd [ysj! jy^ol 

dunia ini di berbuat bagi orang- Tuhan bertak- benman 

dalam baik orang yang kalian walah 

j/ 9 S 9 ^ tl *A^ ^ *** I <*T-^ 


per- dengan pahala orang-cnang disempur- sungguh luas Allah dan 
10 httungan tanpa mereka yangsabar nakan hanyalah bumi 


kanmw35gnngKom 


459 


6. Dia menciptakan kamu dari diri 
yang satu (Adam) kemudian darinya 
Dia jadikan pasangannya dan Dia me- 
nurunkan delapan pasang hewan ter 
nak untukmu. Dia menjadikan kamu 
dalam perut ibumu kejadian demi 
kejadian dalam tiga kegelapan. 75 " Yang 
(berbuat) demikian itu adalah Allah, 
Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki ke- 
rajaan Tidak ada tuhan selain Dia; ma 
ka mengapa kamudapatdipalingkan? 

7. Jika kamu kafir (ketahuilah) maka 
sesungguhnya Allah tidak memerlu- 
kanmu 756 dan Dia tidak meridai ke- 
kafiran hamba hamba Nya Jika kamu 
bersyukur, Dia meridai kesyukuranmu 
itu Seseorang yang berdosa tidak 
memikul dosa orang lain. 7 ™ Kemudian 
kepada Tuhanmulah kembalimu lalu 
Dia beritakan kepadamu apa yang 
telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia 
Maha Mengetahui apa yang tersimpan 
dalam dada(mu). 

8. Dan apabila manusia ditimpa ben 
cana, dia memohon (pertolongan) ke 
pada Tuhannya dengan kembali (taat) 
kepada Nya tetapi apabila Dia mem 
berikan nikmat kepadanya, dia lupa 
(akan bencana) yang pernah dia ber 
doa kepada Allah sebelum itu, dan di- 
adakannya sekutu sekutu bagi Allah 
untuk menyesatkan (manusia) dari ja- 
lan-Nya. Katakanlah, “Bersenang se 
nanglah kamu dengan kekafiranmu 
itu untuk sementara waktu. Sungguh, 
kamu termasuk penghuni neraka.' 1 

9. (Apakah kamu orang musyrik yang 
lebih beruntung) ataukah orang yang 
beribadah pada waktu malam dengan 
sujud dan berdiri, karena takut kepada 
(azab) akhirat dan mengharapkan 
rahmat Tuhannya? Katakanlah, 'Apakah 
sama orang-orang yang mengetahui 
dengan orang orang yang tidak me¬ 
ngetahui?" Sebenarnya hanya orang 
yang berakal sehat yang dapat mene 
rima peiajaran 

10 Katakanlah (Muhammad), "Wahai 
hamba-hamba Ku yang beriman! Ber 
takwalah kepada Tuhanmu," Bagi 
orang orang yang berbuat baik di du¬ 
nia ini akan memperoleh kebaikan. Dan 
bumi Allah itu luas. Hanya orang- 
orang yang bersabarlah yang disem- 
purnakan pahalanya tanpa batas. 


758. Manusia benman atau tidak hal itu ti¬ 
dak merugikan Allah sedikit pun 

759. Masing masing memikul dosanya sen 
diri sendiri. 

760. Perintah ini bukanlah menurut arti yang 
sebenarnya tetapi sebagai pernyataan 
kemurkaan Allah terhadap kaum musyrikin 
yang telah berkali-kali diajak kepada tauhid 
tetap mereka selalu ingkar 

761 Tagut lalah setan dan apa saja yang 
disembah selain Allah swt 




























































































460 39. Az-Zumar 

11. Katakanlah, "Sesungguhnya aku 
diperintahkan agar menyembah Allah 
dengan penuh ketaatan kepada-Nya 
dalam (menjalankan) agama. 

12. Dan aku diperintahkan agar men- 
jadi orang yang pertarna tama ber 
serah dtri." 

13. Katakanlah, 'Sesungguhnya aku 
takut akan azab pada hari yang besar 
|ika aku durhaka kepada Tuhanku.' 

14. Katakanlah, "Hanya Allah yang aku 
sembah dengan penuh ketaatan kepa 
da Nya dalam (menjalankan) aga 
maku." 

15. Maka sembahlah selain Dia se- 
sukamu! (wahai orang-orang musy 
rik) 760 Katakanlah, "Sesungguhnya 
orang-orang yang rugi lalah orang 
orang yang merugikan diri mereka 
sendiri dan keluarganya pada hari kia- 
mat.“ Ingatlah! Yang demikian itu 
adalah kerugian yang nyata 

16. Di atas mereka ada lapisan lapis- 
an dari api dan di bawahnya juga ada 
lapisan lapisan yang disediakan bag! 
mereka Demikianlah Allah meng 
ancam hamba hamba Nya (dengan 
azab itu) 'Wahai hamba hamba Ku, 
maka bertakwalah kepada Ku." 

17. Dan orang orang yang menjauhi 
Tagut (yaitu) tidak menyembahnya™ 
dan kembali kepada Allah, mereka 
pantas mendapat berita gembira, 
sebabitu sampaikanlah kabar gembira 
itu kepada hamba hamba Ku, 

18 (yaitu) mereka yang mendengar- 
kan perkataan lalu mengikuti apa yang 
paling baikdi antaranya. 762 Mereka itu 
lah orang orang yang telah diberi pe 
tunjuk oleh Allah dan mereka itulah 
orang-orang yang mempunyai akal 
sehat. 

19. Maka apakah (engkau hendak 
mengubah nasib) orang-orang yang 
telah dipastikan mendapat azab? Apa 
kah engkau (Muhammad) akan me 
nyelamatkan orang yang berada da 
lam api neraka 7 

20 Tetapi orang orang yang bertakwa 
kepada Tuhannya mereka mendapat 
kamar kamar (di surga). di atasnya 
terdapat pula kamar kamar yang di- 
bangun (bertingkat-tingkat), yang me 
ngalir di bawahnya sungai sungai. 
(Itulah) janji Allah Allah tidak akan 
memungkirijanji( Nya). 

21. Apakah engkau tidak memper 
hatikan bahwa Allah menurunkan air 
dari iangit, lalu diaturnya menjadi 
sumber sumber air di bumi, kemudian 
dengan air itu ditumbuhkan Nya ta- 
nam-tanaman yang bermacam macam 
warnanya kemudian menjadi kering, 
lalu engkau melihatnya kekuning ku 
ningan, kemudian dijadikan Nya han 
cur berderai-derai. Sungguh pada 
yang demikian itu terdapat pelajaran 
bagi orang-orang yang mempunyai 
akal sehat 


762. Mereka yang mendengarkan ajaran- 
ajaran A! Qur'an dan ajaran-ajaran yang 
lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran- 
ajaran Af Qur’an karena ia adalah yang 
paling baik. 


^/7 


IPI 






& 


A ’A Xfc 

) 3^ 

** 

i 

r* 

L-ah- 

aku 

agar 

Dan aku di- 

agama 

bagi- 

ikhlas/ 

menjadi 


perintahkan 11 

Nya 

suci 


9S 

Up Qj 

A 

CCtXyOC' 

a 

tiu 

yang 

hari 

siksaan Tuhan- 

aku men- 

jika 

aku 

besar 


ku 

durhakai 

takut 


nyembah tuk rintal 


line- sungguh kata- 
an aku kanlah 


sungguh Kata- 
aku kanlah 12 


orang-2 yang pcrtama- 
berserah. diri tama 


^ j^-A-c-ls CAP (3^5 4) \^sms£- Qr 


,AA, 




•A 


selain dari kalian ke- apa Maka sembah- 
Dif, hendaki yang lah oleh kalian 


agamaku/ kepa ikhlas' , aku me- Allah Kata- 

14 ketaalanku da-Nya suci nyembah kanlah 13 


oi S.-', .f| ’A''?, i^A < •H •"* If | -i. % 

p***' L tnf*" C&r-P oj Js 






kiamat 


hari 


*dan keluar- 
ga mereka 


diri 

mereka 


mereka 

merugikan 


orang-2 

yang 


orang-2 
yang rugi 


sesung- kata- 
guhnya kanlali 




apt 


dari naungan/' 
lapisan 


atas 

mereka 


dari Bagi 
mereka 


© ovli 


''A 

y* 


nyata 

15 

kerugian 

ia/ 

hal itu 

denu- 
kian itu 


.Ats< k t i a &, a'^ » ~ » - 

jUaj oaup otd 


> 4 






maka bertakwa- hai hamba- hamba-2- dengan- Allah 
lah kepada-Ku hamba-Ku Nya nya 


itie- 

nakuti 


I 

demi- naungan/ bawah dan 

kian itu lapisan mereka dari 




Ujj^ o\ 

USi 



berita 

gembira 

bagi Allali kepa- 
mereka da 

dan mcrc- 
ka kembali 

mereka me- bali- 
nyembahnya wa 

Tagut 

mereka 

menjauhi 

Dan orang- 
orang yang 

^ \ 

So} ■$ S < 



c&\ 1 

) 

/ * 

.by 

paling baik 
daripadanya 

lalu mereka 
mengikuti 

perkataan 

mereka 

menden^urkan 

Orang-orang 

yang 17 

hamba- 

liamba-Ku 

maka gem- 
birakanlah 


?. A A 


OJYII^jl 


orang-orang yang 
' akal sehai 


mempunyai akal sehat 


’A 



A A s' 

•* ^ 

dL3j\ 

me¬ 

reka 

dan me¬ 
reka itu 

Allah 

xnenunjuki 

mereka 

orang-2 

yang 

mere¬ 
ka itu 


^ 59 ^ A ' 9 '\S\ & A' A/ 

(jr* JJCi Coils' 


api ne¬ 
raka 


da- orang kamuakan maka apakah 
lam yang menolong kamu 


- Hi.-z %'•* ,/Zs "'-It A) 

Ar yy* yA hA? ot t - 3 ? > p-tv cWj' cry 




azab kalimat/ atasnya telah Apakah 

ketentuan pasti orang yang 




mengalir bangunan/ tenipat atasnya 
dibangun yang tinggi 


dari tempat bagi Tuhan mereka orang-2 

yang tinggi mereka mereka bertakwa yang 


Tetapi 


2 ^i © iisyi ai i & 


kau Apakah 
lihat tidak 


20 


janji 


Allah menya- 
lahi 


a j 

Ail 

tidak Allah janji 


sungai- 

sungai 


bawah¬ 

nya 


dari 


■tf A 




bumi 




’A > s: 


pb 

iG J2lii 

Ot 

>< / t 

JJ a 

IT 

o ! 

menjadi 
mata air 

lalu Dia air Iangit 

mengalirkan 

dari 

telah me- Allah 
nurunkan 

bah¬ 

wa 

A » 


I ^ 

A 



kekuning- 

kuningan 


maka kamu mergadi kemu- waraa-warna bermacam- tanaman- dengan- Diame- 

melihatnya kering dian nya macam tanaman nya ngeluarkan 




bagi orang-orang yang 
mempunyai akal sehat 


benar-2 peringat- 
an /pelajaran 


yang de- pa- sesung- 
mikian itu da guhnya 


hancur 


Dia menja- 
dikalinya 



(omp gsunnanvorg 


























































































































39. Az-Zumar 


461 


$-9 // &. s > . / />< •<^'*4 s ^ » s e \ ^ ss ss** 

(StJ* fp hi Jy i}p o^ 3 v 4b I r/^ o-^l 


$ . •>) 
«d*f|< J 


maka 

celakaiah 

Tuhan¬ 

nya 

dari cahaya 

di 

atas 

maka 

dia 

untuk 

Islam 

dadanya 

Allah mela- maka apakah 
pangkan orang-orang 

(frn 

* » *z 

55 ** 2* 



<23,1 

& t 

-oil 


Oi 




Sr?- 

p. 

22 

nyata 

kese¬ 

satan 

dalam 

mereka 

itu 

Allah 

meng¬ 

ingat 

dari 

hati bagi yang ke- 

mcreka ras/membatu 


it 


n 


22. Maka apakah orang orang yang 
dibukakan hatinya oleh Allah untuk 
(menenma) agama Islam ialu dia 
mendapat cahaya dari Tuhannya (sama 
dengan orang yang hatinya membatu)? 
Maka celakaiah mereka yang hatinya 
teiah membatu untuk mengmgat Allah 
Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. 


& jxiS liT e:jii ^ '£ 


if 


m 

Mf 


darinya gemetar berulang- 
berulang 


serupa 


Kitab pembicaraan/ paling Dia me- Allah % $ 


»**AZ' »> > 


perkataan 

t W--' ^ 


baik nurunkan 




-fi 

4 5 , 


f ? 


23 Allah teiah menurunkan perkataan 
yang paling baik (yaitu) Al-Qur an yang 
serupa (ayat ayatnya) lags beruiang 
ulang, 761 gemetar karenanya kulit oiang- 
orang yang takut kepada Tuhannya 
kemudian menjadl tenang kulit dan ha- 
ti mereka ketika mengingat Allah 
Itulah petunjuk Allah dengan Kitab itu 
Dia memberi petunjuk kepada siapa 


dan hati 

kulit-kulit 

menjadi Jem- kerau- 

Tuhan 

mereka 

orang-orang kulit- 

'% fe” yang Dia kehendaki. Dan barang siapa 
tfpBv dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak 

mereka 

mereka 

but,'tenang dian 

mereka 

takut 

yang kulit 

9 s s 

0*3 


9 ^ 

& 

9 9S 

fi 

il 

s 



& h Ji 

seorang pun yang dapat memberi pe¬ 
tunjuk. 

24. Maka apakah orang orang yang 

dan barang 

Dia ke- 

siapa 

dengan- Dia membe- 

Allah 

petunjuk 

derrii- 

Allah meng- kepa- 

siapa 

hendaki 

yang 

nya ri peturyuk 



kianlah 

ingat da 

isSfSw 1 melindungi vvajahnya menghindari 




vji -JS oil © & Oi i! ii si mM 


buruk dengan muka- 
nya/dirinya 

bertakwa/ maka apakah seorang petun- 

memelihara orang-orang 23 juk/pemimpin 

dari ba- maka Allah menye- 

ginya tak ada satkan 


9jC 

U 1}?}3 


s ^ 

^ V lUt 

kalian 

kerjakan 

1 kalian 
adalah 

apa rasakanlah 
yang oleh kalian 

pada orang -2 dan di- 

yang zalim katakan 

kiamat 

hari azab 


m. 

If: 

M: 


li 

SI. 


azab yang buruk pada hari kiamat (sa 
ma dengan orang mukmin yang tidak 
kena azab)? Dan dikatakan kepada 
orang orang yang zalim, "Rasakanlah 
olehmu balasan apa yang teiah kamu 
kerjakan." 




>> 


tempaP dari 
arah 


< o 5 Oi 

azab 


% « <3ii iST © 


il *§! 

:|t§ 

$ •< 


25. Orang-orang yang sebelum mereka 
teiah mendustakan (rasul-rasul) maka 
datanglah kepada mereka azab dari 
arah yang tidak mereka sangka. 


makadatang sebelum dari orang-orang Teiah men- 
kepada mereka mereka yang dustakan 24 




XT Lo)l 0 -\ 4 ijii a pQi © ^ 

dan sung- dunia ke- da- ke- Allah Maka merasakan mereka tida 

gull azab hidupan lam hinaan kepada mereka 25 menyadari 

,• i<„ ^ ^ /»><’'- ,>i^ * i'>'T --'.if, 

ialam bagi teiah Ka- Dan mereka me- mereka jika lebih akhirat 

manusia mi buat sungguh 26 ngetaliui adalah besar 

$£> £$ © gtSIl lli 


I I 

w 

1 I 


>0 X 


26 Maka Allah memmpakan kepada 
mereka kehinaan pada kehldupan du 
nia. Dan sungguh azab akhirat lebih 
besar kaiau (saja) mereka menge 
tahui. 




Oj 

& 


Xfik 

4 . 


27 Dan sungguh, teiah Kami buatkan 
dalam Al-Qur’an ini segala macam 
perumpamaan bagi manusia agar 
mereka dapat pelajaran 


ril 

fp 

Mi 


28. (Yaitu) Al Qur an dalam bahasa 
Arab tidak ada kebengkokan (di 
dalamnya) agar mereka bertakvva. 


\ ^ 

bafiasa Al-Qur’an meieka meng- agar pertimpa- segala dari Al-Qur’an 

Arab 27 ambil pelajaran mereka maan (macam) 


m 

1 5 ) ' 

>;«5, 


4Jil Qjfel 

di da- seorang pcrum- Allah Membuat mereka agar kebeng- mem- tidak 

amnya laki-laki pamaan 28 bertakwa mereka kokan punyai bukai 

iK ^ ji' cri &#£ € 




m 

m 

m> 


* 
!• 


-»c 

>3 


29. Allah membuat perumpamaan 
(yaitu) seorang laki-laki (hamba sa 
haya) yang dimiliki oleh beberapa orang 
yang berserikat yang dalam perseli 
sihan dan seorang hamba sahaya yang 
menjadl mtlik penuh dari seorang 
(saja) Adakah kedua hamba sahaya itu 
sama keadaannya? Segala pujl bagi 
Allah tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui. 


pcriniv keduanya apakah kepunyaan selamat dan seorang dalam per- berse- 

pamaan sama orang laki 2 (penuh) laki-laki selisihan rikat 


« v- 


Oyif <iL]. C|p j 1 Jui- 

Sesung^ih- 
nya kamu 

jJjj » 


&\ 


30. Sesungguhnya engkau (Muham¬ 
mad) akan mati dan mereka akan mati 
(pula). 


mereka dan sung- akan Sesungguh- mereka ti- kebanyak- tetapi bagi segala 

akan mati guh mereka mati nya kamu 29 mengetahui dak an mereka 

t 



kalian ber- 
tengkar 


Tuhan disisi/di 

kalian hadapan 


kiamat pada sesungguh- Kerau- 

hari nya kalian dian 30 



31. Kemudian sesungguhnya kamu 
pada hari kiamat akan berbantah- 
bantahan di hadapan Tuhanmu 


kampangsannah. ora 


763. Hukum-hukum, pelajaran, dan kisah- 
kisah itu diuiang-ulang disebut dalam Al- 
Qur’an agar lebih kuat pengaruhnya dan 
lebih meresap. Sebagian mufasir me~ 
ngatakan bahwa maksudnya itu ialah bahwa 
ayat-ayat Al~Qur'an itu diulang-uiang mem- 
bacanya seperti tersebut dalam mukadimah 
surah AI~Fatihah. 


















































462 39. Az-Zumar 


JUZ24 

32 Maka siapakah yang lebih zalim 
daripada orang yang membuat buat 
kebohongan terhadap Allah dan men 
dustakan kebenaran yang datang ke- 
padanya? Bukankah di neraka Jaha 
nam tempat tinggal bagi orang orang 
kafir? 

33 Dan orang yang membavva kebe- 
naian (Muhammad) dan orang yang 
membenarkannya mereka itulah orang 
yang bertakwa. 

34 Mereka memperoleh apa yang 
mereka kehendaki di sisi Tuhannya 
Demikianlah balasan bagi orang 
orang yang berbuat baik. 

35. agar Allah menghapus perbuatan 
mereka yang paling buruk yang 
pernah mereka lakukan dan memberi 
pahala kepada mereka dengan yang 
leb h baik daripada apa yang mereka 
kerjakan. 

36. Bukankah Allah yang mencukupi 
hamba-Nya? Mereka menakut nakuti 
mu dengan sesembahan yang selain 
Dia Batang siapa dibiarkan sesat oleh 
Allah maka tidak seorang pun yang 
dapat memberi petunjuk kepadanya 

37 Dan barang siapa diberi petunjuk 
oleh Allah, maka tidak seorang pun 
yang dapat menyesatkannya. Bukan¬ 
kah Allah Mahaperkasa dan mempu- 
nyai (kekuasaan untuk) menghukum? 

38. Dan sungguh, jika engkau tanya 
kan kepada mereka, "Siapakah yang 
menciptakan langit dan bumi?" Nis- 
caya mereka menjawab, 'Allah.' Kata- 
kanlah, "Kalau begitu tahukah kamu 
tentang apa yang kamu sembah selain 
Allah, jika Allah hendak mendatang- 
kan bencana kepadaku apakah me 
reka mampu menghilangkan bencana 
itu atau jika Allah hendak memberi 
rahmat kepadaku apakah mereka 
dapat mencegah rahmat Nya?" Kata 
kanlah "Cukuplah Allah bagiku Kepa¬ 
da Nyalah orang orang yang bertawa 
kal berserah diri." 

39 Katakanlah (Muhammad), "Wahai 
kaumku! Berbuatlah menurut keduduk 
anrrsu aku pun berbuat (demikian) 
Kelak kamu akan mengetahui, 

40. siapa yang mendapat siksa yang 
menghinakan dan kepadanya ditimpa 
kan azab yang kekal 


































































































39. Az-Zumar 463 

41. Sungguh, Kami menurunkan ke- 
padamu Kitab (Ai Qur’an) dengan 
membawa kebenaran untuk manusia, 
barang siapa mendapat petunjuk 
maka (petunjuk itu) untuk dirmya 
sendiri, dan siapa sesat maka sesung 
guhnya kesesatan itu untuk dirmya 
sendiri, dan engkau bukanlah orang 
yang bertanggung jawab terhadap 
mereka 

42 Allah memegang nyawa (sese 
orang) pada saat kematiannya dan 
nyawa (seseorang) yang belum mati 
ketika dia tidur maka Dia tahan nyawa 
(orang) yang telah Dia tetapkan kema 
tiannya dan Dia lepaskan nyawa yang 
lain sampai waktu yang ditentukan 764 
Sungguh, pada yang demikian itu ter 
dapat tanda tanda (kebesaran) Allah 
bagi kaum yang berpikir 

43. Ataukah mereka mengambil pe 
nolong selain Allah Katakanlah, Apa 
kah (kamu mengambilnya juga) mes 
kipun mereka tidak memiliki sesuatu 
apa pun dan tidak mengerti?" 

44 Katakanlah, "Pertolongan itu ha 
nya milik Allah semuanya. Dia memiliki 
kerajaan langit dan bumi Kemudian 
kepada Nya kamu dikembalikan." 

45 Dan apabila yang disebut hanya 
nama Allah, kesal sekali hati orang- 
orang yang tidak beriman kepada 
akhirat Namun apabila nama nama 
sembahan selain Allah yang disebut 
tiba-tiba mereka menjadi bergembira. 

46 Katakanlah. 'Ya Allah, Pencipta la¬ 
ngit dan bumi, yang mengetahui se 
gala yang gaib dan yang nyata, Eng 
kaulah yang memutuskan di antara 
hamba hamba Mu tentang apa yang 
selalu mereka perselisihkan" 

47. Dan sekiranya orang orang yang 
zalim mempunyai segala apa yang ada 
di bumi dan ditambah lagi sebanyak 
itu, niscaya mereka akan menebus 
dirinya dengan itu dari azab yang bu 
ruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi 
mereka azab dari Allah yang dahulu 
tidak pernah mereka perkirakan 


764. Orang orang yang mati itu ruhnya 
ditahan Allah sehngga tidak dapat kembali 
kepada tubuhnya dan orang-orang yang 
tidak mati hanya tidur saja ruhnya dtepaskan 
sehingga dapat kembali kepadanya lagi 
















































































































464 39. Az-Zumar 

48. Dan jelaslah bagi mereka ke- 
jahatan apa yang telah mereka kerja- 
kan dan mereka diliputi oleh apa yang 
dahulu mereka selalu memperolok 
olokkannya 

49. Maka apabila manusia ditimpa 
bencana dia menyeru Kami, kemudian 
apabiia Kami berikan mkmat Kami 
kepadanya dia berkata, "Sesung 
guhnya aku diberi nikmat mi hanyalah 
karena kepintaranku." Sebenarnya, itu 
adalah ujian, tetapi kebanyakan me 
reka tidak mengetahui. 

50 Sungguh, orang orang yang sebe- 
lum mereka pun telah mengatakan hal 
itu, maka tidak berguna lagi bagi 
mereka apa yang dahulu mereka 
kerjakan. 

51 Lalu mereka ditimpa (bencana) 
dari akibat buruk apa yang mereka 
perbuat. Dan orang-orang yang zalim 
di antara mereka juga akan ditimpa 
(bencana) dari akibat buruk apa yang 
mereka kerjakan dan mereka tidak 
dapatmelepaskandiri 

52 Dan tidakkah mereka mengetahui 
bahwa Allah melapangkan rezeki bagi 
siapa yang Dia kehendaki dan mem- 
batasinya (bagi siapa yang Dia kehen 
daki)? Sesungguhnya pada yang de 
mikian itu terdapat tanda-tanda (ke 
kuasaan Allah) bagi kaum yang ber- 
iman 

53. Katakanlah, "Wahai hamba-hamba 
Ku yang melampaui batas terhadap 
diri mereka sendiri! Janganlah kamu 
berputus asa dari rahmat Allah Se¬ 
sungguhnya Allah mengampuni dosa- 
dosa' 65 semuanya. Sungguh, Dialah 
Yang Maha Pengampun, Maha Penya- 
yang, 

54. Dan kembalilah kamu kepada Tu- 
hanmu, dan berserah dirilah kepada- 
Nya sebelum datang azab kepadamu 
kemudian kamu tidak dapat ditolong. 

55. Dan ikutilah sebaik baik apa yang 
telah diturunkan kepadamu (Al 
Qur'an) dari Tuhanmu sebelum datang 
azab kepadamu secara mendadak, 
sedang kamu tidak menyadarinya, 

56 agar jangan ada orang yang me¬ 
ngatakan, 'Alangkah besar penyesal 
anku atas kelalaianku dalam (menu 
naikan kewajiban) terhadap Allah dan 
sesungguhnya aku termasuk orang- 
orang yang memperolok-olokkan (aga- 
ma Allah)", 


; - 




A i 
* > 

dengan- 
nya 










9 . 


-J 


mereka apa dengan 
adalah yang mereka 


dan me- 
liputi 


mereka 

kerjakan 


\z iLi: 


apa kejahatan- 

yang kejahatan 


\X 




bagi Dan 

mereka jelas 


\<\ it 

b] f- bbj y> 

Kami berikan apa- kemu- dia menye- ba- 
kepadanya bila dian ru Kami haya 


j>- 


manusia 


o 


t'f ^ P JL &S* 9*S 

uu 




me- Maka 
nimpa apabila 


48 


mereka per- 


per- 
olok-olokkan 


tSY f V Y ( 4 It- V;“’ sf-'-, 

^—3 Jf ys> (Jp I U-Sl Jb 


dan fitnah/ 

tetapi ujian 


ia! bahkan/se- ilmu atas/ aku diberi- sungguh dia ber- dari 

itu benarnya karena nya/nikmat hanyafah kata Kami 




nikmat 

ATT 


(jiA HI QlS Jb © q£3£j *3 

Sung- mereka me- tidak kebanyakar 

guh 49 ngetahui mereka 


ber¬ 

guna 

& 


maka sebelum * dari 
tidak mereka 


- S a S' 

mereka apa kejahatan- Maka akan me- 

kerjakan yang kejahatan nimpa mereka 


50 


mereka 

usahakan 


mereka apa oari/bagi 
adalah yang mereka 




mereka 

kerjakan 


apa 

yang 


Cj 

kejahatan- 

kejahatan 


akan menim- 
pa mereka 


mere¬ 
ka itu 


dari/di 

antara 


mereka 

zalim 


dan orang- 
orang yang 


<'“U * A\A 


rezeki 


Diamela- Allah bahwa- mereka Danapa- 

pangkan sanya mengetahui kah tidak 51 


dengan melemah- me- dan ti- 
kan/melepaskan reka daklah 


^ cujV e| o\ J-Apj 




52 


mereka 

beriman 


bagi benar-benar yang de- pada sesung- dan Dia menentu- Dia ke- bagi si- 

kaum tanda-tanda mikian itu guhnya kan/menyempitkan hendaki apa yang 


ct 1 <Jp 1 itr^ 

dari kalian ber- ja- diri mere- atas mereka melam- orang- wahai hamba- Kata- 
putusasa ngan ka sendiri paui batas orang yang liamba-Ku kanlah 

(-s.&ufvs i. Aa <i i 

cjjPJJi 4JU‘ Oj. 4iil 


Malm Pe- Maha Dia sungguh semua- 
nyayang Pengampun Dia nya 


dosa- 

dosa 


Dia meng- Allah sesung- Allah rahmat 
ampuni guhnya 


ftpk o' A M a ’fr «3l trdi 


akan datang bah- sebelum dari kepada- 
kepada kalian wa Nya 

J' 


dan berserah 
dirilah kalian 


Jpl 15 1= 


Tuhan 

kalian 


ke¬ 

pada 


Dan kem¬ 
balilah 


^>xr^ 


< S' J> 
^ A 




ditu- apa 
runkan yang 


sebaik- 

baiknya 


Dan 

ikutilah 


54 


kalian 

ditolong 




tidak kemu¬ 
dian 


53 

>\X2\ 

azab 


jt^====Hu o' cHl or*. ^£====£j 


azab 


akan datang 
kepada kalian 


kepada 

kalian 


'I,Y. f! 

ujy O 



^t S' &S* 9^ 


alangkah pe- 
nyesalanku 


sese- 

orang 


55 


kalian 

menyadari 


tidak dan/sedang 
kalian 


^ oq&i q iTP olj jUi' AP 4 15 


56 


orang-2 yang sungguh dari/ adalah dan Allah 
memperolok-2 termasuk aku sungguh 


di 


aku telah apa atas 
lalaikan yang 


765. L\hatAn-Nisa’{4) :48, kecuali dosa syirik. 




































































































^ rj* 1 u ] Hf|| 

i -. \' a, 4 \£c 4 

n^I^V^UJ i ^ C w^ J d^GJ 


orang-2 yang 



tentu aku memberi petun- Allah 
adalah juk kepadaku 


seki- 

ranya 


g.7;>' 

m 

(•- •> i 

mh 

ka- menga- atau IN | i 
lau takan 


m 


maka/niscaya mengulangi/ ba~ seki- kalau 

aku menjadi kembali giku ranya 


i lS/- 5 ca>: 3y^ 3- 

azab 




■ c 

«: * 
&is3s 


me- 

lihaf 


ketika 


menga- atau 
takan 


i W 

<< p 




» ' \ 


ti 5 . © 

<z. zf\\ 

'ot 

dengan- 

nya 

lalu kamu 
mendustakan 

keterangan- 

keterangan-Ku 

telah datang 
kepada kamu 

sung- Sebenarnya 
guh 58 

orang-orang 
yang berbuat baik 

dari/ter¬ 
masuk 


M 

W*i 


allai 


kiamat 


fAJ 


Oi 






jj 


ft 
1 : s 


Dan pa- 
da hari 


59 


orang-orang 
yang kafir 


dart /ter- 
masuk 


dan ka- 
mu adalah 


dan kamu me- 
nyombongkan diri 


i 5 


//(. *>»*>> i, p'.'s 

<L| 0"^r aJi' <3° e£A* 

Ha- hiikan- m#>niaHi * rrml^n-rriiiVa Allah ata«/ tf*r- mprpka hf*r- nrana-nrancr akan 


m?. 


da- bukan- 

lam kali 


menjadi 

hitam 


muka-muka 

mereka 


Allah atas/ ter- mereka ber- 
hadap buat dusta 


orang-orang 
yang 


kau lihat iffelk 




\ja3\ c}J&\ ax i\ (Jfij (J* 




** ' *r- 

CjSA 4 >-^4^ 


IP* 1 

l" 1 


mereka 

bertakwa 


orang-2 Allah Dan menye- 
yang lamatkan 


60 


untuk orang-2 yang 
menyombongkan diri 


tempat 


ipai 
di dalam 


neraka 

Jahanam 


>*< 


% ij&i f+tZ V 


> >-£■ 


SI 

Sr 

it 

W 


Allah 

61 


berduka 

cita 

me¬ 

reka 

dan 

tidak 

in£ 

2 


nn 


kunci- 

Bagi- 


pen- 

se- 

kunci 

Nya 

62 

jaga 

suatu 


kebu- 

rukan 


menyentulume- ti- dengan keber- 

nimpa mereka dak untungan mereka 


ji'A* 


p} ; 

r- 


segala atas 


dan 

Dia 


se~ 

suatu 


segala Pencipta 


m 


iUj ^ c-»L \££ l£i\j o>HJ\ 


\ - 


mereka 

itu 


Allah 


terhadap 

ayat-ayat 


mereka 

kafir 


dan orang- 
orang yang 


dan 

bumi 


langit 


v> 

111 


f-js 

i ■ 


V-;- 1 JwX'i 4JJ' v. * J ^wwOtJ i 


wahai aku me- kalian me- Allah apakah ma- Kata- 

nyembah nyuruh aku ka selain kanlah 63 


orang-orang 
yang merugi 


mereka 


14 



2$ 

(®) 

OjLjpr* 

sungguh 

ji^a 

sebelum 

kamu 

dari orang-orang 
yang 

dan 

kepada 

kepada telah di- Dan sesung- 

kaniu wahyukan guhnya 64 

orang-orang 
yang bodoh 

4iil S. ^ 

i 

ot 

•pjj 


Allah 

Bah- 

kan 65 

orang-orang 
yang rugi 

dari' 

termasuk 

dan tentulah ka- amal niscaya akan gu- 

mu menjadi kamu gurlan 1 hapuslah 

kamu me - 
nyekutukan 


m: 


m 

w® 






t K 
Cv i) 


■m,- 


^ ’C i-' ^ t i >'C %■" S' it, T>^i" 

\jSs> tS~ L?j-As Uj c- jf. Crj 

nar- Allah mereka meng- 
lar agungkan 

% 


%rH, 

■:W: 


penga- sebenar- Allah mereka meng- Dan orang-orang dari/ danjadi- hendaknya 

gungan-Nya benar agungkan tidak 66 yang bersyukur termasuk lah kamu kamu sembah 




\ \ 
Ck-A*. 


dan 

langit 


kiamat 



* ^ 
I, 


J&5 


12 

§ 

& 


'S3 


genggam- 

an-Nya 


seliimhiiya 


dan 

bumi 


nvj 

67 








I i t*" 




mereka 

sekutukan 


dari apa dan Maha- 
yang tinggi 



f v •>' , 


dengan tangan 
kanan-Nya 


tergulung' 

digulung 


m 


Wmpangsanndi.org 


39. Az-Zumar 465 

57. atau (agar jangan) ada yang ben 
kata, "Sekiranya Allah memberi petun 
juk kepadaku tentulah aku termasuk 
orang orangyang bertakwa," 

58. atau (agar jangan) ada yang ber- 
kata ketika mehhat azab "Sekiranya 
aku dapat kembali (ke duma) tentu aku 
termasuk orang orang yang berbuat 
balk." 

59 Sungguh sebenarnya keterangan 
keterangan-Ku telah datang kepada- 
mu tetapi kamu mendustakannya, 
malah kamu menyombongkan diri 
dan termasuk orang kafir." 

60 Dan pada hari kiamat engkau akan 
meiihat orang-orang yang berbuat 
dusta terhadap Allah wajahnya meng 
hitam Bukankah neraka Jahanam itu 
tempat tinggal bagi orang yang 
menyombongkan diri? 

61. Dan Allah menyelamatkan orang- 
orang yang bertakwa karena kemenang- 
an mereka Mereka tidak disentuh oleh 
azab dan tidak bersedih hati. 

62 Allah Pencipta segala sesuatu dan 
Dia Maha Pemelihara atas segala 
sesuatu 

63. Mihk Nyalah kunci-kunci (per 
bendaharaan) langit dan bumi Dan 
orang orang yang kafir terhadap ayat- 
ayat Allah, mereka itulah orang yang 
rugi. 

64 Katakanlah (Muhammad), "Apa 
kah kamu menyuruh aku menyembah 
selain Allah, wahai orang orang yang 
bodoh?" 

65. Dan sungguh, telah diwahyukan 
kepadamu dan kepada (nabi nabi) 
yang sebelummu, "Sungguh, jika eng 
kau mempersekutukan (Allah) niscaya 
akan hapuslah amalmu dan tentulah 
engkau termasuk orang yang rugi 

66 Karena tu. hendaklah Allah saja 
yang engkau sembah dan hendaklah 
engkau termasuk orang yang bersyu 
kur." 

67 Dan mereka tidak mengagungkan 
Allah sebagaimana mestinya padahal 
bumi seluruhnya dalam genggaman- 
Nya pada hari kiamat dan langit 
digulung dengan tangan kanan 
Nya. 7 “ Mahasuci Dia dan Mahatinggi 
Dia dari apa yang mereka perseku- 
tukan 


766. Ayat ini menggambarkan kebesaran 
dan kekuasaan Allah dan hanya Dialah yang 
berkuasa pada hari kiamat 
























































































466 39. Az-Zumar 

68. Dan sangkakaia pun clitsup, maka 
matilah semua (makhluk) yang di 
langit dan di bumi kecuali mereka 
yang dikehendaki Allah. Kemudian 
ditiupsekali lagi (sangkakaia itu) maka 
seketika itu mereka bangun (dari ku 
burnya) menunggu (keputusan Allah). 

69 Dan bumi (padang Mahsyar) men- 
jadi terang benderang dengan cahaya 
(keadilan) Tuhannya: dan buku buku 
(perhitungan perbuatan mereka) di- 
berikan (kepada masing-masing) na 
bi-nabi dan saksi saksi pun dihadirkan 
lalu diberikan keputusan di antara me 
reka secara adil, sedang mereka tidak 
dirugikan 

70. Dan kepada setiap jiwa diberi ba 
lasan dengan sempurna sesuai dengan 
apa yang telah dikerjakannya dan Dia 
lebih mengetahui apa yang mereka 
kerjakan 

71. Orang-orangyang kafirdigiring ke 
neraka Jahanam secara berombong 
an Sehmgga apabila mereka sampai 
kepadanya (neraka) pmtu pmtunya di- 
bukakan dan penjaga-penjaga berkata 
kepada mereka, Apakah belum per 
nah datang kepadamu rasul rasul dari 
kalangan kamu yang membacakan 
ayat ayatTuhanmu dan memperingat 
kan kepadamu akan pertemuan (de 
ngan) harimu ini?” Mereka menjawab 
Benar, ada" tetapi ketetapan azab 
pasti berlaku terhadap orang orang 
kafir 

72. Dikatakan (kepada mereka), "Ma 
sukiiah pintu-pmtu neraka Jahanam 
itu (kamu) kekal di dalamnya " Maka 
(neraka Jahanam) itulah seburuk 
buruk tempat tinggal bagi orang 
orang yang menyombongkandiri. 

73. Dan orang orang yang bertakwa 
kepada Tuhannya diantar ke dalam 
surga secara berombongan Sehmgga 
apabila mereka sampa kepadanya (sur 
ga) dan pintu-pintunya telah dibuka 
kan penjaga penjaganya berkata ke 
pada mereka Kesejahteraan (dilim 
pahkan) atasmu berbahagialah ka 
mu! Maka masuklah, kamu kekal d da 
lamnya" 

74. Dan mereka berkata Segala puji 
bagi Allah yang telah memenuhi janji 
Nya kepada kami dan telah mem 
berikan tempat ini kepada kami se 
dang kami (diperkenankan) menem 
pati surga di mana saja yang kami ke 
hendaki." Maka (surga itulah) sebaik- 
baik balasan bagi orang-orang yang 
beramai. 











































































U jAHjyi 


40. Gafir 


467 


’-Y, a si. r * ^s'^K,'' 

JsjajC (jjy^yA <jj£*U Jj>- <35 


CD? 


dengan mereka 

memuji bertasbih 


‘Arsy sekitar/ dari meliputi/ 
sekeliiing berkerumim 


para Dan kamu 

malaikat akan melihat 


|p 4)J -WA-’ <3f*-h p-rz*. pip S^~ 


■i sC„ 


75. Dan engkau (Muhammad) akan 
melihat malaikat malaikat melmgkar 
di sekeliiing Arsy, bertasbih sambil 
memuji Tuhannya, ialu diberikan kepu 
tusan di antara mereka (hamba- 
hamba Allah) secara adil dan di- 
katakan. ‘Segala puji bagi Allah, Tuhan 
seluruh alam.” 


75 


seluruh Tuhan/ bagi segala dan di- dengan di antara dan diberi Tuhan 

alam Pemelihara Allah puji katakan benar/adil mereka keputusan mereka 



GAFIR 

Surah ke - 40 

85 ayat Makkiyyah 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 


1 Ha Mim 


P o ~s- p0\ $$ o c h 

^ ✓ ✓ ✓ s' ** ^ I 


2. Kitab ini (Ai-Qur’an) diturunkan dari 
Allah Yang Mahaperkasa, Maha 
Mengetahui, 


Yang meng- 
ampuni 

& 


Maha Maha- Allah dari 

Mengetahui perkasa 


Al-ICitab 


Ditu¬ 

runkan 


Ha Mim 


^nrsr^i ^ op jjaS j^\ j,gj 0in 


3. yang mengampum dosa dan me- 
nerima tobat dan keras hukuman Nya; 
yang memiliki karunia. Tidak ada 
tuhan selain Dia. Hanya kepada 
Nyalah (semua makhluk) kembali 


Dia ke- Tuhan tidak 
cuali ada 

karunia yang me¬ 
miliki 

hukuman/ sangat 

siksaan keras 

tobat 

dan yang 
menerima 

dosa 


% « 

y ■* 

^ s' 

si 

C (J 



mereka orang-orang 
kafir yang 

ke- Allah 
cuali 

ayat- 

ayat 

pada/ memper- Tidak 

tentang debatkan (ada yang) 3 

tempat 

kembali 

kepada- 

Nya 

> *< 9 /■ < 9 C v /Z S’ 

ft 

^ d 


<„S?S 

y s 

y* 

kaum sebelum 

mereka 

Telah men¬ 
dustakan 

4 

negeri/ da- 

kota lam 

keberhasilan 
usaha mereka 

karnu 

tertipu 

maka ja¬ 
nganlah 


S er S'S' <r 9 ' r 

Csk~&3 

r > 

05 V 

\pi\j 

'A 

& 

dengan rasul umat 

mereka 

tiap- 

tiap 

dan menu- sesudah 

ju/berniat mereka 

dari dan golongan 

yang bersekutu 

Null 


4. Tidak ada yang memperdebatkan 
tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang 
orang yang kafir Karena itu janganlah 
engkau (Muhammad) tertipu oleh 
keberhasilan usaha mereka di seluruh 
negeri 


jii % i^JlJ \J%rj ijilb 




y k 


5. Sebelum mereka, kaum Nuh dan 
golongan-golongan yang bersekutu 
setelah mereka telah mendustakan 
(rasul) dan setiap umat telah me- 
rencanakan (tipu daya) terhadap rasul 
mereka untuk membunuhnya dan 
mereka membantah dengan (alasan) 
yang batil untuk melenyapkan kebenar 
an; karena itu Aku siksa mereka 
(dengan azab) Maka betapa (pedih- 
nya) azab Ku? 


maka Aku kebe- dengan- 

azab mereka naran nya 

untuk menggugur- dengan 

kan / melenyapkan yang bati l 

dan mereka 
membantah 

untuk mereka 
menangkapnya 

Spo*- 

6 Dan demikianlah telah pasti ber 
laku ketetapan Tuhanmu terhadap 

& 


> '6 

o> 'tr s' 

C 

zuM © 

uUc 

if JS5 

m 

orang orang kafir, (yaitu) sesungguh- 
nya mereka adalah penghuni neraka 

atas 

Tuhan 

karnu 

kalimat 7 

ketetapan 

telah 

pasti 

Dan demi- 
kianlah 5 

hukuman 

(■Ku) 

ada- maka ba- 

lah gaimana 

4: #> 

7. (Malaikat-malaikat) yang memikul 
Arsy dan (malaikat) yang berada di 


$£ CM 0 p pP ’fi\ 5jJi 


‘Arsy 


mereka (malaikat- 2 ) 

memikul yang 6 

X */* trs'S 


api/ 

neraka 


penghuni bahwa sung- mereka orang -2 
gub mereka kafir yang 


^ ^ *ss ^trjA x" o * s t VS y-yf>. ^ S'S 6 4 try trss 

ffp o*J 


s*tr & 'L tr y 


dan mereka me- kepa- dan mereka Tuhan dengan mereka sekitarnya/ dan siapa yang 
mintakan ampunan da-Nya beriman mereka memuji bertasbih sekelilingnya (malaikat) 

*"<*> s\ 


|s* 1 <; C. < f A. s’ <* s f'sS «-.«y is. ■'r'w 

lUpj ^ 0^=^ WJ \jp\ oUJJ 


S' 


dan 

ilmu 


rahmat 


segala 


luas/ raeli- 
puti Engkau 


Tuhan mereka bagi orang- 

kami beriman orang yang 


© 0.} PA 0 Ski jiifi 


neraka yang (dari) dan peliha- jalan-Mu dan mereka mereka bagi orang- maka am 
7 menyak-2 azab ralah mereka mengikuti bertobat orang yang punilah 



sekelilingnya bertasbih dengan me¬ 
muji Tuhannya dan mereka beriman 
kepada Nya serta memohonkan am¬ 
punan untuk orang orang yang ber 
iman (seraya berkata) Ya Tuhan kami, 
rahmat dan ilmu yang ada pada-Mu 
meliputi segala sesuatu, maka berilah 
ampunan kepada orang-orang yang 
bertobat dan mengikuti jalan (aga 
ma)-Mu dan peliharalah mereka dari 
azab neraka 


kamp mqsunnah. ora 


















































































468 40. Gafir 

8 Ya Tuhan kami masukkaniah me 
reka ke dalam surga ‘Adn yang telah 
Engkau janjikan kepada mereka dan 
orang yang saleh di antara nenek mo- 
yang mereka, istri-istri dan keturunan 
mereka Sungguh, Engkaulah Yang 
Mahaperkasa Mahabijaksana 

9. dan peliharalah mereka dari (ben- 
cana) kejahatan. Dan orang orang 
yang Engkau pelihara dari (bencana) 
kejahatan pada hari itu, maka sung¬ 
guh, Engkau telah menganugerahkan 
rahmat kepadanya dan demikian itu- 
lah kemenanganyangagung." 

10. Sesungguhnya orang orang yang 
kafir, kepada mereka (pada hari kia- 
mat) diserukan, 'Sungguh, kebencian 
Allah (kepadamu) jauh lebih besar 
daripada kebencianmu kepada dirimu 
sendiri, ketika kamu diseru untuk 
beriman lalu kamu mengingkarinya.' 

11. Mereka menjawab, "Ya Tuhan ka 
mi Engkau telah mematikan kami dua 
kali dan telah menghidupkan kami dua 
kali (pula) lalu kami mengakui dosa- 
dosa kami Maka adakah jalan (bagi 
kami) untuk keluar (dari neraka)?' 1 

12. Yang demikian itu karena sesung 
guhnya kamu mengingkari apabila 
diseru untuk menyembah Allah saja 
Dan jika Allah dipersekutukan, kamu 
percaya. Maka keputusan (sekarang ini) 
adalah pada Allah Yang Mahatinggi, 
Mahabesar. 

13. Dialah yang memperlihatkan tan- 
da-tanda (kekuasaan) Nya kepadamu 
dan menurunkan rezeki dari langit un 
tukmu. Dan tidak lain yang mendapat 
pelajaran hanyalah orang-orang yang 
kembali (kepada Allah) 

14. Maka sembahlah Allah dengan 
tulus ikhlas beragama kepada-Nya, 
meskipun orang-orang kafir tidak me- 
nyukai(nya). 

15. (Dialah) Yang Mahatinggi derajat- 
Nya, yang memiliki Arsy, yang me¬ 
nurunkan wahyu dengan perintah- 
Nya kepada siapa yang Dia kehendaki 
di antara hamba-hamba-Nya agar 
memperingatkan (manusia) tentang 
hari pertemuan (hari kiamat) 

16. (yaitu) pada hari (ketika) mereka 
keluar (dari kubur); tidak sesuatu pun 
keadaan mereka yang tersembunyi di 
sisi Allah. (Lalu Allah berfirman). "Milik 
siapakah kerajaan pada hari ini 7 " Milik 
Allah Yang Maha Esa : Maha Menga- 
lahkan. 






















































































Wff 




E, » v S' s . y. »■✓*• •i'A/ -\ .£ .._ ’/ 

fj?i |Xt N & ip J ^ f ji\ 



sung- (pada) diru- tidak ia telah dengan jivva tiap- diberi Pada 

guh hari ini gikan usahakan apa yang tiap balasan hari 


4#)' ii j5 


s' > * 




[w| <_> 


Hii 










hati-hati ke- yang hari Dan berilah me- perhitungan sangat Allah 

tika dekat reka peringatan 17 cepat 

n ££ ~P- o- SLUil) £ j&\ <& 

—' "> ** ^ V - X ^ X <* S' S' > 




mj 

19 


dada 

(hati) 


disembu- dan apa mata 
nyikan yang 


khianat Dia menge- 

tahui 18 


jjiih l£cSM @ plij 

dipatum 


' ~ » <-> * . S'' >!• 

Oj^aAJ J Oi c^fAl **•% 


mereka tidak sefain dari mereka seru/ dan mereka dengan meng- Dan 
mengliukum Dia sembah yang hak/adil hukuxn Allah 


c| ^ ^ (f;) _S* ^ oi £cs% 


s> 


di mereka Dan e 

berjalan kah tidak 


Maha Maha Dia Allah sesung- dengan sesua- 

20 Melihat Mendengar guhnya tu apa pun 


iyA \y& s|i <s^ J2" ^^3 uf3^ ^ 


sebelum dari adalah orang-orang akibat/ adalah bagai- lalu mereka bumi 

mereka mereka yang kesudahan mana memperhatikan 


'piXs-U cj 


fS* <,Ji* i' ' 




Allah maka mengambil/ 
mengazab mereka 

bumi 

di 

dan bekas- 
bekas mereka 

keku- 

atan 

Mr>\ 

s' 


c3 

cC 

s* 


karena sesung¬ 
guhnya mereka 

Demi¬ 
kian itu 

21 

seorang 

pelindung 

dari 

Allah 

dan 


mereka 

* 


i} alii l£3^ >4-^5 


Ljd—jLj <^*^® bx**yl Jjuj Op 


dengan ayat- 
ayat Kami 


Musa Kami telah Dan hukuman sangat/ Maha- 

mengutus sungguh 22 keras 






dan 

Qarun 


dan 

Hainan 


0? yPl l^ia @ ilj^£=====» 


Fir‘aun 


Ke- 

pada 23 


yang 

nyata 


dan kekuasaan/ 


keterangan 

A 


dari dengan dia datang ke- Maka 

kebenaran pada mereka tatkaia 24 


pendusta 


seorang maka mere- 
ahli sihir ka berkata 


■-"-'t; $S\ <<j&\ £2? gEl l^ls iLie 


dan biar- bersama mereka orang-orang anak-anak bunuh- mereka sisi 

kan hidup dengan dia beriman yang lelaki lah berkata Kami 

^ ^ & 4 ^ 

kese- dalam ke- orang-orang 

satan cuali kafir 




25 


|SS> 


'iSlS' 

i .g h i 


: £ % 


il'l 

m 


l 


m 


penolong dan kawan de- dari bagi orang-orang tidak- menahan kerong- sampai i 1; 

tidak kat/setia yangzalim lah kesedihan kongan pada J* 




m 

it 5 




Vt 


/■ -> 




«? y 


i 


m 


$ 

f 


1 1 s' ' . \ 

sungguh Allah maka meng- lalu mere- dengan bukti-2 rasul-rasul datang kepa- adalah ^ 
Dia azab mereka ka kafir yang nyata mereka da mereka 


m 


kuat 

W 




, r ) 


m 

* 


M 


Msg?. 

few 


& I 


s 


s 1 


P 
m 


tipudaya danti- perempuan-2 
daklah mereka 


'TCCttr 

11 


kampgngsanna/horg 


40. Gafir 469 

17. Pada hari ini setiap jiwa diberi 
balasan sesuai dengan apa yang telah 
dikerjakannya Tidak ada yang dirugi- 
kan pada hari ini. Sungguh, Allah 
sangat cepat perhitungan- Nya 

18. Dan berilah mereka peringatan 
akan hari yang semakin dekat (hari 
kiamat, yaitu) ketika hati (menyesak) 
sampai di kerongkongan karena me 
nahan kesedihan. Tidak ada seorang 
pun teman setia bagi orang yang zalim 
dan tidak ada bagmya seorang pe¬ 
nolong yang diterima (pertoiongan- 
nya). 

19. Dia mengetahui (pandangan) mata 
yang khianat 767 dan apa yang tersem- 
bunyi dalam dada. 

20 Dan Allah memutuskan dengan 
kebenaran Sedang mereka yang di- 
sembah selain-Nya tidak mampu 
memutuskan dengan sesuatu apa 
pun. Sesungguhnya Allah, DialahYang 
Maha Mendengar Maha Melihat 

21. Dan apakah mereka tidak meng 
adakan perjalanan di bumi, lalu 
memperhatikan bagaimana kesudah¬ 
an orang orang yang sebelum mere¬ 
ka 7 Orang orang itu lebih hebat kekuat 
annya daripada mereka dan (lebih 
banyak) penmggalan-peninggalan 
(peradaban)nya di bumi, tetapi Allah 
mengazab mereka karena dosa 
dosanya. Dan tidak akan ada sesuatu 
pun yang melindungi mereka dari 
(azab) Allah. 

22. Yang demikian itu adalah karena 
sesungguhnya rasul-rasul telah da¬ 
tang kepada mereka dengan mem 
bawa bukti-bukti yang nyata ,6S lalu me 
reka ingkar maka Allah mengazab 
mereka Sungguh, Dia Mahakuat, Ma- 
hakeras hukuman Nya. 

23. Dan sungguh, Kami telah meng¬ 
utus Musa dengan membawa ayat 
ayat Kami dan keterangan yang nyata, 

24 kepada FiTaun, Haman dan Qarun, 
lalu mereka berkata, "(Musa) itu se¬ 
orang pesihirdan pendusta " 

25. Maka ketika dia (Musa) datang 
kepada mereka membawa kebenaran 
dari Kami mereka berkata, 'Bunuhiah 
anak-anak laki-laki dari orang-orang 
yang beriman bersama dia dan biarkan 
hidup perempuan perempuan mere¬ 
ka.' Namun tipu daya orang-orang ka¬ 
fir itu sia-sia belaka. 


767 Pandangan kepada hal hal yang ter 
larana seperti memandang kepada pe¬ 
rempuan yang bukan mahramnya 

768 Mukjizat, hukum-hukum, dan ajaran 
ajaran yang dibawanya. 




















































































































470 

40. Gafir 

iliKsW > 

?\P 




5_J 






m 

f * si* 


26 Dan Fir'aun berkata (kepada pem- 
besar-pembesarnya), "Biar aku yang 
membunuh Musa dan suruh dia me 
mohon kepada Tuhannya. Sesung- 
guhnya aku khawatir dia akan menu- 
kar agamamu atau menimbulkan ke- 
rusakandibumi.” 


27. Dan (Musa) berkata, "Sesunggulv 
nya aku berlmdung kepada Tuhanku 
dan Tuhanmu dari setiap orang yang 
menyombongkan din yang tidak ber¬ 
iman kepada hari perhitungan." 


28. Dan seseorang yang beriman di 
antara keluarga Fir'aun yang me- 
nyembunyikan imannya berkata, “Apa 
kah kamu akan membunuh seseorang 
karena dia berkata Tuhanku adalah 
Allah', padahal sungguh dia telah da 
tang kepadamu dengan membawa 
bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. 
Dan jika dia seorang pendusta maka 
dialah yang akan menanggung (dosa) 
dustanya itu, dan jika dia seorang yang 
benar, niscaya sebagian (bencana) 
yang diancamkannya kepadamu akan 
menimpamu." Sesungguhnya Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang 
yang melampaui batasdan pendusta 


f; 


% 


29. "Wahai kaumku 1 Pada hari ini 
kerajaan ada padamu dengan ber 
kuasa di bumi, tetapi siapa yang akan 
menolong kita dan azab Allah jika (azab 
itu) menimpa kita? 1 Fir'aun berkata 
'Aku hanya mengemukakan kepada 
mu, apa yang aku pandang baik, dan 
aku hanya menunjukkan kepadamu 
jalanyang benar." 


30. Dan orang yang beriman itu ber 
kata, 'Wahai kaumku! Sesungguhnya 
aku khawatir kamu akan ditimpa 
(bencana) seperti hari kehancuran go- 
longanyang bersekutu. 


l* 

. Ski 


Si. 






31 (yakm) seperti kebiasaan kaum 
Nuh, Ad, Samud dan orang orang 
yang datang setelah mereka Padahal 
Allah tidak menghendaki kezaliman 
terhadap hamba-hamba-Nya." 


** a"-v 


32. Dan wahai kaumku! "Sesung 
guhnya aku benar-benar khawatir 
terhadapmu akan (siksaan) hari saling 
memanggil, 765 


& 




33. (yaitu) pada hari (ketika) kamu 
berpaling ke belakang (lari), tidak ada 
seorang pun yang mampu menyela- 
matkan kamu dari (azab) Allah. Dan 
barang siapa dibiarkan sesat oleh 
Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun 
yang mampu memberi petunjuk." 


(! % 

m 


V.S 

MI 


£ > 
m 


t;# 

m 


m 


m 


m 


m 


769. Hari kiamat itu dinamakan hari 
panggil-memanggil karena orang yang 
berkumpul di Padang Mahsyar sebagian 
memanggil sebagian yang lain untuk 
memintatolong. 


% > 
a- } 


m 


I ? til ^J> ci-* 3 

V—- 






aku sungguh Tuhan- danhendaklah Musa aku mem- biar- 
takut aku nya dia berdoa bunuh kan aku 


Fir'aun 


Dan 

berkata 


4 XhH ji <]£? 3 


26 


keru- 

sakan 


bumi di dia akan me- bah- atau agama kalian dia akan bah- 
nimbulkan wa menukar wa 


& /■ 


^==^J 

Uy 

s' 

■i 

Cj 

* 'T'ff jk 

j j 

fell 

J® 

orang yang me- 

setiap dari 

dan Tuhan kalian 

kepada 

aku ber- 

sesjjingguh- Musa 

Dan 

nyombongkan diri 



Tuhanku 

lindung 

nya aku 

berkata 


Cri oty* © ^->1—4-' ^yf. ^ 

keluarga/ dari beriman seorang Dan ber- perhi- kepa- beriman tida 

pengikut Laki-laki kata 27 tungan da hari 

clij o' C^CJC\ 4j 


Tuhanku dia menga- bahwa/ seorang apakah kalian imannya ia menyem- 


takan karena laki-laki akan membunuh 


Fir'aun 


bunyikan 


cdj oij *^6 o* 4Ji\ 


seorang dia a- dan Tuhan dari dengan keterang- dia datang dan sesung- Allah 
pendusta dalah jika kalian an yang nyata kepada kalian guhnya 

£ 



5b 4 S EC 


benar 


dia dan 

adalah jika 


dusta¬ 

nya 


maka 

atasnya 




ten- orang me- ia siapa memberi tidak Allah sesung- diancamkan 

usta lampaui batas yang petunjuk guhnya kepada kalian 


. Wahai 

kaumku 28 

- ?{•» 3#i 4 $*£ j£)' ^3 


fr 


ot 


dari menolong maka 


bumi 


di 


kita siapa yang 


ber- 

kuasa 


hari 

ini 


kerajaan bagi 
kalian 


3 t \ pLj t JS 5i iii ozX 


dan aku pan- apa ke- aku keinukakan tidak Fir'aun ber- ia datang jika Allah sik- 
E | tidak dang yang euali kepada kalian kata kepada kami saan 


Q-l Cr*\ <5$^ J &S © 


J scsungguh- wahai ia ber- orang Dan petunjuk/ jalan ke- aku beri pe- 

rasp*' nya aku kaumku iman yang berkata 29 benar cuaii tunjuk kalian 

£ ^ hi S’ _ s' iff ‘fa/’’ 


g ji © oU 


Nuh kaum kea- Seperti golonganyang hari seperti atas akutakut/ 

daan 30 bersekutu kalian khawatir 


© Xl cJi i:j_ iii '5. gsj fj 

kepada berbuat meng- Allah dan ti- 1 sesudah dari clan orang- . dan dan 

31 hamba-2 zalim hendaki daklah mereka orang yang Samud ‘Ad 

oi/x* oyy py juoJ' ^y yCk- coU-' yi sJa-ZJ 


ke kalian Pada saling hari atas aku takut/ sesungguh- Dan wahai 

belakang berpaling hari 32 memanggil kalian khawatir nya aku kaumku 


i s' * ^ *4 ^ ^ ^ .A s' ** XL yr ff i . m t 

^La> y ^3 y 4Jii y 30 u 


A^-r 


seorang pem-dari bagi- maka Allah di- dan ba- pelindung' dari Allah dari bagi tidak 

33 beri petunjuk nya tidak ada sesatkan rang siapa penyelamat kalian ada 


kampangsanhah. org 
































































































kompangsannon.org 


40. Gafir 471 

34 Dan sungguh sebelum itu Yusuf 
telah datang kepadamu dengan 
membawa bukti bukti yang nyata 
tetapi kamu senantiasa meragukan 
apa yang dibawanya, bahkan ketika 
dia wafat, kamu berkata, 'Allah tidak 
akan mengirim seorang rasul pun 
setelahnya.' Demikianlah Allah mem 
biarkan sesat orang yang melampaui 
batasdanragu ragu, 

35 (yaitu) orang orang yang mem- 
perdebatkan ayat ayat Allah tanpa 
alasan yang sampai kepada mereka 770 
Sangat besar kemurkaan (bagi me¬ 
reka) di sisi Allah dan orang-orang 
yang beriman Demikianlah Allah me 
ngunci hati setiap orang yang som 
bong dan berlaku sewenang-wenang. 

36. Dan Fir'aun berkata 'Wahai Ha 
man 1 Buatkanlah untukku sebuah 
bangunan yang tinggi agar aku sam¬ 
pai kepintu pmtu 

37. (yaitu) pmtu pmtu langit. agar aku 
dapat mehhat Tuhannya Musa tetapi 
aku tetap memandangnya sebagai se 
orang pendusta." Dan demikianlah 
dijadikan terasa indah bagi Firaun 
perbuatan buruknya itu, dan dia 
tertutup dari jalan (yang benar) dan 
tipu daya Firaun itu tidak lain hanya 
lah membawa kerugian. 

38 Dan orang yang beriman itu ber 
kata "Wahai kaumku' Ikutilah aku, aku 
akan menunjukkan kepadamu jalan 
yang benar. 

39. Wahai kaumku' Sesungguhnya ke 
hidupan dunia ini hanyalah kesenang- 
an (sementara) dan sesungguhnya 
akhiratitulah negeriyang kekal 

40 Barang siapa mengerjakan per 
buatan jahat, maka dia akan dibalas 
sebandmg dengan kejahatan itu. Dan 
barang siapa mengerjakan kebajikan, 
baik laki-laki maupun perempuan 
sedangkan dia dalam keadaan ber¬ 
iman maka mereka akan masuksurga 
mereka diben rezeki di dalamnya tidak 
terhingga 


770 Mereka menolak ayat ayat Allah tanpa 
alasan yang datang kepada mereka. 


















































































































472 40. Gafir 

41 Dan wahai kaumku! Bagaimana- 
kah ini, aku menyerumu kepada ke 
selamatan tetapi kamu menyeruku ke 
neraka 7 

42 (Mengapa) kamu menyeruku agar 
kafir kepada Aliah dan memperseku 
tukan-Nya dengan sesuatu yang aku 
tidak mempunyai ilmu tentang itu 
padahal aku menyerumu (beriman) ke¬ 
pada Yang Mahaperkasa Maha Peng- 
ampun 7 

43 Sudah pasti bahwa apa yang kamu 
serukan aku kepadanya bukanlah 
suatu seruan yang berguna baik di 
dunia maupun di akhirat Dan se 
sungguhnya tempatkembah kita pasti 
kepada Allah dan sesungguhnya 
orang orang yang meiampaui batas 
mereka itu akan menjadi penghuni 
neraka 

44. Makakelak kamu akan ingat kepa¬ 
da apa yang kukatakan kepadamu. 
Dan aku menyerahkan urusanku 
kepada Allah. Sungguh, Allah Maha 
Melihatakan hamba-hamba-Nya. 1 

45. Maka Allah memeliharanya dari 
kejahatan tipu daya mereka sedang 
kan Fir aun beserta kaumnya dikepung 
oleh azab yang sangat buruk. 

46 Kepada mereka diperlihatkan ne 
raka pada pagi dan petang dan pada 
hari terjadmya kiamat (Lalu kepada 
malaikat diperintahkan) Masukkan- 
lah Fidaun dan kaumnya ke dalam 
azab yang sangat keras!" 

47. Dan (ingatlah) ketika mereka ber 
bantah bantahan dalam neraka, maka 
orang yang lemah berkata kepada 
orang orang yang menyombongkan diri, 
'Sesungguhnya kami dahulu adalah 
pengikut pengikutmu, maka dapat 
kah kamu melepaskan sebagian (azab) 
api neraka yang menimpa kami 7 " 

48 Orang orang yang menyombong 
kan din menjawab “Sesungguhnya 
kita semua sama sama dalam neraka 
karena Allah telah menetapkan ke 
putusan antara hamba hamba (Nya)." 

49 Dan orang orang yang berada da 
lam neraka berkata kepada penjaga 
penjaga neraka Jahanam, "Mohon- 
kanlah kepada Tuhanmu agar Dia 
meri-ngankan azab atas kami sehari 
saja." 























































































































sji jUji $U 


mereka dengan keterangan 
berkata yang nyata 


rasul-rasul 

kalian 


datang ke- 
pada kalian 


ada 


dan apa- Mereka 

kah tidak berkata 


JJU 

(3 VI 



% 

kese- 

satan 

daiam ke- 
cuati 

orang-orang 
yang kafir 

seruan# 

doa 

dan ti- maka berseru- 
daklah lah/ berdoalah 

mereka ya be- 
beiicata nar 

Coll 



"A\j 

>- 

(5i 0 

dunia 

kehi- daiam 

dupan 

mereka dan orang- 

beriman orang yang 

rasul-rasul benar-2 Ka- 

Kami mi menolong 

Sesungguh- 
nya Kami 50 


9- % s'* . j ^ >4 ' "T I , ' » - ' — ' 

cnVJiii V pi f_y^ po 




permintaan maaf orang 

mereka yang 

-orang berguna 

zalim 

ti- Pada 

dak hari 

51 

saksi- 
saksi 

berdiri 

dan pa¬ 
da hari 

-■'sO 

< jy* 

icfi 

$ 

i jSi 
** 



iVJdSi 


Musa 

telah Kami 
berikan 

Dan sesung¬ 
guhnya 52 

tempat 

tinggal 

buruk 

dan bagi 
mereka 

kutukan 

dan bagi 
mereka 


c5Jjb <^jLi====dl c5-X-gJ' 

Petunjuk Kitab Ban] lsrail dan Kami petunjuk 

53 wariskan 

4^1 J*£j CTjj l ^ (_jUVl(JjV (Jj^===>j>j 


Allah janji sesung- Maka bersa- 

euhnva barlah kalian 54 


bagi yang 
mempunyai pikiran 


dan peringat- 
an. pelajaran 


£r"-S <>- 


pada waktu 
petang 


Tuhan dengan danbertas- 

kamu memuji bihlali 


untuk do- 
sa kamu 


dan mohon 
ampunlah 


benar 


;i $ <£$ it 




li====uVl 


U 


ayat- 

avat 


pada mereka mem- 
bantah 


orang-orang Sesung- 

yang guhnya 55 


dan 

pagi 


wf, * ’> > *. !Tt rr> ’< *. 

_f^~ZZZ2 •* i (3. O' p 4 ~^~ i 6" . ^ < Jl 05-^4 


pt> 


kebe- ke- 

saran euali 


Maha Dia 

Mendengar 


dada 

mereka 

daiam 

tidak ia datang pa- 
ada da mereka 

kekuasa- 
an i alasan 

dengan 

tanpa 

Allah 


ClsL 

f ^ ♦ if 


* > 

r* 

iJ 

sung¬ 
guh Dia 

kepada 

Allah 

maka berlin- 
dunglab 

dengan sampai 
mencapainya 

mereka 

tidak- 

lah 


>1 d°j^b Jill jLj I© 


05 

daii 


57 


lebih 

besar 


dan 

bumi 


langit 


Sungguh 

penciptaan 56 


Maha 

Melihat 




mereka me- tidak manusia 
ngetahui 


keba- 

nvakan 


dan 

tetapi 


manusia peneip- 
taan 


{ a ri ^ ^ 


dan mere- mereka orang-orang dan orang orang 

kaberamal beriman yang yang melihat yangbuta 


Dan ti- 
daklah 


[OM 

58 




kalian mengingai/ apa sedikit 

mengambil pelajaran yang sekali 


orang yang 
berluiatjahat 


dan 

tidak 


kebajikan' 
shaleh 


“ " N *Y r 

i 

: ’lf§ 

f§ 
1 W 

H • 

I / 1 rt- .'A 

-Gy 


m 


m 


V. Jr; 

s. i? 


m 


is 


m 

1 

ft 

ti 

a®; 

11 

HP > 

I % 

It 

■ .c *5*.. 

M 

§§ 

% a 

I I 

M. 

M 


W 

x r 1 

? '■’h 

M 

Me 


ll 


Fr 


^ ^ 05^' .oi= 9,i 0^4i 05^^ (3^- id 


>• 


:;s-i 

%-C-V 

M 

,#§ 

' *»« ■;«- i 

m 

m 


40. Gafir 473 

50 Maka (penjaga-penjaga Jahanam) 
berkata "Apakah rasul rasul belum 
datang kepadamu dengan membawa 
bukti bukti yang nyata?" Mereka 
menjawab 'Benar, sudah datang.' 
(Penjaga penjaga Jahanam) berkata 
Berdoalah kamu (sendirj!)" Namun 
doa orang-orang kafir itu sia-sia be 
laka. 

51. Sesungguhnya Kami akan meno- 
long rasul rasul Kami dan orang orang 
yang beriman daiam kehidupan dunia 
dan pada hari tampi'nya para saksi 
(hari kiamat). 

52 (yaitu) hari ketika permintaan maaf 
tidak berguna bagi orang orang zalim 
dan mereka mendapat laknat dan 
tern pattinggal yang buruk. 

53. Dan sungguh, Kami telah mem 
berikan petunjuk kepada Musa, dan 
mewariskan Kitab (Taurat) kepada Bam 
lsrail, 

54 untuk menjadi petunjuk dan per 
ingatan bagi orang-orang yang ber- 
pikiran sehat 

55. Maka bersabarlah kamu, sesung 
guhnya janji Allah itu benar, dan mo- 
honlah ampun untuk dosamu dan ber 
tasbihlah seraya memuji Tuhanmu 
pada waktu petang dan pagi 

56 Sesungguhnya orang orang yang 
memperdebatkan ayat ayat Allah tan 
pa alasan (bukti) yang sampai kepada 
mereka yang ada daiam dada mereka 
hanyalah (keingman akan) kebesaran 
yang tidak akan mereka capai maka 
mmtalah perhndungan kepada Allah 
Sungguh Dia Maha Mendengar Maha 
Melihat. 

57 Sungguh penciptaan langit dan 
bumi itu lebih besar daripada pen 
ciptaan manusia. akan tetapi kebanyak 
an manusia tidak mengetahui. 

58 Dan tidak sama orang yang buta 
dengan orang yang melihat, dan tidak 
(sama) pula orang orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan dengan 
orang orang yang berbuat kejahatan 
Hanya sedikit sekali yang kamu ambil 
pelajaran 













































































































474 40. Gafir 

59. Sesungguhnya harl kiamat pasti 
akan datang tidak ada keraguan ten 
tangnya, akan tetapi kebanyakan ma- 
nusia tidak ber,man. 

60. Dan Tuhanmu berfirman,' Berdoa 
lab kepada Ku niscaya akan Aku 
perkenankan bagimu Sesungguhnya 
orang-orang yang sombong tidak mau 
menyembah Ku akan masuk neraka 
Jahanam dalam keadaan hma dina." 

61 Allah lah yang menjadikan malam 
untukmu agar kamu beristirahat pada 
nya, (dan menjadikan) siang terang 
benderang Sungguh, Allah benar-be 
nar memiliki karunla yang dilimpahkan 
kepada manusia, tetapi kebanyakan 
manusia tidak bersyukur. 

62. Demikianlah Allah Tuhanmu Pen- 
cipta segala sesuatu tidak ada tuhan 
selain Dia; maka bagaimanakah kamu 
dapatdipalingkan 7 

63 Demikianlah orang-orang yang se- 
lalu mengingkari ayat-ayat Allah 
dipalingkan. 

64 Allah lah yang menjadikan bumi 
untukmu sebagai tempat menetap 
dan langit sebagai atap, dan mem 
bentukmu lalu memperindah rupamu 
serta memberimu rezeki dari yang 
baik baik. Demikianlah Allah Tu¬ 
hanmu Mahasuci Allah Tuhan selu- 
ruh alam. 

65 Dialah yang hidup kekal, tidak ada 
tuhan selain Dia; maka sembahlah Dia 
dengan tulus ikhlas beragama kepada 
Nya Segala puji bagi Allah Tuhan se 
luruhalam. 

66 Katakanlah (Muhammad), "Sung¬ 
guh. aku dilarang menyembah sem- 
bahan yang kamu sembah selain Allah, 
setelah datang kepadaku keterangan- 
keterangan dan Tuhanku: dan aku 
diperintahkan agar berserah diri kepa 
da Tuhan seluruh alam. 1 
































































































40. Gafir 475 

67 . Dialah yang menciptakanmu dari 
tanah, kemudian dari setetes mani, 
lalu dari segumpai darah, kemudian 
kamu dilahirkan sebagai seorang 
anak kemudian dibiarkan kamu 
sampai dewasa, lalu menjadi tua. Te- 
tapi di antara kamu ada yang dima 
tikan sebelum itu. (Kami perbuat de- 
mikian) agar kamu sampai kepada ku 
run waktu yang ditentukan, agar ka 
mu mengerti 

68 Dialah yang menghidupkan dan 
mematikan Maka apabila Dia hendak 
menetapkan sesuatu urusan, Dia ha 
nya berkata kepadanya, “Jadilah!" Ma 
kajadilah sesuatu itu 

69 . Apakah kamu tidak memperha- 
tikan orangorang yang (seiaiu) mem- 
bantah ayat-ayat Allah? Bagaimana 
mereka dapatdipalingkan? 

70 (Yaitu) orang orang yang men 
dustakan Kitab (Al-Qur’an) dan wahyu 
yang dibawa oleh rasul-rasul Kami 
yang telah Kami utus Kelak mereka 
akan mengetahui, 

71 . ketika belenggu dan rantai dipa 
sang di leher mereka, seraya mereka 
diseret 

72 . ke dalam air yang sangat panas, 
kemudian mereka dibakar dalam api, 

73 . kemudian dikatakan kepada me¬ 
reka, 'Manakah berhala-berhala yang 
selalu kamu persekutukan, 

74 . (yang kamu sembah) selain Allah? 1 
Mereka menjawab, “Mereka telah 
hilang lenyap dari kami, bahkan kami 
dahulu tidak pernah menyembah 
sesuatu . Demikianlah Allah membiar- 
kan sesatorang orang kafir 

75 . Yang demikian itu disebabkan ka- 
rena kamu bersuka ria di bumi (tanpa) 
mengindahkan kebenaran dan karena 
kamu selalu bersuka ria (dalam ke- 
maksiatan) 

76 . (Dikatakan kepada mereka), "Ma- 
suklah kamu ke pintu pintu neraka 
Jahanam, dan kamu kekal di dalam- 
nya. Maka itulah seburuk buruk tern- 
pat bagi orang orang yang sombong.' 

77 . Maka bersabarlah engkau (Muham¬ 
mad), sesungguhnya janji Allah itu 
benar Meskipun Kami perlihatkan 
kepadamu sebagian siksa yang Kami 
ancamkan kepada mereka, ataupun 
Kami wafatkan engkau (sebelum ajal 
menimpa mereka), namun kepada 
Kamilah mereka dikembalikan. 



































































































































476 40. Gafir 

78 Dan sungguh, Kami telah meng 
utus beberapa rasul sebelum engkau 
(Muhammad), di antara mereka ada 
yang Kami ceritakan kepadamu dan di 
antaranya ada (pula) yang tidak Kami 
ceritakan kepadamu. Tidak ada 
seorang rasul membawa suatu muk 
lizat kecuali seizin Allah Maka apabila 
telah datang perintah Allah (untuk 
semua perkara) diputuskan dengan 
adil. Dan ketika itu rugilah orang 
orang yang berpegang kepada yang 
batik 

79. Allah-lah yang menjadikan hewan 
ternak untukmu, sebagian untuk 
kamu kendarai dan sebagian lagi 
kamu makan. 

80. Dan bagi kamu (ada lagi) manfaat- 
manfaat yang lain padanya (hewan 
ternak itu) dan agar kamu mencapai 
suatu keperluan (tujuan) yang tersim- 
pan dalam hatimu (dengan mengen- 
daramya). Dan dengan mengendarai 
bmatang-binatang itu dan di atas kapal 
mereka diangkut. 

81 Dan Dia memperlihatkan tanda 
tanda (kebesaran-Nya) kepadamu 
Lalu tanda tanda (kebesaran) Allah 
yang mana yang kamu ingkari? 

82 Maka apakah mereka tidak meng- 
adakan perjalanan di bumi, lalu 
mereka memperhatikan bagaimana 
kesudahan orang orang yang sebelum 
mereka Mereka itu lebih banyak dan 
lebih hebat kekuatannya serta (lebih 
banyak) penmggalan peninggalan 
peradabannya di bumi/ 7 ' maka apa 
yang mereka usahakan itu tidak dapat 
menolong mereka 

83. Maka ketika para rasul datang ke¬ 
pada mereka dengan membawa bukti 
bukti yang nyata, mereka merasa 
senang dengan ilmu yang ada pada 
mereka' 72 dan mereka dikepung oleh 
(azab) yang dahulu mereka mem 
perolok-ol okka nnya. 

84. Maka ketika mereka melihat azab 
Kami mereka berkata, “Kami hanya 
beriman kepada Allah saja dan kami 
ingkar kepada sembahan-sembahan 
yang telah kami persekutukan dengan 
Allah." 

85. Maka iman mereka ketika mereka 
telah melihat azab Kami tidak berguna 
lagi bagi mereka, Itulah (ketentuan) 
Allah yang telah berlaku terhadap 
hamba hamba Nya. Dan ketika itu 
rugilah orang-orang kafir. 


777 Peradaban seperti bangunan benteng, 
istana dan alat-alat perlengkapan. 

772. Mereka sudah merasa cukup dengan 
ilmu pengetahuan yang ada pada mereka dan 
tidak merasa perlu lagi dengan ilmu 
pengetahuan yang diajarkan oleh rasul-rasul 
mereka Malah mereka meremehkan dan 
memperolok olokkan keterangan yang 
dibawa para rasul itu. 


UlSl 

MS*' 


3*-[ 







qA \SXaAj\ JjsJj 


9 J. 9 


>> y'\y, 


atasmu/ke- 
pada kamu 

Kami ce- orang di antara sebelum dari 

ritakan yang mereka kamu 

beberapa 

rasul 

telah Ka¬ 
mi utus 

Dan sesung- 
guhnya 

al 

& Jjil 

of ty *<&& 


■z „ , 

9 T ‘*■5 

f cs* 

e> JL & ^ 

dia men- 
datangkan 

bah- bagi se- 

wa orang rasul 

ada dan atasmu/ke- 

tidak pada kamu 

Kami ce¬ 
ritakan 

ti- orang 
dak yang 

dan di anta¬ 
ra mereka 

^ ^ 

"ri i ^ -5 

Cfh 

j>\ -Skr lS6 

c ill oib ^1 
* 


dart 

rugilah 

dengan dipu- 

benar/adil tuskan 

Allah perm- da- maka 

tah tang apabila 

Allah dengan ke- 

izin cuali 

dengan suatu 
ayat/mukjizat 


X2& 

P 

'\s'' 

If&S 4b\ 


A* 

binatang 

temak 

untuk 

kalian 

■menja- 

dikan 

Dia Allah 

yang 

orang-2 yang beipe- 
78 gang pada yang batil 

pada 
waktu itu 


pj 






pada¬ 

nya 

Dan untuk 
kalian 

79 

kalian 

makan 

dan seba- 
giannya 

sebagi- 

annya 

untuk kali¬ 
an kendarai 




*>> 




dan di 
atas 


dan di 
atasnya 


dada-dada 

kalian 


dalam keper¬ 
luan 


atas- dan supaya ka- beberapa 

nya lian mencapai manfaat 




A \y ia . \ 




j. . y »> o 


tanda- 

tanda 

maka yang 
manakah 

tanda- 

tanda-Nya 

Dan Dia perlihat- 
kan pada kalian 

80 

kalian diba- perahu 

wa/ diangkut 

<J&£ 

bagai¬ 

mana 

lalu mereka 
perhatikan 

z 

bumi 

1 d 

di 

mereka 

berjalan 

pi\ © 

maka apakah 

tidak 81 

OjJpA 

kalian 

ingkari 

il 

a" 

Allah 


»>*■ 

p-r5 

yy 9 y 

-rsl 


& 9S 

9 

ot 


•x 

6 ^ 

dan lebih 

dan 

lebih 

adalah 

sebelum 

dari 

orang-orang 

akibat/ke- 

adalah 

sangat/hebat 

mereka 

banyak 

mereka 

mereka 


yang 

sudahan 



<•> 'll X"- . <fi * 


mereka adalah apa dari/bagi berguna maka 

usahakan tnereka yang mereka tidak 


bumi 


di dan keku- 
bekas-2 atan 


* > ^ f j/ < 1 

di sisi dengan mereka dengan keterang- rasul-rasul datang ke- Maka 
mereka apa yang bergembira an yang nyata mereka pada mereka tatkala 82 




Lftdd jyo Li jkXau\ 


Maka mereka mem- dengan- adalah apa pada dan me- ilmu penge- dari 

tatkala 83 perolok-olok nya mereka (azab) mereka ngepung tahuan 


4-j & \l-> l££=y ig) ill $6 tx & 


A*. 


^ . 1 , 


dengan- adalah dengan dan kami 
Nya kami apa yang ingkar 


sendiri- kepada kami mereka azab mereka 

Nya Allah beriman berkata Kami melihat 


'•S’ Z* 


kz *e± \}\j s k £ @ -gj. 

fllf j sunnah/ azab mereka tat- iman berguna ba- ada Maka orang-2 yang 

ketetapan Kami melihat kala mereka gi mereka tidak 84 menyekutukan 


© Oj 


i V.fe a ££■ 35 ig\ aii 


✓v v' & 


85 


orang-orang 
yang kafir 


pada 
waktu itu 


dan hamba- pada telah sung- yang Allah 

rugi hamba-Nya berlaku guh 



Wmpdn0aniwthorg 















































































i\_cXai Ti l lllii 



&.\£m> 



’ < A §■ ' s' E * < u '» J i*’.7* /£& 

v»j 6, Gp c>«tr <j^ JtA Q*. 


Penyayang 


,4*^ ^ 


Pemurah 


diturunkan 1 

ffV> > 


■fjSEM 

-. i 


JS5 06^*: ^ i&? a? B 


maka/ tetapi dan per- Berita 
berpaling ingatan gembira 


mereka me- bagi bahasa bacaan ayat- 
ngetahui kaum Arab ayatnya 



fijiS 

4 % 

© 




da- 

hati 

Dan mere- 


mereka men- 

tidak 

maka 

lam 

kami 

ka berkata 

4 

dengarkan 


mereka 


mereka 


V&i <£ W 'SJ ^ 




<1 ^ 


dinding dan anta- antara dan sum- telinga dan kepa- kalian me- dari apa 

ra kamu kami dari bat kami dalam danya nyeru kami yang «§ ^ 

Hi JdLl tl T*jl J5 © ujL-fr 2i Jlc-iS «M 


kepa- diwah- seperti seorang aku sungguh Kata- orang-orang sunggub maka be- 

daku yukan kalian manusia hanyalab kanlah 5 yang bekerja kami keijalah 


ut$j £tl joJj <uj. 




15 


dan dan mohonlah am- kepada- 

eelakalah punan kepada-Nya Nya 

maka 

tetaplah 


Maha Tuhan 

Esa 

Tuhan- bahwa- 

kalian sanya 




* 0 > 9- 

oyji 

✓ 

0^ © 


dengan 

akhirat 

dan 

mereka 

zakat 

mereka me- 
nunaikan 

tidak Orang-orang 

yang 6 

bagi orang-2 yang 
menyekutukan 


x#i y^-j ci$\ 5 0 p* -o- 


kebajikan/ 
mereka shaleh 


dan mereka mereka orang-2 Sesung- 

beramal beriman yang guhnya 7 


mereka me- 

ingkar reka 


iS o 


>*> 


4»> 

J 5 


9*9 ' **< 


Oj^ j*. 


mencip- dengan benar-benar apakah sung- Kata- 

takan yang kalian kafir guh kalian kanlah 


terputus- tidak/ upah/ 

putus tanpa pahala 


Jt, 




Tj 53 4i M iS SUj c£k a i&H 


£A 


seluruh Tuhan/ demi- sekutu- bagi- dan kalian duama- dalam burrti 
alam Pemelihara kian itn sekutu Nya menjadikan sa/hari 


vi ^ ->3*J 4A* fep 62 ^53 ^ cK$ 


✓ 


da- makanan- di da- dan Dia di da- dan Dia atas- dari gunung- di dalam- Dan Dia (I 
lam makanannya lamnya menentukan lamnya memberkati nya gunung nya menjadikan 41 44 

. . ml 


qU-j 

& 



r © 

i -*g£| ip %\ 


asap 

dan ia 

langit ke- 

Dm 

Kemu- 

bagi orang-2 sama masa/ 

empat 


(langit) 

pada 

menuju 

dian 10 

yang bertanya hari 


$) 0 Q5\ o?5% a 


dengan kami keduanya ter- atau suka datanglah dan kepa- kepa- laluDia f |teS 
11 sukahati datang berkata paksa hati kalian berdua dabumi danya berkata 




arm ingsunnalrgia 


41. Fussilat 477 

J&K • 

FUSSILAT 

is Surah ke~ 41 

54 ayat, Makkiyyah <gQ 

4- * rV»c* - • Vr. v ' 'Ak- ^ ■ 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1 . Ha Mim. 


2. (Al Qur'an ini) diturunkan dari Tu¬ 
han Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 

3. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, 
bacaan dalam bahasa Arab, untuk 
kaum yang mengetahui, 

4. yang membawa berita gembira dan 
peringatan, tetapi kebanyakan mereka 
berpaling (darinya) serta tidak mende- 
ngarkan. 

5. Dan mereka berkata, "Hati kami su- 
dah tertutup dari apa yang engkau 
seru kami kepada-Nya dan telinga 
kami sudah tersumbat, dan di antara 
kami dan engkau ada dinding, karena 
itu lakukanlah (sesuai kehendakmu) 
sesungguhnya kami akan melakukan 
(sesuai kehendakkami)" 


6 Katakanlah (Muhammad), "Aku ini 
hanyalah seorang manusia seperti 
kamu, yang diwahyukan kepadaku 
bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang 
Maha Esa, karena itu tetaplah kamu 
(beribadah) kepada Nya dan mohon- 
lah ampunan kepada Nya. Dan cela- 
kalah bagi orang orang yang memper- 
sekutukan-(Nya), 

7. (yaitu) orang orang yang tidak me- 
nunaikan zakat dan mereka mgkar 
terhadap kehidupan akhirat. 


8. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan, 
mereka mendapat pahala yang tidak 
ada putus-putusnya.' 

9. Katakanlah, 'Pantaskah kamu mg- 
kar kepada Tuhan yang menciptakan 
bumi dalam dua masa dan kamu ada- 
kan pula sekutu-sekutu bagi-Nya? Itu- 
lah Tuhan seluruh alam " 


10. Dan Dia ciptakan padanya gunung- 
gunung yang kokoh di atasnya. Dan 
kemudian Dia berkahi, dan Dia ten- 
tukan makanan makanan (bagi peng- 
huni)nya dalam empat masa, memadai 
untuk (memenuhi kebutuhan) mereka 
yang memerlukannya 

11. Kemudian Dia menuju ke langit 
dan (langit) itu masih berupa asap, lalu 
Dia berfirman kepadanya dan kepada 
bumi, "Datanglah kamu berdua 
menurut perintah Ku dengan patuh 
atau terpaksa ' Keduanya menjawab, 
'Kami datang dengan patuh 11 
















































































































478 41. Fussilat 

12. Lalu diciptakan-Nya tujuh langit 
dalarn dua masa dan pada setiap la¬ 
ngit Dia mewahyukan urusan masing- 
masing. Kemudian langit yang dekat 
(dengan bumi), Kami hiasi dengan bin- 
tang bintang, dan (Kami ciptakan itu) 
untuk memelihara. Demikianlah ke 
tentuan (Allah) Yang Mahaperkasa, 
Maha Mengetahui. 

13. Jika mereka berpaling maka kata 
kanlah, 'Aku telah memperingatkan 
kamu akan (bencana) petir seperti 
petir yang memmpa kaum Ad dan 
kaum Samud." 

14. Ketika para rasul datang kepada 
mereka dari depan dan dan belakang 
mereka 773 (dengan menyerukan), 
"Janganlah kamu menyembah selain 
Allah. 11 Mereka menjawab, Kalau 
Tuhan kami menghendaki tentu Dia 
menurunkan malaikat-malaikat Nya. 
maka sesungguhnya kami meng 
ingkari wahyu yang engkau diutus 
menyampaikannya." 

15. Maka adapun kaum 'Ad, mereka 
menyombongkan diri di bumi tanpa 
(mengindahkan) kebenaran dan mere 
ka berkata, "Siapakah yang lebih hebat 
kekuatannya dari kami?" Tidakkah 
mereka memperhatikan bahwa se¬ 
sungguhnya Allah yang menciptakan 
mereka. Dia lebih hebat kekuatan Nya 
dari mereka? Dan mereka telah meng- 
ingkari tanda-tanda (kebesaran) Kami. 

16. Maka Kami tiupkan angin yang sa- 
ngat bergemuruh kepada mereka 
dalam beberapa hari yang nahas, ka 
rena Kami ingin agar mereka itu me 
rasakan siksaan yang menghmakan 
dalam kehidupan di dunia Sedangkan 
azab akhirat pasti lebih menghinakan 
dan mereka tidakdiberi pertolongan 

17. Dan adapun kaum Samud, mereka 
telah Kami beri petunjuktetapi mereka 
lebih menyukai kebutaan (kesesatan) 
daripada petunjuk itu, maka mereka 
disambar petir sebagai azab yang 
menghinakan disebabkan apa yang te¬ 
lah mereka kerjakan. 

18. Dan Kami selamatkan orang orang 
yang beriman karena mereka adalah 
orang-orang yang bertakwa. 

19. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) 
musuh musuh Allah digiring ke neraka 
lalu mereka dipisah-pisahkan 

20. Sehingga apabila mereka sampai 
ke neraka, pendengaran, penglihatan, 
dan kulit mereka menjadi saksi ter- 
hadap apa yang telah mereka lakukan. 


v7 




i\ di » 



Ti C 




da- 


langit 




nya 


tiap 

wahyukan 

sa/hari lam 


jadikannya 


<1 dP»^ 

S'-? ^ •* 


liL-S 

2=2 


S3\ 

A.J3 

Maha¬ 

perkasa 

keten- 

tuan 

demi¬ 

kianlah 

dan me¬ 
melihara 

dengan 

bintang-2 

dunia 

langit 

dan Ka¬ 
mi hiasi 

^ y 

& 

' 


J2 5^2 

© 

jgl\ 

petir 

seperti 

petir 

aku telah memper- maka ka- 
ingatkan kalian takanlah 

mereka 
berpaling * 

Maka 

jika 12 

Maha M e¬ 
ngetahui 


O 


99 s’ 

a? 

£jn 

pr ^ 

l\ 

© 

& 

dan 

depan 

an- dari 

rasul- 

datang kepa- 

Ke- 

dan Sa- 

kaum 

dari 

mereka 

tara 

rasul 

da mereka 

tika 

13 mud 

Ad 


\ji%\ vi. ijx5 vi ^ 




malaikat- tentu Dia Tuhan meng- kalau mereka Allah ke- kalian me- bahwa ja- belakang 
malaikat menurunkan kami hendaki berkata cuali nyembah nganlah mereka 


c| ii^===Cwujli Aj H? $ 


maka mereka me¬ 
nyombongkan diri 


kaum Maka orang-orang dengan- kalian dengan maka sung- 

‘Ad adapun 14 kafir nya diutus apa yang guh kami 






Allah sesung- mereka dan apa- keku- dari lebih/ siapa- dan mere- yang dengan 

guhnya perhatikan kah tidak atan kami sangat kah ka berkata Denar tanpa 


bumi 


LXCjLj c£-X>l 




mereka meng- 
ingkari 


terhadaptan- danada- keku- dari lebih/ Dia meneipta- yang 
da-2 Kami lah mereka atan mereka sangat kan mereka 




karena Kami akan 
rasakan pada mereka 

eelaka/ 

sial 

bebera- dalam 
pa hari 

gemuruh/sa¬ 
ngat ribut 

angin 

atas 

mereka 


c 






dan me- 

lebih 

akhirat 

dan sung- 

dunia 

kehi- 

da- 

reka 

hina 


guh azab 


dupan 

lam 


Maka Kami 


yang 

hina 


15 


azab 




(Jp c#*^ Is J^S ’" <s 1? 


daripada buta 


maka (tetapi) me¬ 
reka menyukai 


maka Kami beri 
petunjuk mereka 


Samud Dan 

adapun 16 


<4j tr^t •* 

mereka diberi ti- 
pertoiongan dak 




Uj gpt>\ 9 


mereka 

kerjakan 

adalah 

mereka 

dengan yang meng- 
apa yang hinakan 

azab 

petir 

maka menimpa/ 
menyambar mereka 

petunjuk 


fje~> 



0 



© 

dikum- 

pulkan 

Dan pa¬ 
da hari 

mereka 

18 bertakwa 

dan adalah 
mereka 

mereka 

beriman 

orang-orang 

yang 

Dan Kami 
selamatkan 

17 


/ < x'’ .''i rJ*' 

Ufeje-w>- w lit (j>- JCJ! c?J. ajit e-lACd 


m 


menjadi mereka datang apa apa- Se- 
saksi kepadanya yang bi la hingga 19 


mereka di- lalu neraka ke Allah musuh- 
bagi-bagi mereka musuh 




<* * > > 


20 


mereka 

ketjakan 


adalah tentang dan kulit-kulit 
mereka apa yang mereka 


dan penglihatan 
mereka 


,x _J. 


pendengar- 
an mereka 


atas 

mereka 

































































































<|: r 




ri tefi 




y 


Sail a QJ3 $& fc£ pl|i ^ #i3j 




yang 


Allah menjadikan (kulit-kulit) atas 

kami berkata berkata kami 


kalian men- meng- 
jadi saksi apa 


kepada kulit- 
kulit mereka 


Dan mere¬ 
ka berkata 




21 


balikan 


kalian dikem- dan kepa- 
da-Nya 


kali 


j;» 





•t?A 




per- mencipta- 

tama kan kalian 


dan 

Dia 


sesu- 

atu 


se- menjadi - 
gala kan berkata 



l % a\ cUj 


penglihat- 
an kalian 


dan pendengar- atas/terha- menyaksikan/ bah- 
tidak an kalian dap kalian persaksian wa 


kalian ber- 
sembunyi 


adalah Dan 
kalian tidak 


Sjui m £3; pi ii Vi 


kalian 

keijakan 


dari apa keba- menge- ti- Allah bah- kalian 

yang nyakan tahui dak wa mengira 


akan 

tetapi 


kulit-kulit dan 
kalian tidak 


^ojji ^3^ c£jSi Jjij cj 


makajadi- 
lah kalian 


Dia menjeru- dengan/terhadap kalian telah yang persangka- Dan yang 
muskan kalian Tuhan kalian menyangka an kalian demikian itu 22 


>i'5nT f- ’"l » 'f. ✓ * 




dan 

jika 

bagi tempat 

mereka tinggal 

maka 

neraka 

mereka 

bersabar 

Maka 

jika 

23 

orang-orang dari/ter- 

yang rugi masuk 

lx__^su5j ^ 


cip2\ 

s' # 

bi 


13 


bagi 

mereka 

Dan Kami 
tetapkan 

24 

orang-orang yang 
diridai/ dikasihani 

dari/ ter¬ 
masuk 

mereka 

maka ti- 
daklah 

mereka min¬ 
ta dikasihani 



S' s' 

t3 >-j 



<9 V 

pcpJ 

/V 

\S 

r 1 


'ps* 

tVjSl 

atas 

mereka 

dan 

pasti 

di belakang 
mereka 

dan apa 
yang 

hadapan 

mereka 

di an- 
tara 

apa 

yang 

bagi 

mereka 

maka mere¬ 
ka menghiasi 

teman- 

teman 




<T £ ^ 


sungguh 

mereka 


dan ma- 
nusia 


jm 


s' y, 


bt 

c3£ 



a 


dari 

sebelum 

mereka 

dari 

telah 

lewat 

sung¬ 

guh 

umat- 

umat 

'da 

perkataan/ 

ketetapan 


da, £3 ^ &T -Jit jig © 'k-A. 


Al-Qur an kepa kahan ja- mereka orang-2 Danber- 

da ini mendengar ngan kafir yang kata 


25 


orang orang adalah 
yang rugi mereka 


t\% £aT s|i *33 & 0\i 

orang-2 Maka sungguh Ka- kalian dapat 

yang mi akan merasakan 26 mengalahkan 


azab 


kafir 


supaya pada- dan buatlah 
kalian nya keributan 


*\ 


54 &}> © sfcz gr iJii g.i ppi'i yya 






balasan Demi¬ 
kianlah 27 

mereka 

keijakan 

adalah 

mereka 

yang 

sangat dan sungguh Kami a- 
burak kan membalas mereka 

sangat/ 

keras 

OjJjZ- 

** ** /■ 

\p z 
> 

fssT?^ 

Afr 

*S 

V j<* 
j»b Iff 


S' 

mereka 

terhadap 

adalah dengan 

pemba- 

kekal 

tempat di da- 

bagi tie- Allah 

musuh- 


ingkar ayat-2 Kami mereka apa yang lasan 


tinggal lamnya mereka raka 


musuh 


64' Si Oil iPi tj es 3S\ S® f 


jm 


dari telah menye- dua orang perlihatkan Tuhan 
satkan kami yang kepada kami kami 


mereka orang-orang Dan 

kafir yang berkata 28 


orang-2 yang 
29 renoah/nina 


/ 


\Z0 

✓ 

0*2^- 


4% 

dari 

supaya ke- 
duanya menjadi 

telapak 
kaki kami 

di 

bawah 

kami jadikan/le¬ 
takkan keduanya 

dan ma¬ 
nusia 


sr : ^2cr i : —. —-r— _n_ 

kampmgsannafum 


41. Fussilat 47E 

21. Dan mereka berkata kepada kulit 
mereka, "Mengapa kamu menjadi 
saksi terhadap kami?" (Kulit) mereka 
menjawab, ’Yang menjadikan kami 
dapat berbicara adalah Allah, yang (ju 
ga) menjadikan segala sesuatu dapat 
berbicara dan Dialah yang mencipta 
kan kamu yang pertama kali dan 
hanya kepada Nya kamu dikembali- 
kan." 

22 Dan kamu tidak dapat bersem- 
bunyi dari kesaksian pendengaran, 
penghhatan dan kulitmu terhadap- 
mu™ bahkan kamu mengira Allah 
tidak mengetahui banyak tentang apa 
yang kamulakukan. 

23 Dan itulah dugaanmu yang telah 
kamu sangkakan terhadap Tuhanmu, 
(dugaan itu) telah membinasakan 
kamu, sehingga jadilah kamu ter 
masuk orang yang rugi 

24. Meskipun mereka bersabar (atas 
azab neraka) maka nerakalah tempat 
tinggal mereka dan jika mereka minta 
belas kasihan, maka mereka itu tidak 
termasuk orang yang pantas dikasi- 
ham 

25. Dan Kami tetapkan bagi mereka 
teman teman (setan) yang memuji- 
muji apa saja yang ada di hadapan dan 
di belakang mereka™ dan tetaplah 
atas mereka putusan azab bersama 
umat umat yang terdahulu sebelum 
mereka dari (golongan) jin dan 
manusia. Sungguh, mereka adalah 
orang orangyangrugi 

26 Dan orang-orang yang kafir ber 
kata, “Janganlah kamu mendengar 
kan (bacaan) Al Quran ini dan buat 
lah kegaduhan terhadapnya, agar 
kamu dapat mengalahkan (mereka)" 

27. Maka sungguh, akan Kami tim- 
pakan azab yang keras kepada orang 
orang yang kafir itu dan sungguh, 
akan Kami beri balasan mereka de 
ngan seburuk buruk balasan terhadap 
apa yang telah mereka kerjakan 

28 Demikianlah balasan (terhadap) 
musuh-musuh Allah (yaitu) neraka; 
mereka mendapat tempat tinggal 
yang kekal di dalamnya sebagai balas 
an atas keingkaran mereka terhadap 
ayat-ayatKami. 

29 Dan orang orang yang kafir ber¬ 
kata, "Ya Tuhan kami perlihatkanlah 
kepada kami dua golongan yang telah 
menyesatkan kami yaitu (golongan) jin 
dan manusia, agar kami letakkan ke- 
duanya di bawah telapak kaki kami 
agar kedua golongan itu menjadi yang 
paling bawah (hina). l{ 

r. i 

77 4 Mereka itu melakukan dosa dengan 
terang terangan karena mereka menyangka 
bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan 
mereka dan mereka tidak menyangka 
bahwa pendengaran, penghhatan dan kulit 
mereka akan menjadi saksi di akhirat kelak 
atas perbuatan mereka 























































































































480 41. Fussilat 

30. Sesungguhnya orang orang yang 
berkata. *'Tuhan kami adalah Allah' ke- 
mudian mereka meneguhkan pen 
dirian mereka, maka malaikat malar 
kat akan turun kepada mereka (de- 
ngan berkata), “Janganlah kamu me 
rasa takut dan janganlah kamu ber 
sedih hati; dan bergembiralah kamu 
dengan (memperoleh) surga yang 
telah dijanjikan kepadamu “ 

31. Kamilah pelindung pelindungmu 
dalam kehidupan duma dan akhirat, di 
dalamnya (surga) kamu memperoleh 
apa yang kamu inginkan dan mem 
peroleh apa yang kamu minta. 

32 Sebagai penghormatan (bagimu) 
dari (Allah) Yang Maha Pengampun, 
Maha Penyayang 

33. Dan siapakah yang lebih baik per 
kataannya daripada orang yang me 
nyeru kepada Allah dan mengerjakan 
kebajikan dan berkata 'Sungguh aku 
termasuk orang orang muslim (yang 
berserahdiri)?'' 

34 Dan tidaklah sama kebaikan de 
ngan kejahatan Tolaklah (kejahatan itu) 
dengan cara yang lebih baik, sehingga 
orang yang ada rasa permusuhan an- 
tara kamu dan dia akan seperti teman 
yang setia 

35. Dan (sifat sifat yang baik itu) tidak 
akan dianugerahkan kecuali kepada 
orang orang yang sabar dan tidak 
dianugerahkan kecuali kepada orang 
orang yang mempunyai keberuntung 
an yang besar. 

36. Dan jika setan mengganggumu 
dengan suatu godaan maka mohon- 
lah perlindungan kepada Allah. Sung 
guh, Dialah Yang Maha Mendengar 
Maha Mengetahui. 

37. Dan sebagian dari tanda tanda ke 
besaran-Nya lalah malam, siang, ma 
tahari, dan bulan. Janganlah bersujud 
kepada matahari dan jangan (pula) 
kepada bulan, tetapi bersujudlah 
kepada Allah yang menciptakannya, 
jika kamu hanya menyembah kepada 
Nya 

38 Jika mereka menyombongkan diri, 
maka mereka (malaikat) yang di sisi 
Tuhanmu bertasbih kepada Nya pada 
malam dan siang hari, sedang mereka 
tidak pernahjemu. 


775. "Yang ada di hadapan lalah nafsu dan 
kelezatan di duma yang sedang dicapai 
sedang yang di maksud dengan 'di belakang 
mereka" lalah angan angan dan cita cita 
yang tidak da pat dicapai 


' -f), 


lifr 


If cAii 





tjftSLa p J5u Qt Si 




atas 

mereka 


akan mereka mene- kemu- Allah Tuhan mereka orang-orang Sesung- 
turnn guhkan pendirian dian kami berkata yang guhnya 




dengan 

surga 


dan gembira- kalian me- dan 

kanlah mereka rasa sedih jangan 


kalian jangan- 

takut lah 


malaikat 


c| 

kehidupan dalam 



(y£- 


•> 




pelindung-2 

kalian 


Kami 


30 


kalian 

dijanjikan 


adalah 

kalian 




yang 


pA£\ IS G %j$\ 45 Q% 

din kalian apa di da- dan bagi kalian akhirat dan dunia 

kalian inginkan yang lamnya (memperoleh) dalam 


ot Qp oy<-L-> u Lgla pSoj 


Maha 
32 Penyayang 


Maha 
Pengampun 


dari Pemberian/ 

hidangan 31 


kalian 

minta 


apa di da- d an bagi 
yang lamnya kalian 




Jlij <J>i ^ cAz 

dan dia kebajikan/ dan berbuat/ Allah ke- dia me- daripada perka- 
berkata shaleh beramal pada nyeru orang taan 


lebih 

baik 


\ 9 ✓✓ 

1 M 

dan sia¬ 
pakah 






npi y, iZM % © syiiii ^ 


kejahatan dan 
tidak 


kebaikan 


dan ti¬ 
daklah 


33 


orang- 


dari/ter- 


_ orangyang 

berserah diri masuk guh ak 


/jy. (s*ss s',t > s' ^ *1 

tali 


seakan- 
akan dia 

permu¬ 

suhan 

dan di an- di antara 
tara dia kamu 

orang 

yang 

maka 

tiba-2 

lebih 

baik 

ia dengan 

(cara) yang 

tolak¬ 

lah 

X' A 

IfrJaJb 

GJ 

C ffiss 

Drill 

* ~s 

•s; 

X' 



fli 

dibe- 

rikan 

dan 

tidak 

mereka orang-orang 
sabar yang 

ke¬ 

cuali 

dijumpainya/ 

diberikannya 

dan 

tidak 

sangat 

34 setia 

penolong ! 
teman setia 


{firs' 

'& 

gang- 

guan 


o-KAJ' 




a 


d* 


dari menggang- dan a- 
gumu pabila 


35 


yang keberun- yang ke- 

besar tungan punya cuali 


£i> <Si5 

tanda-2 ke- dan dari 
besaran-Nya sebagian 


1 


-n\ iA3\ 


*_ ii 1 U 1m iXmHw *>ii ii^i^ 


Maha 

36 Mengetahui 


Maha 

Mendengar 


<* . 

u l 

■ l i.4lMi r .it.* A, 


is it ‘jasi; Jdi 


& Js'T.s 


Dia- sungguh dengan maka ber- 

lah (Dia) Allah lindunglah 


> ^ 


kepada 

matahari 


kalian 

bersujud 


jangan¬ 

lah 


dan 

bulan 


dan 

matahari 


dan 

siang 


malam 


»A, S> . s' fi- » A , s 

<3j. vj. pi- 






kalian 

adalah 


jika 


menciptakan 

keduanya 


Dia kepada 
yang Allah 


dan sujud- 
lah kalian 


kepada dan jangan 
bulan (pnla) 



S>M 



vj: 

s-rj.fi rsS 

alDl 

S’ 

di sisi 

maka (malai- 
kat-2) yang 

mereka menyom- Maka 

bongkan diri jika 

37 


kalian ber- 
ibadah 

kepa- 

da-Nya 


f 

S'# 

'i pj 


% 


S' 

38 


mereka 

jemu-jemu 

tidak dan / sedang dan 

mereka siang hari 

di 

malam 

kepada- 

Nya 

mereka 

bertasbih 

Tuhan 

kamu 




















































































» S jjgHSli l r£ 

'Z!\ ($ % && JoVi Jj ibi e'l O^J 


atas- Kami tu- maka diam/ 
nya runkan apabila tandus 


bumi melihat bahwasa- tanda- dan 

nya kalian tanda-Nya dari 


X X X XX XX && 5i XX Xaa\ 






sesu- segala atas sungguh yang tentu dapat menghidup- Dia sung- dan betkem- ia ber~ 
atu Dia mati menghidupkan kannya yang guE bang/subur gerak 


lyS\ Sf Eiy t| djJ&rJo c[J}\ 51 @ j5 




apakah ma- atas/da- mereka ter- tidak ayat-2 


ka orang ri Kami sembunyi 


Kami 


mereka ber- orang-2 sesung- tvlaha- 

paling/ingkar yang guhnya 39 kuasa 


{ \\'U '4, 1# I ** A **'. fu * VH te| 

<>* p jju' c| 

kalian ke- apa berbu- kiamat pada aman iada- orang atau- lebih neraka da- iadilem- 
hendaki yang atlah hari tang yang kah balk lam parkan ffSJt 

i> X? <phi ^\ 'A 'k 

Uw _pJou (lyAj’ ol 1^1 oyU»*J Lu *AjJ 

ia datang ke- ke- dengan peringat- mereka orang-2 Sesung- Maha kalian dengan sungguh 

pada mereka tika an/Al-Qur’an ingkar yang guhnya 40 Melihat keijakan apa yang Dia 

« m 4>. * © V £0 % 


dari dan depan- antara dari ke- datang ke- Tidak per- benar-benar dan sung- ; 5 -"v| 

tidak nya batilan padanya 41 kasa kitab guh ia 

^ jii 'A -\,'j s & t" m 

J-a JvS u j I dl! Juj U !yp >*Af~ Ot crJA 3 


dikata- sung- apa kecu- kepa- dika- Tidak- Maha Yang Maha- dari diturun- bela- 

kan guh yang ali damu takan lah 42 Terpuji bijaksana kan kangnya 


||| 


© »tl I- M-S T' "I-" S I ’ ,^1’H 

jj? (%; 6i dr^yi 

yang siksaan/ dan mem- am- benar-2 Tuhan sung- sebelum dari kepada 

43 pedih hukuman punyai punan mempunyai kamu guh kamu rasul-2 

4JLj 1 <JuUgiS lyiii 4jJbu>- 


5 ', av' 




apakah selain ayai-2 di- menga- tentu mereka bahasaasing/ sebagai Kami dan 
bahasaArab n y a jelaskan pa tidak mengatakan selain Arab bacaan jadikan sekiranya i/‘ ©3 

-- - — - :—jc - 


m 


o£AJb> ^v_i^AU- 5 s C&S-&, 5 






5 


dan orang- danpena- petunjuk mereka bagi orang- ia kata- dan orang Arab/ , 

orang yang war/ obat beriman orang yang (Al-Qur’an) kanlah bangsa Arab : *•* 

> & 


_yb? _A? J, 


* ^ 9-Z 


■> 


mere¬ 
ka itu 

buta/ke¬ 
gelapan 

atas 

mereka 

dan ia 

(Al-Qur’an) 

sum- telinga pada 

bat mereka 

mereka tidak 

beriman 





Py wL_ xi 


ot 


Kitab 

(Taurat) 

Musa 

telah Kami 
Jberikan 

Dan sesung- 
guhnya 

yang 
44 jauh 

tem¬ 

pat 

dari 

mereka 

dipanggil 



9 

ot 


A 


• 

✓ « ^ 

<1>1-1 £ 



✓ 

>• 

tentu di- 
putuskan 

Tuhan 

kamu 

dari 

telah lewat/ 
terdahulu 

kalimat/ 

ketetapan 

danjika 

tidak 

di da- 
lamnya 

maka ia diper¬ 
selisihkan 






kebajikan,' berbuat/ barang kebi- dannya kera- benar-2 dan sesung- dl antara 

shaleb beramal siapa 45 ngungan guan dalam guhnya mereka mereka 


o 


A—dE) b» 9 1 j£\*& %Lm\ /y> # b. . ..'a'U 

s' •* ' w ** w > -*• —' 7-* • k 


terhadap berbuat Tuhan danti- makaatasnya/ berbuat danba- makauntuk : jMhtl 

46 hamba-2-(Nya) aniaya kamu daklah dirinya sendiri jahat rang siapa dirinya sendiri Mgjk 



ujtm ian.org 


41. Fussilat 481 

39. Dan sebagian dari tanda tanda 
(kebesaran)-Nya, engkau melihat bu¬ 
mi itu kering dan tandus tetapi apa¬ 
bila Kami turunkan hujan di atasnya 
niscaya ia bergerak dan subur. Sesung- 
guhnya (Allah) yang menghidup 
kannya pasti dapat menghidupkan 
yang mati: sesungguhnya Dia Maha- 
kuasa atas segala sesuatu 

40. Sesungguhnya orang-orang yang 
mengingkari tanda-tanda (kebesaran) 
Kami mereka tidak tersembunyi dari 
Kami. Apakah orang orang yang di- 
lemparkan ke dalam neraka yang lebih 
balk ataukah mereka yang datang 
dengan aman sentosa pada hari 
kiamat? Lakukanlah apa yang kamu 
kehendaki! Sungguh Dia Maha Me 
lihat apa yang kamu kerjakan. 

41. Sesungguhnya orang-orang yang 
mengingkari Al Qur an ketika (Al- 
Qur’an) itu disampaikan kepada mere¬ 
ka (mereka itu pasti akan celaka) dan 
sesungguhnya (Al-Qur’an) itu adalah 
kitab yang mulia, 

42 (yang) tidak akan didatangi oleh 
kebatilan baikdari depan maupun dari 
belakang (pada masa lalu dan yang 
akan datang), yang diturunkan dari 
Tuhan Yang Mahabijaksana, Maha 
Terpuji. 

43 Apa yang dikatakan (oleh orang- 
orang kafir) kepadamu tidak lain 
adalah apa yang telah dikatakan 
kepada rasul rasul sebelummu. Sung 
guh, Tuhanmu mempunyai ampunan 
dan azab yang pedih. 

44 Dan sekiranya Al Qur'an Kami jadi¬ 
kan sebagai bacaan dalam bahasa 
selain bahasa Arab niscaya mereka me¬ 
ngatakan, "Mengapa tidak dijelaskan 
ayat-ayatnya?" Apakah patut (Al 
Qur'an) dalam bahasa selain bahasa 
Arab sedang (Rasul), orang Arab? Kata 
kanlah, 'Al-Qur’an adalah petunjuk 
dan penyembuh bagi orang orang 
yang beriman. Dan orang orang yang 
tidak beriman pada telinga mereka 
ada sumbatan, dan (Al Qur'an) itu me- 
rupakan kegelapan bagi mereka. 776 
Mereka itu (seperti) orang-orang yang 
dipanggil dari tempat yang jauh." 

45 Dan sungguh, telah Kami berikan 
kepada Musa Kitab (Taurat) lalu 
diperselisihkan. Sekiranya tidak ada 
keputusan yang terdahulu dari 
Tuhanmu, orang orang kafir itu pasti 
sudah dibinasakan. Dan sesungguh¬ 
nya mereka benar-benar dalam ke- 
raguan yang mendalam terhadapnya. 

46. Barang siapa mengerjakan kebajik¬ 
an maka (pahalanya) untuk dirinya 
sendiri dan barang siapa berbuat jahat 
maka (dosanya) menjadi tanggungan 
dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama 
sekali tidak menzalimi hamba hamba- 
(Nya) 


776 Tidak memberi petunjuk kepada 
mereka. 














































































































482 41. Fussilat 


JUZ25 

47. Kepada Nyalah ilmu tentang hari 
kiamat itu dikembalikan. 777 Tidak ada 
buah-buahan yang keluar dari ke- 
lopaknya dan tidak seorang pe- 
rempuan pun yang mengandung dan 
yang melahirkan, melainkan semua- 
nya dengan sepengetahuan-Nya. Pada 
hari ketika Dia (Allah) menyeru mereka 
"Di manakah sekutu sekutu Ku Itu?" 778 
Mereka menjawab, 'Kami nyatakan 
kepada Engkau bahwa tidak ada se 
orang pun di antara kami yang dapat 
memberi kesaksian (bahwa Engkau 
mempunyai sekutu)," 

48. Dan lenyaplah dari mereka apa 
yang dahulu selalu mereka sembah 
dan mereka pun tahu bahwa tidak ada 
jalan keluar (dari azab Allah) bagi 
mereka. 

49. Manusia tidak jemu memohon 
kebaikan, dan jika ditimpa mala- 
petaka. mereka berputus asa dan 
hilang harapannya 

50. Dan jika Kami berikan kepadanya 
suatu rahmat dari Kami setelah di¬ 
timpa kesusahan, pastilah dia berkata 
“Ini adalah hakku dan aku tidak yakin 
bahwa hari kiamat itu akan terjadi 
Dan jika aku dikembalikan kepada 
Tuhanku, sesungguhnya aku akan 
memperoleh kebaikan di sisi Nya.“ 
Maka sungguh, akan Kami beritahukan 
kepada orang-orang kafir tentang apa 
yang telah mereka kerjakan dan 
sungguh, akan Kami timpakan kepada 
mereka azab yang berat 

51. Dan apabila Kami berikan mkmat 
kepada manusia, dia berpaling dan 
menjauhkan diri (dengan sombong), 
tetapi apabila ditimpa malapetaka 
maka dia banyak berdoa. 

52. Katakanlah, "Bagaimana pen- 
dapatmu jika (A1 Qur an) itu datang 
dari sisi Allah, kemudian kamu meng- 
ingkarinya Siapakah yang lebih sesat 
daripada orang yang selalu berada 
dalam penyimpangan yang jauh (dari 
kebenaran)?" 

53. Kami akan memperlihatkan ke¬ 
pada mereka tanda tanda (kebesaran) 
Kami di segenap penjuru dan pada diri 
mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi 
mereka bahwa Al Quran itu adalah 
benar. Tidak cukupkah (bagi kamu) 
bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas 
segala sesuatu? 

54. Ingatlah, sesungguhnya mereka 
dalam keraguan tentang pertemuan 
dengan Tuhan mereka. Ingatlah se¬ 
sungguhnya Dia Maha Meliputi segala 
sesuatu 


777 Hanya Allah-lah yang mengetahui ka- 
pan datangnya hari kiamat itu. 

778 Berhala berhala yang mereka anggap 
sebagai sekutu Allah. 





























































































3J! w 







v 

4i 

*► 

bt 


/ x 

Jb 

liUI 


0 < 



sebelum 

dari 

orang-2 

dan 

kepada 

Dia me- 

demi- 

Ain Sin 

Ha 

kamu 


yang 

kepada 

kamu 

wahyukan 

kianlah 

2 Qaf 

1 Mim 


% J°0\ 4 oJ43l 4 U 2 © j^sLt j£3l dl 


dan bumi di d an apa langit 

Dia yang 


di apa milik- Maha- Maha- Allah 

yang Nya 3 bijaksana perkasa 


s hi 0 ££3i *$\ 


atasnya dan 


pccah/ 

terbelah 


langit 


hampir 


Maha- Maha- 

besar tinggi 


(.5 <!>*> j 4jSw wLJ 


di bagi 
orang 


dan mereka me- 
mohonkan ampun 


Tuhan dengan 

mereka memuji 


mereka 

bertasbih 


dan ma- 
laikat 


\j0£\ UM 0 £&>' ^ h 'Sff jfj 

meng- dan orang- 1 Maha Maha Dia Allah sesung- ingat- bumi 


meng- dan orang- 

ambil orang yang 


Penyayang Pengampun 


sesung- mgat- 
guhnya lah 


^ 2\ £j X&- di '£3j\ id d 

pengawal/ atas kalian dan atas penjaga/ Allah pelindung- selain Dia dan 

pengurus mereka tidaklah mereka pengawas pelindung (Allah) 


di csjiii f SM %$> &? M, Q 

dan orang kota ibu supaya kalian bahasa Al- kepada Kami dan 

yang beri peringatan Arab Qur’an kamu wahyukan demikian 6 


<3 pf j-Pj tky*- 

da- dansego- surga da- sego- di dalam- kera- tidak ber- hari dan. kalian be- sekeli- 
lam longan lam longan nya guan ada kumpul ri peringatan lingnya 


^3j ail (£Q. di & jg 0 j*L li 


Dia mema- akan 

snkkan tetapi 


satu umat tentu Dia men- Allah meng- dan neraka 

jadikan mereka hendaki jika 7 


s> / 0. 


yi? py ft?- 5 <3? b-^l 

p * 

dan orang-2 mcnghi dan pelin- Dia maka pelindung- selain dan mereka atau- 

Dra yangmati dupkan Dia dung Allah pelindung Dia mengambil kah 


/■> J.% if 


7>^>f *<. * *. i i^-'V t lx V 

3? ' 1 — A J Q.J Jr <JP 

maka hukum- se- dari di da- kalian pr- dan Maha- se- segala atas 

nya/putusannya suatu lamnya selisfliKan apa yang 9 kuasa suatu 


•) 4p} cJ^=>y SjJ ill! 3 alii jl_ 


aku kembali/ dan kepa- aku ber- 
10 bertobat da-Nya tawakal 


atas-Nya/ Tu- Allah demi- Allah ke- 
kepada-Nya hanku kian itu pada 


■jfe 


2 ? X? cjj o* ^ ^ c| (>* 

seorang dan seorang da- m 2 - tidak- dan orang-orang rahmat- ke Diake- orang 

8 penolong tidak pelindung ri reka lah yang zalim Nya dalam hendaki 


x. 

M 

m 



gmr^rri 


42. Asy-Syura 483 




€Q 

p 

t V/-fv t 

■:'X. 




ASY-SYURA 

r-^urah ke - 42; WSm 


r % ?53 ayat Makkiyyah ^ 




11 .'■>> E VxA 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1 . Ha Mim. 

2. ‘Am Sin Qaf. 

3 Demikianlah Allah Yang Maha- 
perkasa, Mahabijaksana mewahyukan 
kepadamu (Muhammad) dan kepada 
orang-orang yang sebelummu. 

4. Milik-Nyalah apa yang ada di langit 
dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah 
Yang Mahaagung, Mahabesar. 

5. Hampir saja langit itu pecah dari se- 
belah atasnya (karena kebesaran 
Allah) dan malaikat-malaikat ber¬ 
tasbih memuji Tuhannya dan me- 
mohonkan ampunan untuk orang 
yang ada di bumi. Ingatlah, se- 
sungguhnya Allah Dialah Yang Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 

6 . Dan orang-orang yang mengambil 
pelindung-pelindung selain Allah, 
Allah mengawasi (perbuatan) mereka, 
adapun engkau (Muhammad) bukan- 
lah orang yang diserahi mengawasi 
mereka. 


7. Dan demikianlah Kami wahyukan 
Al-Qur’an kepadamu dalam bahasa 
Arab, agar engkau memberi per¬ 
ingatan kepada penduduk ibu kota 
(Mekah) dan penduduk (negeri- 
negeri) di sekelilingnya serta memberi 
peringatan tentang hari berkumpul 
(kiamat) yang tidak diragukan adanya. 
Segolongan masuk surga dan se- 
golongan masuk neraka. 

8 . Dan sekiranya Allah menghendaki, 
niscaya Dia jadikan mereka satu umat, 
tetapi Dia memasukkan orang-orang 
yang Dia kehendaki ke dalam rahmat- 
Nya. Dan orang-orang yang zalim 
tidak ada bagi mereka pelindung dan 
penolong. 

9. Atau mereka mengambil pelindung- 
pelindung selain Dia? Padahal Allah, 
Dialah Pelindung (yang sebenamya). 
Dan Dia menghidupkan orang yang 
mati, dan Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu. 


10. Dan apa pun yang kamu per- 
selisihkan padanya tentang sesuatu, 
keputusannya (terserah) kepada Allah. 
(Yang memiliki sifat sifat demikian) 
itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya aku 
bertawakal dan kepada-Nya aku kem¬ 
bali. 










































































































484 42. Asy-Syura 

11. (Allah) Pencipta langit dan bumi. 
Dia menjadikan bagi kamu pasangan- 
pasangan dari jems kamu sendiri, dan 
dari jenis hewan ternak pasangan 
pasangan (juga) Dijadikan Nya kamu 
berkembang biak dengan jalan itu Ti- 
dak ada sesuatu pun yang serupa de¬ 
ngan Dia. Dan Dia Yang Maha Mende- 
ngar MahaMelihat. 

12. Milik Nyalah perbendaharaan la 
ngit dan bumi, Dia melapangkan re- 
zeki dan membatasinya bagi siapa yang 
Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha 
Mengetahui segala sesuatu. 

13. Dia (Allah) telah mensyariatkan ke- 
padamu agama yang telah diwasiatkan- 
Nya kepada Nuh dan apa yang telah 
Kami wahyukan kepadamu (Mu 
hammad) dan apa yang telah Kami 
wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan 
Isa, yaitu tegakkanlah agama (ke 
imanan dan ketakwaan) dan ja- 
nganlah kamu berpecah belah di 
dalamnya. Sangat berat bagi orang- 
orang musyrik (untuk mengikuti) aga 
ma yang kamu serukan kepada 
mereka Allah memilih orang yang Dia 
kehendaki kepada agama tauhid dan 
memberi petunjuk kepada (agama)- 
Nya bagi orang yang kembali (kepada- 
Nya). 

14. Dan mereka (Ahli Kitab) tidak ber 
pecah belah kecuali setelah datang ke¬ 
pada mereka ilmu (kebenaran yang di 
sampaikan oleh para nabi), karena ke- 
dengkian antara sesama mereka Jika 
tidaklah karena suatu ketetapan yang 
telah ada dahulunya dari Tuhanmu 
(untuk menangguhkan azab) sampai 
batas waktu yang ditentukan, pastilah 
hukuman bagi mereka telah di- 
laksanakan Dan sesungguhnya orang- 
orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan 
Injil) setelah mereka (pada zaman 
Muhammad), benar benar berada da- 
lam keraguan yang mendalamtentang 
Kitab (Al-Qur’an) itu. 

15. Karena itu, serulah (mereka ber- 
iman) dan tetaplah (beriman dan ber- 
dakwah) sebagaimana dipermtahkan 
kepadamu (Muhammad) dan jangan- 
lah mengikuti keingsnan mereka dan 
katakanlah, "Aku beriman kepada 
Kitab yang diturunkan Allah dan aku 
diperintahkan agar berlaku adil di 
antara kamu. Allah Tuhan kami dan 
Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan 
kami dan bagi kamu perbuatan kamu. 
Tidak (perlu) ada pertengkaran antara 
kami dan kamu Allah mengumpuikan 
antara kita dan kepada Nyalah (kita) 
kembali." 



















































































tr re 


bantalian 

mereka 

a £ JrZ 

• - > -*’* * 

pada- dite- apa yang sesu- 

nya rima (agama) dah 

0 0 4 OS 

dari Allah pada mereka 

membantah 

dan orang- 
orang yang 

*» y' 

sangat 

keras 

£ 10 £ << 

azab dan bagi kemur- 

mereka kaan 

dan atas 
mereka 

v t>f y 

M?J) 

Tulian 

mereka 

JU* 

di sisi 

batil/ 

sia-sia 

»■> 


<-V- 

4>' 

iJ' 


kamu me- 
ngetahui 

dan ti- dan dengan 

daklah neraca kebenaran 

Al-Kitab 

(AJ-Qur’an) 

menu¬ 

runkan 

yang 

Allah 

16 


•'»> *> ,/» tt 1 -'' A tr*' *y- <& tr •£ *•' “* 

(jjXa^S 1 AcOJl <Jw*! 


mercka 

beriman 


&* 
•'** ^ 


tidak 

S'*"* 


orang~2 

yang 


dcngannya 

(kiamat) 


mrnta di- 
segerakan 


dekat 


17 


kiamat 


'»'\\ I - ( *'■*}<'**"- 'i.-'tr *- ^ I "\\" fc | •''' 

1 ^ * 4 AJk? .4" - 




barang- 
kali 

K £t ^ 


benar bahwasanya 
ia (kiamat) 


dan mereka 
mengeiahui 


darinya 


merasa 

takut 


mereka 

beriman 


dan orang- 
orang yang 


dengan- 

nya 


■mXo»A^ 


UlS. J &dJt 4 viiiC SySi 51 VI 


18 

jauh kese- 

satan 

bcnar-2 

dalam 

hari 

kiamat 

pada 

mereka orang-2 sesung- ingat- 

membantah yang guhnya lah 

O' 

4#' 

jAj 

ilO 

O- 4 

Ojj_ 

Maha¬ 

perkasa 

Maha¬ 

kuat 

dan 

Dia 

Dia ke¬ 
hendaki 

siapa 

yang 

Dia mem- terhadap ham- Maha- Allah 

beri rezeki ba-hamba-Nya lembut 


iyj 

E 5 o. 

4*. 

•i 0 


> 

-Oi 

4^ 

O- 4 

dan ba¬ 

tanaman/ke- pada 

bagi- Kami tam- akhirat 

tanaman/ 

meng¬ 

adalah 

barang 

rang siapa 

untungan itu 

nya balikan 

keuntungan 

hendaki 

ia 

siapa 


19 


» -■''.I ft • I ssHiSo _’*? ^ >=» > & 

ot c| aj L«__j L^- 4 o^>- - • j o 


dari 


akhirat 


di bagi- tidak darinya Kami berikan 
nya ada kepadanya 


dunia 


tanaman/ meng- 
keuntungan hendaki 


adalah 


o?j5' o? l^r 5, 13-^=^ p © <-* 


agama 


dari untuk mereka men- 
mereka syariatkan 


sekutu- 

sekutu 


mereka atau 
mempunyai 


20 

^0 jJzS\ kiS= 'fjjj % f 5it p u 


Xi*yittu2J 

bagian 


di antara 
mereka 


pasti 

diputuskan 


tunda 


kaiimat/ 

ketetapan 


Jj 0 43 c& Sis 


orang-orang 
yang zalim 


kalian akan 
melihat 21 


ofjj'j ml? jA? ] J?~ 



dan orang- pada menimpa dan ia mereka karcna apa mereka 

mereka 


orang yang 


& I "U 


(balasannya) 

> vs 


M i\ yLij gtsi 


bagi 

mereka 


22 


surga 


taman- 

taman 


dalam 


kebajikan' 

saleh 


dan mereka 
beramal 


mereka 

beriman 


j&\ S2& 0 4i^ Jce Sjiis e 


besar 


kamnia 


demi- 

kianitu 


Tulian 

mereka 


di 

sisi 


mereka 

kehendaki 


apa 

yang 


w 

a; 


s 




$ 
§ 


1; S 

pi 

Mi? 


| f 

j| 


t: 


, %» 

i® 

Lc \ 

!* r 

'O' 

fif© 

i<p*Qi 

■ 

@ 

llri! 


datijika Allah dengan- meng- tidak apa 
tidak nya izinkan yang M 


HI 



42. Asy-Syura 485 

16 Dan orang orang yang berbantah- 
bantah tentang (agama) Allah setelah 
(agama itu) diterima, perbantahan 
mereka itu sia sia di sisi Tuhan mereka. 
Mereka mendapat kemurkaan (Allah) 
dan mereka mendapat azab yang sa- 
ngat keras 

17. Allah yang menurunkan Kitab (Al- 
Qur an) dengan (membawa) ke 
benaran dan neraca (keadilan). Dan 
tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat 
itu sudah dekat 7 

18 Orang orang yang tidak percaya 
adanya hari kiamat meminta agar hari 
itu segera terjadi dan orang orang 
yang beriman merasa takut kepadanya 
dan mereka yakin bahwa kiamat itu 
adalah benar (akan terjadi) Ketahuilah 
bahwa sesungguhnya orang orang 
yang membantah tentang terjadmya 
kiamat itu benar-benar telah tersesat 
jauh 

19 Allah Mahalembut terhadap ham- 
ba-hamba-Nya Dia memberi rezeki 
kepada siapa yang Dia kehendaki, dan 
Dia Mahakuat, Mahaperkasa 

20 Barang siapa menghendaki keun- 
tungan di akhirat akan Kami tambah- 
kan keuntungan itu baginya dan ba¬ 
rang siapa menghendaki keuntungan 
di dunia Kami berikan kepadanya 
sebagian darinya (keuntungan dunia) 
tetapi dia tidak akan mendapat bagian 
di akhirat 

21. Apakah mereka mempunyai se- 
sembahan selain Allah yang menetap- 
kan aturan agama bagi mereka yang 
tidak diizinkan (diridai) Allah? Dan 
sekiranya tidak ada ketetapan yang 
menunda (hukuman dari Allah) ten- 
tulah hukuman di antara mereka telah 
dilaksanakan. Dan sungguh, orang 
orang zalim itu akan mendapat azab 
yangsangat pedih 

22 Kamu akan melihat orang orang 
zalim itu sangat ketakutan karena 
(kejahatan-kejahatan) yang telah 
mereka lakukan dan (azab) menimpa 
mereka Dan orang-orang yang ber¬ 
iman dan mengerjakan kebajikan 
(berada) di dalam taman taman surga 
mereka memperoleh apa yang mereka 
kehendaki di sisi Tuhan Yang demikian 
itu adalah karuma yang besar 














































































486 42. Asy-Syura 

23. Itulah (karunia) yang diberi- 
tahukan Allah untuk menggembirakan 
hamba-hamba-Nya yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan Katakanlah 
(Muhammad), 'Aku tidak meminta 
kepadamu sesuatu imbalan pun atas 
seaianku kecuali kasih sayang dalam 
kekeluargaan." Dan barang siapa me¬ 
ngerjakan kebaikan akan Kami tam- 
bahkan kebaikan baginya. Sungguh, 
Allah Maha Pengampun Maha Men¬ 
syukuri. 779 

24 Ataukah mereka mengatakan, 
'Dia (Muhammad) telah mengada 
adakan kebohongan tentang Allah." 
Sekiranya Allah menghendaki niscaya 
Dia kunci hatimu Dan Allah meng 
hapus yang batil dan membenarkan 
yang benar dengan firman-Nya (Al 
Qur’an) Sungguh, Dia Maha Me 
ngetahui segala isi hati. 

25. Dan Dialah yang menerima tobat 
dari hamba-hamba Nya dan memaaf 
kan kesalahan kesalahan dan me 
ngetahui apa yang kamu kerjakan, 

26. dan Dia memperkenankan (doa) 
orang-orang yang beriman dan me¬ 
ngerjakan kebajikan serta menambah 
(pahala) kepada mereka dari karunia- 
Nya. Orang-orang yang ingkar akan 
mendapat azab yang sangat keras 

27 Dan sekiranya Allah melapangkan 
rezeki kepada hamba hamba Nya nis 
caya mereka akan berbuat melampaui 
batas di burnt tetapi Dia menurunkan 
dengan ukuran yang Dia kehendaki. 
Sungguh, Dia Mahateliti terhadap 
(keadaan) hamba hamba-Nya, Maha 
Melihat. 

28 Dan Dialah yang menurunkan hu- 
jan setelah mereka berputus asa dan 
menyebaskan rah mat Nya Dan Dialah 
Maha Pelindung, MahaTerpuji. 

29. Dan di antara tanda tanda (ke- 
besaran) Nya adalah penciptaan langit 
dan bumi dan makhluk-makhluk yang 
melata yang Dia sebarkan pada ke- 
duanya. Dan Dia Mahakuasa me 
ngumpulkan semuanya apabila Dia ke 
hendaki 

30 Dan musibah apa pun yang me 
nimpa kamu adalah karena perbuatan 
tanganmu sendiri, dan Allah mema- 
afkan banyak (dari kesalahan-ke- 
salahanmu) 

31. Dan kamu tidak dapat melepaskan 
diri (dari siksaan Allah) di bumi dan 
kamu tidak memperoleh pelindung 
atau penolong selain Allah. 


779. Allah mensyukuri hamba-Nya, 
maksudnya ialah memben pahala ter¬ 
hadap amal-amal hamba Nya mema 
afkan kesalahannya, menambah nik 
mat Nya, dan sebagainya 


il l ^ p age ,«Atjpi 







t » s't 

' A. 


ti- kata- 
dak kanlah 


kebajikan/ 

saleh 


dan mereka mereka orang-2 hamba-2- Allah menggem- yang demikian/ 

beramal beriman yang Nya birakan itu 


Kami tarn- 
bahkan 


keba¬ 

ikan 


’ its wli f 9 \ 

yej VJ. I/*-' 

menger- dan ba- kekelu- da- kasih ke- im- atasnya akumintake- 

jakan rang siapa argaan lam sayang cuali balan (seruan) pada kalian 

^ 'A/s A At*\ Xfry <«*«**»> 

f oj. 43 

Allah atas/ dia menga- mereka me- atau- Maha MahaPe- Allah sesung- keba- pada- bagi- 

terhadap da-adakan ngatakan kah 23 Mensyukuri ngampun guhnya ikan nya nya 

tsT £ a ,/r yl. ji ^ ^ Ks 

^>-1 <3^5 ji?US 

ke- dan Dia kebatilan Allah dan meng- hati atas Dia menutup/ Allah meng- maka dusta 

benaran membenarkan hapuskan kamu mengunci mati hendaki jika 

-■'•Ai {'t' ’ 4i *a~-Zu fj? ^ & ' sy 

4 sjpj’ U 4jj_ 



dan 

Dia 


25 


kalian 

keijakan 


apa 

yang 


24 

dan Dia 
mengetahui 


(dalam) 

dada 


kesalahan- 

kesalahan 


yang ada 

ngetahui 

Dia kalimat-Nya 

/ 


’j ** » 

ITS' 

CA 

\yy.j 

c* 

dari 

dan Dia 

hamba-2- 

dari 


meimaflcan 

Nya 



& 

V 

f-yyj 


\r^y 

sJ 

jk x 

karunia- 

Nya 

dari 

dan Dia menam¬ 
bah mereka 

kebajikan/ 

shaleh 

dan mereka mereka 
beramal beriman 

orang-2 

yang 

dan Dia mem¬ 
perkenankan 

CL)J\ 

S’ 

& 

% § © 

** x-* * 

A 

Sjy&ysj 

rezeki 

Allah 

mela- dan 

pangkan jika 

26 

sangat/ azab 

keras 

bagi 

mereka 

dan orang- 
orang kafir 

.^LsU 

•-'A 

i\ 

S’ 

& f^rAs s' 

iiS u 

ss _ S'\ s y f 

jjy 4/j 1 <4 

Said caL-jJ 


dengan ham- sungguh Diake- apa dengan keten- Diame- 
ba-2-Nya Dia hendaki yang tuan/ukuran nurunkan 


tetapi 


a 


t '\ 't. r ' A 9 '* * .It A’ " 

\j}aX2> U y* JVu (Jjd\ jtt>j © jUfJ 


muka 

buini 


di tentu mereka bagi ham- 

melampaui batas ba-2~Nya 


rjS’-r 


mereka ber- apa sesu- 
putusasa yang dah 


dari 


hujan 


menu¬ 

runkan 


yang 


dan 

Dia 


27 


Maha Maha Me- 
Melihat ngetahui 


>rr 'I ’ ^ s\% $\'\\ '*a 

ei? Utn -^>=3* 


ciptaan tanda-tan- dan di an- 
da-Nya tara/dari 

2S 

Maha 

Terpuji 

Maha Pe- dan 

tindung Dia 

rahmat- 

Nya 

dan Dia me- 
nyebaikan 

IT V 

mengun^pul- 
kan mereka 

'A ' 

atas dan 

Dia 

^ • 

makhluk 

melata 

T »* 

y* U 44 

dari pada 

keduanya 

^ j 

berte- dan apa 
baran yang 

dan 

bumi 

langit 

S’ 


O’ iM 

ot 


k> © 

1 : 

'3l 

maka dengan 

suatu bate- 

dari 

menimpa 

dan apa 

Maha- 

Dia meng- apa- 

apa / disebabkan ya / musibah 


kalian 

yang 29 

kuasa 

hendaki bila 




ytfyXAJ jOi 1 . b» 

kalian dan 
dakl 

Tl df 


•j 




dengan melemah- 
kan/ melepaskan 


30 


kebanyakan/ 

sebagianbesar 


dari 


dan Dia 
memaafkan 


tangan-2 

kalian. 


perbuatan 




■* **•. s % Ti * 

D caj ot & r° ^ <4 

selain dari 


seorang dan seorang dari Allah 

penolong tidak pelindung 





bagi dan tidak bumi 
kalian ada 












































































gn gZ ts 51© ^SlY ^3i 4 j£Li jell 5 j5 


angin Dia menenang- Dia meng- jika seperti laut di kapal- tanda- dan di 

kan/diamkan hendaki 32 gunung-gunung kapat tanda-Nya antara ||£|gL 



^ ^ *»*A,*> 

Of ^ * 

c*-sV tills 
*• ** 

v>o v 

orang yang 
bersyukur 

orang yang 
bersabar 

bagi 

setiap 

benar-2 

tanda-2 

yang de¬ 
mikian. 

pa - sung- 
da guh 

ci$ 1 

(Aj 

((u) 

-i * 

& 


orang-2 

yang 

dan me¬ 
ngetahui 

34 

kebanyakan/ 
sebagian besar 

dari 

dan Dia 
memberi maaf 


diam ia (kapal-2) 


(r'l 9 * m**JT*\ T'* 9 t ^ O' 4 ^ S' 

|Ai# fnf> o* &j\ b CJl £r* u b£»J D oy^f. 


* .. T 4 'i' 

1 "✓ 


o' 4W * Jftf 




atu kepada kalian yang 35 

jalan keluar 

mereka 

ada Kami 

membantah 

c % 

Sii 
***^ ** 

L&h 

i . 

jy- 4ji> 

s* 

Xs^ 

% 

bill 


dan atas/ mereka 
kepada beriman 

bagi orang- 
orang yang 

dan lebih 
kekal 

lebih Allah 
baik 

di 

sisi 

dan apa 
yang 

dunia 

kehi- 

dupan 




apa dan 
yang apabila 


dan perbu- 
atan keji 


dosa besar 


raereka 

menjauhi 


dan orang- 
orang yang 36 


mereka ber- 
tawakal 


hi£ 


• iCti * “"'i 9 I ' 9 •’\\' r iT^h fT" * J> . * 

p"fLr OjjJiju I^Uac- 

salat dan mereka kepada Tu- mereka mem- dan orang- mereka me- mereka 

menduikan han mereka perkenankan orang yang 37 mengampuni reka marah 

X<\ ✓ Hy*s s/* 

h\ cWj'j 4)^ ^rii p-*/*!? 




~s"* ^ 




1 y y 

4 3^:3*' 


menimpa apa- 
mereka bila 

dan orang- 
orang yang 

mereka me- 
38 nafkahkan 

Kami beri 
rezeki mereka 

dan seba¬ 
gian apa 

di antara musya- 
mereka warah 


dan urusan 
mereka 





I# 

dy>'' 


/ /»/ 

> 

p 


mema¬ 

afkan 

maka ba¬ 
rang siapa 

serupa 

dengannya 

keja¬ 

hatan 

keja¬ 

hatan 

dan ba¬ 
lasan 

39 

mereka menolcng/ 
membela diri 

me¬ 

reka 

keza- 

liman 


/s"*, SSs A, So ik. > > < (t, i. 

G3 0£“d_I*ll <~«o4 * ^ fd-bb 


menolong/ dan sung- orang-orang Dia me- ti- sungguh Allah atas maka pa- danberbu- 

membela diri gull siapa 40 yang zalim nyukai dak Dia halanya at baik 

& 


3i> $ Ol (<$~££ « r# ^ A?j6 +J£ 




7 4-^ 


orang-2 atas 
yang 


jalan sungguh 

hanyalah 41 

. 4 & 


jalan dan atas tidak maka me- terani- sesu- 
mereka ada reka itu ayanya dah 


mereka 


mere¬ 
ka itu 




< 

jXx> 


j 




dengan ti- 

muka 

di 

dan merd<a me- 

manusia 

mereka 

dak/tanpa 

bumi 


lampatii batas 


menganiaya 

i f, 

.■> oi 


© ^ 



umsan teguh benar-2da- demi- sung- dandiameng- dia dansung- 

hati ri/termasuk kianitu gun ampuni sabar guh orang 42 


pedih azab 


S* i vi-n >1 i | i f Jfc 

ow-kn e-^ oi (Jj Di w <>t9 tel 


p 

a 


orang-orang dan kalian sesu- da- seorang pelin- da- bagi- maka (oleh) menye- danba- 
yang zalim akanmelihat dah itu li dung/pemimpin ri nya tidak Allah s^itkan rang siapa 43 


a & 3' & s£ a 


'.i 


jalan dan kem- kepada/ apa- 
44 bali untuk kah 


azab 


mereka ke- 

melihat tika 



m ^ _ 

ampangsannan.org 


42. Asy-Syura 487 


32 Dan di antara tanda tanda (kebe 
saran)-Nya ialah kapal kapal (yang 
berlayar) di laut seperti gunung 
gunung. 

33 Jika Dia menghendaki, Dia akan 
menghentikan angin, sehingga jadilah 
(kapal kapal) itu terhenti di permuka 
an laut. Sungguh, pada yang demikian 
itu terdapat tanda tanda (kekuasaan 
Allah) bagi orang yang selalu bersabar 
dan banyak bersyukur, 

34 atau (Dia akan) menghancurkan 
kapal kapal itu karena perbuatan (do¬ 
sa) mereka, dan Dia memaafkan ba 
nyak (dari mereka), 

35. dan agar orang orang yang mem 
bantah tanda tanda (kekuasaan) Kami 
mengetahui bahwa mereka tidak akan 
memperoleh jalan keluar (dari siksa 
an). 

36 Apa pun (kemkmatan) yang diberi- 
kan kepadamu, maka itu adalah ke- 
senangan hidup di duma Sedangkan 
apa (kenikmatan) yang ada di sisi Allah 
lebih baik dan lebih kekal bagi orang- 
orang yang beriman, dan hanya 
kepada Tuhan mereka bertawakal 

37. dan juga (bagi) orang-orang yang 
menjauhi dosa-dosa besar dan per 
buatan-perbuatan keji dan apabila 
mereka marah segera memberi maaf, 

38. dan (bagi) orang-orang yang me- 
nerima (mematuhi) seruan Tuhan dan 
melaksanakan salat, sedang urusan 
mereka (diputuskan) dengan musya- 
warah antara mereka, dan mereka 
menginfakkan sebagian dari rezeki 
yang Kami berikan kepada mereka, 

39. dan (bagi) orang orang yang apa 
bila mereka diperlakukan dengan za 
lim, mereka membela diri. 

40 Dan balasan suatu kejahatan ada 
lah kejahatan yang setimpal tetapi 
barang siapa memaafkan dan berbuat 
baik (kepada orang yang berbuat 
jahat) maka pahalanya dari Allah 
Sungguh, Dia tidak menyukai orang 
orang zalim. 

41 Tetapi orang orang yang membela 
diri setelah dizalimi, tidak ada alasan 
untuk menyalahkan mereka. 

42. Sesungguhnya kesalahan hanya 
ada pada orang-orang yang berbuat 
zalim kepada manusia dan melampaui 
batas di bumi tanpa (mengindahkan) 
kebenaran. Mereka itu mendapat 
siksaanyang pedih. 

43. Tetapi barang siapa bersabar dan 
memaafkan. sungguh yang demikian 
itu termasuk perbuatan yang mulia. 

44 Dan barang siapa dibiarkan sesat 
oieh Allah, maka tidak ada baginya 
pelmdung setelah itu Kamu akan me 
lihat orang orang zalim ketika mereka 
melihatazab berkata, 'Adakah kiranya 
j'alan untuk kembali (keduma) 7 " 



















































































488 42. Asy-Syura 


45. Dan kamu akan melihat mereka 
dihadapkan ke neraka dalam keadaan 
tertunduk karena (merasa) hina, me¬ 
reka melihat dengan pandangan yang 
lesu. Dan orang-orang yang beriman 
berkata, "Sesungguhnya orang-orang 
yang rugi ialah orang-orang yang 
merugikan diri mereka sendiri dan 
keluarganya pada hari kiamat." 
Ingatlah, sesungguhnya orang orang 
zalim itu berada dalam azab yang 
kekal 

46. Dan mereka tidak akan mem- 
punyai pelindung yang dapat me 
nolong mereka selain Allah. Barang 
siapa dibiarkan sesat oleh Allah tidak 
akan ada jalan keluar baginya (untuk 
mendapat petunjuk). 

47. Patuhilah seruan Tuhanmu se- 
belum datang dari Allah suatu han 
yang tidak dapat ditolak (atas permtah 
dari Allah) Pada hari itu kamu tidak 
memperoleh tempat berlindung dan 
tidak (pula) dapat mengingkari (dosa 
dosamu) 

48. Jika mereka berpaling maka 
(ingatlah) Kami tidak mengutus engkau 
sebagai pengawas bagi mereka 
Kewajibanmu tidak lain hanyalah me 
nyampaikan (risalah). Dan sungguh, 
apabila Kami merasakan kepada ma- 
nusia suatu rahmat dari Kami dia 
menyambutnya dengan gembira 
tetapi jika mereka ditimpa kesusahan 
karena perbuatan tangan mereka sen¬ 
diri (niscaya mereka ingkar), sungguh, 
manusia itu sangat ingkar (kepada 
nikmat). 

49. Milik Allahlah kerajaan langit dan 
bumi, Dia menciptakan apa yang Dia 
kehendaki, memberikan anak perem- 
puan kepada siapa yang Dia kehen¬ 
daki dan memberikan anak laki-laki 
kepada siapa yang Dia kehendaki, 

50 atau Dia menganugerahkan jenis 
laki-laki dan perempuan dan menjadi- 
kan mandul siapa yang Dia kehendaki 
Dia Maha Mengetahur Mahakuasa. 

51 Dan tidaklah patut bagi seorang 
manusia bahwa Allah akan berbicara 
kepadanya kecuali dengan per- 
antaraan wahyu atau dari belakang 
tabir 780 atau dengan mengutus utusan 
(malaikat) lalu diwahyukan kepadanya 
dengan izin Nya apa yang Dia ke 
hendaki. Sungguh, Dia Mahatinggi, 
Mahabijaksana 


780. Seorang dapat mendengar kalam llahi 
akan tetapi dia tidak dapat melihat-Nya seperti 
yang terjadi pada din Nabi Musa a s. 




























































































W1 *a* 


c iji zfz y a c£ Mi m I 


At-K.itab apa- kamu me- kamu tidak- urusan dari rub (Al- kepada Kami 

(Al-Qur’an) kah ngetahui adalah lab Kami Qur’an) kamu wahyukan 


dan de- 
mikianlah 


hamba-2 

Kami 


9 

by 


3PJ 

% 

Kami beri 

cahaya 

Kami 

akan 

iman dan 

petunjuk 

jadikan 

tetapi 

tidak 

* 



v ^ 

if »- 



<4 4I1I S>j,n* p)r€ til <£&lj 

riilik- yang Adah jalan lums jalan ke- benar-2 kamu dan sunggul 

Nya 52 pada beri petunjuk kamu 

sr Xp p di ipjX c| Uj Oj-^ 4 4 ' <j £ 


semua 
53 urusan 


kem- 

bali 


Allah ke- ingat- 
pada lah 


bumi 


di dan se- 
gala apa 


langit 


- i 

r| 

sJ 

wn% 

mmp 

1211113 




iS= ^ Vi tsT" 

Uj jS> 


El 




D 


bahasa Al-Qur’an Kami ja- sesuneguh- 

Arab dikannya nya Kami 2 


u£3 | a f 4j 


yang nyata/ demi Al-Kitab 
menerangkan (Al-Qur’an) 




di sisi 

Kami 

Al-Kitab induk 

da- dan sesungguh- 

1am nya ia (Al-Qur’an) 3 

kalian 

mengerti 

agar 

kalian 

L J>%JLy0 





cH 

hindarkan/ 

pengajaran/ 

dari kalian/ 

maka apakah 

penuh 

benar-2 

hentikan 

Al-Qur’an 

atas kalian 

Kami jadikan 

4 hikmah 

tinggi 


cf csri <j^ jPj 


pada nabi- dari telah Kami dan berapa 
nabi utus banyak 


melam- 
paui batas 


kaum 


kalian 

adalah 


umat-umat 

terdahulu 


tentu mereka 
mengatakan 


dan 

bumi 


7 

nr 


mencip- siapa- kalian bertanya 

takan kah pada mereka 


dan 

jika 


f. 


p= =k!> s*»- i$$\ (jp jLiL4i 




bumi 


untuk 

kalian 


menja- 

dikan 


Dia 

yang 


Maha Maha- 

Mengetahui perkasa 


menciptakan 
itu semua 


<» // vS 


10 


kalian menda- 
pat petunjuk 




agar 

kalian 


jalan- 

jalan 


di dalamnya/ unmk dan Dia tempat 
di atasnya kalian menjadikan menetap 




K9! 




M 
'< ‘ 
* V\ 

1 i ! 


;>) 


di apa 
yang 


* 


13 


!SS 


Wf‘ 

m 


m 

m 




yt-bi, 

M 




HUMim <| j> 

I 




H 

1 

Bi 




I 

H 


fWi 

Vi 


! - E 1 


ifll 

rena Si V \ 


it 13 3 ® ^ <->5 (Hbt- 0 <^1/^ Vi 

mereka mem- dengaunya/ mereka ke- seorang dari datangkepa- dan i 

perolok-olok kepadanya adalah cuali nabi da mereka tidak 6 

~<20\ J& lli? S Mil 

orang-orang perum- dante- keku- dari sangat' inakaKami 

terdahulu pamaan lah lewat atan mereka lebih binasakan 

liyj A% & 

langit 



kanmjngsannalhorg 


43. Az-Zukhruf 489 

52. Dan demikianlah Kami wahyukan 
kepadamu (Muhammad) ruh (Al 
Qur an) dengan perintah Kami Sebe- 
lumnya engkau tidaklah mengetahui 
apakah Kitab (Al Qur'an) dan apakah 
iman itu, tetapi Kami jadikan Al Qur’an 
itu cahaya dengan itu Kami memberi 
petunjuk siapa yang Kami kehendaki di 
antara hamba hamba Kami. Dan sung 
guh, engkau benar benar membim- 
bing (manusia) kepada jalan yang 
lurus 

53. (yaitu) jalan Allah yang milik- 
Nyalah apa yang ada di langit dan apa 
yang ada di burnt Ingatlah, segala 
urusan kembali kepada Allah. 

AZ-ZUKHRU S 

Surah ke - 43 

89 ayat Makkiyyah 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1 . Ha Mim 

2. Demi Kitab (Al Qur'an) yang jelas 

3. Kami menjadikan Al-Quran dalam 
bahasa Arab agar kamu mengerti 

4 Dan sesungguhnya Al-Qur’an itu 
dalam Ummul Kitab (Lauh Mahfuz) di 
sisi Kami benar-benar (bermlai) tinggi 
dan penuhhikmah 

5. Maka apakah Kami akan berhenti 
menurunkan ayat ayat (sebagai per- 
ingatan) Al Qur an kepadamu, karena 
kamu kaum yang melampaui batas? 

6 Dan betapa banyak nabi-nabi yang 
telah Kami utus kepada umat umat 
yang terdahulu. 

7. Dan setiap kali seorang nabi datang 
kepada mereka, mereka seialu mem 
perolok olokkannya. 

8 . Karena itu Kami binasakan orang 
orang yang lebih besar kekuatannya di 
antara mereka dan telah berlalu 
contoh umat-umatterdahulu. 

9. Dan jika kamu tanyakan kepada 
mereka, "Siapakah yang menciptakan 
langit dan bumi 7 " Pastilah mereka 
akan menjawab, "Semuanya dicipta- 
kan oleh Yang Mahaperkasa. Maha 
Mengetahui.” 

10. Yang menjadikan bumi sebagai 
tempat menetap bagimu dan Dia men¬ 
jadikan jalan jalan di atas bumi un- 
tukmu agar kamu mendapat petunjuk. 






















































































490 43. Az-Zukhruf 


11 Dan yang menurunkan air dan la 
ngit menurut ukuran (yang diperlu- 
kan) lalu dengan air itu Kami hidupkan 
negeri yang mati (tandus). Seperti itu 
lah kamu akan dikeluarkan (dan kubur). 

12. Dan yang meneptakan semua ber 
pasang-pasangan dan menjadikan 
kapal untukmu dan hewan ternakyang 
kamu tunggangi 

13 agar kamu duduk di atas pung 
gungnya kemudian kamu ingat n kmal 
Tuhanmu apabila kamu telah duduk di 
atasnya- dan agar kamu mengucapkan 
“Mahasuci (Allah) yang telah menun- 
dukkan semua ini bagi kami padahal 
kami sebelumnya tidak mampu me 
nguasainya 

14 dan sesungguhnya kami akan kem- 
bali kepada Tuhan kami." 

15. Dan mereka menjad kan sebagian 
dari hamba hamba Nya sebagai bagian 
dan-Nya. 781 Sungguh manusia itu peng 
ingkar(mkmat Tuhan) yang nyata 

16 Pantaskah Dia mengambil anak 
perempuan dan yang diciptakan Nya 
dan memberikan anak laki laki kepada 
mu 7 

17. Dan apabila salah seorang di antara 
mereka diberi kabar gembira dengan 
apa (kelahiran anak perempuan) yang 
dijadikan sebagai perumpamaan bagi 
(Allah) Yang Maha Pengasih, jadilah wa 
jahnya hitam pekat karena menahan 
sedih(danmarah) 

18. Dan apakah patut (menjadi anak 
Allah) orang yang dibesarkan menye 
nangi perhiasan sedang dia tidak mam 
pu memberi alasan yang tegas dan jelas 
dalam pertengkaran. 787 

19 Dan mereka menjadikan malaikat 
mala kat hamba hamba (Allah) Yang 
Maha Pengasih itu sebagai jenis perem 
puan. Apakah mereka menyaksikan 
penciptaan (malaikat malaikat itu) 7 Ke 
lak akan dituliskan kesaksian mereka 
dan akan dimintakan pertanggung 
jawaban. 

20. Dan mereka berkata, Sekiranya (Allah) 
Yang Maha Pengasih menghendaki, 
tentulah kami tidak menyembah mere¬ 
ka (malaikat)." Mereka tidak mempu- 
nyai ilmu sedikit pun tentang itu. Tidak 
lain mereka hanyalah menduga duga 
belaka 

21 Atau apakah pernah Kami berikan 
sebuah kitab kepada mereka sebe¬ 
lumnya laiu mereka berpegang (pada 
kitab itu) 7 

22. Bahkan mereka berkata 'Sesung¬ 
guhnya kami mendapati nenek moyang 
kami menganutsuatuagama dan kami 
mendapat petunjuk untuk mengikuti 
jejak mereka." 


781 Orang musytikin mengatakan bahwa 
maiaikat itu adalah anak perempuan Allah, 
padahal malaikat itu sebagian dan makhluk 
danc ptaan-Nya. 

782 Ayat ini menggambarkan keadaan 
perempuan Arab pada waktu Al Qur an di 
turunkan Mereka tidak diber kesempatan 
dalam pend dikan sehingga kurang ke 
cerdasannya dan hanya dijadikan senang 
kepada perh asan saja. Perempuan t:dak 
mampu bers kap tegas garang dan jelas 
menyampaikan kehendaknya untuk mem 
pe: oleh kemenangan 






























































































kampangsannah. org 


43. Az-Zukhruf 491 

23 Dan demikianjuga ketika Kami meng 
utus seorang pemberi peringatan se- 
belum engkau (Muhammad) dalam 
suatu negeri, orang-orang yang hidup 
mewah (di negeri itu) selalu berkata 
'Sesungguhnya kami mendapati nenek 
moyang kami menganut suatu (agama) 
dan sesungguhnya kami sekadarpeng- 
ikutjejak-jejak mereka ’ 

24 (Rasul itu) berkata, Apakah (kamu 
akan mengikutinya juga) sekalipun aku 
membawa untukmu (agama) yang le- 
bih baik danpada apa yang kamu per 
oleh dari (agama) yang dianut nenek 
moyangmu.' Merekamenjawab, ''Sesung¬ 
guhnya kami mengingkari (agama) yang 
kamu dipenntahkan untuk menyam- 
paikannya." 

25. Lalu Kami binasakan mereka, maka 
perhatikanlah bagaimana kesudahan 
orang orang yang mendustakan (kebe 
naran). 

26. Dan (ingatlah) ketika Ibrahim ber¬ 
kata kepada ayahnya dan kaumnya. 
'Sesungguhnya aku beriepas diri dan 
apa yang kamusembah 

27. kecuali (kamu menyembah) Allah 
yang menciptakanku; karena sungguh, 
Dia akan memben petunjukkepadaku.' 

28 Dan (Ibrahim) menjadikan (kalimat 
tauhid) itu kalimat yang kekal pada ke- 
turunannya agar mereka kembali (ke¬ 
pada kalimat tauhid itu) , K3 

29. Bahkan Aku telah memberikan 
kenikmatan hidup kepada mereka dan 
nenek moyang mereka sampai kebena- 
ran (Al Qur’an) datang kepada mereka 
bersama seorang rasul yang memberi 
penjeiasan. 784 

30 Tetapi ketika kebenaran (A! Qur’an) 
itu datang kepada mereka. mereka ber 
kata, ini adalah sihit, dan sesungguh¬ 
nya kami mengingkarinya." 

31. Dan mereka (juga) berkata,' Mengapa 
Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada 
orang besar (kaya dan berpengaruh) 
dan salah satu (di antara) dua negeri ini 
(MekahdanTaif)?'' 

32. Apakah mereka yang membagi- 
bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang 
menentukan penghidupan mereka da¬ 
lam kehidupan dunia. dan Kami telah 
meninggikan sebagian mereka atas 
sebagian yang lain beberapa derajat, 
agar sebagian mereka dapat meman- 
faatkan sebagian yang lain Dan rahmat 
Tuhanmu lebih baik dari apa yang me¬ 
reka kumpulkan 

33. Dan sekiranya bukan karena meng 
hindarkan manusia menjadi umat yang 
satu (dalam kekafiran) pastilah sudah 
Kami buatkan bagi orang-orang yang 
kafir kepada (Allah) Yang Maha Pe- 
ngasih, loteng loteng rumah mereka 
dan perak demikian pula tangga-tang 
ga yang mereka naiki. 


783 Nabi Ibrahim a s menjadikan kalimattau 
hid sebagai pegangan bagi keturunannya, 
sehingga kalau terdapat di antara mereka 
yang mempersekutukan Allah agar segera 
kembali kepada tauhid itu. 

784. Di antara keturunan Nabi Ibrahim a.s. ada 
yang melupakan tauhid dan Allah tidak meng 
azab mereka, tetapi memberikan kenikmatan 


































































492 43. Az-Zukhruf 

34 dan (Kami buatkan pula) pintu pin- 
tu (perak) bagi rumah-rumah mereka, 
dan (begitu pula) dipan dipan tempat 
mereka bersandar 

35. dan (Kami buatkan pula) perhiasan- 
perhiasan dari emas Dan semuanya itu 
tidak lain hanyalah kesenangan kehi- 
dupan dunia, sedangkan kehidupan 
akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi 
orang-orang yang bertakwa, 

36 Dan barang siapa berpaling dari 
pengajaran Allah Yang Maha Pengasih 
(Al-Qur’an), Kami biarkan setan (me- 
nyesatkannya) dan menjadi teman ka- 
nbnya. 

37. Dan sungguh, mereka (setan setan 
itu) benar benar menghalang-halangi 
mereka dari jalan yang benar sedang 
mereka menyangka bahwa mereka 
mendapat petunjuk. 

38 Sehingga apabila orang orang yang 
berpaling itu datang kepada Kami (pa- 
da hari kiamat) dia berkata 'Wahai! Se 
kiranya (jarak) antara aku dan kamu se- 
perti jarak antara timur dan barat! Me 
mang (setan itu) teman yang paling ja- 
hat(bagimanusia).” 

39 Dan (harapanmu itu) sekali kali ti¬ 
dak akan memben manfaat kepadamu 
pada hari itu karena kamu telah menza- 
limi (dirimu sendiri). Sesungguhnya ka¬ 
mu pantas bersama-sama dalam azab 
itu. 

40 Maka apakah engkau (Muham¬ 
mad) dapat menjadikan orang yang lull 
bisa mendengar, atau (dapatkah) eng 
kau memberi petunjuk kepada orang 
yang buta (hatinya) dan kepada orang 
yang tetap dalam kesesatan yang nya- 
ta? 

41. Maka sungguh, sekiranya Kami me- 
wafatkanmu (sebelum engkau menca- 
pai kemenangan), maka sesungguhnya 
Kami akan tetap memberikan azab 
kepada mereka (di akhirat), 

42 atau Kami periihatkan kepadamu 
(azab) yang telah Kami ancamkan 
kepada mereka. 785 Maka sungguh, Kami 
berkuasa atas mereka, 

43. Maka berpegang teguhlah engkau 
kepada (agama) yang telah diwahyu 
kan kepadamu Sungguh, engkau ber 
adadijalanyang lurus 

44. Dan sungguh Al Qur’an itu benar 
benar suatu peringatan bagimu dan 
bagi kaummu, dan kelak kamu akan 
diminta pertanggungjawaban 

45. Dan tanyakanlah (Muhammad) ke¬ 
pada rasul-rasul Kami yang telah Kami 
utus sebelum engkau, 'Apakah Kami 
menentukan tuhan-tuhan selain (Allah) 
Yang Maha Pengasih untukdisembah?" 
46 Dan sungguh, Kami telah meng 
utus Musa dengan membawa mukjizat 
mukjizat Kami kepada Fir’aun dan 
pemuka-pemuka kaumnya Maka dia 
(Musa) berkata. “Sesungguhnya aku 
adalah utusan dari Tuhan seluruh alam." 
47, Maka ketika dia (Musa) datang ke¬ 
pada mereka membawa mukjizat 
mukjizat Kami, seketika itu mereka me- 
nertawakannya. 

dan kehidupan kepada mereka yang seha- 
rusnya mereka syukuri. Mereka tidak men 
syukuri, bahkan menuruti keinginannya. 
karena itu Allah menurunkan Al-Qur’an dan 
mengutus seorang rasul untuk membim- 
bing mereka. 

785. Kemenangan Nabi Muhammad saw. 
dan kehancuran kaum musyrik. 




■ft 


K i I • jfr i 

[$>• k 




■m 

c - s/ 


% 
c 

4.3 & \ 




m 

i €3* 


Id 

njlir 


? w. 


- • 3- ■ 

m 


m 


? I 


m 

m 

w 


i < 

-t 3*- 

' 


% ! 
%- :> 


'©' yang Kami perlihat- atau 

(azab) kan kepadamu 41 


:C :> 

4 I 


I I tr eV-jil y ° 




dan ti- dan perhiasan- 


daklah perhiasan 

s 


©1 

v * **i 

L 

iirXJ 


mereka bersan- 

atasnya 

dan dipan/ 
ranjang 

34 

dar/bertelekan 

1 f 

■f-'V-'J, , 

O’ 

. \Sh t 





'£* \gt\j C 2 \ gS a M 


Tuhan di sisi 
kamu 


dan 

akhirat 


dunia 


kehi- 


kese- melainkan/ demi- 


dupan nangan kecuaK kian itu 


f- t- (X 9 9 A 5 5 " s 'j, K 9 ' A 9 f 9 

UJa-wi 4 j CSJ} cAAXaAj, 

setan bagi- Kami Maha peri- dari ber- dan barang bagi orang-oran; 

nya tentukan Pemurah ngatan paling siapa 35 yang bertakwa 

9 '' i 9 ■iu ^ >''< f'i 

teman bagi- maka mf 


dan mereka 


mengira 


jafen 


dari 


menghalangi mereka 36 nya setan 

'Wy§! * »s s rf ' <,<' t i'ft ^ * P'S * 'i 

JI5 taj, <3^ oj 


dananta- antara aduhai dia ber- dia datang apa- se¬ 
ra kamu aku semoga kata kepada Kami bila hingga 37 


mendapat bahwa sung- 

petunjuk guh mereka 


1 f 


S' So S 




m 


tan 

itu 


imZ . i t 1 

memberi manfaat dan 


© 


t"u 

-k*i 

teman 

38 

maka seja- 
hat-jahai 

dua masyrik/ 
barat dan timur 

sejauh 




dapat menjadi- apakah ma- orang-orang 

kan mendengar kakamu 39 yang bersekutu 


azab 


da- sesung^rh- kalian telah ke- 
lam nya kalian aniaya/zalim dka 


*”4 i \ < 1 ' *> S s s Tt 1m ^5 it 


nyata kcse- da- adalah dan orang orang kalian beri atau orang 

40 satan lam ia yang buta petunjuk yang pekak 


- /*. r ^ < *s' Z' , c K s 


SoJj; 


IS S. 


orang-orang dari maka sung- dengan Kami maka sung- 
yangdisiksa mereka guh Kami kamu melenyapkan guhjika 


ss 


s -r'i * .m «j »jt '~j* ri: <r*\ 

LpJ tiL-iL-ii (jg? ojjJCjl* bb 

diwah- kepada maka berpegang berkuasa atas maka sung- Kami ancamkan 

yukan apa yang teguhlah kamu 42 mereka guh Kami pada mereka 

V. "Z 9SA ✓ a t \" V 'ft 


lurus 


kaum kamu kamu pengajaran 

guhia 

43 


atas nya kamu kamu 

uij 

at 

2 * 

££ 


s» / 

<>* 

s 

ePi > 

js\ ^ A y, J- 
© Oj&L* 

<rS s 

rasul-rasul 

Kami 

dari sebelum 

kamu 

dari 

Kami 

utus 

kepada orang 
(rasul-rasul) 

danta- 

nyakan 

kalian akan 
44 ditanya 

dan 

kelak 


S9^ s *ss 


bUJ S& © c^)\ Si 0& 

rami telah dan mereka tuhan- Maha selain dari adalah Ka- 

nengutus sungguh 45 disembah tuhan Pemurah mijadikan 

<■« X'-'\ ' 9 * 

Jlas til 




O’ 


utusan sesung- maka dia dan pemuka- 

guhnya aku berkata pemukanya 

ffs \ 1 


Fir‘aun 


ke- dengan ayat- Musa 
pada ayat/ mukjizat 


U], UXjLa iJs «—>_j 


47 nertawakan 

ij' 


mereka me- darinya me- tiba- dengan ayat-2/ dia datang maka semesta Tulrnn 

reka tiba mukjizat Kami pada mereka tatkala 46 alam 


































































































^ "*A , -r -- |. „,/> » - » »> ✓✓ 

**- *-=’' C£ .jMR./ 4j 


kan kepada mereka ranva 


lebih 

besar (ayat) cuali /mukjizat 


Q 

>•4 

t \ 

w* 

<4jLj 



__ _ 

iintitk 

kami 

berdoa¬ 

lah 

ahli 

sihir 

wahai dan mere¬ 

ka berkata 

mereka 

48 kembali 

supaya 

mereka 

dengan 

azab 


a 

/ i7' / ’ 9 • 

(S^j © 

vA. 



6) Ou2\ 

kaum¬ 

nya 

ke¬ 

pada 

Fir'aun 

dan 

berseru 50 

mereka me- 
mungkiri 

me¬ 

reka 

tiba- azab 

tiba 

9 

» i r. 

. i ^ ^ 9 . 

<5 

> r> 

J. 


^ Jis 

dari 

mengalir 

sungai- 

sungai 

dan Mesir 

ini 

ke¬ 

rajaan 

kepu- 

nyaanku 

bukan¬ 

kah 

wahai dia ber- 

kaumku kata 




P-* / O’ ,*£, l « ' * «*> $*>" V^T i <r •* 

(J> Jo i »JJb lil ^a* J\3i {J>~ 


orang 1 a yang 
yang hina 


ini dan lebih aku atau/bu- kalian apakah ba- 

baik kankah 51 melihat maka tidak wahku 


ip* .< '< * <0 I ^ , rf^ ■'.h sf4 r /fh -f'> ■*1^' jj©4 

V J Sr "*- 5 c£ b Jy^ <jM' © OA-i X? 


»> 


datang atau emas dari gelang atasnya/ dilemparkan/ maka me- ia men- harapir dan 

padanya dipakaikan ngapa tidak 52 jelaskan 



^ S s' * 

(t& 

kaumnya 

maka dia me- 
remehkan 

53 


* ^ 


mengiringi/ 

menyertai 


o> 


^ i= ==u2LJl JJw 

&> 

malaikat bersa- 

raanya 

i $r ^Si 

im adalah sesungguh- lain mereka pa- 

mereka nya mereka tiih kepadanya 

l <rS l- ''^1^ »>? 

’ <■ » . u .». A *> * 

lalu Kami tengge- dari Kami hu- 

lamkan mereka mereka kins/ siksa 

j^s* Sj ±tr*> Qj #■ © tSu 

Maryam anak 


mereka membu- maka 

at Kami murka tatkala 


54 


orang-orang 
yang fasik 






maka Kami ja- 
dikan mereka 


55 


dija- 

dikan 


dan tat¬ 
kala 


56 


bagi orang a- 
khir/kemudian 


dan tamsil/ terda- 

perumpamaan huln 


© djid. *4 SSr 1 


* s '''^ 


apakah Tu- dan mere- 

hankami kaberkata 57 


mereka gem- 
par/ bersorak 


darinya/ 

karenanya 


kaum 

kamu 


tiba- pern in¬ 
ti ba pamaan 


§■*< „> v 






> j; •&; -ii a ijsji tjii 


mereka kaum me- bah- bantahan ke- baghrai/ mereka men- ti- dia atau lebih 
58 bertengkar reka kan cuali padamu jadikannya dak 




bagi Bani Israil 


peruin- dan Kami 
paan jadikan dia 


atas¬ 

nya 


nikmat liamba hanyalah 


lain 


© 

C0\ 

4 

& 

A 


iGS 

& 

mereka meng- 

muka 

di 

malaikat- 

dari 

niscaya Ka¬ 

Kami meng¬ 

dan 

60 gantikan 

bumi 


malaikat 

kalian 

mi jadikan 

hendaki 

jika 


;<§ | 

1 fm.. 




dan Kami timpa- sauda- dari lebih ia ke- suatu ayat dan Kami perlihatkan dan II s) 

- lacmmerel - " 


pada mereka tidak 

m 


I ; I 

i s - P. 


S»i 


^ CST ££ © (St ■2 j 2 6 V q 

dari Kami hi- maka benar-benar sesungguh- di sisimu/ Dia dengan Tuhan | w 

mereka langkan tatkala 49 mendapat petunjuk nyakami kepadamu janjikan apayang kamu '*€ : k 


m 

i m 

rte 


iitm 

if I 


I 


J l 


!d: ^ 


; i f 


! 


; .j 


i idak 


I 


: ,pt 


i»! 


1% 

i .oT 


i r 


m 


r 


Vs 

0 




f f 

11: 




% h 

"*1 5*’ 2M ^ J* ^ X/ S s' ^ » *t | O' i 

LUsi j} _jA J. j fjp 


Kamiberi seoiang kecuali/ dia tidak 


« 


!->Q 

V! ‘ 


* % 


M 


II 






kampangsannah. ora 




43. Az-Zukhruf 493 

48. Dan tidaklah Kami perlihatkan sua- 
tu mukjizat kepada mereka kecuali 
(mukjizat itu) lebih besar dari mukjizat 
mukjizat (yang sebeiumnya) Dan Kami 
timpakan kepada mereka azab “ agar 
mereka kembali (ke jalan yang benar). 

49 Dan mereka berkata, “Wahai pesi- 
hir! 787 Berdoalah kepada Tuhanmu un- 
tuk (melepaskan) kami sesuai dengan 
apa yang teiah dijanjikan-Nya kepa¬ 
damu; sesungguhnya kami (jika doamu 
dikabulkan) akan menjadi orang yang 
mendapat petunjuk." 

50 Maka ketika Kami hilangkan azab itu 
dari mereka, seketika itu (juga) mereka 
ingkarjanji. 

51. Dan Fir'aun berseru kepada kaum- 
nya (seraya) berkata "Wahai kaumku 1 
Bukankah kerajaan Mesir itu milikku dan 
(bukankah) sungai-sungai ini mengalir 
dr bawahku; apakah kamu tidak me 
lihat? 

52. Bukankah aku lebih bark dari orang 
(Musa) yang hina ini dan yang hampir 
tidak dapat menjelaskan (perkataan 
nya) 7 

53. Maka mengapa dia (Musa) tidak di¬ 
pakaikan gelang dari emas, atau ma- 
laikat datang bersama-sama dia untuk 
mengiringkannya 7 " 

54. Maka (Fir'aun) dengan perkataan itu 
teiah mempengaruhi kaumnya, sehing 
ga mereka patuh kepadanya. Sungguh, 
mereka adalah kaum yang fasik. 

55. Maka ketika mereka membuat Kami 
murka, Kami hukum mereka, lalu Kami 
tenggelamkan mereka semuanya (di 
laut), 

56. maka Kami jadikan mereka sebagai 
(kaum) terdahulu, dan pelajaran bagi 
orang-orangyang kemudian. 

57. Dan ketika putra Maryam ('Isa) di- 
jadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum- 
mu (suku Quraisy) bersorak karenanya 

58. Dan mereka berkata “Manakah 
yang lebih baik, tuhan-tuhan kami atau 
dia (Isa) 7 ' Mereka tidak memberikan 
(perumpamaan itu) kepadamu melain- 
kan dengan maksud membantah saja, 
sebenarnya mereka adalah kaum yang 
suka bertengkar. 788 

59. Dia ('Isa) tidak lain hanyalah se- 
orang hamba yang Kami berikan nik¬ 
mat (kenabian) kepadanya, dan Kami 
jadikan dia sebagai contoh bagi Bam 
Israil. 

60. Dan sekiranya Kami menghendaki, 
niscaya ada di antara kamu yang Kami 
jadikan malaikat-malaikat (yang turun- 
temurun) sebagai pengganti kamu di 
bumi 

786 Yang dimaksud azab" di sini ialah azab 
duniawi sebagai cobaan dari Allah, sqperti 
kekurangan makanan, berjangkitnya hama 
tumbuh tumbuhan dan Iain-lain. 

787 Maksud mereka :alah Nabi Musa a.s. 

788 Ayat 57 dan 58 di atas menceritakan 
kembali kejadian sewaktu Rasuluiiah mem 
bacakan di hadapan orang-orang Quraisy ayat 
98 Surah AI-Anbiya’ (21) yang artinya, ‘Se¬ 
sungguhnya kamu dan yang kamu sembah 
selain Allah adalah kayu bakar Jahanam 

























































494 43. Az-Zukhruf 

61. Dan sungguh, dia ( Isa) benar 
benar menjadl pertanda akan datang 
nya han kiamat. Karena itu, janganlah 
kamu ragu ragu tentang (kiamat) itu 
dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang 
lurus 

62. Dan janganlah kamu sekali kali di 
paiingkan oleh setan; sungguh, setan 
itu musuh yang nyata bagimu. 

63. Dan ketika Isa datang membawa 
keterangan, dia berkata, "Sungguh 
aku datang kepadamu dengan mem¬ 
bawa hikmah, 789 dan untuk menjelas- 
kan kepadamu sebagian dari apa yang 
kamu perselisihkan; maka bertakwalah 
kepada Allah dan taatlah kepadaku. 

64. Sungguh, Allah, Dia Tuhanku dan 
Tuhanmu, maka sembahiah Dia. Ini 
adalah jalan yang lurus " 

65. Tetapi golongan-golongan (yang 
ada) saling berselisih di antara mereka; 
maka celakalah orang-orang yang za 
lim karena azab pada hari yang pedih 
(kiamat). 

66. Apakah mereka hanya menunggu 
saja kedatangan hari kiamat yang da 
tang kepada mereka secara menda 
dak, sedang mereka tidak menya- 
darinya? 

67. Teman-teman karib pada hari itu 
saling bermusuhan satu sama lain, 
kecuali mereka yang bertakwa. 

68. "Wahai hamba-hamba-Ku! Tidak 
ada ketakutan bagimu pada hari itu, 
dan tidak pula kamu bersedih hati 

69 (Yaitu) orang orang yang beriman 
kepada ayat-ayat Kami dan mereka 
berserah diri. 

70. Masuklah kamu ke daiam surga 
kamu dan pasanganmu akan digembi- 
rakan." 

71 Kepada mereka d:edarkan piring 
piring dan gelas-gelas dan emas dan 
di daiam surga itu terdapat apa yang 
diingini oleh hati dan segala yang 
sedap (dipandang) mata Dan kamu 
kekaldidalamnya, 

72. Dan itulah surga yang diwariskan 
kepada kamu karena perbuatan yang 
telah kamu kerjakan. 

73, Di daiam surga itu terdapat 
banyak buah-buahan untukmu yang 
sebagiannya kamu makan 


Maka seorang Quraisy bemama Abdullah bin 
Az Zab'ari menanyakan kepada Fasulutlah 
saw. tentang keadaan Isa yang dnembah 
orang Nasrani apakah dia juga menjadi kayu 
bakar neraka Jahanam sepertj halnya sem- 
bahan-sembahan mereka Rasulullah terdiam 
dan mereka pun menertawakannya; lalu 
mereka menanyakan lagi mengenai mana 
yang lebih baik, antara sembahan sembahan 
mereka dan Nabi ‘Isa a.s. Pertanyaan perta- 
nyaan mereka itu hanyalah mencari per 
bantahan saja bukanlah mencari kebenaran. 
Jalan pikiran mereka itu adalah kesalahan 
yang besar. Nabi ‘Isa a s. tidak mengetahui 
bahwa dia disembah, dan dia tidak rela dijadi- 
kan sembahan 

789 Kenabian, Injil. dan hukum 










































































tr 3^!l 





jfg§f 




->4^ ~A*d * C|p ^-4r*“ ^4"** V ^ Oi 




■^9 9 ^ a . 


m 

&2i\ 


dan dari diri- tidak 
mereka mereka ngankan 74 


mereka neraka 
kekal Jahanam 


azab da- orang-orang sung- 
lam yang berdosa guh 


m, 


ff 


< r * I ^ fV «t^ \wTt. i* /v ' 1^ ^,, 5 

* “ 0 * * ... __ . _ 

orang-2 yang di da- jtc&aH 


orang-orang me- adalah tetapi Kami menga- dan ti- 
76 yanganiaya reka mereka 


niaya mereka dakiah 75 berputus asa lamnya 


-nil |vv} 

A 

it 


,s Ss 


ciJ^ 

S' ** 

!?6 

sesung- 

orang-2 yang sesungguh- 
tetap tinggal nya kalian 

dia berkata/' 

Tuhan 

atas 

hendaklah 

wahai 

dan mere- 

guhnya 77 

menjawab 

kamu 

kami 

mengakhiri 

Malik 

ka berseru 


1 

,C 


(J }\ © gi/ &Jj 54 ^ 

benci pada ke- kebanyak- tetapi dengan Kami datang- 
benaran an kalian kebenaran kan pada kalian 


V® 

suatu mereka me- atari/ 
perkara netapkan bahkan 78 


w 

£?* 


Jgj* 1 

,, 

4 £¥'. 


ill: 


V *>•£ >-'=■< 't i'i. 




v*> 


ya/sebe- dan bisik-bisik rahasia Kami ti- bahwa mereka atau- mene- makasung- 

namya mereka mereka mendengar dak Kami mengira kah_79 tapkan gull Kami 


IP 




A*'. H' '~Ci\ "C' •£ fU*' 

Jji Lli a}? C£-*yi o® D) j* lip pt:-" 

patama' maka seorang bagiYangMa- ada jika kata- mereka tulis/ dfsisi 

mula-2 aku anak ha Pemurah kanlah 80 mencatat mereka 


dan utus- 
anKami 


m 


srjtj 

@ 

S 1 . 


&& 4J ogi\j *pill 3J AA © fj§ 


‘Arsy Tuhan/ 
Pemelihara 


dan 

bumi 


langit Tuhan/ 

Pemelihara 


Maha- 

suci 


81 


orang yang kj^>, 

m 


menyembah 


P'S. 


Is' 

~J.s‘’S’" 

>-■ 

1 


OjA 

1*2 

ulA 

hari 

mereka 

se- 

dan mereka 

mereka sesai/ 

maka biarkan- 

mereka 

dari 

mereka 

menemui 

hingga 

bermain-main 

tenggelam 

lah mereka 82 

sifatkan 

apa yang 


? , -s); 

■ 1 

rSSflh 


j>j ?x*aX>\ <1 d>$>\ j*j © 


/>/ 


< *> 


«§ 

Ki 

(is 


bumi 


dan Tuhan langit 
di 


di yang dan 

Dia 83 


mereka 

dijanjikan 


yang 


itii ‘A i&J © £di pgu / 


CJ 




*|j>' 


langit 


ke- bagi- Dia danMahti- Malta Malta- dan Tuhan 

rajaan Nya yang berkah suci S4 Mengetahi i bijakaana Dia 




__ S** -s. s'1. Jl? ( '* S ,SS _ •<tiS 


dankepa- wakmitu/ penge- dandi diantara danapa 

da-Nya hari kiamat tahuan sisi-Nya keduanya yang 


dan 

bumi 




i 


orang ke- syafaat/per- selain dari mereka sem/ 
yang cuali tolongan Dia/Allah sembah 


(sesembahan) memilikp dan 

yang memberi tidak 85 


p4^*" p4^OpJ <3^ y, 


t? 




;. 


menciptakan siapa kalian bertanya dan 

mereka yang pada mereka jika 


86 


mereka dan dengan vang dia me- 

mengetahui mereka benar/bak nyaksikan 


9»X'f v 1 <» ' ,» -' 

p* m 3 4 oj. yj-3 


’> Jt'Jr A , >''< 


si ju 3 })$4 


■j>\ 


w 

:<CV' 


kaum mere- sesung- wahai dan perkataan- mereka di- makaba- Allah tentu mereka 

kaitu guhnya Tuhanku nya/ucapkannya 87 palingkan gaimana mengatakan 




/e's\ ^ s: <>''< ■5'.^- »>’•' ’■-r * ic 

0^*Xau rt-Ou “» 

mereka akan maka sejahtera/ danka- dari makama- mereka ti- 

89 mengetahui kelak selamat takanlah mereka afkardah 88 beriman dak 



ampmgsurirmK 


43. Az-Zukhruf 495 

74. Sungguh, orang orang yang ber¬ 
dosa itu kekal di dalam azab neraka Ja¬ 
hanam 

75 Tidak diringankan (azab) itu dari 
mereka dan mereka berputus asa di 
dalamnya. 

76. Dan tidaklah Kami menzalrmi me¬ 
reka, tetapi merekalah yang menzalimi 
diri mereka sendiri. 

77. Dan mereka berseru 'Wahai (Ivla 
laikat) Malik 1 Biarlah Tuhanmu memati- 
kan kami saja." Dia menjawab, "Sung 
guh, kamu akan tetap tinggal (di neraka 
ini)." 

78 Sungguh Kami telah datang mem 
bawa kebenaran kepada kamu, tetapi 
kebanyakan di antara kamu benci pada 
kebenaran itu 

79. Ataukah mereka telah merencana 
kan suatu tipu daya (jahat), maka se- 
sungguhnya Kami telah berencana (me- 
ngatasi tipu daya mereka) . ,9 ° 

80. Ataukah mereka mengira bahwa 
Kami tidak mendengar rahasia dan bisik- 
an-bisikan mereka? Sebenarnya (Kami 
mendengar), dan utusan-utusan Kami 
(malaikat) selalu mencatat di sisi me¬ 
reka, 

81. Katakanlah (Muhammad) “Jika be 
nar Tuhan Yang Maha Pengasih mem- 
punyai anak, maka akulah orang yang 
mula mula memuhakan (anak itu) 

82. Mahasuci Tuhan Pemilik langit dan 
bumi, Tuhan Pemilik Arsy, dari apa 
yang mereka sifatkan itu." 

83. Maka biarkanlah mereka tengge 
lam (dalam kesesatan) dan bermain- 
main sampai mereka menemui hari 
yang dijanjikan kepada mereka 

84. Dan Dialah Tuhan (yang disembah) 
di langit dan Tuhan (yang disembah) di 
burnt, dan Dialah Yang Mahabijaksana, 
Maha Mengetahui. 

85. Dan Mahasuci (Allah) yang me-mi- 
liki kerajaan langit dan bumi, dan apa 
yang ada di antara keduanya; dan di 
sisi-Nyalah ilmu tentang hari kiamat, 
dan hanya kepada-Nyalah kamu dr 
kembalikan, 

86. Dan orang-orang yang menyeru 
kepada selain Allah tidak mendapat 
syafaat (pertolongan di akhirat), kecuaii 
orang yang mengakui yang hak 
(tauhid) dan mereka meyakini. 

87. Dan jika engkau bertanya kepada 
mereka. siapakah yang menciptakan 
mereka, niscaya mereka menjawab. 
Allah jadi bagaimana mereka dapat 
dipalingkan (dari menyembah Allah), 

88 dan (Allah mengetahui) ucapannya 
(Muhammad), Ya Tuhanku, sesungguh- 
nya mereka itu adalah kaum yang tidak 
beriman “ 

89. Maka berpaiinglah dari mereka dan 
katakanlah, “Salam (selamat tinggal) “ 
Kelak mereka akan mengetahui (nasib 
mereka yang buruk). 


7S0, Kaum musyrikin Mekah bukan saja 
benci kepada kebenaran, bahkan mereka 
juga telah merencanakan hendak mem 
bunuh Nab; Muhammad saw, Tetapi ren- 
cana itu gagal, karena Allah juga mem- 
punyai rencana untuk menyeiamatkan Nabi. 

791 Malam Al Qur an pertama kali ditu- 
runkan. 

792 Segala perkara yang berhubungan de¬ 
ngan kehidupan makhlukseperti hidup, mati,, 
rezeki. nasib baik, nasib buruk dan sebagainya 
































































































496 44. Ad-Dukhan 

AD-DUKHAN 

Surah ke - 44 

59 ayat. Makkiyyah 

Dengan nam a Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1 HaMim 

2. Demi Kitab (A! Qur an) yangjelas, 

3 sesungguhnya Kami menurunkan- 
nya pada malam yang diberkahi.” Sung 
guh Kamilah yang memben penngat 
an. 

4. Pada (malam itu) dijelaskan segala 
urusanyang penuh hikmah, 792 

5. (yaitu) urusan dari sisi Kami Sung 
guh, Kamilah yang mengutus rasul- 
rasul, 

6. sebagai rahmatdariTuhanmu Sung 
guh, Dia Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui, 

7. Tuhan (yang memelihara) langit dan 
bumi dan apa yang ada di antara kedua- 
nya; jika kamu orang orang yang me- 
yakini. 

8 Tidak ada tuhan selain Dia Dia yang 
menghidupkan dan mematikan. (Dia 
lah) Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang- 
mu dahulu. 

9. Tetapi mereka dalam keraguan, me- 
reka bermain-main. 

10 Maka tunggulah pada hari ketika 
langit membawa kabut yang tampak 
jelas, 793 

11 . yang meliputi manusia. Imlah azab 
yang pedih. 

12. (Mereka berdoa), Ya Tuhan kami le- 
nyapkanlah azab itu dari kami. Sung 
guh kami akan beriman." 

13. Bagaimana mereka dapat menerima 
peringatan padahal (sebelumnya pun) 
seorang rasul telah datang memben 
penjelasan kepada mereka, 

14. kemudian mereka berpaling dan 
nya dan berkata 'Dia itu orang yang me 
nerima ajaran (dari orang lain) dan orang 
gila." 794 

15. Sungguh, (kaiau) Kami melenyap 
kan azab itu sedikit saja tentu kamu 
akan kembali (ingkar) 

16. (Ingatlah) pada hari (ketika) Kami 
menghantam mereka dengan keras. 795 
Kami pasti memben balasan 

17. Dan sungguh, sebelum mereka 
Kami benar-benar telah menguji kaum 
Fir'aun dan telah datang kepada 
mereka seorang rasul yang mulia, 

18 (dengan berkata) 'Serahkanlah ke- 
padaku hamba-hamba Allah (bani Israil) 
Sesungguhnya aku adaiah utusan (Allah) 
yang dapat kamu percaya 


793 Bencana kelaparan yang menimpa 
kaum Quraisy karena mereka menentang 
Nabi Muhammad saw. 

794 Nabi Muhammad saw. dituduh meneri¬ 
ma pelajaran dari seorang yarig bukan 
bangsa Arab bernama Addas yang ber- 
agama Nasrani. 

795. Hantaman yang keras itu terjadi pada 
Perang Badar, ketika orang orang musynk 
dipukul mundur sehmgga menderita keka 
iahan dan banyak di antara pemimpin me¬ 
reka yang tewas 


itii ll tt au-ai ro )) 


m 


' ~X{ 

% p 


'Jag 

Hii 

i | 





JO 

PJ 


bi tjujl vb^===jl^ (Q*) 

; ^ * 
p . malam pada Kami menu- sesungguli- 
hari nmkannvn nva Kami 


runkamiya nya Kami 

4a 


yang 

jelas 


demi AUKitab 

(Al-Qur’an) 

. 


HaMim 


P fb*- ^ « Pi 

hikmah/ perkara/ tiap-tiap/ dipisahkan/ pada- pemberi adaiah sungguh yang 

4 bijaksana urusan segala dijelaskan nya 3 peringatan Kami Kami diberkahi 


rr ift - -•> 

j*> “ bj. ij* ]y>\ 

Dia sesungguh- Tuhan dari rahmat yang adaiah sesungguh- sisi dari perintah/ 

_ HyaDia kamu 5 mengutus Kami nya Kami Kami urusan 



e 




0 

di antara 
keduanya 

dan apa 
yang 

dan 

bumi 

langit 

Tuhan/ 

Pemelihara 

Maha Me- 
6 ngetahui 

& 

~ f-s 


% 

*9 © 

. •• 

Tuhan 

kalian 

dan Dia 
mematikan 

Dia meng- Dia 
hidupkan 

ke- Tuhan 
cuali 

tidak 

ada 7 

orang yang 
menyakini 


Lll 


Maha 


kalian jika 
adaiah 


tiba (^bl C>JJ 


mereka ber¬ 
main-main 

keragu- dalam me- 
raguan reka 

bahkan/ 
tetapi 8 

terdahulu 

bapak-bapak 

kalian 

dan 

Tuhan 

A • . fO 

w 

9 JA 

ou 

Dili 

jS? > 


4 b 

/ 

f Ji 


0 

menutupi 

10 

nyata 

dengan 

asap/kabut 

langit 

datang/ 

membawa 

hari 

maka 

tunggulah 

9 


CCSJi & G 

azab 
ini 

jKa A 


dari hilang- Tuhan 

kami kanlah kami 11 


y © i>\% lli j:Gi 

azab ini manusia 


pedih 


CJftj 4 yyt) -Adj (Sp3&\ 

nyata/ seorang telah datang dan peringatan/ bag) bagai- orang-orang sesunggi 

jelas rasul kepada mereka sungguh pengajaran mereka mana 12 yang beriman nya kar 

^ xAx-C' A"- 


sedikit azab 
itu 

JX ^ ^ 

Oj--alU 


menghi- sungguh seorang seorang dan mereka dari- mereka kemu- 

langkan Kami 14 gila yangdiajar berkata nya beipaling dian 


l!\ ££ ^ ^3i 

pemberi sungguh yang be- hantaman/ Kamimenghan- pada orang-orang sungguh- 

siksaan_ Kami sar/keras serangan tam/menyerang hari 15 yang kembali kalian 


uyV fj* >ng-bd UJa -XjiJj ^ 

seorang dan telah datang Firiaun kaum sebelum Kami telah dan 

mereka menguji sungguh 


seorang dan telah datang 
rasul kepada mereka 


16 


oU\ 

P 

31 

4X\ 


Si 0 

0» 

leper- seorang 

18 caya rasul 

untuk 

kalian 

sung¬ 
guh aku 

Allah 

hamba- 

hamba 

kepa- serah- 
daku kan 

hen- 

daklah 


yang 

mulia 

















































































































> r> „r t ✓ a. Cs - -£ f r> -ti E i| <' 1/1"- vf •'f' 

yij @ ^ 6 -^h >y 4 ^ j 0 !4*> ^ oi? 11 


aku ber- dan sung- nyata dengan keku- aku datang sungguh Allah terha- kalian som- ja- dan 

lindung guhaku 19 asaan/bukti pada kalian aku dap bongkandiri ngan bahwa 

a -t ,/ 4 a v>* ~ ^ 

h>J3 © d 1 rtj> J ol? CD 9j*y O' y^Jj Qpi 


maka dia 
bcrdoa 21 


maka tinggal- kepa- kalian tidak dan 

kanlahaku daku beriman jika 


20 


^=&u\ yd feu @ dUJ»j£ p? 

sesungguh- pada ma- dengan makabaja- orang-orang kaum mereka bahwa' Tuhan- 

nya kalian lamhari hamba-2-Ku lanlah kalian 22 yang berdosa ini sungguh nya 

^ 9 C_ >1 ^ C 


joT @ 

"r* 


berapa 

banyak 24 

orang-2 yang 
ditenggelamkan 

bala- 

tentara 




4/1? © 03 *^ 

sesungguh- tenang/ 


laut dan tinggal- orang-2 yang 

kan/biarkan 23 diikuti/dLkejar 


dan ke- 
nikmatan 


“4 


4" 




dan ma- iaman- dan mereka 
ta air taman tinggalkai 

ft tj, i^S5 SpT © ^So, (5? 


mulia/ dan tempat- dan tanaman- 
indah tempat tanaman 

& 


28 


yang 

lain 


JOlj mi 


kaum 


Kami wa- 
riskannya 


sepeiti 

demikian 


27 


"? 

esunj 
guhnya 

all 




4° 

dan sesung- orang-2 yang ada dan 


29 diberi tangguh mereka tidak 


dan 

buini 


»• 9 J * / 4 | I . 9 | ^ j ^ * 


sesungguh- Firaun 

nya dia 

dan 

30 

menghi- 

nakan 

azab 

dari 

Bani Israil Kami telah 

selamatkan 


* > ' T i 



Vi' 

Cy Dio 

di penge- atas.' 

atas tahuan densan 

Kami telah me- 
milih mereka 

dan sesung- 
gulmya 

31 

orangHirang yang 
melampaui batas 

dari/ter- tinggi/ adakh 
masuk sombong 


.. I" 1 VM "«■ '/’"K 

u od (4dL? 






nyala 


percoba- di da- apa ayat-ayat/ 

an/ ujian lamnya yang tanda-tanda 


dari dan Kami telah beri- 
kan kepada mereka 


32 


I2J 

> > <r 

JjVl 

blV 

< 

% 


a 

V 4 >■ t 

© 


dan ti¬ 
daklah 

per- 

tama 

kematian 

kami 

ke- 

cuali 

ia 

tidak¬ 

lah 

benar-benai- 
34 mereka berkata 

mereka 

itu 


alam 

semesta 


sesung- 
guhnya 33 


|V&1 l-Qjl 

apakah orang-orang 

mereka 36 yang benar 




» i X'XA , > t-' 

oi DLL iyU 

kalian jika dengan bapak- makada- 
adalah bapak kami tangkanlah 

& 


35 


(3 s *- 

orang-2 yang kami 
dibangkitkan 


0^©4 l/ b pri o^ 0i4l? ^ fd 

orang-2 yang adalah sesungguh- Kami telah mem- sebdum dari dan orang- Tubba v kaum atau- lebih 

berdosa mereka nya mereka binttsakan mereka mereka orang yang kah baik 

© dS 34% Git Cj © 


bermain- 

main 


di antara dan 

keduanya apa 


dan 

bumi 


langit 


Kami men- dan 
jadikan tidak 


37 


Spz. 4 <& $i\ ~h WL c 


mereka 

mengetahui 


kebanyakan 

mereka 


M; 

i 

$ i 1 


(S 




kalian akan bah- danluhan kepada 
mcrajamku wa kalian Tuhanku aft®! 

\i 

yipj 
cl 


I 

©. i 

11: 


?VM 

1 - 

m 


bersenang- di da- adalah 
senang lamnya mereka 

Gilt G 

langit atas me- maka 

mereka nangis tidaklah 


m 

1 i 

n 

0 


r 

rfr. . 

@ 

M! 


fi 

S ; "! 

m 

M ; 

Ipi, 

p: 

% 


;' ? K 

■4Js3- 

■&®> \ 

:?v^; 


! 

Mi 


3 / 

' 'K 

w 


■cg_. 

14 

I f 



44, Ad-Dukhan 497 

19. danjanganlah kamu menyombong- 
kan diri terhadap Allah. Sungguh aku 
datang kepadamu dengan membawa 
bukti yang nyata. 

20. Dan sesungguhnya aku be* lindung 
kepada Tuhanku dan Tuhanmu dan an 
camanmu untuk merajamku, 

21 . dan jika kamu tidak beriman kepa 
daku maka biarkanlah aku (memimpin 
Banilsrail)." 

22 Kemudian dia (Musa) berdoa kepa 
da Tuhannya "Sungguh, mereka ini 
adalah kaum yang berdosa (segerakan 
lah azab kepada mereka) 

23. (Allah berfirman), 'Karena itu ber- 
jalaniah dengan hamba hamba Ku pa 
da malam hari, sesungguhnya kamu akan 
dikejar 

24. dan biarkanlah laut itu terbelah Se 
sungguhnya mereka bala tentara yang 
akan ditenggelamkan." 

25. Betapa banyak taman-taman dan 
mata air mata air yang mereka ting 
galkan, 

26 juga kebun kebun serta tempat- 
tempat kediaman yang indah, 

27 dan kesenangan kesenangan yang 
dapat mereka mkmati ds sana 

28. demikianlah, dan Kami wariskan 
(semua) itu kepada kaum yang lain. 

29. Maka langit dan bumi tidak me 
nangisi mereka dan mereka pun tidak 
diberi penangguhan waktu. 

30 Dan sungguh telah Kami selamat- 
kan Bani Israil dan siksaan yang meng 
hinakan 

31 dari (siksaan) Fir aun, sungguh dia 
itu orang yang sombong termasuk 
orang orang yang melampaui batas 

32 Dan sungguh, Kami pilih mereka 
(Bani Israil) dengan ilmu (Kami) di atas 
semua bangsa (pada masa itu). 

33 Dan telah Kami berikan kepada 
mereka di antara tanda tanda (kebesar 
an Kami) sesuatu yang di dalamnya 
terdapat nikmat yang nyata.™ 

34 Sesungguhnya mereka (kaum musy- 
nk) itu pasti akan berkata 

35. 'Tidak ada kematian selain kemati 
an di dunia ini. Dan kami tidak akan 
dibangkitkan/” 7 

36 maka hadirkanlah (kembali) nenek 
moyang kami jika kamu orang yang 
benar" 

37. Apakah mereka (kaum musyrikin) 
yang lebih baik atau kaum Tubba'/” 8 
dan orang orang yang sebelum mereka 
yang telah Kami b'nasakan karena me 
reka adalah orang orang yang sungguh 
berdosa 

38 Dan tidaklah Kami bermain main 
menciptakan langit dan bumi dan apa 
yang ada di antara keduanya 

39. Tidaklah Kami ciptakan keduanya 
melainkan dengan haq (benar), tetapi 
kebanyakan mereka tidak mengetahui. 


796 Seperti naungan awan, tui unnya mann 
dan salwa terpancamya air dari baiu dan 
terbelahnya Laut Merah 

797. Orang orang musyrik Mekah meng- 
ingkari bahwa setelah mati manusia akan 
dihidupkanlagi. 

798. Orang-orang Himyar di Yaman dan 
Tubba’ adalah gelar bagi ra)a-raja mereka 






























































<1 


40 Sungguh, hari keputusan (hari 
kiamat) adalah waktu yang dijanjikan 
bagi mereka semuanya. 


A 1 


498 44. Ad-Dukhan fU£f £1 TO Sj/jl 

\ }y. Si 



( ) 

id r’r 


41. (yaitu) pada hari (ketika) seorang 
teman sama sekali tidak dapat mem 
beri manfaat kepada teman lainnya 
dan mereka tidak akan mendapat per 
tolongan. 


* - 

kawan berguna tidak ban 
karib 




3 
■<: ...» 

■ t a 


42 kecuaii orang yang diberi rahmat 
oleh Allah Sungguh, Dia Maha- 
perkasa Maha Penyayang. 


43. Sungguh pohonzaggum itu. 


44 makanan bagi orang yang banyak 
dosa. 


45. Seperti cairan tembaga yang men- 
didih di dalam perut. 


46 seperti mendidihnya air yang sa 
ngatpanas. 


47. Peganglah dia, kemudian seretlah 
dia sampai ketengah-tengah neraka. 


m 

w 


48. kemudian tuangkanlah di atas 
kepalanya azab (dari) air yang sangat 
panas." 


49. 'Rasakanlah, sesungguhnya kamu 
benar-benar orang yang perkasa lagi 
mulia.“ 


50 Sungguh, inilah azab yang dahulu 
kamu ragukan. 


51. Sungguh, orang-orang yang ber 
takwa berada dalam tempat yang 
aman, 


■t3 


52. (yaitu) di dalam taman-taman dan 
mata air-mata air, 


53. mereka memakai sutera yang 
halus dan sutera yang tebal, (duduk) 
berhadapan. 


54. demikianlah, kemudian Kami be- 
nkan kepada mereka pasangan bida- 
dan yang bermata indah 


55. Di dalamnya mereka dapat me- 
minta segala macam buah buahan 
dengan aman dan tenteram,” 9 


56 mereka tidak akan merasakan 
mati di dalamnya, selain kematian 
pertama (di dunia). Allah melindungi 
mereka dan azab neraka. 


57. itu merupakan karunia dari Tuhan 
mu. Demikian itulah kemenangan 
yang agung. 


58. Sungguh, Kami mudahkan Al 
Quran itu dengan bahasamu agar 
mereka mendapat pelajaran. 


59. Maka tunggulah; sungguh, me¬ 
reka itu (juga sedang) menunggu. 


AL-JASIYAH 

Surah ke - 45 

37 ayat. Makkiyyah 


40 


semuanya 


waktu 

mereka 


kepu- hari sung- 
tusan guh 


ch 4 jsJ. I,,;'-- p-A 4 —■» uy 

(oleh) merah- orang ke- 
WVg Allah mati yang cualt 41 




zaqqum 



mereka menda- me- danti- sesuatu/ kawan dari 

pat pertolongan reka daklah sedikit karib 



9 ■"£» 41 ^9, TI ^ 6 “C 


r}\ jS-*!' 3 


sesung¬ 

guhnya 


Maha ^ Maha- Dia sesungguh- 

42 Penyayang * perkasa nyaDia 


jiT © 4 


seperti men¬ 
didihnya 

pern! 

45 

di 

dalam 

men- 

didih 

seperti 

minyak 

44 

r ® 

V ■> 

^L\ 

t!>- 

Ji 



kemu¬ 
dian 47 

neraka 

Jahim 

ke tengah- 
ten i^h 

sam¬ 

pai 

lalu seret¬ 
lah dia 

ambillah/tang- 
kaplah dia 


orang-orang makanan 


tUJl 


46 


air yang sa¬ 
ngat panas 




sesungguh- rasa- 
nyakamu kanlah 48 


n 


air yang sa¬ 
ngat panas 


azab/ 

siksaan 


dari kepa¬ 
lanya 


di tuang- 

atas kanlah 


✓ 

OAA^i 




iii 

ft 

oi 


kalian me- 

dengannva/ 

adalah 

apa 

ini 

sung- 


ragukan 

padanya 

kalian 

yang 


gull 

49 


* ^ ^ 

seorang kamu- 

perkasa lah 


seorang 

mulia 


m s 


oyd _«LJLa oj. 




■a. < 


1 





taman- dalam 
taman 51 


aman tempat da- orang-orang sung- 

lam yang bertakwa guh 50 


- - 1 < 

>r > 

v 

6 ^u 

© 

dan sute- 

kam sute- 

dari 

mereka 


ra tebal 

ra halus 


memakai 

52 


-jV A. * » «■ > 1 <. 

JS-o L 4 I 5 . OjC-Jo 0^ js4 p-4-^rJJJ 


L^ : S. dengan segala/ di dalamnya/ mereka 

macam disana meminra 

— ........ 


mata dengan 
meminia 54 (indah) bidadari 


Kami jodoh- 
kan mereka 


seperti 

demikian 




di dalam¬ 
nya/ di sana 


mereka me¬ 
rasakan 


tidak 


55 


dengan 

aman 


buah- 

buahan 


karunia 


0 ^4*4' 

E vkFi 

SSjJl 

*1\ 

** 

56 

neraka 

Jahim 

azab dan Dia raeme- 

lihara mereka 

pertama 

kematian 

kecuaii 

> 


© 'S$\ 

3* 

'"lit 

<4*3 

9 y» 

bt 

Kami rau- 
dahkannya 

maka sungguh 
hanyalah 

yang keun- 

57 besar tungan 

ia/ 

itu 

demi- Tuhan 

kian itu kamu 

dari 




supaya 

mereka 


799. Tanpa khawatir kehabisan atau 
khawatirsakit. 



Ib/y HH 









































































f f — y. ?rrr" f- _f 

kampungsunnah. org 


45. Al-Jasiyah 499 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih Maha Penyayang. 

1 . Ha Mm. 

2. Kitab (ini) diturunkan dari Allah 
Yang Mahaperkasa Mahabijaksana. 

3. Sungguh pada langitdan bumi be 
nar-benar terdapat tanda tanda (ke- 
besaran Allah) bagi orang orang 
mukmin 

4. Dan pada penciptaan dinmu dan 
pada makhluk bergerak yang ber 
nyawa yang bertebaran (di bumi) 
terdapat tanda tanda (kebesaran 
Allah) untukkaumyang meyakini, 

5. dan pada pergantian malam dan 
siang, dan hujan yang diturunkan 
Allah dari langit, lalu dengan (air 
hujan) itu dihidupkan-Nya bumi se- 
telah mati (kering) dan pada per- 
kisaran angin terdapat pula tanda 
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 
yang mengerti. 

6. Ituiah ayat-ayat Allah yang Kami ba 
cakan kepadamu dengan sebenarnya, 
maka dengan perkataan mana lagi 
mereka akan beriman setelah Allah 
dan ayat-ayat Nya. 

7. Celakaiah bagi setiap orang yang 
banyakberdusta lagi banyak berdosa, 

8. (yaitu) orang yang mendengar ayat- 
ayat Allah ketika dibacakan kepada 
nya, namun dia tetap menyombong- 
kan diri seakan akan dia tidak men 
dengarnya. Maka peringatkanlah dia 
dengan azab yang pedih 

9. Dan apabila dia mengetahus sedikit 
tentang ayat ayat Kami, maka (ayat 
ayat itu) dijadikan olok-olok. Mereka 
lah yang akan menerima azab yang 
menghinakan, 

10. Di hadapan mereka neraka Jaha 
nam, dan tidak akan berguna bagi 
mereka sedikit pun apa yang telah 
mereka kerjakan, dan tidak pula 
(bermanfaat) apa yang mereka jadikan 
sebagai pelindung-pelindung (me¬ 
reka) selain Allah. Dan mereka akan 
mendapat azab yang besar 

11. Ini (Al-Quran) adalah petunjuk 
Dan orang orang yang mengingkan 
ayat-ayat Tuhannya, mereka akan 
mendapat azab berupa siksaan yang 
sangat pedih. 

12. Allah lah yang menundukkan laut 
untukmu agar kapal-kapal dapat ber- 
layar di atasnya dengan perintah Nya, 
dan agar kamu dapat mencan se- 
bagian karunia Nya, dan agar kamu 
bersyukur. 

13. Dan Dia menundukkan apa yang 
ada di langit dan apa yang ada di bumi 
untukmu semuanya (sebagai rahmat) 
dan-Nya. Sungguh, dalam hal yang 
demikian itu benar benar terdapat 
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 
orang orang yang berpikir. 





































































































500 45. Al-Jasiyah 

14 . Katakanlah (Muhammad) kepada 
orang-orang yang beriman, hendaklah 
mereka memaafkan orang-orang yang 
tidak takut akan hari-hari Allah, 8 ™ ka- 
rena Dia akan membalas suatu kaum 
sesuai dengan apa yang telah mereka 
kerjakan. 

15 . Barang siapa mengerjakan ke- 
bajikan, maka itu untukdinnya sendiri, 
dan barang siapa mengerjakan ke¬ 
jahatan maka itu akan menimpa 
dirinya sendiri; kemudian kepada 
Tuhanmu kamu dikembalikan. 

16 . Dan sungguh, kepada Bani Israil 
telah Kami bertkan Kitab (Taurat), ke- 
kuasaan dan kenabian, Kami anuge 
rahkan kepada mereka rezeki yang 
baik : dan Kami lebihkan mereka atas 
bangsa-bangsa (pada masa itu) 

17 . Dan Kami berikan kepada mereka 
keterangan keterangan yang jelas ten 
tang urusan (agama) maka mereka 
tidak berselisih kecuali setelah datang 
ilmu kepada mereka, karena kedengki- 
an (yang ada) di antara mereka Sung¬ 
guh, Tuhanmu akan memberi putusan 
kepada mereka pada hari kiamat ter- 
hadap apa yang selalu mereka perseli- 
sihkan. 

18 . Kemudian Kami jadikan engkau 
(Muhammad) mengikuti syariat (per- 
aturan) dari agama itu, maka ikutilah 
(syariat itu) dan janganlah engkau 
ikuti keinginan orang orang yang 
tidak mengetahui. 

19 . Sungguh, mereka tidak akan 
dapat menghindarkan engkau sedikit 
pun dari (azab) Allah. Dan sungguh 
orang-orang yang zalim itu sebagian 
menjadi pelindung atas sebagian yang 
lain; sedang Allah pelindung bagi 
orang-orang yang bertakwa 

20 . (Al Qur'an) ini adalah pedoman 
bagi manusia petunjuk dan rahmat 
bagi kaum yang meyakini. 

21 . Apakah orang orang yang mela- 
kukan kejahatan itu mengira bahwa 
Kami akan memperlakukan mereka se- 
perti orang-orang yang beriman dan 
yang mengerjakan kebajikan, yaitu 
sama dalam kehidupan dan kematian 
mereka 7 Alangkah buruknya pemlaian 
mereka itu 

22 . Dan Allah menciptakan langit dan 
bumi dengan tujuan yang benar, dan 
agar setiap jiwa diberi balasan sesuai 
dengan apa yang dikerjakannya, dan 
mereka tidakakandirugikan. 



3 


MShr 


j r 


M 


ms 




/• r, • , r»T ''•j* 

^ fpi V CzJj&s hA*t J 9 

% jk untuk Dia mem-Allah hari- mereka tidak kepada orang- mereka mereka kepada orang- kata- 
beri balasan hari mengharap orang yang mengampuni beriman orang yang kanlah 

^ \$> llj f IIjS 


maka untuk kebajikan/ berbuat/ barang 
dirinya sendiri shaleh beramal siapa 14 

? 3 . 


mereka 

kerjakan 


adalah terha- kaum 
mereka dap apa 


■ycmw 

telah Kami dan sesung- 


. ** 


yang 

baik-bajk 


Bani Israil 


pi Ji!j © ££ Ji ^ 33 If, 

Tuhan ke- kemu-^ maka berbuat dansiap 
kalian pada dian atasnya kejahatan yang 

'Js\ $ j&S PP 

amiberi dan danhukum- Al-Kitab 

mereka kenabian hukura 

n- dan Kami berikan selurnh atas 

in kepada mereka 16 alam 

5) 54\ ( 6i % & 


c ;Sh " 




tinisan dari 


urusan dari keterangan- dan Kami berikan 
keterangan kepada mereka 




dan Kami le- 
bihkan mereka 


sesung- di antara kedeng- ilmu pe- datang ke- apa se- dari ke- mereka per- maka 
guhnya mereka kian ngetahuan pada mereka yang sudah cuali selisihkan tidak 


s'’* '-Ti " ,v ' xTi-" 

ly® pi 


mereka per- dida- adalah dalam apa/ kiamal hari di antara Dia akan me- Tuhan 

selisihkan laronya mereka tentang apa mereka mutuskan kamu 


«• » Z.s r. < \. s < ir-"' 

'jtj 3 C ' 

kalian dan maka urusan dari suatu atas Kami jadi- kemu- 

ikuti jangan ikutilah ia itu syariat kankamu dian 17 

k « 3J3 £2 £ |»ri @ 0^13 V 5i ip 

Allah dari dari mereka da- tidak sungguh mereka me- tidak orang-2 havi'a nafsu/ 

kamu patmenolak mereka 18 ngetahui yang keinginan 


as of; ciji api su 


>> < 


£ 

,/ IS? 


orang-orang perplong/ dan seba- penolong/ sebagian orang-orang dan sesuatu/ 
yang bertakwa pelindung Allah gian pelindung mereka yang zalim sungguh sedikit 

> •""{ * f-s 


>'p 5 , i< ' iffb 

v. • (jjjUoi 


mereka 

meyakini 


bagi 

kaum 


dan 

rahmat 


dan pe¬ 
tunjuk 


bagi pemandangan/ ini 

manusia pedoman 


pp a o'lpii pp sii 


19 


seperti Kami menja- 

orang-2 yang dikan mereka 

bah- kejahatan 

wa 

mereka orang-orang 

berbuat yang 

mengira atau- 

kah 20 





CUj>JLpaJi 

\ffj pi 

sangat 

buruk 

dan kema¬ 
tian mereka 

kehidupan 

mereka 

sama 

kebajikan/ 

shaleh 

dan mereka mereka 

beramal beriman 

& 

s S' • s 

rjPDl 

alii © 

t- |/ 

U 

dengan 

benar 

dan 

bumi 

langit 

(oleli) 

Allah 

dan men- 
ciptakan 21 

mereka apa 

putuskan yang 




- 5 a. 




mereka diania- tidak dan 
22 ya/dirugikan mereka 


rausa- 

hakan 


dengan/ter- jiwa/ tiap- dan untuk di~ 

hadapapa diri tiap beri balasan 


kamiMngsanhwhoiy 


800 Hari-hari pada waktu Allah menimpa- 
kan siksaan kepada mereka. 



























































































> ■*, 


e ej i»p G3i e-ii 4 * £ #&j © s&z 


rnembina- dan dankami kami dunia kehidupan keen- ini tidak- dan mere- 


sakankami tidak hidup mati 


\ */■ /■ 




kami all 


lah ka berkata 23 ambil pelajaran 

Jp &)J © 351 : -Ji ^ Si « 4 i -ft 


51 p 1^6 Si % 5f iS c5G © ^ 


">0. 




£ Si >£* p ^ jiiai ^ © 3 ©, ^ 

hari sam- Dia mengum- kemu- Diamema- kemu- Diamenghi- Allah kata- orang-orang kali 

pai pulkan kalian dian tikan kalian dian dupkan kalian kanlah 25 yang benar adal 

& A $pz -i Ji\ jS\ & £> 'i £# (£- 


•Kl 


kera- danbagi mereka tidak maousia keba- akan dida- kera- tidak kiamat 

jaan Allah 26 mengetahui nyakan tetapi lamnya guan ada 




¥ 


flliSI' J2S Saat p gi j0\S *^in 

g-2yangme- rugilah pada kiamat terjadi dan pa- dan langit 

akan kebatilan hari itu da hari bumi 

u ejj£ pJl 1^-4 cil j~*' J* ^W* ^2*1 Jr <Syj %pJ 


kalian apa kalian dibe- pada kitabnya/ ke- dipang- u- tiap- ber- u- tiap- dankali- 

adalab yang ribalasan hari catatarmya pada gil mat tiap lutut mat tiap anlihat 27 


ycSS a ‘^1 p& *£ &( Cxi 0 S£2 


Kami menyu- adalah 
mh mencatat Kami 

sesungguh¬ 
nya Kami 

dengan 

benar 

atasmu/terha- iamengueap/ kitab/'catat- ini 
dap kalian menuturkan tan Kami 28 

kalian 

kerjakan 



y 





£ 

kebajikan/ 

dan mereka 

mereka 

orang-orang 

maka 

kalian 

kalian 

apa 

saich 

buat/beramal 

beriman 

yang 

adapun 

29 keijakan 

adalah 

yang 


Q " v f-* >T. >*<?, •'..I * •• *>• 5 -' *'•: 




dan 

adapun 30 


(5 ^ i® ‘&T # 


kaum dan ada- lain kalian me- 


p £ 45 Sf &\3\j 51 oj J3 U 4 S © 




orang-orang 


kalian pada- kera- tidak dan waktu hak Allah janji sung- dika- dan 

icngatakan nya guan ada itu/kiamat benar guh takan apabila 31 yangberdosa 

r &.&> . &y A 4 9 S ^ S’ “C f - ^ 

© cA UJ Ufc VJ sk St iillli U 6 


32 


orang-orang 
yang meyakini 


kami dan du- ke- kami tidak- kiamat apa- kami tidak 

tidaklah gaan cuali mengira lah itu kah tabu 




to a 

it * '"14, \ >^1 's' * ' ^ \ | •''At ' AA 

^ aJIi ij 4jyb O' 4 

pende- atas dan Dia penge- atas Allah dan membiarkan hawa Tuhan- ia meng- orang adakah ka 

ngarannya menutup tahuan sesatpadanya nafsunya nya ambil yang lian melihi 

xsi iJA o**-J 4t"J 


rl 




if; 


apakah Allah sesu- dari memberi pe- maka si- tutupan pengli- atas dan Dia dan ha- SSSk.' 
maka tidak dab tunjuk kepadanya apakah hatannya menjadikan tinya | 1 

' a + jr JT s* t 


i 4 h 

c I 1 


Mi 

lih/Tt’ 


kalian ingat/meng- . J) 


m. 


dibaca- dan mereka men- kecu- me- tidak- penge- dari denganitu/ mereka dan masa kecuali/ 

kan apabila 24 duga-duga ali reka lah tahuan tentang itu punya tidak lianya 




wg 
I: .; 

4 3-: 

CiS. 


jika dengan bapak-2 datang- mereka bah- kecuali/ bantahan ada tidak nyata/ ayat-ayat atas 

nenek rnoyang kami kanlah mengatakan wa selain mereka jelas Kami mereka -pH 


}■■■ K 

t :y- 




4 ; 


as 




i 


w 

% 


n 

u 

Iff 


\L. t - y 
€ •> 


ft 

c ^ 


1 


js- - , 

pil 


'SgS 


nyata keirn- ia; detni- rahmat- dalam Tuhan makamema- 

tungan itu kianitu Nya mereka sukkan mereka 


m 


adalah amkah mereka orang-orang 

lah kalian nyombongkan dari kalian cakan ayat-Ku kalian makabelum kafir yang y 'y 

>f> ./ ^ v ^ ^ y ^ ^ A 


m 


fi 


s.sss3«sp<.'-' • ai..- jstiasfcsc.. 



kampmgsannqh, on 


45. Al-Jasiyah 501 

23. Maka pernahkah kamu melihat 
orang yang menjadikan hawa nafsu¬ 
nya sebagat tuhannya dan Allah mem- 
btarkannya sesat dengan sepenge 
tahuan- Nya, 80 ' dan Allah telah mengunci 
pendengaran dan hatmya serta me- 
letakkan tutup atas penglihatannya? 
Maka siapakah yang mampu mem- 
bermya petunjuk setelah Allah (mem 
biarkannya sesat)? Mengapa kamu 
tidak mengambil pelajaran? 

24. Dan mereka berkata, “Kehidupan 
ini tidak lain hanyalah kehidupan di 
dunia saja kita mati dan kita hidup 
dan tidak ada yang membinasakan 
kita selain masa " Tetapi mereka tidak 
mempunyai ilmu tentang itu, mereka 
hanyalah menduga-duga saja. 

25. Dan apabila kepada mereka 
dibacakan ayat ayat Kami yang jelas 
tidak ada bantahan mereka selain 
mengatakan, “Hidupkanlah kembali 
nenek rnoyang kami jika kamu orang 
yang benar," 

26. Katakanlah, "Allah yang meng- 
hidupkan kemudian mematikan kamu 
setelah itu mengumpulkan kamu pada 
hari kiamat yang tidak diragukan lagi; 
tetapi kebanyakan manusia tidak me¬ 
ngetahui." 

27. Dan milik Allah kerajaan langit dan 
bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat 
akan rugilah pada hari itu orang-orang 
yang mengerjakan kebatilan (dosa) 

28. Dan (pada hari itu) engkau akan 
melihat setiap umat berlutut. Setiap 
umat dipanggil untuk (melihat) buku 
catatan amalnya Pada hari itu kamu 
diberi balasan atas apa yang telah 
kamu kerjakan. 

29. (Allah berfirman), "Inilah kitab (ca 
tatan) Kami yang menuturkan ke 
padamu dengan sebenar benarnya 
Sesungguhnya Kami telah menyuruh 
mencatat apa yang telah kamu ker¬ 
jakan " 

30. Maka adapun orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan 
maka Tuhan memasukkan mereka ke 
dalam rahmat Nya (surga). Demikian 
itulah kemenanganyang nyata 

31. Dan adapun (kepada) orang-orang 
yang kafir (difirmankan), "Bukankah 
ayat ayat Ku telah dibacakan kepada 
mu tetapi kamu menyombongkan diri 
dan kamu menjadi orang-orang yang 
berbuat dosa?” 

32. Dan apabila dikatakan (kepada 
mu), "Sungguh, janji Allah itu benar 
dan hari kiamat itu tidak diragukan 
adanya " kamu menjawab, "Kami tidak 
tabu apakah hari kiamat itu, kami 
hanyalah menduga duga saja dan 
kamitidakyakin." 


801. Allah membiarkan orang itu sesat 
karena Allah telah mengetahui bahwa dia 
tidak menerima petunjuk-petunjuk yang 
diberi kan kepadanya 
























































































502 46. Al-Ahqaf 

33. Dan nyatalah bagi mereka ke- 
burukan-keburukan yang mereka ker- 
jakan, dan berlakulah (azab) terhadap 
mereka yang dahulu mereka perolok 
olokkan. 

34. Dan kepada mereka dikatakan, "Ra¬ 
da hari ini Kami melupakan kamu se 
bagaimana kamu telah melupakan 
pertemuan (dengan) harimu ini; dan 
tempat kembalimu ialah neraka, dan 
sekali-kali tidak akan ada penolong 
bagimu 

35. Yang demtkian itu karena sesung 
guhnya kamu telah menjadikan ayat- 
ayat Allah sebagai olok-olokan, dan 
kamu telah ditipu oleh kehidupan du- 
nia." Maka pada hari ini mereka tidak 
dikeluarkan dari neraka dan tidak pula 
mereka diberi kesempatan untuk ber 
tobat. 

36. Segala puji hanya bagi Allah, 
Tuhan (Pemilik) langitdan bumi, Tuhan 
seluruhalam. 

37. Dan hanya bagi Nya segala ke- 
agungan di langit dan di bumi, dan 
Dialah Yang Mahaperkasa, Maha 
bijaksana 

AL-AHQAF 

Surah ke - 46 

35 ayat, Makkiyyah 


1UZ 26 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1. HaMim, 

2 . Kitab ini diturunkan dari Allah Yang 
Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

3. Kami tidak menciptakan langit dan 
bumi dan apa yang ada di antara ke- 
duanya melainkan dengan (tujuan) 
yang benar dan dalam waktu yang di- 
tentukan. Namun orang-orang yang 
kafir berpalmg dan peringatan yang 
diberikan kepada mereka. 

4. Katakanlah (Muhammad), "Terang 
kanlah (kepadaku) tentang apa yang 
kamu sembah selain Allah, perlihatkan 
kepadaku apa yang telah mereka 
ciptakan dari bumi, atau adakah peran 
serta mereka dalam (penciptaan) 
langit? Bawalah kepadaku kitab yang 
sebelum (Al-Qur’an) ini atau pening- 
galan dari pengetahuan (orang-orang 
dahulu), jika kamu orangyang benar." 

5. Dan siapakah yang lebih sesat dari- 
pada orang-orang yang menyembah 
selain Allah, (sembahan) yang tidak 
dapat memperkenankan (doa)nya 
sampai hari kiamat, dan mereka lalai 
dari (memperhatikan) doa mereka? 




itfif ft uiWtfl iHK n XJ 

^ ——- - ■ “ ^ — ^ .. ■' — 

-jfe. »-'»•' 7* y'’ 1*4 'l \" t l""' "A 'Af' 

rip s * & ijio u h AS" 


mg 

M 


33 


mereka mem - dengan- mereka apa pada dan me- mereka apa kejelekan- bagi dan 

perolok-olokkan nya adalah yang mereka liputi perbuat yang kejelekan mereka nyata 


Cj iil« iDb jSj Si Jg; 

dan tidak api/ dan tempat ini hari perte- kalian me- sebagai- Kamimelu- pada dandi- 

ada neraka tinggal kalian kalian muan lupakan mana pakan kalian. hari katakan 


i, *1 i «* 

dan telah me- oldk- Allah ayat- kalian men- karena sung- demi- scorang dan bagi 

nipu kalian olokan ayat jadikart guh kalian kianitu $4 penolong kalian 

<-> v't '’At - 'A i 


35 


mereka diberi ke- * me- danti darinya mereka tidak maka pa- 
sempatan bertobat reka daklah (neraka) dikeluarkan da hari ini 


' 9 'x'xi * ^ 9 \it \ \ i ^ i » 


dunia 


kehi¬ 

dupan 


<K|8l dan ba- alam Tuhan/ bumi dan Tuhan/ 

gi-Nya 36 semesta Pemelihara Pemelihara 


langit 


Tuhan/ segala maka ba- 

Pemelihara puji gi Allah 




37 


Maha¬ 

bijaksana 


Maha- dan 

perkasa Dia 


dan 

bumi 


langit 



4 

ig^JI 

di 

kebe- 


saran 

m 

3 

M : - w - rTI k 1 


i;v| 


biU- U AA ZjA (Jlj/u 0 


Kami men- tidak 
ciptakan 2 


Maha- Maha- Allah dari 

bijaksana perkasa 


yjJ' 

dan orang- 
orang yang 


gib' grb 5Mt A A 


Kitab 

> < T. S 


turun- 

nya 


Hi Mini 


* 


ditcn- dan dengan hak/ ke- di antara dan apa dan 

tukan w'aktu benar cuali keduanya yang bumi 


langit 


* .-i *> r*\ 

O* CJj&As U (J 3 'Jj-A' it/" 

dari kalian apa adakah kalian kata- orang-orang mereka di- dari apa mereka 

sembah yang lihat/perhatikan kanlah 3 yang berpaling peringatkan yang kafir 


44X11 4 SJ5 ft ^1 Si ££ tc* ill oX 

au- bumi dari mereka apa perlihatkan Allah sel 
ah ciptakan yang kepadaku 

i 5 J-t 3 ot 

kalian jika ilmu pe- dari bekas-bekas/ atau ini sebelum dari dengan se- datangkan/ba- 
adalah ngetahuan peninggalan buah kitab walahpadaku 

^» # 9 * "6 \ ^ \ 9 ^ ’ ** ^ 

o* <yj W 


langit di bei'se- bagi atau- bumi dari mereka apa perlihatkan Allah selain 

rikat mereka kah ciptakan yang kepadaku 

pui===» d)j y _« > 


siapa Allah selain dari mereka meirye- daripada Lebih dan si- orang-orang 

yang ra/menyembah orangyang sesat apa yang 4 yang benar 

. \ 9 ~ S > -Ti ^ Hi 7\ £ 9 ' 


y o 6, ^ Ui 43 * 

dari dan kiamat liari sam- pada- ia dapat mem- tidak 


mereka 

5 lalai 


do’a 

mereka 


mereka 


pai nya perkeDankan 
















































































































M n 


/ / 

tal 9 



C- jS 2 iyf 461 


dan 

apabila 


mereka 

ingkar 


pada pengab- dan adalah musuli- bagi adalah manusia 

dian mereka mereka musuli mereka mereka 


dikum- dan 
pulkan apabila 


Uji UJ l|y£ C>OjU jli 


ia datang ke- ke- pada ke- mereka orang-2 ber- 

pada mereka tika benaran mengingkari yang kata 


menje- 

laskan 


ayat-2 

Kami 


atas/ 

kepada 


dibaca- 

kan 


';pz 


hir 

« a 








kalian memi- 
liki/kuasa 


nyata 


maka aku mengada- jika kata- dia menga- mereka me- ata ul 
tidaklah adakannya kanlah da-adakannya ngatakan bahkan 


jJJj (J?- 1 Oy^9 W ^rbl _>*> 




anta- 

raku 


menjadi dengan cukup- pada- 

saksi Dia lah nya 


cH/' Oi 


kalian per- 
cakapkan 

?2 


dengan lebih me- Dia sesuatu/ Allah dari bagi 
apayang ngetahui sedikitpun aku 


antara dari/ yang 

rasul-rasul di pertama 


aku tidak- kata- 
adalah lah kanlah 




r >”' s n > /.-n r^,'^ 

t> tP ->i%r .>*J XAHi 

Maha Maha dan dan antara 

Penyayang Pengampun Dia kalian 

tats u\ Jy. t ^ •£ 4 £2 c 'uj 

aku danti- kepa- diwahyu- apa kecuali/ meng- aku terhadap dan terha- akan apa aku me- dan 

daklah daku kan yang selain ikuti tidak kalian tidak dapku diperbuat yang ngetahui tidak 

A. ^ i 9 9 S ^ kfl 


pada- dan kalian Allah sisi 

nya mengingkari 


dari ia jika apakah kalian kata- 

adalah lihat/perhatikan kanlah 9 


nyata pemberi ke- 
peringatan cuali 


. sss' - t," <, WV, f 


1 ~ 

dan kalian me- 
nyombongkan diri 


lalu dia serupa 
heriman dengannya 


atas 

yang 


Israil 


•**>* 

Bani 


dari 


seorang 

saksi 


dan me- 
nyaksikan 


\jJaJ===> <l)uSl Jl3j dpi ^ 






mereka 

kafir 


orang-2 

yang 


A-> 

' v 


nya dapat petunjuk 


-t->i > t/ ’i" - ^ ^ $•’ <■ r<' 'A/-"'- 


Musa 


kitab 


sebelumnya 

(Al-Qur’an) 


dan 

dari 


lama 


kedus- 

taao 




maka mereka 
akan mengatakan 


^ - 51 at j ^ tft^l £ *» ''i $ s 5 ^ ^Ki 

1 J uul t3-Xv^ a <— 

^ ^ ° " t5 ^ 

untuk membe- Arab lisan/ membe- Kitab dan dan pimpinan/ 

ri peringatan bahasa narkan ini rahmat petunjuk 

St' -ti C \ <*. »>Tt t *>" "»/£, 

bo jyli C£-y> Oj. p-Lb ^iJl 


Tuhan 

kaini 


mereka 

berkata 


orang-2 sesung- 
yang guhnya 


12 


kepada orang-orang dan member! mereka 

yang berbuat baik kabar gembira zalim 


caang-2 

yang 




i *■ t 

iV. IHamAAM 


ai 


mereka ber- 
sedih hati 


mereka dan 
tidak 


atas 

mereka 


rasa 

takut 


maka mereka 
tidak ada meneguhkan 


kemu- Allah 
dian 


z&k & 4 'sgi 


,«2 


14 


mereka 

keijakan 


adalah dengan baias- 
mereka apa yang an 


di da- 
lamnya 


mereka 

kekal 


surga 


peng- 

huni 


mereka 

itu 


kampungsunn 


dan 

berkata 

10 

orang-orang 
yang zalim 


kaum 

memberi tidak Allah 
petunjuk 

sung¬ 

guh 

r. ■" & 

4J 

VyZ* 


1a>. 


0 


dan 

karena 

kepa¬ 

danya 

mereka men¬ 
dahului kami 

ti¬ 

dak 

baik 

ia ada- jika 
lah 

mereka 

beriman 

kepada 
orang-2 yang 



46. Al-Ahqaf 

6 . Dan apabila manusia dikumpulkan 
(pada hari kiamat), sesembahan itu 
menjadi musuh mereka dan menging¬ 
kari pemujaan-pemujaan yang mereka 
lakukan kepadanya 

7. Dan apabila mereka dibacakan ayat 
ayat Kami yang jelas, orang orang yang 
kafir berkata, ketika kebenaran itu da 
tang kepada mereka, “Ini adalah sihir 
yang nyata." 

8 Bahkan mereka berkata, “Dia (Mu¬ 
hammad) telah mengada adakannya 
(Al-Qur’an). 1 Katakanlah “Jika aku meng 
ada adakannya, maka kamu tidak 
kuasa sedikit pun menghindarkan aku 
dari (azab) Allah Dia lebih tabu apa 
yang kamu percakapkan tentang Al- 
Qur’an itu. Cukuplah Dia menjadi saksi 
antara aku dengan kamu Dia Maha 
Pengampun Maha Penyayang." 

9. Katakanlah (Muhammad), ’Aku bu- 
kanlah rasul yang pertama di antara 
rasul-rasul dan aku tidak tahu apa yang 
akan diperbuat terhadapku dan terha 
dapmu. Aku hanyalah mengikuti apa 
yang diwahyukan kepadaku dan aku 
hanyalah pemberi peringatan yang 
menjelaskan," 

10. Katakanlah, "Terangkanlah kepa 
daku, bagaimana pendapatmu jika 
sebenarnya (Al-Qur’an) ini datang dari 
Allah dan kamu mengingkarinya, 
padahal ada seorang saksi dari Bani 
Israil 802 yang mengakui (kebenaran) yang 
serupa dengan (yang disebut dalam) Al 
Qur’an lalu dia beriman; kamu me 
nyombongkan diri Sungguh Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang zalim.” 

11. Dan orang-orang yang kafir berkata 
kepada orang-orang yang beriman, Se- 
kiranya Al Quran itu sesuatu yang baik, 
tentu mereka tidak pantas mendahului 
kami (beriman) kepadanya." 803 Tetapi ka- 
rena mereka tidak mendapat petunjuk 
dengannya maka mereka akan ber 
kata, 'Ini adalah dustayang lama " 

12. Dan sebelum (Al-Qur an) itu telah 
ada Kitab Musa sebagai petunjuk dan 
rahmat Dan (Al Qur an) mi adalah Ki¬ 
tab yang membenarkannya dalam ba 
hasa Arab untuk memberi peringatan 
kepada orang-orang yang zalim dan 
memberi kabar gembira kepada orang 
orang yang berbuat baik. 

13. Sesungguhnya orang-orang yang 
berkata, "Tuhan kami adalah Allah, ke- 
mudian mereka tetap istiqamah, 804 tidak 
ada rasa khawatir pada mereka, dan 
mereka tidak (pula) bersedih hati. 

14. Mereka itulah para penghuni surga 
kekal di da lam nya- sebagai balasan atas 
apa yang telah mereka kerjakan. 



802 Yang dimaksud dengan 'seorang dan 
Bani Israil" lalah Abdullah bin Salam Dia 
menyatakan keimanannya kepada Nabi 
Muhammad saw. setelah rnernpe hatikari 
bahwa di antara isi Al-Qu an ada yang 
.sesuai dengan Taurat, seperti ajaran tauhid, 
janji dan ancaman kerasuian Nabi Mu¬ 
hammad saw adanya kehidupan akhirat dan 
sebagamya 
























































































504 46. Al-Ahqaf 


15. Dan Kami perintahkan kepada ma 
nusia agar berbuat baik kepada kedua 
orang tuanya. Ibunya teiah mengan 
dungnya dengan susah payah, dan 
melahirkannya dengan susah payah 
(pula) Masa mengandung sampai me- 
nyapihnya seiama tiga puluh bulan, 
sehtngga apabtla dia (anak itu) teiah 
dewasa dan umurnya mencapai em 
pat puluh tahun, dia berdoa, "Ya Tu 
hanku, berilah aku petunjuk agar aku 
dapat mensyukuri nikmat Mu yang 
teiah Engkau limpahkan kepadaku dan 
kepada kedua orang tuaku dan agar 
aku dapat berbuat kebajikan yang 
Engkau ridai dan berilah aku kebaikan 
yang akan mengalir sampai kepada 
anak cucuku Sungguh aku bertobat 
kepada Engkau, dan sungguh, aku 
termasukorang muslim 1 

16. Mereka itulah orang orang yang 
Kami terima amal baiknya yang teiah 
mereka kerjakan, dan (orang-orang) 
yang Kami maafkan kesalahan kesa 
lahannya (mereka akan menjadi) 
penghuni penghuni surga Itu janji 
yang benar yang teiah dijanjikan ke¬ 
pada mereka 

17 Dan orang yang berkata kepada 
kedua orang tuanya, 'Ah.” 805 Apakah 
kamu berdua memperingatkan ke~ 
padaku bahwa aku akan dibangkitkan 
(dari kubur) padahal beberapa umat 
sebelumku teiah berlalu? Lalu kedua 
orang tuanya itu memohon pertolong- 
an kepada Allah (seraya berkata), 
'Celaka kamu berimanlah 1 Sungguh, 
janji Allah itu benar." Lalu dia (anak itu) 
berkata, “Ini hanyalah dongeng orang 
orang dahulu “ 

18 Mereka itu orang-orang yang te 
lah pasti terkena ketetapan (azab) 
bersama umat-umat dahulu sebelum 
mereka, dari (golongan) jin dan ma 
nusia. Mereka adalah orang-orang 
yang rugi 

19. Dan setiap orang memperoleh 
tingkatan sesuai dengan apa yang 
teiah mereka kerjakan, dan agar Allah 
mencukupkan balasan perbuatan me¬ 
reka, dan mereka tidakdirugikan. 

20. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) 
orang-orang kafir dihadapkan ke ne- 
raka (seraya dikatakan kepada me¬ 
reka), "Kamu teiah menghabiskan 
(rezeki) yang baik untuk kehidupan 
duniamu, dan kamu teiah bersenang 
senang (menikmati)nya maka pada 
hari ini kamu dibafas dengan azab 
yang menghinakan, karena kamu 
sombong di bumi tanpa mengmdah- 
kan kebenaran, dan karena kamu ber 
buat durhaka (tidak taat kepada Allah)." 

803 Bahwa orang-orang kafir itu mengejok 
orang-orang Islam dengan mengatakan, 
Sekiranya Al-Qur an ini benar, tentu kami lebih 
dahulu benman kepadanya daripada orang- 
orang miskin dan lemah seperti Bilal, Ammar 
Suhaib, Habbab dan lainnya * 

804 Teguh pendirian dalam tauhid dan 
tetap beramal saleh 

805 Kata kata, kalimat atau isyarat yang 
bernada menentang 



n 


lij iit £& a 'S!£> $G)!i 


dan mela- susah 

hirkannya payah 

4 y 


ibu- mengan- 
nya dungnya 


berbuat 

baik 


terhadap kedua 
orang tuanya 


✓ > \< (Jt ' 


'.I ' “l i^i Z'' ^ it “i - ’ - ' 

sehingga bulan 

*"T * '■.< -" 


dan Kami 
wasiatkan 
~£ 


dewa- 

sanya 


dia apa- sehingga bulan 
sampai bila 

/'A* 


dan memisah/ dan mengan- 
menyapihnya dungnya 


susah 

payah 


S' 




"-■'A 


Engkau ben- yang 
kan nikmat 


nikmat 

Engkau 


aku ber- untuk 
syukur 


tunjuki- 

lahaku 


Tuhan- dia betkata tahun 
ku * (berdoa) 


empat 

puluh 


a a cpS ^ ¥j $> 


pada bagiku/ dan berilah-* Engkau 
kepadaku kebaikan meridhainya 


kebajikan’ 

shaleh 


aku ber¬ 
amal 


dan kedua orang dan atas/ atasku/ 
agar tuaku kepada kepadaku 



<2C3ji © 

g. ^ 

+* s* s 

65 

•*> , 

*• 

A *A 

CUu 

Hf 

01 

KAA 

orang-2 

yang 

mere¬ 
ka itu 15 

orang-2 yang 
berserah din 

dari/ter- 

masuk 

dan sesung- 
guhnyaaku 

kepada 

Engkau 

aku ber¬ 
tobat 

sungguh 

aku 

ketururan- 

ku 


' * A**' ~ ' -7^1^ V i ' \A a s' . 

penghuni da- kejelekan/kesa- dari dan Kami lam- mereka apa lebih dari Kami 

lam lahan mereka paui'hapus keijakan yang baik mereka terima 

0 OjMy \y& i3l^\ aSLl 




• s' y 




i/ »>• 


dan orang 
yang 


16 


» o'' 5-..'' cl A *'w's 

c£ O’ u>J 


mereka 
dijanjikan 


adalah 

mereka 


yang 


benar 


J an Ji 


surga 


dari kurun/ teiah dan aku akan bah- apakah kalian ber- bagi kalian bus/ pada kedua 

umat-umat berlalu sungguh dibangkitkan wa dua menganeamku berdua cis orang tuanya 


SO' H- \ 'A*' A \ 


maka (tetapi) benar Allah janji sung- beri- celaka Allah keduanya memo- danke- sebe- 

dia berkata guh manlah kamu honpertolongan duanya lumku 


> :c 


tU £ 


atas 

mereka 


teiah 

pasti 


orang-orang mereka 

yang itu 


orang-orang 

dahulu 




dongeng 


ke- 

cuali 


tidak- 

lah 


A 




adalah sesungguh- 
mereka nya mereka 


danma- 

nusia 


jm 


dari sebelum dari teiah sung- umat- pa- perkataan/ 

mereka berlalu guh umat da ketetapan 



rA ' 

w- 

e 

jS , 


dan amal peker- dan karena (Allah) 

mereka jaan mereka akan cukupi mereka 

mereka 

keijakan 

dari/me- 
numt apa 

derajat 

dan bagi 

tiap-tiap 18 


orang-orang 
yang merugi 


frezeki) kalian kalian teiah bi- neraka atas/ mereka orang-2 dipalingkaiv dan pa- mereka diani- lidak 

yangbaik-2 langkan/habiskan ke kafir yang dihadapkan da hari 19 aya/dirugikan 

t 


'A 




> 


OyoUsu J 


lipalingkaiv dan pa- 
dihadapkan da hari 

^ Cjh H 


Inna 


azab 


kalian diberi maka pada dengan- dan kalian teiah 

balasan hari ini nya bersenang-2 


dunia 


kehidupan dalam 
kalian 


n) OjJLaJI : Uj /y*-' yk> <3 Uj 

r > “ '"** > ^ > > 




kalian ber¬ 
buat fisik 


adalah dan dengan kebe- dengan ti- 
kalian apa/sebab naran dak tanpa 


bumi 


di kalian menyom- adalah. dengan 
boolean diri kalian apa yang 






kampangsaririah. org 

























































































PCI n ol^l jagStl^pt 


H 


£ 


j'h c2L % J&i\> Zj> ?£\ k *£ u p\J4 


pemberi telah dan sesung- 
peringatati berlalu guhnya 


di bukit 
pasir 




oU $1 & &\ Vi \j%£> VI cxS cS 




kaum- dia memberi ke- kaum sau- dan 
nya peringatan tika ‘Ad dara ingatlah 

_ ^ 'IT'” 


atas 

kalian 


akutakut/ seeing- Allah kecuali/ kalian me- bahwa belakangnya/ dan hadapannya/ an- dari 

khawatir guhnya aku selain nyembah janganlah sesudahnya dari sebelumnya tara 


g& $ls 1 


maka datangkan- tuhan~2 
lah kepada kami kami 


dari untuk mema- apakah kalian mereka 

iingkankami datang pada kami berkata 21 


besar hari 


azab 


Jip CS\ (jli CJt ol bjju Uj 


Allah di sisi penge- sungguh dia ber- 
tahuan hanyalah kata 


22 


orang-orang 
yang benar 


dari kamu 
adalah 


|i- kauancam- dengan 


23 


orang-orang 
yang bodoh 


kaum 


aku 

melihat 


akante- dengan- 

tapi aku nya 


akan 

diutus 


& 


p>t $ % \ zn i" >»'T" 


20 


menghu- awan 
jani kami 

>» ''■i 


inilah mereka lembah-lembab menghadap/ 

berkata mereka menuju 


mereka maka 
melihatnya tatkala 


segala menghan- 
curkan 


24 


<* 

pedih 


■>’ft J i< i-" i" 

(_)\Ac- L^sS 4j! U Jj 

azab 






di da- angin dengan- 
lainnya nya 


kalian minta 
disegerakan 


apa itu bah- 
yang {azab) kan 


** 


A S 

^ USS v 

jf ,-r 

A / 

f & t> 

Kami mem¬ 
beri balasan 

demi- 

kianlah 

tempat ting¬ 
gal mereka 

ke- mereka tidak 
cuali lihat 

makajadilah 

mereka 

Tuhan- dengan 
nya perintah 

se- 

suatu 

fS* # 

A— 


<3i 1^3 


a. 

JOJj @ 


dalamnya' 
hal itu 

Kami teguhkan ti- di dalam 
kedudukan kalian dak apa/hal 

Kami tegulikan 
kedudukan mereka 

dan sesung¬ 
guhnya 25 

orang-orang 
yang berdosa 

kaum 


pTf^ 





$ bK-j 

pendengaran dari/bagi 
mer^a mereka 

ber¬ 

guna 

maka/te- dan 

tapi tidak hati 

dan peng¬ 
lihatan 

pende- 

ngaran 

kepada dan Kami jadi- 
mereka kan/berikan 

/■ - 


<r 9^ * 4*> 

31 bt 

p-r-V 

% 

^ </[ X'f'' 

mereka meng- 
injdcari 

adalah 

mereka 

ketika/ sesuatu/ dari 
karena sedikit pm 

liati 

mereka 

dan 

tidak 

penglihat- dan 

an. mereka tidak 




AjlSj 


aj I* p-f: aw! ca-?Lj 


dan sesung- 
guhnya 


26 


mereka mem- 
perolok-oldk 


pada- 

nya 


mereka 

adalah 


apa pada 
yang mereka 


dan me- 
liputi 


Allah 


pada 

ayat-ayat 


oy&rj p4l*J 

c2h 
** — 

ST'Sss ^ 

<S^ bt 


C SSii 

mereka supaya 

kembali mereka 

ayat- 

ayat 

dan Kami negeri- dari 

ulang-ulang negeri 

di sekitar 
kalian 

apa Kami telah 
yang binasakan 


OJA Ot Ct-Ai 

p^/va? 

Vjli 


tuhan 

pende- Allah 

katan diri 

selam 

dari mereka am- orang-orang 

bil/jadikan (sesembahan) 

menolong 

mereka 

maka me- 
ngapa tidak 

27 


“AiiAb 

gr 




J? 

28 

mereka ada- 
adakan 

merdka 

adalah 

dan apa kebohongan dan 

yang mereka itulah 

dari 

mereka 

sesat/ 

lenyap 

bahkan/ 

tetapi 




:a kan ke kami apa (azab) 


apa dan aku menyam- 
yang paikan kepada kalian 


Vi 

ON 




"W 

£ I 


J»j 

S' 1 


4 ' 

1 




m 




j 

4 __ : £k 

& 


i> <3 £& gpi ssji z 3% IS 


f i 

hi .-«?? 


M 


•*5 “ 

m | 




S !, S 


*1*1 
M! 

't'fcSsi 


X 




J' 

& 
tap 




.y*j 




n 
1.1 
n 




k: I 


M 


-v. 


:4l I 


« 

M 


iCg> 


■% 


W 

O 1 


komp jngsannah. org 


46. Al-Ahqaf 505 


21. Dan ingatiah (Hud) saudara kaum 
Ad yaitu ketika dia mengmgatkan 
kaumnya tentang bukit-bukit pasir, 
dan sesungguhnya telah berlalu be- 
berapa orang pemberi peringatan 
sebelumnya dan setelahnya (dengan 
berkata), "Janganlah kamu menyem 
bah selain Allah aku sungguh khawatir 
nanti kamu ditimpa azab pada hart 
yang besar." 

22. Mereka menjawab. “Apakah engkau 
datang kepada kami untuk memaling 
kan kami dari (menyembah) tuhan tu- 
han kami? Makadatangkanlah kepada 
kami azab yang telah engkau ancam- 
kan kepada kami, jika engkau ter 
masuk orang yang benar." 

23. Dia (Hud) berkata, 1 Sesungguhnya il- 
mu (tentang itu) hanya pada Allah, 
dan aku (hanya) menyampaikan ke- 
padamu apa yang diwahyukan ke- 
padaku, tetapl aku melihat kamu ada 
lah kaum yang berlaku bodoh “ 

24. Maka ketika mereka melihat azab 
itu berupa awan yang menuju ke lem- 
bah-lembah mereka, mereka berkata, 
“Inilah awan yang akan menurunkan 
hujan kepada kita. (Bukan!) Tetapi itu 
lah azab yang kamu minta agar di~ 
segerakan datangnya (yaitu) angin 
yang mengandung azab yang pedih, 

25. yang menghancurkan segala se- 
suatu dengan perintah Tuhannya, se- 
hingga mereka (kaum ‘Ad) menjadi 
tidak tampak lagi (di bumi) kecuali 
hanya (bekas bekas) tempat tinggal 
mereka Demikianfah Kami memberi 
balasan kepada kaum yang berdosa 

26. Dan sungguh Kami telah mene- 
guhkan kedudukan mereka (dengan ke 
makmuran dan kekuatan) yang belum 
pernah Kami berikan kepada kamu 
dan Kami telah memberikan kepada 
mereka pendengaran penglihatan, dan 
hati; tetapi pendengaran, penglihat 
an dan hati mereka itu tidak berguna 
sedikit pun bagi mereka, karena me¬ 
reka (selalu) mengtngkari ayat-ayat 
Allah, dan (ancaman) azab yang da~ 
hulu mereka perolok olokkan telah 
mengepung mereka 

27. Dan sungguh, telah Kami bmasa- 
kan negeri-negeri di sekitarmu, dan 
juga telah Kami jelaskan berulang- 
ulang tanda tanda (kebesaran Kami), 
agar mereka kembali (bertobat). 

28 Maka mengapa (berhala berhaia 
dan tuhan-tuhan) yang mereka sem 
bah selain Allah untuk mendekatkan 
diri (kepada Nya) tidak dapat me- 
nolong mereka? Bahkan tuhan tuhan 
itu telah lenyap dari mereka: dan itulah 
akibat kebohongan mereka dan apa 
yang dahulu mereka ada-adakan. 





























































































506 46. Al-Ahqaf 

29. Dan (ingatlah) ketika Kami hadap 
kan kepadamu (Muhammad) serom- 
bongan jin yang mendengarkan (ba 
caan) Al-Qur an, maka ketika mereka 
menghadiri (pembacaan)nya mereka 
berkata 'Diamlah kamu! (untuk men 
dengarkannya)". Maka ketika telah se- 
lesai mereka kembaii kepada kaum- 
nya (untuk) memberi peringatan. 

30. Mereka berkata Wahai kaum ka 
mii Sungguh, kami telah mendengar 
kan Kitab (Al Qur an) yang diturunkan 
setelah Musa, membenarkan (Kitab- 
kitab) yang datang sebelumnya mem 
bimbing kepada kebenaran, dan ke 
pada jalan yang lurus. 

31. Wahai kaum kamii Terimalah (se- 
ruan) orang (Muhammad) yang me- 
nyeru kepada Allah. Dan berimanlah 
kepada Nya niscaya Dia akan meng- 
ampuni dosa dosamu dan melepas 
kan kamu dari azab yang pedih 

32. Dan barang siapa tidak menerima 
(seruan) orang yang menyeru kepada 
Allah (Muhammad) maka dia tidak 
akan dapat melepaskan diri dari 
siksaan Allah di bumi padahal tidak 
ada pelindung baginya selain Allah. 
Mereka berada dalam kesesatan yang 
nyata." 

33. Dan tidakkah mereka memperha 
tikan bahwa sesungguhnya Allah yang 
menciptakan langit dan bumi, dan Dia 
tidak merasa payah karena mencip 
takannya, dan Dia kuasa menghidup 
kan yang mati? Begitulah. sungguh, 
Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. 

34. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) 
orang-orang yang kafir dihadapkan 
kepada neraka, (mereka akan ditanya) 
"Bukankah (azab) ini benar?" Mereka 
menjawab "Ya benar demi Tuhan ka¬ 
mi.' Allah berfirman,' Maka rasakanlah 
azab ini, karena dahulu kamu meng- 
ingkarinya" 

35. Maka bersabarlah engkau (Mu¬ 
hammad) sebagaimana kesabaran ra- 
sul-rasul yang memiliki keteguhan 
hati, dan janganlah engkau meminta 
agar azab disegerakan untuk mereka. 
Pada hart mereka melihat azab yang 
dijanjikan, mereka merasa seolah olah 
tinggal (di dunia) hanya sesaat saja 
pada siang hari. Tugasmu hanya me 
nyampaikan Maka tidak ada yang 
dibtnasakan kecuali kaum yang fasik 
(tidaktaat kepada Allah) 

MUHAMMAD 

Surah ke - 47 

38 ayat Madamyyah 


.0 . a. 

>4 

pt 

if 


in 


M 

Sgl 


M 1, 

•f 3i- 

I i 

w 

H 

e, ‘5,, 


M 


4 a- 

M: 

§ 


wi 

M 


%\ 

m 


% 3 

-agv 

i 8, 


O, 


: 




X™ 








o^’ ot ‘"-xl 


maka 

tatkala 


Al-Qur’an 


mereka men¬ 
dengarkan 


jin 


dari golongan/ kepada Kami paling- dan 
rombongan kamu kan/hadapkan ketika 

-is s _•{ i«'fr c f-i XI I**''' 


orang-2 yang kaum- 

memberi peringatan nya 


5>* 4?i Ci 


ke- mereka ber- telah maka diamlah 
pada paling/kembaii selesai tatkala kalian 

^ ** ' - K " if| fT ’ f 

ui L1* I 

x" ** 


mereka mereka meng- 
berkata hadirinya 


Musa 

<■ 


se- dari diturun- 
sudah. kan 


Kitab kami telah sungguh 4 wahai kaum mereka 

mendengarkan kami kami berkata 29 


& JiS Ji Z* U, 1 

lurus 


jalan 


* dan 
kepada 


kebe- ke- memberi hadapannya/ antara terha- mem- 

naran pada petunjuk sebelumnya dapapa benarkan 


9 tf 

0 ? 

»>0 4 r" 

rt_£===U 

4 —» 

1 > 

1 y ^4 


~y ♦ V « 

© 

dari 

bagi 

Dia akan 

kepada- 

dan ber- Allah 

orang yang 

penuhilah/ wahai kaum 



kalian 

mengampum 

Nya 

imanlah 

menyeru 

terimalah kami 

30 

isl 


> 

* « •• 

-X 

cyj 

© pj 

in- 

® „ Ax 

bt £yr-J \ 


Allah 

orang yang 

memenuhi/ ti- 

danba- 

pedih 

azab 

dari dan Dia akan 

dosa-dosa 


menyeru 

menerima dak 

rang siapa 

31 


melepaskan kalian 

kalian 


J±3j\ Pi' o? 2 Pj <3 Dpi P5® 


mereka 

itu 


pelindung selain Dia/ dari bagi- danti- 

Allah nya dak ia 


muka di menyelamatkan/ maka 
bumi melepaskan tidak ia 

\ / /,*X ^ X \ X** ^ ^ 

j 1 L>- 6l L?L/^ pp 4 <3 

langit mencip- yang Allah sesung- mereka mem- apakah nyata 

takan guhnya perhatikan dan tidak 32 


kese- dalam 
satan 

/ < f, 




ya/ 

benar 


orang 

mati 


mengbt- bah- atas 
dupkan wa 


berku- 

asa 


dengan mencipta- Dia mera- dan 
kannya/semua itu sa payah tidak 


dan 

bumi 


UJ* Jipo op slip cp ei° P 

neraka atas-' mereka orang-2 dipalingkan/ dan pa- Maha- sesu- segala atas sungguh 

ke kafir yang dihadapkan da hari 33 kuasa atu Dia 


& C&& ijiii jg & gu pi 




dengan 

apa/sebab 


azab 


maka Dia dan demi ya mereka dengan 

rasakan berkata Tuhan kami benar berkata benar 

\ > 


bukan¬ 

kah 




rasul- 

rasul 


dari keteguli- orang-2 yang ber- sebagai makabersa- 

an hati mempunyai sabar mana barlah kalian 34 


kalian 

ingkar 


adaiah 

kalian 


J c <Si_>: f5 px p Vi 


ke- mereka tidak mereka 

JSjfcgj cuali tinggal diancam 


apa mereka pada seakan-2 bagi kalian minta dan 

yang melihat hari mereka mereka disegerakan jangan 


^ i, s-' e i? & ('i * 0 is-.,' 

^ oy^-d' pi a) oe ^1— 

maka apa- penyampaian/ siang dari sesaat 


kaum ke- dibina- 
cuali 


apa- 

sakan kah/tidaklali penjelasan hari 



































































































IV 



_ ^ » - T . i 9 S' 9 / ^ ..sr **^ 

J^' ^ o^ i?-^L? it3& (>ii 

danorang- amalperbu- (Allah) Allah jalan dari dan mereka meng- mereka orang-2 

orang yang 1 atan mereka sesatkan halang-halangi kafir yang 

* -J-'f, <-> ,✓ .tM-' ' I i 

a? 6 s *-’ a? q> W if*'J c^L^ 5 ' If 4 ' 

iadap dan rnereka kebajikan/ 

; yang beriman shaleh 


dari hak/ dania/ Muham- atas/ ditu- terhadap dan mereka 

benar itu mad kepada runkan apayang beiiman 


dan mereka mereka 
beramal beriman 


o\> dlta 


i 




mereka 

kafir 


> ?' 


orang-2 bahwa se- demi¬ 
sing sungguhnya kianlah 


keadaan dan (Allah) kesalahan-2 dari meng- Tuhan 
mereka memperbaiki mereka mereka hapus mereka 


bjr 

orang-2 
yang 

ffj o* 3^' lAf' £0' !>*■£' 

menjadikan/ demiki- Tuhan dari hak/ mereka mereka orang-2 dan yang mereka 

membuat anlah mereka benar mengikuti beriman yang sungguh batil mengikuti 

'V * cK's >ka .<,<• ’Me". .i., >s.. 

(J 19 - jjdjujl >£la5 tab Qpl ^ 


se- batang maka pukullab/ mereka orang-2 kalian maka 
hingga leher^ pancunglah kafir yang bertemu apabiia ia 3 


penimpama- bagi Allah 

an mereka manusia 




W'^-v 


Uij Jjo taa uh t3«y^ 1 


perang 


mele- se- te- dan a- sesudah anu- maka ikatan/ maka kalian menga- apa- 

takkan hingga busan dapun itu gerah adapun tawanan keraskan lahkan mereka bila 


’^Sx #3 ^ & iS i; 'i»> *tz&l 

sebagian Dia hendak tetapi danpada Dia tidak (oleh) meng- dan demikian bebannya/ 
kalian menguji mereka menolong Allah hendak i jika senjata 

^ ^ >m"*T f t? '"i i*-* - 

^ ^ s| o$b 

3ia akan member! amalperbu- Dia meng- maka Allah jalan pada mereka danorang- dengan 

petunjuk mereka A atan mereka hilangkan tidak gugur orang yang sebagian 

urUH 4:W @ ^4Air4»j @ ^ 


orang-2 

yang 


wahai 


kepada telaJi Dia surga 
merdka kenalkannya 


dan Dia akan me- 
masukkan mereka 


keadaan dan Dia akan 
mereka memperbaiki 


£t 'Sj 0 ^ )£2 h 0 


mereka dan orang- 

kafir orang yang 


telapakkaki/ dan Dia akan Dia akan me- Allah kalian jika mereka 
kedudukan kalian meneguhkan nolong kalian menolong beriman 


&\ 0 z 0 f(A ja ca 


Allah menu- apa mereka karena sesung- demiki- 

rankan yang bend guhnya mereka an itu 8 


amalperbu- dan Dia me- bagi raakake- 
atan mereka nyesatkan merdca sengsaraan 


Ca$ d#j&\ ci ll/C-f j&\ ^ ^ I 




bagai- lalu mereka 
mana memperhatikan 


muka 

burni 


mereka apakah 
beijalan maka tidak 


amal peker- 
jaan merdca 


maka Dia 
menghapus 


'J UJliai (vfta 4jiS( /J <>; duh <uU o© 


sepertinya/ dan bagi orang- atas Allah menghan- sebelum dari orang-2 akibat/ ada- 

10 seperti itu orang kafir mereka curkan mereka yang kesudahan lah 


t \*s ' s 9 t y ' 9 A l A ^ ^ ^ 

5 P p-A i\y> (2)1^ ob 


bagi pelin- tidak orang-orang dan sesung- mereka orang-2 pelin- Allah karena se- demi- 
11 mereka dung ada yang kafir guhnya beriman yang dung sungguhnya kian itu 


W! 

t S' 

m 

M 

B) 


Vt 




"^min^anikiKdrg 


47. Muhammad 507 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1. Orang-orang yang kafir dan meng- 
halang halangi (manusia) dari jalan 
Allah, Allah menghapus segala amal 
mereka 

2. Dan orang-orang yang benman (ke 
pada Allah) dan mengerjakan kebajik¬ 
an serta beriman kepada apa yang di= 
turunkan kepada Muhammad, dan 
itulah kebenaran dari Tuhan mereka, 
Allah menghapus kesalahan kesalah- 
an mereka dan memperbaiki keadaan 
mereka 

3 Yang demikian itu, karena sesung 
guhnya orang-orang kafir mengikuti 
yang batil (sesat), dan sesungguhnya 
orang orang yang beriman mengikuti 
kebenaran dari Tuhan mereka. Demi 
kianlah Allah membuat perumpama- 
an perumpamaan bagi manusia 

4 Maka apabiia kamu bertemu dengan 
orang orang yang kafir (di medan pe¬ 
rang), maka pukullah batang leher 
mereka Selanjutnya apabiia kamu te- 
lah mengalahkan mereka, tawanlah 
mereka, dan setelah itu kamu boleh 
membebaskan mereka atau menerima 
tebusan sampai perang selesai Demi 
kianlah dan sekiranya Allah meng- 
hendaki, niscaya Dia membmasakan 
mereka tetapi Dia hendak menguji 
kamu satu sama lain. Dan orang-orang 
yang gugur di jalan Allah, Allah tidak 
menyia nyiakan amal mereka. 

5 Allah akan memberi petunjuk ke 
pada mereka dan memperbaiki keada 
an mereka, 

6 . dan memasukkan mereka kedalam 
surga yang telah diperkenalkan-Nya 
kepada mereka 

7 Wahai orang-orang yang beriman! Ji¬ 
ka kamu menolong (agama) Allah, nis¬ 
caya Dia akan menolongmu dan me¬ 
neguhkan kedudukanmu 

8 Dan orang-orang yang kafir, maka 
celakalah mereka dan Allah meng- 
hapus segala amalnya. 

9. yang demikian itu karena mereka 
membenci apa (Al Qur an) yang di 
turunkan Allah maka Allah meng¬ 
hapus segala amal mereka 

10 Maka apakah mereka tidak pernah 
mengadakan perjalanan di bumi, se- 
hingga dapat memperhatikan bagai 
mana kesudahan orang-orang yang 
sebelum mereka Allah telah membi- 
nasakan mereka, dan bagi orang-orang 
kafir akan menerima (nasib) yang 
serupaitu, 

11. Yang demikian itu karena Allah Pe 
lindung bagi orang orang yang ber¬ 
iman; sedang orang-orang kafir tidak 
ada pelindung bagi mereka 


















































































508 47. Muhammad 


12. Sungguh Allah akan memasukkan 
orang-orang yang beriman dan me 
ngerjakan kebajikan ke dalam surga 
yang mengalir di bawahnya sungai- 
sungai Dan orang orang yang kafir 
menikmati kesenangan (dunia) dan 
mereka makan seperti hewan makan: 
dan (kelak) nerakalah tempat tinggal 
bagi mereka 

13 Dan betapa banyak negeri yang 
(penduduknya) lebih kuat dari (pendu- 
duk) negerimu (Muhammad) yang te 
lah mengusirmu itu. Kami telah mem- 
binasakan mereka; maka tidak ada se- 
orang pun yang menolong mereka 

14. Maka apakah orang yang berpe- 
gang pada keterangan yang datang 
dari Tuhannya sama dengan orang 
yang dijadikan terasa indah baginya 
perbuatan buruknya dan mengikuti 
keinginannya? 

15. Perumpamaan taman surga yang 
dijanjikan kepada orang-orang yang 
bertakwa, di Sana ada sungai sungai 
yang airnya tidak payau, dan sungai- 
sungai air susu yang tidak berubah 
rasanya, dan sungai-sungai khamar 
(anggur yang tidak memabukkan) 
yang lezat rasanya bagi pemmumnya, 
dan sungai sungai madu yang murni 
Di dalamnya mereka memperoleh se 
gala macam buah-buahan, dan am- 
punan dari Tuhan mereka. Samakah 
mereka dengan orang yang kekal 
dalam neraka, dan diberi minuman 
dengan air yang mendidih sehingga 
ususnyaterpotong potong? 

16. Dan di antara mereka ada orang 
yang mendengarkan perkataanmu 
(Muhammad), tetapi apabila mereka 
telah keluar dari sisimu, mereka ber- 
kata kepada orang yang telah diberi 
ilmu (sahabat sahabat Nabi) Apakah 
yang dikatakannya tadi 7 ' 1 Mereka 
itulah orang-orang yang dikunci hati 
nya oleh Allah dan mengikuti ke¬ 
inginannya. 

17. Dan orang-orang yang mendapat 
petunjuk, Allah akan menambah pe- 
tunjuk kepada mereka dan meng 
anugerahi ketakwaan mereka 

18. Maka apa lagi yang mereka tung 
gu-tunggu selain hart kiamat, yang 
akan datang kepada mereka secara 
tiba tiba karena tanda tandanya sung 
guh telah datang Maka apa gunanya 
bagi mereka kesadaran mereka itu 
apabila (hart kiamat) itu sudah datang 7 

19. Maka ketahuilah, bahwa tidak ada 
Tuhan (yang patut disembah) selain 
Allah, dan mohonlah ampunan atas 
dosamu dan atas (dosa) orang-orang 
mukmin, laki laki dan perempuan. Dan 
Allah mengetahui tempat usaha dan 
tempat tinggalmu 

;- 1 



IV 



n 


' 


b*. iSj*r Wb Lf 4 ' 4U1 oi 


dari mengalir surga 

>>A. 


kebajikan/ dan mereka mereka orang-2 Diame- Allah sung- 
shaleh berbuat beriman yang masukkan guh 


binatang me- seba- dan mere- mereka ber- mereka dan orang-2 sungai- bavvah- 

makan gaimana ka makan senang-2 kafir yang sungai nya 


"O' 

kamu 


atan sangat 

■tp 





keterangan 

atas 

ada- apakah ma- 

^4 

yang nyata 


lah ia ka orang 


bagi tempat dan api/ 
banyak 12 * mereka tinggal neraka 


bagi seorang maka Kami binasa- mcngeluarkan/ yang 


Pr J^ 4 ^ Op b^ ip bi 

surga perum- hawanafsu dan mereka amalper- jahat/ bagi- dijadikan me- seperti Tuhan- dari 

pamaan 14 mereka mengikuti buatannya buruk nya mandang baik orang nya 


jA &y o? j-rb lyy JtP £ b* j-r 1 b&j <jP> 

tidak air dari dan be- tidak air dari sungai- di da- orang-orang dijan- yang 

susu sungai-2 rubah sungai lamnya yang bertakwa jikan 


i 'l ** ill 

tK d 4 j-rb jrb 


E 


1 - ■£$ 




jemih/ 

bening 


madu dari dan bagi yang lezat khamar dari dan rasanya berubah 

sungai-2 meminum sungai-2 


b- pgj b* tr^J & bi fh 


neraka 

da- kekal 
lam 

ia 

seperti Tuhan 
orang mereka 

dari dan am- 

punan 

buah- 

buahan 

se~ 

gala 

dari di da- dan bagi 
lamnya mereka 



a 4 


1 



£ \y£j 

kepada 

dia men- 

orang 

dan di anta- 

isi perat/ 

maka ter- 

men- 

air dan mereka 

kamu 

dengarkan 

yang 

ra mereka 15 

usus mereka 

potong-2 

didih 

diberi minum 




\}J\ lit & 

kemarin/ ia apakah ilmu pe- mereka kepada mereka sisi dari mereka apa- se- 
tadi katakan yang ngetahuan diberi orang-2 yang bo-kata kamu keluar bila hingga 


bA\j (n) yt>'by>\ 'Q> {jjA <AAj\ 

dan orang- hawanaf- dan mereka liati atas Allah menutup/me- cfang-2 mere- 

orangyang 16 su mereka mengikuti mereka nguncimati yang kaitu 

bpJXi |w) j*4->yu tS-u> 

ke- mereka maka apa- ketakwaan danDiamem- petunjuk Diamenam- mereka menda- 

cuali menunggu-2 kah/tidaKlah 17 mereka beri mereka bah mereka pat petunjuk 


«-i>- \i\ X&3 XJv A 


ia datang ke- apa- bagi makaba- syarat-syarat/ telah maka tiba- 

pada mereka bila mereka gaimana tanda-tandanya datang sungguh tiba 

ia datang ke- bah- 
pada mereka wa 

hari 

kiamat 


< 

ai v,i 

s\ 

v 

6 * | 

Ail 

%&> 0 

s S K 

bagi dan mohon- 

dosamu lah ampun 

Allah ke- 
cuali 

Tuhan tidak 
ada 

bahwa se- 
sungguhnva 

bahwa- 

sanya 18 

peringatan 

mereka 


; p sr" 


.P'A-'''* A*t'' t v' 


J> . sr/- >■*'!>' \ ^ S' * 

1 b&pb 


19 


dan tempat 
tinggal kalian 


tempat ber- 
pindah kalian 


menge¬ 

tahui 


dan dan orang-orang 

Allah perempuan beriman 


dan bagi orang- 
orang mukmin 





















































































































kQmpjng5annah.org 


47. Muhammad 509 

20 Dan orang-orang yang berimanber 
kata "Mengapa tidak ada suatu surah 
(tentang perintah jihad) yang diturun¬ 
kan?" Maka apabila ada suatu surah 
diturunkan yang jelas maksudnya dan 
di dalamnya tersebut (perintah) pe- 
rang, engkau melihat orang orang 
yang di dalam hatinya ada penyakit 
akan memandang kepadamu seperti 
pandangan orang yang pingsan ka 
rena takut mati. Tetapi itu lebih pantas 
bagi mereka 

21. (Yang lebih baik bagi mereka ada 
lah) taat (kepada Allah) dan bertutur 
kata yang baik. Sebab apabila perintah 
(perang) ditetapkan (mereka tidak me- 
nyukainya) Padahal jika mereka be- 
nar benar (beriman) kepada Allah, 
niscaya yang demikian itu lebih baik 
bagi mereka. 

22. Maka apakah sekiranya kamu ber 
kuasa kamu akan berbuat kerusakan 
di bumi dan memutuskan hubungan ke- 
keluargaan? 

23 Mereka itulah orang orang yang di- 
kutuk Allah; lalu dibuat tuli (pen- 
dengarannya) dan dibutakan peng 
lihatannya 

24. Maka tidakkah mereka meng 
hayati Al Quran ataukah hati mereka 
sudahterkunci? 

25 Sesungguhnya orang orang yang 
berbalik (kepada kekafiran) setelah pe 
tunjuk itu jelas bagi mereka setanlah 
yang merayu mereka dan memanjang 
kan angan angan mereka 

26 Yang demikian itu karena sesung¬ 
guhnya mereka telah mengatakan ke¬ 
pada orang-orang (Yahudi) yang tidak 
senang kepada apa yang diturunkan 
Allah, "Kami akan mematuhi kamu da 
lam beberapa urusan ‘ tetapi Allah me- 
ngetahui rahasia mereka. 

27. Maka bagaimana (nasib mereka) 
apabila malaikat(maut) mencabut nya- 
wa mereka memukul wajah dan pung- 
gung mereka? 

28. Yang demikian itu, karena sesung¬ 
guhnya mereka mengikuti apa yang 
menimbuikan kemurkaan Allah dan 
membenci (apa yang menimbuikan) 
keridaan Nya, sebab itu Allah meng 
hapus segala amal mereka 

29 Atau apakah orang-orang yang 
dalam hatinya ada penyakit mengira 
bahwa Allah tidak akan menampakkan 
kedengkian mereka? 




















































































510 47. Muhammad 




IV jL& 


30. Dan sekiranya Kami menghendaki, 
niscaya Kami perlihatkan mereka ke 
padamu (Muhammad) sehingga eng 
kau benar benar dapat mengenal 
mereka dengan tanda tandanya, Dan 
engkau benar-benar akan mengenal 
mereka dari nada bicaranya, dan Allah 
mengetahui segala perbuatan kamu. 


Hi 


31 Dan sungguh. Kami benar-benar akan 
menguji kamu sehingga Kami menge¬ 
tahui orang-orang yang benar benar ber 
jihad dan bersabar di antara kamu; 
dan akan Kami uji perihal kamu 


32. Sesungguhnya orang orang yang 
kafir dan menghalang halangi (orang 
lain) dari jalan Allah serta memusuhi 
rasul setelah ada petunjuk yang jelas 
bagi mereka mereka tidak akan dapat 
memberi mudarat (bahaya) kepada 
Allah sedikit pun. Dan kelak Allah 
menghapus segala amal mereka 


33 Wahai orang-orang yang beriman! 
Taatlah kepada Allah dan taatlah ke¬ 
pada Rasul, dan janganlah kamu me 
rusakkan segala amalmu 


34 Sesungguhnya orang-orang yang ka - 
fir dan menghalang-halangi (orang la¬ 
in) dari jalan Allah, kemudian mereka 
mat! dalam keadaan kafir, maka Allah 
tidak akan mengampuni mereka 


35. Maka janganlah kamu lemah dan 
mengajak damai, karena kamulah 
yang lebih unggul, dan Allah (pun) 
bersama kamu, dan Dia tidak akan 
mengurangi segala amalmu. 


36. Sesungguhnya kehidupan dunia 
itu hanyalah permainan dan senda 
gurau. Jika kamu beriman serta ber 
takwa, Allah akan memberikan pahala 
kepadamu, dan Dia tidak akan me- 
minta hartamu. 


37. Sekiranya Dia meminta harta ke¬ 
padamu lalu mendesak kamu (agar 
memberikan semuanya) niscaya kamu 
akan kikir: dan Dia akan menampakkan 
kedengkianmu 


38. Ingatlah, kamu adalah orang 
orang yang diajak untuk meng- 
infakkan (hartamu) di jalan Allah Lalu 
di antara kamu ada orang yang kikir, 
dan barang siapa kikir maka sesung 
guhnya dia kikir terhadap dirinya 
sendiri. Dan Allahlah Yang Mahakaya, 
dan kamulah yang membutuhkan 
(karuma Nya) Dan jika kamu ber- 
paling (dari jalan yang benar) Dia akan 
menggantikan (kamu) dengan kaum 
yang lain, dan mereka tidak akan 
(durhaka) seperti kamu. 



y*ig?r%tF 


n 


<3 -T3 


da- dan sungguh kalian dengan tanda- 
lam mengenal mereka tanda mereka 





maka sungguh kali- sungguh Kami peril- Kamimeng- dan 
an kenal mereka hatkan mereka padamu hendaki jika 


■p'CJ p 


Kami me- se- dan sungguh Kami 

ngetahui hingga akan menguji kalian 


amal / menge- 

30 perbuatan kalian tahui 


dan 

Allah 


perica- 

taan 


lagu/tata 

bahasa 


4 ^; 

i&ffi i 

f - 1 ! 

~>f- *■) 

fi fl 

■at 




orang-2 sesung- 
yang guhnya 31 


beritahu/ hal dan Kami a- dan orang-orang 
ihwal kalian kan menguji yang bersabar 


di antara 
kalian 


orang-orang yang 
beij ihad/ berjuang 


qUi U ot nytr' 411' dcV-" X 


menjadi 

jelas 

apa se- dari 

yang sudah 

* rasul 

dan mereka 
menenlang 

Allah 

jalan 

dari dan mereka 

menghalangi 

mereka 

kafir 

iV!) 

\ 

ft AH 

t> jt s" 

» . - -,-tl & 


ail 

1 

5 iS&\ 






32 

amal perbuatan 
mereka 

dan (Allah) akan 
menghapuskan 

sesuatu/ 
sedikit pun 

(pada) 

Allah 

mayka mem¬ 
beri mudarat 

tidak petunjuk 

dapat 

bagi 

mereka 


./■if l 


% ’sp)\ \jpj sit vqju 






kalian me- dan 
msakkan jan an 


(pada) 

rasul 


dan taatlah (pada) 

kalian Allah 


taatlah 

kalian 




& 


mereka orang- wahai 
beriman orang yang 

i 0 


orang-2 sesung- 
yang guhnya 33 


amal perbu¬ 
atan kalian 


hsS. 


r<.r *s, *» \ ^ \ * 

U>u f 4jll LX 

mereka kemu- Allah jalan dari danma-eka mereka 
mad dian menghalangi kafir 

Jjfl J $£ 55 8 X it JuS $ fiS 

damai ke- dan kalian me- kalian maka bagi Allah akan mem- maka dalam kea- dan 

pada nyeru/minta lemah jangan 34 mereka beri ampun tidak daan kafir merekz 

d\ 0 pJu>\ p£\j 

sungguh amal perbu- Dia akan me- dan beserta dan di atas dan 

hanyalah 35 atan kalian ngurangi kalian tidak kalian Allah kalian 

~0 M U Vj&S 031 1^1 


pahala 

kalian 


Dia akan mem - dan kalian 
beri pada kalian bertakwa 


kalian 

beriman 


dan dan senda- perma- 
jika gurau inan 


dunia 


kehi¬ 

dupan 






5! 


"Xy\ 


lalu Dia men¬ 
desak kalian 


Dia memintanya 
kepada kalian 


jika 


harta-harta 

kalian 


Dia meminta dan 

kepada kalian tidak 


s • jj&Xj _>sJLib 


kalian diseru/ 
diajak 


mereka/orang- ingatlah 

orang ini kalian 


37 


kedengkian/ dan Dia mengeluar- kalian 
kebencian kalian kan/menampakkan akan kikir 






c\ 


9^ £ 

3 






kikir dan ba¬ 

rang siapa 

ia 

kikir 

orang maka di antara 

yang kalian 

Allah jalan pada 

untuk kalian 
menafkalikan 


>-*3 

4.<ft & <* s 

4J3 \j 

Vi*- 

C2fi 

dan takir/berke- 

jika perluan 

dan/sedang- 
kan kalian 

Maha- dan dirinya atas 

kaya Allah 

ia maka sesung- 

kikir guhnya hanyalah 

^ p===*tej*\ 



Uj, 


■ 

\ 

seperti 

38 kalian 

adalah 

mereka 

tidak kemu- selain 

dian kalian 

kaum 

Dia 

mengganti 

kalian 

berpaling 


A vmpUngsannah. qrg 





















































































MiHMi l » M g 


PH 

* M? 

m ; 



mm 

j£ 

Ifr 






'■Z jil. '.< ' *’•''« 


"i.t,*. .*•' -Vf 


r±&i o- fds U a dll QP Ua Jll Ui Cl 


dosa-dosa dari 

telah 

apa Allah kepa- untuk akan 

nyata pembukaan/ kepada 

Kami 

sungguh 

kamu 

lalu 

yang 

damu mengampum I 

kemenangan kamu 

bukakan 

Kami 

0 

u*A 

i£j^ 

d\j& 

f ». 

C/' 

>b 


lurus 


jalan 

dan Dia member! atas 

nikmat- 

dan Dia me- 

akan 

dan apa 

2 


petunjuk padamu kamu 

Nya 

nyempumakan 

datang 

yang 




a iXiii jji Jit ^ ip a i£Ej 

hati-2 dalam ketente- menu- yang Dta teguh/per- perto- Allah dan akan me- 

raman runkan 3 kasa/kuat longan nolongkamu 

ojlfii SU. Aj g 6\5l 5>j3i 


i*»V . 5 s * »<" *1 


langit hala- dan milik keimanan be- keimanan supaya mere- orang-orang 

tentara Allah mereka serta ka bertambah yang beriman 


kpi dSfp Jp2 © £$ & 5g 

dan orang-2 muk- orang-orang karena Dia hen- Maha- Maha Allah dan dan 

min perempuan muktnin laki-2 dak memasukkan 4 bijaksana Mengetahui adalah bumi 

-►4-^ ^ - ^ ==vj 1^9 uub»- s£/£ *9*^ 


C^i3i; 


« y l - 4 A. l .*Jj^ 


31 


mereka dan orang-orang dan orang-oiang dan orang-orang orang-orang 

berperasangka mnsyrik perempuan musyrik laki-laki munafik perempuan munaiik laki-2 


iii ;_pi \'J> gl\ <k 


atas Allah 
mereka 


dan 

murka 


buruk giliran atas 

mereka 


zjr*? o^L-j >4^- >4) Ac'j 

hala- dan milik tempat dansangat neraka bagi dan Dia me- dan Dia me- 

tentara Allah 6 kembali buruk Jahanam mereka nyediakan ngutuk mereka 

iluLji % <f) 'uSi. frfi. ■& 


buruk 

sr y A'f' V *" '| x 


sang- terhadap 

kaan Allah 


Kamimeng- sungguh Maha- Maha- Allah dan 

utuskamu Kami 7 bijaksana perkasa adalah 


dan 

bumi 


> ■» 1 t ’> ■ I s * * • ^ i 1 


2 1 * £">-j 


langit 

Iju^i 


dan. 

rasul-Nya 


kepada supaya kalian 
Allah beriman 


dan danpembawa 

peringatan kabar gembira 


sebagai 

saksi 


. % * $ y 

0 


%r& 




•JUrbi> 


dan kalian bertas- 
bih kepada-Nya 


dan kalian me- dan kalian me- 

muliakan -Nya negulikan-Nya 


?5_ 

A 

If 




J -v 

-« p> 


i 


, 15 # 
■Hl- 
m 


hm 


1,1 




M 


dari danDiahendak di da- mereka sungai- bawah- daii mengalir surga 

mereka menutup/hapus lamnya kekal sungai nya 

$ ^ 

danDiahendak besar keun- Allah di denii- dan kejelekan/kesa- 

mengazab 5 tungan sisi kian itu adalah lahan mereka 


; \J- 
» 




hr® 


>■ 

'cV' vj* 






t&M,. 




ih 

: 


f '4 


a 





kampjjngsannah.org 


48. Al-Fath 511 

r -p 

AL-FATH 

Surah ke - 48 

29 ayat Madaniyyah 

b,:' * .....U N . 

Dengan name Allah Yang Maha 
Pengasih Maha Penyayang 

1. Sungguh Kami telah memberikan 
kepadamu kemenanganyangnyata 

2. agar Allah memberikan ampunan 
kepadamu (Muhammad) atas dosamu 
yang lalu dan yang akan datang serta 
menyempurnakan nikmat Nya atasmu 
dan menunjukimu kejalan yang lurus 

3. dan agar Allah menolongmu de¬ 
ngan pertolongan yang kuat (banyak) 

4. Dialah yang telah menurunkan kete 
nangan ke dalam hati orang-orang 
mukmm untuk menambah keimanan 
atas keimanan mereka (yang telah 
ada) Dan milik Allahlah bala tentara 
langit dan bumi, 806 dan Allah Maha 
Mengetahui Mahabijaksana 

5 Agar Dia masukkan orang orang 
mukmm laki laki dan perempuan ke 
dalam surga yang mengalir di ba 
wahnya sungai-sungai Mereka kekal 
di dalamnya dan Dia akan menghapus 
kesalahan kesalahan mereka Dan yang 
demikian itu menurut Allah suatu 
keuntungan yang besar 

6 dan Dia mengazab orang orang mu 
nafik laki-laki dan perempuan, dan 
(juga) orang orang musyrik laki laki dan 
perempuan yang berprasangka buruk 
terhadap Allah Mereka akan mendapat 
giliran (azab) yang buruk, dan Allah 
murka kepada mereka dan mengutuk 
mereka serta menyediakan neraka Ja¬ 
hanam bagi mereka Dan (neraka Ja 
hanam) itu seburuk buruk tempat 
kembali 

7. Dan milik Allah bala tentara langit 
dan bumi. Dan Allah Mahaperkasa, 
Mahabijaksana. 

8 Sungguh, Kami mengutus engkau (Mu 
hammad) sebagai saksi, pembawa be 
rita gembira dan pemberi peringatan, 

9 agar kamu semua beriman kepada 
Allah dan Rasul Nya menguatkan 
(agama)-Nya membesarkan-Nya dan 
bertasbih kepada Nya pagi dan 
petang. 


806 Penolong yang dradikan Allah untuk 
orang orang mukmin seperti malaikat, 
hewan hewan angmtopan dansebagamya 




































































































512 ~ 48. Al-Fath 

10. Bahwa orang orang yang berjanji 
setia kepadamu (Muhammad)., sesung- 
guhnya mereka hanya berjanji setia 
kepada Allah. Tangan Allah di atas ta- 
ngan-tangan mereka, maka barang 
siapa melanggar janji, maka sesung 
guhnya dia melanggar atas (janji) sen- 
diri; dan barang siapa menepati 
janjinya kepada Allah, maka Dia akan 
memberinya pahala yang besar. 

11. Orang-orang Badui yang tertinggal 
(tidak turut ke Hudaibiyah) akan ber- 
kata kepadamu, "Kami telah disibukkan 
oleh harta dan keluarga kami, maka 
mohonkanlah ampunan untuk kami.' 
Mereka mengucapkan sesuatu dengan 
mulutnya apa yang tidak ada dalam 
hatinya. Katakanlah 'Maka siapakah 
yang dapat menghalang-halangi ke 
hendak Allah jika Dia menghendaki 
bencana terhadap kamu atau jika Dia 
menghendaki keuntungan bagimu? 
Sungguh, Allah Mahateliti dengan apa 
yang kamu kerjakan." 

12. Bahkan (semula) kamu menyangka 
bahwa Rasul dan orang-orang mukmin 
sekali kali tidak akan kembali lagi ke¬ 
pada keluarga mereka selama-lama 
nya, dan dijadikan terasa mdah yang 
demikian itu di dalam hatimu, dan 
kamu telah berprasangka dengan pra 
sangka yang buruk, karena itu kamu 
menjadi kaum yang binasa. 

13. Dan barang siapa tidak beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya, maka 
sesungguhnya Kami telah menyedia- 
kan untuk orang-orang kafir itu neraka 
yang menyala-nyala. 

14. Dan hanya milik Allah kerajaan 
langit dan bumi. Dia mengampuni 
siapa yang Dia kehendaki, dan akan 
mengazab siapa yang Dia kehendaki. 
Dan Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang 

15. Apabila kamu berangkat untuk 
mengambil barang rampasan, orang- 
orang Badui yang tertinggal itu akan 
berkata, "Biarkanlah kami mengikuti 
kamu." Mereka hendak mengubah 
janji Allah. Katakanlah, 'Kamu sekali 
kali tidak (boleh) mengikuti kami. 
Demikianlah yang telah ditetapkan 
Allah sejak semula.' Maka mereka akan 
berkata, “Sebenarnya kamu dengki 
kepada kami." Padahal mereka tidak 
mengerti melainkan sedikit sekali. 


I 



n 


Jj' (jy 4J4' Jj s, La-Jj, n , * A as i OJ. 

tangan di Allah ta- (pada) mereka ber- sesungguh- mereka berjanji orang-orang sesung- 
mereka atas ngan Allah janji setia nya hanyalah setia pada kamu yang guhnya 

*4' 'Y ' Y 14 2 Y Y4.Y 'HY* 

AJC' ^-*3 

atas- beijanji dengan mene- danba- dirinya atas dia me- maka sung- mdang- makaba- 
nya apa yang pati rang siapa sendiri langur guh hanyalah gar rang siapa 

i CmAI . & .4^1 


mereka tertinggal/' 
di belakang 


kepada akan me- 

kamu ngatakan 


besar 


10 


pahala maka Dia akan Allah 
memberinya 


11 f! 

J h 


byyi 

r ss 

£ U 

‘ 9> • * 4 £ 9 


mereka 

untuk 

niaSa mohon- 

dan kelu- 

berkata 

kami 

kan ampunan 

arga kami 


> 


Allah dari 


30 


harta 

kami 

telah menyi- 
bukkan kami 


hati 

mereka 

da- tidak 

lam ada 

r. 



orang-orang dart 


kalian dengan Allah ada- bah- keman- bagi Dia meng- atau mudarat/ bagi Dia meng- jika sedi- 
keijakan apa yang lah kan faatan kalian hendaki bahaya kalian hendaki kit pun 


j! Aerth by*- 


berbalik/ tidak bah- kalian telah bahkan/ Maha Me- 

kembali akan wa menyangka tetapi 11 ngetahui 

4-^ jkjk ^ * — 5. 


3) !&\ 02? 5 

bah- kalian 1 
i wa menyai 

£» a ft ^ 

auruk sang- dan kalian te- hati da- demi- dan menjadikan selama- keluarga 

kaan lah menyangka kalian lam kianitu memandang baik lamanya mereka 

lib 4iil \yy jJ cyj w by 


maka sung- dan rasul- kepada beriman tidak dan barang binasa kaum 

g~ v § 1 guh Kami Nya Allah siapa 12 


dan ada- 
lah kalian 


4JJj (vp i/U—> kJ] Urtjlc.* 


dan 

bumi 


langit 

kera- dan milik 
jaan Allah 13 

neraka yang untuk orang- 

menyala-nyala orang kafir 

Kami me- 
nyediakan 

by* 

auI 


£ y&j i ES 

Q 

> . r- 

Malm 

Pengampun 

AUah 

dan Dia ke- siapa 

adalah hendaki akan 

dan Dia Dia ke- 

mengazab hendaki 

kepada 

siapa 

Dia mem¬ 
ber! ampun 

Ji 

kepada 


2 \ U^\ 


( 

t i *4 v 

30 

Malia 

Penyayang 

kalian 

berangkat 

apa- orang-orangyang ter- 

bila tinggal/di belakang 

akan 

berkata 

14 


a 

mereka akan bah- 
mengganli wa 

h£ % (rS > 






/Y'” Y.’*' '-xY' 

ujj- 5 


mereka 

hendak 


kami meng- biarkan- 

ikuti kalian lah kami 


untuk kalian 
mengambilnya 


rampasan 

pcrang 


fjA .nil J=ss> LijjtXj (^s a&\ 

ebelum/ dari Allah berfirman demikianlah kalian meng- tidak kata- Allah firman 
dahulu lkuli kamf akan kanlah 

Y-% sm Y \^<y X h \'<* > Y 

* \j?'* & ^jJ*-**^ l 

sedikit ke- mereka tidak adalah bahkan/ kalian dengki bahkan/ maka akan 
.15 cuali mengerti mereka tetapi pada kami tetapi berkata mereka 





































































































48. Al-Fath 513 

16. Katakanlah kepada orang-orang 
Badui yang tertinggal, ''Kamu akan di- 
ajak untuk (memerangi) kaum yang 
mempunyai kekuatan yang besar, 
kamu harus memerangi mereka ke- 
cuali mereka menyerah. Jika kamu 
patuhi (ajakan itu), Ailah akan mem 
berimu pahala yang baik; tetapi jika 
kamu berpaling seperti yang kamu 
perbuat sebeiumnya, Dia akan meng- 
azab kamu dengan azabyang pedih." 

17. Tidak ada dosa atas orang-orang 
yang buta, atas orang-orang yang 
pincang dan atas orang-orang yang 
sakit (apabila tidak ikut berperang) 
Barang siapa taat kepada Ailah dan 
Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya 
ke dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai; tetapi barang 
siapa berpaling Dia akan meng- 
azabnya dengan azabyang pedih. 

18. Sungguh, Allah telah mendai orang 
orang mukmin ketika mereka berjanji 
setia kepadamu (Muhammad) di ba 
wah pohon, Dia mengetahui apa yang 
ada dalam hati mereka. lalu Dia 
memberikan ketenangan atas mereka 
dan memberi balasan dengan ke- 
menangan yang dekat, 

19. dan harta rampasan perang yang 
banyak yang akan mereka peroleh 
Dan Allah Mahaperkasa, Maha 
bijaksana 

20 Allah menjanjikan kepadamu har 
ta rampasan perang yang banyak yang 
dapat kamu ambi!, maka Dia segera 
kan (harta rampasan perang) ini untuk- 
mu ” dan Dia menahan tangan manu- 
sia dari (membinasakan)mu (agar ka¬ 
mu mensyukuri Nya), dan agar men- 
jadi bukti bagi orang-orang mukmin, 
dan agar Dia menunjukkan kamu ke 
jalanyang lurus 

21. dan (kemenangan kemenangan) atas 
negeri negeri lain yang tidak dapat 
kamu perkirakan, tetapi sesung- 
guhnya Allah telah menentukannya 
Dan Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu. 

22 Dan sekiranya orang-orang yang 
kafir itu memerangi kamu, pastilah 
mereka akan berbalik melarikan diri 
(kalah), dan mereka tidak akan men 
dapatkan pelmdung dan penolong. 

23 (Demikianlah) hukum Allah yang 
telah berlaku sejak dahulu, kamu 
sekali kali tidak akan menemukan 
perubahan pada hukum Allah itu 



807. Allah menjanjikan harta rampasan pe¬ 
rang yang banyak kepada kaum muslimin. 
Sebagai pendahuluan Allah memberikan 
nya pada Perang Khaibar 
SOS "Kalimat takwa iaiah kalimat tauhid 
dan memurnikan ketaatan kepada Allah 
809. Beberapa lama sebelum tfirjadi Perdamai 
an Hudaibiyah, Nabi Muhammad saw. ber- 
mimpi bahwa beliau bersama para sahabat 
nya memasuki kota Mekah dan Masjidil Haram 
dalam keadaan sebagian mereka menggundul 





































































514 48. Al-Fath 

24 Dan Dialah yang mencegah ta- 
ngan mereka dari (membmasakan) 
kamu dan (mencegah) tangan kamu dari 
(membmasakan) mereka di tengah 
(kota) Mekah setelah Allah meme 
nangkan kamu atas mereka, Dan Allah 
Maha Melihatapa yang kamu kerjakan. 

25. Merekalah orang-orang kafir yang 
menghalang halangi kamu (masuk) 
Masjidil Haram dan menghambat he 
wan-hewan kurban sampai ketempat (pe 
nyembelihan)nya Dan kalau bukanlah 
karena ada beberapa orang beriman 
laki-laki dan perempuan yang tidak ka¬ 
mu ketahui tentulah kamu akan mem 
bunuh mereka yang menyebabkan 
kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu 
sadari karena Allah hendak memasuk 
kan siapa yang Dia kehendaki ke dalam 
rahmat Nya. Sekiranya mereka ter- 
pisah tentu Kami akan mengazab 
orang orang yang kafir di antara me 
reka dengan azab yang pedih. 

26 Ketika orang orang yang kafir me 
nanamkan kesombongan dalam hati 
mereka (yaitu) kesombongan jahihah 
maka Allah menurunkan ketenangan 
kepada Rasul Nya dan kepada orang 
orang mukmin, dan (Allah) mewajib- 
kan kepada mereka tetap taat men- 
jalankan kalimat takwa, 655 dan mereka 
lebih berhak dengan itu dan patut me 
mihkinya Dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu 

27. Sungguh, Allah akan membukti 
kan kepada Rasul Nya tentang ke 
benaran mimpmya bahwa kamu pasti 
akan memasuki Masjidil Haram, jika 
Allah menghendaki dalam keadaan 
aman dengan menggundul rambut 
kepala dan memendekkannya, sedang 
kamu tidak merasa takut. Maka Allah 
mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui, dan selam itu Dia telah mem 
berikankemenanganyang dekat.™ 

28. Dialah yang mengutus Rasul-Nya 
dengan membawa petunjuk dan aga- 
ma yang benar agar dimenangkan- 
Nya terhadap semua agama Dan 
cukuplah Allah sebagai saksi 


rambut dan sebagian lagi memendek 
kannya Nabi mengatakan bahwa mimpl 
beliau itu nanti akan terjadi Kemud.an 
berita ini tersiardi kalangan kaum muslimin, 
orang orang munafik, serta orang orang 
Yahudi clan Nasrani. Setelah terjadi "Per- 
damaian Hudaibiyah" dan kaum muslimin 
pada waktu itu tidak sampai memasuki Me 
kah, maka orang orang munafik memper- 
olok-olokkan Nabi dan menyatakan bahwa 
mimpi yang beliau katakan pasti akan 
terjadi itu adalah bohong belaka Maka 
turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa 
mimpi Nabi itu pasti akan menjadi kenya- 
taan pada tahun yang akan datang Se¬ 
kiranya pada tahun terjadinya Perdamaian 
Hudaibiyah itu kaum muslimin memasuki 
kota Mekah maka keselamatan orang-orang 
yang menyembunyikan imannya yang ber- 
ada di kota Mekah pada waktu itu merasa 
terancam 



< S 





dari Me¬ 
kah 

di perut/ 
di tengah 

dari dan tangan- 

mei cka tangan kalian 

dan tangan-2 

kalian mereka 

me- yang dan 

nahan Dia 

p-fc> 

f* - 

Oy,4....^ 

2+ 

- &. yy 

O^J >-^ c ' 

y 

&& 

e^y 

-Vjo 

111C- 

reka 24 

Maha 

Melihat 

kalian dengan Allah 

keijakan apa yang 

dan atas 

adalah mereka 

Dia meme- 
nangkan kalian 

bah- sesu- 
wa dah 

<33i£ 


y 

•A. 'D'' 

& 


dan hewan 
kurban 

Masjidil Haram 

dari 

dan mereka meng- * 
halangi kalian 

mereka 

kafir 

orang-orang 

yang 

£ t -i 
~ \ 


'*> l-1 


< C-.-sr x- y. 

VjJj ‘yt fa d 



mereka 

beriman 


dan orang-2 * 
perempuan 


mereka 

beiiman 


orang-2 

lelaki 


dan ka- tem- 

lau tidak patnya 


ia bah- 
sampai wa 


disembelih/ 

dikorbankan 


C * Off #£• ^ 

*/-*• 


penge- dengan ti- kepayalian/ di antara ’ maka akan kalian akan mem- bah- 
tahuan dak/tanpa kesusahan mereka menimpa kalian bunuh mereka wa 


T 


kalian menge- tidak 
tahui mereka 

£$\ Gtj \%3 jS '525 & a & 


orang-2 

yang 

pasti Kami 
mengazab 

mereka 

terpisah 

seki¬ 

ranya 

Dia ke- siapa 
hendaki yang 

rahmat- da- 

Nya lam 

Allah karena hendak 
memasukkan 

0T 



» 

y 

© £Jj 


*> * 

S3 ^ 

5X 

mereka 

kafir 

orang-2 

yang 

menjadikan/ 

membuat 

tat- 

kala 

pedih 

25 

azab 

di antara 
mereka 

mereka 

kafir 


^ ^ i ^ Z\Z - f'f i 'C 'C sX i > 


ketenteram- 

an-Nya 


Allah 


maka me¬ 
nurunkan 


jahiliah 


kesom¬ 

bongan 


kesom- 

bongan 


ft y . 

9 y ^ y\ 


orang-2 yang 
beriman 


takwa kalimat dan Dia raeneta 

mewajibkanrni 

||) ZaIIp 4&\ 

Maha Me- sesuatu dengan Allah 
26 ngetaliui segala 

Laii CCii age & 


hati 

mereka 


da¬ 

lam 




dan 

atas 


rasul- 

Nya 


atas 


dan 

adalah 


e m c-, & m 

i mere- 
adalali 

try' 

AaJ 


dan ahiinya/ dengan- 
sepantasnya nya 



Masjid 

sungguh kalian 
akan memasuki 

dengan 

benar 

mimpi rasul- 

Nya 

Allah membe- 

narkan 

sesung- 

guhnya 

'is* » 

ft 

-SS 

V-. \ 

^ ’ JO 1 

. *> y y 



& 

f\jA\ 

dan memendek- 
kan rambut 

kepala 

kalian 

mencukur 

rambut 

dengan 

aman 

Allah 

meng- 

liendifki 

jika 

Al-Haram 


dan 

agama 


demi- selain dari maka Dia kalian tidak apa maka Dia kalian me- tidak 

kian/itu menjadikan ketahui yang mengetahui rasa takut 

ot^3 J—3' 

dengan rasul- mengutus yang Dia dekat keme- 

petunjuk Nya 27 nangan 


agama 


atas /ter- karena Dia hendak 
hadap memenangkamiya 











































































49. Ai-Hujurat 515 


29 Muhammad adalah utusan Allah 
dan orang-orang yang bersama 
dengan dia bersikap keras terhadap 
orang-orang kafir tetapi berkasih 
sayang sesama mereka Kamu mehhat 
mereka rukuk dan sujud mencari 
karunia Allah dan keridaan-Nya, Pada 
wajah mereka tampak tanda-tanda 
bekas sujud. Demikianlah sifat sifat 
mereka (yang diungkapkan) dalam 
Taurat dan sifat-sifat mereka (yang 
diungkapkan) dalam Injll, yaitu seperti 
benih yang mengeluarkan tunasnya, 
kemudian tunas itu semakin kuat, lalu 
menjadi besar dan tegak lurus di atas 
batangnya tanaman itu menyenang- 
kan hati penanam penanamnya ka 
rena Allah hendak menjengkelkan hati 
orang-orang kafir (dengan kekuatan 
orang orang mukmm) Allah men 
janjikan kepada orang orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan 
di antara mereka. ampunan dan 
pahala yang besar. 

AL-HUJURAT 

Surah ke - 49 
1 8 ayat Madaniyyah 

--..V- 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih Maha Penyayang 

1 Wahai orang-orang yang beriman! Ja 
nganlah kamu mendahuiui Allah dan 
Rasul Nya, 810 dan bertakwalah kepada 
Allah. Sungguh, Allah Maha Men 
dengar, Maha Mengetahui. 

2. Wahai orang orang yang beriman! 
Janganlah kamu menmggikan suara 
mu melebihi suara Nabi, dan jangan 
lah kamu berkata kepadanya dengan 
suara keras sebagaimana kerasnya 
(suara) sebagian kamu terhadap yang 
lam, nanti (pahala) segala amalmu bisa 
terhapus sedangkan kamu tidak 
menyadari. 

3 Sesungguhnya orang-orang yang me 
rendahkan suaranya di sisi Rasulullah 
mereka itulah orang orang yang telah 
diuji hatinya oleh Allah untuk ber 
takwa Mereka akan memperoleh 
ampunan dan pahala yang besar 

4 Sesungguhnya orang orang yang 
memanggil engkau (Muhammad) dan 
luar kamar(mu) kebanyakan mereka 
tidak mengerti. 


810 Maksudnya orang orang mukmm 
tidak boleh menetapkan sesuatu hukum, 
sebelum ada ketetapan dan Allah dan Rasul- 
Nya. 




































































































516 49. Al-Hujurat 

5. Dan sekiranya mereka bersabar sam 
pai engkau keluar menemui mereka, 
tentu akan iebih baik bagi mereka Dan 
Allah Maha Pengampun, Maha Penya- 
yang. 

6. Wahai orang-orang yang beriman! 
Jika seseorang yang fasik datang 
kepadamu membawa suatu berita, 
maka telitilah kebenarannya, agar 
kamu tidak mencelakakan suatu kaum 
karena kebodohan (kecerobohan) 
yang akhirnya kamu menyesali per 
buatanmuitu. 

7 Dan ketahuilah bahwa di tengah- 
tengah kamu ada Rasulullah Kalau dia 
menuruti (kemauan) kamu dalam ba- 
nyak hal pasti kamu akan mendapat 
kan kesusahan. Tetapi Allah men- 
jadikan kamu cinta kepada keimanan, 
dan menjadikan (iman) itu indah 
dalam hatimu, serta menjadikan kamu 
benci kepada kekafiran, kefasikan, dan 
kedurhakaan. Mereka itulah orang- 
orang yang mengikuti jalan yang 
lurus, 

8 sebagai karunia dan nikmat dari 
Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana 

9 Dan apabila ada dua golongan 
orang mukmin berperang, maka da- 
maikanlah antara keduanya. Jika salah 
satu dari keduanya berbuat zalim 
terhadap (golongan) yang lain, maka 
perangilah (golongan) yang berbuat 
zalim itu, sehmgga golongan itu 
kembali kepada perintah Allah. Jika 
golongan itu telah kembali (kepada 
perintah Allah) maka damaikanlah 
antara keduanya dengan adil, dan 
berlakulah adil. Sungguh, Allah men 
cintai orang orang yang berlaku adil 

10. Sesungguhnya orang orang muk 
min itu bersaudara, karena itu damai 
kanlah antara kedua saudaramu (yang 
berselisih) dan bertakwalah kepada 
Allah agar kamu mendapat rahmat. 

11 Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah suatu kaum mengolok olok 
kaum yang lain, (karena) boleh jadi 
mereka (yang diperolok-ofokkan) Iebih 
baik dari mereka (yang mengolok 
olok), dan jangan pula perempuan- 
perempuan (mengolok-olokkan) pe 
rempuan lam, (karena) boleh jadi pe 
rempuan (yang diperolok-olokkan) 
Iebih baik dari perempuan (yang 
mengolok-olok) Janganlah kamu sa- 
ling mencela satu sama lam, dan 
janganlah saling memanggil dengan 
gelar gelar yang buruk. Seburuk bu 
ruk panggilan adalah (panggilan) yang 
buruk (fasik) setelah beriman. Dan 
barang siapa tidak bertobat, maka me 
reka itulah orang-orang yang zalim 


mt' 




C « ; n 


jy-z ^b by o&d p-pn gy <Jy p-^ 1 J b 

Maha dan bagi Iebih sungguh kepada kainu sehingga mereka sekiranya dan 

Pengampun Allah mereka baik adalah mereka keluar bersabar mereka kalau 


\"-k sf sA AS, ' ■£ 

b-b-'* yi cyb y X- ol brX? 

makajelas- dengan orang datang kepa- jika mereka orang-2 wahai MabaPe- 

kan/periksalah berita fasik da kalian beriman yang 5 nyayang 


\ y '-if Ay ' -i y 

DJ U\Aj*J U jJP UjS o' 

orang-2 yang perbuatan apa atas maka jadi- karena kebodoh- * kaum kalian (tidak) agar 
6 menyesal kalian yang lah kalian an/tidaktahu menimpakan 

<r, a y^yy 

t| yXX y dyt> fAs, o' \_fX\j 

tentu meyu- urns- dari Iceba- da- diamenaati/ jika Allah Rasul di antara bah- danketa- 

sahkan kalian an nyakan lam menumti kalian kalian wa huilah 

pi ;j<5 -0 ii A55 $A\ 0 CA ii 0 

kepada dan Dia men- hati da- danDiamenja- keimanan kepada menjadi- Allah tetapi 

kalian jadikan benci kalian lam dikannya indah kalian kan cinta 




orang-2 yang mengi- mereka mereka 
7 kuti jalan yang lurus itu 


dan kedur¬ 
hakaan 


dan kefa¬ 
sikan 


keka¬ 

firan 


olj © ^b XXoj X\ d bJX 

dua go- dan Maha Maha Me- dan dan Allah dari karunia 

longan jika 8 bijaksana ngetahui Allah nikmat 

\£>X\ sfi E x^z zfcjift 5- 

salah seorang berbuat maka di antara maka da- mereka orang-orang dari 

dari keduanya aniaya jika keduanya maikanlah berperang yang beriman 

A \ 


oU JA dt Ay <Jy (SjX\ Jp 

(golongan) maka Allah penn ke- (golongan) se- berbual yang makape- yang atas 

kembali jika tali pada kembah hngga aniaya (golongan) rangilah lain 


. ✓ 1 


t -S -* 'i vy * •’"'ft r^i 9 

OAkaJull ^ t^i t yyyb 

orang-orang yang Dia Allah sesung- dan berlaku dengan antara makada- 

berbuatadil menyukai guhnya adillah kalian adil keduanya maikanlah 

A'i i txA", , A' i 2>?i & 

aii' b^b Dy b >t b rf5 e hot Ct 


W 1 ’ 


t 


(oleh) dan bar- kedua sau- antara makada- 

Allah takwalah darn kalian maikanlah 


bersa- orang-orang sesungguh- 
udara yang beriman nyahanyalah 9 


<1^ p* y b 1 ^’ ^ bXi w ^-U3 


kaum dari suatu memper- ja- mereka orang-orang wahai 

kaum olok-olok ngan beriman yang 


10 


kalian di- supaya 

rahmati kalian 


'C' *0 < -r" $.r>. A' SASz A ^' 

o' o' 

Iebih mereka bah- boleh wanita dari vs^anita dan daripada Iebih mereka bah- boleh 

baik adalah wa jadi jangan mereka baik adalah wa jadi 


'i & t ctl f i Ay yAA i- > 'c Ay 

0^) byX bj opt 

nama seburuk dengan ju- kalian panggil- dan din kalian kalian dan daripada 

buruk lukan 'gelar memanggil jangan sendiri mencela jangan mereka 


© cr p A AAt a 

orang-orang me- maka me- ber- tidak danba- kei- sesu- fesik/ 

11 yang zalim reka reka itu tobat rang siapa manan dah jahat 


fr -S' 























































































49. Al-Hujurat 517 

12 Wahaiorang-orang yang beriman! 
Jauhilah banyak dari prasangka, se- 
sungguhnya sebagian prasangka itu 
dosa dan janganlah kamu mencari- 
cari kesalahan orang lain, dan ja¬ 
nganlah ada di antara kamu yang 
menggunjing sebagian yang lam. 
Apakah ada di antara kamu yang suka 
memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. 
Dan bertakwaiah kepada Allah, sung 
guh Allah Maha Penerima Tobat, Maha 
Penyayang. 

13. Wahai manusia! Sungguh, Kami 
telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, 
kemudian Kami jadikan kamu ber 
bangsa-bangsa dan bersuku-suku 
agar kamu salmg mengenal. Sungguh, 
yang paling mulia di antara kamu di 
sisi Allah ialah orang yang paling 
bertakwa, Sungguh, Allah Maha Me¬ 
ngetahui Mahateliti. 

14. Orang orang Arab Badui berkata, 
"Kami telah beriman.” Katakanlah (ke¬ 
pada mereka). "Kamu belum beriman 
tetapi katakanlah kami telah tunduk 
(Islam), karena iman belum masuk ke 
dalam hatimu Dan jika kamu taat 
kepada Allah dan Rasul Nya, Dia tidak 
akan mengurangi sedikit pun (pahala) 
amalmu. Sungguh, Allah Maha Peng 
ampun, Maha Penyayang.' 1 

15 Sesungguhnya orang orang muk- 
mm yang sebenarnya adalah mereka 
yang beriman kepada Allah dan Rasul- 
Nya, kemudian mereka tidak ragu- 
ragu, dan mereka berjihad dengan 
harta dan jiwanya di jalan Allah Me¬ 
reka itulah orang orang yang benar. 

16 Katakanlah (kepada mereka) "Apa 
kah kamu akan memberitahukan kepa 
da Allah tentang agamamu (ke 
yakinanmu) padahal Allah mengetahui 
apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi: dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu." 

17. Mereka merasa berjasa kepadarnu 
dengan keislaman mereka Katakan¬ 
lah “Janganlah kamu merasa berasa 
kepadaku dengan keislamanmu se 
benarnya Allah yang melimpahkan 
nikmat kepadarnu dengan menunjuk- 
kan kamu kepada keimanart jika kamu 
orang yang benar. 11 

18 Sungguh, Allah mengetahui apa 
yang gaib di langit dan di bumi. Dan 
Allah Maha Melihat apa yang kamu 
kerjakan. 
















































































518 


50. Qaf 




=<• ;"-S v : Siy &$Kt% 

QAF 

Surah ke - 50 ^ J 

45 ayat, Makkiyyah .'Cj 5 
yVv.'.v •. X yB&f&ct 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1 Qaf Demi Al Qur’an yang mulia. 

2. (Mereka tidak menerimanya) bah- 
kan mereka tercengang karena teiah 
datang kepada mereka seorang pern 
beri peringatan dari (kalangan) me¬ 
reka sendiri, maka berkatalah orang 
orang kafir, "Ini adalah suatu yang 
sangatajaib." 

3. Apakah apabila kami teiah mati dan 
sudah menjadi tanah (akan kembali 
lagi>? Itu adalah suatu pengembahan yang 
tidakmungkin. 

4. Sungguh, Kami teiah mengetahui 
apa yang ditelan bumi dari (tubuh) 
mereka, sebab pada Kami ada kitab 
(catatan)yang terpelihara baik. 

5. Bahkan mereka teiah mendustakan 
kebenaran ketika (kebenaran itu) da¬ 
tang kepada mereka maka mereka 
berada dalam keadaan kacau balau. 

6 . Maka tidakkah mereka memerhati- 
kan langit yang ada di atas mereka, ba- 
gaimana cara Kami membangunnya 
dan menghiasmya dan tidak terdapat 
retak retaksedikit pun 7 

7. Dan bumi yang Kami hamparkan dan 
Kami pancangkan di atasnya gunung 
gunung yang kokoh, dan Kami tumbuh¬ 
kan di atasnya tanam-tanaman yang 
indah 

8. untuk menjadi pelajaran dan peringat 
an bagi setiap hamba yang kembali 
(tunduk kepada Allah). 

9. Dan dari langit Kami turunkan airyang 
memberi berkah, lalu Kami tumbuh- 
kan dengan (air) itu pepohonan yang 
rindang dan biji bijian yang dapat 
dipanen, 

10 . dan pohonkurma yang tinggi-tmg 
gi yang mempunyai mayang yang ber 
susun-susun 

11. (sebagai) rezeki bagi hamba-ham- 
ba (Kami) dan Kami hidupkan dengan 
(air) itu negeri yang mati (tandus). Se 
perti itulah terjadinya kebangkitan 
(dari kubur). 

12. Sebelum mereka kaum Nuh, pen 
duduk Rass dan Samud teiah mendus¬ 
takan (rasul-rasul), 

13 dan (demikian juga) kaum Ad, ka¬ 
um Fir aun, dan kaum Lut, 

14. dan (juga) penduduk Aikah serta 
kaumTubba Semuanya teiah mendusta¬ 
kan rasul rasul maka berlakulah an 
caman Ku (atas mereka). 

15. Maka apakah Kami letih dengan pen 
ciptaan yang pertama? (Sama sekali ti¬ 
dak), bahkan mereka dalam keadaan ra- 
gu ragu tentang penciptaan yang baru. 



>4 ^ Jj (p S&b >-b 


dari/ di anta- pemberi teiah datang ball- mereka ka- bahkan/ 

ra mereka peringatan pada mereka wa gum/heran tetapi 1 


yang 

mulia 


demi Oaf 

Al-Qur’an 


& Xj; % ££. liU 0 (Si 5(2 

demiki- tanali/ dan adalah ka- - * kami te- apakah sangat sesuatu ini orang-orang maka 

an itu debu mi/menjadi lah mati apabila 2 aneh yang kafir berkata 

£ 'S' x''* x \' 

A.,* } La L^Ap* 


kitab/ daridisisi dari/di an- bumi merusak /meng- apa Kamite- sung- yang pengem- 

catatan Kami tarn mereka hancurkan yang lah tahu guh 3 jauh balian 


Li CP -^r*- 

bingung/ perkara da- maka ia datang ke- tat- dengan mereka teiah bahkan/ penjaga/ 

kacau-balau (keadaan) lam mereka pada mereka kala kebenaran mendustakan tetapi 4 pemelinara 


dan Kami Kami bagai- di atas 

menghiasmya membangunnya mana mereka 


langit ke- mereka melihat/ maka apa- 

pada memperiiatikan kah tidak 5 


tb^b Qp fj&j ot, hi 




gunung- didalamnya/ dan Kami Kami ham- 

gunung padanya letakkan parkannya 


dan 

bumi itu 


retak- dari bagi- dan ti- 
6 retak nya daklah 


** \ s' ' * s *' o' o | 4 , 

•h* JN- ‘iPlJ tn** © gff* 


hamba bagi dan peringat- peman- mdah/ pasang- segala/ dari dida- dan Kami 

tiap-2 an/pengajaian dangan 7 bagus an/macam tiap-2 lamnya tumbuhkan 




kebun- dengan- maka Kami pemihke- air langit dari dan Kami orang yang 

kebun nya tumbuhkan berkatan turunkan 8 kembali 


.? rt \ > \r'.w' ^ ’ "u < -s 


bersusun- ma- baginya/ tinggi 
10 susun yang mempunyai menjulang 


dan pohon 
kunna 9 


diketam dan biji-biji 
tanaman 


;r 0 g£\ h % 




teiah men- kebang- seperti mati negeri/ dengannya dan Kami bagi rezeki 

dustakan 11 kitan demikian tanah (air itu) hidupkan hamba-2 




oy-b oj£j oiy' gy fj 5 


dan sauda- dan kaum dan ka- . dan Rass 

ra/kaum Firiaun um‘Ad 12 Samud 




dan Nuh kaum sebelum 

penduduk mereka 


dian- maka ber- rasul- teiah men- masing-2/ Tubba 4, dan Alkali dan pen- Lut 

eamkan hak/pasti rasul dustakan semuanya kaum duduk 13 


* SJ ** ** 

yang peneip- dari/ keragu- da- me- balikan/ pertama dengan maka apakah Ka- 


15 


taan tentang raguan lam reka tetapi 


penciptaan mi lemah/letih 14 



amp mgsunnah. org 













































































































0* 



n 




t£\ * JPj £ $Z 3Zi\ £a£ 33j 


✓. /* , 


kepa- lebih 
danya dekat 


dan jiwanya/ dengan/ membisik- apa dan Kami manusia Kami telah dan 
Kami hatinya padanya bisikkan yang mengetahui menciptakan sungguh 


££ pj Jwh if JG 




duduk sebe- dan sebdah dari dua pencatat mendapat- ke- 

iahkiri dari kanan (malaikat) kan/mencatat tika 16 


leher 


tali/ dari 
ural 



Z 2?' 

\ _ 

© ^ 

* 

£1 

1* 

VI Jy 

* 

M £ 

** •• 

© 

kepayahan/ 

sekarat 

dan 

datang 

yang 

18 siap 

penjaga/ 

pengawas 

di si¬ 
smya 

ke- perka- 
cuali taan 

dari 

meng- tidak 
ueap 

17 

s \ & 

,4*. . 

< A' 



.s 

y > 

K'T. 



demikian/ sang- da- dan 

itulah kakala lam ditiup 


19 


kalian darinya kalian apa demi- dengan se- 
lari adalah yang kian itu benamya 


mati/ 

maut 


^ fifj Of W*- 4 of J b f&J 1 ' (Jt 


■5,V 


sung¬ 

guh 


21 


dan seorang seorang bersa- 
saksi penggiring manya 


jiwa/ 

diri 


tiap- 

tiap 


dan yang dianeam- hari 

datang 20 kan/dijanjikan 


^ CIS lii £ £ CT 

sangat hari makapan- tabirmu dari maka Kami sing- ini dari kela- da- adalah 

tajam ini danganmu kamu kapkan/bukakan taian lam kamu 

IS xlgSk £#», -' t .S < , (JL, < 


orang yang tiap-2/ Jahanam/ da- lempaikan oleh 
sangat ingkar semua neraka lam kalian berdua 23 


ter- 

sedia 


di apa ini teman- dan 

sisiku yang nya berkata 22 


£>i & c 3^ ^ £ © *£ 


tuhan/se- Allah be- menja- yang ragu- melam- padake- yang sangat keras 

sembahan serta dikan 25 ragu paui batas baikan menghalangi 24 kepala 

>v* - . - s' <s S 


( &PL\ Z % 55 ♦ © XaBi *Jj3i 4 


y //; 


akudurhakai/ tidak Tuhan teman- ber- 
sesatkan dia kami nya kata 


26 


sangat/ 

keras 


azab 


da- maka lem- yang 
lam parkan dia lain 


OJ 3 jSj Jli ©1 jIsu f J-U 4 o€ 


Aku telah dan di hadap kalian ja- (Allah) yang kese- da- adalah tetapi 

mendahulukan sungguh an-Ku bertengkar ngan berfirman 27 jauh satan tarn dia 


a ,% 15 £3 £S\ £ 2 . C @ 'j3i ft 




terhadapham- dengan ber- Aku dan ti- disi- perkataan/ akan digan- ti- dengan janji/ kepada 

kei 


29 ba-hamba-Ku buat aniaya 

* 




daklah si-Kn keputusan ti/di rubah dak 28 ancaman 


kalian 






daridi 

dekatkan 


Xh fy y oy>j f oy f 


30 


tam- 

bahan 


dari apa- dan la berkata kalian telah apa- kepada Ja- Kami pada 

kah (menjawab) penuh kah hannam berkata hari 


cW ojJ&y U \JJt> (r\| Juac _yc- ^4*' 


penjaga/ 

pemelihara 

kem- 

baii 

bagi 

setiap 

dijanjikan 
kepada kalian 

apa 

yang 

ini 

31 

jauh bukan/ 
tidak 

bagi orang-2 
yang bertakwa 

surga 

itu 


©j 

" '.4 

» * 

JP' 

>- > 



0 

masuklah 
ke dalamnya 

33 

ber¬ 

tobat 

dengan 

hati 

dan dia 
datang 

dengan yang gaib/ 
tiaak kelihatan 

Yang Maha 
Pemurah 

dia siapa 

takut yang 

32 






£ > 


35 


tam- dan pada di da- mereka apa bagi 

bahan sisi Kami lamnya kehendaki yang mereka 34 


keke- 

kalan 


hari demikian- dengan 
lab/itulab aman 





ampugsunnan. org 


50. Qaf 519 

16 Dan sungguh, Kami telah mencipta 
kan manusia dan mengetahui apa yang 
dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih 
dekat kepadanya daripada urat leher- 
nya 

17. (Ingatlah) ketika dua malaikat men 
catat (perbuatannya) yang satu duduk 
di sebelah kanan dan yang lain di sebe- 
lah kiri. 

18. Tidak ada suatu kata yang diucap 
kannya melamkan ada di sismya malai- 
kat pengawas yang selalu siap (men 
catat) 

19. Dan datanglah sakaratul maut dengan 
sebenar-benarnya Itulah yang dahulu 
hendakkamu hindari 

20. Dan ditiuplah sangkakala Itulah 
hari yang diancamkan. 

21 Setiap orang akan datang bersama 
(malaikat) penggiring dan (malaikat) 
saksi, 

22. Sungguh, kamu dahulu lalai ten 
tang (peristiwa) ini, maka Kami sing 
kapkan tutup (yang menutupi) mata 
mu sehmgga penglihatanmu pada hari 
ini sangat tajam. 

23. Dan (malaikat) yang menyertainya ber 
kata, inilah (catatan perbuatan) yang ada 
padaku." 

24. (Allah berfirman),' Lemparkanlah oleh 
mu berdua ke dalam neraka Jahanam, 
semua orang yang sangat ingkar dan 
keras kepala, 

25. yang sangat enggan melakukan ke 
bajikan, melampaui batas dan ber 
sikap ragu ragu, 

26. yang mempersekutukan Allah de 
ngan tuhan lain, maka lemparkanlah 
dia ke dalam azab yang keras " 

27. (Setan) yang menyertainya berkata 
(pula), “Ya Tuhan kami, aku tidak me- 
nyesatkannya, tetapi dia sendiri yang 
berada dalam kesesatan yang jauh." 

28 (Allah) berfirman, “Janganlah kamu 
bertengkar di hadapan Ku dan sung 
guh, dahulu Aku telah memberikan an 
caman kepadamu 

29 Keputusan-Ku tidak dapat diubah. dan 
Aku tidak menzalimi hamba-hamba-Ku " 

30 (Ingatlah) pada hari (ketika) Kami 
bertanya kepada Jahanam 'Apakah 
kamu sudah penuh?" la menjawab 
"Masih adakah tambahan?" 

31 Sedangkan surga didekatkan kepada 
orang-orang yang bertakwa pada tern 
pat yang tidak jauh (dari mereka) 

32 (Kepada mereka dikatakan), "Inilah 
nikmat yang dijanjikan kepadamu, (ya- 
itu) kepada setiap hamba yang senan- 
tiasa bertobat (kepada Allah) dan me- 
mehhara (semua peraturan peraturan- 
Nya) 

33 (Yaitu) orang yang takut kepada Allah 
Yang Maha Pengasih, sekalipun tidak 
kelihatan (olehnya) dan dia datang de¬ 
ngan hati yang bertobat, 

34 masuklah ke (dalam surga) dengan 
aman dan damai Itulah hari yang abadi.' 

35. Mereka di dalamnya memperoleh 
apa yang mereka kehendaki, dan pada 
Kami ada tambahannya 



























































































520 51. Az-Zariyat 

36 Dan betapa banyak umat yang te- 
lah Kami binasakan sebelum mereka, 
(padahal) mereka lebih hebat kekua 
tannya daripada mereka (umat yang 
belakangan) ini. Mereka pernah men 
jelajah di beberapa negeri Adakah 
tempat pelarian (dan kebinasaan bagi 
mereka)? 

37. Sungguh, pada yang demikian itu 
pasti terdapat permgatan bagi orang 
orang yang mempunyai hati atau yang 
menggunakan pendengarannya. se- 
dang dia menyaksikannya 

38 Dan sungguh, Kami telah men- 
ciptakanlangitdan bumi dan apa yang 
ada antara keduanya dalam enam 
masa, dan Kami tidak merasa letih 
sedikit pun 

39. Maka bersabarlah engkau (Muham 
mad) terhadap apa yang mereka ka- 
takan, dan bertasbihlah dengan me- 
muji Tuhanmu sebelum matahari 
terbit dan sebelum terbenam. 

40. Dan bertasbihlah kepada Nya pa 
da malam hari dan setiap selesai salat 

41 Dan dengarkanlah (seruan) pada 
hari (ketika) penyeru (malaikat) me 
nyeru dari tempatyang dekat. 

42. (Yaitu) pada han (ketika) mereka men 
dengarkan suara dahsyat dengan se- 
benarnya. Itulah han keluar (dari 
kubur). 

43. Sungguh, Kami yang menghidup- 
kan dan kematian, dan kepada Kami 
tempat kembali (semua makhuk) 

44. (Yaitu) pada hari (ketika) bumi ter 
belah, mereka keluar dengan cepat 
Yang demikian itu adalah pengumpul- 
an yang mudah bagi Kami. 

45 Kamitelahmengetahuitentangapa 
yang mereka katakan, dan engkau (Mu¬ 
hammad) bukanlah seorang pemaksa 
terhadap mereka. Maka berilah peri 
ngatan dengan Al-Quran kepada siapa 
pun yang takut kepada ancaman Ku 



Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1. Demi (angin) yang menerbangkan 
debu, 

2 dan awan yang mengandung (hu- 
jan), 

3. dan (kapal-kapal) yang berlayar de¬ 
ngan mudah, 

4. dan (malaikat-malaikat) yang mem 
bagi bagiurusan, 

5. sungguh, apa yang dijanjikan kepa- 
damu pasti benar, 

6 . dan sungguh, (han) pembalasan pas¬ 
ti terjadi 


fSH •) : 



n 






m 

t 

i SH 
M 




IzJsj A**’ oj> Cyt U.. -=t-Ui 

da- maka mereka keku- daripada lebih me- kurun/ dari sebelum Kami telah mem- danbera- 

lam kelihng/menjelajah atan mereka sangat reka umat-2 mereka binasakan pa banyak 


of Si 

sA ss=3 $ 

M 

** 

a 

t\ © 

adalah bagi sia- 

benar-benar 

yang de- 

pa- 

sung- 

dia pa yang 

penngalan 

mikian itu 

da 

guh 36 




tempat dari apa- berapa 
lari kah negeri 




Kami telah dan 
meneiptakan sungguh 37 


menyak- sedang 

sikan dia 


pende- 

ngaran 


dia meng- atau hati baginya/ 

gunakan (akai) dia punya 


\< 
k A. w* 

Uj 

%\S 

/ 

^ 9* 

4JL «i-u i% 

^ He. 


o»Hh 

menyentuh/me- 

dan 

hari/ 

enam da- 

di antaia 

dan apa 

dan 

nimpa Kami 

tidak 

masa 

lam 

keduanya 

yang 

bumi 


iangjt 


9^ 9 „ S S / 4 •?'' i' S'* * *■ if .I* » 


Tuhan dengan dan bertas- 
kamu memuji bihlah kamu 


mereka 

katakan 


apa atas maka bersa- kelelahan/ dari 

yang barlah kamu 38 keletihan 


s s E 'si' "tit 1’- 


maka bertasbih- malam dan 

lah kepada-Nya hari dari 39 


terbenam dan se¬ 
belum 


matahari 


terbit sebe¬ 
lum 


pA A p A.A 


£ " 

dekat tempat dari penyeru menyeru hari dan dengar¬ 
kanlah 


40 


sujud dan di bela- 

(salat) kang/sesudah 


*»r, S9* 

p-Jy*"' P- Cr** . 1 oy*-*~p pi 

sungguh keluar hari demikian/ dengan suara keras/ mereka pada 

Kami 42 itulah sebenamya teriakan mendengar hari 41 


uO 

bumi 


^ C|p **-*$£) ^ 

tempat dan kepa- dan Kami Kami meng- Kami 

kembali 


terbelah- pada 

belah hari 43 


Ojlyu Li A © AAk cdL 


ali da Kami mematikan hidupkan 

9-* ' \' A' '.l\ liyf .s 


mereka dengan lebih me- Kami 


44 


r 

t-ftC 

mudah atas/ba- pengum- demiki- dengan dari 


L 9 s 


* ✓ 

<> 

^ ts 

& 

jA. 


Li 

ancam- 

ia 

orang 

dengan 

maka berilah 

dengan 

atas kamu 

dan 

45 an-Ku 

takut 

yang 

Al-Qur’an 

peringatan 

memaksa 

mereka 

tidaklah 

in® 

K 

W 

]2 




—i 


yj \jb \rt$ 'JJ2 


dengan maka yang ber- 

3 mudah jalan/berlayar 


beban maka yang bawa/ dengan menerbang- demi yang me- 

2 berat mengandung 1 kan sekuat-2-nya nerbangkan 




oh UJ (JjLal OJOzy Uj. Up lr*\ 






pasti jatuh/ pemba- dan 
6 terjadi lasan sungguh 5 


pasti dijanjikan sungguh perkara/ maka yang 

benar pada kalian hanyalah 4 urusan membagi 



'omrymo imnch 


















































































































if <Cx- <iia^ Qp <_ a\-«d <jj“ y^} QP dLT-1 V 3 tb^k) 


siapa darinya dipalmg- berselisih/ perkataan benar-2 sungguh jalan- mem- demi 

yang kan 8 berbcda-2 (pendapat) dalam kalian 7 jalan punyai langit 


© \y^ I| f 4?' © 5JC»J3-1 © tifej 

It 

•4 r> 




< > 


Ax- > 


orang-orang kebo- da- me- orang-2 orang-orang dibunuh ia dipa- 

11 yanglalai dohan lam reka yang 10 banyak berdusta (terkutuk) 9 lingkan 


© Oj^ qUI <> f |yi oU <£&-* 

rasa- mereka api/ di me- pada pemba- hari kapan- mereka 

kanlah 13 diuji/disiksa neraka atas reka hari 12 lasan kah bertanya 

\y fi. ■S', # :'S5;, /-,! *X»X J’°’p’ » /? ,< 1 

(JrtA-di OJ__ jfw '-AA J?\SAxS 




& , 




surga da- orang-2 yang sesung- kalian minta dengan- adalah yang ini sflcsaan 

lam bertakwa guhnya 14 disegerakan nya kalian (azab) kalian 


Hi- 5 ch* b 5 ® pri pf- 5 p4°' 4 

orang-orang demi- se- adalah sungguh Tuhan memberikati apa mereka dan ma- 

berbuatbaik kian/itu belum mereka mereka mereka pada mereka yang mengambil 15 taair 

Ojjaj£~A £ (X*) q^tj- u Jpi <>5 bCh I^sd (|p 


mereka mo- me- dandiwaktusahur/ mereka tidak waktu dari/ sedikit adalah 

hortampun reka padaakhirmalam 17 tidur malam di mereka 16 


& t | T* « ^ i ^ i ^ u ^ ^ ^ 4^ 


tanda- 

tanda 


bumi dan dan orang yang untuk orang hak haita dan 

itu di 19 tidak meminta yangmeminta mereka dalam 18 




kalian 


Ilia Jsd &\ O^j'J b $}5-^ Uj 


• X* 

0 


S'" 

y>\ 



dan 

di 

21 

kalian mem- 
perhatikan 

maka apa¬ 
kah tidak 

diri kalian 
sendiri 

dan 

pada 



’Cm" 


& SSS 



bagi orang-2 
yang yakin 


bahwasa- apa se- sungguh 
nya kalian yang perti benar 

sungguh 

dia 

dan 

bumi 

langit 

demi Tuhan/ 
Pemelihara 

22 

dijanjikan dan apa 

pada kalian yang 

© 


OLxwO 

S ** 

&J C 

*• s 

" x' 

diii 

*>S 

> 

© 

orang-orang yang 

ibrahim 

tamu 

cerita 

telah sampai 

apa- 

kalian 

24 dimuliakan 




kepadamu 

kah 

23 ucapkan 


fcif* © q?pS jvh- Jli UL. Pi£> ij. 

ke- lalu dia orang-2 yang kaum sela- (Ibrahim) sela- lalu merdca atasnya (ke- mereka ke~ 

pada pergi diam-2 25 tidak dikenal mat berkata mat berkata tempatnya) masuk tika 

jj£% *51 c i$[ %% © Cx ^2 


kalian menga- (Ibrahim) kepada lalu dide- gemuk dengan lalu dia kduar- 

makan pa tidak berkata nrei eka katkannya 26 anaksapi datang ganya 


o-|/ \ >‘ 5r > ’*> S S 'i |~"41' flO X y" 

alim/ dengan se- dan mereka beri kamu ja- mereka takut dari/terha- makadia 
pandai orang anak kabar gembira dia takut ngan berkata dap mereka merasa 27 

"ti-" y - ». ^-*',"♦1 ■pr’i" 

cilsj %jsa c| 4 j|/' OU& 1^1 






rempuan tua berkata 


Maha Me- Maha- 
30 ngetahui bijaksana 


mukanya 

lalu ia menam- teriakan/ da- 
par/menepuk memekik lam 

istrinya 

maka meng- 
hadap/ datang 

28 

i 

1 jA 

eC a 

ail 

36 

** ** 

Ijlls 1 


Dia 

sungguh- Tul>an 

nya Dia kamu 

ber¬ 

firman 

demi- 

kianlah 

mereka 

berkata 

29 


kamp mgsannah org 


51. Az-Zariyat 521 

7. Demi langit yang mempunyai |alan- 
jalan, 8 " 

8 . sungguh, kamu benar-benar dalam 
keadaan berbeda beda pendapat/ 12 

9. dipalingkan darinya (Al-Qur an dan 
Rasul) orang yang dipaling kan 

10. Terkutuklah orang-orang yang ba¬ 
nyak berdusta, 

11. (yaitu) orang-orang yang terbenam 
dalam kebodohan dan kelalain, 

12. Mereka bertanya 'Kapankah hari 
pembalasan itu 7 ” 

13. (Hari pembalasan itu lalah) pada 
hari (ketika) mereka diazab di dalam api 
nereka 

14. (Dikatakan kepada mereka) ’Rasa 
kanlah azabmu ini Inilah azab yang 
dahulu kamu minta agardisegerakan.” 

15. Sesungguhnya orang-orang yang ber 
takwa berada di dalam taman taman 
(surga) dan mata air, 

16. mereka mengambil apa yang diberi- 
kan Tuhan kepada mereka Sesungguh¬ 
nya mereka sebelum itu (di dunia) 
adalah orang orang yang berbuat baik, 

17. mereka sedikit sekali tidur pada 
waktu malam; 

18. dan pada akhir malam mereka me- 
mohon ampunan (kepada Allah) 

19. Dan pada harta benda mereka ada 
hak orang miskin yang meminta, dan 
orang miskin yang tidak meminta. 

20. Dan di bumi terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi orang orang 
yang yakin 

21. dan (juga) pada dirimu sendiri. Ma- 
ka apakah kamu tidak memerhatikan? 

22. Dan di langit terdapat (sebab se- 
bab) rezekimu dan apa yang dijanjikan 
kepadamu. 

23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, 
sungguh apa yang dijanjikan itu pasti 
terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. 

24. Sudahkah sampai kepadamu (Mu¬ 
hammad) cerita tamu Ibrahim (malai 
kat malaikat) yang dimuliakan? 

25. (Ingatlah) ketika mereka masuk ke 
tempatnya lalu mengucapkan, "Salaman 
(Salam)° Ibrahim menjawab, “Salamun 
(salam)”. (Mereka itu) orang orang yang 
belum dikenalnya 

26. Maka diam diam dia (Ibrahim) per¬ 
gi menemui keluarganya kemudian di 
bawanya daging anak sapi gemuk (yang 
dibakar) 

27. lalu dihidangkannya kepada mere¬ 
ka (tetapi mereka tidak mau makan). 
Ibrahim berkata "Mengapa tidak kamu 
makan." 

28. Maka dia (Ibrahim) merasa takut ter- 
hadap mereka Mereka berkata, 'Jangan 
lah kamu takut" dan mereka memben kabar 
gembira kepadanya dengan (kelahiran) 
seorang anak yang alim (Ishaq) 

29. Kemudian istrinya datang memekik 
(tercengang) lalu menepuk wajahnya sen 
diri seraya berkata, ’(Aku ini) seorang 
perempuan tua yang mandul." 

30. Mereka berkata Demikianlah Tuhan 
mu berfirman Sungguh, Dialah Yang Ma- 
habijaksana Maha Mengetahui." 


87 7. Garis edar bintang, planet, dan benda- 
benda angkasa lainnya Ada pula yang meng 
artikanZaf/Vhuibukdengan mempunyai cpta- 
an yang bagus", "mempunyai hiasan bintang- 
bintang 1 atau mempunyai bangunan yang kokoh". 
812 Berbeda-bedanya pendapat kaum musyrikin 
tentang Nabi Muhammad saw dan Al-Qur'an. 


























































































522 51. Az-Zariyat 


JUZ 27 

31. Dia (Ibrahim) berkata 'Apakah 
urusanmu yang pentmg wahai para 
utusan?" 

32 Mereka menjawab, "Sesungguh- 
nya kami diutus kepada kaum yang 
berdosa (kaum Lut), 

33. agar kami menimpa mereka de- 
ngan batu-batu dari tanah (yang 
keras), 

34. yang ditandai dariTuhanmu untuk 
(membinasakan) orang-orang yang 
melampaui batas." 8 ” 

35. Lalu Kami keluarkan orang orang 
yang beriman yang berada di dalam- 
nya (negeri kaum Lut) itu 

36. Maka Kami tidak mendapati di 
dalamnya (negeri itu), kecuali sebuah 
rumah dari orang orang muslim (Lut) 

37. Dan Kamitinggalkan padanya (ne¬ 
geri itu) suatu landa 814 bagi orang- 
orang yang takut kepada azab yang 
pedih. 

38. Dan pada Musa (terdapat tanda 
tanda kekuasaan Allah) ketika Kami 
mengutusnya kepada Fir aun dengan 
membawa mukjizatyang nyata. 

39. Tetapi dia (Fir'aun) bersama bala 
tentaranya berpaling dan berkata, 1 Dia 
adalah seorang pesihir atau orang 
gila." 

40. Maka Kami siksa dia beserta bala 
tentaranya lalu Kami lemparkan me¬ 
reka ke dalam laut, dalam keadaan 
tercela 

41. Dan (juga) pada (kisah kaum) Ad 
ketika Kami kirimkan kepada mereka 
angin yang membinasakan, 

42 (angin itu) tidak membiarkan 
suatu apa pun yang dilandanya bah- 
kan dijadikannya seperti serbuk. 

43 Dan pada (kisah kaum) Samud, 
ketika dikatakan kepada mereka 
'Bersenang senanglah kamu sampai 
waktu yang ditentukan" 

44. Lalu mereka berlaku angkuh ter- 
hadap perintah Tuhannya, maka me¬ 
reka disambar petir sedang mereka 
melihatnya. 

45. Maka mereka tidak mampu ba- 
ngun dan juga tidak mendapat per- 
tolongan, 

46. dan sebelum itu (telah Kami bi 
nasakan) kaum Nuh. Sungguh, me¬ 
reka adalah kaum yang fasik. 

47 Dan langit Kami bangun dengan 
kekuasaan (Kami) dan Kami benar 
benarmeluaskannya. 

48 Dan bumi telah Kami hamparkan; 
maka (Kami) sebaik-baik yang meng 
hamparkan. 

49. Dan segala sesuatu Kami ciptakan 
berpasang pasangan agar kamu meng 
mgat (kebesaran Allah) 

50 Maka segeralah kembali kepada 
(menaati) Allah Sungguh, aku se¬ 
orang pemberi permgatan yang jelas 
dari Allah untukmu 
51. Dan janganlah kamu mengada 
kan tuhan yang lam selain Allah Sung 
guh, aku seorang pemberi peringatan 
yang jelas dari Allah untukmu 


813. Batu batu itu diberi tanda dengan na- 
ma orang yang akan dibinasakan 

814. Batu batu yang bertumpuk-tumpukyang 
dipergunakan untuk membinasakan kaum 
Lut Ada pula yang mengatakan sebuah 
telagayang airnya hitamdan busukbaunya. 



T 









sc 


kaum kepa- kami sungguh mereka 

aa diutus kami berkata 31 


wahai pembicaraan/ maka (Ibrahim) 
urasan kalian apakah berkata 


// / 


maka (Ibrahim) 
pakah berkata 

-w ^ -»t *■* «. ' { A 

Tuhan disisi yang _ tanah dari batu- atas agar kami kirim- orang-2yanj 

kamu ditandai 33 batu mereka kan/timpakan 32 berdosa 

££J a © Si te 


Kami maka orang-orang dari di da- adalah orang maka Karn^ untuk orang-2 yang 

dapati tidak 35 yang beriman lamnya dia yang keluarkan 34 melampaui batas 


(J T>. (??'' V t **< 


mereka bagi orang- tanda* di da- dan Kami orang-2 yang dari sebuah selain/ di da- 

takut orang yang tanda lamnya tinggalkan 36 berserah din rumah kecuali lamnya 


(?* r'tt >ft fi 'I'S’tx. 

. (£*3* <J%3 C?!Qp C-A-VaJt 


dengan kekua- Fir‘aun ke- Kami meng- ketika Musa dan yang azab 

saan/mukjizat pada utusnya pada 37 pedih 




dan bala maka Kami am- seorang atau seorang tu- dan dia dengan tiang/ maka dia yang 

tentaranya bil/siksadia 39 gila kangsihhr berkata kekuatannya berpaling 38 nyata 


✓****4| * I 'TS < 


angin atas 


si 








> 






ke- 

Ad 

dan 

seorang 

dan 

laut ke 

lalu Kami lem- 

tika 


pada 

40 tercela 

dia 

dalam 

parican mereka 


& 


~ ft S3 S*- C © ^s5i 

seperti abu/ iajadi- mela- atasnya iadatang/ sesu- dari (angin) ti- membi- 

42 hancur kannya inkan (sesuatu) melanda atu membiaikan dak 41 nasakan 

» ,-r r, »*." 

a! .'•£> I q 3 j i 3 Itrl i 4 -B) {Ji? 


Cp (Jr*- 


Tuhan 

mereka 

perin¬ 

tah 

dari maka mere¬ 
ka angkuh 

43 

suatu 

waktu 

sehingga/ bersenang- kepada dika- 
sampai senanglah kalian mereka takan 

ke- kaum dan 

tika Samud pada 


Cr 

bi 


ss 

u 

w 

| OjpJap 


- - - ti 

s' 


berdiri/ 

bangun 

dari 

mereka 

kuasa 

maka 

tidak 

44 

mereka 

melihat 

sedang 

mereka 

petir 

maka mengambil/ 
menyambar mereka 


kaum adalah sungguh sebe- dari Nuh dan mendapat ada dan 

mereka mereka lumitu kaum 45 pertolongan mereka tidak 


dan 

bumi 

47 

benar-benar 

meluaskan 

dan sungguh dengan tangan/ 
Kami kekuasaan 

Kami ba- dan 

ngun ia iangil 

1 46 

orang-orang 
yang fasik 

bfpX) 

£2t 



/ 


Sj^CJl 



berpasang- 

Kami 

se- 

segala 

dan 


yang meng- 

maka se- 

Kami ham- 

pasangan 

ciptakan 

suatu 


dari 

48 

hamparkan 

baik-baik 

parkannya 


^ p ^ ^ ^ ^ 


tjrC^ V-Xs ax* 

•• *> ^ 


yang pemberi dari-Nya 

50 nyata peringatan 

2.4 

£*4 

£ 9 * 


J-* 


yang 

pemberi 

dari 

51 nyata 

peringatan 

T4ya 

ga«aidM7®zSSi® 

S&S®ESHsf3l}3*38 
*.y. y->W m yMK- .; 


kalian aku 


segera kembali 49 


kalian 

ingat 


supaya 

kalian 


mmpmgsuhnan.org 



•s 

kalian men- 

dan 

jadikan 

jangan 

O 




































































































er J>SI ' 0 i »rr | $ | TV Lsjli |j§ 




Oj^*r p-^hfl C>2 Ojr^' <3' ^ sfiljS 


||ji|' 


seorang atari seorang tu- mereka kecu- seorang dari sebelum dari orang-2 da- ti- demi- 

gila kang sihir berkata ali rasul mereka yang tang dak kianlah 


0*J> l*»3 C.*J| O^Lsz ^9 j%-& Jf ^ 

kamu maka dari maka berpa- 


^»> ?■' c 


>erpa- melampaui kamn me- tetapi/ dengan- apakah mereka 

tidaklah mereka linglah kalian 53 batas/durhaka reka bahkan nya salmg berwasiat 52 


Yaj © 


C 1 

<i 55 ' 




dan Aku 

orang-orang 
yang Denman 

memberi 

peri- 

maka se- 

dan berilah 

orang yang 

tidak 55 

manfeat 

ngatan itu 

sungguhnya 

peringatan 

54 tercela 


%i K @ i»si 4 J3VG tfU aiL 




/? 


> *>> 


rezeki dari dari Akumeng- tidak supaya mereka mela- danma- 

mereka hendaki 56 menyembah-Ku inkan nusia 


jin mencip- 
takan 


&&& oySl jl Ja 4i\ £>], © o' 4L>' 

teguh/ ke- mem- Maha Pem- Dia Allah sung- mereka mem- su- Aku meng- dan 

kokoh kuatari punyai beri rezeki guh 57 bed Aku makan paya hendaki tidak 

jvp-s^ 1 J-t cyii Ob © 




mereka meminta di- maka teman-teman bagian seperti banian mereka bagi orang- maka 

SLK5 


segerakan kepada-Ku jangan mereka (siksa) 

t./*> 


^ <yi ^ i cyft 35 <c 


mereka yang 

60 telah dijanjikan 


had pada mereka bagi orang- maka ke- 
mereka kafir orang yang celakaan 59 








- ru * i' fh * ^ 

l -drrL> jyJx* Oo t| *4/ 






dan 

rumah 


terben- lem- 
3 tang/terbuka baran 


tertulis 


dan 

Kitab 


demi 

bukit 


5i © l>j£3 uD^ © 


s .* . 


»><■ 


sung¬ 
guh 6 

men- 

didih 


dan 

laut 5 

diting- 

gikan 

dan 

atap 

4 

dimak- 

murkan 




^ • y* » 
© Cri 

3 t 

ow 

s'- 


langit 

bergon¬ 

cang 

pada 

hari 

me- dari 

8 nolak yang 

bagi- tidak 
nya ada 

pasti 

7 terjadi 

Tuhan 

kamu 

azab 


V* T^tT? • "'S' Ti >* d&S 'iff*'' 

ojjjSvJj © 1a** jL»d' oy-dj © i yy 


bagi orang-orang pada ha- makake- sungguh-2 gunung- danber- sungguh-2 

yang mendustakan riitu celakaan 10 begalan gunung jalan 9 bergoncang 


J* Ji <<#& 


/ r S SOS 


0>^ <r| Ojob ^ 




api / ke- mereka pada mereka ber- kese- da- me- orang-2 

neraka pada didorong hari 12 main-main satan lam reka yang 11 


ojt 


14 




4 


. N 

m Xpi 

dengannya/ 

padanya 

adalah 

kalian 

yang 

api / 
neraka 

inilah 

sungguh-2 
13 didorong 


-T> 


fen i 


MM 


t^p-; 




(siksa) zalim orang yang sungguh 58 |; 

on//, s* 4+ 


e 







kompangsannoh.org 


52. At-Tur 523 


52. Demikianlah setiap kali seorang 
rasul yang datang kepada orang orang 
yang sebelum mereka, mereka (kaum- 
nya) pasti mengatakan, ‘Dia itu pesihir 
atau orang gila." 

53 Apakah mereka saling berpesan 
tentang apa yang dikatakan itu 
Sebenarnya mereka adalah kaum yang 
melampaui batas. 

54 Maka berpalinglah engkau dan 
mereka dan engkau sama sekali tidak 
tercela 


55. Dan tetaplah memberi penngatan, 
karena sesungguhnya peringatan itu 
bermanfaat bagi orang orang mukmin. 

56 Aku tidak menciptakan jin dan ma- 
nusia melainkan agar mereka ber 
ibadah kepada Ku. 

57 Aku tidak menghendaki rezeki se- 
dikit pun dari mereka dan Aku tidak 
menghendaki agar mereka memberi 
makan kepada Ku 

58, Sungguh Allah, Dialah Pemben Re¬ 
zeki yang mempunyai kekuatan lagi 
sangat kokoh. 


59. Maka sungguh, untuk orang-orang 
yang zalim ada bagian (azab) seperti 
bagian teman teman mereka (dahulu); 
maka janganlah mereka meminta ke¬ 
pada Ku untuk menyegerakannya. 


60. Maka celakalah orang-orang yang 
kafir pada han yang telah dijanjikan ke¬ 
pada mereka (hari kiamat). 


V>%Ap- - 


zmsmm 


Surah ke 

A '^^ v.49ayat Makkiyyah 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1. Demi gunung (Sinai), 

2. dan demi Kitab yang ditulis, 

3. pada lembaranyangterbuka, 

4. demi Baitulma'mur (Ka bah)/ 11 

5. demi atap yang ditmggikan (langit), 

6 . demi lautan yang penuh gelom- 
bang, 

7. sungguh, azab Tuhanmu pasti ter 
jadi, 

8 . tidak sesuatu pun yang dapat me- 
nolaknya, 

9 pada hari (ketika) langit berguncang 
sekeras kerasnya, 

10 . dan gunung berjalan (berpindah- 
pindah). 

11 . Maka celakalah pada hari itu bagi 
orang orang yang mendustakan, 

12 orang orang yang bermain main 
dalam kebatilan (perbuatan dosa), 

13. pada han (ketika) itu mereka di¬ 
dorong ke neraka Jahanam dengan 
sekuat-kuatnya. 

14 (Dikatakan kepada mereka) “Inilah 
neraka yang dahulu kamu mendusta 
kannya." 


815. Riwayat Bukhan, Muslim, dan Tafsir 
Ibnu Kasir, rumah di langit ketujuh yang se- 
nantiasa diramaikan 70 000 malaikat yang 
bertasbih 

















































































524 52. At-Tur 


15. Maka apakah ini sihir? Ataukah 
kamu tidak melihat? 

16. Masuklah ke dalamnya (rasakan- 
lah panas apinya) baik kamu bersabar 
atau tidak, sama saja bagimu; se- 
sungguhnya kamu hanya diberi ba- 
iasan atas apa yang telah kamu ker- 
jakan 

17 Sesungguhnya orang orang yang 
bertakwa berada dalam surga dan ke 
nikmatan, 

18. mereka bersuka ria dengan apa 
yang diberikan Tuhan kepada mereka, 
dan Tuhan memelihara mereka dari 
azab neraka. 

19 (Dikatakan kepada mereka), "Ma 
kan dan minumlah dengan rasa nik- 
mat sebagai balasan dari apa yang 
telah kamu kerjakan," 

20 . mereka bersandar di atas dipan- 
dipan yang tersusun dan Kami berikan 
kepada mereka pasangan bidadan 
yang bermata indah. 

21. Dan orang-orang yang beriman 
beserta anak cucu mereka yang meng- 
ikuti mereka dalam keimanan. Kami 
pertemukan mereka dengan anak cucu 
mereka (di dalam suiga), dan Kami 
tidak mengurangi sedikit pun pahala 
ama! (kebajikan) mereka Setiap orang 
terikat dengan apa yang dikerjakannya 

22 Dan Kami berikan kepada mereka 
tambahan berupa buah buahan dan 
daging dari segala jenis yang mereka 
ingini. 

23. (Di dalam surga itu) mereka saling 
mengulurkan gelas yang isinya tidak 
(menimbulkan) ucapan yang tidak ber 
faedah ataupun perbuatan dosa 

24. Dan di sekitar mereka ada anak- 
anak muda yang berkeliling untuk 
(melayani) mereka, seakan akan me¬ 
reka itu mutiarayangtersimpan 

25. Dan sebagian mereka berhadap- 
hadapan satu sama lain saling ber- 
tegursapa 

26. Mereka berkata "Sesungguhnya 
kami dahulu, sewaktu berada di 
tengah tengah keluarga kami merasa 
takut(akandiazab) 

27. Maka Allah memberikan karunia 
ke pada kami dan memelihara kami 
dari azab neraka. 

28 Sesungguhnya kami menyembah- 
Nya sejak dahulu. Dialah Yang Maha 
Melimpahkan Kebaikan Maha Pe 
nyayang " 

29. Maka permgatkanlah karena de 
ngan nikmat Tuhanmu engkau (Mu 
hammad) bukanlah seorang tukang 
tenung dan bukan pula orang gila, 

30. Bahkan mereka berkata, Dia ada 
lah seorang penyair yang kami 
tunggu-tunggu kecelakaan memmpa 
nya." 

31. Katakanlah (Muhammad) Tunggu- 
lah! Sesungguhnya aku pun termasuk 
orang yang sedang menunggu ber- 
sama kamu “ 



rv Lijt 


|3^ * f \ \ »> ’C V) r. ' < t 

maka bersa- masuklah ke kalian tidak kalian atau ini maka apa 

barlali kalian dalamnya 15 melihat kah sihir 

o JU * > U bjj£ Ay* * J* 

m kalian ti- atai 

a bersabar dak 

ft <si 

da- orang-2 yang sesunj 
lam bertakwa guhny 

Uj \lPj» 'Jir-’b 'j * 5 W p-frj 


16 


kalian 

keijakan 


adalah apa kalian dibe- sungguh atas 

kalian yang ri balasan hanyalah kalian 


sama 

saja 




- - # ^ 

Tuhan memberikan dengan mereka danke- surga ^ da- orang-2 yang sesung- 

mereka kepada mereka apa yang bersuka ria 17 nikmatan lam bertakwa guhnya 

----- 


terha- dengan 

dap apa enak/puas 

dan rfii- makan- 

numlah lah 18 


neraka 

Jahim 

azab 

Tuhan 

mereka 

dan memeli¬ 
hara mereka 


A3 

>> 

Jp 


© 

A" 

OjH-ajlS 

;sr 

dan Kami jo- 
ddhkan mereka 

berbaris / 

teratur 

dipan 

di 

atas 

mereka 

bersandar 

19 

kalian 

keijakan 

adalah 

kalian 


9 ^ 

G2L» 

% 


- k'&P 

1 A 

0 

Sl'j 

© fe 



y 

Kami per- 

dengan/da- 

anak cucu 

dan mengi- 

mereka 

dan orang- 

mata 

dengan 

temukan 

lam keimanan 

mereka 

kuti mereka 

benman 

orang yang 

20 (jelita) 

bidadari 


""'P \" -i iV - i"l X" *■*'*“*■ » 

4. J& bt jAfp ot P fVii* fp. 


iaker- dengan 


jakan apa yang 

orang tiap 

sedikit pun mereka 

rangi mereka tidak 

mereka mereka 

bj>jbu by 

1 b^fbi 

ti 

pi 


„ > t * -''V'Tx 

© 

bfip 

mereka saling 

mereka 

dari apa 

dan 

dengan buah- 

dan Kami panjang- 


terikat/ 

mengedarkan 22 

ingini 

yang 

dagmg 

buahan 

kan/tambah mereka 

21 

tergantung 


Sdg p % ft 53 -3 tk % 

mak-anak atas/sekitar dan perbuatan dan di dalam- sesuatu tidak piala- di dalai 

muda mereka berkeliling 23 dosa tidak nya yang sia-2 ada piala nya 


mereka saling 
tanya-menanya 


seba- atas sebagian dan meng- 
gian mereka 


24 


ter- 

simpan 


mutiara seakan-2 untuk 
mereka mereka 




© 

<•- - z* 

LUl 

s'- 

tl cV# 


W © 

Allah 

maka mem- 


crang-orang 

keluarga 

da- sebelum/ 

adalah 

sesungguh- mereka 


beri kamnia 

26 

yangtakut 

kami 

lam dahulu 

kami 

nya kami berkata 25 


* 

0 


> \S\ © 

^,/S.21 C_J^Ap 

s - ^ 1 '' A' 

b bJp 

sebelum/ 

dahulu 

dari 

adalah 

kami 

sungguh 
kami 27 

sangat azab 

panas 

dan Dia pe- atas 

lihara kami kami 


'Z. <-> » v t . 6 *> > -y 


dengan 

nikmat 

kamu 

maka maka benlah 
tidaklah peringatan 28 

Maha 

Penyayang 

A) 


Jeli 

bjpt 

p © 

dengan- 

nya 

kita 

tunggu-2 

seorang 

penyair 

mereka me- 
ngatakan 

atau¬ 
kah 29 


Yang Maha melim- Dia sungguh kami me- 
* ’ an Kebaikan Dia nyeru-Nya 


seorang dan dengan dukun/ Tuhan 

gila tidak tukang tenung kamu 




orang-orang dan/ter- 
31 yang menunggu masuk 


bersama maka sesung- tunggulah kata- 
kalian guhnya aku oleh kalian kanlah 30 


bjr-b'i-sjj 

kecelakaan 


r am 




















































or SI w UiJlS 


■^L 

' * >- 


l •» '.t'tvS 


' 'i s' »-* ,i T". i ,^-V|»i •-'^V ,', 

^Jj2d Ojfyu fl Oj}&\j£> |»_j 9 pA ^1 1 J^7 ^ftOL*-l ^ 


X< ' ,-f-Vi, 




ia mengada- mereka me- atau- melampaui kaum mere- atau- dengan pikiran~2 memerintah atau- 

adakannya ngatakan kah 32 batas ka kah ini mereka mereka kah 

& 


lyS oi 4^ Vi-M 90* © N i Jf 

orang-orang mereka jika serupa dengan maka hendaklah mereka ti- tetapi/ 

yangbenar adalah dengannya perkataan mereka datangkan 33 beriman dak bahkan 

I ■*1' ^ <A ?. >> _< < o-' e . 

f © ft-* fd _jA£> (j* \*p^ j»l © 


mereka atau- 
menciptakan kah 35 


yang men- 
eiptakan 


mereka atau- sesuatu selain/ dari mereka atau- 

kah tidak diciptakan kah 34 


00 ^- (Sole f' © V <J? 




x; ». 


> Ex' 


perbenda- 

haraan 


di sisi atau- mereka ti- tetapi/' 

mereka kah 36 meyakini dak bahkan 

&x 


dan 

bumi 


langit 


Oub 4^3 jXi*t ^ 

naka datang- pada- mei'eka men- tangga bagi atau- yang ber- me- 

kanlah nya dengarkan mereka kah 37 kuasa reka 

rp (l^—r ^vVJ O-j-i" A) <d cJwi ^JaLwj 


me- atau- Tuhan 
reka kah kamu 


anak-anak dan bagi anak-anak bagi-Nya atau- nyata dengan kekua- orang yang mendengar- 

39 lelaki kalian perempuan (Allah) kah 38 saan/keterangan kan di antara mereka 




>~'h *£'T *i ifT\ “<’T-1'“ i 5 »'i A 

jPXj* 1^1 QjX&-~* g_j** 

lalu kegaiban/ di sisi atau- orang-orang utang dari maka upah kalian meminta atau- 

ereka gaib mereka kah 40 yang dibebani mereka kepada mereka kah 

$ %'sSp\ J sk W p 0 s -££ 






orang-2yang mereka mereka makaorang- tipu mereka atau- mereka 

42 kenatipudaya kafir orangyang daya menginginkan kah 41 menulis 


liX ijT LI'* d 




t 5^ * x /■ 'X « X ^ X. X \ »C ii. i i ^4* 

lt>i ^ O^r 4 " pi (d 


sepotong/ mereka dan mereka dari apa Allah Maha- Allah selain tuhan bagi atau- 

sebagian melihal jika 43 sekutukan yang suci mereka kah 


•> u 


\ V ***<'. ivyvs 9- i" . t s' » T"'*i ym 

1>**4 (JP* UfiSLri 


yy > 


mereka sampai makabiar- bertumpuk- awan mereka me- gugur/ langit dari 

menemui kanlah mereka 44 tumpuk ngatakan jatuh 


*S? ^ ^ X'OX- ^S'9-J; X 

cx/y J.J (i»! J 


pfcjji p^£. ,^^30 y pj ||e| <1Ajji ^jjl p4-*_£ 


sesuatu/ 
sedikit pun 

tipu- 

daya 

dari 

mereka 

ber¬ 

guna 

tidak hari mereka di- 

45 binasakan 

padanya yang 
(hari itu) 

hari 

mereka 


X 

3S 

53 3lit kj ( 

o’ ^ s'*?}- 

p’-ij 

akan 

tetapi 

demikian 
itu/dari itu 

selain 

azab 

mertba bagi orang- dan 

zalim orang yang sungguh 

mereka 

46 ditolong 

me- dan ti- 
reka daklah 

* v s s 

lAuc-l 

X 

x r 

«4L> Jil _A^i? i 

0 SpZ tJ ££! 

dan ber¬ 
tasbihlah 

pada penga¬ 
wasan Kami 

maka sesung¬ 
guhnya kamu 

Tuhan pada ke- maka bersa- 

kamu tetapan barlah kamu 

mereka me- ti- 
47 ngetahui dak 

kebanyakan 

mereka 


bjl (jAo- *iL> _x^4 tv 

VvX x* x- ** * ** ^ ^ i 




bintang- dandibela- maka bertasbih- ma- dan dari kamu ber- ketika Tuhan dengan re' ' 3^; 

49 bintang kang/terbenam lah kepada-Nya lam sebagian 48 diri/bangun kamu memuji * T '^ 



ampgngsdhnahjorg 


52. At-Tur 525 

32. Apakah mereka diperintah oleh 
pikiran pikiran mereka untuk meng 
ucapkan (tuduhan tuduhan) ini atau- 
kah mereka kaum yang melampaui 
batas 7 

33 Ataukah mereka berkata, "Dia 
(Muhammad) mereka rekanya " Tidak! 
Merekalah yang tidak benman, 

34 Maka cobalah mereka membuat 
yang semisal dengannya (Al Qur’an) 
jika mereka orang orang yang benar 
35. Atau apakah mereka tercipta tanpa 
asakusul ataukah mereka yang men 
ciptakan (dm mereka sendiri)? 

36 Ataukah mereka telah menciptakan 
langit dan bumi 7 Sebenarnya mereka 
tidak meyakini (apa yang mereka kata 
kan). 

37 Ataukah di sisi mereka ada per 
bendaharaan Tuhanmu ataukah me¬ 
reka yang berkuasa? 

38 Atau apakah mereka mempunyai 
tangga (ke langit) untuk mendengar 
kan (hal hal yang gaib)? Maka hendak 
lah orang yang mendengarkan di 
antara mereka itu datang membawa 
keteranganyang nyata 

39. Ataukah (pantas) untuk Dia anak- 
anak perempuan sedangkan untuk 
kamu anak-anaklaki-laki? 

40 Ataukah engkau (Muhammad) me¬ 
minta imbalan kepada mereka sehing 
ga mereka dibebani dengan hutang? 
41. Ataukah di sisi mereka mempunyai 
(pengetahuan) tentang yang gaib lalu 
mereka menuliskannya? 

42 Ataukah mereka hendak melaku 
kan tipu daya? Tetapi orang orang yang 
kafir itu, justru merekalah yang terkena 
tipu daya. 

43 Ataukah mereka mempunyai tuhan 
selain Allah? Mahasuci Allah dari apa 
yang mereka persekutukan 

44. Dan jika mereka melihatgumpalan 
gumpalan awan berjatuhan dari langit, 
mereka berkata,' Itu adalah awan yang 
bertumpuk tumpuk. ' 

45 Maka biarkanlah mereka hingga 
mereka menemui hari (yang dijanjikan 
kepada) mereka, pada hari itu mereka 
dibinasakan, 

46 (yaitu) pada han (ketika) tipu daya 
mereka tidak berguna sedikit pun bagi 
mereka dan mereka tidak akan diberi 
pertolongan 

47. Dan sesungguhnya bagi orang 
orang yang zalim masih ada azab selain 
itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui. 816 

48 Dan bersabarlah (Muhammad) 
menunggu ketetapan Tuhanmu, karena 
sesungguhnya engkau berada dalam 
pengawasan Kami dan bertasbihlah 
dengan memuji Tuhanmu ketika eng 
kau bangun 

49. dan pada sebagian malam ber 
tasbihlah kepada Nya dan (juga) pada 
waktu terbenamnya bintang bintang 
(pada waktu fajar). 

antnajm 

Surah ke - 53 
62 ayat Makkiyyah 

,‘ivf ‘--'t- -vA * vr •< •*.<. :' VOl>K 


816. Adanya musim kemarau, kelaparan, 
malapetaka yang menimpa mereka, azab 
kubur, dan iain-lain. 








































































































526 53. An-Najm 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1. Demi bintang ketika terbenam, 

2. kawanmu (Muhammad) tidak sesat 
dan tidak (pula) keliru, 

3 dan tidaklah yang diucapkannya itu 
(Al-Qur art) menurut kemginannya 

4. Tidak lain (Al-Qur an itu) adalah wah 
yu yang diwahyukan (kepadanya), 

5. yang diajarkan kepadanya oleh (Jib- 
ril) yang sangat kuat, 

6. yang mempunyai keteguhan; maka 
(Jibril itu) menampakkan diri dengan 
rupa yang ash (rupa yang bagus dan 
perkasa) 

7. sedangdiaberadadi ufukyangtinggi 

8. Kemudian dia mendekat (pada Mu¬ 
hammad) lalu bertambah dekat, 

9. sehingga jaraknya (sekitar) dua bus- 
ur panah atau lebih dekat (lagi). 

10. Lalu disampaikannya wahyu kepa 
da hamba Nya (Muhammad) apa yang 
telah diwahyukan Allah 

11. Hatmya tidak mendustakan apa yang 
telah dilihatnya 

12. Maka apakah kamu (musyrikin Me- 
kah) hendak membantahnya tentang 
apa yang dilihatnya itu? 

13. Dan sungguh, dia (Muhammad) 
telah melihatnya (dalam rupanya yang 
ash) pada waktu yang lain, 

14. (yaitu) di Sidratilmuntaha 8,7 

15. di dekatnya ada surga tempat ting 
gal, 

16 (Muhammad melihat Jibril) ketika 
Sidratilmuntaha diliputi oleh sesuatu 
yang meliputmya, 

17. penglihatannya (Muhammad) tl 
dak menyimpang dan yang dilihatnya 
itu dan tidak (pula) melampauinya 
18 Sungguh, dia telah melihat se- 
bagiantanda tanda (kebesaran)Tuhan- 
nyayang paling besar 

19. Maka apakah patut kamu (orang 
orang musynk) menganggap (berhala) 
Al-Lata danA/-‘(7zza 

20. dan Manat, yang ketiga yang 
paling kemudian (sebagai anak pe- 
rempuan Allah) 

21. Apakah (pantas) untuk kamu yang 
laki laki dan untuk-Nya yang perem- 
puan? 

22. Yang demikian itu tentulah suatu 
pembagianyangtidakadil. 

23. Itu tidak lam hanyalah nama nama 
yang kamu dan nenek moyangmu 
mengngada-adakannya Allah tidak me- 
nurunkan suatu keterangan apa pun 
untuk (menyembah)nya. Mereka hanya 
mengikuti dugaan dan apa yang 
diingmi oleh kemginannya. Padahal 
sungguh, telah datang petunjuk dari 
Tuhan mereka 

24. Atau apakah manusia akan men 
dapat segala yang dicita citakannya? 

25. (Tidak) Maka milik Allahlah ke- 
hidupan akhirat dan kehidupan duma 

26. Dan betapa banyak malaikat di 
langit, syafaat (pertolongan) mereka 
sedikit pun tidak berguna kecuali 
apabila Allah telah mengizinkan (dan 
hanya) bagi siapa yang Dia kehendaki 
dan Dia ridai 

817 Sidratilmuntaha yaitu tempat yang 
paling atas pada iangit yang ke-7 yang 
telah dikunjungi Nab: saw ketika Mi’raj 



°n|)§ 8 |8f (( TV' Lijti J jS 


h ij 0 ijjh Ly Ji C Qp Ul 


dia dan keliru dan kawan sesat ti- terbe- tat- demi 

berkata tidak 2 tidak kalian dak 1 nam kala bintang 


tji X-Ljt Ajk> iSl)l cf" 

kuat sangat mengajarkan diwah- wahyu kecu- ia * tidak hawa dari 

5 kepadanya 4 yukan ali lain 3 nafsu 


s > ^ it < 


.1 


<" A AK & X f. 6*-*% - --or 

A * <Jju3 «-> jT Qp J3 

lalu dia dia men- lalti yang diufuk dan lalu dia cukup keku- mem- 

8 turun dekat 7 tinggi dia 6 sempuma ataxi punyai 

1 'ti T C **T < x iC 'CA 

Dia apa ham- ke- maka Dia lebih atau duabusur ukuran/ maka 

10 wahyukan yang ba-Nya pada mewahyukan 9 dekat panah jarak adalah dia 

o]j AjoJj i£y U jlp> Qp tS\) L* .shrill U 

dia telah dan dia apa atas apakah maka kali- dia apa hati mendus- tidak 

melihatnya sungguh 12 lihat yang an membantahnya 11 lihat yang itu takan 


& ^ 


Jp (ijtii \12* © xa © tiy 


tempat surga di 
15 tmggal sisinya 14 


Sidratil Muntaha di sisi 


^ >» 




yang satu kali 
13 lam turun 


tS}j JM © l »J _ / ya r 5s U ^Ifl t>jXy\ 


dia telah sung- 
melihat guh 

17 

melam- dan pengli- 
paui batas tidak hatan 

berpa- ti¬ 
ling dak 

meliputi apa 
16 yang 

Sidratil 

meliputi ke¬ 
tika 

* 1 

lyj>j [ 


4^\j cii 

ZVJd^SI 

© 

j£i\ 


„ m r 

dan 


dan AI-Lata. a 

ipakah maka ka- 


paling 

Tuhan- 

tanda- dari se- 

Manat 

19 

A!- Uzza 

lian perhatikan 

18 

besar 

nya 

tanda bagian 


* S’ AS&. Azzz « s> 

xJi dijp 0 '4? aSlBl 

pemba- jikade- itu perem- danba- laki- apakah ba- yang lain/ yang 

gian mikian 21 puan gi-Nya laki gi kalian 20 terkemudian ketiga 

menu- tidak dan bapak- kalian kalian me- nama- kecuali/ ia/ tidak tidak 

runkan bapak kalian namainya nama hanyalah itu lain 22 adil 




. ss z .■5. 


<S » , It ,1 ? A 


hawa mengi dan apa sang- kecuali/ mereka tidak kekuasaan/ dan padanya/ Allah 

nafsu ngmkan yang kaan hanyalah mengikuti lain keterangan tentang itu 

& i 




9 9^ 




maka mi- iaingin- apa bagi atau- petunjuk Tuhan dari telah datang dan 

lik Allah 24 kan yang manusia kah 23 mereka kepada mereka sungguh 


Cy_y0 Ih < 1 ^ ’Sj ^ ^ c lj$\j 

dan kehidup- kehidupan 
an dunia akhirat 


berguna tidak 


langit 


di malaikat dari dan bera- 
pa banyak 


25 


tyyi) frlfx yJ os u o' ot 

dan Dia Diake- bagi si- Allah meng bah- sesu- dan ke- sesuatu/ syafaat/pet- 

26 ridai hendaki apa yang izinkan wa dah cuali sedikitpun tolongan mereka 
























































































& ' MMV> 


© '3i\ %2> -&3i\ 'c£% y-% oM sf Si Si 


27 


perem- 

puan 


malaikat sungguh mereka 
raenamakan 


pada 

akhirat 


mereka tidak orang-2 sesung- 


beriman 


yang guhnya 


« jfk * SWI Ob yjl VI ^45 51 Je is « ^ C 




dan/ ber- ti sang- danse- sang- ke- meng- tidak penge- da- dengan- mereka dan 

terhadap guna dak kaan sunggulmya kaan cuali ikuti lain tahuan ri nya mempunyai tidak 

v \ 

■* 


sesuatu/ kebe- 
28 sedikit pun naran 


O* Ull Loll 


kadar 

mereka 


demiki- 
an itu 29 


dunia 


b|i lj> <j_y <L <3C- 

kehi- ke- dia meng- dan meng- dan diaber- ora 
dupan cuali hendaki tidak ingat Kami paling yaj 

cf o*t ^ *■%> 

dari dia ter- pada lebih me- Dia Tuhan sung- pengeta- 

sesat siapa ngetahui kamu guh htian 

^ -k • \' - x- \ Hi» ^ 

—OjLJl (j. © s —t>^ 

danapa- langit di apa dankepu- mendapat pada si- lebih me- dan jalan- 

apa yang yang nyaan Allah 30 petunjuk apa yang ngetahui Dia Nya 

^ 9 \ s'* .41 j A * | y" ,o>T^ 'f ^ & ✓ * 

<l)0ol W L>Xl cjCul ofj^ <4 

mereka orang-2 dan Dia akan mereka terha- mereka ber- orang- Diaakanmem- burnt di 

berbuatbaik yang membalas keijakan dap apa buatjahat orang yang beribalasan 

‘pi\ ill J~$\j jM\ 'jg $£Z Si © c s3.i 

dosa ke- dan perbu- dosa besar mereka orang-orang dengan yang 

kecil cuali atan keji menjauhi yang 31 lebih baik 

5 Xi' 3 1 j* *4 l> oj. 


bumi/ 

tanah 


dari 

' *A 


Dia menum- ke- tentang lebih me- Dia 
buhkan kalian tika kalian ngetahui 


lebih me- Dia 
ngetahui 


51 a > yzz a # * ^3 a ^ 3a & 




ampunan 

,4* 


Maha- 

luas 


Tuhan sung- 
kamu guh 


diri 

kalian 


kalian meng- maka 
anggap suci jangan 


ibu-ibu 

kalian 


perut-2 da- jamn 
lam 


kalian dan 
ketika 


© Jis © JEI 


dan dia tnenalian/ se- 

tsdak member! dikit 


dan dia 
member! 


dia her- orang 
33 paling yang 


. > > v' S' <"A\ M ('* -T 

kSj jV 0^5£;’ 






leinbaran- da dengan diberita tidak' arau- dia maka 

lembaran lam apa yang hudia belum k.ih 35 melihat dia 


gaib 



s 

u>i? jy 

^ / 

^ & 


yang lain/ 
orang loin 

bebun/ orang yang memi- 
dosa berdosa kill dosa 

bahwa 
tidak akan 

dia sem- 
37 pnmakaQ 

yang 

dan 

Ibrahim 



1 ^ JL^uJ 

< 

U V) 

Jiyyt 


•. 


kelak/ 

bakal 

usaha- dan bah- 
nya wasanya 39 

iausa- 

hakan 

apa kecuali, 
yang selain 

bagi 

manusia 

tidak 



penge- af^kah 
tahuan di sisinya 


34 


Musa 


36 


dan 

bahwa 


38 


<Jrf^ ^j\ ob ^yfi (T dbi 

"khir tujuan/ Tuhan ke- dan cukup/ balas- diberi balasan kemu- diperli 

kesudahan kamu pada bahwa 41 sempuma an kepadanya dian 40 hatkan 

h***b yb Aib cSvi? 43b Cic. 


44 


dan Dia meng- Dia me- Dia danbah- 


hidupkan matikan 


wa Dia 


dan menjadikan menjadikan Dia dan bah- 
43 ia menangis ia tertawa wa Dia 42 




makaapakahka- ber- dengan j £ 

mu memperhatikan 32 takwa siapa yang H , 


diperli- Uf 

hatkan C'.- ^ ! 




I s WwmiM&Wi '«¥»• -m 

ir&vszQsX&c 

^/rm/ngsannah. org 


53. An-Najm 527 


27. Sesungguhnya orang orang yang 
tidak beriman kepada kehidupan 
akhirat sungguh mereka menamakan 
para malaikat dengan nama perem- 
puan. 

28 Dan mereka tidak mempunyai 
ilmu tentang itu. Mereka tidak lain 
hanyalah mengikuti dugaan, dan 
sesungguhnya dugaan itu tidak ber- 
faedah sedikit pun terhadap kebenaran. 

29. Maka tinggalkanlah (Muhammad) 
orang yang berpaling dari peringatan 
Kami, dan dia hanya mengingini ke¬ 
hidupan dunia. 

30. Itu ah kadar ilmu mereka Sungguh, 
Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia 
pula yang lebih mengetahui siapa 
yang mendapat petunjuk 

31 Dan milikAllahlah apa yang adadi 
langit dan apa yang ada di bumi 
(Dengan demikian) Dia akan memberi 
balasan kepada orang-orang yang ber- 
buat jahat sesuai dengan apa yang 
telah mereka kerjakan dan Dia akan 
memberi balasan kepada orang orang 
yang berbuat baik dengan pahala 
yang lebih baik (surga). 

32 (Yaitu) mereka yang menjauhi dosa- 
dosa besar dan perbuatan keji kecuali 
kesalahan kesalahan kecil. Sungguh, 
Tuhanmu Mahaluas ampunan-Nya Dia 
mengetahui tentang kamu sejak Dia 
menjadikan kamu dari tanah lalu ketika 
kamu masih janin dalam perut ibumu 
Maka janganlah kamu menganggap 
dinmu suci. Dia mengetahui tentang 
orang yang bertakwa 

33. Maka tidakkah engkau melihat 
orang yang berpaling (dari Al-Qur an)?, 

34 dan dia memberikan sedikit (dari 
apa yang dijanjikan) lalu menahan 
sisanya 

35. Apakah dia mempunyai ilmu ten 
tang yang gaib sehingga dia dapat 
melihat(nya)? 

36. Ataukah belum diberitakan (kepa 
danya) apa yang ada dalam lembaran 
lembaran (Kitab suci yang diturunkan 
kepada) Musa? 

37. Dan (lembaran lembaran) Ibrahim 
yang selalu menyempurnakanjanji?, 

38. (yaitu) bahwa seseorang yang ber- 
dosa tidak akan memikul dosa orang 
lain, 

39. dan bahwa manusia hanya mem- 
peroleh apa yang telah diusahakan 
nya : 

40. dan sesungguhnya usahanya itu 
kelak akan diperiihatkan (kepadanya), 

41 kemudian akan diberi balasan ke¬ 
padanya dengan balasan yang paling 
sempurna 

42 dan sesungguhnya kepada Tuhan- 
mulah kesudahannya (segala sesuatu) 

43 dan sesungguhnya Dialah yang 
menjadikan orang tertawa dan me 
nangis, 

44 Dan sesungguhnya Dialah yang 
mematikan dan menghidupkan 






















































528 54. Al-Qamar 

45. dan sesungguhnya Dialah yang 
menciptakan pasangan laki-laki dan 
perempuan, 

46 dari mam, apabila dipancarkan, 

47. dan sesungguhnya Dialah yang 
menetapkan penciptaan yang lain 
(kebangkitan setelah mati) 

48. dan sesungguhnya Dialah yang 
membenkan kekayaandan kecukupan, 

49 dan sesungguhnya Dialah Tuhan 
(yang memilikl) bintangSy/'ra 818 

50 dan sesungguhnya Dialah yang 
telah membinasakan kaum Ad dahulu 
kala, 

51 dan kaum Samud, tidak seorang 
pun yang ditinggalkan Nya(hidup), 

52 dan (juga) kaum Nuh sebelum itu. 
Sungguh, merekaadalah orang-orang 
yang paling zalim dan paling durhaka 
53. Dan prahara angin telah me- 
runtuhkan (negeri kaum Lut). 

54 lalu menimbum negeri itu (sebagai 
azab) dengan (pumg-puing) yang 
menimpanya 

55. Maka terhadap nikmat Tuhanmu 
yang manakah yang masih kamu 
ragukan? 

56 Ini (Muhammad) salah seorang pem 
ben permgatan di antara para pemberi 
penngatan yang telah terdahulu. 

57 Yang dekat (hari kiamat) telah 
makin mendekat 

58. Tidak ada yang akan dapat meng 
ungkapkan (terjadmya hari itu) selain 
Allah. 

59. Maka apakah kamu merasa heran 
terhadap pemberitaan im?. 

60 dan kamu tertawakan dan tidak 
menangis, 

61 sedangkamulengah(darinya) 

62 Maka bersujudlah kepada Allah 
dansembahlah(Dia) 


AL-QAMAR 

Surah ke - 54 
55 ayat Makkiyyah 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 
I.Saat (hari kiamat) semakin dekat 
bulan pun terbelah 

2. Dan jika mereka (orang orang 
musyrikin) melihat suatu tanda (muk- 
jizat) mereka berpalmg dan 
berkata, "(Ini adalah) sihiryang terus 
menerus." 

3. Dan mereka mendustakan (Mu¬ 
hammad) dan mengikuti kemginan- 
nya padahal setiap urusan telah ada 
ketetapannya 

4 Dan sungguh, telah datang kepada 
mereka beberapa kisah yang di da- 
lamnya terdapat ancaman (terhadap 
kekafiran), 

5. (itulah) suatu hikmah yang sempur- 
na, tetapi peringatan-peringatan itu 
tidak berguna (bagi mereka), 

6. maka berpalinglah engkau (Mu¬ 
hammad) dari mereka pada hari 
(ketika) penyeru (malaikat) mengajak 
(mereka) kepada sesuatu yang tidak 
menyenangkan (hari pembalasan), 

818- Bintang yang disembah oleh orang- 
orang Arab pada masa Jahiliah. 


JISJ « r&\ 


m 

Si 
£ 



TV Lijte 



m\ 


|f 


& 


■% & 
■I | 

w 


r 


. (*. 5) 

1 -fV - •>. 


ft 

if § 


» 

© 


■a 

:jgf 

•fl 


i 


■B 

m 


lAi 




ii 


id 

{I* . ■ 


Jb3J 


V\' 

O'J 

'i y’A 

© 

W 


9 

ot 

© 

Jin 



dan bahwa 

dipan- 

tat- 

air 

dari 

dan pe- 

laki- 

perjodohan/ 

Dia men- dan bah- 

sungguh 

46 carkan 

kala 

mani 


45 rempuan 

laki 

berpasangan 

ciptakan wa Dia 


ty*'. 


'J S r- s- 6 » .S ^ ( • . y 7 . 11 | ”41 \S 

4jl^ ftp (j?\j sULdll 

Tuhan./ Dia dan bah- danmcmbe- memberikan Dia dan bah- yang pertumbuh- atas- 

Pemelihara wa Dia 48 rikan kecukupan kekayaan wa Dia 47 Iain an/kejadjan Nya 






1 >' 


"iy' 

G 



cdk-jssl 

( A>\j © 

^3 

Dia ting- 
galkan 

maka 

tidak 

dan kaum 
Samud 

pertama/ kaum 
50 dahulu ‘Ad 

Dia telah 
binasakan 

dan 

b3.hwa Dia 49 

bintang 
Syi‘ra 


^ prl S? ot 


dan 

prahara angin 

*dan lebih 
52 durliaka 

lebih 

zalim 

me¬ 

reka 

adalah 

mereka 

sungguh 

mereka 

sebe- dari 
Ium itu 

Nuh dan 

kaum 

C°p lsJu-z 

<Al> 


$ 


ur* 

c 

y V' 1 

® <£jl» t 

kamu 

55 ragukan 

Tuhan 

kamu 

ka- 

runia 

maka 

yatig mana 

54 

menutupi/ 

menimpa 

apa 

(azab) 

maka Dia 
menimbun 

Dia gugurkan/ 
53 hancuikan 




b% W-i £&)\ © £ jj? \xit> 


§* s S' S 


dari bagi- tidak 
nya ada 

57 

waktu 
yang dekat 

telah 

dekat 56 

pertama/ 

terdahulu 

pemberi-2 

penngatan 

dari/ pemberi 
di antara penngatan 

ini 




y 9 y 

lii 

© 

s y 

I AkJ^h 4)1 

y y 


dan kali¬ 
an tertawa 

59 

kalian me¬ 
rasa heran 

pembiearaan/ 

pemberitaan 

ini maka apa¬ 
kah dari 58 

terbuka/ Allah 
tersingkap 

selain 


62 


i 

41) 

y y 


1 " 

OjAAm 

4 ^ y-y, 

y 

© 

UyV 


kepada 

Allah 

maka ber- 
sujudlah 61 

orang-orang 

lalai/lengah 

dan 

kalian 60 

kalian 

menangjs 

dan 

tidak 



_.5 


S^l 


oij © 





mereka 

berpalmg 

suatu mereka 
tanda melihat 

dan 

jika 1 

bulan 

dan ter¬ 
belah 

hariki- 

amat 

telah 

dekat 

*•> -'T’l 


(&=', 


* S ,> 

iff •» w 

$*• 




y 

hawa naf- 
su mereka 

dan mereka 
mengikuti 

dan mereka 
mendustakan 

2 

tetap/terus- 

menems 

sihir 

dan mereka 
berkata 


berita- 

berita 

^ „ 

dari/se- 

bagian 

telah datang 
pada mereka ; 



cs 

* 

penngatan- 

her- 

inaka/te- 

sempuma 

peringatan 

guna 

tapi tidak 



$■ S s»> 
* ** * 


ketetapan urusan dan/sedang 
tiap-tiap 



s > 


'. ■' 1 , ^ ^ /»-" »Y'S- 

%ur J' fjl 

buruk/tidak sesu- ke- seorang menyeru pada dari maka bcrpa- 

6 menyenangkan atu pada penyeru hari mereka linglah kalian 5 


£ 9 y y 


Ay U 


cegahan/ di da~ apa 
ancaman lamnya yang 

. > 'Y'SS 



















































































01 jJi\ m Hi TV Lijli g 


vp) _/m*0 jm£~ ul»wfl Cit Ojr’rJ^z U-*>- 


^ j. *•' 


*; >| x' ,-j 




bertebaran/ belalang seakan-2 
7 beterbangan mereka 


kuburan 


dari 


mereka 

keluar 


pandangan 

mereka 


® @ £ & sjp c3>: ji £45^5 


telali men- 
dustakan 


kesu- hari 
karan 


orang-orang 

kafir 


ber- 

kata 


pe- ke- mereka 

nyeru pada cepat-eepat 


£3 © ^ £ }j P? 


maka dia 
berdoa 


dan dia diberi seorang dan mereka hamba 

ancaman gila mengatakan Kami 


maka mereka Nuh kaum sebelum 
mendustakan mereka 




S'O’.'' 




<; & £li\ CM §i % 

•* 


ter- 

curah 


langit 


pintu- 

pintu 


maka Kami 
bukakan 


10 


maka to- 
longlali 


orang yang sungguh Tuhan- 
dikalahkan aku nya 


Ji c ji 1 J\ Si JK ££ 34i\ GJSj OS 




telah di- sung- suatu atas 

12 tetapkan guh urusan 


maka berte- beberapa 
baran kamu mata air 


bumi 


dan Kami 
pancarkan 11 


&& 

sX" 

Y \ • 

bi-pl t£j*~ 

Cj 


oil 

** 

& 


adalah bagi 

pemba- 

dengan peng- berjalan/ 

dan 

pa- 

yang mem- 

atas 

dan Kami 

dia orang 

lasan 

awasan Kami berlayar 

13 paku 

pan 

punyai 


angkut dia 


(JD 

© 

hi 

J? 

t\ 



© 

adalah makabagai- 

orang-2 yang 

dari 

maka 

tanda-2/ 

telah Kami 

dan 

dimg- 

dia mana 

15 memikirkan 


adakah 

pelajaran 

tinggalkannya 

sungguh 

14 kan 


ot j-£ M &Z j 0 


orangyang dari maka untukperingat- Al-Qur’an telahKami dan danperingatan/ azab- 

merrulaikan adakab an/pelajaran mudahkan sungguh 16 ancaman-Ku Ku 


m t\ @ % cS <g 


atas Kamitelah sesungguh- dan peringatan/ azab- adalah maka kaum telah men- 

mereka mengirimkan nya Kami 18 ancaman-Ku Ku dia bagaimana ‘Ad dustakan 17 






gr° 



O^- JJt <3 


batang seakan-2 
mereka 


ma- ia mencabut/meng- 
nusia gelimpangkan 19 


tetap/terus - nahas/ hari pada sangat angin 

menems sial kencang 


cAi—i Up-ui Juu^ |nj jJoj <jd i_a^s2 1^1 


A// 




< / x * 






Al-Qur’an Kami mu- dan sung- 
dahkan guh 


21 


dan peringat - azab- 

an-Ku Ku 


ida- maka tercabut/ kurma 

lab bagaimana 20 tumbang 


iylis © jj3b ■>>* 3 C-jjS © yAo ^ J-fS 


apakahseo- maka mere- dengan peringat- kaum telahmen- orangyang dari maka untuk peringat - 

rang manusia ka berkata 23 an/ancaman Samud dustakan 22 memikirkan _ adakah an/pelajaran 


& 5I11 'Jz ©>ij jii j 3 ill a v a| e 


atas- 

nya 




peri- apakab dandalam kese- benar-2 jika de-sungguh kitameng- satu/ darian- 

ngatan diturankan 24 siksaan/gila satan dalam mikian kita ikutinya sendiri tara kita 


> At '* Y i-'*' t- 


sangat 

pendusta 


siapa besok 
yang 


mereka akan 
mengetahui 


som- seorang dia tetapi/ antara dari 
25 bong pendusta bahkan kita 





& y & 




4 ^ » 

danber- 
27 sabarlah 

maka tunggu¬ 
lah mereka 

bagi 

mereka 

fitnah/ 

cobaan 

unta 

betina 

mengi¬ 

rimkan 

sesungguh- 
nyaKami 26 

sombong 


kampangsunnah. org 


54. Al-Qamar 529 

7. pandangan mereka tertunduk, ke- 
tika mereka keluar dari kuburan, se- 
akan-akan mereka belalang yang beter¬ 
bangan, 

8 dengan patuh mereka segera datang 
kepada penyeru itu Orang-orang kafir 
berkata 'Ini adalah hari yang sulit." 

9. Sebelum mereka, kaum Nuh juga 
telah mendustakan (rasul), maka me 
reka mendustakan hamba Kami (Nuh) 
dan mengatakan, "Dia orang gila!" Lalu 
diusirnya dengan ancaman. 

10. Maka dia (Nuh) mengadu kepada 
Tuhannya, "Sesungguhnya aku telah di- 
kalahkan maka tolonglah (aku)." 

11. Lalu Kami bukakan pintu pintu la¬ 
ngit dengan (menurunkan) air yang 
tercurah, 

12. dan Kami jad kan bumi menyem- 
burkan mata air mata air maka bertemu- 
lah (air air) itu sehingga (meluap me- 
nimbulkan) keadaan (bencana) yang 
telah ditetapkan. 

13 Dan Kami angkut dia (Nuh) ke atas 
(kapal) yang terbuat dari papan dan 
pasak, 

14. yang berlayar dengan pemelihara 
an (pengawasan) Kami sebagai balasan 
bagi orang yang telah diingkari (kaum- 
nya). 

15. Dan sungguh kapal itu telah Kami 
jadikan sebagai tanda (pelajaran). Maka 
adakah orang yang mau mengambii 
pelajaran? 

16 Maka betapa dahsyatnya azab-Ku 
dan peringatan Ku! 

17. Dan sungguh, telah Kami mudah¬ 
kan Al-Qur an untuk peringatan maka 
adakah orang yang mau mengambii 
pelajaran? 

18. Kaum Ad pun telah mendustakan. 
Maka betapa dahsyatnya azab-Ku dan 
peringatan Ku! 

19. Sesungguhnya Kami telah meng- 
hembuskan angin yang sangat kencang 
kepada mereka pada hari nahas yang 
terus menerus 

20 . yang membuat manusia bergelim 
pangan mereka bagaikan pohon-po 
hon kurma yang tumbang dengan akar 
akarnya 

21. Maka betapa dahsyatnya azab-Ku 
dan peringatan Ku! 

22 Dan sungguh, telah Kami mudah 
kan Al-Qur an untuk peringatan maka 
adakah orang yang mau mengambii 
pelajaran? 

23 Kaum Samud pun telah mendustakan 
peringatan itu. 

24 Maka mereka berkata ' Bagaimana 
kita akan mengikuti seorang manusia 
(biasa) ds antara kita’ Sungguh, kalau 
begitu kita benar benar telah sesat dan 
gila. 

25. Apakah wahyu itu diturunkan ke- 
padanya di antara kita 7 Pastilah dia 
(Salih) seorang yang sangat pendusta 
(dan) sombong.' 

26. Kelak mereka akan mengetahui 
siapa yang sebenarnya sangat pen¬ 
dusta (dan) sombong itu. 

27 Sesungguhnya Kami akan me¬ 
ngirimkan unta betina sebagai cobaan 
bagi mereka maka tunggulah mereka 
dan bersabarlah (Salih) 
































































































530 54. Al-Qamar 

28. Dan beritahukanlah kepada me- 
reka bahwa air itu dibagi di antara 
mereka (dengan unta betina itu), se- 
tiap orang berhak mendapat giliran 
minum 

29. Maka mereka memanggi! kawan- 
nya. lalu dia menangkap (unta itu) 
dan memotongnya 

30 Maka beta pa dahsyatnya azab- 
Ku dan peringatan Ku! 

31. Kami kirimkan atas mereka satu 
suara yang keras mengguntur, maka 
jadilah mereka seperti batang batang 
kenngyang lapuk. 

32 Dan sungguh telah Kami mudah- 
kan Al-Qur'an untuk peringatan, ma¬ 
ka adakah orang yang mau meng- 
ambil pelajaran? 

33. KaumLut pun telah mendustakan 
peringatan itu 

34. Sesungguhnya Kami kirimkan ke¬ 
pada mereka badai yang membawa 
batu batu (yang menimpa mereka) 
kecuali keluarga Lut. Kami selamat- 
kan mereka sebelum fajar menying- 
sing 

35. sebagai nikmat dan Kami Demi- 
kianlah Kami memberi baiasan ke¬ 
pada orangorang yang bersyukur. 

36. Dan sungguh dia (Lut) telah mem 
peringatkan mereka akan hukuman 
Kami, tetapi mereka mendustakan 
peringatan Ku 

37. Dan sungguh mereka telah mem- 
bujuknya (agar menyerahkan) tamu- 
nya (kepada mereka), lalu Kami buta- 
kan mata mereka, maka rasakanlah 
azab Ku dan peringatan Ku! 

38. Dan sungguh, pada esok harinya 
mereka benar benar ditimpa azab 
yangtetap. 

39 Maka rasakanlah azab-Ku dan 
peringatan Ku! 

40 Dan sungguh, telah Kami mudah- 
kan Al- Qur an untuk peringatan maka 
adakah orang yang mau mengambil 
pelajaran? 

41. Dan sungguh, peringatan telah 
datang kepada keluarga Fir'aun. 

42. Mereka mendustakan mukjizat 
mukjizat Kami semuanya maka Kami 
azab mereka dengan azab dari Yang 
Mahaperkasa Mahakuasa 

43 Apakah orang orang kafir di ling- 
kunganmu (kaum musyrikin) lebih 
baik dari mereka, ataukah kamu telah 
mempunyai jaminan kebebasan (dari 
azab) dalam kitab-kitab terdahulu? 

44 Atau mereka mengatakan, "Kami 
ini golongan yang bersatu yang pasti 
menang." 

45. Golongan itu pasti akan dlkaiah- 
kan dan mereka akan mundur ke 
belakang 

46 Bahkan hari kiamat itulah hari 
yang dijanjikan kepada mereka dan 
hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih 
pahit 

47. Sungguh, orang orang yang ber- 
dosa berada dalam kesesatan (di 
duma) dan akan berada dalam neraka 
(di akhirat) 

48 Pad a hari mereka diseret ke ne¬ 
raka pada wajahnya. (Dikatakan ke¬ 
pada mereka) “Rasakanlah sentuhan 
api neraka.’ 1 

49 Sungguh, Kami menciptakan se- 
gala sesuatu menurut ukuran. 



JUI b\ 


maka mere 
memanggi 

_ ,'7s'i ~p. s ss "L". t i"' 


kawan maka mereka dihadiri minum tiap- di antara terbagi 

mereka memanggil 28 tiap mereka 


air bah- dan beritakan 
itu wa kepada mereka 


atas Kami sungguh dan an- 

mereka kirimkan Kami 30 caman-Ku 


azab- ada- maka bagai- maka ia lalu ia ber- 

Ku lah mana/alangkah 29 membunuh buat nekat 




» "s' •> 

^ & 




£ 




Al-Qur’an Kami mu- dan 

dahkan sungguh 31 


pengumpul 
pakan temak 


seperti mm- maka jadi- 
put kering lah mereka 


satu/ 

sekali 


suara 

keras 


Gfel a © /ill ‘g> s&M 


Kami sungguh 
kirimkan Kami 


4 dengan Lut kaum telah men- orang yang dari maka untuk peri- 

33 peringatan dustakan 32 memikirkan adakah ngatan 




1 1 ,7 A 1'i XTi \' m Sf 

uJJX; 1^1 (Jl 


SIS1 

Kami 


dari nikmat di akhirmalam/ Kamiselamat- Lut kelu- ke* anginyang atas 

34 sebelum fajar kan mereka arga cuali berbatu mereka 


i os . X/ X k«V » J* "X s » ** X'/f 

Julj 3^ O* 9*/^' 


maka mereka mem- baiasan/ ia memper- dan 

bantah/mendustakan azab Kami ingatkan mereka sungguh 35 




tjf- ejijl) XaJj 


S.s 


iaber- orang Kami mem- demi- 

syukur yang bed baiasan kianlah 




mata-2 

mereka 


maka ra¬ 
sakanlah 

c 


lalu Kami 
butakan 


tamu- 

nya 


dari mereka mem- 


dan 


dengan peringat- 


9 K <' 

\j£, SJ 


jr. 


9J.SS s 


tetap 


azab 


pagi 

han 


mengenai/me- 
mmpa mereka 


bujuknya 

sungguh 

36 

an/ancaman 

Spy'S s 

jjjj 


jS>j 

"s' 

dan 

sungguh 

37 

dan peringat- 
an/ancaman 

azab- 

Ku 




»> >S 


ySs & h/Is JJi}j @ jJjj 


s' s' ' 

orang yang dari maka untuk Al-Qur’an Kami mu- dan dan peringat- azab-Ku 

memikirkan adakah pelajaran dahkan sungguh 39 an/aneaman 


maka ra¬ 
sakanlah 




maka Kami am- semua- pada ayat-2 mereka telah pemberi peri- Fir‘aun keluarga/ telah dan 

bil/azab mereka nya Kami mendustakan 41 ngatan/ancaman kaum datang sungguh 40 




jS v 


jXjla 




berle- bagi atau- 
pas diri kalian kah 


mereka 

itu 


dari lebih apakah orang-2 

baik kafir dari kalian 42 


Maha¬ 

kuasa 


Maha- dengan 
perkasa azab 




semua/ akan dihancur- dapat meno- semua/bersa- 

golongan kan/dikalahkan 44 long/menang tu/golongan 


S \>S 
$>. 



j 

s' 

mereka me- 

atau- 

kitab-2 

da- 

ngatakan 

kah 43 

terdahulu 

lam 


jig jZ\ %\3j 'S\S,\ £ © 's}% 






sj-t. 


dan lebih lebih bu- 
pahit ruk/dahsyat 


dan han 
kiamat 


dijanjikan pa¬ 
da mereka 


hari ki¬ 
amat 


bah¬ 

kan 


45 


bela- dan mereka ber- 
kang paling/mundur 


•Vi. ♦ o-> ^ i\^ *** ^ * 9 S' li ^ i 




3 ^ 


i. 


api/ da- 
neraka lam 


mereka 

diseret 


pada 

hari 


dan dalam kese- 

47 siksaan/gila satan 


da¬ 

lam 


orang-orang 
yang berdosa 


sung- 

guh 


46 


QP Js Wj. ^ J ^ cr* 

dengan Kami men- sesu- tiap-2/ sungguh sen- rasa- muka-muka atas 

49 ukuran ciptakannya atu segala Kami 48 neraka tuhan kanlah 


mereka 




amps gsannan. org 
































































































00 *>^1 







rv 


t333 *3» t£S t5 


{ g_ 

telah Kami dan dengan pan- seperti/sece- satu/ ke- perintah dan ti- 

binasakan sungguh 50 dangan mata pat kejapan sekali cuali Kami daklah 

J fj Q? j£r s * J * OZ cM 3 

dari maka orang-2 yang se- 

adakah rupa dengan kalian 


M 


telah mereka sesuatu dan tiap- 
kerjakannya tiap/segala 51 


orang yang 
memikirkaii 


orang-2 yang sung- 
bertakwa guh 


53 


sS** -*■ 

» , / 

j5** 


0 JpA 4 

dan yang 
besar 

yang 

kecil 

dan tiap- 
tiap/segila 

kitab-2 da- 
52 lain 


P V^r <4-^ 3 w -ttj J w 


1 00 


|ig| 

Kb)® 



P® 

Ki 


-- 

3 



jusyi 

✓// A? 

^ 0 


© 

Cr^ir' 

manusia 

Dia telah Al-Qur’an 

menciptakan 2 

Dia telah 
mengajarkan 

I 

Yang Maha 
Pemurah 


f 4 S )<5 © ^ © oC 3 i XX 


-s 


S\SA\ >''1- 


dan bintang/tum- 
buh-tumbuhan 

dengan/menurut 

5 perhitungan 

dan matahari 

bulan 

jelas/ 

4 terang 

Dia menga- 
jarkannya 

<©iyi 

✓ ✓ ss 

d* JJ 


£zJ\j 0 

✓ * w 


neraca/ 
timbangan 

dan Dia 
letakkan 

Dia tinggi- 
kannya 

dan 

langit 6 

keduanya tun- 
duk/sujud 

dan 

pepohonan 


©Sil 

1 J* UrS.S' 

\y~3sj 

© 

4 4^“ 

$ 0 

dengan 

atkl 

neraca/ 

timbangan 

dan tegak¬ 
kanlah 

neraca/tim- 
B bangan 

da- kalian melam- 
lam paui batas 

supaya 
jangan 7 




P ©cy © 6 @ji ■$; 


untuk 

10 makhluk 

Dia letakkan/ 
hamparkannya 

dan 

bumi 

9 

neraca/tim- 

bangan 

kalian me- 
ngurangi 

dan 

jangan 

ji 

c2-\j 0 

“j&H i 

s' 

ill 



kulit mem¬ 

punyai 

dan biji- 
bijian 11 

kelopak 

mayang 

yang mem¬ 
punyai 

dan pohon 
kurma 

buah- 

buahan 

di dalam- 
nya/padanya 


d 3 ; ©M 3 t: 


Dia men- 
eiptakan 


13 


kalian berdua Tuhan kalian nikmat maka 
dustakan berdua yang mana 12 


dan harum 
baunya 


cXj 0 jXXX jxXX is '$M\ 


jm 


dan Dia men- 
eiptakan 


14 


seperti 

tembikar 


tanah liat 


dari 


W oj 05 


kalian berdua Tuhan kalian nikmat maka yang 
16 dustakan berdua mana 15 


A 


J? 


*g 
j’; - { 


■I; I 

U m 


K'4 
s\ k 


ber Yang Me- di slsi kebe- tempat da- dan surga>' da 

55 kuasa nguasai/Raja naran duduk lam 54 sungai-2 kebun-2 lam 


m 

i ©-I 


©a? 

m 


ww 

M 

i i 


oi 


m 


4: M 

$ l 
i I 


f f 

! [St 


'W 


m 


m 
, >, 


< > 


jEsjli 

I @5 
ri b 


1 


fd@a? 




< > 





kampjngsunnah. org 


55. Ar-Rahman 531 

50. Dan perrntah Kami hanyalah (de¬ 
ngan) satu perkataan seperti kejapan 
mata. 

51 Dan sungguh, telah Kami binasa- 
kan orang yang serupa dengan kamu 
(kekafirannya) Maka adakah orang yang 
mau mengambil pelajaran? 

52. Dan segala sesuatu yang telah 
mereka perbuat tercatat daiam buku 
buku catatan. 

53 Dan segala (sesuatu) yang kecil mau 
pun yang besar (semuanya) tertulis. 

54. Sungguh, orang orang yang ber- 
takwa berada di taman-taman dan 
sungai sungai, 

55. di tempat yang disenangi di sisi 
Tuhan Yang Mahakuasa 

AR-RAHMAN 

Surah ke - 55 

78 ayat, Makkiyyah 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

I. (Allah) Yang Maha Pengasih, 

2 Yang telah mengajarkan Al-Qur’an. 

3. Dia menciptakan manusia, 

4. mengajarnya pandai berbicara. 

5. Matahari dan bulan beredar me- 
nurut perhitungan, 

6. dan tetumbuhan dan pepohonan, 
keduanya tunduk (kepada Nya). 

7. Dan langit telah ditinggikan Nya 
dan Dia eiptakan keseimbangan, 

8. agar kamu jangan merusak keseim 
bangan itu 

9. Dan tegakkanlah keseimbangan itu 
dengan adil dan janganlah kamu me 
ngurangi keseimbangan itu. 

10. Dan bumi telah dibentangkan Nya 
untukmakhluk( Nya) 

II. di dalamnya ada buah-buahan dan 
pohon kurma yang mempunyai kelo- 
pak mayang, 

12 . dan biji-bijian yang berkulit dan 
bunga-bungayang harum baunya 

13. Maka nikmat Tuhanmu yang mana- 
kah yang kamu dustakan? 

14. Dia menciptakan manusia dari ta¬ 
nah kering seperti tembikar, 

15. dan Dia menciptakan jin dari nyala 
api tanpaasap 

16. Maka nikmat Tuhanmu yang mana 
kah yang kamu dustakan? 


879. Tempat terbit dan terbenam matahari 
pada musim panas dan pada musim dingm 
820. Di antara mufasir ada yang berpen 
dapat bahwa La yabgiyan maksudnya 
masing masing tidak menghendaki. De¬ 
ngan demikian maksud ayat 19 dan 20, ialah 
bahwa ada dua Saut yang keduanya terpisah 
dibatasi oleh tanah genting tetapi tanah 
genting itu tidaklah dikehendaki (tidak 
diperlukan) maka pada akhirnya. tanah 
genting itu dibuang (digali untuk ke- 
perluan lalu lintas) maka bertemulah kedua 
lautan itu Seperti Terusan Suez dan Terusan 
Panama. 













































































532 55. Ar-Rahman 


17. Tuhan (yang memelihara) dua 
timur dan Tuhan (yang memelihara) 
dua barat. 819 

18 Maka nikmat Tuhanmu yang ma- 
nakahyang kamu dustakan? 

19. Dia membiarkan dua laut meng 
alir yang (kemudian) keduanya ber- 
temu, 

20 Di antara keduanya ada batas 
yang tidak dllampaui oleh masing- 
masing.' 820 

21. Maka nikmat Tuhanmu yang ma- 
nakah yang kamu dustakan? 

22. Dari keduanya keluar mutiara 
dan marjan. 

23. Maka nikmat Tuhanmu yang ma- 
nakah yang kamu dustakan? 

24 Milik-Nyalah kapal kapal yang 
berlayar di lautan bagaikan gunung- 
gunung 

25. Maka nikmat Tuhanmu yang ma- 
nakah yang kamu dustakan? 

26. Semua yang ada di bumi itu akan 
binasa, 

27. tetapi wajah Tuhanmu yang me 
miliki kebesaran dan kemuliaan tetap 
kekai 

28. Maka nikmat Tuhanmu yang ma- 
nakah yang kamu dustakan? 

29. Apa yang di langit dan di bumi se- 
lalu meminta kepada-Nya. Setiap 
wak-tu Dia dalam kesibukan. 821 

30. Maka nikmat Tuhanmu yang ma- 
nakah yang kamu dustakan 7 

31 Kami akan memberi perhatian se- 
penuhnya kepadamu wahai (golong- 
an) manusia dan jin! 

32. Maka nikmat Tuhanmu yang ma- 
nakah yang kamu dustakan? 

33. Wahai golonganjin dan manusia! 
Jika kamu sanggup menembus (me- 
lintasi) penjuru langit dan bumi, maka 
tembuslah. Kamu tidak akan mampu 
menembusnya kecuali dengan ke- 
kuatan (dari Allah). 

34. Maka nikmat Tuhanmu yang ma- 
nakah yang kamu dustakan? 

35. Kepada kamu (yn dan manusia), 
akan dikirim nyala api dan cairan tern 
baga (panas) sehingga kamu tidak 
dapat menyelamatkan diri (darinya) 

36. Maka nikmat Tuhanmu yang ma- 
nakahyang kamu dustakan? 

37. Maka apabila langit telah ter 
belah dan menjadi merah mawar 
seperti (kilauan) minyak. 

38 Maka nikmat Tuhanmu yang ma- 
nakah yang kamu dustakan? 

39. Maka pada hari itu manusia dan 
jin tidakditanya tentang dosanya. 822 

40. Maka nikmat Tuhanmu yang ma- 
nakah yang kamu dustakan? 

821. Allah senantiasa menciptakan meng- 
hidupkan mematikan memelihara, mem 
beri lezeki, dan Iain-lain. 

822. Tetapi pada saatnya akan dimintai 
pertanggungjawaban atas segala amal per- 
buatannya. 




















































{ ft ** t *‘*4 1 •; ^ ~ 


41 


dan 

kaki-kaki 


dengan lalu dipegang/ dengan tanda- orang-orang 
ubun-ubun diambil tanda mereka yangberdosa 


orang-orang dengan- men- 


orang-o 

yang beidosa nya dustakan 


Jahanam 


. ^ 

\ ^ 

((fr) 

1 iSy 
s^jSg 


—V' 

inilah 

42 

kalian berdua 
dustakan 

Tuhan kali¬ 
an berdua 

nikmat 


USvj 

S’ ^ S' 

3' 

cjfll 

?■ > 

((a) 

E I 

^ £ 

- 

oyj 

S'StS 



kalian berdua Tuhan kali- 
dustakan an berdua 

nikmat 

maka yang 
mart a 

44 

sangat air men- 
panas didih 

dan 

antara 

di ania- 
ranya 

mereka 

berkeliling 

43 

- > 


& 


tiUsf- 

** 

V 


,311 PJ 


kalian ber- Tuhan kali- 
dua dustakan an berdua 

nikmat 

rrmka yang 
mana 

46 

dua 

surga 

Tuhan¬ 

nya 

tempat 

berdiri 

ia ta¬ 
kut 

dan bagi 
orang 

45 


& q Cfe 31 # © lei "eji $ 




duarrn- di dalam kalian berdua Tuhankali- nikmat makayang ancka keduanya 

taair keduanya 49 dustakan an berdua mana 48 ragam mempunyai 47 


^ 3i # 6 


buah- segala dari di dalam kalian berdua Tuhankali- nikmat makama- mengalir 

buahan keduanya 51 dustakan an berdua m yang 50 keduanya 


c >> 

& 

0 

© 

^ ^ Jr-' 


© 

StJl> 

perma- 

dani 

atas 

mereka 

bersandar 

kalian berdua Tuhan kali- 
53 dustakan an berdua 

nikmat 

maka 

yang mana 52 

berpa- 

sangctn 





© ty'l 

os-s 9 

C^\ 

./// 

llu 



Tuhan kali¬ 
an berdua 

nikmat 

maka yang 
mana 

dekat 

54 

dua 

surga 

dan me- 
metik 

sutera dari 

sebelah 

dalamnya 


§.*.\ 4 y • »*"*, -i' £«■>. 

K —L ri? " S ott? 


v^. 


1 


sebelum manusia menyentuh tidak pan- pendek/me- didalamnya kalian ber- 

mereka mereka beluin dangan nundukkan mereka (bidadari) 55 dua dustakan 



(jrT h 

c ' * 



$4 

© St 


yakut 

seakan-2 

mereka 

kalian ber- 
57 dua dustakan 

Tuhan kali¬ 
an berdua 

nikmat 

maka yang 
mana 

jin 

56 

dan 

tidak 


./ •> s’ \ * s $■ ISP'S* s +S s s 




balasan bukan- 

kah 59 


kalian berdua Tuhankali- nikmat makayang 
dustakan an berdua mana 58 


dan 

marjan 


eis=i- c Uj 3i 3e o vi oU^'i 




kalian berdua Tuhankali- nikmat makayang 
dustakan an berdua mana 


60 


kebaikan 


kecuali 


kebaikan 


Cis 3i & 0 ue: 


•— 




kalian berdua Tuhankali- nikmat makayang 
dustakan an berdua mana 


62 


dua 

surga 


selain kedua- dan 

nya/bidadari dari 


61 


«/ », \ * s % S >S * ^ ^ 1 sT> 

C9 ^->^=6 U->i> <“cll 6y >sj_A»li-u» 


di dalam kalian berdua Tuhan kali- nikmat maka yang keduanya 

keduanya 65 dustakan an berdua mana 64 hijau tua 63 


67 


dustakan 



*— S' 

C^ll © 

s 

Tuhan kali¬ 
an berdua 

nikmat 

maka yang 
mana 66 

mernanear- 
kan keduanya 

- 









dua ma¬ 
ts air 


kanmingsunnathorg 


55. Ar-Rahman 533 

■ 

41. Orang orang yang berdosa itu 
diketahui dengan tanda tandanya la 
lu direnggut ubun-ubun dan kakinya 

42 Maka nikmatTuhanmu yang mana 
kah yang kamu dustakan? 

43. Inilah neraka Jahanam yang didus- 
takan oleh orang orang yang berdosa 

44 Mereka berkellling di sana dan di 
antara airyang mendidih 

45 Maka nikmat Tuhanmu yang mana 
kah yang kamu dustakan? 

46 Dan bag! siapa yang takut akan 
saat menghadap Tuhannya ada dua 
surga 823 

47. Maka nikmat Tuhanmu yang mana 
kah yang kamu dustakan? 

48 Kedua surga itu mempunyai aneka 
pepohonan dan buah buahan 

49 Maka nikmat Tuhanmu yang mana- 
kah yang kamu dustakan? 

50 Di dalam kedua surga itu ada dua 
buah mata airyang memancar. 

51. Maka nikmat Tuhanmu yang mana 
kah yang kamu dustakan? 

52. Di dalam kedua surga itu terdapat 
aneka buah-buahan yang berpasang- 
pasangan 

53 Maka nikmat Tuhanmu yang mana 
kah yang kamu dustakan? 

54. Mereka bersandar di atas perma - 
dani yang bagian dalamnya dari sutera 
tebal Dan buah buahan di kedua sur 
ga itu dapat (dipetik) dari dekat 

55. Maka nikmat Tuhanmu yang mana 
kah yang kamu dustakan? 

56. Di dalam surga itu ada bidadari- 
bidadari yang membatasi pandangan, 
yang tidak pernah disentuh oleh ma 
nusia maupunjinsebelumnya 

57. Maka nikmat Tuhanmu yang mana- 
kah yang kamu dustakan 7 

58. Seakan akan mereka itu permata 
yakutdan marjan. 

59. Maka nikmat Tuhanmu yang mana 
kah yang kamu dustakan 7 

60 Tidak ada balasan untuk kebaikan 
selain kebaikan (pula). 

61. Maka nikmat Tuhanmu yang mana 
kah yang kamu dustakan? 

62 Dan selain dari dua surga itu ada 
dua surga lagi.“ M 

63. Maka nikmat Tuhanmu yang mana 
kah yang kamu dustakan?, 

64. Kedua surga itu (kelihatan) hijau 
tua warnanya 

65. Maka nikmat Tuhanmu yang mana- 
kah yang kamu dustakan 7 

66. Di dalam keduanya (surga itu) ada 
dua buah mata airyang memancar 

67. Maka nikmat Tuhanmu yang mana - 
kahyang kamu dustakan? 


823 Surga untuk manusia dan surga untuk 
jin. Ada juga mufasir yang berpendapat 
surga dunia dan surga akhirat. 

824 Selain dua surga yang tersebut di atas 
ada !agi dua surga untuk orang-orang 
mukmm yang kurang derajatnya dari orang 
orang mukmin yang dimasukkan ke dalam 
surga yang pertama 












































































534 


56. Al-Waqi'ah 


68. Di dalam kedua surga itu ada 
buah buahan, kurma, dandeiima. 

69 Maka mkmat Tuhanmu yang ma- 
nakah yang kamu dustakan? 

70. Di dalam surga-surga itu ada 
bidadari-bidadan yang baik baik dan 
jelita 

71. Maka nikmat Tuhanmu yang ma- 
nakahyang kamu dustakan? 

72. Bidadari bidadari yang dipelihara 
di dalam kemah-kemah. 

73. Maka nikmat Tuhanmu yang ma- 
nakah yang kamu dustakan? 

74. Mereka sebelumnya tidak pernah 
disentuh oleh manusia maupun oleh 
jin- 

75. Maka nikmat Tuhanmu yang ma- 
nakah yang kamu dustakan? 

76 Mereka bersandar pada bantal 
bantal yang hijau dan permadam per- 
madani yang indah. 

77 Maka nikmat Tuhanmu yang ma- 
nakahyang kamu dustakan? 

78 Mahasuci nama Tuhanmu Pemilik 
Keagungan dan Kemuhaan. 

AL-WAQI‘AH | 

Surah ke - 56 

96 ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1. Apabila terjadi hari kiamat, 

2. terjadinya tidak dapat didustakan 
(disangkal). 

3. (Kejadian itu) merendahkan (satu 
golongan) dan meninggikan (golong- 
anyang lain). 

4. Apabila bumi diguncangkan se- 
dahsyat-dahsyatnya 

5. dan gunung-gunung dihancur 
luluhkansehancur hancurnya 

6 . maka jadilah ia debu yang beter- 
bangan, 

7. dan kamu menjadi tiga golongan 

8. yaitu golongan kanan, 825 alangkah 
mulianya golongan kanan itu. 

9. dan golongan kiri, 8 ‘ 6 alangkah seng 
ngsaranya golongan kiri itu, 

10. dan orang-orang yang paling da- 
hulu (beriman), merekalah yang pa¬ 
ling dahulu (masuksurga) 

11. mereka ituiah orang yang dekat 
(kepada Allah), 

12. berada dalam surga kemkmatan 

13. segolongan besar dari orang¬ 
orang yang terdahulu, 827 

14. dan segolongan kecil dari orang 
orang yang kemudian, 

15. mereka berada di atas dipan- 
dipan yang bertahtakan emas dan 
permata, 

16. mereka bersandar di atasnya ber- 
hadap hadapan. 

825, Orang orang yang menei ima buku ca- 
tatan amal mereka dengan tangan kanan. 

826. Orang-orang yang menerima buku ca 
tatan amal mereka dengan tangan kiri. 

827 Seluruh umat nabi nabi sebelum Nabi 
Muhammad saw. dan yang dimaksud 
orang yang kemudian lalah umat Nabi 
Muhammad saw 



0*1 



TV 



-H 5- 


© Lip Q 


kalian berdua Tuhan kali- nikmat maka yang 
69 dustakan an berdua mana 68 


dan dan buah- di dalam 

delima kurma buahan keduanya 

$ *~y i *. 

yang pit- kalian berdua Tuhan kali- nikmat maka yang bagus-bagus/ baik- didalamnya 

tih/jelita 71 dustakan an berdua mana 70 cantik-cantik baik mereka (bidadari) 


jy*” Oyk*- Ot£* 

ingpu- kalian berdua Tuhan kali- nikmat maka yang bagus-bagus/ 

i/jelita 71 dustakan an berdua mana 70 cantik-cantik 

© (M $ & © -4 


kalian berdua Tuhan kali- nikmat maka yang 
73 dustakan an berdua mana 72 


mahligai/ dalam tersimpan/ 

rumah* terpingit 


E 


$ $ 0% % Sk $ 

kalian berdua Tuhan kali- niksnat maka yang jin dan sebelum manusia menyentuh tidak/ 

dustakan an berdua mana 74 tidak mereka mereka belum 

naka yang bagus/ dan per- hijau bantal- di atas mereka 

mana 76 indah madani bantal bersandar 75 

© A,* © jfi 

dan Keagung- Pe- Tuhan nama Maha- kalian berdua Tuhan kali- nikmat 

78 Kemuliaan an milik kamu suci 77 dustakan an berdua 


H 

■ 


’(saaisa Bfgl 

Hi 








£ * .y sy y ''Z'x i'Ti 

CJL) CO 

yang me- yang me- seorangyang bagi/tentang tidak kejadian/peris- jatub/ apa- 

ninggikan rendahkan 2 mendustakan teqadinya 1 tiwa yang besar teijadi bila 

uLOdi op oRj*' m 


sehancur- gunung- 

5 - hancurnya gunung 


dan dihan- goncangan bumi 

curkan 4 yang kerns 


digon- tatkala 
cangkan 3 


I© 4jLk 4-ii^ OSj C/p liSO ojfesl 

m/ tiga pasangan/ danadalah/ beter- debu maka adalab 

n 7 golongan jadilah kalian 6 bangan jadilah ia 




maka kaum' 
golongan 

* 9 " / 9 




kaum/ apa/ celaka/ 

golongan siapa kiri 


dan kaum./ 
golongan 


kanan 


8 


kaum/ apa/ kanan 
golongan siapa 


11 


orang-orang 
yang dekat 


mereka 

ituiah 


10 


orang-orang 

terdahulu 


dan orang-orang 
yang terdahulu 


celaka/ 

kiri 




. ^ in k 1 




orang-orang 
.1 13 pertama/dahult 


orang-2 dari dansedikit/ orang-orang dari rombongan/ kenik- surga da- 

kemudian golongan kecil 13 pertema/dahulu golongan besar 12 matan lam 






»<• >> 


& © 


16 


mereka berha- 
dap-badapan 


di atas- mereka 

nya bersandar 


tersulam/bertahta- dipan di atas 
15 kan emas permata 14 












































































kampungsunnah. org 


56. Al-Waqi‘ah 535 

17 Mereka dikelilingi oleh anak-anak 
muda yang tetap muda, 

18 dengan membawa gelas, cerek, 
dan sloki (piala) berisi minuman yang 
diambil dari airyang mengalir, 

19. mereka tidak penrng karenanya 
dan tidak pula mabuk, 

20. dan buah-buahan apa pun yang 
mereka pilih, 

21. dan dagmg burung apa pun yang 
mereka inginkan. 

22. dan ada bidadari bidadari yang 
bermata indah. 

23 laksana mutiara yang tersimpan 
baik. 

24. Sebagai balasan atas apa yang 
mereka kerjakan 

25. Di sana mereka tidak mendengar 
percakapan yang sia-sia maupun yang 
menimbulkan dosa, 

26. tetapi mereka mendengar ucapan 
salam. 

27. Dan golongan kanan, alangkah 
mulianya golongan kanan itu. 

28. (Mereka) berada di antara pohon 
bidara yang tidak berduri, 

29 dan pohon pisang yang bersusun- 
susun (buahnya), 

30. dan naungan yang terbentang 
luas, 

31. dan air yang mengalir terus-me 
nerus 

32 dan buahbuahan yang banyak, 

33 yang tidak berhenti berbuah dan 
tidak terlarang mengambilnya, 

34. dan kasur-kasur yang teba! lagi 
empuk. 

35. Kami menciptakan mereka (bida 
dari-bidadari itu) secara langsung, 828 
36 lalu Kami jadikan mereka pe- 
rawan perawan, 

37. yang penuh cinta (dan) sebaya 
umurnya, 

38 untukgolongan kanan, 

39, segolongan besar dari orang 
orangyang terdahulu, 

40 dan segolongan besar pula dari 
orang yang kemudian. 

41. Dan golongan kiri alangkah seng- 
saranya golongan kiri itu. 

42. (Mereka) dalam siksaan angin yang 
sangat panas dan airyang mendidih, 

43. dan naungan asapyang hitam, 

44 tidak sejuk dan tidak menyenang- 
kan 

45 Sesungguhnya mereka sebelum itu 
(dahulu) hidup bermewah-mewah, 

46. dan mereka terus-menerus menger- 
jakan dosa yang besar, 

47. dan mereka berkata, “Apabila kami 
sudah mati, menjadi tanah dan tulang 
belulang, apakah kami benar-benar 
akan dibangkitkan kembali? 

48. Apakah nenek moyang kami yang 
terdahulu (dibangkitkan pula)?" 

49. Katakanlah, “(Ya), sesungguhnya 
orang-orang yang terdahulu dan yang 
kemudian, 

50 pasti semua akan dikumpulkan pa 
da waktu tertentu, pada hari yang su 
dah dimaklumi. 

828. Mereka didptakan tanpa melalui ke- 
lahiran dan langsung menjadi gadis. 




























































536 56. Al-Waqi‘ah 

51. Kemudian sesungguhnya kamu 
wahai orang-orang yang sesat lagi 
mendustakan! 

52. Pasti akan memakan pohon zaq- 

qumr 

53. maka akan penuh perutmu de- 
ngannya. 

54 Setelah itu kamu akan meminum 
air yang sangatpanas 

55. Maka kamu minum seperti unta 
(yang sangat haus) minum. 

56. Itulah hidangan untuk mereka 
pada hari pembalasan." 

57. Kami telah menciptakan kamu 
mengapa kamu tidak membenarkan 
(hari berbangkit)? 

58 Maka adakah kamu perhatikan, 
tentang (benih manusia) yang kamu 
pancarkan. 

59 Kamukah yang menciptakannya, 
ataukah Kami penciptanya? 

60 Kami telah menentukan kematian 
masing-masing kamu dan Kami tidak 
lemah, 

61 untuk menggantikan kamu de- 
ngan orang orang yang seperti kamu 
(di dunia) dan membangkitkan kamu 
kelak (di akhirat) dalam keadaan yang 
tidak kamu ketahui. 

62 Dan sungguh, kamu telah tahu 
penciptaan yang pertama, mengapa 
kamu tidak mengambil peiajaran? 

63 Pemahkah kamu perhatikan be¬ 
nih yang kamu tanam? 

64 Kamukah yang menumbuhkan- 
nya ataukah Kami yang menumbuh- 
kan? 

65 Sekiranya Kami kehendaki, nis- 
caya Kami hancurkan sampai lumat; 
maka kamu akan heran tercengang, 

66 (sambil berkata), “Sungguh, kami 
benar benar menderita kerugian, 

67 bahkan kami tidak mendapat 
hasilapa pun.” 

68 Pemahkah kamu memperhatikan 
airyang kamu minum? 

69. Kamukah yang menurunkannya 
dari awan ataukah Kami yang menu- 
runkan? 

70. Sekiranya Kami menghendaki, 
niscaya Kami menjadikannya asm, 
mengapa kamu tidak bersyukur? 

71 Maka pemahkah kamu memper¬ 
hatikan tentang api yang kamu nya- 
lakan (dengan kayu)? 

72. Kamukah yang menumbuhkan 
kayu itu ataukah Kami yang menum¬ 
buhkan? 

73. Kami menjadikannya (api itu) 
untuk peringatan dan bahan yang 
berguna bagi musafir. 

74. Maka bertasbihlah dengan (me- 
nyebut) nama Tuhanmu Yang Maha- 
besar. 

75. Laiu Aku bersumpah dengan tern- 
pat beredarnya bintang-bmtang 

76 Dan sesungguhnya itu benar- 
benar sumpah yang besar sekiranya 
kamu mengetahui, 

829. Jenis pohon di neraka yang meng- 
akibatkan derita yang luar biasa bagi yang 
memakannya 


@ ‘/h 04 o&f @ ojuSili aiBJi @ ft\ Y 

zaqqiim dari pohon dari pasti me- lagi orang-2 orang-orang hai sesungguh- kemu- 

52 makan 51 pendusta yang sesat nya kalian dian 




maka akan 


A c » 

Cg) ya 

air panas 

54 mendidih 

s 

of 

dari 

•• 

atas- 

nya 

y' < 

✓ 

maka akan 
meminum 



V JS. 9|»1 . 





perut- darinya maka men- 
perut jadi penuh 

s ■ 


i-AJb C^P J* 

maka me- Kamimencip- Kami pemba- hari pemberian/ i$ilah unta minum- 

ngapa tidak takan kalian 56 lasan hidangan mereka 55 an 

Cy* 6^ pi 






Kami atau- kalian men- * apakah kalian tumpah- apa maka apakah ka- kalian mem- 

kah dptakannya kalian 58 kan/pancarkan yang lian perhatikan 57 benarkan 


dengan di- Kami dan kematian diantara Kami telah Kami yangmen- 

60 kalahkan tidaklah kalian menentukan 59 riptakan 


1 e g fig, & 3 & 

dan kalian tidak apa(ke- da- danmendp- yangsem- menggan- un- atas 

sungguh 61 ketahui adaan) lam takan kalian pa kalian tikan tuk 

l* U>jix\ cL^aH 

kalian apa maka apakah ka- kalian ingat/meng- makameng- per- penap- kalian telah 




tanam 

yang lian perhatikan 

62 

ambil peiajaran apa tidak 

tama 

taan mengetahui 


ilS 


hp 

/ »> i^«i -* 1 *. 

f 1 


jCXAf. Op 

mseaya Kami 

Kami meng- 

jika 


penanam- Kami 

atau 

kalian me- 

apakah 

jadikan dia 

hendaki 


64 

(Nya) 


nanamnya 

kalian 63 


y JJ OjAj *.d uj. .> UUta>- 


r k r 


orang-2 yang 
tidakberusaha 

kami bah¬ 
kan 66 

sungguh yang me- sungguh 
nanggung hutang kami 65 

kalian meratap/ 
menyesal 

maka jadi- hancur/ 

lah kalian kering 

id' 

U 

>^rf 


til iQi 



mendung/ 

awan 

dari 

kalian menu¬ 
runkannya 

apakah kalian 

kalian 68 minum 

yang air 

maka apakah ka¬ 
lian peifiatikan 

67 


dilS \td j&t i <$> sjiti £ 

kalian ber- makameng- asm Kamija- Kami mcng- jika yang me- Kami atau- 

syukur apa tidak dikannya hendaki 69 nurunkan kah 


>> jvutsl ojjiy juJl ^ 


atau- pohon kalian me- apakah kalian yang api maka apakah kali- 

kah kayunya numbuhkan kalian 71 nyalakan an perhatikan 70 

t'O' ^-1 >4 

l ^ ^ A.) l <3^ 

bagi orang-2 dan kesenangan/ peringatan/ Kami men- Kami yang me- Kami 

musafir bahan yang berguna pengajaran jadikannya 72 numbuhkan 

i_ii yS 


Aku ber- maka 

sumpah benar-2 


Mahabesar/ Tuhan dengan maka ber- 

74 Mahaagung kamu nama tasbihlah 73 

1 jS"C 1 ir^i^ a. ■>' 

^ opJAi ji x>\j qp gijri 

besar kahanme- jika sungguh dansesung- bintang- dengan 

76 ngetahui sumpah guhnyaia 75 bintang tempattumn 


■4ft®'-, 


































































Maha sesuatu 
3 Mengetahui 


terhadap 

segala 


dan 

Dia 


dan Yang 
Batin 


dan Yang 
Zahir 


dan Yang 
Akhir 


Yang 

Awai 



A 

So 

* £p 

E . 

J&J q?J X L? 


4 t 

]» 


kern- 

bagi- 

Maha- Maha- 

dan 

dan 

langit 

di apa 

kepada 

ber- 

jaan 

N>a 1 

bijaksana perkasa 

Dia 

bumi 


yang 

Allah 

tasbih 

© 

f- S' 

S yj 

c > * ys 

Jfc * l? 

y 



Maha- 

se- se- atas 

dan 

dan Dia 

Dia meng- 

dan 


langit 

2 

kuasa 

suatn gala 

Dia 

mematikan 

hidupkan 

bumi 



Mmm 


V © <3 © S Op " 

& ***''' \ -"p 

ke- menyen- tidak terpeli- Kitab da- yang Al-Qur’an sesung- 

cuali tuhnya 78 harabaik lam 77 mulia guhnyaia 


X" ** 

D^il © 


«, "5 

yj 

* & 
bt 


fVJI bjj^sub' 

pembi- 

caraan 

maka apakah 
dengan ini 80 

semesta 

alam 

Tuhan/ 

Pemelihara 

dari 

penurunan/ 

diturunkan 

orang-orang 

79 yang disucikan 


V> © ^Kj! W Ojy&X* 


maka meng- 
apa tidak 82 


kalian men- sesungguh- rezeki 

dustakan nya kalian kalian 


dan kalian 
menjadikan 


berpaling/mertg- kalian 
81 anggap remeh 


O' £§ © ^ *3 iii 


lebih 

dekat 


dan 

Kami 


kalian 

melihat 


ketika 

itu 


dan 

kalian 


kerong- 

kongan 


telah tat- 

sampai kala 


V *■ s 

i jCj J-a 


£ fb\ ?jS © S&3 V ypj pi 4\ 

menyerah pada bukan/ - Kalian jika maka me- kalian tidak tetapi daripada kepa- 

kekuasaan/dikuasai tidak adalah ngapa tidak 85 melihat kalian danya 


daripada kepa- 

kaiian danya 


* 


of a\ 

Uu © 


omng-2 yang 

dari 

dia jika 

maka 

orang-2 yang 

didekatkan 


adalah 

adapun 87 

benai- 


adalah. 


kalian 

kembalikan dia 86 


,£ "T * TS'i" ^ ><■"» 

y^’ b*, Ob b\ u'j £-*? c^rj OW~;j 




kaum/ dan dia jika dan kenik- 

golongan adalah ' adapun 89 matan 


dan 

surga 


dan ke- maka kesenangan/ 
puasan ketenteraman 88 


•y zv si 1 % © Si 2 in © ©ni 


dari dia jika dan 
adalah adapui 


kanan kaum/ 


kanan 


*■ ^ -J/. » ^ 


neraka 


dan dima- 
sukkan 


<*£ ^ gp © ji lii !>j © 

Mahaagung/ Tuiian dengan maka ber- keyakinan hak/ sung- ini sung- 

96 besar kamu nama tasbihlah 95 benar guh ia gull 94 


91 


golongan 

kamu selamatan 

90 m 



ot 

JJs 

pji 


93 

airpanas 

mendidih 

dan 

maka hi- 
dangan 

omng-orang 

92 yang sesat 

orang-orang 

mendustakan 


57. Al-Hadid 


77. dan (ini) sesungguhnya Al-Qur’an 
yang sangat mulia, 

78. dalam Kitab yang terpelihara (Lauh 
Mahfuz), 

79. tidak ada yang menyentuhnya 
selain hamba-hamba yang disucikan. 

80 Diturunkan dariTuhan seluruh alam. 

81. Apakah kamu menganggap remeh 
berita ini (Al Qur’an)? 

82 Dan kamu menjadikan rezeki yang 
kamu terima (dari Allah) justru untuk 
mendustakan(-Nya). 

83. Maka kaiau begitu mengapa (tidak 
mercegah) ketika (nyawa) telah sam- 
pai di kerongkongan, 

84 dan kamu ketika itu melihat, 

85. dan Kami lebih dekat kepadanya 
daripada kamu, tetapi kamu tidak 
melihat, 

86. maka mengapa jika kamu memang 
tidak dikuasai (oleh Allah), 

87. kamu tidak mengembalikannya 
(nyawa itu) jika kamu orang yang benar? 

88. Jika dia (orang yang mati) itu ter 
masukyang didekatkan (kepada Allah), 

89. maka dia memperoleh keten¬ 
teraman dan rezeki serta surga (yang 
pe-nuh) kenikmatan. 

90 Dan adapun jika dia termasuk go- 
longan kanan, 

91 maka, ’Salam bagimu (wahai) dari 
golongan kanan!” (Sambutmalaikat). 

92. Dan adapun jika dia termasuk go¬ 
longan orang yang mendustakan dan 
sesat, 

93 maka dia disambut siraman air 
yang mendidih, 

94. dan dibakar di dalam neraka. 

95. Sungguh, inilah keyakinan yang be 
nar 


96 Maka bertasbihlah dengan (me 
nyebut) nama Tuhanmu Yang Maha- 
besar. 


8 ,. AL-HADID “g* 

Surah ke - 57 

29 ayat Madaniyyah 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 


1 Apa yang di langit dan di bumi ber- 
tasbih kepada Allah. Dialah Yang Maha- 
perkasa, Mahabijaksana. 


2 Milik-Nyaiah kerajaan langit dan 
bumi, Dia menghidupkan dan memati- 
kan dan Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu 


3. Dialah Yang Awal, Yang Akhir, Yang 
Zahir, dan Yang Batin; 830 dan Dia Maha 
Mengetahui segala sesuatu. 


830. "Yang Awal" lalah yang telah ada 
sebelum segala sesuatu ada, "Yang Akhir 1 
ialah yang tetap ada setelah segala sesuatu 
musnah, "Yang Zahir" ialah Yang Maha 
tmggi dan "Al Batin" ialah tidak ada sesuatu 
pun yang menghalangi-Nya dan Dia lebih 
dekat kepada makhluk daripada makhluk 
itu sendiri kepada dirmya 


































































538 57. Al-Hadid 

4. Dialah yang menciptakan langit dan 
bumi dalam enam masa kemudian 
Dia bersemayam di atas Arsy Dia me 
ngetahui apa yang masuk ke dalam 
bumi dan apa yang keluar dari dalam 
nya, apa yang turun dari langit dan 
apa yang naik ke sana. 831 Dan Dia 
bersama kamu di mana saja kamu 
berada Dan Allah Maha Melihat apa 
yang kamu kerjakan 

5. Milik-Nyalah kerajaan langit dan 
bumi Dan hanya kepada Allah segala 
urusan dikembalikan 

6 . Dia memasukkan malam ke dalam 
siang dan memasukkan siang ke 
dalam malam. Dan Dia Maha Me- 
ngetahui segala isi hati 

7. Berimaniah kamu kepada Allah dan 
Rasul Nya dan infakkanlah (di jalan 
Allah) sebagian dari harta yang Dia 
telah menjadikan kamu sebagai pe- 
nguasanya (amanah). Maka orang 
orang yang beriman di antara kamu 
dan menginfakkan (hartanya di jalan 
Allah) memperoleh pahala yang besar 

8 . Dan mengapa kamu tidak beriman 
kepada Allah, padahal Rasul meng 
ajak kamu beriman kepada Tuhanmu? 
Dan Dia telah mengambil janji (setia)- 
mu, jika kamu orang orang mukmin. 

9. Dialah yang menurunkan ayat-ayat 
yang terang (Al-Qur’an) kepada 
hamba Nya (Muhammad) untuk me 
ngeluarkan kamu dari kegelapan ke¬ 
pada cahaya Dan sungguh, terhadap 
kamu Allah Maha Penyantun, Maha 
Penyayang. 

10 Dan mengapa kamu tidak meng 
infakkan hartamu di jalan Allah, pa 
dahal milik Allah semua pusaka langit 
dan bumi? Tidak sama orang yang 
menginfakkan (hartanya di jalan Allah) 
di antara kamu dan berperang se 
belum penaklukan (Mekah). Mereka 
lebih tinggi derajatnya daripada orang- 
orang yang menginfakkan (hartanya) 
dan berperang setelah itu Dan Allah 
menjanjikan kepada masing masing 
mereka (balasan) yang lebih baik Dan 
Allah Mahateliti apa yang kamu ker 
jakan 

11 Barang siapa meminjamkan ke¬ 
pada Allah dengan pinjaman yang 
baik, maka Allah akan mengembali- 
kannya berlipatganda untuknya, dan 
baginya pahala yang mulia. 


831. Yang dimaksud dengan "yang naik" 
antara lam amal-ama! dan doa-doa hamba 
Nya 


W0 »v 1 orA i rv 


Dia ber- kemu- hari/ enam dalam 

semayam dian masa 

> v 


dan 

bumi 


langit 


mencip¬ 

takan 


yang 


Dia 


U p G ^ 4 $ t: jU t £.II & 




firs’ &. i 




dari turun dan apa dari- keluar dan apa bumi 

yang nya yang 


da- masuk apa Dia me- 
lam yang ngetahui 


‘Arsy 


diatas 




kalian 

keijakan 

terhadap dan kalian ada- dimana beserta 
apa yang Allah lah saja kalian 

dan padanya/di naik 

Dia dalamnya * 

dan apa 
yang 

langit 


cr -® 1 



aU 

0 

JCrfi 

perkara/ 

urusan 

dikem- 

balikan 

Allalr dan dan 

kepada bumi 

langit 

ke- bagi- 
rajaan Nya 

4 

Maha 

Melihat 


A & $ 4 W a Jji ££ 


dengan Maha Me- dan malam kedalam siang dan Dia me- siang malam Dia mema- 

yangada ngetahui Dia masukkan dalam sukkan 5 


\yuy\j Ay~>j 0 

likan dari apa danbelanja- danRa- kepa- berimaniah dada 

an (harta) kan/infakkan sul-Nya da Allah kalian 6 

E 5f p p \$Z\j 0 


besar pahala bagi dan mereka mem- di antara mereka maka orang- pada- orang-orang 
7 mereka belanjakan kalian beriman orang yang nya yartg menguasai 

rJ-. 's' £ V h 4. '.< ,S P‘1. V_ft. ^ 


yj^-h x >J u 

dai 
meng 

J)Z\ 


/ 

■J 


dan kepada Tu- agar kalian 
sungguh han kalian beriman 


menyeru 

kalian 


dan/pada- 
hal Rasul 




Jp Jyo j* 14/ L&& 6j 


hamba- atas menu- yang Dia 
Nya runkan 


Sis h Ji\ ji eJiiji /: 

IV4 


f „ ' 1 

<_Ol 

** 

dan cahaya/ ke- kegelapan dari 

sungguh. terang pada 

Dia hendak menge- 
luarkan kalian 

jelas/ 

terang 

ayat- 

ayat 


if** * X t * S »• | %'S, \SS (& ■> ' K 


pi' 4^® c>i ^ o 2 




' ' & S> s 


keme- 

nangan 


sebe- daii membe- orang di antara 
linn lanjakan kalian 


langit 


tidak 


dan 

bumi 


*5)5155 32 GSbi / 5^5 jia ig/ 4 J\iJ 


*f r' s * 




dan mereka sesudah dari mereka me- orang- dari- derajat 
berperang itu nafkahkan orang yang pada 


lebih 

tinggi 


mere¬ 
ka itu 


1- 






>5* &' >> 


dania 

berperang 

€ 




mempu- siapakah Maha Me- kalian terhadap dan lebih (oleh) telah men- dan 

nyai 10 ngetahui keijakan apa yang Allah baik Allah janjikan masing-2 


© 2, s " 


6 -f » ^ ^ | % «>» 


mulia pahala danba- baginya/ maka Dia akan me- kebaikan/ pinjam- Allah memberi 

11 ginya untuknya lipatgandakannya yang baik an pinjaman 


yang 


f QmpangsunnarLOsg 


kepada kalian ti- kalian dan 

Allah beriman dak mengapa 


orang-orang kalian jika perjanjian Dia telah 

8 yang beriman adalah kalian mengambil 


mewarisi dan bagi Allah jalan pada kalian mem- ti- kalian dan Maha benar-2Maha 

Allah belanjakan dak mengapa 9 Penyayang Penyantun 






















































































I. VK,„ 


«V Jojj-I 



rv Uija Id;# 




* ^ » » •‘f •f 5 ’^ ,>>/ ' *" ' ’>»!' '>»! '' 

cA* A-~<y^b i bh a <h i ' <Sj pi 




dan disebelah 
kanan mereka 


hadapan di an- cahaya berjdan / dan orang-orang oran^orang kamu pada 

mereka tara mereka bersinar perempuan beriman lelaki beriman melihat hari 


i?* fig 


> V 




$1 


demikian/ di da- 
itulah larnnya 


mereka 

kekal 


sungai- 

sungai 


bawah- dan mengalir 
nya 


surga 


hari 

ini 


berita gembira 
iintuk kalian 








> 




kepada orang- 
orang yang 


dan orang-orang orang-orang yang 

munafik perempuan munafik Iaki-laki 


berkata pada 
hari 


12 


vang 

besar 




S ^ Jg 6^fii P 


EA^-S 

5» • 


keun- ia 
tungan 

A . > ✓' 


cahaya 


maka 

carilah 


belakang 

kalian 


kemba- 

lilaJh 


dika- cahaya dari kami 

takan kalian mengambil 


O V 

» (f- iT. * ». f-*t i' y 

Oi sr>v 

ei 

-d JjA, 

(*T^. 

✓ >< 
Air* 03 

pihaknya/ 

sisinya 

dari dan rahmat di da- di da- pintu 

luamya lamnya lamnya 

bagi- dengan 
nya dinding 

di antara 
mereka 

lalu di- 
jadikan 


-jSjj s 

1-0 


& «.x-'f 

kalian telah tetapi ya mereka bersama kami tidak- 

membinasakan kalian benar berkata kalian adalah kah 

(orang-2 munafik) 
memanggil mereka 

13 

azab 


(A ] 



ft V 9 

\pi\ 

>; 




p& 


LB 

r 


kete¬ 

tapan 

datang 

se - 

hingga 

angan-angan 

kosong 


danmeni- 
pu kalian 

dan kalian 
ragu-ragu 

dan kalian 
menunggn-2 

diri kalian 
sendiri 

os 

tj 

X- 

p» 

»> 

-&-M 

s 

H 


diil» 

fA 

dan 

tidak 

tebusan 

dari 

kalian 

diambil/ 

diterima 

tidak 

maka pa¬ 
da hari 

para 

14 penipu 

teibadap 

Allah 

dan menipu Allah 
kalian 


A $ 3 ? a p% y|' u 


tempat 

kcmbali 


dan se- perlindungan ia/itu 

buruk-buruk kalian 


ap M tempat tmg- 

nemka gal kalian 


mereka 

kafir 


orang-2 

yang 


dari 


&\ b \%\ siJ oi; p\ 


a 


L 


Allah 


urttuk 

mengingat 


hati 

mereka 


tunduk untuk mereka bagi orang- datang apakah 

beriman orang yang waktii belum 


15 


3$ 3. cX* 4i sir a u & « 

al-kitab mereka seperti orang- me 
diberi orang yang ad 


se- dari 
belum 


2& l 


> 4" 

pir* 




Jlk3 


orang-orang 

fasik 


di antara dan keba- 
mereka nyakan 


hati 

mereka 


maka 

keras 


atas 

mereka 


lalu 

panjang 


>1? 4 ^ ^i^ ^ pi ?, ** .i, 

' pSvJ L^X> L&5* ' l£*~- o' \ 


keterangan- 

keterangan 


bagi Kami telah sesung- mati- sesu- 
kalian menjelaskan guhnya nya dah 


bumi menghi- Allah bahwa 
dupkan 


keta- 

huilah 


. ’'.'-V - f Oil'' « <>>\\ 

ijvPjtj O-S-i-Ma-fcJ 'J C*J3( oj. 

:rem~ 
idekah 


oju2 p 2 


St 


dan mereka mem¬ 
ber! pinjaman 


dan orang-2 perem¬ 
puan yang bersedekah 



orang-2 lelaki 
yang bersedekah 


sesung- 

gulmya 




'P'. 

^ i 

•Stas,'- 




i: 


11 


: i 

Vk? ! 


$ - X! 




'igsr 

. 1 -. 1 




tv-n- 


> r | 
11 


tunggulah mereka ^ r-y-j. 

kami beriman }| v J 

-- lifted 


% 
J 

i 1 


SKi 


e 


i c‘ 

fcl 1 




;,X : ; 


«ia> 


C 1* ■ 

fi I. 

iJlP'i 


T/t 

oi 


_ dan kebe- dari tiirnn dan apa ^ |j j 
jangan _ narnn yang ' 


M 




V- 

'M! 

?-;.v 





kanwfjngsannalhgrg 


57. Al-Hadld 

12, Pada hari engkau akan melihat 
orang-orang yang beriman Iaki-laki 
dan perempuan, betapa cahaya me¬ 
reka bersinar di depan dan di samping 
kanan mereka (dikatakan kepada 
mereka), “Pada hari ini ada berita gem¬ 
bira untukmu, (yaitu) surga surga 
yang mengalir di bawahnya sungai 
sungai, mereka kekal di dalamnya. 
Demikian itulah kemenangan yang 
agung." 

13 Pada hari orang-orang munafik 
Iaki-laki dan perempuan berkata kepada 
orang orang yang beriman, 'Tunggu¬ 
lah kami! Kami ingin mengambil ca- 
hayamu." (Kepada mereka) dikatakan, 
'Kembalilah kamu ke belakang dan 
carilah sendiri cahaya (untukmu)." Lalu 
di antara mereka dipasang dmding 
(pemisah) yang berpintu. Di sebelah 
dalam ada rahmat dan di luarnya 
hanya ada azab. 

14 Orang-orang munafik memanggil 
orang orang mukmin, 'Bukankah kami 
dahulu bersama kamu?” Mereka men 
jawab "Benar, tetapi kamu mencelaka 
kan dirimu sendiri. dan kamu hanya 
menunggu, meragukan (janji Allah) 
dan ditipu oleh angan-angan kosong 
sampai datang ketetapan Allah; dan 
pempu (setan) datang memperdaya 
kamu tentang Allah. 

15. Maka pada hari ini tidak akan di- 
terima tebusan dari kamu maupun 
dari orang orang kafir. Tempat kamu di 
neraka. Itulah tempat berlindungmu, 
dan itulah seburuk-buruktempat kem- 
bali." 

16. Belum tibakah waktunya bagi 
orang orang yang beriman, untuk 
secara khusyuk mengingat Allah dan 
mematuhi kebenaran yang telah di 
wahyukan (kepada mereka) dan ja 
nganlah mereka (berlaku) seperti orang 
orang yang telah menerima btab se- 
belum itu kemudian mereka melalui 
masa yang panjang sehingga hati 
mereka menjadi keras. Dan banyak di 
antara mereka menjadi orang orang 
fasik. 

17. Ketahuilah bahwa Allah yang meng 
hidupkan bumi setelah matinya (ke- 
ring) Sungguh, telah Kami jelaskan 
kepadamu tanda tanda (kebesaran 
Kami) agar kamu mengerti. 

18 Sesungguhnya orang-orang yang 
bersedekah baik Iaki-laki maupun pe¬ 
rempuan dan meminjamkan kepada 
Allah dengan pinjaman yang baik, 
akan dilipatgandakan (balasannya) 
bagi mereka; dan mereka akan men- 
dapat pahala yang mulia. 
i 













































































































540 57. Al-Hadid 

19. Dan orang orang yang beriman 
kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, me- 
reka itu orang-orang yang tulus hati 
(pecinta kebenaran) dan saksi saksi di 
sisi Tuhan mereka Mereka berhak 
mendapat pahala dan cahaya. Tetapi 
orang orang yang kafir dan men 
dustakan ayat ayat Kami, mereka itu 
penghuni penghuni neraka. 

20 Ketahuilah, sesungguhnya ke- 
hidupan dunia itu hanyalah per- 
mainan dan senda-gurauan, perhiasan 
dan saling berbangga di antara kamu 
serta berlomba dalam kekayaan dan 
anak keturunan, seperti hujan yang 
tanam tanamannya mengagumkan 
para petani; kemudian (tanaman) itu 
menjadi kering dan kamu lihat war- 
nanya kuning kemudian menjadi 
hancur Dan di akhirat (nanti) ada 
azab yang keras dan ampunan dari 
Allah serta keridaan-Nya Dan ke 
hidupan dunia tidak lain hanyalah 
kesenangan yang palsu 

21. Berlomba lombalah kamu untuk 
mendapatkan ampunan dari Tuhan- 
mu dan surga yang luasnya seluas 
langitdan bumi, yang disediakan bagi 
orang orang yang beriman kepada 
Allah dan rasul-rasul Nya Itulah ka 
ruma Allah, yang diberikan kepada 
siapa yang Dia kehendaki Dan Allah 
mempunyai karuniayang besar 

22 Setiap bencana yang memmpa di 
bumi dan yang memmpa dirimu sen- 
diri, semuanya telah tertulis dalam 
kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami 
mewujudkannya. Sungguh, yang 
demikian itu mudah bagi Allah. 

23 Agar kamu tidak bersedih hati ter- 
hadap apa yang luput dan kamu dan 
tidak pula terlalu gembira terhadap 
apa yang diberikan-Nya kepadamu. 
Dan Allah tidak menyukai setiap 
orang yang sombong dan membang- 
gakan diri, 

24 yaitu orang-orang yang kikir dan 
menyuruh orang lain berbuat kikir 
Barang siapa berpaling (dari perintah- 
perintah Allah), maka sesungguhnya 
Allah, Dia Mahakaya, MahaTerpuji. 


























































































«V Jojj-1 



! rv 


jL^ U& vjJlil; Cdij GlJ J5 


Al-Kitab bersama dan Kami dengan keterangan- rasul-rasul Kamitelah sug- 

mereka turunkan keterangan nyata Kami 


4^ ij&l 
/ ^ 


IklsH. 
*+ > 




pada- besi dan Kami tu- dengan 

nya mnkan/jadikan adil 

manusia 

supaya me- 
negakkan 


dan 

neraea 


DjyO^ 

0 ' Ji \ . '''j S' 

ujda 



danrasul- 

rasul-Nya 

meno- 

long-Nya 

siapa Allah dan hendak 
yang mengetahui 

bagi 

manusia 

dan berba- 
gai manfaat 

yang 

sangat 

keku¬ 

atan 

jCiub 



JjLij Cg) 

4Ji» 

ft 

tJjJl 

** 

dan 

Ibrahim 

Nuh 

Kami telah 
mengutus 

dan 

sungguh 25 

Maha- 

perkasa 

Maha- Allah 
kuat 

sesung¬ 

guhnya 

dengan gaib/ 
tidak kellhatan 

e ^ *£ 

< 

x i 

#=J|J r£\ 


£ 

1 

mendapat 

petunjuk 

maka di an¬ 
tara mereka 

dan kenabian 

Ai-Kitab 

keturunan 

keduanya 

pada 

dan Kami 
jadikan 


\& £$ f 


y’A \ 


»> 


JSV 




jejak/bela- 
kang mereka 

atas Kami ikut- kemu- 

kan/iringi dian 

26 

orang-orang 

fesik 

di antara 
mereka 

dan keba- 
nyakan 

V » *» 

>—i/ 4 

Oil 



✓ 

Injil 

dan Kami Maryam 

anak 

dengan 

dan Kami 

dengan rasul- 


berikannya 


‘Isa 

ikutkan/ iringi 

rasul Kami 


^ .. i*—^ 


dan rahbaniyyah/ dan kasih rasa mengj- orang-orang hati dalam dan Kami 

kependetaan sayang santun kutinya yang jadikan 


4)it 1 Li-iocS b» 


lalu Allah keridaan 
tidak 


men- ke- atas Kami mewa- ti- 

cari cnali mereka jibkannya dak 


mereka ada- 
adakannya 


p-f~t ^ • j Uji La^L-S (3*“ 


■Xov'J ^ E. x 


pabala di antara mereka orang-orang maka Kami 
mereka mereka beriman yang berikan 


pcmeli- sebcnar- mereka me- 

haraan benar meliliaranya 



. *4 <K 

\£Z\ 

Sii 

Qlk © 

/'9--J \ 


^5 

(pada) 

bertak- 

mereka 

orang-orang 

wahai 

orang-orang 

di antara 

danke- 

Allah 

walah 

beriman 

yang 

27 

fesik 

mereka 

banyakan 


»>> 1 * 3 "Tv' J&'j? ' \ r >' V 

^=?3 4^“^ 'jryj 

nntuk dan Dia rahmat- dan dua Dia akan membe- kepada Ra- dan ber- 

kalian menjadikan Nya hagian rikan pada kalian sul-Nya imanlah 

'ZtS# ^ £<*5? < \S X »> ^ ,5^^ 

menge- agar Maha Maha Pe- dan bagi dan Dia dengan- kalian cahaya 

tahui supaya 28 Penyayang ngampun Allah kalian mengampuni nya berjalan 

<1>L? 4iil jJi3 <j* ,Jo Jjbl 


dan bah- Allah karunia dari sesuatu/ atas mereka bahwa AhliKitab 

wasanya sedikit pun berkuasa tidak 


0“'^ <pai Ji £ £1 isl 4 J4!l yg 




/ < 


29 


yang 

besar 


karunia mem- dan Diake- siapa Dia be- Allah di karunia 

punyai Allah hendaki yang rikannya tangan 


t 


kampanmanndfj. org 


57. Al-Hadid 541 

25. Sungguh, Kami telah mengutus 
rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti 
yang nyata dan Kami turunkan ber 
sama mereka Kitab dan neraca {ke 
adilan) agar manusia dapat berlaku 
adil Dan Kami menciptakan besi yang 
mempunyai kekuatan hebat dan ba 
nyak manfaat bagi manusia, dan agar 
Allah mengetahui siapa yang me- 
nolong (agama) Nya dan rasul-rasul- 
Nya walau-pun (Allah) tidak dihhatnya 
Sesungguhnya Allah Mahakuat, Maha 
perkasa 

26. Dan sungguh, Kami telah meng¬ 
utus Nuh dan Ibrahim dan Kami beri¬ 
kan kenabian dan Kitab (wahyu) ke¬ 
pada keturunan keduanya, di antara 
mereka ada yang menerima petunjuk 
dan banyak di antara mereka yang 
fasik. 

27 Kemudian Kami susulkan rasul-ra¬ 
sul Kami mengikuti jejak mereka dan 
Kami susulkan (pula) ‘Isa putra Mar 
yam- dan Kami berikan Injil kepadanya 
dan Kami jadikan rasa santun dan ka 
sih sayang dalam hati orang orang 
yang mengikutinya Mereka meng- 
ada-adakan rahbaniyyah 832 padahal 
Kami tidak mewajibkannya kepada 
mereka (yang Kami wajibkan hanya 
lah) mencari keridaan Allah, tetapi 
tidak mereka pelihara dengan semesti 
nya Maka kepada orang orang yang 
beriman di antara mereka Kami beri¬ 
kan pahalanya, dan banyak di antara 
mereka yang fasik. 

28 Wahai orang orang yang beriman! 
Bertakwalah kepada Allah dan ber 
imanlah kepada Rasul-Nya (Muham 
mad), niscaya Allah memberikan rah¬ 
mat Nya kepadamu dua bagian, dan 
menjadikan cahaya untukmu yang de 
ngan cahaya itu kamu dapat berjalan 
serta Dia mengampuni kamu. Dan 
Allah Maha Pengampun, Maha Pe 
nyayang, 

29. Agar Ahh Kitab mengetahui bah¬ 
wa sedikit pun mereka tidak akan 
mendapat karunia Allah (jika mereka 
tidak beriman kepada Muhammad), 
dan bahwa karunia itu ada di tangan 
Allah, Dia memberikannya kepada 
siapa yang Dia kehendaki Dan Allah 
mempunyai karunia yang besar 




832. Tidak beristri atau tidak bersuami dan 
mengurung diri dalam biara. 

































































































542 58. Al-Mujadalah 

f@ AL-MUJADALAH c 

Surah ke - 58 

■jSQ -r 22 ayat. Madaniyyah 'M 

/,! t > :.. O Q. ' - : Cy-' 

JUZ 28 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengaslh, Maha Penyayang. 

1. Sungguh, Allah telah mendengar 
ucapan perempuan yang mengajukan 
gugatan kepadamu (Muhammad) ten- 
tang suaminya, dan mengadukan (hal- 
nya) kepada Allah, dan Allah mende¬ 
ngar percakapan antara kamu berdua. 
Sesungguhnya Allah Maha Men¬ 
dengar, Maha Melihat 833 

2. Orang-orang di antara kamu yang 
menzihar istrinya, (menganggap istri- 
nya sebagai ibunya, padahal) istri 
mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu 
mereka hanyalah perempuan yang 
melahirkannya Dan sesungguhnya 
mereka benar-benar telah mengucap- 
kan suatu perkataan yang mungkar 
dan dusta. Dan sesungguhnya Allah 
Maha Pemaaf, Maha Pengampun. 

3. Dan mereka yang menzihar istrinya, 
kemudian menarik kembali apa yang 
telah mereka ucapkan, maka (mereka 
diwajibkan) memerdekakan seorang 
budak sebelum kedua suami istri itu 
bercampur. Demikianlah yang diajar- 
kan kepadamu, dan Allah Mahatehti 
apa yang kamu kerjakan. 

4. Maka barang siapa tidak dapat (me¬ 
merdekakan hamba sahaya), maka 
(dia wajib) berpuasa dua bulan ber- 
turut-turut sebelum keduanya ber¬ 
campur. Tetapi barang siapa tidak 
mampu, maka (wajib) memberi makan 
enam puluh orang miskin. Demikian- 
lah agar kamu beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya, Itulah hukum-hukum 
Allah, dan bagi orang-orang yang 
mengingkarinya akan mendapat azab 
yang sangat pedih. 

5. Sesungguhnya orang-orang yang 
menentang Allah dan Rasul-Nya pasti 
mendapat kehinaan sebagaimana ke- 
hinaan yang telah didapat oleh orang- 
orang sebelum mereka. Dan sungguh, 
Kami telah menurunkan bukti-bukti 
yang nyata. Dan bagi orang orang 
yang mengingkarinya akan mendapat 
azab yang menghinakan 

6. Pada hari itu mereka semuanya 
dibangkitkan Allah, lalu diberitakan- 
Nya kepada mereka apa yang telah 
mereka kerjakan Allah menghitung- 
nya (semua amal perbuatan itu), mes- 
kipun mereka telah melupakannya. 
Dan Allah Maha Menyaksikan segala 
sesuatu. 


833. Sebabturunnya ayat ini lalah berhubung 
an dengan persoalan seorang perempuan 
yang bernarna Khaulah binti Salabah yang 
telah dizihar oleh suaminya Aus bin As Samit, 
yaitu dengan mengatakan kepada istrinya, 
"Kamu bagiku sudah seperti punggung ibu- 
ku," dengan maksud dia tidak boleh lagi meng- 
gauli istrinya, sebagaimana dia tidak boieh 


iih 


j t[ °a 3^ ta A^ji 






isfi K f \S s s' ^ 

4$\ [| JjSl JjS J£ 


Allah ke- dan ia suami- ten- ia menggugat yang perka- Allah men- sung- 

pada mengadukan nya tang kamu (wanita) faan dengar guh 




mereka orang-2 * Maha Maha Allah sung- soaljawab men.- dan 

menzihar yang 1 Melihat Mendengar guh kalian berdua dengar Allah 


tI 'A \* * * * AY* 

il oi s JLA ^ At 


yang ke- ibu-ibu tidak- ibu-ibu 

(ibu-ibu) cuali mereka lah mereka 


mereka tidak- istri-istri dari di antara 
(istri-istri) lah mereka kalian 


4 I-' A*’’*' 

■^b uVj 

Jill 

S ni 

/w4 


oja 

»a5s ^ 
p-rb 


****** 



dan sesung- dan 

guhnya dusta 

perkataan 

dari 

mungkar 

benar-benar 

mengatakan 

dan sesung- 
gtihnya mereka 




A , TZt ’ ' \'S - <%s' Z'-A 

f pr^H ^ °jaM ct-yh 




A< *>. 


3 


mereka kemu- istri-istri dari mereka dan orang- Mata sungguh Ma- Allah 

kembali dlan mereka menzhihar orang yang 2 Pengampun ha Pemaaf 


V it & 


'•SpaPy (1)1 S$ Cj* jyj l^lS Q. 


kalian demi- keduanya bah- sebelum dari seorang maka memer- mereka terha- 

diajar kian itu bercampur wa budak dekakan katakan dap apa 


W&: 


1 s O'* 3 -Af“ w-j 4Jb 


*ss 


&S 9 '* 


,s & 


dua maka menda- tidak maka ba- Maha kalian dengan dan dengan- 

bulan berpuasa patkan rang siapa 3 Mengetahui kerjakan yang apa Allah nya 


>i-n- ^ "t I** » v','/’ 

(jfC-wJ ptjdbls jy LZutaij o’ o* 




&SJ 


enam maka mem- mampu ti- maka ba- keduanya bah- se- dan bertumt- 
puluh beri makan dak rang siapa bercampur wa belum turut 




Allah batas-batas/ 
hukum-2 


dan itu 


dan kepada supayaka- demi- orang-orang 

rasul-Nya Allah lian beriman kian itu miskin 


f£s 


£ alii {jj&\ Oi ^ 


mereka dan Allah mereka orang- sesung- yang azab/ 

' pedih '* 


dihinakan IRasuI-Nya 


menentang orang yang guhnya 4 pe 


dan bagi orang- 
siksaan crang kafir 


-r*. & f A fTti » \*c 9 

&-JL u«y» ~^_3 j * 4*^ oOwi 


V 


0 Z* 0 

dan bagi orang- jelas/ ayat-ayat ! Kami telah dan sebelum dari orang-2 dihi- seba- 

orang kafir nyata bukti-bukti menurunkan sungguh mereka yang nakan gaimana 


li-» 

> 


IjJir 
> ** - x 

ail 


0 

t 

AW* 

s' 

Ljlip 

tentang 
apa yang 

lalu Dia membe- semua- 

ri tahu mereka nya 

Allah 

membangkit- hari 

kan mereka 

5 

yang meng¬ 
hinakan 

azab/ 

siksaan 

0 

< 

$ A 

i'' 

&>!»>< a- 

Oj^Jj 

$i\ 

> > 

& i$L^ 

6 

Maha Me¬ 
nyaksikan 

sesuatu segala/ 
tiap-tiap 

atas 

dan 

Allah 

dan mereka 
melupakannya 

Allah 

menghi- 

tungnya 

mereka 

kerjakan 



















2 pCo^nmKoLg 





















































































































»A SibUM 





L - igw3f. 


LJM & 4 Cj vj^ii a t: S© J pi 


ada 


ti- 

dak 


bumi 


di dan apa 
yang 


langit 


di apa menge- bahwa kamuper- tidak- 

yang tabui Allah hatikan kah 


»>> , / /> * - Z' 5 '* v V K -ti -I * * >. , f * 

J* ^ JJ cSyf 


» 


keenam 

mereka 


Dia ke- 
cuali 


lima 


dan 

tidak 


keempat 

mereka 


Dia ke- tiga 
cuali 


pembieara- dari 
an rahasia 


'A C \^]A \''A\ "> vfi »?"f XI^ ''it 2 * \<k 1 ' 

f y* ^a) % Jo\ % % 


Dia beri tahu kemu- adalah di mana bersama Dia ke- lebih dan demiki- dari lebih dan 

pada mereka dian mereka saja mereka cuali banyak tidak an/itu kurang tidak 


& di J P © ol Alldi fjp iJLf c 


orang-2 ke- kauper- tidak- 
yang pada hatikan kah 7 


akTi / ^ 'V' 1' I ' ^ V* 1»V|| ^ 

AlC. UJ. ^ ^ Ij^ 


>„s ,=■>/ '”■***' 


7 




untuk ber- 
buat dosa 


dan mereka ber- 
bicara rahasia 


darinya mereka kepada mereka kemu- pembieara- dari mereka 

dilarang apa yang kembali dian an rahasia dilarang 


3 £ 3 & il?4 iSjj t£^j\ cl^J $35 






menghor- ti- dengan memberi penghor- mereka da- dan 
matimu dak apa yang matanpadamu tangpadamu apabila 


rasul 


dan men- 
durhakai 


dan per- 
musuhan 


^ &J \/A y' 


“J> % at iji fjJSt s -at a. 


>< »£• s X** , 


cukup bagi kita dengan Allah menyik- mengapa diri mereka pa- dan mereka Allah dengan- 
mereka katakan apa yang sa kita tidak sendiri da mengatakan nya 


W '-fy-Z 


apa- mereka 
bila beriman 


orang- wahai 
orang yang 


tempat 

kemoali 


maka sebu- mereka me- neraka 

ruk-burak masukinya Jahanam 




dan berbi- 
cara rahasia 


Rasul 


dan men- 
durhakai 


dan per- 
musuhan 


dengan ber- kalian bi- maka kalian bica- 
buatdosa cara rahasia jangan ra rahasia 


^11 l2l © A &Jl & \y&, us$6 A 


pembicaraan sungguh 
rahasia hanyalah 9 


kalian di- kepada- yang (pada) danber- 
kembalikan Nya Allah takwalah 


dan 

takwa 


fjyS2s Si 


sesuatu/ 
sedikit pun 

memberi mudarat 
kepada mereka 

dan ti- mereka 

daklah beriman 

orang-2 sur 

yang cli 

)aya ber- 
aka cita 

setan 

dari 


\&i < 

jv) 


in 

cK 

** 

dll 

c 

> 

orang-2 

yang 

wahai 

10 

orang-orang 
yang beriman 

hendaknya Allah 

bertawakal 

dan 

kepada 

AHah 

dengan 

izin 

ke¬ 

cuali 

'A 

gT-, <■>■■&> 

* 

(jJLspwdl 

-4 

» ^ •«* 

•ft J-4 

1 S 1 

s'* 

mela- 

pangkan 

maka la- 
pangkanlab 

majelis 

di 

dalam 

berlapang- 

lapanglah 

kepada 

kalian 

dika¬ 

takan 

apa¬ 

bila 

mereka 

beriman 

\p 

c$\ 

& 

<•' .»> >.ri-r 

'Jj U/— ' ^ 

J3 


c p 

A 1 

mereka 

beriman 

orang-2 

yang 

Allah 

meng- maka 

angkat bangunlah 

bangun¬ 
lah kalian 

dika¬ 

takan 

dan a- 
pabila 

kepada 

kalian 

Allah 


0fji q iii; iJ' ijsl giij l&L 


11 


Maha- 

teliti 


kalian dengan dan 
keijakan apa yang Allah 


beberapa ilmu pe- mereka dan orang- di anlara 
derajat ngetanuan diberi orang yang kalian 


Maha- sesu- dengan Allah sung- kiamat (pada) mereka te- tentang 
tahu atu segala guh hari lah keijakan apa 






dengan 

kebaikan 



kanmjngsarmalhorg 


58. Al-Mujadalah 543 

7 Tidakkah engkau perhatikan, bah¬ 
wa Allah mengetahui apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi? Tidak 
ada pembicaraan rahasia antara tiga 
orang, melainkan Dialah yang ke- 
empatnya. Dan tidak ada lima orang, 
melainkan Dialah yang keenamnya 
Dan tidak ada yang kurang dari itu 
atau lebih banyak, melainkan Dia pasti 
ada bersama mereka di mana pun 
mereka berada Kemudian Dia akan 
memberitakan kepada mereka pada 
hari kiamat apa yang telah mereka 
kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. 

8. Tidakkah engkau perhatikan orang- 
orang yang telah dilarang mengada- 
kan pembicaraan rahasia, kemudian 
mereka kembali (mengerjakan) larang- 
an itu dan mereka mengadakan pem¬ 
bicaraan rahasia untuk berbuat dosa, 
permusuhan, dan durhaka kepada Ra¬ 
sul Dan apabila mereka datang ke- 
padamu (Muhammad), mereka meng 
ucapkan salam dengan cara yang 
bukan seperti yang ditentukan Allah 
untukmu Dan mereka mengatakan 
pada diri mereka sendiri, Mengapa 
Allah tidak menyiksa kita atas apa yang 
kita katakan itu?" Cukuplah bagi me¬ 
reka neraka Jahanam yang akan me¬ 
reka masuki. Maka neraka itu se~ 
buruk buruk tempat kembali. 

9 Wahai orang orang yang beriman! 
Apabila kamu mengadakan pembica¬ 
raan rahasia, janganlah kamu membi- 
carakan perbuatan dosa, permusuhan, 
dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bi- 
carakanlah tentang perbuatan kebaji- 
kan dan takwa. Dan bertakwalah ke¬ 
pada Allah yang kepada-Nya kamu 
akan dikumpulkan kembali 

10. Sesungguhnya pembicaraan ra¬ 
hasia itu termasuk (perbuatan) setan, 
agar orang orang yang beriman itu 
bersedih hati, sedang (pembicaraan) 
itu tidaklah memberi bencana sedikit 
pun kepada mereka kecuali dengan 
izin Allah. Dan kepada Allah hendak 
nya orang orang yang beriman ber- 
tawakal. 

11 Wahai orang orang yang beriman! 
Apabila dikatakan kepadamu 'Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majehs,'' 
maka lapangkanlah, niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu 
Dan apabila dikatakan, "Berdirilah 
kamu," maka berdirilah, niscaya Allah 
akan mengangkat (derajat) orang 
orang yang beriman di antaramu dan 
orang orang yang diberi ilmu bebe 
rapa derajat Dan Allah Mahateliti apa 
yang kamu kerjakan. 


menggauli ibunya. Menurut adat Jahiliah kali- 
mat zihar seperti itu sudah sama dengan men- 
talak istri. Maka Khaulah mengadukan halnya 
itu kepada Rasulullah saw Rasulullah menjawab 
bahwa dalarn hal ini belurn ada keputusan 
Allah Dan dalam nwayat yang lam Rasu 
lullah mengatakan, 'Engkau telah diha- 
ramkan menggauli dia" Lalu Khaulah berkata, 





























































































544 58. Al-Mujadalah 

12. Wahai orang-orang yang ber- 
iman! Apabila kamu mengadakan 
pembicaraan khusus dengan Rasul, 
hendaklah kamu mengeluarkan sede- 
kah (kepada orang miskin) sebelum 
(melakukan) pembicaraan itu. Yang 
demikian itu lebih baik bagimu dan 
lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak 
memperoleh (yang akan disedekah- 
kan) maka sungguh, Allah Maha Pe- 
ngampun, Maha Penyayang. 

13. Apakah kamu takutakan (menjadi 
miskin) karena kamu memberikan 
sedekah sebelum (melakukan) pem¬ 
bicaraan dengan Rasul? Tetapi jika 
kamu tidak melakukannya dan Allah 
telah memberi ampun kepadamu, ma¬ 
ka laksanakanlah salat, dan tunaikan- 
lah zakat serta taatlah kepada Allah 
dan Rasul Nya! Dan Allah Mahateliti 
terhadapapayang kamu kerjakan 

14. Tidakkah engkau perhatikan orang- 
orang (munafik) yang menjadikan 
suatu kaum yang telah dimurkai Allah 
sebagai sahabat 7 Orang-orang itu bu- 
kan dan (kaum) kamu dan bukan dari 
(kaum) mereka. Dan mereka bersum- 
pah atas kebohongan, sedang mereka 
mengetahuinya. 

15. Allah telah menyediakan azab yang 
sangat keras bagi mereka. Sungguh, 
betapa buruknya apa yang telah mere 
ka kerjakan. 

16. Mereka menjadikan sumpah-sum- 
pah mereka sebagai perisai, lalu me¬ 
reka menghalang-halangi (manusia) 
dari jalan Allah; maka bagi mereka 
azab yang menghinakan. 

17. Harta benda dan anak-anak me¬ 
reka tidak berguna sedikit pun (untuk 
menolong) mereka dari azab Allah. 
Mereka itulah penghuni neraka, me¬ 
reka kekal di dalamnya. 

18. (Ingatlah) pada hari (ketika) mere¬ 
ka semua dibangkitkan Allah, lalu 
mereka bersumpah kepada-Nya (bah- 
wa mereka bukan orang musyrik) se- 
bagaimana mereka bersumpah kepa¬ 
damu; dan mereka menyangka bahwa 
mereka akan memperoleh sesuatu 
(manfaat). Ketahuilah, bahwa mereka 
orang orang pendusta. 

19. Setan telah menguasai mereka, la¬ 
lu menjadikan mereka lupa mengingat 
Allah; mereka itulah golongan setan 
Ketahuilah, bahwa golongan setan 
itulah golongan yang rugi 

20. Sesungguhnya orang-orang yang 
menentang Allah dan Rasul-Nya, me 
reka termasuk orang orang yang sa¬ 
ngat hina. 

21. Allah telah menetapkan, "Aku dan 
rasul-rasul-Ku pasti menang." Sung¬ 
guh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa 


'Suamiku belum menyebut kata kata talak, 
kemudian Khaulah berulang-ulang mendesak 
kepada Rasulullah agar menetapkan suatu 
keputusan dalam hal ini, sehingga kemudian 
turunlah ayat ini dan ayat-ayat berikutnya 


d|||Jp 

f"~ 


Hr 

£ 

Vt 

VJ* 

00 




& 

oy 

jpys *££ ssj 


gis @1 

pembicaraan hadapan 
rahasia kalian (sebelum) 

dian- 

tara 

maka da- (pada) kalian berbi- apa- 

hulukan Rasul cara rahasia bila 

mereka 

beriman 

orang-2 

yang 

wahai 

t-* $/.< 

JJLP 4lil (j» 

ipi 

r >A 

J?~ 



MahaPe- MahaPe- Allah maka kalian men- ti- maka dan lebih bagi 

nyayang ngampun sungguh dapatkan dak jika bersih kalian 

lebih 

baik 

demi¬ 
kian itu 

berse- 

dekah 

\jfiaJli J iU 


b\ 

~ 


kalian ti- maka 

keijakan dak jika 

ber- 

sedekah 

pembicaraan hadapan di an- kalian men- 
rahasia kalian (sebelum) tara dahulukan 

bah¬ 

wa 

apakah 
kalian takut 

12 


'ill \J^\j ;jSj!i \% ;jUJi i£iti ill 


Allah 


dan 

taatlah 


zakat 


dantu- 

naikanlah 


salat 


maka 

dirikanlah 


atas 

kalian 


Allah dan mene- 
rima tobat 


Sjjy jjsjjl y Ip*!© 9 


kaum mereka jadi- orang-2 ke- kalian tidak- 

kan pemimpin yang pada lihat kah 


JS 3SSS ’j& % pipe ^ it 


kalian dengan Maha Me- dan dan Ra- 
13 keijakan apa yang ngetahui Allah sul-Nya 


kebo¬ 

hongan 


atas dan mereka dari dan dari mereka ti- atas Allah me- 
bersumpah mereka tidak kalian dak mereka murkai 


gf U £ t\% fik ill 33 © 0 


* O’/ y 




mereka apa sangat sungguh sangat 

adalah yang buruk mereka keras 


azab bagi Allah menye- mereka dan/sedang 

mereka diakan 14 mengetahui mereka 




maka bagi Allah jalan 
mereka 


dari lalu mereka perisai sumpah-2 mereka 

menghalangi mereka menjadikan 15 


mereka 

keijakan 


Alii (j* ij j 


Allah dari 

anak-anak 

mereka 

dan harta benda 

tidak mereka 

dari 

mereka 

ber¬ 

guna 


fy © 

3* 

'4 

VO 1 

S'/ 

p* 

qS3S 

membangkit- 
kan mereka 

(pada) 

hari 17 

mereka di da- 

kekal iainnya 

neraka 

api/ 

neraka 


hina 


16 


azab/ 

siksa 


> ' 


peng¬ 

huni 




mere- sesuatu/se- 

kaitu sedikit pun 


M'"' JS 

VS 




$> P SPS P Sp& Z 3 is 


keta¬ 

huilah 

se- atas 

suatu 

bahwa dan mereka kepada 
mereka mengira kalian 

mereka sebagai- kepa- lalu mereka 

bersumpah mana da-Nya bersumpah 

semua- Allah 
nya 

£ 


j 



pri 

meng¬ 

ingat 

lalu menjadikan 
mereka lupa 

setan atas 

mereka 

menguasai 

orang-orang 

18 pendusta 

mere- sungguh 
ka mereka 


gJ-s f ^Mss Qx Ss vs yJ^is 


orang-orang me- 

yang merugi reka 

/* 


setan 


golongan sesung- keta- 
guhnya huilah 


setan 


golongan mereka Allah 
itu 




77 v ^ 


orang-orang terma- 
20 yang hina suk 


mere- dan Allah mereka orang-2 sesung- 

kaitu rasul-Nya menentang yang guhnya 19 


S> h} i' dSi u ii Cl 


f ' 






Maha- 
21 peikasa 


Maha- Allah sesung- 
kuat guhnya 


danrasul- Aku pasti menga- (oleh) menulis/ 
rasul-Ku lalikan/menang Allah menetapkan 































































































YA 4%\ 


4 *t ^ 0* 9- ^ 


s &?& <% 

>rang mereka ber- akhirat dan kepada 

yang kasih sayang hari Allah 

ijpi^=s=» 3!i ^lyA jj si©»- 


mereka 

beriman 


suatu kamu akan tidak 
kaum mendapati 


anak-anak atau bapak-bapak 
mereka mereka 


mereka 

adalah 


walau- dan 

pun rasul-Nya 


a 

> ♦ I- 




Allah ia me- 
nentang 


rr>^ 


<~u ^ , / 4 *^'.r r . 


hati da- (Allah) 

mereka lam menetapkan 


mereka 

itu 


keluarga atau 

mereka 


saudara-2 atau 
mereka 


mengalir 


»>-? »> ✓ &> »* »> » ''■jy x. ■'w. r, 

{Zp~t oW? 1 


b ^ / » /». 


surga 


danDiamema- dari- dengan ruh danDiamengu- keimanan 
sukkan mereka Nya (pertolongan) atkan mereka 


SS ^ -JO- , > 1 ~ V I l f'' - 

I ybJJ pr c ' 6e 


> > 1 


dan me- dari Allah meridai dida- mereka 

reka rida mereka lamnya kekal 


sungai- 

sungai 


bawah- dari 
nya 


as\ t/»>. ,*>r. » 11 < i X!u &1 i > m < *i» 't *■* 

§3 pi 4»1 ui kiLJj' -Ufr 


< - * <M i 


orang-2 yang me- Allah golongan sesung- keta- Allah golongan mereka dan-Nya 
22 beruntung reka guhnya huilah itu 




J*»J J?j4\ 4 bj £>\p ci. ^ A cf - * 


Maha- Maha- dan 

bijaksana perkasa Dia 


bumi di dan apa 

yang 


langit 


di apa kepada menyu- 

yang Allah eikan 


$iz 02 c?J' iJ' ^ © 

rumah/kam- dari Ahli Kitab dari mereka orang-2 menge- yang Dia 

pung mereka kafir yang luarkan 1 

$ M U M JH m 


mencegah 

mereka 

bahwa dan mereka 

mereka menyangka 

mereka 
akan keluar 

< 

»o *1 


• u : 

dan (Allah) 
mencampakkan 

mereka tidak 

mengira 

arah 

dari / 


kalian 


ti- pengu- 


pada 

awaJ 


» •*"1 ** ]A< ' i. ^ 

ot <Ui * Crt py_^v2>- 

dari Allah maka mendatang- Allah dari benteng-2 
kan pada mereka mereka 

l <". x>h . <*> * 4 * ». 

<->^b pt*^i <*1 




orang-orang dan denganta- rumah-2 mereka me- ketakutan hati da- 

yang beriman tangan ngan mereka mereka nmtubkan mereka lam 




atas Allah 

mereka 

telah me¬ 
netapkan 

bah- danji- 

wa ka tidak 

2 

© 


4 

J&' 

api i 

3 neraka 

azab 

akhirat di 

danbagi 

mereka 






wahai orang-orang yang 
ndan 


mempunyai pandangan 


makaambil- 
lah pelajaran 


'Vi* 


pasu (Allah) pengu- 

mengazab mereka siran 


wmpmgsunnan.org 



59. Al-Hasyr 545 


22 Engkau (Muhammad) tidak akan 
mendapatkan suatu kaum yang ber¬ 
iman kepada Allah dan hari akhirat, sa- 
ling berkasih sayang dengan orang- 
orang yang menentang Allah dan Ra¬ 
sul-Nya sekalipun orang-orang itu 
bapaknya, anaknya, saudaranya atau 
keluarganya. Mereka itulah orang- 
orang yang dalam hatinya telah dita- 
namkan Allah keimanan dan Allah 
telah menguatkan mereka dengan 
pertolongan 834 yang datang dari Dia. 
Lalu dimasukkan Nya mereka ke da 
lam surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di da- 
Samnya Allah rida terhadap mereka 
dan mereka pun merasa puas ter 
hadap (hmpahan rahmat)-Nya Me 
rekalah golongan Allah. Ingatlah 
sesungguhnya golongan Allah itulah 
yang beruntung 


t 


rr^CT? 


2c AL-HASYB 

Surah ke - 59 ‘ 


24 ayat. Madartiyyah 

itSsisiS5fi> - oSSj S txB 




Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 


1 Apa yang adadi langit dan apa yang 
ada di bumi bertasbih kepada Allah, 
dan Dialah Yang Mahaperkasa, Maha- 
bijaksana. 


2 Dialah yang mengeluarkan orang- 
orang kafir di antara Ahli Kitab dari 
kampung halamannya pada saat 
pengusiran yang pertama. 835 Kamu 
tidak menyangka, bahwa mereka akan 
keluar dan mereka pun yakin, ben- 
teng benteng mereka akan dapat 
mempertahankan mereka dari (siksa- 
an) Allah, maka Allah mendatangkan 
(siksaan) kepada mereka dari arah 
yang tidak mereka sangka sangka 
Dan Allah menanamkan rasa takut ke 
dalam hati mereka sehingga mereka 
memusnahkan rumah rumah mereka 
dengan tangannya sendiri dan tangan 
orang-orang mukmin. Maka ambillah 
(kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, 
wahai orang-orang yang mempunyai 
pandangan! 


3 Dan sekiranya tidak karena Allah te¬ 
lah menetapkan pengusiran terhadap 
mereka pasti Allah mengazab mereka 
di duma. Dan di akhirat mereka akan 
mendapatazab neraka 


834. Kemauan dan kekuatan batin kebersihan 
hati, kemenangan terhadap musuh dan lain- 
lain. 

835 Orang-orang Yahudi Bani Nadir, mereka- 
lah yang mula-muia dikumpulkan untuk diusir 
keluar dari kota Madinah 
























































































546 59. Al-Hasyr 

4 Yang demikian itu karena sesungguh 
nya mereka menentang Allah dan Ra- 
sul-Nya Barang siapa menentang Allah 
maka sesungguhnya Allah sangat ke 
rashukuman Nya 

5. Apa yang kamu tebang di antara po- 
hon kurma (milik orang orang kafir) 
atau yang kamu biarkan (tumbuh) ber- 
diri di atas pokoknya, maka (itu terjadi) 
dengan izin Allah; dan karena Dia hen- 
dak memberikan kehinaan kepada 
orang orang fasik. 

6 Dan harta rampasan fa/' 8 l dan mere 
ka yang dibenkan Allah kepada Rasul 
Nya, kamu tidak memerlukan kuda 
atau unta untuk mendapatkannya 
tetapi Allah memberikan kekuasaan 
kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa 
yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha 
kuasa atas segala sesuatu 

7. Harta rampasan fai' yang diberikan 
Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) 
dari penduduk beberapa negeri, 
adalah untuk Allah, Rasul, kerabat 
(Rasul), anak-anak yatim, orang-orang 
miskin, dan untuk orang-orang yang 
dalam perjalanan, agar harta itu ja 
ngan hanya beredar di antara orang 
orang kaya saja di antara kamu Apa 
yang di berikan Rasul kepadamu maka 
terima lah Dan apa yang dilarangnya 
bagimu maka tinggalkanlah Dan 
bertakwalah kepada Allah Sungguh, 
Allah sangat keras hukuman Nya 

8. (Harta rampasan itu juga) untuk 
orang-orang fakiryang berhijrah 8 ’ 7 yang 
terusir dari kampung halamannya dan 
menmggalkan harta bendanya demi 
mencari karunia dari Allah dan ke- 
ridaan (-Nya) dan (demi) menolong 
(agama) Allah dan Rasul Nya Mereka 
itulah orang-orang yang benar. 

9. Dan orang-orang (Ansar) yang telah 
menempati kota Madmah dan telah 
beriman sebelum (kedatangan) me¬ 
reka (Muhajirin) mereka mencintai 
orang yang berhijrah ke tempat me¬ 
reka Dan mereka tidak menaruh 
keinginan dalam hati mereka terhadap 
apa yang diberikan kepada mereka 
(Muhajirin), dan mereka mengutama- 
kan (Muhajirin) atas dirinya sendin 
meskipun mereka juga memerlukan. 
Dan siapa yang dijaga dirinya dari 
kekikiran, maka mereka itulah orang- 
orang yang beruntung 


836. Harta rampasan yang d peroleh dari 
musuh tanpa terjadinya pertempuran. 
Pernbagiannya berlainan dengan pern 
bagian ganimah. Ganimah ialah harta 
rampasan yang diperoleh dari musuh 
seteiah terjadi pertempuian. Pembagian fai' 
seperti yang tersebut pada ayat 7 Sedang 
pembagian ganimah tersebut pada ayat 41 
Surah Al-Anfal 

837 Kerabat Nabi, anak-anak yatim, orang 
orang miskin, dan orang yang dalam 
perjalanan yang kesemuanya orang fakir 
dan berhijrah 













































































































•-V— 


aiV 


" YA I 




CjJ J-A^l l3j fi-i-*! '' lyt j*W c^Slb 


kami 


ampu- Tull an 
nilah kami 


mereka ber- 
kata/berdoa 


sesudah 

mereka 


dari 


mereka 

datang 


dan orang- 
orang yang 








hati 

kami 


dalam Engkau dan 
jadikan jangan 


dengan 

beriman 


mereka men- 
dahului kami 


Jl J J&5 T£ l^l ^ 


>>/ 




orang-orang 

_yang 


danbagi 

saudara-2lcami 




ke- kamu per- tidak- 
pada hatikan kah 


Maha Maha sungguh Tuhan mereka terbadap kedeng- 

10 Penyayang Penyantun Engkau kami beriman orang-2yang kian 


Ahli dari mereka orang-2 kepada saudara- mereka mereka 

kafir yang saudara mereka berkata munafik 

WW%W &P <4 ^ 


orang-orang 

yang 


pada 

kalian 

kami dan 

patuh tidak 

bersama 

kalian 

niscaya kami 
akan keluar 

kalian 

diusir 

sungguh 

jika 

Kitab 

DyuSJ 



jti 

au'j 


_ 0,J> 9$" 
^ J w 

dJ 




benar-benar 

pendusta 

sesungguh¬ 
nya mereka 

menyak¬ 

sikan 

dan 

Allah 

niscaya kami akan 
membantu kalian 

kalian di¬ 
perangi 

dan selama- 
jika lamanya 

seorang/ 
s iapa pun 


qd ^ 




O £. 






mereka me- 
nolongnya 


ti- mereka di- dan sung- bersama 
dak perangi guhjika mereka 


mereka 

keluar 


to- 

dak 


mereka 

diusir 


sungguh 
jika 11 






-12 

% 9 < 


mereka 

ditolong 


ti- kemu- 
dak dian 




Vj/,. f, 9 v 

belakang niscayame- mereka me- dansung- 

reka berpaling nolongnya guhjika 

^ Crt c| J»*ai 

dalam ketakutan/ sangat/ sungguh 

ditakuti lebih kalian 

Al .V 


kaum karena sesung- demi- Allah dari 
guhnya mereka kian itu 


dada/hali 

mereka 


cSj c| ^ y 


kam- da- ke- bersama- 

pung lam cuali sama 

mereka memerangi 
kalian 

tidak 

13 

mereka 

mengeiti 

tidak 

*>*'*.'" * < »>■'*' 


& y* 

ibj 

/ 

9 9l 

Cri- 


kalian mengi- sangat/ di antara 

ra mereka keras mereka 

kekoatan/permu- 
suhan mereka 

tem¬ 

bok 

bela- 

kang 

dari atau 

beiben- 

teng 

c •A ~ ^ "i §■*- 

^ y 



& i x 

c 



mereka meng- tidak kaum 

14 gunakan akal 

karena sesung¬ 
guhnya mereka 

demiki¬ 
an itu 

pecah- 

belah 

dan hati 
mereka 

semuanya ! 
bersatu 


i>\% pi c ^/\ jCj Cl/J^ 6^ 2>Ji tjSST 


azab dan bagi uiusan/perbu- kejahatan/ mereka yang sebelum dari orang-2 seperti 
mereka atan mereka akibat buruk merasakan dekat mereka yang permisalan 


'j& & c j&=\ cf4 1 Jii iJ ^ © p) 

maka kafirlah kepada diaber- ke- setan seperti/per- pedih 

tafkala kamu manusia kata tika umpamaan 15 

pip il M % &4 ZE ti 


(manusia) maka 

kafir tatkala 


16 


seluruh Tuhan/Pe- Allah 

alam melihara 


aku 

takut 


sesung- dari 

guhnya aku kamu 


beriepas sungguh dia 

diri aku berkata 




kQmpjngsannah.org 


59. Al-Hasyr 547 

10. Dan orang orang yang datang se¬ 
sudah mereka (Muhajirm dan Ansar), 
mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, am- 
pumlah kami dan saudara saudara 
kami yang telah beriman lebih dahulu 
dan kami, dan janganlah Engkau ta- 
namkan kedengkian dalam hati kami 
terhadap orang orang yang beriman. 
Ya Tuhan kami, sungguh, Engkau Ma¬ 
ha Penyantun, Maha Penyayang" 

11 Tidakkah engkau memperhatikan 
orang orang munafik yang berkata 
kepada saudara saudaranya yang kafir 
di antara Ahli Kitab, “Sungguh, jika 
kamu diusir niscaya kami pun akan ke¬ 
luar bersama kamu; dan kami selama 
lamanya tidak akan patuh kepada 
siapa pun demi kamu, dan jika kamu 
diperangi pasti kami akan mem- 
bantumu. 1 Dan Allah menyaksikan, 
bahwa mereka benar benar pendusta 

12. Sungguh, jika mereka diusir, 
orang-orang munafik itu tidak akan 
keluar bersama mereka, dan jika 
mereka diperangi; mereka (juga) tidak 
akan menolongnya, dan kalaupun 
mereka menolongnya pastilah mereka 
akan berpaling lari ke belakang ke 
mudian mereka tidak akan mendapat 
pertolongan. 

13. Sesungguhnya dalam hati mereka, 
kamu {musiimin) lebih ditakuti dari- 
pada Allah Yang demikian itu karena 
mereka orang-orang yang tidak me- 
ngerti. 

14. Mereka tidak akan memerangi 
kamu (secara) bersama-sama, kecuali 
di negeri-negeri yang berbenteng atau 
di balik tembok Permusuhan antara 
sesama mereka sangat hebat Kamu 
kira mereka itu bersatu padahal hati 
mereka terpecah-belah. Yang demi¬ 
kian itu karena mereka orang-orang 
yang tidak mengerti 

15. (Mereka) seperti orang orang yang 
sebelum mereka (Yahudi) belum lama 
berselang, telah merasakan akibat bu¬ 
ruk (terusir) disebabkan perbuatan me¬ 
reka sendiri Dan mereka akan menda¬ 
pat azab yang pedih. 

16. (Bujukan orang-orang munafik itu) 
seperti (bujukan) setan ketika la 
berkata kepada manusia, 'Kafirlah 
kamu!" Kemudian ketika manusia itu 
menjadi kafir ia berkata, "Sesungguh¬ 
nya aku beriepas diri dari kamu, karena 
sesungguhnya aku takut kepada Allah, 
Tuhan seluruh alam * 





































































































548 59. Al-Hasyr 

17. Maka kesudahan bagi keduanya 
bahwa keduanya masuk ke dalam ne- 
raka, kekal di dalamnya. Demikianlah 
balasan bagi orang-orang zalim. 

18 Wahai orang-orang yang ber- 
iman' Bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap orang memperhati 
kan apa yang telah diperbuatnya untuk 
hari esok (akhirat) dan bertakwalah 
kepada Allah Sungguh Allah Maha- 
teliti terhadap apa yang kamu ker 
jakan 

19 Dan janganlah kamu seperti orang 
orang yang lupa kepada Allah sehingga 
Allah menjadikan mereka lupa akan 
diri sendm Mereka itulah orang orang 
fasik 

20. Tidak sama para penghum neraka 
dengan para penghuni surga; para 
penghuni surga itulah orang-orang 
yang memperoleh kemenangan 

21. Sekiranya Kami turunkan Al Qur an 
ini kepada sebuahgunung past! kamu 
akan melihatnya tunduk terpecah- 
belah disebabkan takut kepada Allah 
Dan perumpamaan-perumpamaan itu 
Kami buat untuk manusia agar mereka 
berpikir 

22 Dialah Allah t dak ada tuhan se- 
lam Dia Mengetahui yang gaib dan 
yang nyata Dialah Yang Maha Pengasih 
Maha Penyayang 

23. D alah Allah tidak ada tuhan se- 
lain Dia. Maharaja Yang Mahasuci, 
Yang Mahasejahtera Yang Menjaga 
Keamanan, Pemelihara Keselamatan, 
Yang Mahaperkasa Yang Mahakuasa 
Yang Memiliki Segala Keagungan 
Mahasuci Allah dari apa yang mereka 
perseku tukan. 

24 Dialah Allah Yang Menciptakan, 
Yang Mengadakan Yang Membentuk 
Rupa Dia memiliki nama-nama yang 
indah Apa yang di langit dan di bum* 
bertasbih kepada Nya Dan Dialah 
Yang Mahaperkasa Mahabijaksana. 


AL-MUMTAHANAH 

Surah ke - 60 

13 ayat. Madamyyah 









































































v ^jii 





YA 




^ >r> *&*" •-*»' \**..<C <1 t'-M -'*.n .''Afr' 

• pil 4-4 j^ pJ-^J t5,^-Xc- 'J-X 5 C 0 la l^ll) 


kalian menemuri penolong/ dan musuh 
menyampaikan sahabat kalian 


musuh- 

Ku 


kalian mengam- ja- mereka orang-2 wahai 

bil/menjadikan ngan bcriman yang 


&5» #3' « £4 ^ 4 5p\ 


rasul 


mereka 

mengusir 


kebe- 

naran 


dari datang ke- terha- mereka dan dengan ka~ kepada 

pada kalian dap apa ingkar sungguh sih sayang mereka 


[Ay 

jalan- pada berjihad/ 
Ku berjuang 

> 




kalian 

keluar 


> jy -, * ^ ^ i, ,»> ,> 

p oj. <-> 


s 

j 

kalian jika Tuhan kepada kalian bah- dan din 
adalah kalian Allah bcriman vva kalian 


5 


W blj {^y^i ppj. oEr-3 I|bv* 


,a a 


kalian sem- terhadap lebih me- dan 
bunyikan apa yang ngetahui Aku 


dengan ka- 
sih sayang 


kepada kalian me- 
mereka rahasiakan 


kerida- 

an-Ku 


dan 

mencari 


jika 


&3\'& Ji sZ> -^L £, y&\ % 


dari jalan 
yang lurus 


£05 $3\ p && 0% 


dan lidah 
mereka 


tangan-tangan kepada 
mereka kalian 


dan mereka 
melepaskan 


musuh 


bagi 

kalian 


mereka 

adalah 


mereka me- 
nangkap kalian 


p$ % <&> 


anak-anak dan 

kalian tidak 


kerabat-2 member! man- ti- 

kalian faat pada kalian dak 2 


kalian seki- dan mereka dengan 

ingkar ranya mengiginkan kejahatan 


\-A (p 

i jyai 


A 

4#}J 

sung¬ 
guh 3 

Maha 

Melihat 

mereka terhadap 

kerjakan apa yang 

dan 

Allah 


> / * 

l»i 

*-*-* CtplJ A&J-l 

kepada kaum 
mereka 

mereka ke- 
berkata tika 

bersa- dan orang- 
ma dia orang yang 

Ibrahim 




antara 

kalian 


Dia me- 
misahkan 


kiamat 


hari 


i. 


9-y 


yang 

baik 


suri bagi telah 

teladan kalian ada 


eg \% p & "4 & ^ && £4 pi !>S k 


A * Tys s'* 


bt A 02 ^ cy^il Uj till bjy~ oV &0l 3j9 

sesuatn/ dari Allah dari bagi aku memi- dan bagi sungguh aku me- kepada Ibrahim per- 
scdikit pun kamu liki/kuasa tidak kamu mohonkan ampun bapaknya kataan 


£32a -i e; Q %^\ itf ij ul iuij <Ml e 

Ya ^ 

Engkauja- jangan- Tuhan tempat 

dikankami lah kami 4 kembali 


dan kepada kami ber- dankepada kami ber- atas Tuhan 
Engkau tobat Engkau tawakal Engkau kami 


5 3a 4 c e; a y£\j 2$ £4 

YangMaha- YangMaha- Eng- sesungguh- Tuhan bagi dan am- mereka bagiorang- titnah/ 

5 bijaksana perkasa kau nya Engkau kami kami punilah kafir orang yang ujian 




f'T 

i i 

m 

Hr 

i $ 


m 


m 

Hi 

II r 

4 ( 


dia maka di antara melaku- dan ba- kalian dan apa 

tersesai sungguh kalian kannya rang siapa nyatakan yang 

> A. 


a 

pk'i 

fi 


antara dan 
kami nyata 

dengan 

kalian 

kami Allah selain 
ingkar 

dari 

kalian dan dari dari 

sembah apa yang kalian 

berle- sungguh 
pas diri kami 

i\ (lAj 

^ > 

ft ^ 

1 yty 

Is 

Q 


tj\Zl\ 


ke- sendiri- 

cuali Elya 

kepada 

Allah 

kalian 

beriman 

sehingga/ 

sampai 

selama- 

lamanya 

dan ke¬ 
bencian 

permu- 

suhan 

dan antara 
kalian 


I » 

I | 

ftl 


§ 

I 

gSSjj 

■ ■ ■' <+ 

t ^ 


rs 

-tfA \<r 
1 
! I 

M 

Si 

-• > 


M 

■ i 

pi 

1 







60. Al-Mumtahanah 549 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih Maha Penyayang 

1. Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu menjadikan musuh- 
Ku dan musuhmu sebagai teman- 
teman setia sehingga kamu sampaikan 
kepada mereka (berita-benta Muham¬ 
mad), karena rasa kasih sayang: pa 
dahal mereka telah ingkar kepada 
kebenaran yang disampaikan kepada 
mu. Mereka mengusir Rasul dan kamu 
sendiri karena kamu beriman kepada 
Allah, Tuhanmu Jika kamu benar 
benar keluar untuk berjihad pada ja¬ 
lan Ku dan mencari keridaan-Ku (ja 
nganlah kamu berbuat demikian) Ka¬ 
mu memberitahukan secara rahasia (be- 
rita-berita Muhammad) kepada me 
reka. karena rasa kasih sayang dan 
Aku lebih mengetahui apa yang kamu 
sembunyikan dan apa yang kamu 
nyatakan Dan barang siapa di antara 
kamu yang melakukannya, maka sung¬ 
guh, dia telah tersesat dari jalan yang 
lurus 

2. Jika mereka menangkapmu, mscaya 
mereka bertindak sebagai musuh 
bagimu lalu melepaskan tangan dan 
lidahnya kepadamu untuk menyakiti 
dan mereka ingin agar kamu (kembali) 
kafir 

3 Kaum kerabatmu dan anak-anak- 
mu tidak akan bermanfaat bagimu 
pada hari kiamat Dia akan me 
misahkan antara kamu. Dan Allah Ma 
ha Melihat apa yang kamu kerjakan. 

4. Sungguh, telah ada suri teladan 
yang baik bagimu pada Ibrahim dan 
orang orang yang bersama dengan- 
nya, ketika mereka berkata kepada 
kaumnya, “Sesungguhnya kami ber 
lepas diri dari kamu dan dari apa yang 
kamu sembah selain Allah, kami 
mengingkari (kekafiran)mu dan telah 
nyata antara kami dan kamu ada per 
musuhan dan kebencian buatselama 
lamanya sampai kamu beriman ke¬ 
pada Allah saja," kecuali perkataan 
Ibrahim kepada ayahnya 838 "Sungguh, 
aku akan memohonkan ampunan ba¬ 
gimu namun aku sama sekali tidak 
dapat menolak (siksaan) Allah ter- 
hadapmu." (Ibrahim berkata) "Ya 
Tuhan kami hanya kepada Engkau 
kami bertawakal dan hanya kepada 
Engkau kami bertobat dan hanya 
kepada Engkaulah kami kembali, 

5 Ya Tuhan kami, janganlah Engkauja 
dikan kami (sasaran) fitnah bagi 
orang-orang kafir, Dan ampunilah 
kami, ya Tuhan kami Sesungguhnya 
Engkau Yang Mahaperkasa Maha- 
bijaksana." 


838 Nabi Ibrahim pernah memintakan 
ampunan untuk ayahnya yang musyrik 
kepada Allah. Ini tidak boleh ditinj. karena 
Allah tidak membenarkan orang mukmin 
memintakan ampunan untuk orang-orang 
kafir (lihatAn-Afea ayat48). 

























































































































550 60. Al-Mumtahanah 

6 . Sungguh, pada mereka itu (Ibrahim 
dan umatnya) terdapat suri teladan 
yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang 
yang mengharap (pahala) Allah dan 
(keselamatan pada) hari kemudian, 
dan barang siapa berpaling, maka 
sesungguhnya Allah, Dialah Yang 
Mahakaya MahaTerpuji. 

7 Mudah-mudahan Allah menimbul- 
kan kasih sayang dl antara kamu de- 
ngan orang-orang yang pernah kamu 
musuhi dl antara mereka Allah Maha- 
kuasa Dan Allah Maha Pengampun, 
MahaPenyayang. 

8 . Allah tidak melarang kamu berbuat 
baik dan berlaku adil terhadap orang 
orang yang tidak memerangimu 
dalam urusan agama dan tidak meng 
usir kamu dari kampung halamanmu 
Sesungguhnya Allah mencintai orang 
orang yang berlaku adil 

9 . Sesungguhnya Allah hanya me¬ 
larang kamu menjadikan mereka se 
bagai kawanmu orang-orang yang me 
merangi kamu dalam urusan agama 
dan mengusir kamu dari kampung 
halamanmu dan membantu (orang 
lain) untuk mengusirmu Barang siapa 
menjadikan mereka sebagai kawan, 
mereka itulah orang yang zalim. 

10 . Wahai orang-orang yang ber- 
iman? Apabila perempuan perempuan 
mukmin datang berhijrah kepadamu, 
maka hendaklah kamu uji (keimanan) 
mereka. Allah lebih mengetahui ten- 
tang keimanan mereka; jika kamu 
telah mengetahui bahwa mereka (be 
nar-benar) beriman maka janganlah 
kamu kembalikan mereka kepada 
orang-orang kafir (suami-suami me¬ 
reka). Mereka tidak halal bagi orang 
orang kafir itu dan orang-orang kafir 
itu tidak halal bagi mereka. Dan 
berikanlah kepada (suami) mereka 
maharyang telah mereka berikan. Dan 
tidak ada dosa bagimu menikahi me¬ 
reka apabiia kamu bayarkan kepada 
mereka maharnya Dan janganlah 
kamu tetap berpegang pada tali (per- 
nikahan) dengan perempuan pe 
rempuan kafir; dan hendaklah kamu 
minta kembali maharyang telah kamu 
berikan dan (jika suaminya tetap kafir) 
biarkan mereka meminta kembali 
mahar yang telah mereka bayarkan 
(kepada mantan istrinya yang telah 
beriman) Demikianlah hukum Allah 
yang ditetapkan-Nya di antara kamu. 
Dan Allah Maha Mengetahui, Maha- 
bijaksana 

11 . Dan jika ada sesuatu (pengembali- 
an mahar) yang belum kamu se- 
lesaikan dari istri istnmu yang lari 
kepada orang-orang kafir, lalu kamu 
dapat mengalahkan mereka maka 
berikanlah (dari harta rampasan) 
kepada orang-orang yang istrinya lari 
itu sebanyak mahar yang telah mereka 
berikan. 839 Dan bertakwalah kamu 
kepada Allah yang kepada Nya kamu 
beriman. 


839. Sebelum ganirnah dibagikan kepada 
lima golongan yang berhak, dibayarkan 
lebih dahulu mahar-mahar kepada suami- 
suami yang istri-istri mereka lari ke daerah 
kaum kafir. 


to 


I I v DiBBKI ™ , 

^ 'ill & fex !pi fpi. £3 of & 



hari 

mengharap lah 

apa yang 

teladan mereka kalian 

gull 

A s' *1$ 

< A . 

O' AASI 


❖ 0 

L id.\ 

•* s 

> rf, -> 

ai 1$ 


Cs*J 

akan men- 

bah- Allah 

mudah- 


YangMahd Yang Maha- Dia 

Allah maka 

berpa- 

danba- 

jadikan 

wa 

mudahan 

6 

Teipuji 

kaya 

sungguh 

ling 

rang siapa 




' t) 


£?. sj jy* ^b JA* ^b cj>J\ c&j 

Maha Maha Pe- dan Maha- dan kasih di antara kalian orang-orang dan di antara 

aiyayang ngampun Allah kuasa Allah sayang mereka musuhi * yang antara kalian 

ij 0 4 ;%% $ 0 



mereka meng- dan agama da- mereka meme- ti- orang-2 daii/ Allah melarang tidak 
usir kalian tidak lam rangi kalian dak yang terhadap kalian 7 


^ ^ | ^ 1 Ait J ^ ^ C 9 ^ V* 9 * 


orang-2 yang me- Allah sesung- kepada dan kalian kalian berbuat bah- kampung dari 
berlaku adil nyukai guhnya mereka berlaku adil baik pada mereka wa halaman 




dan mereka 
mengusir kalian 



✓ ■£ 
& 

/ 

cf 

s- 

4»\ 



mereka meme- 
tangi kalian 

orang-2 

yang 

dari 

Allah 

melarang 

kalian 

sungguh 
hanyalah 8 


m pM 0 pp oi p<h 3* gaS -fh oi 


maka me- menjadikan dan kalian jadikan bah- mengusir atas/ dan mereka kampung dari 

kafiat 


rekaitu mereka kawan siapa mereka kawan wa kalian untuk membantu kalian 


> > 


:p\ iii r£t aii ge © Ji p 




» 


wanita-wanita 

beriman 


datang ke- apa- mereka orang-2 wahai 

pada kalian bila beriman yang 


orang-orang mereka 
yang zalim 


) 9 ^ ^ I ^ ^ 


wanita-2 

beriman 


kalian menge- maka tentangkei- lebih Allah makaujilab 
tahui mereka jika manan mereka tahu (keimanan) mereka 


berhijrah 


^yb cA p* (4 Jj. CA * JJ. cAy^y ^ 




A 9A 




dan berikan bagi me- mereka me- danti- bagi ha- mere- tidak- orang-2 ke- kalian kemba- maka 
kepada mereka 


)rang-z 

kepada mereka reka halal reka daklah mereka lal ka lah kafir pada likan. mereka jangan 


C f?. 4 >»><<<. 's'* SAA s 

I ’-M O' pSsOC' ijjAAs! W 


maskawin 

mereka 


kalian beri¬ 
kan mereka 


apa¬ 

bila 


kalian menikah bah- 
dengan mereka wa 


atas 

kalian 


berdosa dan mereka apa 
tidak belanjakan yang 


p- .ypTi ^ A' > 

V*’ U U 1 j)yA\ i X? 




mereka apa dan agar me- kalian apa dan 

belanjakan yang reka meminta belanjakan yang mintalah 


wanita-2 

kafir 


dengan tali/ kalian tahan/ dan 
ikatan pegang jangan 




Olj 


p ai; “pi > p. p) 




berlalu/lari dan 
dari kalian jika 


10 


Maha- Maha Me- dan 
bijaksana ngetahui Allah 


di antara Diamem- Allah ketetapan/ 
kalian beri hukum hukum 


demi- 
kian itu 




pergi/ 

lari 


orang- 
orang yang 


r 

maka lain kalian 
berikanlah mengalahkan 


orang- 
orang kafir 


ke¬ 

pada 


istri-istri 

kalian 


+iS* 

dan sesuatu 


^ /»> zii i yij' T > ■> *» 


orang-orang kepa- kalian 
11 yang beriman da-Nya 


yang 


(pada) dan bertak- 
Allah walah 


merdka apa seperti/ 

belanjakan yang sebesar 


istri-istri 

mereka 


1 . . . t , ., , - * - 

kampangsannan.org 






















































































li t ■» u &\ tm 




[& i at # iL.jat ii;t & gji eii 

✓ **J> i^ylYT 

merekame- tidak bah- atas berjanji setia wanita-wanita datangke- apa- Nabi wahai ' jaB® 

nyekutukan wa kepadamu beriman padamu bila 



61. As-Saff 


551 


jjrbis ij l-r-* || J 




mereka dan anak-anak mereka dan merdka dan mereka dan sesuatu dengan 

datangkan tidak mereka membunuh tidak berzina tidak mencuri tidak AHah ! 


<t' \>*Y < - r\ ' .X-\> 

*J \JLs0r-J'J ofk s Uk 

dan dan kaki- tangan antara mereka ada- dengan 

tidak kaki mereka mereka adakannya dusta 

9 * ✓it t *✓! i *.. «* Y 

J_>AP 4.U q \ 4*11 Ji C| 


mereka mendur 
hakai kamu 


12 . Wahai Nabk Apabila perempuan 
perempuan mukmin datang kepada 
mu untuk mengadakan baiat (janji 
setia) bahwa mereka tidak akan mem- 
persekutukan sesuatu apa pun dengan 
Allah tidak akan mencuri tidak akan 
berzina tidak akan membunuh anak 
anaknya, tidak akan berbuat dusta 
yang mereka ada adakan antara ta 
ngan dan kaki mereka, 8 "’ 0 dan tidak akan 
mendurhakaimu dalam urusan yang 
baik, maka terimalah janji setia mereka 
dan mohonkanlah ampunan untuk 
mereka kepada Allah. Sungguh Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. 


Maha Male Peng- Allah sesung- Allah untuk datimohon- maka tenmalab kebaikan dalam 

Penyayang ampun guhnya mereka kanampunan janjt setia mereka 


au! CjS \jS*)! \j~e\ 






atas Allah memurkai ka- kalian jadikan sa- ja- mereka orang-orang wahai 


niai 

mereka um habat/pemimpin igan beritnan yang 12 


13 . Wahai orang-orang yang beriman 1 
Janganlah kamu jadikan orang-orang 
yang dimurkai Allah sebagai penolong- 
mu sungguh, mereka telah putus asa 
terhadap akhirat sebagaimana orang 
orang kafir yang telah berada dalam 
kuburjuga berputus asa. 


a t >>:. 

© jpl 1 

✓ 

9 

&■ 


Cr“£i 

CTj^Vi 

/ 

bt 


J & 

£ 

? i AS-SAFF 

Surah ke - 61 

kubur 

penghuni 

dari 

orang~2 

berputus 

seba- akhirat 

dari/ 

mereka 

sung- 


14 ayat. Madamyyah 

13 



kafir 

asa 

gainiana 

terhadap 

putus asa 

guh 

ili 






Pengasih, Maha Penyayang 


^Js 


1 Apa yang ada dilangit dan apa yang 
ada di bumi bertasbih kepada Allah 
dan Dialah Yang Mahaperkasa Maha - 
bijaksana 


j^-1 -ip* 1 j*j 4 4 A q— 


2 . Wahai orang-orang yang beriman! 
Mengapa kamu mengatakan sesuatu 
yang tidak kamu kerjakan? 


Yang Maha- YangMaha- dan 
bijaksana perkasa Dia 


bumi di dan apa 
yang 


langit 


di apa kepada ber- 

yang Allah tasbih 


) P 5P Sii Q 


A '\ 


>S\ 




kalian tidak apa 
keijakan yang 


kalian me- meng- mereka orang-2 wahai 

ngatakan apa beriman yang 


if. $ 
i i<4 eh 


5i O 'i U O' 4jil XsCj l Jy£===> 


3 (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah 
jika kamu mengatakan apa apa yang 
tidak kamu kerjakan 

4 Sesungguhnya Allah mencintai orang 
orang yang berperang di jalan Nya 
dalam barisan yang teratur mereka 
seakan akan seperti suatu bangunan 
yang tersusun kokoh. 


sesung¬ 
guhnya 3 


kalian 

kerjakan 


tidak apa kalian me- bahwa Allah di sisi keben- besar 
yang ngatakan dan 


: m. 


IjL* 4 ^ 


* 


> > 




seakan-2 dalam jalan-Nya di 

mereka barisan 


mereka 

berperang 


orang-orang menyukai Allah h'Qgfcii 
yang \vjjgg 


'\ *s' J ' > W W' 9- 


5 Dan (ingatlah) ketika Musa berkata 
kepada kaumnya, Wahai kaumku! Me¬ 
ngapa kamu menyakitiku padahal 
kamu sungguh mengetahui bahwa se¬ 
sungguhnya aku utusan Allah kepada 
mu?" Maka ketika mereka berpaltng 
(dari kebenaran), Allah memalingkan 
hati mereka.®' Dan Allah tidak mem- 
beri petunjuk kepada kaum yang fasik. 


meng- wahai kepada 

apa kaumku kaumnya 


Musa 


ber- dan 

kata tatkaia 4 




ba¬ 

ngunan 


\ss K ^=4\ 

iii 

y 

*1 »> * 
Oj^J 



maka kepada 

tatkaia kalian 

Allah 

utusan 

sungguh kalian 

aku mengetahui 

dan 

sungguh 

kalian me- 
nyakiti aku 

0 Sy^i 

j$i 

/ Ot >•> ✓ -» 

Aii\ r\j\ 

s'' 

'>!> 

orang-orang 

5 yang fasik 

kaum 

memberi 

petunjuk 

tidak dan. hati 

Allah mereka 

Allah mema¬ 
lingkan 

mereka 

berpaling 


Hp 

a 

M 

1 & l 





840 Perbuatan yang mereka ada adakan 
antara tangan dan kaki mereka itu 
maksudnya iaiah mengadakan pengakuan- 
pengakuan paisu mengenai hubungan an¬ 
tara laki-laki dan perempuan seperti tuduh- 
an berzina. tuduhan bahwa anak si Fulan 
bukan anaksuaminya dan sebaganya 

841 Karena mereka berpaling dati kebe¬ 
naran, maka Allah membiarkan sesal: hats 
mereka sehingga mereka bertambah jauh 
dar kebenaran. 









































































552 61. As-Saff 

6. Dan (mgatlah) ketika Isa putra Mar¬ 
yam berkata 'Wahai Ban; Israil! Se- 
sungguhnya aku utusan Allah kepada- 
mu yang membenarkan kitab (yang 
turun) sebelumku yaitu Taurat dan 
memben kabar gembira dengan se- 
orang rasul yang akan datang setelah- 
ku yang namanya Ahmad (Muham¬ 
mad) " Namun ketika Rasul itu datang 
kepada mereka dengan membawa 
bukti bukti yang nyata mereka ber¬ 
kata 'Ini adalah sihiryang nyata." 

7 Dan siapakah yang lebih za;im dari- 
pada orang yang mengada adakan ke- 
bohongan terhadap Allah padahal dia 
diajak kepada (agama) Islam? Dan 
Allah tidak memberi petunjuk kepada 
orang orang yang zalim. 

8. Mereka hendak memadamkan cahaya 
(agama) Allah dengan mulut (ucapan- 
ucapan) mereka tetapi Allah tetap 
menyempurnakan cahaya Nya meski- 
pun orang orang kafir membencinya. 

9. Dialah yang mengutus rasul Nya 
dengan membawa petunjuk dan aga¬ 
ma yang benar, untuk memenangkan 
nya di atas segala agama meskipun 
orang orang musyrikmembencinya 

10 Wahai orang orang yang ber 
iman! Maukah kamu Aku tunjukkan 
suatu perdagangan yang dapat me- 
nyelamatkan kamu dari azab yang pe- 
dih? 

11 . (Yaitu) kamu beriman kepada 
Allah dan rasul Nya dan berjihad di 
jalan Allah dengan harta dan jiwamu. 
Itulah yang lebih baik bagi kamu j;ka 
kamu mengetahui, 

12 . niscaya Allah mengampum dosa 
dosamu dan memasukkan kamu ke 
dalam surga yang mengalir di bawah 
nya sungai-sungai, dan ke tempat 
tempat tmggal yang baik di dalam 
surga Adn. Itulah kemenangan yang 
agung, 

13 dan (ada lagi) karunia yang lain 
yang kamu sukai (yaitu) pertolongan 
dari Allah dan kemenangan yang de- 
kat (waktunya) Dan sampaikanlah be 
rita gembira kepada orang orang 
mukmin. 

14 . Wahai orang orang yang ber¬ 
iman! Jadilah kamu penolong peno 
long (agama) Allah sebagaimana Isa 
putra Maryam telah berkata kepada 
pengikut pengikutnya yang setia, 
“Siapakah yang akan menjadi peno 
long penolongku (untuk menegakkan 
agama) Allah? Pengikut-pengikutnya 
yang setia itu berkata Kanmlah pe 
nolong penolong (agama) Allah," lalu 
segolongan dari Bam Israil beriman 
dan segolongan (yang lain) kafir; lalu 
Kami berikan kekuatan kepada orang 
orang yang beriman terhadap mu- 
suh musuh mereka sehingga mereka 
menjadi orang-orang yang menang 
















































































Yang Malia- Yang Maha- Raja 
perkasa suci 


bunii 


di dan apa 
yang 


langit 


di apa kepada ber- 

yang Allah tasbih 




dia mem- di antara 
bacakan mereka 


seorang 

rasul 


kaum yang pada meng- 
buta huruf utus 


yang 


Dia 


YangMaha- 

bijaksana 


bij OQ\ 


mereka dan se- 
adalah sungguhnya 


dan 

Hikmah 


Kitab 


dandiameng- dan dia rnenyu- ayat- atas 

ajar mereka cikan mereka ayat-Nya mereka 


pC U3 pVd W cM-* 9 <j£r 02 


dengan mereka tatkala/ dari 

mereka bertemu belum mereka 


dan yang 
lain 


nyata 


kese- benar-2 sebe- dari 

satan dalam him 


ij>\j i.i3 & „ii j-s asi <s 


Jt ''n > 




dan Dia ke- siapa diberi- Allah karunia demi- 
Allali hendaki yang kannya kian itu 

/ 



5 <P> 


Yang Maha- Yang Maha- dan 

bijaksana perkasa 'Dia 


pi jr CD 


mereka kemu- Taurat 
tidak dian 


mereka orang-2 perumpama- 

dipikulkan yang an/seperti 4 


besar 


karunia mem- 
punyai 


' si f'i >t is* t. 


kaum perum- sangat 
pamaan buruk 


kitab-kitab memikul/ 

yang tebal membawa 


keledai 


seperti per- 
umpamaan 


memikul- 

nya 


Cs\Alai\ l£-£p V ali \j 4iil OjLj IjOlT" 


orang-orang 
5 yang zalim 


kaum 


member! tidak dan Allah 

petunjuk Allah 


pada 

ayat 


mereka men- orang-2 
dustakan yang 


dari bagi kekasih bahwa sesung- kalian 
Allah guhnya kalian mengira 


jika mereka bera- orang-orang 

gama Yahudi yang 


wahai kata- 


9 +* } » 1 v\\ 


mereka meng- dan 

harapkannya tidak 

. 

61 -is iv 


orang-orang kalian jika kematian 

yang benar adalah 


maka ha- 
rapkanlah 


selain/ 

bukan 


js <P oiji \3 nia 


sesung- kata- 
guhnya kanlah 


yang zalim 






9 9 «• V 


kalian di- kemu- 
kembalikan dian 


mene- 
mui kalian 


c£&*» p»3L2i eili-iili (j^J 


kalian 

kerjakan 


adalah terhadap lain Dia 
kalian apa yang menerangkan 


dan yang 
nyata 


"i 


M 




; <#orc S ^ 

in 


% 


I S- 

v 

m 

I I 
« 
* 

!§ 

!M 

i? | 


!,! 


■a*g> 

1 ^ 

*t 3- 

U§ 


W 


# A- >*.! 
XW, 


m 


Ssik 

K u .? 

4- 

Sr 

«ta* 

M, 


bt k $4# p>\ P* oi 65ti <<2|i J 1 


B 


. ^ 
& 


kanlah | S“ 

f§|r 

M 

Mi 


11 I 


Maha Me- 
ngetahui 

dan tangan-2 

Allah mereka 

mendahulukan/ dengan apa J selama- 
memperbuat disebabkan lamanya 



_ * s 5 

-Jx£ 

op'l 

maka 

dari- 

kalian yang 

kematian 

pasti ia 

nya 

lari 



„ MV 


ft' 


M 


■im 



kampungsunnah. 1 


62. Al-Jumu‘ah 553 

AL-JUMU‘AH 

Surah ke - 62 

11 ayat. Madaniyyah 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1. Apa yang ada di langit dan apa yang 
ada di bumi senantiasa bertasbih ke= 
pada Allah. Maharaja, Yang Mahasuci, 
Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

2 . Dialahyang mengutusseorang rasul 
kepada kaum yang buta huruf dan ka 
langan mereka sendiri, yang mem 
bacakan kepada mereka, ayat ayat- 
Nya menyucikan (jiwa) mereka dan 
mengajarkan kepada mereka Kitab 
dan Hikmah (Sunnah), meskipun se~ 
belumnya, mereka benar-benar dalam 
kesesatan yang nyata, 

3 . dan (juga) kepada kaum yang lain 
dari mereka yang belum berhubungan 
dengan mereka Dan Dialah Yang Ma 
haperkasa. Mahabijaksana 

4 . demikianlah karunia Aiiah, yang di- 
berikan kepada siapa yang Dia ke 
hendaki, dan Allah memiliki karunia 
yang besar. 

5 . Perumpamaan orang orang yang 
diberi tugas membawa Taurat, ke- 
mudian mereka tidak membawanya 
(tidak mengamalkannya) adalah se¬ 
perti keledai yang membawa kitab- 
kitab yang tebal. Sangat buruk per 
umpamaan kaum yang mendustakan 
ayat ayat Allah Dan Allah tidak mem- 
beri petunjuk kepada orang-orang 
yang zalim. 

6 . Katakanlah (Muhammad), ''Wahai 
orang-orang Yahudi! Jika kamu me¬ 
ngira bahwa kamulah kekasih Allah 
bukan orang-orang yang lam, maka 
harapkanlah kematianmu, jika kamu 
orang yang benar." 

7 . Dan mereka tidak akan mengharap- 
kan kematian itu selamanya disebab- 
kan kejahatan yang telah mereka per- 
buat dengan tangan mereka sendiri 
Dan Allah Maha Mengetahui orang- 
orang yang zalim. 

8 Katakanlah, "Sesungguhnya kemati¬ 
an yang kamu lari dari padanya, 1 a 
pasti menemui kamu, kemudian kamu 
akan dikembaiikan kepada (Allah), 
Yang Mengetahui yang gaib dan yang 
nyata, lalu Dia beritakan kepadamu 
apa yang telah kamu kerjakan." 














































































































554 63. Al-Munafiqun 

9 Wahai orang-orang yang beriman! 
Apabila telah diseru untuk melaksana- 
kan salat pada hari Jurn'at, maka se- 
geralah kamu mengingat Allah dan 
tinggalkaniah jual bell. Yang demikian 
itu lebih balk bagimu jika kamu me- 
ngetahui. 

10 . Apabila salat telah dilaksanakan, 
maka bertebaranlah kamu di bumi: ca- 
rilah karunia Allah dan ingatlah Allah 
banyak-banyakagar kamu beruntung 

11 . Dan apabila mereka melihat per- 
dagangan atau permaman, mereka se- 
gera menuju kepadanya dan mereka 
tmggalkan engkau (Muhammad) se- 
dang berdiri (berkhotbah) Katakan- 
lah, "Apa yang ada di sisi Allah lebih 
baik daripada permainan dan per 
dagangan," dan Allah Pemberi Rezeki 
yang terbaik. 

AL-MUNAFIQUN 

Surah ke - 63 

11 ayat. Madamyyah 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1. Apabila orang-orang munafik da- 
tang kepadamu (Muhammad), me¬ 
reka berkata, "Kami mengakui, bahwa 
engkau adalah rasul Allah. 1 Dan Allah me- 
ngetahui bahwa engkau benar benar 
rasul-Nya; dan Allah menyaksikan 
bahwa orang-orang munafik itu be¬ 
nar-benar pendusta 

2 . Mereka menjadikan sumpah sum 
pah mereka sebagai perisai, B43 lalu me¬ 
reka menghalang halangi (manusia) 
dari jalan Allah Sungguh, betapa bu- 
ruknya apa yang telah mereka ker 
jakan. 

3 . Yang demikian itu karena sesungguh- 
nya mereka telah beriman, kemudian 
menjadi kafir, maka hati mereka di- 
kunci, sehingga mereka tidak dapat 
mengerti. 

4 . Dan apabila engkau melihat me¬ 
reka, tubuh mereka mengagumkan 
mu Dan jika mereka berkata engkau 
mendengarkan tutur katanya Mereka 
seakan-akan kayu yang tersandar. 843 
Mereka mengira bahwa setiap teria- 
kan ditujukan kepada mereka Mereka 
itulah musuh (yang sebenarnya), maka 
waspadalah terhadap mereka semoga 
Allah membmasakan mereka. Bagai- 
manakah mereka dapat dipalingkan 
(dari kebenaran) 7 


842. Mereka bersumpah bahwa mereka 
beriman adalah untuk menjaga harta dan 
diri mereka agar jangan dibunuh atau 
ditawan atau dirampas hartanya. 

843. Mereka diumpamakan seperti kayu 
yang tersandar, maksudnya ialah untuk 
menyatakan sifat mereka yang jelek 
meskipun tubuh mereka bagus-bagus dan 
mereka pandai berbicara tetapi sebenarnya 
otak mereka adalah kosong tidak dapat 
memahami kebenaran. 





15 

> 


4t- 

JNriJ 

1 

•*5 * j) 

j* . 

M 

M 

Si 


r ^ 


ft 

© 

m 

i 

isp 

: 


M 

m 


ijsj 

fj/ 


m 

i i 

M 
1 
, i i 
- t 

m 

vv&f 

; I 


Vt 

w- 

on 

XA 

m 


^i & AA & rp\ p$\ Cpts 


iumat 


hari 


dari 


untuk menu- 
naikan salat 


kalian 

adalah 


diseru/ 

dipanggil 


apa¬ 

bila 


mereka orang-orang 
beriman yang 


wahai 


51 p % *p\ \j% ii Js 3} \pA 

jika bagi lebih denii- jual beli/per- dan ting- Allah meng- 

kalian baik kian itu dagangan galkanlah ingat. 


rauka 

bumi 

✓ „> 

* ' i * »• 


maka bertebar¬ 
anlah kalian 


salat 


telah dise- 
lesaikan 


maka 

apabila 


kalian 

mengetahui 


OjShuUi 




kalian 

beruntung 


supaya 

kalian 


banyak Allah 


dan 

ingatlah 


Ailah 


karunia 


ot lynb 

dari dan 

carilah 


ij 


$ *4 mj <p£\ & i & i5j 

ber- dan mereka me- kepa- mereka pemia- atau pemia- 

diri ninggalkanmu danya menuju inan gaan 

ill K' ' <A. / „ i. "V 

alilj fjA Jrto- U 


kata- 

kan 


mereka dan 
melihat apabila 10 

) 


Pemberi 

rezeki 


sebaik- dan 
baik Allah 


per- 

niagaan 


dan 

dari 


perma¬ 

man 


dari- lebih Allah di sisi 
pada baik 


apa 

yang 





i" 1 1/ I f’S'rS ^ ,<I 


dan Allah benar-benar sesungguh- kami 
Allah rasul nya kamu bersaksi 



mereka 

berkata 


benar-benar 

pendusta 


orang-orang 

munafik 


sesung- menyak- 
guhnya sikan 


gf e tii 


orang-orang datangke- apabila/ 

munafik padamu tatkala 

iiij ^ 


dan benar-benar 

Allah rasul-Nya 

sesungguh- 
nya kamu 

> A\ 1 



mereka apa sangat sungguh Allah jalan 
adalah yang buruk mereka 


dari lain mereka 
menghalangi 


pensai 


sumpah 

mereka 


mereka mengam- 
bil/menjadikan 


' As *s 




p yz \p£ p \p -pp { 

mer< 

2 keija 

b\j ^ *3 


hati-hati 
mereka 


lalu di 
kunci mati 


mereka kemu- mereka karena sesung- demi- 

kafir dian beriman guhnya mereka kian itu 


mereka 

keijakan 


viLs«x*j 

tubuh-tubuh kamu kagum/ 
mereka terMrik 



dan 

apabila 


mereka 

mengerti 


ti- maka 
dak mereka 


^ * t At ,, 

r ° ob 


tiap- 

tiap 


kayu 


seakan-2 pada perka- kalian men- 
mereka taan mereka dengarkan 


mereka dan 

berkata jika 


, p 

ip- mereka tersandar 

ap mengira 

p 4P m j&ji ^ ^ ^ 

mereka di- bagai- Allah membunub maka waspadalah musuh mereka atas teriakan 

palingkan mana mereka pada mereka mereka keras 














































































fTTcySiUll HffiSCTpB^YA JsU'jS W&M 

w S'-lAjgri 

.■<? 

4& 1 oy*j j***-*^. jv® Sti ^ij 


4 "** 

A^jt; 

kepala mereka me- Allah 

mereka malingkan 

» »1> a ?7' f 

jk mJfa y C ' #ui^ai 


Jj~y 

rasul 


bagi memohonkan marilah kepada dikata- dan 

kalian ampunan mereka kan apabila 




OjXyOi p-$h>bj 


bagi 

mereka 


sama 

saja 

_____ 


menyombongkan 

diri 


dan 

mereka 


mereka 

berpaling 


dan kamu 
lihat mereka 




v< 


sesung- bag] Allah meng- tidak bagi kamu mohon- tidak atau bagi kamu mohon- 

guhnya mereka ampuni akan mereka kan ampunan mereka kan ampunan 


&j>jh Cji&\ p-fc © Ajjdl (S*^p V 


mereka me- 
ngatakan 


orang-2 mereka 
yang 


orang-orang 
yang fasik 


kaum 


£ 


^,1 ^ j* tJL£ S 


memberi tidak Allah 
petunjuk 

> 




dan milik mereka ber- 
AOali cerai-berai 


sehingga Allah Rasul/ 
utusan 


di sisi siapa atas 

yang _ 

S o» 


kalian beri 
sedekah 


ja- 


o>4-^ * <£h> of^'j V-> LJ ' ab^ 


memaharnh 

mengerti 


tidak 


orang-orang 

munafik 


akan 

tetapi 


dan 

bumi 


langit 


perben- 

daharaan 


>vi 


Ji && <5 


orang-orang 

mulia/kuat 


pasti akan 
mengusir 


Madtnah 


ke 


kita telah sungguh 

kembali jika 


mereka 

berkata 




'_3 


i x 

J^VI 

akan 

tetapi 

dan bagi orang- 
orang yang beriman 

dan bagi 
rasul-Nya 

kemuliaan/ < 
kekuatan 

dan bagi 
Allah 

orang-orang dari pa- 
hina/lemah danya 


<1 \p\ Sj\ 



V 

** ** 

melalai- 
kan kalian 

jangan mereka orang-2 

beriman yang 

wahai 

8 

mereka me- 
ngetahui 

tidak 

orang-a'ang 

munafik 


c^J X? poyl 

berbuat dan barang Allah meng- dari anak-anak dan harta-harta 

siapa ingat kalian jangan kalian 

£•< »// ,-j „ ,»> *<> < »> If, >> •< ’rt'k' 

b ^ p-& <jXS$\b 

Kami rezekikan apa dari dan nafkahkan/ orang-orang me- makame- derni- 

kepada kalian yang belanjakan 9 yangrugi reka rekaitu kian 

p v 5 M P* $ 


Engkauakhir- mengapa Tuhan- taludia 

kan aku ticlak ku berkata 


kematian salali seorang datang 
dari kalian 


bah- se- dari 
wa belum 


c£ © ^ pj ^SiS'S Ly f\ ji 

danti- orang-orang dari danjadi- maka aku akan dekat waktu sam- 

dakakan 10 yang saleh lahaku bersedekah pai 

1 1 ($2 © %. i&\j & & ii2 si hi 


kalian ker- teihadap MahaMe- dan kematian- datang apa- sese- Allah mengun- 

jakan apa yang ngetahui Allah nya bila orang durkan 


I ,j 

mm 


1 )XSIH 


M 


jig 

,Jt 


> 4 

:«tK* 


na : 


9 


Mi 

1 g 

m 


& 


i-i§» 


»■ 


2S 



kampungsannah.org 


63. Al-Munafiqun 555 


5 . Dan apabila dikatakan kepada me 
reka "Marilah (beriman) agarRasulullah 
memohonkan ampunan bagimu," me¬ 
reka membuang muka dan engkau 
lihat mereka berpaling dengan me¬ 
nyombongkan diri . 

6 Sama saja bagi mereka engkau (Mu 
hammad) mohonkan ampunan untuk 
mereka atau tidak engkau mohonkan 
ampunan bagi mereka Allah tidak 
akan mengampuni mereka sesung 
guhnya Allah tidak akan memberi pe 
tunjuk kepada orang orang yang fasik. 

7 Mereka yang berkata (kepada orang 
orang Ansar), "Janganlah kamu ber- 
sedekah kepada orang orang (Muha- 
jirin) yang ada di sisi Rasulullah sampai 
mereka bubar (memnggalkan Rasu¬ 
lullah)." Padahal milik Allah lah per 
bendaharaan langit dan bumi tetapi 
orang-orang munafik itu tidak me 
mahami. 

8. Mereka berkata, "Sungguh jika kita 
kembali ke Madinah (kembali dari 
perang Bani Mustalik), pastilah orang 
yang kuat akan mengusir orang-orang 
yang lemah dari sana. ' Padahal kekua 
tan itu hariyalah bagi Allah rasul Nya 
dan bagi orang-orang mukmin tetapi 
orang orang munafik itu tidak menge- 
tahui 

9 . Wahai orang orang yang berimanl 
Janganiah harta bendamu dan anak 
anakmu melala kan kamu dari meng- 
ingat Allah. Dan barang siapa berbuat 
demikian maka mereka ituiah orang 
orang yang rugi 

10 . Dan infakkanlah sebagian dari apa 
yang telah Kami berikan kepadamu 
sebelum kematian datang kepada sa 
lah seorang di antara kamu lalu dia 
be kata (menyesali), "Ya Tuhanku se 
kiranya Engkau berkenan menunda 
(kematian)ku sedikit waktu lagi maka 
aku dapat bersedekah dan aku akan 
ter masukorang-orang yang saleh." 

11 . Dan Allah tidak akan menunda 
(kematian) seseorang apabila waktu 
kematiannya telah datang Dan Allah 
Mahateliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan. 

AT-TAGABUN 

Surah ke - 64 

18 ayat Madaniyyah 





























































556 64. At-Tagabun 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1. Apa yang ada di langit dan apa yang 
ada di bumi senantiasa bertasbih ke- 
pada Allah, milik Nya semua kerajaan 
dan bagi Nya (pula) segala puji; dan 
Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. 

2. Dialah yang menciptakan kamu, lalu 
di antara kamu ada yang kafir dan di 
antara kamu (juga) ada yang mukmin. 
Dan Allah Maha Meiihat apa yang 
kamu kerjakan. 

3. Dia menciptakan iangit dan bumi 
dengan (tujuan) yang benar, Dia mem- 
bentuk rupamu lalu memperbagus ru 
pamu dan kepada-Nya tempat kem- 
bali. 

4 Dia mengetahui apa yang ada di 
langit dan di bumi dan mengetahui 
apa yang kamu rahasiakan dan apa 
yang kamu nyatakan Dan Aliah Maha 
Mengetahui segala isi hati 

5. Apakah belum sampai kepadamu 
(orang-orang kafir) berita orang-orang 
kafir dahulu? Maka mereka telah me- 
rasakan akibat buruk dari perbuat- 
annya dan mereka memperoleh azab 
yang pedih. 

6 Yang demikian itu karena sesung- 
guhnya ketika rasul-rasul datang ke 
pada mereka membawa keterangan- 
keterangan laiu mereka berkata 
'Apakah (pantas) manusia yang mem 
beri petunjuk kepada kami?" Lalu 
mereka ingkar dan berpaling: padahal 
Allah tidak memerlukan (mereka) Dan 
Allah Mahakaya, MahaTerpuji 

7.0rang orang yang kafir mengira 
bahwa mereka tidak akan dibangkit- 
kan. Katakanlah (Muhammad), “Tidak 
demikian, demi Tuhanku, kamu pasti 
dibangkitkan, kemudian diberitakan 
semua yang telah kamu kerjakan," Dan 
yang demikian itu mudah bagi Allah 

8 Maka berimanlah kamu kepada 
Allah dan rasul-Nya dan kepada ca 
haya (Al-Qur an) yang telah Kami tu- 
runkan. Dan Allah Mahateliti terhadap 
apa yang kamu kerjakan 

9. (Ingatlah) pada hari (ketika) Allah 
mengumpulkan kamu pada hari ber 
himpun, itulah hari pengungkapan ke¬ 
salahan kesaiahan. Dan barang siapa 
beriman kepada Allah dan mengerja- 
kan kebajikan niscaya Allah akan 
menghapus kesalahan-kesalahannya 
dan memasukkannya ke dalam surga 
yang mengalirdi bawahnya sungai su 
ngai, mereka kekal di dalamnya se 
lama-lamanya. Itulah kemenangan 
yangagung. 






























































































i 








W; M 



Mira Sdib 


i ^3i os' <dj\j 


u mm 

kiteS 

m 




penghuni 


mere- 
ka itu 


pada ayat- 
ayat Kami 


dan mereka 
mendustakan 


mereka- 

kafir 


dan orang- 


9 

05 

c__jl_ S* 

© 

L %m 



dari 

inenimpa ti¬ 

dak 

10 

tempt 

kembali 

dan seburuk- di da- mereka 

buruk laimiya kekal 

api / 
neraka 

* ** 

\ ^ v 


Ailli 
^ > 

f *• 

9 " 4 “■ 1 

cmj w 

». JJL 

^1 

dengan 

segala 

dan hati- Dia membe- 

Allah nya ri petutyuk 

- kepada 
Allah 

beri¬ 

man 

danba- Allah 
rang siapa 

dengan ke- 

izin cuali 

musibah' 

beneana 



ai 

!*1S i 

© 

/j 

maka 

jika 

(pada) 

rasul 

dan 

taatlah 

(pada) 

Allah 

dan 

taatlah 

Maha Me- 
11 ngetahui 

sesuatu 


aj V & 

tuhan tis 

l$!S 


0 ci£\ £Jdi HiJij <> i2fi 


tuhan tiada Allah 


12 


terang/ 

nyata 


penyam- 

paian 


rasul 

Kami 


atas maka sesung- kalian 
guhnya hanyalah bcrpaling 




v> 


wahai 

13 

orang-orang 
yang beriman 

maka hendaklah 
bertawakal 

Allah 

dan atas' 
kepada 

Dia ke¬ 

cuali 



9 

05 ■ 


!£l 


musuh 

dan anak- 
anak kalian 

istri-istri 

kalian 

di 

antara 

sesung- 

guhnya 

mereka 

beriman 

orang-orang 

yang 

r> .zi" 

i lr-£*0 

r > < 

r > ^ 

oij 

tl* j. 9 jk y * 

*-X>- 

> < 

dan kalian 
mengampuni 

dan kalian ber¬ 
hati lapang 

kalian me- 
maafkan 

dan 

jika 

maka berhati-hatilah 
kepada mereka 

bagi 

kalian 






\Z\ 


0^9^^ 


ai 




dananak- 
anak kalian 


harta 

kalian 


sesungguh- 
nya hanyalah 


14 


2* 9 \S I i ^0 9 t*^ $ 5* 'T ^ •^■^5*’* 

l* Aiii _>>•. .fciQjC-' ^,*—1 0~X1*C; 4iil^ 


Penvayang Pengampun 


sungguhnya 


kesanggup- me- Allah maka bertak- 

an kalian nurut walah kalian 


besar 


15 


pahala 


di sisi- 
Nya 


dan 

Allah 


fitnah/ 

ujian 


o*j 


dan ba- 
rang siapa 


K>, 

r~ 


: £i (&. gu&\j \^\j 1 




*0 




.KmA ) 


bagi di- 
ri kalian 


irty 


baik 


danbe- 

lanjakan 


dan ta- 
atlah 


+*5 Si 

orang-orang me- maka me- din- keki- dapeli- 

yang bemntung reka reka itu nya kiran hara 

$3 a \j p j j&j p iuji [Sj> at 




>/ 


dan de- 
ngarlah 


*9* 


kalian mem¬ 
ber! pinjaman 


O 5 

jika 


16 


a 

Maha Men- 


syukuri 


dan 

Allah 


bagi dan Dia bagi 

kalian mengampuni kalian 


Dia melipat- 
gandakannya 


baik 


pinjam- Allah 


Zgh $J\ 


18 


Maha- 

bijaksana 


Maha- 

Perkasa 


dan yang 
nyata 


yang 

gaib 


Yang Me- 
ngetahui 



®m.m 



fw 



Maha Pe¬ 

17 

nyantun 

NKfof 

&kM 

y ■: * : 

Sr ^ «■ i yz 5 

ftW - ft 

;A-:M r-f5i I 


iM, 


!M 


c 




,1 




r: % 

Us: 


m 


m 


m 


i m 

K l 

i A, 

llg- 


%: ? 


Ilf 


’fc 

ft 


i I 
~ > 

& 


\ 

!*) 


It 


a 


Ml 


i I 


;S 


o 


jrf 


SrfS? 


S' 


M 

f r - * 


m 




T 


A S 


mm 


IJgfiK, 
' ? 


kampungsuhnah. org 


64. At-Tagabun 557 

10 . Dan orang orang yang kafir dan 
mendustakan ayat ayat Kami, mereka 
itulah penghuni neraka mereka kekal 
di dalamnya. Dan itulah seburuk 
buruktempat kembali. 

11. Tidak ada suatu musibah yang me- 
nimpa (seseorang), kecuali dengan 
izin Allah; dan barang siapa beriman 
kepada Allah, niscaya Allah akan mem 
beri petunjuk kepada hatinya Dan 
Allah Maha Mengetahui segala se- 
suatu 

12 Dan taatlah kepada Allah dan taat- 
lah kepada Rasul. Jika kamu berpaling 
maka sesungguhnya kewajiban rasul 
Kami hanyalah menyampaikan (ama- 
nah Allah) dengan terang. 

13 . (Dialah) Allah, tidak ada tuhan se- 
lain Dia. Dan hendaklah orang-orang 
mukmin bertawakal kepada Allah. 

14 Wahai orang-orang yang beriman! 
Sesungguhnya di antara istri istrimu 
dan anak-anakmu ada yang menjadi 
musuh bagimu/ 44 maka berhati hati- 
lah kamu terhadap mereka; dan jika 
kamu maafkan dan kamu santuni serta 
ampuni (mereka) maka sungguh, 
Allah Maha Pengampun, Maha Pe- 
nyayang. 

15. Sesungguhnya hartamu dan anak 
anakmu hanyalah cobaan (bagimu), 
dan di sisi Allah pahala yang besar 

16 . Maka bertakwalah kamu kepada 
Allah menurut kesanggupanmu dan 
dengarlah serta taatlah dan infakkan- 
lah harta yang baik untuk dirimu. Dan 
barang siapa dijaga dirinya dari keki- 
kiran, mereka itulah orang orang yang 
beruntung. 

17 . Jika kamu meminjamkan kepada 
Allah dengan pinjaman yang baik, nis¬ 
caya Dia mehpatgandakan (balasan) 
untukmu dan mengampum kamu. 
Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha 
Penyantun, 

18 Yang Mengetahui yang gaib dan 
yang nyata. Yang Mahaperkasa, Maha- 
bijaksana 

AT-TALAQ 

Surah ke - 65 
12 ayat. Madaniyyah 


844 Kadang-kadang istri atau anak dapat 
menjerumuskan suami atau bapaknya untuk 
meiakukan perbuatan-perbuatan yang tidak 
dibenarkan oleh agama. 









































































558 65. At-Talaq 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih , Maha Penyayang, 

I.Wahai Nabi! Apabila kamu men- 
ceraikan istri-istrimu maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu 
mereka dapat (menghadapi) idahnya 
(yang wajar), dan hitunglah waktu 
idah itu, serta bertakwalah kepada 
Allah Tuhanmu. Janganlah kamu 
keluarkan mereka dari rumahnya dan 
janganlah (duzinkan) keluar kecuali 
jika mereka mengerjakan perbuatan 
keji yang jelas. Itulah hukum-hukum 
Allah, dan barang siapa melanggar 
hukum-hukum Allah maka sungguh, 
dia telah berbuat zalim terhadap 
dmnya sendiri. Kamu tidak me- 
ngetahui barangkali setelah itu Allah 
mengadakan suatu ketentuan yang 
baru. 

2 Maka apabila mereka telah men 
dekati akhir idahnya maka rujuklah 
(kembali kepada) mereka dengan baik 
atau lepaskanlah mereka dengan baik 
dan persaksikanlah dengan dua orang 
saksi yang adil di antara kamu dan 
hendaklah kamu tegakkan kesaksian 
itu karena Allah. Demikianlah pengajar 
an itu diberikan bagi orang yang 
beriman kepada Allah dan hari akhirat 
Barang siapa bertakwa kepada Allah 
niscaya Dia akan membukakan jalan 
keluar baginya, 

3. dan Dia memberinya rezeki dari arah 
yang tidak disangka-sangkanya. Dan 
barang siapa bertawakal kepada Allah 
niscaya Allah akan mencukupkan (ke- 
perluan)nya Sesungguhnya Allah me- 
laksanakan urusan-Nya. Sungguh, Aiiah 
telah mengadakan ketentuan bagi se- 
tiap sesuatu. 

4 Perempuan-perempuan yang tidak 
haid lagi (menopause) di antara istri-is¬ 
trimu jika kamu ragu ragu (tentang 
masa idahnya) maka idahnya adalah 
tiga bulan; dan begitu (puia) pe- 
rempuan perempuan yang tidak haid. 
Sedangkan perempuan-perempuan 
yang hamil, waktu idah mereka itu 
sampai mereka melahirkan kandungan- 
nya Dan barang siapa bertakwa ke¬ 
pada Allah, niscaya Dia menjadikan 
kemudahan baginya dalam urusan- 
nya 

5. Itulah permtah Allah yang diturun- 
kan Nya kepadamu, barang siapa ber¬ 
takwa kepada Allah, niscaya Allah 
akan menghapus kesalahan-kesa- 
lahannya dan akan melipatgandakan 
pahala baginya. 

















































































c^JjUaj ^ .S^-J 


untuk kalian kalian menyu- 


A-SSPf 

9 v> 

u5 


dari 

kalian bertem- 

yang 

pat tinggal 


EC 



x*x>- jx C »<"■ i*c..iC 1*C_ O-f £V" &C »fx 

(Jj 1 *' Ol 5 ^ <J' 3 "' OJjl <jP oij ut^ 

kandungan mereka se- atas maka berilah kan- mem- me- dan atas 

mercka melahirkan hingga mereka nafkah dungan punyai reka jika mereka 

7 t x E As EC>'I ^ t’A'i f'f ’(• 

u \j yco> \lr9b C&fr' Q& 

dan dengan diantara danmusya- upah makaberi- hagi mereka me- make 

jika baik kalian warahkanlah mereka lah mereka kalian nyusukan jika 

k ^ xx * * „ss ».■'>* 4 it'} n > »>"< » > »xx^ 

{y* Ajuju {Jj^>4 -AJ J^sjsS 


kemam- dari/ keluasan/ke- yang mem- agarmem- 
puannya menurut mampuan punyai beri nafkah 6 

/ -~T' 


lain kepa- makaakan kalian mene- 
danya menyusukan mm kesulitan 




Ou 4Ail c^o V *u\ U~« A3JJ jj3 


sese- Allah memaksa/ ti- Allah memberi dari apa maka hendaknya rezeki- atas- ditentukan/ dan ba- 

orang memikulkan dak kepadanya (rezeki) memberi nafkah nya nya disempitkan rangsiapa 

- ' 


s's 


„ x ** »JiC£ -*x»xx £,x \ ; x •»., 

o 4 oi-L? i/~4 aMi t)**^*?* - I t« % 




negeri dari dan berapa 
banyak 


kemu- kesu- 
dahan litan 


sesu- Allah kelak akan 
dah menjadikan 


Dia beri- apa kecu- 
kannya yang ali 


.s' \*'?SS 'ixf-* X X f S>' 

iJa-Luu bluiiv (/*' Cf' CJA> 

dan Kami sangat/ per- maka Kami per- dan rasul- Tuhan- peri 

mengazabnya keras liitungan hitxmgkannya rasul-Nya nya tal 

S £i M & 6@ tips JC € 

^s X** V 

ke- urusannya/ akibat/ke- dan umsannya/ akibat maka mereka 

rugian perbuatannya sudahan adalah perbuatannya buruk merasakan 8 

\p 5jl ^ li'ji p> iil 1>1 

lereka orang-2 wahai yang mem- (pada) maka ber- sangat/ azab bagi Allah meny< 
;riman yang punyai pikiran/akal Allah takwalah keras meieka diaka; 

s s'* ]. o .*»' ^ Ve"' £xx <x ’t: 






dan rasul- Tuhan- perm- dari sombong/ 
rasul-Nya nya tah mendurhakai 




menge- 

rikan 


azab 

// / 


yang men- Allah ayat- 
jelaskan ayat 


kepada memba- 
kalian cakan 


seorang 

rasul 


peringatan kepada Allah telahme- sung- 
10 (AJ-Qufan) kalian numnkan guh 


jp 3i cM\ 


CxjsxL 

x-' -x 

> X'- 


, -5 

zP, 

cahaya ke- ke- 

dari 

kebajikan/ 

dan berbuat/ 

mereka 

orang-2 

karena Dia akan 

pada gelapan 


saleh 

beramal 

beriman 

yang 

mengeluaikan 


<Sj£ 

dari mengalir 




' \ 


%x S~*> ^ "b& m 

Diamema- kebajikan/ danberbuat/ kepada ber- dan barar 
sukkannya saleh beramal Allah iman siapa 

’ . h A t X / «X £ s*xx 1 6 ,»X* 

4Si^ «)j 4 4iil -is 


bawah- 

nya 


surga 


mencip- yang Allah 
takan 11 


rezeki kepa- Allah memba- sesung- selama- dida- mereka 

danya guskan guhnya lamanya lamnya kekal 


sungai- 

sungai 


ft *w" .<h ^ —x 

o' 'i-btJ Jjo g^>y' ^ 

langit tujuh 


bahwa supaya kalian diantara perin- 
sungguh mengetahui mereka tah 


turun/ 

berlaku 


seper- 

tiitu 


butni 


dan 

dari 


i */ < ,XX •! XX, -i X ** S . S ,S \ 

Aii' O'j ti 0 4ji' 


ilmu 


se- dengan meliputi sungguh/ Allah dan bahwa Maha- 
suatu segala benar-2 sungguh kuasa 


se- se- atas Allah 

suatu gala 


m 


M 

i it 


m 



kampungwrinah. orb 


65. At-Talaq 559 


6 Tempatkanlah mereka (para istri) di 
mana kamu bertempat tinggal me¬ 
nurut kemampuanmu dan janganlah 
kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika 
mereka (istri-istri yang sudah ditalak) 
itu sedang hamil, maka benkanlah 
kepada mereka nafkahnya sampai 
mereka melahirkan kandungannya 
kemudian jika mereka menyusukan 
(anak-anak)mu maka berikanlah im- 
balannya kepada mereka; dan musya- 
warahkanlah di antara kamu (segala 
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu 
menemui kesulitan, maka perempuan 
lain boleh menyusukan (anak itu) 
untuknya 


7 . Hendaklah orang yang mempunyai 
keluasan memberi nafkah menurut 
kemampuannya, dan orang yang ter- 
batas rezekmya, hendaklah memberi 
nafkah dari harta yang diberikan Allah 
kepadanya, Allah tidak membebani 
seseorang melainkan (sesuai) dengan 
apa yang diberikan Allah kepadanya. 
Allah kelak akan memberikan kela 
pangan setelah kesempitan. 


8 Dari betapa banyak (penduduk) ne¬ 
geri yang mendurhakai perintah Tuhan 
mereka dan rasul rasul Nya maka Ka¬ 
mi buat perhitungan terhadap pendu 
duk negeri itu dengan perhitungan 
yang ketat. dan Kami azab mereka 
dengan azab yang mengerikan (di 
akhirat) 


9 Sehingga mereka merasakan akibat 
yang buruk dari perbuatannya. dan 
akibat perbuatan mereka itu adalah 
kerugian yang besar. 


10 . Allah menyediakan azab yang 
keras bagi mereka, maka bertakwalah 
kepada Allah wahai orang orang yang 
mempunyai akal! (Yaitu) orang orang 
yang beriman. Sungguh, Allah telah 
menurunkan peringatan kepadamu 


11 (dengan mengutus) seorang rasul 
yang membacakan ayat ayat Allah 
kepadamu yang menerangkan (ber- 
macam-macam hukum). agar Dia me- 
ngeluarkan orang orang yang ber 
iman dan mengerjakan kebajikan, dari 
kegeiapan kepada cahaya. Dan barang 
siapa beriman kepada Allah dan 
mengerjakan kebajikan, niscaya Dia 
akan memasukkannya ke dalam surga 
surga yang mengalir di bawahnya 
sungai sungai; mereka kekal di dalam- 
nya selama lamanya Sungguh Allah 
memberikan rezeki yang baik kepada¬ 
nya 


12 . Allah yang menciptakan tujuh la¬ 
ngit dan dari (penciptaan) bumi juga 
serupa Perintah Allah berlaku pada 
nya, agar kamu mengetahui bahwa 
Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. 
dan ilmu Allah benar benar meliputi 
segala sesuatu 










































































560 


66. At-Tahrim 


AT-TAHRIM 

Surah ke - 66 
12 ayat Madarwyyah 






V\ 


Dengan nairia Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 


1 Wahai Nabi! Mengapa engkau meng- 
haramkan apa yang dihalalkan Allah 
bagimu? Engkau ingin menyenangkan 
hati istri-istrimu? Dan Allah Maha 
Pengampun Maha Penyayang. 


2 Sungguh, Allah telah mewajibkan 
kepadamu membebaskan diri dari 
sumpahmu; dan Allah adalah pelmdung 
mu dan Dia Maha Mengetahui, Maha- 
bijaksana 


3 Dan ingatlah ketika secara rahasia 
Nabi membicarakan suatu peristiwa 
kepada salah seorang istrinya (Haf 
sah). Lalu dia menceritakan peristiwa 
itu (kepada Aisyah) dan Allah mem 
beritahukan peristiwa itu kepadanya 
(Nabi), lalu (Nabi) membentahukan 
(kepada Hafsah) sebagian dan me- 
nyembunyikan sebagian yang lain 
Maka ketika dia (Nabi) member! 
tahukan pern bicaraan itu kepadanya 
(Hafsah), dia bertanya “Siapa yang 
telah membentahukan hal ini kepada 
mu?" Nabi menjawab. "Yang memberi- 
tahukan kepadaku adalah Allah Yang 
Maha Mengetahui, Mahateliti." 


4. Jika kamu berdua bertobat kepada 
Allah, maka sungguh, hati kamu ber¬ 
dua telah condong (untuk menerima 
kebenaran); dan jika kamu berdua sa- 
ling bantu rnembantu menyusahkan 
Nabi, maka sungguh, Allah menjadi 
pelindungnya dan ()uga) Jibril dan 
orang orang mukmin yang baik; dan 
selam itu malaikat malaikat adalah 
penolongnya 


5. Jika dia (Nabi) menceraikan kamu 
boleh jadi Tuhan akan memberi ganti 
kepadanya dengan istri-istri yang lebih 
baik dari kamu, perempuan perem- 
puan yang patuh, yang benman. yang 
taat, yang bertobat, yang beribadah, 
yang berpuasa yang janda dan yang 
perawan. 

6 . Wahai orang orang yang beriman! 
Peliharalah dmmu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya 
adalah manusia dan batu: penjaganya 
malaikat malaikat yang kasar, dan 
keras, yang tidak durhaka kepada 
Allah terhadap apa yang Dia perintah 
kan kepada mereka dan selalu me- 
ngerjakan apa yang diperintahkan 


7. Wahai orang-orang kafir* Janganlah 
kamu mengemukakan alasan pada 
hari ini. Sesungguhnya kamu hanya 
diberi balasan menurut apa yang telah 
kamu kerjakan. 






U IJffi 





% & &J3 oiS? '3S iii 13 \ $i> 


C// 




dan 

Allah 


istri-istri kesenangan/ kamu bagi Allah meng- apa kamu ha- ke- 

kaimi keridaan mencari kamu halalkan yang ranikan napa 


Nabi 


wahai 


90y* >j Aiil ^ vy jjAJ> 


pelindung 

kalian 


dan 

Allah 


sumpah-2 

kalian 


pembe- kepada Allah mewa- sesung- Maha MahaPe- 

basan kalian jibkan guhnya 1 Penyayang ngampun 


*33 til Cj 


<2 *•> ft 


KC' 



■< 


pembi- 

caraan 


lstn- 

istrinya 


seba¬ 

gian 


ke- Nabi meraha- dan 
pada siakan ketika 


Maha- Maha Me- 
bijaksana ngdahui 


dan 

Dia 


ij 3 *? cP ofl OCi 




«V 


A 1 (A 


seba¬ 

gian 


dari dan dia palingkan/ sebagi- 
sembunyikan annya 


diaberi- kepada- Allah danmenya- dengan- iamembe- maka 
tahukan nya (Nabi) takannya nya ritakan tatkala 


iZS\ 'S§ jls 33 2© £ 3k * ££ 






Maha Maha Me- memberita- diaber ini/ memberi- siapa iaber dengan- diamembe- maka 
Melihat ngetahui kan kepadaku kata hal itu tahumu yang kata nya ritahunya tatkala 


‘33' o!_$ 4jil 21 •T' 4 ol Q 


.s/ it'' 




at&snya/ kalian berdua dan 
Nabi bantu-inembantu jika 


hati kalian 
berdua 


condong/ maka sesung- Allah ke- 
cenderung guhnya pada 


kalian jika 
tobat 








dan 

malaikat 


orang-orang 
yang mukmin 


dan orang 
yang baik 


dan 

Jibril 


pelin¬ 

dungnya 


Dia Allah maka se¬ 
sungguhnya 




istri- Dia akan meng- bah- diamencerai- jika Tuhan- boleh 
istri gantikannya wa kan kalian nya jadi 


pembantu/ demi- sesu- 

penolong kian/itu dab 


yang ber¬ 
puasa 


^ > 


^■1 ■*■■*'*3 

jj? 

> 9 

tj 

j*A 


1 *.< 

yang ber- 
ibadali 

yang ber¬ 
tobat 

yang 

taat 

yang 

beriman 

muslirnah 
yang patuh 

daripada yang lebih 
kalian baik 



\p\ 


0 



dan keluar- diri peliha- 

ga kalian kalian ralah 

mereka 

beriman 

orang-2 wahai 

yang 

5 

dan pe¬ 
rawan 

yang 

janda 

1% !££ <$> 



s/ A*-t' 

\% 

vang yang malaikat 

keras kasar 

atas- 

nya 

dan batu- 
batu 

manusia 

bahan 

bakamya 

api/ 

neraka 




wahai 


mereka di- apa 

perintahkan yang 


dan mereka 
mengeijakan 


Dia perintah- apa Allah 
kan mereka yang 


mereka men- 
durhakai 


ojU*j ^ u £jyz US] V \jj£ 


.'A Y'-i. 


tidak 


kalian 

kerjakan 


kalian apa kalian dibe- sungguh hari 

adalah yang ri balasan hanyalah ini 


kalian menge- ja- mereka orang-2 

mukakan ‘uzur ngan kafir yang 



Mmpyngsunnan.org 
































































































66. At-Tahrim 561 

8. Wahai orang-orang yang beriman! 
Bertobatlah kepada Allah dengan 
tobat yang semurni murninya, mu- 
dah mu-dahan Tuhan kamu akan 
menghapus kesalahan-kesalahanmu 
dan memasukkan kamu ke dalam sur¬ 
ga surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, pada hari ketika Allah 
tidak mengecewakan Nabi dan orang 
orang yang beriman bersama dengan 
nya, sedang cahaya mereka memancar 
di hadapan dan di sebelah kanan 
mereka, sambil mereka berkata, ‘Ya 
Tuhan kami, sempurnakanlah untuk 
kami cahaya kami dan ampunilah 
kami; sungguh, Engkau Mahakuasa 
atas segala sesuatu " 

9 Wahai Nabi! Perangilah orang 
orang kafir dan orang orang munafik 
dan bersikap keraslah terhadap me¬ 
reka, Tempat mereka adalah neraka 
Jahanam dan itulah seburuk buruk 
tempat kembali. 

10 . Allah membuat perumpamaan 
bagi orang orang kafir, istri Nuh dan 
istri Lut Keduanya berada di bawah 
pengawasan dua orang hamba yang 
saleh di antara hamba-hamba Kami; 
lalu kedua istri itu berkhianat kepada 
kedua suaminya, tetapi kedua suami 
nya itu tidak dapat membantu mereka 
sedikit pun dari (siksa) Allah, dan 
dikatakan (kepada kedua istri itu), 
"Masuklah kamu berdua ke neraka ber¬ 
sama orang-orang yang masuk (ne¬ 
raka).” 

11 . Dan Allah membuat perumpama¬ 
an bagi orang-orang yang beriman 
istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya 
Tuhanku, bangunkanlah untukku se- 
buah rumah di sisi-Mu dalam surga 
dan selamatkanlah aku dari Fir'aun 
dan perbuatannya, dan selamatkanlah 
aku dari kaum yang zalim," 

12. dan Maryam putri 'Imran yang me- 
melihara kehormatannya, maka Kami 
tiupkan ke dalam rahimnya sebagian 
dari roh (ciptaan) Kami; dan dia mem- 
benarkan kalimat-kalimat Tuhannya 
dan Kitab-kitab-Nya dan dia termasuk 
orang orang yang taat 


845. Orang yang mempunyai anak dan kaya 
iebih mudah mendapat pengikut, Tetapi jika 
dia mempunyai sifat-sifat seperti tersebut 
pada ayat 13 tidal; boleh diikuti. 

846 Yang dimaksud dengan "belalai’ 1 di sini 
ialah hidung Dipakai kata belalai di sini 
sebagai penghinaan. 

847. Maka terbakarlah kebun itu dan 
tinggallah arang-arangnya yang hitam 
seperti malam 

848. Mensyukuri nikmat-Nya dan tidak 
meniatkan sesuatu yang bertentangan 
dengan perintah Allah seperti meniatkan 
tidak akan memberi fakir miskin. 

849 Allah menerangkan bahwa Dia 
menguji penduduk Mekah dengan 
menganugerahi nikmatyang banyak untuk 








































































562 67. Al-Mulk 


AL-MULK 

Surah ke - 67 

30 ayat. Makkiyyah 


JUZ 29 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih. Maha Penyayang 
1 Mahasuci Allah yang menguasai (se- 
gala) kerajaan, dan Dia Mahakuasa 
atas segala sesuatu, 

2 . yang menciptakan mail dan hidup. 
untuk menguji kamu, siapa di antara 
kamu yang lebih baik amalnya. Dan 
Dia Mahaperkasa, Maha Pengampun, 

3 Yang menciptakan tujuh langit ben 
lapis-lapis. Tidak akan kamu lihat se 
suatu yang tidak seimbang pada cipta- 
an Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka 
hhatlah sekali lagi, adakah kamu lihat 
sesuatu yang cacat? 

4. Kemudian ulangi pandangan(mu) 
sekali lagi (dan) sekali lagi, niscaya 
pandanganmu akan kembali kepada 
mu tanpa menemukan cacat dan ia 
(pandanganmu) dalam keadaan letih. 

5. Dan sungguh, telah Kami hiasi 
langit yang dekat. dengan bintang 
bintang dan Kami jadikannya (bin¬ 
tang bintang itu) sebagai alat-alat 
pelempar setam dan Kami sediakan 
bagi mereka azab neraka yang 
menyala-nyala. 

6. Dan orang-orang yang ingkar ke¬ 
pada Tuhannya, akan mendapat azab 
jahanam. Dan itulah seburuk-buruk 
tempat kembali. 

7. Apabila mereka dilemparkan ke da- 
lamnya mereka mendengar suara ne¬ 
raka yang mengerikan, sedang neraka 
itu membara, 

8. hampir meledak karena marah. Se- 
tiap kali ada sekumpulan (orang orang 
kafir) dilemparkan ke dalamnya, 
penjaga penjaga (neraka itu) bertanya 
kepada mereka "Apakah belum 
pernah ada orang yang datang 
memberi peringatan kepadamu (di 
dunia)?" 

9 Mereka menjawab, ''Benar sung¬ 
guh, seorang pemberi peringatan 
telah datang kepada kami, tetapi kami 
mendustakan(nya) dan kami katakan 
"Allah tidak menurunkan sesuatu apa 
pun, kamu sebenarnya di dalam 
kesesatan yang besar." 

10. Dan mereka berkata, "Sekiranya 
(dahulu) kami mendengarkan atau 
memikirkan (peringatan itu) tentulah 
kami tidak termasuk penghuni neraka 
yang menyala-nyala. 1 

11. Maka mereka mengakui dosanya 
Tetapi jauhlah (dari rahmat Allah) bagi 
penghuni neraka yang menyala nyala 
itu 

12. Sesungguhnya orang orang yang 
takut kepada Tuhannya yang tidak ter 
lihat oleh mereka, mereka mem- 
peroleh ampunan dan pahala yang besar 


mengetahui apakah mereka bersyukur atau 
tidak, sebagaimana Allah telah menguji 
pemilik-pemilik kebun. Akhirnya pemilik 
kebun itu insaf dan bertobat kepada Allah 
Demikian pula penduduk Mekah yang ke¬ 
mudian menjadi insaf dan masuk Islam 
berbondong-bondong setelah penaklukan 
Mekah. 


WM 


: r-V^ 
£ !, 
St 

isf 


m 


y 


Y<\ 


0V 




m 
$ : v > 


ife 


m 




m 

ijS 

I®. 


w* 

( i 

s 

W 

jt 

n 




' 


LA 




m 


m 


% i 

m 


it- -■ 


\m 


I 




;<®> 


m 


m 




: 


m 


m 

ii 




IV JJAI 


X 


. 









^ tig* S <sA\ Ar? 


mcncip- yang Maha- sesu- se- atas dan ke- di tangan- yang Maha- 

takan_ 1 kuasa atu gala Dia rajaan * Nya suci 


IP jAj 


Maha Maha-* dan amai/per- Idbih siapa di an-karena Dia akan danke- kematian 

2 Pengampun peikasa Dia buatan baik tara kalian menguji kalian hidupan 


bt vii ^ Sft oy* 


✓ X 


dari Yang Maha cipta- dalam/ kalian tidak ber- 

Pemurah an pada melihat lapis 


langit tujuh mencip- yang 
takan 


n % A* - V & >*- 

<£? f sySA 3 * oi<£j J* 


duakali pan- kemba- kemu- tidak ter- dan kamu apa- pandangan maka tidak se- 

ulang dangan lilah dian 3 atur melihat kah kembalilah imbang 


42 a a 


' % %\L 4 ^ 


langit Kami dan sesung- payahr dan membi- pan- kepada berbalik/ 

menghiasi guhnya 4 leniah ia ngungkan dangan kamu kembali 


sc; fa txg, cjkii Cjg 0z.j gjiil 0;3 ii 




azab/ bagi dan Kami 
siksa mereka sediakan 


terhadap 

setan-setan 


pc- dan Kami 

lempar jadikannya 


dengan dunia/yang 

bintang-2 dekat 


pt^. 'i/j ouijj jpujy 




tempal dansangat neraka azab/ kepada Tu- mereka dan bagi neraka yang 

kembali buruk Jahanam siksa han mereka ingkar orang-2 yang 5 menyala~2 






■*-»" f t SK t''. i t. 

•* Z* 


teipecah/ hampir- men- dania/ jeritan/suara pada- mereka dida- mereka di- apa- 

terbelah hampir 7 didih neraka dahsyat nya dengar lamnya lemparkan bila 6 


'% if pc $ $ Of« 


o/w" 




seorang pem- mendatangi belum- penjaga-2 bertanya pa- sekum- dida- dilem- setiap kema- dari 
8 beri peringatan kalian kah nya da mereka pulan lamnya par kali rahan 


2f 31 teca Si 35 1* C33 '55 fet 5 & 


i, r C&' sC 


^ s £ 


kalian tidak- sesu- dari Allah menu- ti- dan kami maka kami seorang pen> telah da- sung- ya mereka 

lab atu runkan dak katakan dustakan beri peringatan tangi kami guh benar beikata 


j o sjj 




peng- da- kami tidak- kami atau kami de- adalah seki- dan mere- besar kese- da- ke- 

huni lam lah berakal ngaikan kami ranya ka berkata 9 satan lam cuali 








neraka yang 
11 menyala-nyala 


bagi 

penghuni 


makakebi- dengan/akan maka mereka neraka yang 

nasaanlah dosa mereka mengakui 10 menyala-nyala 


OP -A - !? % (jroh <JJ, 


besar dan ampunan bagi dengan gaib/ Tuhan mereka orang-2 sesung- 
12 pahala mereka tidak kelihatan mereka takut yang guhnya 



kampungsannah.org 



























































































Ml w QQ n ^>4 >b 




2/- 




•st © jf&\ oil '5ys % \ ijt && 


apakah (dalam) dengan Maha Me- sungguh dengan- keraskan/ atau perkataan dan rahasi- 

tidak 13 dada yangada ngetahui Dia nya lahirkanlah kalian akanlah 


J33 ^ iii y, © iii Jcp £ 


untuk menja- yang Dia Maha Me- Maha- dan Diacip- siapa Diame- 

kalian dlkan 14 ngetahui halus Dia takan yang ngetahui 


J&\ ,4S «3j hi U SfjSS ^5-Si 

dibangkit- dan kepa- rezeki sebagi- dan ma segala pen- pada/ maka berja- mudah di- buifri 
;an kenibali da-Nya Nya an dan kanlah junmya. di lanlah kalian gunakan 


>JU 


S . / s? / /?, 


kan 


^ o' <3 Or 4 si 


ia/ maka bumi dengan akan bah- langit di siapa apakah kalian 
bumi tiba-tiba kalian menelan wa (Allah) merasa aman 15 


L—^U- cj 0* ^2-' f' jy* 


»cff "T 




angin yang me- atas Dia akan me- bah langit di siapa kalian me- atau 
ngandungbatu kalian nginmkan wa (Allah) rasa aman !6 cang 






£ C^j oi-> jfe* Ji tLd -2$ © o'? 


ti- dan ia menga mengembang- di atas bumng kepa- mereka dan apa 


# Ii; 0%d & Si a >3' 




3 o' oy y Ar^i 


ter- da- ke- orang-orang tidak- Maha selain dan dia meno- bagi bala dia 
tipu lam cuali kafir lah Pemurah long kalian kalian tentara 


» 






jlc- l^J Jj ( &JJ. oj. <y*' (| 




kesom- da- mereka terns- bahkan/ rezeki- Dia me- jika meinberi yang 
bongan lam menerus tetapi Nya nahan rezeki kalian 


ini atau si- 

apakah 20 


id hdt & tfv S s? yd. ® 


sama/ dia ber- ataukah lebih menda- muka- di tiarap/ dia ber- maka apa- dan lari/ 

lurus jalan orang pat petunjuk nya atas telungkup jalan kah orang 2] beipaling 


pende- bagi dan Dia menumbuh- yang Dia kata- 
ngaran kalian menjadikan kan kalian _____ kanlah 22 


jih yn J4-J jJlS' J*> js @ S' 


yang 

lurus 


jalan 


di 

atas 


f& -sdd 3 © 0^2 is 54 '-a% 


jadikan kalian 
beregenerasi 

yang 

Dia kata¬ 
kanlah 23 

kalian ber¬ 
syukur 

apa 

yang 

sedikit 

dan 

hati 

dan peng- 
lihatan 



IJUfe <3* 

tiyjAij 

© 


#£ 

j 

kalian jika 
adalah 

janji/ 

ancaman 

ini kapan 

dan mereka 
berkata 

24 

kalian akan 
dikumpulkan 

dan ke- 
pada-Nya 

muka di 

bumi 


et a; ^ ^ m j> 0 'c%y 


hzZ ^ y > «» /-X 

X *** l >t 


yang seorang pem- akn dan sungguh Allah di sisi penge- sungguh kata- orang-2 yang 

26 nyata beri penngatan hanyalah tahuan hanyalah kanlah 25 benar 


Qyjpfi 

O 

fel 




1 if 


1 »: 

' R. 


: 

; 


Itf 
> 




If 

bergon- 


\m 


3 §i 02 3j3' © }S 

maka ba- sebelum dan orang-2 telah men- dan sesung- peringat- bagai- maka kelak kalian 

gaimana mereka yang dustakan guhnya 17 an-Ku mana akan mengetahui ! -Sj3 


Mi 

m. 


U ij 

,r^, 

celaan- ada- ‘-*1:^.’ 


fcep; , _ 

dak tupkannya kan sayap mereka aa perhatikan kah tidak 18 Ku lah ia | 


m 


yang ini atau si- Maha sesu- dengan sesungguh- Maha se- ada yang mena- 1 . 

apakah 19 Melihat atu ^ segala nya Dia Pemurah^ lain han mereka 

A . * \ *9 ii _ __ ft. 3/ 


m 


f £ 


il"I 


;% $ 


!4i' 




I I 


@ I 


f 

§ 


c l 

<6 3«" 


# » 

S 

$3 


i S 


c : 1 




kampingsannah.org 


67. Al-Mulk 563 


13. Dan rahasiakanlah perkataanmu 
atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha 
Mengetahui segala isi hati 

14. Apakah (pantas) Allah yang men- 
ciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia 
Mahahalus, Maha Mengetahui, 

15. Dialah yang menjadikan bumi 
untuk kamu yang mudah dijelajahi 
maka jelajahilah di segala penjurunya 
dan makanlah sebagian dan rezeki- 
Nya Dan hanya kepada-Nyalah kamu 
(kembali setelah) dibangkitkan. 

16 Sudah merasa amankah kamu, 
bahwa Dia yang di langit tidak akan 
membuat kamu ditelan bumi ketika 
tiba-tiba la terguncang? 

17 Atau sudah merasa amankah kamu, 
bahwa Dia yang di langit tidak akan 
mengirimkan badai yang berbatu 
kepadamu? Namun kelak kamu akan 
mengetahui bagaimana (akibat men- 
dustakan) penngatan-Ku. 

18 Dan sungguh orang orang yang 
sebelum mereka pun telah men- 
dustakan (rasul-rasul-Nya). Maka be 
tapa hebatnya kemurkaan-Ku! 

19. Tidakkah mereka memperhatikan 
burung burung yang mengembang 
kan dan mengatupkan sayapnya di atas 
mereka? Tidak ada yang menahannya 
(di udara) selain Yang Maha Pengasih 
Sungguh, Dia Maha Melihat segala 
sesuatu 

20. Atau siapakah yang akan menjadi 
bala tentara bagimu yang dapat mem 
belamu selain (Allah) Yang Maha 
Pengasih? Orang-orang kafir itu hanya¬ 
lah dalam (keadaan) tertipu. 

21. Atau siapakah yang dapat mem 
berimu rezeki jika Dia menahan rezeki 
Nya? Bahkan mereka terus menerus 
dalam kesombongan dan menjauhkan 
diri (dari kebenaran) 

22. Apakah orang yang merangkak 
dengan wajah tertelungkup yang lebih 
terpimpin (dalam kebenaran) ataukah 
orang yang berjalan tegap di atas jalan 
yang lurus? 

23 Katakanlah “Dialah yang men 
ciptakan kamu dan menjadikan pen 
dengaran penglihatan dan hati nurani 
bagi kamu (Tetapi) sedikit sekali kamu 
bersyukur" 

24. Katakanlah, 1 Dialah yang menjadi¬ 
kan kamu berkembang biak di muka 
bumi, dan hanya kepada Nya kamu 
akandikumpulkan" 

25. Dan mereka berkata, “Kapan (da 
tangnya) ancaman itu jika kamu orang 
yang benar?" 

26 Katakanlah (Muhammad) "Sesung- 
guhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) 
hanya ada pada Allah. Dan aku ha¬ 
nyalah seorang pemberi peringatan 
yang menjelaskan" 


850 Maksudnya sama tentang balasan yang 
disediakan Allah untuk mereka masing 
masing. 

851 Menggambarkan keadaan orang yang 
sedang ketakutan yang hendak lari karena 
hebatnya huru-hara hari kiamat 

852 Mereka diminta sujud itu adalah untuk 
menguji keimanan mereka padahal mereka 
tidak sanggup lagi karena persendian 
tulang-tulang mereka telah lemah dan azab 
sudah mengepung mereka. 

853 Menurut kebiasaan yang terjadl di tanah 
Arab, seseorang dapat membinasakan hewan 
atau manusia dengan menujukan pandangannya 






















































































564 68. Al-Qalam 


27. Maka ketika mereka melihat azab 
(pada hari kiamat) sudah dekat, wajah 
orang-orang kafir itu menjadi muram. 
Dan dikatakan (kepada mereka),' Inilah 
(azab) yang dahulu kamu memintanya." 

28. Katakanlah (Muhammad), "Tahu- 
kah kamu jika Allah mematikan aku dan 
orang-orang yang bersamaku atau 
memben rahmat kepada kami, (maka 
kami akan masuk surga), lalu siapa 
yang dapat melindungi orang-orang 
kafir dari azab yang pedih?" 

29. Katakanlah, Dialah Yang Maha Pe- 
ngasih, kami beriman kepada Nya dan 
kepada-Nya kami bertawakal. Maka ke- 
lak kamu akan tahu siapa yang berada 
dalam kesesatan yang nyata." 

30. Katakanlah (Muhammad), "Terang- 
kanlah kepadaku jika sumber air kamu 
menjadi kering; maka siapa yang akan 
memberimu air yang mengalir?" 


AL-QALAM 

Surah ke - 68 

52 ayat. IVIakkiyyah 


Dengsn nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1. Nun. Demi pena dan apa yang 
mereka tuliskan, 

2. dengan karunia Tuhanmu engkau 
(Muhammad) bukanlah orang gila. 

3. Dan sesungguhnya engkau pasti 
men dapat pahala yang besar yang 
tidak putus putusnya. 

4. Dan sesungguhnya engkau benar- 
benar, berbudi pekerti yang luhur. 

5. Maka kelak engkau akan melihat dan 
mereka (orang-orang kafir) pun akan 
melihat, 

6. siapa di antara kamu yang gila? 

7. Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang pa¬ 
ling mengetahui siapa yang sesat dan 
jalan Nya- dan Dialah yang paling me¬ 
ngetahui siapa orang yang mendapat 
petunjuk. 

8 . Maka janganlah engkau patuhi 
orang-oranq yang mendustakan (ayat 
ayat Allah). 

9. Mereka mengingmkan agar engkau 
bersikap lunak maka mereka bersikap 
lunak(pula). 

10. Dan janganlah engkau patuhi 
setiap orang yang suka bersumpah dan 
suka menghina, 

11 suka mencela, yang kian keman 
menyebarkan fitnah, 

12 . yang mermtangi segala yang baik, 
yang melampaui batas, dan banyak 
dosa 

13 yang bertabiat kasar, selain itu juga 
terkenal kejahatannya, 

14. karena dia kaya dan banyak 
anak. 845 

15. Apabila ayat-ayat Kami dibacakan 
kepadanya, dia berkata, '(lm adalah) do- 
ngeng dongeng orang dahulu." 


yang tajam. Ha! ini hendak dilakukan pula 
kepada Nabi Muhammad saw., tetapi Allah 
memeliharanya, sehingga terhindar dari 
bahaya itu, sebagaimana dijanjikan Allah 
dalam Al-Ma’idah ayat 67. Kekuatan 
pandangan mata 'tu pada masa sekarang 
dikena! dengan hipnotis 
854. Al-Haqqah menurut bahasa berarti 
yang pasti terjadi," hari kiamat dinamai Al- 
Haqqah karena pasti terjacf 


y 


ip#! 


m 


1 l 


1 


JS 




m 





up 


yang 



>„> > 

— 41 

4jJj 

e jb 


mereka orang-orang 

muka- 

menjadi 

dekat 

mereka me- 

maka 

kafir yang 

muka 

buruk/jelek 


lihatnya (azab) 

ketika 


^ ^ a, ✓ »y**/ x „> ’%■ 

< j y* <yj ’ J* © it 


bersa- dan Allah membina- jika adakah kalian kata- 
maku orang sakan aku perhatikan kanlah 27 


kalian 

meminta 


dengan- adalah 


nya kalian 


/> x /y . XX* c > » XX \L-^x ^ X 

J5 @ j3\ o? J l 


Dia kata- pedih 

kanlah 28 


azab dan orang-orang menolong maka Dia memberi atau 

kafir melindungi siapa rahmat kami 


<JX? QA* 9 £ if iLd 0^’ 


nyata kese- da- dia m si- maka kelak kalian kami ber- dan atas-Nya/ dengan- kami Maha 
satan lam apa akan mengetahui tawakal kepada-Nya Nya beriman Pemurah 


da- 
tan 

tM\m 


^ 7/ X 


mata air/ dengan menda- maka masuk da- air men- jika adakah kalian kata- 
30 mengalir air tangkan siapa lam tanah kalian jadi perhatikan kanlah 29 





—-5 


* X ^X®’ X £ TV ^ ^ ^ 1 

.*} jjlsjxAJ OJJ U l AJ uij 


orang Tuhan dengan kamu tidak- mereka dan apa demi Nun 

gila kamu nikinat lah 1 tulis yang kalam 


P ^ JL J3 2)5 £ K-v iij 






luhur/ budi benar-2 dan sung- terputus- bukan/ benar-2 bagi dan 

agung pekerti di atas guh kamu 3 putus tidak pahala kamu sungguh 


x> 

j* 


gai ^41 


^ x »x 


»> xx 




Dia 


Tuhan sesung- 
kamu guhnya 6 


yang di- 


uji/gila 


siapa di an¬ 
tara kalian 


X »>T| >T x>x ^. 7 / ^ x' ^ ^ 


dan mereka maka kelak ka- 

akan melihat mu akan melihat 

” X 


kalian maka 
taati jangan 7 

terhadap orang-2 yang lebih me- dan 
mendapat petunjuk ngetahui Dia 

jalan- 

Nya 

dari ia 

sesat 

pada si¬ 
apa yang 


je\ E 

i 

€ 

s. X» * 

) t>.- 
**> 


setiap kalian dan maka mereka akan ber- kalian bersikap ka- mereka me- 

taati jangan 9 sikap lemah lembut lemah lembut laulah nginginkan 8 


orang-2 yang 
mendustakan 


X 7^ 


ib 


f J 3 J 

s? 

P 

melam- 

bagi ke- 

meng- 

dengan 

ber- 

pencela 

paui batas 

baikan 

halangi 

11 fitnah 

jalan 



10 


yang 

hina 


banyak ber¬ 
sumpah 


& X s * xx 


dan 

anak-2 




© ->^3 

NsX ^ *V 


X 9X 

yS 

N x 

© 

dia a- 

ka- 

terkenal 

demiki- 

se- 

kaku 

dosa 

dalah 

rena 

13 jahat 

an/itu 

sudah 

kasar 

12 






kampdngsannah.org 


dongeng- 

dongeng 

dia 

berkata 

ayat-ayat 

Kami 

atasnya/ 

kepadanya 

diba¬ 

cakan 

apa- 

bila 

14 


L-^0* A - , 



•iX©? '5*^3 




































































































3***^ ^4*’ e-—3^ 5 l b>jA3 LaS W < ^ a — y 




mereka keti- kebun penghuni/ Kami se- Kami telah sungguh 
bersumpah ka pemilik telah uji perti uji mereka Kami 16 


belalai 


atas kelak Kami 
beri tanda ia 


^ TV i^1> '**1'*' ** t'» v> \ 

”J cJbu? l^Xk> oliai 0 ^ xL*4> jsj 


»> 




Tuhan da- kepungan atas- maka me- 
kamu ri (malapetaka) nya ngepung 


18 


mereka me- dan 
nyisihkan tidak 17 


di pagi 

hari 


sungguh mereka 
akan memetiknya 


bah- 

wa 21 


di pagi 
hari 


maka mereka seperti sudah makajadilah orang-2 dan 

saling panggil 20 dipotong/petik ia fkebun) 19 yang tidur mereka 


23 


'is ^ 


lyikli ^ 

** ^ *•» 

mereka saling 

dan 

maka mereka 

berbisik 

mereka 

berjalan/pergi 22 


y^ 


orang-2 yang kalian jika 
memetik adalah 


kebun 

kalian 


atas/ pergilah 
ke pagi-pagi 


Qs oy-Ai g/- C|p fir’ V o' 




maka orang-2 mence- atas dan mereka 

tatkala 25 yang mampu gah pergi pagi-2 24 


seorang 

miskin 


atas 

kalian 


hari sekali-2me- ja- bah- 
ini masukinya ngan wa 


3 J ^ JS ©S3? 3 * j? © ’sja ei p lip 


t*-,* ^ 


£25 © if a t£ ££ \ji © ££3 S# Jd 

nakaber- orang-orang adalah sungguh Tu 

hadapan 29 yang zalim kami kami kt 

JSQ jjif & tfej 


orang-orang adalah sungguh Tuhan Maha- mereka 

yang zalim kami kami kami suci berkata 28 




mudah- yangmetam- kami sung- aduhaice- mereka mereka seba- 

mudahan 31 pauibatas adalab guh lakakanii berkata 30 saling mencela gian 


sebagian 

mereka 


4’S; *i& M 0 \ \ Yt & 


ckm sung- 
guhazab 


siksaan/ 

azab 


seperti 

demikian 


32 


orang-2 yang Tuhan kepa- sungguh dan- lebih mengganti bah- Tuhan 
mengharap kami da kami nya baik kami wa kami 


„ ** '\ a i>i g 4 _".Lm 

|C^’ o\ o_^4i> yp& Jh joT 


kenik- surga Tuhan di sisi bagi orang-2 sung- 

matan mereka yang bertakwa guh 

- ----- 


33 


mereka me- adalah jika lebih 
ngctahui mereka besar 


akhirat 


'f\ © 3$ s ^3 £ © Sxd* 0 


atan kalian mengam- bagai- bagi meng- 

36 bil keputusan mana kalian apa 35 


seperti orang- 
orang berdosa 


orang-orang maka patutkah 
Islam Kami jadikan 


34 


■jc 4 p 


' Wif- ft ». 'yt 

P @ OJJ& U A;4 








sumpali/ bagi atau- 
perjanjian kalian kah 


38 


>-4d’ >-6^—" ’-l oi Al-jfl]' (jj, kic- 


kalian terha- pada- bagi sung- 
memilih dap apa nya kalian gun 


37 


kalian mem- di da- kitab bagi 
pelajari lamnya kalian 


siapaanta- tanyakanke- 
ra mereka pacla mereka 39 


kalian pu- 
tuskan 


terha- bagi bahwa- 
dap apa kalian sanya 


kiamat 


hari sani- 
pai 


teguh 


atas 

Kami 


as\ X*AA< H</A *4 -1 "it’- 

^ 0^0-4 \j’6 o\ |*^d jZa (»-® f pfp tiibo 


'7's y 


•>» y tiffy y 




orang-orang mereka jika dengan se- rnaka fla ang- sekutu- bagi atari bertang- dengan 

41 yangbenar adalab kutu-2 mereka kanlah sekutu mereka 40 gung jav.ab ttu 


s»y,\ ' - 5 ft t, ' y-s -i' 

ty (3j O^Oj^ c|w 








A ' s 

■i fJd 


42 


mereka mam- 
pu /kuasa 


maka 

tidak 


ber- 

sujud 


kepada/ dan mereka 
untuk diseru 


betis dari 


dibuka/ pada 
disingkap hari 


M 

si 


wi 


1 


< >y v» -5*i^ "~y ff /' 

0> tJjsU3 0^»^" 


3 

V 


r 


pf 




W 

f ‘ i r ! 

V , ' ■ 


M! 


.m 

s M" 

f li 

•» >-C T-i 


A 1 i 

,-w 4 v. 


aku ka- tidak- pertengahan ber- orang-2 yang ka- bah- benar-2 sungguh mereka mereka 

takan kah diantara mereka kata 27 dihalangi mi kan 26 orangsesat kami berkata melihatnya 


mm 


fey 


kalian mengapa bagi 

bertasbih tidak kalian 


m 


fa 

I 


’•A ... 


a&J 

& 


s L r 'y 

M 


si 


1 


ml 


HR 


I 


r'bj 

\ y* i 
, J ;>> ! 

I ^ 


m, 

IIS'. 

T h 


M 


w 


kampangsannah.org 


68. Al-Qalam 

16. Kelak dia akan Kami beri tanda pada 
belalai(nya) “ 6 

17. Sungguh, Kami telah mengujt mereka 
(orang musynk Mekah) sebagaimana 
Kami telah menguji pemilik-pemilik 
kebun, ketika mereka bersumpah pasti 
akan memetik (hasil)nya pada pagi hari, 

18. tetapi mereka tidak menyisihkan 
(dengan mengucapkan, "Insya Allah 1 ). 

19. Lalu kebun itu ditimpa bencana (yang 
datang) dari Tuhanmu ketika mereka 
sedang tidur. 

20. Maka jadilah kebun itu hitam seperti 
malam yang gelap gulita, 847 

21 . lalu pada pagi hari mereka saling 
memanggil. 

22. Pergilah pagi pagi ke kebunmu jika 
kamu hendak memetik hasil." 

23. Maka mereka pun berangkat sambil 
berbisik bisik. 

24. "Pada hari ini jangan sampat ada 
orang miskin masukkedalam kebunmu." 

25 Dan berangkatlah mereka di pagi hari 
dengan niat menghalangi (orang orang 
miskin) padahal mereka mampu (me- 
nolongnya). 

26 Maka ketika mereka melihat kebun 
itu mereka berkata "Sungguh, kita ini 
benar-benar orang orang yang sesat, 

27. bahkan kita tidak memperoleh apa 
pun." 

28 Berkatalah seorang yang paling bijak 
di antara mereka “Bukankah aku telah 
mengatakan kepadamu, mengapa kamu 
tidak bertasbih (kepada Tuhanmu)." M! 

29. Mereka mengucapkan, ’Mahasuci Tuhan 
kami, sungguh kami adalah orang orang 
yang zalim," 

30 Lalu mereka saling berhadapan dan 
saling menyalahkan. 

31 Mereka berkata, 'Celaka kita! Se- 
sungguhnya kita orang orang yang me 
lampaui batas 

32. Mudah-mudahan Tuhan memben 
kan ganti kepada kita dengan (kebun) 
yang lebih baik daripada yang ini 
sungguh, kita mengharapkan ampunan 
dari Tuhan kita." 

33. Seperti itulah azab (di dunia). Dan 
sungguh, azab akhirat lebih besar se- 
kiranya mereka mengetahui. 849 

34 Sungguh, bagi orang-orang yang 
bertakwa (disediakan) surga yang penuh 
kenikmatan di sisi Tuhannya 

35. Apakah patut Kami memperlakukan 
orang orang Islam itu seperti orang 
orang yang berdosa (orang kafir)? 850 

36. Mengapa kamu (berbuat demikian)? 
Bagaimana kamu mengambil keputusan 7 

37. Atau apakah kamu mempunyai kitab 
(yang diturunkan Allah) yang kamu 
pelajari? 

38. Sesungguhnya kamu dapat memilih 
apasaja yang ad a di dalamnya, 

39 Atau apakah kamu memperoleh (jan 
ji-janji yang diperkuat dengan) sumpah 
dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari 
kiamat, bahwa kamu dapat mengambil 
keputusan (sekehendakmu)? 

40. Tanyakanlah kepada mereka, “Siapa 
kah di antara mereka yang bertanggung 
jawab terhadap (keputusan yang diambil 
itu)?’ 1 

41. Atau apakah mereka mempunyai 
sekutu-sekutu 7 Kalau begitu hendaklah 
mereka mendatangkan sekutu-sekutu- 
nyajika mereka orang orang yang benar. 
42 (Ingatlah) pada hari ketika betis 
disingkapkan 85 ' dan mereka diseru untuk 
bersujud; maka mereka tidakmampu, 852 


















































































































566 69. Al-Haqqah 


43. Pandangan mereka tertunduk ke- 
bawah diliputi kehinaan. Dan sungguh 
dahulu (di dunia) mereka telah diseru 
untuk bersujud waktu mereka sehat 
(tetapi mereka tidak melakukan). 

44. Maka serahkanlah kepada-Ku 
(urusannya) dan orang-orang yang men- 
dustakan perkataan ini (Al-Quran). 
Kelak akan Kami hukum mereka ber 
angsur-angsur dari arah yang tidak 
mereka ketahui, 

45. dan Aku member! tenggang waktu 
kepada mereka Sungguh, rencana Ku 
sangatteguh. 

46. Ataukah engkau (Muhammad) me- 
minta imbalan kepada mereka, se- 
hingga mereka dibebam dengan 
hutang? 

47. Ataukah mereka mengetahui yang 
gaib, lalu mereka menuhskannya? 

48 Maka bersabarlah engkau (Muham¬ 
mad) terhadap ketetapan Tuhanmu 
dan janganlah engkau seperti (Yunus) 
orang yang berada dalam (perut) ikan 
ketika dia berdoa dengan hati sedih. 

49. Sekiranya dia tidak segera men- 
dapat nikmat dari Tuhannya pastilah 
dia dicampakkan ke tanah tandus da¬ 
lam keadaan tercela. 

50 Lalu Tuhannya memilihnya dan men- 
jadikannya termasuk orang yang saleh. 

51 . Dan sungguh, orang-orang kafir itu 
hampir-hampir menggelmcirkanmu 
dengan pandangan mata mereka, ketika 
mereka mendengar Al-Qur’an dan me¬ 
reka berkata, "Dia (Muhammmad) itu 
benar benar orang gila." 853 

52. Padahal Al-Quran itu tidak lain 
adalah peringatan bagi seluruh alam. 

AL-HAQQAH 

Surah ke - 69 

52 ayat, Makkiyyah 

Dengsn nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1. Hari kiamat, 854 

2. apakah hari kiamat itu? 

3. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat 
itu? 

4. Kaum Samud dan ‘Ad telah men- 
dustakan hari kiamat 8 ® 

5. Maka adapun kaum Samud, mereka 
telah dibinasakan dengan suara yang 
sangat keras, 856 

6 . sedangkan kaum ‘Ad, mereka telah di 
binasakan dengan angin topan yang 
sangat dingin, 

7. Allah menimpakan angin itu kepada 
mereka selama tujuh malam del pan hari 
terus-menerus- maka kamu melihat kaum 
‘Ad pada waktu itu mati bergelimpangan 
seperti batang-batang pohon kurma 
yang telah kosong (lapuk) 

8. Maka adakah kamu melihat seorang 
pun yang masih tersisa di antara me¬ 
reka? 837 


855 At-Qarfah menurut bahasa berarti “yang 
menggetarkan hati," hari kiamat diriamai Al 
Q'ari'ah karena menggetarkan hati. 

856. Petir yang sangat keras yang menyebabkan 
suara yang mengguntur, dapat menghancurkan 

857. Mereka habis dihancurkan sama sekali dan 
tidak punya keturunan. 

858. Umat-umat dahulu yang meng ngkan nabi- 
nabi seperti kaum Salih, kaum Syu aib, dan lain 
lain dan negeri-negeri yang dijungkirbalikkan 
lalah negeri negeri kaum Lut. Sedangkan 
kesalahan yang dilakukan mereka lalah men 
dustakan para rasul. 


S33<« 


Vs 


•ft 2&LL\ 



& I 

f§ 

m 


I f . 

« i 


sjl 

i»ii 




i v-.i 

V, 


m 


Mi i 


11 e, 


.-if 


: 


J 

& 


m 




ft' 


ft® 


<jaj 

& 




m 




m 


Vt 

p 

0V 




m 

A 


is 


lit 

III 

;p:: 


'll 


IpL fj isli 












orang-2 dan bersujud 
sejahtera mereka 


tuk 


mereka adalah dun kehi- menimpa 
diseru mereka sungguh naan mereka 


pandangan 

mereka 


ter¬ 

tunduk 




« ^ 9 A A ✓ 


dari 


cerita/ dengan ia men- dan ntaka bi- 

perkataan ini dustakan orang arkan Aku 43 

ft* 


arah 

>A< 


kelak Kami menarik 
mereka berangsur-2 


lalu upah kamu min- atari 
mereka ta mereka 45 


teguh tipu da- sung- kepada dan Aku mereka ti- 

ya-Ku gull mereka beri waktu 44 mengetahui dak 




maka bersa- 
barlah kamu 47 


mereka 

menulis 


laJu 
mereka 


yang 

gaib 


di sisi 
mereka 


atau orang-orang utang dari 

46 yang dibebani 


Yj il p % 4X P 


kalau 

tidak 

48 

sangat 

marah 

dan ia menye- 
ia ru/ berdoa 

ke- ikan 

tika 

seperti kamu dan 

teman jadi jangan 

Tuhan terhadap 
kamu ketetapan 

(P 

> > 1 


jPj 

A 

\K ** ”0 

pp Pt- 


Tuhan¬ 

nya 

lalu me¬ 
milihnya 

49 

tereela dan 

ia 

pada tanah 
tandus 

tentu ia di- Tuhan- dari nikmat 
campakkan nya 

mendapat- ka- 
kannya rena 


j^L^l ouii Ip. £>i? Cjj (j* 

dengan pan- benar-2 akan ge- mereka orang-2 hampir dan orang-orang terma- maka Dia 

[langan mereka iincirkan kamu kafir yang sungguh 50 yang shaleh suk jadikanny; 

A* \" 'Ku t> ^ \A 

'tfj) til ^ 


52 


bagi alam peri- ke- ia dan 


semesta ngatan cuali 


tidak 51 orang gila 


benar-benar sungguh dan mere- peringat- mereka tat- 


ka berkata an itu dengar kala 









tl a&u U JLsJsi e 

kaum telah men- keadaan yang apa- katnume- 




mi t 




dan 


keadaan yang apa- 
sebenamya kah 


keadaan yang 
sebenamya 


% 


D 


dan 

adapun 


✓ •HZ' JJ, 



uu - 


2>l OJ 

dengan teriakan/ 
kejadian luar biasa 

maka mereka 
dibinasakan 

kaum 

Samud 

maka 

adapun 

dengan yang me- 
4 ngejutkan (kiamat) 

dan ka¬ 
um ‘Ad 


* 


i r> 


If** 




qztH \^==Pyls> H 


atas 

mereka 


Dia menimpakan- 
nya (angin itu) 


sangat 

kencang 


sangat 

dingin 


dengan 

angin 


maka mereka 
dibinasakan 


kaum 

‘Ad 


» ' 




» "i i'P 


jg ^ 


mati berge- padanya /pa- 
limpangan da waktu itu 


kaum 


kamu 

melihat 


terus-me* 

nerus 


hari 


dan 

delapan 


malam tujuh 


i — S* Ot cW 3 ^ p-r® 


yang ting- dari di antara kamu maka 

gal/tersisa mereka melihat adakah 


lapuk kurma 
tumbang 


% 

batang 


seakan 2 
mereka 


Wmpyng£unnGh7&i& 
















































































W j ■» w ^4 «] |bp 


J 


> ^ 

rasul 


l^*><2-*3 


c. - ^» 

'^Six, 


■* v".f:*TX rT'f """ >•"■’. 
Hj aM t>*j 




maka mereka 
mendurhakai 


dengan 

kesalahan-2 


dan negeri-negeri sebe- dan Firiaun 
yang runtuh /terbalik lumnya orang-2 


dan telah 
datang 




%J\l\ 4 0 ^ *01 Uh U hi © tJj v^\ plji-li 


kapal da- Kami ba- 
lam wa kalian 


naik/ tat- sungguh 
pasang kala Kami 


(j ^ life oil 


sangat siksaan maka Dia me- Tuhan 
keras nyiksa mereka mereka 

^ $>* Y'"' flf */{'*■' ^ 


10 


sang- pada ditiup maka 
kakala apabilla 12 


men- 

jaga 


telinga dan men- peringatan/ bagi karena Kami 
jaganya pengajaran kalian akan jadikan ia 


0 t. 


ii > 

JU-b 

* «**' 

4, /f 

Jail 

< > ^ 


Aonjo 

satu / kehan- 

14 sekali curan 

lalu dihancur- 
kan keduanya 

dan 

gunimg-2 

bumi 

dan di- 
angkat 

satu/ 

13 sekali 

tiupan 




O-fl— Cs*3j 


lemah 


pada 
hari itu 


maka 


langit 


dan ter- 
belah 


15 


kejadian 


ler- 

jadi 


maka pada 
hari itu 


&9-, 


,1 . *>f»f -v^ 'i,' v *> v 

4--X-C O^Uj' C> OPij (J 


YY >■*>* 


delapan pada ha¬ 
ri ini 


di atas 
mereka 


Tuhan 

kamu 


Arsy dan memba- pinggir/penjuru- di 
wa/memikul penjurunya atas 


<^Jj\ cr* 


© \ili- 0a <ju£ V OjSye jOjJ 


diberikan orang maka 

yang adapun 18 


tersem- 

bunyi 


dari ter- tidak 
kalian sembunyi 


kalian di- 
hadapkan 


pada 
hari itu 


3ii4i £2£ a 


mene- bahwasa- aku sang- sesungguh- 
mui nya aku ka /yakm nya aku 




m 


Ns?/ ** i- y 

- 4 ./* 

!A>' 



» ** 

> * 


kitab 

baca- 

marilah/ 

maka ia 

disebelah 

kitab- 

19 

lah 

ambillah 

berkata 

kanajinya 

nya 

^ E 

) ‘hrt'J 

s g» 

aIasa 

jjt *•✓ 

a 

or f 

J4* ' 

•*> ^ 


22 


yang 

tinggi 


surga da- 

lam 21 


yai 

cfiri 


kehi- 

dupan 


da- maka dia/ 
lam orang itu 


20 


per- 

hitungan 


JH\ (L \0\j \$£ © fcb CJjLs 


hari- 

hari 


pada kalian lalui/ dengan dengan penub 
sediakan apa yang kepuasan 


dan mi- 
numlah 


makan- 

lah 


dekat 


23 


^ oil i 'M & Vj~) SC 331 £ Qj 0 ajiil 


kitab diberi- ti- alangkah maka dia di sebelah 
kan aku dak baiknya aku berkata kirinya 

^g.ci U 


kitab- diberi- o- 
nya 


dan 


telah 


:X' 

*_-jE 


•r jsi % © 


kan rang adapun 24 lalu m^r. 1 

Ki* 


memberi ti- 
manfaat dak 27 


putusan/ 

penyelesaian 


adalah alangkah 
ia baiknya ia 26 


per- 

hitungan 


apa aku me- dan 
ngetahui tidak 


25 




kl 6 J-^~ 4_3jaL>( Cjjp 






neraka 

Jahim 

kemu 

dian 

lalu beleng- tangkap 

30 gulah ia ia 29 

kekua¬ 

saanku 

dari ku telah 
binasa 

28 

harta 

dari 

padaku 

2 i 

•X* 

© 





y v 

if ** y 

9 * 

J 

mf " 
> 

© 


sungguh 


maka masuk- 

hasta 

tujuh 

hastanya/ 

rantai 

da- 

kemu- 


masuk- 

dia 

32 

kan/belitkan 


puluh 

panjangnya 


lam 

dian 

31 

kanlah ia 


0 f a & ^ ^ XJ. -i zt 




orang-orang memberi untuk ia nieng- dan 
34 miskin makan anjurkan tidak 33 


Maha- 

besar 


kepada ber- ti- adalah 

Allah iman dak ia 




' y. -ixvE^v •) 

kampungsunnah. org 


69. Al-Haqqah 567 


9. Kemudian datang Fir aun dan orang 
orang yang sebeiumnya dan (penduduk) 
negeri negeri yang dijungkirbalikkan 
karena kesalahan yang besar. 858 
10 Maka mereka mendurhakai utusan 
Tuhannya, Allah menyiksa mereka 
dengan siksaan yang sangat keras. 

11. Sesungguhnya ketika air naik (sam- 
pai ke gunung), Kami membawa (nenek 
moyang) kamu 8 ® kedalam kapal, 

12. agar Kami jadikan (peristiwa itu) se- 
bagai peringatan bagi kamu dan agar 
diperhatikan oleh telinga yang mau 
mendengar. 

13. Maka apabila sangkakala ditiup se- 
kahtiup, 86 ” 

14. dan diangkatlah bumi dan gunung 
gunung, lalu dibenturkan keduanya se- 
kali benturan. 

15. Maka pada hari itu terjadilah hari 
kiamat 

16 dan terbelahlah langit, karena pada 
hari itu langit menjadi rapuh. 

17 Dan para malaikat berada di ber 
bagai penjuru langit. Pada hari itu de¬ 
lapan malaikat menjunjung ‘Arsy (sing 
gasana) Tuhanmu di atas (kepala) me¬ 
reka 

18 Pada hari itu kamu dihadapkan (ke¬ 
pada Tuhanmu), tidak ada sesuatu pun 
dari kamu yang tersembunyi (bagi 
Allah). 

19. Adapun orang yang kitabnya 86 ' di¬ 
berikan di tangan kanannya, maka dia 
berkata, 'Ambillah, bacalah kitabku 
(ini)." 

20. Sesungguhnya aku yakin, bahwa 
(suatu saat) aku akan menerima per- 
hitungan terhadap diriku 

21. Maka orang itu berada dalam ke- 
hidupanyangdiridai, 

22. dalam surga yang tinggi, 

23. Buah buahannya dekat, 

24. (kepada mereka dikatakan), ' Makan 
dan minumlah dengan nikmat karena 
amal yang telah kamu kerjakan pada 
hari hari yang telah lalu." 

25. Dan adapun orang yang kitabnya di 
berikan di tangan kirinya maka dia 
berkata, "Alangkah baiknya jika kitabku 
(ini) tidak diberikan kepadaku. 

26. Sehmgga aku tidak mengetahui 
bagaimana perhitunganku 

27 wahai, kiranya (kematian) itulah yang 
menyudahi segala sesuatu. 

28. Plartaku sama sekali tidak berguna 
bagiku. 

29 Kekuasaanku telah hilang dariku.' 

30. (Allah berfirman), “Tangkaplah dia 
lalu belenggulah tangannya ke lehemya ' 

31. Kemudian masukkanlah dia ke da 
lam apt neraka yang menyala-nyala 

32 Kemudian belitlah dia dengan rantai 
yang panjangnya tujuh puluh hasta. 

33 Sesungguhnya dialah orang yang 
tidak beriman kepada Allah Yang 
Mahabesar 

34. Dan juga dia tidak mendorong 
(orang lain) untuk memberi makan 
orang miskin 


859 Yang dibawa dalam kapal Nabi Nuh 
untuk diselamatkan ialah keluarga Nabi Nuh 
dan orang-orang yang beriman, tidak 
termasukanaknya yang durhaka 
860. Tiupan pertama yang pada waktu itu 
seluruh alam menjadi hancur. 

861 Catalan amalan perbuatan 

















































































568 70. Al-Ma‘arij 


35. Maka pada hari ini di sini tidak ada 
seorang teman pun baginya. 

36. Dan tidak ada makanan (baginya) 
kecuali dari darah dan nanah. 

37. Tidak ada yang memakannya ke¬ 
cuali orang orang yang berdosa 

38. Maka Aku bersumpah demi apa 
yang kamu lihat 

39. dan demi apa yang tidak kamu 
lihat. 

40. Sesungguhnya ia (Al-Qur’an itu) 
benar-benar wahyu (yang diturunkan 
kepada) Rasul yang mulia, 

41. dan la (Al-Qur’an) bukanlah per- 
kataan seorang penyair Sedikit sekali 
kamu beriman kepadanya. 

42. Dan bukan pula perkataan tukang 
tenung. Sedikit sekali kamu meng 
ambil pelajaran darinya 

43 la (Al-Qur’an) adalah wahyu yang 
diturunkan dari Tuhan seluruh alam. 

44. Dan sekiranya dia (Muhammad) 
mengada-adakan sebagian perkataan 
atas (nama) Kami, 

45. pasti Kami pegang dia pada 
tangankanannya. 

46. Kemudian Kami potong pembuluh 
jantungnya. 

47. Maka tidak seorang pun dari kamu 
yang dapat menghalangi (Kami untuk 
menghukumnya). 

48 Dan sungguh, Al-Qur’an itu pe¬ 
lajaran bagi orang-orang yang ber 
takwa 

49. Dan sungguh Kami mengetahui 
bahwa di antara kamu ada orang yang 
mendustakan. 

50. Dan sungguh, Al-Qur’an itu akan 
menimbulkan penyesalan bagi orang- 
orang kafir (di akhirat). 

51. Dan sungguh, Al Quran itu ke- 
benaran yang meyakinkan. 

52. Maka bertasbihlah dengan (me- 
nyebut) nama Tuhanmu Yang Maha- 
agung. 

AL-MA’ARIJ 

Surah ke - 70 

44 ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 
1 Seseorang bertanya tentang azab 
yang pasti terjadi, 

2. bagi orang orang kafir, yang tidak 
seorang pun dapat menolaknya, 

3. (azab) dari Allah, yang memiliki tern 
pat tempat naik. 

4. Para malaikat dan Jibril naik (meng 
hadap) kepada Tuhan, dalam sehan se- 
tara dengan lima puluh ribu tahun“ 3 

5. Maka bersabarlah engkau (Muham¬ 
mad) dengan kesabaran yang baik. 

6. Mereka memandang (azab) itu jauh 
(mustahil) 

7. Sedangkan Kami memandangnya de- 
kat (pasti terjadi) 

8. (Ingatlah) pada hari ketika langit 
menjadi bagaikan cairan tembaga, 

9 dan gunung-gunung bagaikan bulu 
(yang beterbangan), 

10. dan tidak ada seorang teman karib 
pun menanyakan temannya 


862. Kami beri tindakan sekeras-kcrasnya. 


ffl .4 
1 fSSb 


i® 


a® 


ft 

M 


■} ©^ Oi-S j £*i £jl '4 


mema- tidak kotoran dari kecu- maka- dan ti- seorang di 

kannya ada 36 dan darah ali nan dak ada 35 teman sini 


hari bagi- maka 
ini nya tidak 


V * S. > S, ss 9- j*'j | f 


39 


ti- dan apa 
dak yang 38 


kalian 

lihat 


dengan Aku ber- maka 
apa yang stunpah benar-2 37 


orang-2 yang ke- 
salah /berdosa cuali 


P -5 K pC '* -i f*-'' 

dy OyPf U OySj jA loj j^y VyO JjAJ 


41 


kalian ti- se- 

beriman dak dikit 


seorang dengan ia dan yang rasul benar-2 sung- 

penyair perkataan bukan 40 mulia perkataan guhia 

~ T. 


)j @ bt Jk> CJ) ojyX U y^> p*p % 


semesta Tuhan dari ditu- 
alam runkan 


kalian meng- ti- sedikit 
42 ambil pelajaran dak 


du- dengan dan 

kun perkataan bukan 


i-:ui ' 


f © ^ C|p jo *o bL. 




pasti Ka- kemu- dengan ta- dari niscaya Kami 

mi potong dian 45 ngankanan dia ambil/tangkap 44 


per¬ 

kataan 


seba¬ 

gian 


atas dia mengarang 
Kami perkataan 




benar-2 dan sungguh- 
peringatan ia (Al-Qur’an) 47 


orang-2 yang darinya seo- dari dari maka urat darinya 

menghalangi rang kalian tidak 46 jantung 


fjp- 431,j <1)1 jhd u 


atas benar-2 dan sungguh 

penyesalan ia (Al-Qur’an) 49 


orang-2 yang di antara bah- benar-2 dan sung- bagi orang-2 

mendustakan kalian wa Kami tahu guh Kami 48 yang bertakwa 

|^ gif®cp "% 


52 


Mahabe- Tuhan dengan maka ber- 
sar/agung kalian nama tasbihlah 


51 


yang nyata-2 dan sungguh 
diyakini kebenaran ia (Al-Quran) 50 


orang-orang 

kafir 






4 ?) Q* ^ bj 


& 


U oljje f 




S' ^ y 

ju: 


dari 


me- bagi- tidak 
nolak nya 


untuk orang- 
orang kafir 


1 


jatuh/ dengan /ten- seorang ber- 

terjadi tang azab penanya tanya 




> ^ 




dalam kepada- 
Nya 


dan Ruh 
(Jibril) 


malaikat 


naik 


tempat-tempat mem- Allah 
naik punyai 


Jb2>\a \£j AIoj> <—aJ\ 0j\XkA 


bagus / 
baik 


kesa¬ 

baran 


maka ber¬ 
sabarlah 


tahun ribu 


lima 

puluh 


ukurannya/ ada- 
kadamya lah 


se- 

hari 


'jjir C£li ip 0‘Cj, ££ p\ 


seperti lebur- langit 
an perak 


adalah pada 
hari 


dekat dan Kami meman- 
7 dangnya (azab) 6 


jauh mereka meman- sungguh 
dangnya (azab) mereka 





% 

© 

% s » 

JUi 

c>P; 

teman 

10 akrab 

teman- 

akrab 

mena¬ 

nyakan 

dan 

tidak 

seperti 

9 bulu 

gunung- 

gunung 

dan 

adalah 


m 

Sp-s!V -M : . 


kampangsc/nnoh.drp 






















































































































■?r 


^ > 4 


~^E|i 

-i^ 

>-v &„>'** 'Z'* 


r~^ /p * ' .» » ^ • 9 \ f'W « * &■**''*> »> * 

^1 Jx> iSJSJte y> ^j>t-aJ > ay 


dengan pada 
11 anak-2nya hari itu 


azab 


dari 


la me- 
nebus 


seki- orangyang ingin mereka saling 
ranya berdosa melihat mereka 


d$i\ 4 o*3 © &P © Pb\3 


rrmka 

bumi 


\jp£> (|p Apl^i (^jp) ^jy 


dan 

orang 

£ t 


13 


melindu- yang 
nginya 


dan kelu- 
arganya 


12 


dan sau- 
daranya 


dan istrinya 


'< 2i i 


V.-5* 

Mf A I ' 


ia me- 
manggil 


bagi kulit mencabut/ api yang sung- sekali- ia menyela- kemu- seluruh- 

16 kepala mengelupas 15 menyala-2 guh ia kali tidak 14 matkannya dian nya 


'l et**/ " > 

Ic^L J» jii. i OJ. 


51 V/> 


£^3 © jjb a 4 


keluh- dicipta- 

kesah kan 


sung 

guh 


laludiame- dandiame- dandia diamem- orang 

18 nyimpannya ngumpulkan 17 berpaling belakang yang 


Vl C|P l—C^w* jrtjLl 4-*^ \s\_J 4*4v<s bj. ^ 

ke- menahan/ kebaik- menim- dan berkeluh kejahata 

cuali 21 sangatkikir an panya apabila 20 kesah kesusahi 

— ^ X \" »> 

• J Sj U Oj* J.b p-^X*S> qrjjl 


S' 




berkeluh kejahatan/ menim- apa- 

kesah kesusahan panya bila 


19 


si "V; 

fjj oCaJl 


pa¬ 

da 


dan orang- 
orang yang 


23 


orang-2 yang 
menetapi 


salat 

mereka 


atas me- orang-2 
reka yang 


22 


orang-2 yang 
tegakkan salat 


QjPXy 

33fi 

0 ? 

, i=j 

t b 



! pA 

1 , 

ip 


membenarkan/ 

dan orang- 


dan orang vang 

untuk orang 


ter- 

hak/ 

harta 

mempercayai 

orang yang 

25 

tidak rneminta 

yang meminta 

24 

tentu 

bagian 

mereka 

- // s 

X 1 • • 

s' 

it * , 

a. ^ > 


,1. /* 

5^ 9 

. Os' 


[TV] 


siksaan/ sesung- 
azab guhnya 27 


byp* ffj ot f* btyj v# b?p 


orang-orang Tuhan 
yang takut mereka 


atas/ ke- 
terhadap cuali 29 

"rfs 


Oyi >- 


> 

> 

5# 


k: 

jy 

{*£-> 

orang-2 yang 
memelihara 

bagi kema- 
luan mereka 

me¬ 

reka 

dan orang- 
orang yang 

orang yang 
28 merasa aman 

lain/ 

tidak 

Tuhan 

mereka 


A" ’'"t : it » 

<y p-ri? p-r - cXLiU jt 






belakang/ men- maka ba- 
selain cari rang siapa 30 


tercela bukan/ maka sung- taiigan ka- dimiliki apa atau istri-istri 

tidak guh mereka nan mereka yang mereka 


9 9 SS „ 9 >\' H J*Z '\~s\ 'if '\ \ \ f 

byb fXyj crtyi p oul'j © J* eUjb ^ 


> -< 


Cy 9 


orang-2 yang 
memelihara 


danjanji 

mereka 


bagiamanah me- dan orang- orang-2 yang me- maka me- demiki- 

mereka reka orangyang 31 melampaui batas reka reka itu an /itu 


h ./} 

• * * I * 


bfei? ^ ^ f U\j ©”%? 


> 


! rS 


c n' 

Crfyp 




mereka meme- salat 
lihara /menjaga mereka 


atas me- dan orang- orang-2 yang dengan kesak- me- dan orang- 

reka orang yang 33 menegakkan sian mereka reka orangyang 32 


S' 9> 


'* \ *> 'cr„ ,»>">• y ,,-r i' ». , 

Uy-s 5 -^tr v4 (Ji |^|I 


ber- datang ke inereka orang-2 maka orang-2 yang surga da- mere- 

segera arah kalian kafir yang mengapa 35 dimuliakan lam kaitu 34 


|>^U ^ 0^3 cruJ* ^ 


dari sese- 
mereka orang 


setiap 


apakah 

ingin 


berkelompok- 
37 kelompok 


kiri 


dan 

dari 


kanan 


dari 


36 


0\ /'**<*' t'i a ZCs ‘ **T -s-' ^ 

vjp y • p ^ 




// 


39 


mereka 

ketahui 


dari apa Kami cipta- sungguh sekali-2 penuh ke- surga ia akan bab- 

yang kan mereka Kami tidak 38 nikmatan masuk wa 


\shT 

M, 

m 


I li 

1 |i 

:gfe' 

11: 
- 


y - >= 

3..| 

# 

/C\ 

r/i 

oV 


I ?! 
j f 




m 

S 
i i. 


tlvf 


azab dari mere- dan orang- pemba- dengan { 

ka orangjyang 26 lasan hari 


J l 

b : ■(* 




■f >, 

£ ft 


^ y 

't 

s! 




: i if 


s 
■ . * 

€ 




11 
M 


@ 


-p 




'Akc , . < 

Mi 




M 

.#8 




» 3 

S L 

fe' f 

M 

S! 









.on 


70. Al-Ma‘arij 



11. sedang mereka saling melihat 
Pada hari itu, orang yang berdosa ingin 
sekiranya dia dapat menebus (dinnya) 
dari azab dengan anak anaknya, 

12 . dan istrinya dan saudaranya, 

13. dan keluarga yang melindunginya 
(di dunia) 

14. dan orang-orang di bumi seluruh- 
nya, kemudian mengharapkan (tebusan) 
itu dapat menyelamatkannya. 

15. Sama sekali tidak! Sungguh. ne- 
raka itu api yang bergejolak, 

16. yang mengelupaskan kulit kepala. 

17. Yang memanggil orang yang mem- 
belakangi dan yang berpaling (dan 
agama) 

18. dan orang yang mengumpulkan 
(harta benda) lalu menyimpannya. 1 * 4 

19. Sungguh, manusia diciptakan ber- 
sifatsuka mengeluh. 

20. Apabila dia ditimpa kesusahan dia 
berkeluh kesah 

21. dan apabila mendapat kebaikan 
(harta) dia jadi kikir, 

22. kecuali orang orang yang me- 
laksanakan salat, 

23. mereka yang tetap setia melaksana- 
kansalatnya 

24 dan orang-orang yang dalamharta- 
nya disiapkan bagian tertentu, 

25. bagi orang (miskin) yang memmta 
dan yang tidak memmta, 

26. dan orang-orang yang mem- 
percayai hari pembaiasan, 

27. dan orang-orang yang takut ter 
hadapazabTuhannya, 

28. sesungguhnya terhadap azab Tuhan 
mereka, tidak ada seseorang yang me- 
rasa aman (dari kedatangannya), 

29. dan orang-orang yang memelihara 
kemaluannya 

30. kecuali terhadap istri-istri mereka 
atau hamba sahaya yang mereka miliki 865 
maka sesungguhnya mereka tidak ter¬ 
cela. 

31. Maka barang siapa mencari di luar 
itu (seperti zina, homoseks dan les¬ 
bian), mereka itulah orang-orang yang 
melampaui batas 

32 Dan orang-orang yang memelihara 
amanat danjanjinya, 

33 dan orang-orang yang berpegang 
teguh pada kesaksiannya, 

34 dan orang-orang yang memelihara 
salatnya, 

35. mereka itu dimuliakan di dalam 
surga. 

36. Maka mengapa orang orang kafir 
itu datang bergegas ke hadapanmu 
(Muhammad), 

37 Dari kanan dan dari kiri dengan 
berkelompok kelompok? 866 

38. Apakah setiap orang dari orang- 
orang kafir itu ingin masuk surga yang 
penuh kenikmatan?, 

39. tidak mungkin! Sesungguhnya 
Kami menciptakan mereka dari apa 
yang mereka ketahui. 867 


863. Para malaikat dan Jibril menghadap 
Tuhan memakan waktu satu hari. Apabila 
dilakukan oleh manusia memakan waktu 
Sima puluh ribu tahun. 

864. Orang yang menyimpan hartanya dan 
tidak mau mengeluarkan zakat dan tidak 
pula menginfakkannya ke jalan yang benar 

865. Hamba sahaya yang didapat dalam 
peperangan dengan orang kafir. Dalam 
peperangan dengan orang-orang kafir itu 
























































































570 71. Nuh 

40 Maka Aku bersumpah demi Tuhan 
yang mengatur tempat tempat terbit 
dan te benamnya (matahari, bulan dan 
bmtang) sungguh, Kami pasti mampu, 
41. untuk mengganti (mereka) dengan 
kaum yang iebih baik dari mereka dan 
Kami tdak dapat dikalahkan 

42 Maka biarkanlah mereka tengge- 
lam dan bermain-main (dalam kesesat- 
an) sampai mereka menjumpai hari 
yang diancamkan kepada me eka 

43 (yaitu) pada hari ketika mereka 
keluar dari kubur dengan cepat seakan 
akan mereka pergi dengan segera ke¬ 
pada berhala-berhala (sewaktu di 
dunia), 

44 pandangan mereka tertunduk ke 
bawah diliputi kehmaan. Itulah hari 
yang diancamkan kepada mereka 


NUH 

Surah ke - 71 

28 ayat Makkiyyah 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 
1. Sesungguhnya Kami telah mengutus 
Nuh kepada kaumnya (dengan pe- 
rintah) ’Berilah kaummu permgatan 
sebelum datang kepadanya azab yang 
pedih" 

2 Dia (Nuh) berkata "Wahai kaumku! 
Sesungguhnya aku ini seorang pem- 
beri permgatan yang menjelaskan ke- 
pada kamu, 

3 (yaitu) sembahlah Allah, bertakwa- 
lah kepada Nya dan taatlah kepadaku 

4. mscaya Dia mengampuni sebagian 
dosa dosamu dan menangguhkan 
kamu (memanjangkan umurmu) sampai 
pada batas waktu yang ditentukan. 
Sungguh, ketetapan Allah itu apabila 
telah datang tidak dapat ditunda 
seandainya kamu mengetahui." 

5. Dia (Nuh) berkata "Ya Tuhanku se¬ 
sungguhnya aku telah menyeru kaum- 
ku siang dan malam, 

6 . tetapi seruanku itu tidak menambah 
(iman) mereka justru mereka lari (dari 
kebenaran). 

7 Dan sesungguhnya aku setiap kali 
menyeru mereka (untuk beriman) agar 
Engkau mengampuni mereka mereka 
memasukkan anakjarinya ketel nganya 
dan menutupkan bajunya (ke wajah- 
nya) dan mereka tetap (mengingkari) 
dan sangat menyombongkan diri 

8 Lalu sesungguhnya aku menyeru 
mereka dengan cara terang terangan. 868 
9. Kemudian aku menyeru mereka se- 
cara terbuka dan dengan diam-diam, 869 
10 maka aku berkata (kepada me¬ 
reka) 'Mohonlah ampunan kepada 
Tuhanmu, sungguh Dia Maha Peng- 
ampun 


perempuan-perempuan yang ditawan biasa- 
nya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin 
yang ikut dalam peperangan, dan kebiasaan 
ini bukanlahsesuatuyangdiwajibkan. 

866. Menu rut keterangan sebagian mu- 
fasir,ayat ini berhubungan dengan peristiwa 
ketika Rasulullah salat dan membaca Al~ 
Qur’an di dekat Ka‘bah lalu orang-orang 
musyrik berkumpul berkelompok-kelompok 
di hadapannya sambil mengejek dan me- 
ngatakan,"iika orang-orang mukmin benar- 
benar akan masuk surga sebagaimana kata 
Muhammad kitalah yang akan masukterlebih 



















































































































71. Nuh 


571 


4&1 ©’OW $& iC£Ji 


dan Dia dan anak- dengan dan Dia mentanjang- 
inenjadikan anak harta kan/meniberi kalian 11 


lebat 


atas 

kalian 


langit 

(hujan) 


i > 

<1*2 

Dia akan me- 
ngirirakan 


© ^ jfr/ V JnJu Qp JnJ c^>- j£j 


kebe- bagi kalian rneng- tidak mengapa 
13 saran Allah harapkan kalian 


sungai- untuk dan Dia men- 
12 sungai kalian jadikan 


kebun- 

kebun 


untuk 

kalian 


^ ^ ^ Ji © ^3St jsJ 


langit 


tujuh Allah telah men- bagai- kalian per- tidak- beberapa Dia telah men- dan 

ciptakan mana hatikan kah 14 tingkatan ciptakan kalian sungguh 


© Jbi\ £8 ® JO 


16 


pelita 


matahari 


dan Dia telah ca- pada- 

menjadikan haya nya 


bulan dan Dia telah 
menjadikan 


15 


"SO, 


bertingkat- 

tingkat 






bC 


y » 

&i\ 


OfJ 


y a 

bt 




y* { y 

AX iU 


dan Diamenge- 
luarkan kalian 


ke da- Dia mengem- kemu- 
lamnya balikan kalian dian 


tumbuh- 
17 tumbuhan 


<k 

i |04 

^ ■ 5" 

* 


darinya 

supaya kali- 

hampar 

bumi 

untuk 


an melalui 

19 an 


kalian 


bumi/ 

tanah 


menja¬ 

dikan 


dari menumbub- dan 
kan kalian Allah 


dan 

Allah 


18 


penge- 

luaran 


>Sr 


y j'J* , X ■> S y 


t I' ■* *» i 1- 

j ^ Jls 






menambah 

kepadanya 

ti- orang dan mereka 
dak yang mengikuti 

mereka men- sungguh ya Tu- 
durhakai aku mereka hanku 

Nuh ber¬ 
kata 

20 

luas 

jalan- 

jalan 



& 


,c.a. yy f 

7>?\" 


dan mereka 
berkata 

vang 

22 besar 

tipu 

daya 

dan mereka mem- 
buat tipu daya 21 

ke¬ 

rugian 

ke¬ 

cuali 

dan anak- 
anaknya 

harta- 

nya 


s y »>' ,o 

-2-i ' 


% % I ij OjJ5 Vj OjJ5 3 


dan 

ya’uc] 


Vagus 


dan 


Suwa‘ 


dan wadd sekali-2 kalian dan 


11. niscaya Dia akan menurunkan 
hujan yang lebat dari langit kepadamu, 

12. dan Dia memperbanyak harta dan 
anak-anakmu dan mengadakan ke- 
bun kebun untukmu dan meng¬ 
adakan sungai-sungai untukmu." 

13. Mengapa kamu tidak takut akan 
kebesaran Allah 7 

14. Dan sungguh, Dia telah men- 
ciptakan kamu dalam beberapa ting¬ 
katan (kejadian) 870 

15 Tidakkah kamu memperhatikan 
bagaimana Allah telah menciptakan 
tujuh langit berlapis- lapis? 

16. Dan di sana Dia menciptakan bulan 
yang bercahaya dan menjadikan ma¬ 
tahari sebagai pelita (yang cemerlang)? 

17. Dan Allah menumbuhkan kamu 
dari tanah, tumbuh (berangsur ang- 
sur), 

18. kemudian Dia akan mengembali 
kan kamu kedalamnya (tanah) dan me- 
ngeluarkan kamu (pada hari kiamat) 
dengan pasti. 

19 Dan Allah menjadikan bumi untuk¬ 
mu sebagai hamparan, 

20 agar kamu dapat pergi kian kemari 
dijalan-jalanyang luas. 

21. Nuh berkata, "Ya Tuhanku sesung- 
guhnya mereka durhaka kepadaku, dan 
mereka mengikuti orang orang yang 
harta dan anak-anaknya hanya me- 
nambah kerugian baginya, 

22 dan mereka melakukan tipu daya 
yang sangat besar." 

23. Dan mereka berkata, "Jangan sekalr 
kali kamu meninggalkan (penyembah 
an) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula 
sekali-kali kamu meninggalkan (pe- 
nyembahan) Wadd : dan jangan pula 
Suwa, Yagus , Ya‘uq dan A/asr. 

24. Dan sungguh, mereka telah me- 
nyesatkan banyak orang, dan janganlah 


jangan 

jangan 


meninggalkan jangan 

kalian 

meninggalkan ngan 

m 

Engkau tambahkan bagi orang orang 

SyjaJl 

y 

£ 

y y 

% 

** ^ 

4 yy 

y 

bi)J 

< y 

© \j~>j 


yang zalim itu selain kesesatan. 

25. Disebabkan kesalahan-kesalahan 
mereka- mereka ditenggelamkan lalu di- 


24 


kese- 

satan 


ke- orang-2 Engkau dan keba mereka telah dan 
cuali yang zalim tambahkan jangan nyakan menyesatkan sungguh 


»> » #. 'dl . £ »£ vr» ^ 


selain dari 

bagi 

mereka 

mereka 

mendapat 

maka 

tidak 

api / 
neraka 

lalu mereka 
dimasukkan 

mereka diteng- 
gelamkan 

kesalahan-2 dari apa J 

mereka disebabkan 

by aSjs 

y 

bt 

y t yy 

*yy 

jj3 

Sf 

y 

yj- 

& 



CO iii 

orang-2 

kafir 

dari 

bumi 

atas 

Engkau ja- 
tinggalkan ngan 

yaTu- 

hanku 

Null 

dan 

berkata 

25 

penolong- Allah 
penolong 


sii Ijis % rLi ^Ti SI Si © S&, 




durhaka kecuali/ mereka dan 
selain melahirkan tidak 


hamba-2 mereka akan Engkau biar- jika sesungguh- 

Mu menyesatkan kan mereka nya Engkau 26 



y. y y 




y l y 4 ** 


t} Cij © nu 


ia 

mas iik 


dan bagi 
orang yang 


dan kedua 
orang tuaku 


bagi ampuni- 
aku lah 


ya 

Tuhanku 


© i suili 6 % 


kebina- ke- 
28 saan cuali 


orang-2 

zalim 


Engkau dan dan orang-2 pe- dan bagi orang-2 dengan 
tambahkan jangan rempuan beiiman laki-2 benman beriman 



masukkan ke neraka, maka mereka 
tidak mendapat penolong selain Allah 

26 Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku 
janganlah Engkau biarkan seorang pun 
di antara orang-orang kafir itu tinggal di 
atas bumi 

27 Sesungguhnya jika Engkau biarkan 
mereka tinggal niscaya mereka akan 
menyesatkan hamba-hamba Mu, dan 
mereka hanya akan melahirkan anak- 
anak yang jahat dan tidak tahu 
bersyukur. 

28 Ya Tuhanku, ampunilah aku ibu- 
bapakku. dan siapa pun yang merriasuki 
rumahku dengan benman dan semua 
orang yang beriman laki laki dan 
perempuan. Dan janganlah Engkau 
tambahkan bagi orang-orang yang 
zalim itu selain kehancuran." 


dahulu. Makaturunlahayat38. 

867. Bahwa mereka orang-orang kafir 
diciptakan Allah dari air mam untuk beriman 
dan bertakwa kepada Nya, sebagaimana 
yang disampaikan oleh Rasul. Jadi kalau 
mereka tidak beriman tidak berhak masuk 
surga. 

868. Dakwah ini dilakukan setelah dakwah 
dengan cara diam-diam tidak berhasil. 

869. Setelah melakukan dakwah secara diam 
diam kemudian secara terang-terangan namun 
tidak juga berhasil, maka Nabi Nuh a.s. 
melakukan kedua cara itu sekaligus. 

































































































572 72. Al-Jinn 


AL-JINN 

Surah ke - 72 
!28 ayat Makkiyyah 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang . 

1. Katakanlah (Muhammad), "Telah di 
wahyukan kepadaku bahwa se- 
kumpulan jin telah mendengarkan 
(bacaan),' lalu mereka berkata "Kami 
telah mendengarkan bacaan yang 
menakjubkan (Al-Qur an), 

2 . (yang) member! petunjuk kepada 
jalan yang benar, lalu kami beriman ke 
padanya. Dan kami sekali-kali tidak 
akan mempersekutukan sesuatu pun 
denganTuhan kami, 

3. dan sesungguhnya Mahatinggi ke- 
agungan Tuhan kami, Dia tidak beristri 
dan tidak beranak. 

4. Dan sesungguhnya orang yang bo- 
doh di antara kami dahulu selalu meng 
ucapkan (perkataan) yang melampaui 
batasterhadap Allah, 872 

5. dan sesungguhnya kami mengira, 
bahwa manusia dan jin itu tidak akan 
mengatakan perkataan yang dusta ten 
hadapAllah, 

6 . dan sesungguhnya ada beberapa 
orang laki laki dari kalangan manusia 
yang meminta perlindungan 873 kepada 
beberapa laki-laki dari jin tetapi me¬ 
reka (jin) menjadikan mereka (manu¬ 
sia) bertambah sesat, 

7 Dan sesungguhnya mereka (jin) me- 
ngira seperti kamu (orang musyrik 
Mekah)yangjuga mengira bahwa Allah 
tidak akan membangkitkan kemba'i 
siapa pun (pada hari kiamat) 

8, Dan sesungguhnya kami (jin) telah 
mencoba mengetahui (rahasia) langit, 
maka kami mendapatinya penuh de- 
ngan penjagaan yang kuat dan panah- 
panahapi, 

9. dan sesungguhnya kami (jin) dahulu 
dapat menduduki beberapa tempat di 
langit itu untukmencuri dengar(berita 
beritanya) Tetapi sekarang 874 siapa 
(mencoba) mencuri dengar (seperti itu) 
pasti akan menjumpai panah panah api 
yang mengintai (untuk membakarnya). 
10 Dan sesungguhnya kami (jin) tidak 
mengetahui (adanya penjagaan itu) 
apakah keburukan yang dikehendaki 
orang yang di bumi ataukah Tuhan me¬ 
reka menghendaki kebaikan baginya 

11. Dan sesungguhnya di antara kami 
(jin) ada yang saleh dan ada (pula) ke- 
balikannya. Kami menempuh jalan 
yangberbeda beda 

12. Dan sesungguhnya kami (jin) telah 
menduga, bahwa kami tidak akan 
mampu melepaskan dirt (dari kekuasa- 
an) Allah di bumi dan tidak (pula) dapat 
lari melepaskan diri (dari)-Nya 

13. Dan sesungguhnya ketika kami (jin) 
mendengar petunjuk (AI Qur an) kami 
beriman kepadanya Maka barang 
siapa beriman kepada Tuhan maka 
tidak perlu ia takut rugi atau berdosa 


870 Lihat Surah Al-Mu minun (23) ayat 
12,13, dan 14. 

871. Wadd, Suwa.Yagus.Yauq dan Nasr 
adalah nama-nama berhala yang terbesai 
pada kabilah kabilah kaum Nuh, yang se- 
mula nama nama orang saleh. 

872 Mengatakan bahwa Allah mempunyai 
istri dan anak. Menurut Ibnu Kasir. perkata 
aninidiucapkansebelumjinitu masuklslam. 




vr 


urn °vy M tfjHiljo 


m 


m 




i ? I 


i % 


£>A 


fl| 


11 A! 
V f' 

, H 


jJr >; 

§ 


I pH*. 


m, 


U 

# 


V 


m 




m 




.yv. 


! £ % 
S 




li 


ill 




M 



V 

fi» * 


r M 





l!\ Ijjis ^Li & ja Z\ $ OJi J 


t-'Jj . 






Al- kami telah sunggnh lain mereka jin dari sekum- mendengar- bahwa- kepa- diwah- kata- 
Qur’an mendengar kami berkata pulan kan s?anya daku yukan kanlah 








sese- dengan Tu- 0 kami dan kepa- maka kami jalan yang kepa- ia memberi menak- 

2 orang Jhan kami menyekutukan tidak danya beriman benar da petunjuk 1 jubkan 


sOOb ij Jjai U lbj» Aj\j 


adalah dan bah- 
wasanya 


anak/ dan 
beranak tidak 


teman/ 

istri 


Dia tidak Tuhan kebe- Maha- dan bah- 
ambil kami saran tinggi wasanya 


jS>'i jjs $ li <P*U£a 






sis 


9 * I ad 


manusia akan me- tidak bah- kami dan sung- 

ngatakan wa mengira guh kami 4 


melam- Allah atas/ orang menga- 

pauibatas terhadap bodohkami takan 


ot JW ^ ^ o4rb 


kepada be- mereka minta manusia dari /di beberapa ada- dan bah- dusta Allah atas/ter- dan 

berapa laki-2 perlindungan antara orang laki-2 lah wasanya 5 hadap jin 


2 § S' s ij $3 ©"iii; fifs $ s 


akan mem- tidak bah- persangka-sebagai- mereka dan bahwa kedurha- maka mereka jin dari/di 

bangkitkan wa an kalian mana mengira mereka 6 kaan menambah antara 




, / > W/i. i'' S''. JkI) 

w 4^1 


penja¬ 

gaan 


dipenuhi 


maka kami 
mendapatinya 


langit 


kami meraba- dan bahwa 
raba/ intip kami 


se- Allah 
orang 


•Apt-La 1^1 i-Xj-LTu 




maka ba- untuk men- tempat-2 darinya kami adalah dan bah- dan suluh api sangat/ 

rang siapa dengarkan duduk (di langit) duduk kami wa kami 8 yang menyala keras 


joj\ js V Si\ 








O’-*} 


dike- apakah ke- kami me- ti- dan bah- 
hendaki bumkan ngetahui dak wakami 9 


meng- suluh api bagi- ia men- seka- 
intai yang menyala nya dapati rang 


ia mende- 
ngaikan 


» in v“ f?X !** 'i'' 'v'x *\ • •xfi k *^ 

bij -bJj jsf: *L)' >’ ^ 


jm-jin sebagi- dan bah- pemimpin/ Tuhan pada meng- atau- 

yangshaleh an kami wakami 10 kebaikan mereka mereka hendaki kah 


bumi 


di bagi 
orang 


5 y 6' Ulj © lb bAjj oji 




T 




kami 

melemahkan 

tidak bah¬ 
wa 

kami me- 
nyangka 

dan bah¬ 
wa kami 

n 

berbeda- 

beda 

jalan- i 
jalan 

adalah demi- tidak 
kami kian 

dan sebagian 
dari kami 


** 

111 

Sj 

yi) 

1 

A 

S' 

/* > / # 

a» 

4 a 

pe “ 

tunjuK 

kami men¬ 
dengar 

tat- 

kala 

dan bah¬ 
wa kami 

12 

berlari 

kalian mele- 
mahkan-Nya 

dan muka 

tidak bumi 

di Allah 




kedur- dan pengu- ia takut maka kepada iaberi- makaba- dengannya/ kami 

13 hakaan tidak rangan tidak Tuhannya man rang siapa kepadanya beriman 




wntisunnan.org 





































































































M VT “Jr ' iS& 4 # i ts 

pLit ££ *5^031 lL^ SjXiil it, Sj 


>rfh. 




ii&>- 


maka me- 
reka itu 


ia pa- maka ba- jin-jin menyim- dan dari jin-jin sebagi- dan bah- 

tuh rangsiapa pang dari kebenaran kami yangpatuh an kami wakami 




\j,& Spiliil % © C&j lj>£ 






IS 


kayu untuk neraka maka mere- orang-2 menyim- dan 
bakar lahanam ka adalah pang dari kebenaran adapun 


fc& ©'63. $ ^yai <> 






pemimpin / ja- mereka 
14 Ian yang lurus menuju 

"" y 


s* 


untuk Kami beri melimpah air 

cobaan mereka 16 


pasti Kami beri 
minum mereka 


jalan 

itu 


mereka 

tegak 


dan bah- 
wajika 


O’J dM ! Xx^a biJ^ <OvJu«i yz <j& b*J A-3 


dan bah- 
wasanya 


17 


sukar/ 

berat 


azab 


Dia akan me- Tuhan- peri- dari 
masukkannya nya ngatan 


ia ber- 
paling 


dan ba- pada- 


iii & fii ti z\j ©*xq & £ <a & vji 


& 




SS e>J> 


Allah hamba ber- tat- dan bah- seseorang/ Allah be- kalian maka milik masjid-2 

diri kala wasanya 18 sesuatu serta menyeru jangan Allah itu 


4ft ft (J’j 1ft ftl J® © ft ft 1 pyj^e #yu» 


*> 








, »s* 


aku dan Tu- aku me- sungguh kata- 
sekutukan tidak hanku nyeru hanyalah kanlah 


19 


berke- atasnya 
rumun 


adalah 

mereka 


hampir ia me- 
mereka nyeru-Nya 


ft. J® © '-ft ft? ft - ' ^ ft J® © ti 




sungguh kata- pemimpin/ dan mudarat/ bagi aku ti- sungguh kata- seseorang/dengan- 

aku kanlah 21 kcmanfaatan tidak bahaya kalian kuasa dak aku kanlah 20 sesuatu Nya 


ill % © oj y & ! X3 p p j.j2 y 


// 


M' 




penyam- kecu- 
paian ali 


tempat lari/ 


ipa 

22 berlindung 


selain- 

Nya 


dari aku men- dan seseorang/ Allah dari 
dapatkan tidak sesuatu 


melin- tidak 
dungiku dapat 


s'C// » t; ri» s'* i "s & i 1 ^ i i ^ » 

a) 6> 44^1 v>*J ft ud 




Jahanam api/ bagi- maka danRa- 

neraka nya sungguli sul-Nya 

SrMvS'". 


La til. t-Xjl 


Allah mendur- danba- dan risalah-Nya/ Allah dari 
hakai rang siapa amanah-2-Nya 






maka mereka 
akan mengetahui 

jS ^ 


selama- di da- 


mereka 




apakah 

dekat 


aku me¬ 
ngetahui 


tidak kata- 
kanlah 


melihat tatkala 

ga 23 

lamanya 

lamnya kekal 


&.? S s’ 

\ 

\ 

i** r? 


9- s* 

jmh 

1 bjLX- 

JSIJ 

«y ** 


b* 


bilangan 

dan lebih 

penolong/ 

lebih 

siapa 

24 


sedikit 

pembantu 

lemah 

yang 


PLs (ft--*' IJL«*1 c^J OjS&y 




u 


maka 

tidak 


yang 

gaib 


Maha 

Mengetahiu 


25 


masayang Tuhan- bagi- 
panjang ku nya 


menja- 

dikan 


atau- kalian dijanji- apa 
kah kan/diancam (azab) 


ft Jj43 bt L$^J S b* VI 


* »> -i, 






maka sesung- 
guhnya Dia 


rasul 


dari 


Dia 

meridhai 


siapa ke- 
yang cuali 


26 


sese¬ 

orang 


kegaib- 

an-Nya 


Dia mene- 
rangkan/ 


\s s »y 


'iiH s"* 


iftUl o' ftQ © 'ft; ft? ft, r ft <£ift 


mereka telah sung- bah- karena Dia 
sampaikan guh wa ingin tahu 


27 


pengintai/ bela- 
penjaga kangnya 


dan 

dari 


hadap- antara dari 
annya 


menja- 


lankan 


bJx- iS^b ft p-frj C-ft 


CA 




bilangan / sa- 
28 tu per satu 


se- tiap-tiap*' dan Dia 

suatu segala menghitung 


di sisi terha- dan Dia 
mereka dap apa meliputi 


Tuhan 

mereka 


amanah/ 

risalah 



t i 


m 


Sj 


-> ’ ^'V 
(6 ,) 

$ i i 

-a ^ 
11 

K 


. S 


V;.,; 

rdng siapa nya 


v> 

a sfe. 




•Q: :0i P © 

angsunnakorg 


72. Al-Jinn 573 

14. Dan di antara kami ada yang Islam 
dan ada yang menyimpang dari ke¬ 
benaran. Siapa yang Islam, maka 
mereka itu telah memilih jalan yang 
lurus. 

15. Dan adapun yang menyimpang 
dari kebenaran maka mereka menjadi 
bahan bakar bagi neraka Jahanam." 

16 Dan sekiranya mereka tetap 
berjalan lurus di atas jalan itu (agama 
Islam), niscaya Kami akan mencurahkan 
kepada mereka air yang cukup. 

17. Dengan (cara) itu Kami hendak 
menguji mereka Dan barang siapa ber- 
paling dari permgatan Tuhannya nis¬ 
caya akan dimasukkan-Nya ke dalam 
azab yang sangat berat. 

18. Dan sesungguhnya masjid-masjid 
itu adalah untuk Allah Maka janganlah 
kamu menyembah apa pun di 
dalamnya selain Allah. 

19. Dan sesungguhnya ketika hamba 
Allah (Muhammad) berdiri menyem 
bah-Nya (melaksanakan salat), mereka 
(jin-jin) itu berdesakan mengerumuni- 
nya. 

20. Katakanlah (Muhammad). "Se¬ 
sungguhnya aku hanya menyembah 
Tuhanku dan aku tidak mempersekutu- 
kan sesuatu pun dengan-Nya " 

21. Katakanlah (Muhammad), "Aku 
tidak kuasa menolak mudarat maupun 
mendatangkan kebaikan kepadamu." 

22. Katakanlah (Muhammad), 'Se¬ 
sungguhnya tidak ada sesuatu pun 
yang dapat melindungiku dari (azab) 
Allah dan aku tidak akan memperoleh 
tempat berlindung selain dari Nya 

23. (Aku hanya) menyampaikan (per 
ingatan) dari Allah dan risalah Nya. Dan 
barang siapa mendurhakai Allah dan 
Rasul-Nya maka sesungguhnya dia 
akan mendapat (azab) neraka Ja¬ 
hanam, mereka kekal di dalamnya se- 
lama-lama-nya." 

24 Sehingga apabila mereka melihat 
(azab) yang diancamkan kepadanya, 
maka mereka akan mengetahui siapa- 
kah yang lebih lemah penolongnya dan 
lebih sedikit jumlahnya. 

25. Katakanlah (Muhammad). "Aku 
tidak mengetahui, apakah azab yang 
di-ancamkan kepadamu itu sudah 
dekat ataukah Tuhanku menetapkan 
waktu nya masih lama." 

26. Dia Mengetahui yang gaib, tetapi 
Dia tidak memperlihatkan kepada siapa 
pun tentang yang gaib itu. 

27. Kecuali kepada rasul yang diridai 
Nya, maka sesungguhnya Dia me- 
ngadakan penjaga penjaga (malaikat) 
di depan dan di belakangnya. 

28. Agar Dia mengetahui, bahwa rasul- 
rasul itu sungguh, telah menyampaikan 
risalah Tuhannya, sedang (ilmu-Nya) 
meliputi apa yang ada pada mereka, 
dan Dia menghitung segala sesuatu 
satu persatu 

873- Ada di antara orang-orang Arab apa¬ 
bila mereka melintasi tempat yang sunyi, 
mereka minta perlindungan kepada jin yang 
mereka anggap berkuasa di tempat itu. 

874 Waktu setelah Nabi Muhammad saw. 
diutus menjadi rasul 























































































































574 73. Al-Muzzammil 

AL-MUZZAMMIL 

Surah ke - 73 

■'20 ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

I. Wahai orang yang berselimut 
(Muhammad) 1 

2 Bangunlah (untuksalat) pada malam 
hari kecuali 875 sebagian kecil., 

3. (yaitu) separuhnya atau kurang se 
dikit dari itu, 

4. atau lebih dari (seperdua) itu, dan 
bacalah Al Qur’an itu dengan perlahan- 
lahan 

5. Sesungguhnya Kami akan menurun- 
kan perkataan yang berat kepadamu. 

6 Sungguh, bangun malam itu lebih 
kuat (mengisi jiwa); dan (bacaan di 
waktu itu) lebih berkesan 

7 Sesungguhnya pada siang hari 
engkau sangat sibuk dengan urusan- 
urusanyang panjang. 

8 . Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan 
beribadahlah kepada-Nya dengan 
sepenuh hatr 

9. (Dialah)Tuhan timurdan barat, tidak 
ada tuhan selain Dia, maka jadikanlah 
Dia sebagai pelindung. 

10. Dan bersabarlah (Muhammad) ter- 
hadap apa yang mereka katakan dan 
tinggalkanlah mereka dengan cara 
yang baik. 

II. Dan biarkanlah Aku (yang ber- 
tindak) terhadap orang orang yang 
mendustakan yang memiliki segala ke- 
nikmatan hidup dan berilah mereka 
penangguhan sebentar. 

12. Sungguh di sisi Kami ada beleng- 
gu-belenggu (yang berat) dan neraka 
yang menyala-nyala 

13. dan (ada) makanan yang menyum- 
bat di kerongkongan dan azab yang 
pedih. 

14. (Ingatlah) pada hari (ketika) bumi 
dan gunung-gunung berguncang ke- 
ras dan menjadilah gunung gunung 
itu seperti onggokan pasir yang di- 
curahkan. 

15. Sesungguhnya Kami telah mengu- 
tus seorang rasul (Muhammad) kepada 
kamu yang menjadi saksi terhadapmu. 
sebagaimana Kami telah mengutus se¬ 
orang rasul kepada Fir aun. 

16 Namun Fir'aun mendurhakai rasul 
itu maka Kami siksa dia dengan siksaan 
yang berat 

17. Lalu bagaimanakah kamu akan da- 
pat menjaga dirimu jika kamu tetap 
kafir kepada hari yang menjadikan 
anak anakberuban 

18. Langit terbelah pada hari itu Janji 
Allah past! teriaksana. 

19 Sungguh, ini adalah peringatan. 
Barang siapa menghendaki, niscaya dia 
mengambil jalan (yang lurus) kepada 
Tuhannya 


875- Salat malam ini mula-mula wajib, 
sebelum turun ayat ke-20 dalam surah ini. 
Setelah turunnya ayat ke-20 ini hukumnya 
menjadi sunah. 



mm 

m 




vr # 


rf 

V 

* 


r 

"J St-j 

M 


| f 
m 

! m 
ifl 

fm 

re f 

Iw 

III 


m 





' • 

V- Q 

%■ ii 

m 

Mi 

m 

W 

'I i 





5bi j\ Qy Cf) bfe 

sedikit dari- kurang atau seper- sedikit kecu- malam bangun- orang yang wahai 

nya duanya 2 ali hari lah * 1 berselimut 

^j5 [0 b © fey o|fe Jbj 0 -V j'l 0 

perka- atasmu/ke- Kami akan sesung- perlahan- Al-Qur’an dan atas- lebih atau 

taan pada kalian menurunkan guhnya 4 lahan bacalah nya 3 




4 <3 k a © 

pa- bagi sung- ucapan/ dan lebih te- kuat sangat/ ia/ ma- bangun sesung- berat 

da kamu guh 6 bacaan guh /terkesan lebih adalah lam guhnya 5 




sungguh-2 kepada- danberi Tuhan nama dan panjang/ pekeijaan/ siang 

_8_beribadah Nya badahlah kamu sebutlah 7 banyak urusan hari 


© SOg '.5*6 4 4 H ©4 4 


danber- pelin- maka ambillah/ Dia ke- Tuhan tidak dan 

sabarlah 9 dung jadikan Dia cuali ada barat 


timur Tuhan/Pe- 
melihara 


OWAKilj (jp U Jc. 


dan orang-2 yang dan biar- 

mendustakan kan Aku 10 


yang 

baik 


pindah dan pmdahlah/ mereka apa atas/ 
jauhilah mereka katakan yang terhadap 


5) ^ Si © fes 0 }^ Jj 

dan api yang belenggu- pada sisi sesung- sedikit/ dan beri tem- kenikmatan/ mem- 

12 menyala-nyala belenggu Kami guhnya 11 sebentar po mereka kemewahan punyai 




& / > - 


jipij J4i\ p, © ©j pi is uXj 

bumi 


r^' 
^ V 

. jvl : 

>Si 

m 
m 
& 


dan gunung- 
gunung 


ber- hari pedih dan siksa/ kerong- menyum- dan ma- 

goncang 13 azab kongan bat kanan 


jadilah 




|3i 

TKjl 1 i 

„ S' 

© 

menjadi 

saksi 

seorang 

kepada 

Kami telah sung- 

lie in/ber- 

rasul 

kalian 

meaigutus guh 

14 taburan 

£4 




rasul 

Fir‘aun 

maka men- 

seorang 

Fir'aun 

itu 


durhakai 

15 rasul 







pada mengutus mana kalian 


y it © %j fM im 


t«| 

% % 


'If; 


menja- hart kalian kafir/ jika kalian bertakwa/ maka 

dikan ingkar memeiihara diri bagaimana 16 

yang 

berat 

siksaan 

lalu Kami 
siksa dia 



iOi 


he. ^ 

'oQj\ 

ter- janji- 

18 laksana Nya 

ada- kare- 
lah nanya 

ter- langit 

belah 

17 

ber- 

uban 

anak-anak 

muda 




ke- iameng- meng- makaba- 
pada ambil hendaki rang siapa 


peringatan 


im sesung- 
guhnya 





























































































74. Al-Muddassir 575 

20. Sesungguhnya Tuhanmu mengeta- 
hui bahwa engkau (Muhammad) berdin 
(salat) kurang dari dua pertiga malam, 
atau seperdua malam, atau sepertiganya 
dan (demikian pula) segolongan dan 
orang-orang yang bersamamu Allah 
menetapkan ukuran malam dan siang. 
Allah mengetahui bahwa kamu tidak 
dapat menentukan batas-batas waktu 
itu, maka Dia memben kennganan 
kepadamu, karena tu bacalah apa yang 
mudah (bagimu) dari Al-Qur'an, Dia 
mengetahui bahwa akan ada di antara 
kamu orang-orang yang sakit, dan yang 
lain berjalan di bumi mencari sebagian 
karunia A lah, dan yang lain berperang di 
jalan Allah, maka bacalah apa yang 
mudah (bagimu) dan Al-Quran dan 
laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, 
dan berikanlah pinjaman kepada Allah 
pinjaman yang baik Kebaikan apa saja 
yang kamu perbuat untuk dinmu niscaya 
kamu memperoleh (balasan)nya di sisi 
Allah sebagai balasan yang paling baik 
dan yang paling besar pahalanya Dan 
mohonlah ampunan kepada Allah, 
sungguh Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang. 

AL-MUDDASSIR 

Surah, ke - 74 
56 ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih Maha Penyayang. 

I. Wahai orang yang berkemul (ber- 
selimut) 1 

2 Bangunlah, lalu berilah peringatan 1 

3. Dan agungkanlah Tuhanmu, 

4. dan bersihkanlah pakaianmu, 

5. dan tinggalkanlah segala (perbuatan) 
yang keji 

6. dan janganlah engkau (Muhammad) 
memben (dengan maksud) memperoleh 
(balasan) yang lebih banyak. 

7. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. 

8. Maka apabila sangkakala ditiup, 

9. maka itulah han yang serba sulit, 

10 . bagi orang-orang kafirtidak mudah 

II. Biarkanlah Aku (yang bertindak) 
terhadap orang yang Aku sendiri telah 
menciptakannya, 876 

12. dan Aku berikan baginya kekayaan 
yang melimpah 

13. dan anak-anak yang selalu ber- 
samanya 

14. dan Aku benkan baginya kelapangan 
(hidup) seluas-luasnya, 

15. kemudian dia ingin sekali agar Aku 
menambahnya 

16 Tidak bisa! Sesungguhnya dia telah 
menentang ayat ayat Kami (Al Quran). 
17. Aku akan membebaninya dengan 
pendakian yang memayahkan. 

876 . Ayat m dan beberapa ayat benkutnya 
diturunkan mengenai seorang kafir Mekah, 
pemimpin Quraisy bernama Al-Wahd bin 
Mugtrah. 

877. Apa yang dilemparkan ke dalam neraka 
itu diazabnya sampai bmasa kemudian 
dikembalikannya sebagai semula untuk 
diazabkembali. 

878 'Tidak" adalah bantahan terhadap ucap- 
an ucapan o ang-orang musynkyang meng- 
ingkari hal ha! tersebut di atas 

































































































576 74. Al-Muddassir 


IS Sesungguhnya dia telah memikir- 
kan dan menetapkan (apa yang ditetap- 
kannya) 

19. maka celakalah dial Baga'mana dia 
menetapkan? 

20 Sekafi lagi, celakalah dia! Bagai 
mana dia menetapkan? 

21. Kanud'an dia (merenung) memikir- 
kan, 

22. lalu berwajah masam dan cemberut 

23 kemudian berpaling (dari kebenar 
an) dan menyombongkan diri 

24 lalu dia berkata '(Al Qur an) mi 
hanyalah sihir yang dipelajari (dari 
orang orang dahulu), 

25 Ini hanyalah perkataan manusia. ,! 

26. Kelak Aku akan memasukkannya ke 
dalam (neraka) Saqar 

27 Dan tahukah kamu apa (neraka) 
Saqar itu 7 

28 la (Saqar itu) tidak meninggalkan 
dan tidak membiarkan, 877 

29 yang menghanguskan kulit manu- 
sia 

30. Di atasnya ada sembilan belas (ma- 
laikat penjaga) 

31 Dan yang Kami jadikan penjaga ne¬ 
raka itu hanya dari malaikat, dan Kami 
menentukan bilangan mereka itu hanya 
sebagai cobaan bagi orang orang kafir 
agar orang orang yang diberi kitab 
menjadi yakm agar orang yang ber 
iman bertambah imannya agar orang 
orang yang d beri kitab dan orang 
orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan 
agar orang orang yang di dalam hati 
nya ada penyakit dan orang-orang kafir 
(berkata), 'Apakah yang dikehendaki 
Allah dengan (bilangan) ini sebagai 
suatu perumpamaan 7 " Demikianlah 
Allah membiarkan sesat orang-orang 
yang Dia kehendaki dan memben pe 
tunjuk kepada orang orang yang Dia 
kehendaki. Dan tidak ada yang me- 
ngetahui bala tentara Tuhanmu kecuali 
Dia sendiri Dan Saqar itu tidak lain 
hanyalah peringatan bagi manusia 

32. Tidak! 878 Demi bulan 

33. dan demi malam ketika telah ber- 
lalu 

34 dan demi subuh apabila mulai 
terang 

35 sesungguhnya (Saqar itu) adalah 
salah satu (bencana) yang sangat besar, 

36 sebagai peringatan bagi manusia 
37. (yaitu) bagi siapa di antara kamu 
yang ingin maju atau mundur. 879 

38 Setiap orang bertanggung jawab 
atasapa yang telah dilakukannya 

39 kecuali golongan kanan 

40, berada di dalam surga mereka sa¬ 
ting menanyakan 

41 tentang (keadaan) orang orang yang 
berdosa 

42 ' Apa yang menyebabkan kamu ma- 
sukkedalam (neraka) Saqar?" 

43 Mereka menjawab, "Dahulu kami 
tidak termasuk orang orang yang me- 
laksanakan salat. 

44. dan kami (juga) tidak memberi 
makan orang miskin 

45. bahkan kami biasa berbmcang (un- 
tuk tujuan yang batil) bersama orang 
orang yang membicarakannya 

46 dan kami mendustakan han pem- 
balasan 

47. sampai datang kepada kami ke- 
matian." 

879 Maju menerima peringatan dan yang 
dimaksud dengan mundur ialah tidak mau 
menerima peringatan. 



1 Si 


* y 




jJSj Aji 

dia per- lalu dia te- bagai- ceiaka- lalu dia me- bagai- maka ce- dan telah telah sungguh 

hatika n 20_tapkan mana lahdia 19 netapkan mana lakalah dia 18 tetapkan pikirkan dia 

\jJb o\ JUs (ip jj>\ f ^ (g) 


sihir ke- 
euali 


ini tidak- lain dia dan dia som- dia ber- kemu- dan dia dia berma- kemu- 

iah berkata 23 bongkandiri paling dian 22 merengut sam muka dian 21 

~~ ^ 


ija Ej <g) % @ ~JJ\ 'Sj, Sfi Tli Si © ’j’i 

kamu dan neraka akan Aku manusia perka- ke- ini tidak- diceritakan' 

me ngetahui a pakah 26 Saqar masukkandia 25 taan cuali * lah 24 dipelajari 


sembilan belas di * bagi yang iamem- dan ia me- ti- neraka apa 

atasnya 29 manusia membakar 28 biarkan tidak ninggalkan dak 27 Saqar 
H - 




£ y** <s 




4^3 


i •§[ GU Q tX UJr Q 


fitnah/ ke- bilangan 
eobaan cuali mereka 


Kami dan malaikat ke- neraka penghuni/ Kami dan 

jadikan tidak cuali penjaga jadikan tidak 30 


eq. f>i 3 jSi \jj\ 2 ii 


ke- 

imanan 

mereka orang-2 
beriman yang 

dan ber¬ 
tambah 

Kitab mereka 

diberi 

orang-2 

yang 

supaya 

meyakini 

mereka bagi orang- 
kafir orang yang 





qsjl 
* ** 

>> 

JjSl 


penyakit 

hati da- orang-2 
mereka lam yang 

dan supaya 
mengatakan 

dan orang-orang 
yang beriman 

Kitab 

mereka 

diberi 

orang-2 

yang 

ragu- dan 
ragu tidak 




dan Dia mem- Diake- siapa Allah menye- 
beri petunjuk hendaki yang satkan 


kianlah pamaan ini 


hendaki kah 


orang 


rang- 

kafir 


y st © jji t o c y. % sg. %. c n $ 


sekali- 
kali 31 


bagi peri- ke- 

manusia ngatan cuali 


dan Dia keen- Tuhan bala- menge- dan Diake- siapa 

tidaklah ali kamu tentara tahui tidak hendaki yang 


Jtu»\ lil gc ^rfjl jl 


benar-benar sungguh 
salah satu ia 


34 


terbit/ tat- 
terang kala 


dan 

Subuh 


mundur/ tat- dan 
33 berlalu kala malam 


32 


demi 

bulan 


J © >h ji f S:' Si p* & @ \)J @ j&i 


tiap- 

tiap 


37 


akan atau 
mundur 


akan 

maju 


bah- di antara meng- bagi 
wa kalian hendaki siapa 


36 


bag? peri- 
manusia ngatan 


sangat 
35 besar 


** ^ * «*«•<’ T** ^ wir •* jr * * 


mereka saling 
bertanya 


a 

surga 


da¬ 
lam 39 


kanan 


kaum/ ke- tergadai/ ia usaha- dengan jiwa/ 

golongan cuali 38 terikat kan apa diri 


s' 

^ $ \JJ\S 

(<£) JL» 


& (o) 

»>Ti 

¥ 0 

dari/ 

kami tidak mereka 

neraka da- 

memasuk- 

apa 

orang-orang 

dari/ 

termasuk 

berkata 

42 Saqar lam 

kan kalian 

yang 41 

yang berdosa 

tentang 40 


-? At I 5 -*. ^ AK Ti > t*? *\ v 


ber- kami mencela/ dan kami 
sama memperolok-2 adalah 


44 


orang-orang kami mem- adalah dan 

miskin beri makan kami tidak 


43 


orang-orang yang 
mengerjakan salat 


A 'A—'u i" 11 ^ ^ > **4i ^ ^ & 

(wj b-oi Cf-w* -ZjP. 




m 


kepastian datang se- 
47 ke kami h ingga 


46 


pemba- dengan kami men- dan kami orang-2 yang men- 

lasan hari dustakan adalah 45 cela/memperolok-2 

























































































m. 





Vo j)gj 


M 


OVV 


Wi 


*> 

** ** 

orang-2 yang 
berpaling 


J 2 J 
J - 'vi 

Iks'* I ''*» 4 , s \S <s 


' *A \ ' frt\ At w 

1*3 Ap\jUm jfk^JkA 




u 


per- 

ingatan 


dari bagi maka 

mereka mengapa 48 


orang-2 

menolong 


pertolongan/ berguna ke- maka 

syafaat pada mereka tidak 


■V-4 <-k fey ijjK-s 




»■• »> 




r^ 1 


sr 


meng- bah- 
hendaki kan 51 

singa 

dari 

ia 

lari 

yang 

50 terkejut 

keledai seakan-2 

mereka 

49 

/->, <•" A 7 
V J? 

its, 's 

i© 


ll > > 

l *> 

A 

O' 


ft 

mereka ti- bah- 

takut dak kan 

sekali-2 

tidak 

52 

ditebarkan/ 

terbuka 

lembaran- 

lembaran 

diberi 

ia 

un¬ 

tuk 

di antara sese- 
mereka orang 

tiap- 

tiap 




o^===»i "iLLi £^-*3 $^3 Jo *)h£=z> f^J S• 


dia meng- dia meng- maka ba- 
55 ingatnya hendaki rangsiapa 54 


peringatan/ sesnng- sekali-2 
pelajaran guhnya ia tidak 


t-'.T'u \ ’ft ' tft, '* h A i JAA A -rf, 

© J^j ^ji3l J-M jA «Ui’. -~4; o' ij. OjjSju bsj 


53 


hari 

akhirat 


56 


ampun- 


dan ber- 
hak/patut 


takwa/ 

taat 


berbak/ Dia Allah meng- bah- kecu- 
patut hendaki wa ali 


mereka dan 

mengingat tidak 






> ^ <* I 11 kK f. 

(Qp) u j*v*j$* ^ ^JOr* *> 


apakah 

mengira 


menceia/ 

menyesali 


dengan 

jiwa 


Aku ber- dan 
sumpah sungguh 


l 


kiamat 


dengan Aku ber- sung- 
hari sumpah guh 


X © SE ip h\ > feU £ © £Us* pi #\ SQbfi 

ber- yang tulang-be- Kami bahwa manusia 

kuasa benar 3 lutengnya kumpulkan tidak 


bah- jari-je- Kami sem- un- atas 

kan 4 raarinya pumakan tuk 


v.^r, c' u< v -'ist v ^ /^ £ <r''ri "■>r'i -V'sh ft.-* 

i3^ bfe Oyi ^>tiJ fjLuSbn Jjj£ 


panda- bi- maka 

ngan ngung tatkala 6 


kiamat hari bila- iaber- 
kah tanya 


di hadap- untuk 
annya durhaka 


. vt-Jt >’*ti "£r <*<' ^ 


pada 
hari itu 


manusia berkata 


dan 

buian 


matahari dan dikum- 
puikan 


buian dan hilang 
cahaya 


pp Pi 5T ©^i J\ 




/ / /' i»' 1 ' 


j»-vr. -"r 


^ .^J © ^ © >!i (*4s W 




V/ >, 


dia lem-walau- melihat dirinya atas 

paikan pun 14 (jadi saksi) 


manusia bah- dia akhir- dia da- tentang pada 

kan 13 kan hulukan apa hari itu 


kip H b\. © % SPP i£\p © "Pp* 

mengum- atas sesung- dengan- karena kamu lisanmu/ dengan- kaxnu ja- uzur/alasan- 

pulkannya Kami guhnya 16 nya agarsegera lidahkamu nya gerakkan ngan 15 alasannya 


s'</ 'A fifS^e'V* \<\1 

aA> Oj. ^ 


4ij 


penjelas- atas 
19 annya Kami 


sung- lain 
gufi 


baca- maka Kami telah maka dan memba- 

annya ikutilah bacakan dia apabila 17 cakannya 


m 

m; 

pMr 

«;s> 

-tSB'- 1 
| | 
ft 
M! 

f , 

1 ^. 

< ••>! 


L 

M 

t 1 


1 
i ^ 


manusia meng- 
hendaki 


oA 


t ' 

W! 

« i i 

1- 1 

m 

w 

(■ ?a 

« 

i 7>; 

(fel' 


manusia diberi ta- tempat mene- pada Tuhan ke- tempat tidak sekali-2 tempat di 

hukan 12 tap/kembali hari itu kamu pada 11 lari ada tidak 10 lari mana 


m 
@ 
j !, 

tv il 

ft' 

< 'V: 

(, 1 i 

( v 

4- ' f-\ 

(*■ r 

I-®! 1 

f ft 

*\ 4 

« ft 


75. Al-Qiyamah 577 


48. Maka tidak berguna lagi bagi 
mereka syafaat (pertolongan) dari 
orang-orang yang memberikan syafaat. 

49. Lalu mengapa mereka (orang 
orang kafir) berpaling dari peringatan 
(Allah)? 

50. Seakan-akan mereka keledai liar 
yang lari terkejut, 

51. lari dart singa. 

52. Bahkan setiap orang dan mereka 
ingin agar diberikan kepadanya lem 
baran lembaran (kitab) yang terbuka. 

53. Tidak 1 Sebenarnya mereka tidak 
takut kepada akhirat. 

54. Tidak! Sesungguhnya (Al-Qur’an) 
itu benar-benarsuatu peringatan 

55. Maka barang siapa menghendaki, 
tentu dia mengambil pelajaran darinya. 

56. Dan mereka tidak a kan mengambil 
pelajaran darinya (A! Qur’an) kecuali 
(jika) Allah menghendakinya. Dialah 
Tuhan yang patut (kita) bertakwa ke- 
pada-Nya dan yang berhak memberi 
ampun. 

AL-QIYAMAH ft 

Surah ke - 75 

40 ayat. Malddyyahft;- 

• - V- ft --.'t.-.Nft 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1. Aku bersumpah dengan hari kiamat, 

2 . dan aku bersumpah demi jiwa yang 
selalu menyesali (dinnya sendiri). 

3. Apakah manusia mengira bahwa Ka¬ 
mi tidak akan mengumpulkan (kembali) 
tulang belulangnya? 

4. (Bahkan) Kami mampu menyusun 
(kembali) jari jemannya dengan sem- 
purna. 

5 Tetapi manusia hendak membuat 
maksiatterus menerus 

6. Dia bertanya ' Kapankah hart kiamat 
itu?" 

7. Maka apabila mata terbdalak (keta- 
kutan), 

8. dan buian pun telah hilang cahayanya 

9. lalu matahari dan buian dikumpulkan, 

10. pada han itu manusia berkata, 'Ke 
mana tempat lari?" 

11. Tidak 1 Tidak ada tempat berlindung 1 

12. Hanya kepada Tuhanmu tempat 
kembali pada hari itu 

13. Pada hari itu diberitakan kepada 
manusia apa yang telah dikerjakannya 
dan apa yang dilalaikannya. 

14. Bahkan manusia menjadi saksi atas 
dinnya sendiri, 830 

15. dan meskipun dia mengemukakan 
alasan alasannya. 

16. Jangan engkau (Muhammad) gerak¬ 
kan lidahmu (untuk membaca A!-Qur’an) 
karena hendak cepat-cepat (mengua- 
sai)nya. 

17. Sesungguhnya Kami yang akan 
mengumpulkannya (di dadamu) dan 
membacakannya. 

18. Apabila Kami telah selesai mem¬ 
bacakannya maka ikutilah bacaannya itu 

19. Kemudian sesungguhnya Kami yang 
akan menjelaskannya 


880■ Anggota badan manusia menjadi saksi 
terhadap pekerjaan yang telah mereka 
lakukan seperti tersebut dalam Surah An-Nur 
(24) ayat 24 































































































578 76. Al-lnsan 


20 Tidak! Bahkan kamu mencintai ke 
hidupan dunia 

21. dan mengabaikan (kehidupan) 
akhirat. 

22 Wajah-wajah (orang mukmm) pada 

hari itu berseri sen 

23. MemandangTuhannya, 

24 Dan wajah-wajah (orang kafir) pa¬ 
da hari itu muram. 

25. mereka yakin bahwa akan ditimpa- 
kan kepadanya malapetaka yang sa- 
ngat dahsyat. 

26. Tidak! Apabila (nyawa) telah sam- 
pai kekerongkongan, 

27. dan dikatakan (kepadanya), "Siapa 
yang dapat menyembuhkan?" 

28 Dan dia yakin bahwa itulah waktu 
perpisahan (dengan dunia), 

29. dan bertaut betis (kiri) dengan betis 
(kanan), 88 ' 

30. kepada Tuhanmulah pada hari itu 
kamudihalau 

31. Karena dia (dahulu) tidak mau 
membenarkan (Al-Qur'an dan Rasul) 
dan tidak mau melaksanakan salat, 

32. tetapi justru dia mendustakan 
(Rasul) dan berpaling (dari kebenaran), 

33. kemudian dia pergi kepada ke- 
luarganya, dengan sombong. 

34. Celakalah kamu! Maka celakalah! 

35. Sekali lagi, celakalah kamu (manu- 
sia)! Maka celakalah! 

36. Apakah manusia mengira, dia akan 
dibiarkan begitu saja (tanpa per- 
tanggungjawaban)? 

37. Bukankah dia mulanya hanya setetes 
mani yang ditumpahkan (ke dalam 
rahim). 

38. Kemudian (mani itu) menjadi se- 
suatu yang melekat, lalu Allah men- 
ciptakannya dan menyempurnakan- 
nya, 

39. Lalu Dia menjadikan dannya se 
pasang laki-laki dan perempuan. 

40 Bukankah (Allah yang berbuat) 
demikian berkuasa (pula) menghidupkan 
orang mati? 

AL-INSAN 

Surah ke - 76 

31 ayat. Madaniyyah 

Deng an nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1. Bukankah pernah datang kepada 
manusia waktu dari masa, yang ketika itu 
belum merupakan sesuatu yang dapat 
disebut? 

2 Sungguh, Kami telah menciptakan 
manusia dari setetes mani yang ber- 
campur 888 yang Kami hendak mengujinya 
(dengan penntah dan larangan), kaiena 
itu Kami jadikan dia mendengar dan 
melihat, 

3. Sungguh, Kami telah menunjukkan ke¬ 
padanya jalan yang lurus; ada yang ber- 
syukurdan ada pula yang kufur, 

4. Sungguh, Kami telah menyediakan 
bagi orang-orang kafir rantai, belenggu 
dan neraka yang menyala-nyala. 

5. Sungguh, orang-orang yang berbuat 
kebajikan akan minum dari gelas (berisi 
minuman) yang campurannya adalah air 
kafur , 883 


881 Karena hebatnya penderitaan pada saat 
akan mati dan ketakutan akan meninggalkari 
dunia dan menghadapi akhirat. 




m 


\W\ 

:-2«- 




'Hr 


A 


SX'i 
y.-x. 

Mi 


t: 


J, -o' 

I Vr 

%X 




! I' 


!§ 

11 3 


•y p- 
I $ 

§p 


43*! 


^ 1 ^ 1 ' 
KL 5- 




ifim 

v > 




m 

w 




A IS, X- . J.II is,. ^ 5 » A®-,: •. sS ,x» -i Y -i ' y 

W ~tr°^ -h*k OJjjtj © dj& Jf 5^ 


V f 1 y rS~ Y A f 


: > 
r 


berseri- pada wajab- akhirat dan kalian yang kalian bah- tidak 

22 sen hari itu wajah 21 tinggalkan 20 cepat mencintai kan sekali-2 


p e ‘Jy & % o' © i/ki ‘tfrJJ ft p "Q ?b <Ji 






kebi- dengan- akan bah- iame- masam/ pada dan wajah- me- Tuhan- ke- 

25 nasaan nya dibuat wa ngira 24 muram hari itu wajah 23 lihat nya pada 


cM\j © z\ im ©*s©a$' k% 


HI 


'i U.*'' 




if I dan bertaut, ber- sungguh dan dia men- sia- dan di- kerong- la telah apa- sekali 

berbelit 28 pisah ia/itu mengira 27 jampi pa katakan 26* kongan sampai bila kali 


% 

% 


> 

IXJ duo' X~*y 

'V' 

Jl 

dia 

salat 

dan 

tidak 

dia mem¬ 
benarkan 

maka 

tidak 

tempat pada 

30 kembali hari itu 

Tuhan 

kamu 

ke¬ 

pada 




dengan 

betis 


betis 


W 

1 


<3 M 


m 

4 

it 11 

ft 


bagi lebih 






f 


dia 

kemu¬ 


pergi 

dian 

32 


'i s ‘*>s f 


dan dia dia men- tetapi 


31 


p 4/i 6' ^ Jj' jT © JjU 








begitu iaditing- bah- manusia apakah makale- bagi lebih kemu- maka lebih 

36 saja galkan wa mengira 35 bihutamakamu utama dian 34 utama 


* I® 


si z ' 


'y > 








dari- lalu Dia lalu Dia lalu Dia segum- adalah lalu ditum- air dari setetes la bukan- 

nya jadikan 38 sempurnakan ciptakan pal darah ia 37 pahkan mani adalah kah 


^ e- y Ji < I ■'A'. ^ , 

P (J3^' 4-lH o' cF 00-j2j_ itp y3]' cArjT' 


it 


i 

-i •«; a- 

i 

W' 

.1 tl 

LI 



orang 

menghi- 

40 

mati 

dupkan 

Pi 

h 

! 

ML 

ggj 


ber- demi- tidak- dan pe- laki- duajodoh/ 

kuasa kian itu kah 39 rempuan laki pasang 



W\ 

A? 


v> 




p p ci o^r cP*y\ 


yang di¬ 
sebut 


se- adalah tidak masa dari waktu manusia atas telah apa- 
suatu ia datang kah 


tzy* i2£S oS! silii iiC s* 2 CV rsi & 


A- , ^ 


men- mate Kami Kami ber- setetes dari manusia Kami telah sungguh 

dengar jadikan dia mengujinya campur mani menciptakan Kami 


Jj) f£\l UJ, dL-“^ L © \/r^i 


kufor/ dan ter- ber- terka- 

ingkar kadang syukur dang 


jalan 


Kami tun- sungguh 

juki dia Kami 2 


melihat 


<jj. bjiJLc-' 13} 


sung- dan neiaka yang dan belenggu- 

gtih 4 menyala-nyala belenggu 


rantai- 

rantai 


oagi orang- 
orang kanr 


Kami me- sungguh 
nyediakan Kami 




campur- adalah piala 1 dari 

annya ia gelas 


air 

kafur 


mereka akan 
minum 


yang ber- 
buat baik 




















































































































UTr* Mm 




t» .''''»>•" x* 1 i >i^ i-' - > •* >*»" 

ojpli/j jXju UjSj> 1a«-A 5 lj-jj/>»A3 4i)l 3Uc. cj^ 5 Ixi- 


dan mereka dengan mereka dengan pan- mereka pan- Allah hamba- pada- dia mata 

takut nazar raemenuhi 6 caran/aliran caikandia hamba nya minimi air 


eM, 4 4 ' r tts\ sjljZj 0 & of&i 


orang yang atas makanan 

miskin disukainya 


dan mereka 
memberi makan 


merata ke baha- adalah hari 
7 mana-mana yanya ia 


ga % & 4 1 il Zj) Cl @ 


£±i 


terima dan balas- dari kami ti- Allah untuk kami beri sungguh dan ta- dan anak 

kasih tidak an kalian harap dak wajab makan kalian apa yang 8 wanan yatim 


s£l5> a&\ &J* (Si <-3^ U 0 


itu kebu- Allah maka meme- 

rukan lihara mereka 10 


penuh 

kesulitan 


bermuka suatu Tuhan dari kami sungguh 

masam hari kami takut kami 9 


V’ *4' K iffh/fi 

b^-J A^s- ^ p4i>TJ V*J Ir* 3 


dan surga mereka dengan dan Dia mem- dan kegera- pan- danDiajum- hari 

sutera sabar apa yang balas mereka 11 biraan dangan pai mereka 


© c fi 


U^J ojy_ V tjUjVl Jo l^s 

kedinginan dan matahari di da- mereka ti- pelaminan/ atas di da- mereka du- 


@ 


13 

yang sangat 

tidak 

lamnya melihat dak 

dipan 

lamnya duk bersandar 12 

2jL> 

* s > 



Mi t" A > 

C|p jh® 5 

jil; 


& \ 

dengan 

atas 

dan die- 

sedekat- buah- 

dan dide- 

naung- atas 

dan 

bejana-2 

mereka 

darkan 

14 dekatnya buahnya 

katkan 

annya mereka 

dekai 




dengan mereka perak dari kaca- 
16 ukuran mengukumya kaca 15 


kaca- 


ada- dan piala- 

lab ia piala 


perak dari 




sais'dbil 


dina- di da- mata 
makan lamnya air 


17 


jahe 


campur- ada.- piala/ di da- clan mereka 
annya_lah ia gelas lamnya diberiminum 


yz }r^f~ prfb '4 o$j ^ CfJ 


berta- mutiara kalian me- kalian meii- apa- mereka ke- anak-2 atas 
bnran ngira mereka hat mereka bila kal/tetap muda mereka 


dan me- 
ngelilingi 


ic : & & f ib & $ 

pakaian mereka yang dan kenik- kalian di kalian dan 

memakai 20 besar kerajaan matan melihat sana melihat apabila 19 

»>>'' »> l'" E. ■£. - •" 

(HrJ £4*2 oi 


sutera 

halus 


1jJU-j c9_/C_^jj j4o>~ 


minuman Tuhan dan memberi perak 
mereka rninum mereka 


dari gelang- dan mereka dansute- 
gelang diberi perhiasan ra tebal 


yang 

hijau 


a © l ££l- tK- P P iii Si © 


sung- disyukuri 

guh 22 


usaha 

kalian 


dan balasan untuk ada- 
adalah kalian lah 


ini sung¬ 
guh 21 




* 




kamu dan Tuhan bagi/untuk makabersa- turun Al-Qur’an 

ikuti jangan kamu hukum barlah kalian 23 (bertahap) 


atas Kami telah Kami 
kalian menurunkan 


S> c ^5 vp. P p % © C G^ i Qi & 


25 


dan 

petang 


di waktu Tuhan nama daningatlah' orang atau orang yang di antara 

pagi kamu sebutlah 24 yang kafir berdosa mereka 




c » 

is 

|®r 


M. 


s 


ft 


g; 


f * 

M 


M 


'Mi 




& s> 


I, H 


Karfipungsuhnoh^org 


76. Al-lnsan 579 

6 (yaitu) mata air (dalam surga) yang 
diminum oleh hamba hamba Allah dan 
mereka dapat memancarkannya dengan 
sebaik baiknya 

7 Mereka memenuhi nazar* 84 dan takut 
akan suatu hari yang azabnya merata di 
mana-mana 

8 Dan mereka memberikan makanan 
yang disukainya kepada orang miskin, 
anak yatim dan orang yang ditawan 

9 (sambil berkata) "Sesungguhnya 
kami memberi makanan kepadamu 
hanyalah karena mengharapkan kerida 
an Allah kami tidak mengharap 
balasan dan terima kasih dari kamu 

10. Sungguh kami takut akan (azab) 
Tuhan pada hari (ketika) orang orang 
berwajah masam penuh kesulitan." 

11. Maka Allah melindungi mereka dari 
kesusahan hari itu dan memberikan ke 
pada mereka kecenaan dan kegem- 
biraan. 

12. Dan Dia memberi balasan kepada 
mereka karena kesabarannya (berupa) 
surga dan (pakaian) sutera, 

13. di sana mereka duduk bersandardi 
atas dipan di sana mereka tidak 
melihat (merasakan teriknya) matahari 
dan tidak pula dingin yang berlebihan. 
14 Dan naungan (pepohonan)nya 
dekat di atas mereka dan dimudahkan 
semudah-mudahnya untuk memetik 
(buah)nya 

15. Dan kepada mereka d;edarkan 
bejana bejana dari perak dan piala- 
piala yang bening laksana kristal 

16. kristal yang jernib terbuat dari pe¬ 
rak mereka tentukan ukurannya yang 
sesuai (dengan kehendak mereka) 

17. Dan di sana mereka diberi segelas 
minuman bercampurjahe 

18 (Yang didatangkan dari) sebuah 
mata air (di surga) yang dinamakan 
Salsabil 

19 Dan mereka dikelilingi oleh para pe- 
muda pemuda yang tetap muda Apa- 
b la kamu melihatnya, akan kamu kira 
mereka mutiara yang bertaburan 

20. Dan apabila engkau melihat (kea 
daan) di sana (surga) mscaya engkau 
akan melihat berbagai macam kemk- 
matan dan kerajaan yang besar. 

21. Mereka berpakaian sutera halus 
yang hijau dan sutera tebal dan me 
makai gelang terbuat dari perak dan 
Tuhan memberikan kepada mereka 
minuman yang bersih (dan suci) 

22 . Imlah balasan untukmu, dan sega a 
usahamu diterima dan diakui (Allah) 

23. Sesungguhnya Kamilah yang me 
nurunkan Al Qur an kepadamu (Mu¬ 
hammad) secara berangsur angsur 

24 Maka bersabarlah untuk (me- 
iaksanakan) ketetapan Tuhanmu dan 
janganlah engkau ikuti orang yang 
berdosa dan orang yang kafir di antara 
mereka. 

25 Dan sebutlah nama Tuhanmu pada 
(waktu) pagi dan petang 


882 Bercampui antara bemh laki-lak; de¬ 
ngan perempuan 

883 Nama suatu mata air di surga yang air- 
nya putsh dan baunya sedap serta enak 
sekali rasanya 

884 Adalah be; mat dan berjanji akan me- 
taksanakan sesuatu yang dikaitkan dengan 
sesuatu yang diharapkan, misalnya apabila 
sembuh dan sakit atau luSus ujian seseorang 
akan puasa 3 hari atau bersedekah 
























































































580 77. Al-Mursalat 

26. Dan pada sebagian dari malam, maka 
bersujudlah kepada-Nya dan bertasbih- 
lah kepada Nya pada bagian yang 
panjang di malam hari 

27 Sesungguhnya mereka (orang kafir) 
itu mencintai kehidupan (dunia) dan 
meninggalkan hari yang berat (hari 
akhirat) di belakangnya. 

28 Kami telah menaptakan mereka dan 
menguatkan persendian tubuh mereka 
Tetapi, jika Kami menghendaki Kami 
dapat mengganti dengan yang serupa 
mereka 

29 Sungguh, (ayat ayat) ini adalah per¬ 
ingatan, maka barang siapa menghendaki 
(kebaikan bagi dinnya) tentu dia meng 
ambiljalan menujuTuhannya. 

30. Tetapi kamu tidak mampu (me- 
nempuh jalan itu) kecuali apabila di- 
kehendaki Allah. Sungguh Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana. 

31 Dia memasukkan siapa pun yang 
Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya 
(surga). Adapun bagi orang orang 
zalim disediakan-Nya azab yang pedih. 

AL-MURSALAT 

Surah ke - 77 

50ayat Makkiyyah 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengas;h Maha Penyayang. 

1 Demi (malaikat malaikat) 885 yang 
diutus untuk membawa kebaikan, 

2 . dan (malaikat-malaikat) yang terbang 
dengan kencangnya, 836 

3. dan (malaikat malaikat) yang me- 
nyebarkan (rahmat Allah) dengan seluas 
luasnya, 887 

4. dan (malaikat malaikat) yang mem 
bedakan (antara yang baik dan yang 
buruk) dengan sejelas jelasnya, 

5. dan (malaikat malaikat) yang me- 
nyampaikan wahyu, 

6. Untuk menolak alasan-alasan atau 
memberi peringatan 

7. Sungguh, apa yang dijanjikan ke- 
padamu pasti terjadi 

8 Maka apabila bintang bintang diha- 
puskan 

9 dan apabila langitterbelah, 

10 . dan apabila gunung gunung di- 
haneurkan menjadi debu, 

11 . dan apabila rasul rasul telah di- 
tetapkan waktunya. 888 

12. (Niscaya dikatakan kepada mereka). 
"Sampai hari apakah ditangguhkan (azab 
orang-orang kafir itu)?“ 

13. Sampai ban keputusan 

14. Dan tahukah kamu apakah hari ke¬ 
putusan itu? 

15. Celakalah pada hari itu bagi mereka 
yang mendustakan (kebenaran) 

16. Bukankah telah Kami binasakan 
orang orang yang dahulu? 

17. Laiu Kami susulkan (azab Kami ter- 
hadap) orang orang yang datang ke- 
mudian. 

18. Demikianlah Kami perlakukan orang 
orang yang berdosa 

19. Celakalah pada hari itu, bagi mereka 
yang mendustakan (kebenaran) 


885 Sebagian mufasir mengartikan "Demi 
angin yang dikirim." 

886 Terbang untuk melaksanakan perintah 
Allah 

887 Pada waktu malaikat turun untuk 
membawa wahyu sebagian mufasir ber 
pendapat, bahwa yang dimaksud dengan an- 
nasyiral ialah angin yang bertiup disertai 
hujan 








m 

If 

1 , 

ft 

ft! 

m 


ff? % 

S: 

M: 
i % 

8 

fii 

j, it 


a 


f? i 


A' 


M 

M' 


tV 

!m 

m 

M. 

M. 
Jft 

l| 

m. 

ft 


r-S\ 


U © $4 2 Jdi 


sesung- 

guhnya 

panjang 

26 

malam dan bertasbih- kepada- 
lah kepada-Nya Nya 

maka 

bersujudlah 

malam 

dan dari 
sebagian 

cA ® 


9 ‘ y ' 

jSS 

OJjpJ 

> 

✓ > A 


Kami 

27 

yang 

berat 

hari 

di belakang 
mereka 

dan mereka 
meninggalkan 

cepat-cepat/ 
kehidupan duma 

mereka 

mencintai 

mere¬ 
ka itu 




per- 

gantian 


serupa Kami Kami meng- dan tubuh dan Kami Kami mencip- 

mereka mengganti hendaki apabila mereka * kuatkan takan mereka 


yL^X^ji Asj ij'l Oj. 

jalan Tuhan- ■* ke- dia meng- dia meng- makaba- peringatan/ ini sung- 

29 _ _ nya pada ambil hendaki rang siapa pengajaran guh 28 

© "C#. Cf 'Ji ,i Si “ill 53 Si vi SjiGS Uj 

Mahabijaksana Maha Me- ada- Allah sung- Allah meng- bahwa ke- kalian meng- dan 

30 _ ngetahui lah guh hendaki cuali hendaki tidak 


0 



&\ 


pedih 

azab bagi 

Dia se- 

31 

mereka 

diakan 




h 


Nya lam hendaki yang sukkan 





\ »«'' ' iti' .<^4,'Uf \ fi ■" 


sebaran se- dan yang keras/ 

3 luas-luasnya menyebarkan 2 kencang 


lalu yang 
bertiup 


ke- 

1 baikan 


demi yang 
dikirim 


LjA 1)^ [Sk 

sungguh peri- atau alasan/ peringatan/ lalu yang me- sebeda- lalu yang membe- 

hanyalah 6 ngatan pembelaan 5 pengajaran nyampaikan 4 bedanya dakan/memisahkan 

di.I-3.” ojjiC’jf 1 

di- langit dan dihapus- bintang- maka pasti kalian 

belah apabila 8 kan bintang apabila 7 terjadi dijanjikan 




ag 4 p, & © '5# 3C4» 6G © 

diten- hari untuk ditetapkan rasul- dan dihan- gunung- dan 

tukan manakah 11 waktunya rasul apabila 10 curican gunung apabila 9 


ify, jp © fJd ^ @ 

pada eelaka- ke- hari apa- kamu dan ke- untuk 

hari itu lah 14 putusan kah tahu apakah 13 putusan hari 12 


& t i/ << TV 


<}pi\ P @ i» O 

(orang-orang) Kami susul- kemu- orang-orang Kami telah tidaklah/ bagi orang-orang 

yangkemudian kan mereka dian 16 yangdahulu binasakan bukankah 15 yang mendustakan 


^ r- ^ 

bagi orang-orang pada eelaka- terhadap orang- Kami seperti 

19 yang mendustakan hari itu lah 18 orang berdosa berbuat demikianlah 17 
































































































gj f VV 


Ji © g A_dl>tS © yy^- glS ^ 


keten- kepada/ 
tuan sampai 21 


" “2 

kokoh tempat da- lalu Kami yang 

lam jadikannya 20 hina 



air dari Kami mencip- bukan- 
takan kalian kah 


24 



, / ^ 
i »■» 

c£j 

eg) djj'XjAS 

y «* 

f**s£ 


© 

bagi orang-2 yang 
mendustakan 

pada 
hari itu 

celaka¬ 

lah 

yang me- 
23 nentukan 

maka lalu Kami 

sebaik-baik tentukan 

diten- 
22 tukan 






gunung- pada- dan Kami 
gunung nya jadikan 


dan orang- orang-2 
26 orang mati hidup 


tempat 

25 berkumpul 


bumi 


Kami men- tidak- 
jadikan kah 


S> ^ fc ©‘&> & ^IXV 


'-•ij 


28 


bagi orang-orang 
yang menaustakan 


pada celaka- 

hari itu lah 


tawar air 


27 


dan Kami beri 
minum kalian 


yang 

tinggi 


fe & <31 ft 3^ ^ Ji 


tiga mem- naung- ke- 
punyai an pada 


pergilah 

kalian 


29 


kalian men- dengan- adalah apa ke~ 

dustakan nya kalian yang pada 


pergilah 

kalian 



. J&zza. s. * z' ^ ^ .;» , £ /■> 




bunga 

api 


melem- sesung- 
parkan guhnyaia 31 


nyala api 
neraka 


dari berguna/ dan me- 
menolak tidak naungi 


ti- 

dak 


30 


if 

cabang 






■h*Jl &J & ^ 


34 


bagi orang orang 
yang mendustakan 


pada celaka- 

hari itu lah 


33 


&5-T* 

kilning 


unta- 

unta 


seolah- 
olah ia 32 


seperti istana/ 

gedung :mggi 


• '6 A 

^ JJ4 © 

OJjj£Jc3 

ft 

* ♦ fi. 

03> l 

ij 

pada celaka- 
hari itu lah 36 

maka mereka 
minta uzur 

bagi 

mereka 

diizin¬ 

kan 

dan 

tidak 






mereka da- h han 
pat bicara dak 


yf$ © pii fi & © 

dan orang-2 Kami mengum- 
" alia 


ada- maka 
lah jika 38 


ke- 


liari 


bagi orang-2 yang 
37 mendustakan 


C| ol © ^*4? jb © ojjlxis 


dalam orang-2 yang sesung- bagi orang-orang pada celaka- maka tipu- tipu bagi 

bertakwa guhnya 40 yang mendustakan hariitu lah 39 dayalah Aku daya kalian 


©I J u-5 (jp 


■a *»< 


dengan se- dan minum- makanlali 
puasnya lah kalian kalian 42 


mereka 

inginkan 


dari dan buah- 
apa buahan 


41 


dan ma- 
ta air 


naung- 

an 


■^*4! <-0*r dll Je b} © 


pada celaka- 
hari itu lah 44 




pada 
hari itu 

celaka¬ 

lah 

orang-orang 

46 yang berdosa 

sungguh 

kalian 

sedikit/ dan nikmatilah makanlah 
sebentar oleh kalian kalian 

bagi orang-2 yang 
45 mendustakan 

JiJ ' 



/• 

V 


1 % cfe 

© 


celaka- 


mereka 

ti- 

tunduk- 

kepada dika- dan 


bagi orang-orang 

lah 

48 

tunduk 

dak 

lah 

mereka takan apabila 

47 

yang mendustakan 


50 


beriman 


(' »Z 

4 **✓ 

& 

<§> aJJ3) 


sesudahnya 
(Al-Qur an) 

perka- 

taan 

maka yang 
manakah 

bagi orang-orang 

49 yang menaustakan 

pada 
hari itu 


orang-2 yang Kami mem- seperti simgguh kalian te- adalah dengan 

berbuatbaik beribalasan demikian Kami 43 lahkeijakan kalian apa 


kampmgsanndh.org 


77. Al-Mursalat 581 


20 Bukankah Kami menciptakan kamu 
dari air yang hina (manp), 

21. kemudian Kami letakkan ia dalam 
tempatyang kokoh (rahim), 

22 sampai waktu yang ditentukan 

23 lalu Kami tentukan (bentuknya), maka 
(Kami la h) seba i k-bai k ya ng menentu ka n 

24. Celakalah pada hari itu, bagi mereka 
yang mendustakan (kebenaran). 

25. Bukankah Kami jadikan bumi untuk 
(tempat) berkumpul, 

26 bagi yang masih hidup dan yang 
sudah mati 7 

27. Dan Kami jadikan padanya gunung- 
gunung yang tinggi, 

dan Kami beri minum kamu dengan air 
tawar 7 

28. Celakalah pada hari itu bagi mereka 
yang mendustakan (kebenaran). 

29 (Akan dikatakan), “Pergilah kamu 
mendapatkan apa (azab) yang dahulu 
kamu dustakan 

30 Pergilah kamu mendapatkan naungan 
(asap api neraka) yang mempunyai tiga 
cabang, 890 

31. yang tidak melindungi dan tidak pula 
menolak nyala api neraka 1 

32 Sungguh (neraka) itu menyembur- 
kan bunga api (sebesar dan setinggi) 
istana 

33 seakan akan iring inngan unta yang 
kuning. 

34 Celakalah pada han itu, bagi mereka 
yang mendustakan (kebenaran). 

35 Inilah hari, saat mereka tidak dapat 
berbicara, 

36 dan tidak diizinkan kepada mereka 
mengemukakan alasan agar mereka di- 
maafkan 

37 Celakalah pada hari itu, bagi mereka 
yang mendustakan (kebenaran). 

38 Inilah han keputusan (pada hari ini) 
Kami kumpulkan kamu dan orang-orang 
yangterdahulu 

39 Maka jika kamu punya tipu daya 
maka lakukanlah (tipu daya) itu ter- 
hadap Ku 

40 Celakalah pada han itu, bagi mereka 
yang mendustakan (kebenaran) 

41. Sungguh orang orang yang ber¬ 
takwa berada dalam naungan (pe- 
pohonan surga yang teduh) dan (di 
sekitar)mataair 

42 danbuah buahan yang mereka sukai 

43 (Katakan kepada mereka) Makan 
dan minumlah dengan rasa mkmat se- 
bagai balasan dari apa yang telah kamu 
kerjakan." 

44 Sungguh demikianlah Kami memberi 
balasan kepada orang orang yang ber¬ 
buatbaik. 

45. Celakalah pada hari itu bagi mereka 
yang mendustakan (kebenaran). 

46. (Katakan kepada orang orang kafir), 
'Makan dan bersenang-senanglah kamu 
(di dunia) sebentar sesungguhnya kamu 
orang orangdurhaka!” 

47 Celakalah pada hari itu bagi mereka 
yang mendustakan (kebenaran). 

48 Dan apabila dikatakan kepada 
mereka 'Rukuklah, 1 ' mereka tidak mau 
rukuk. 801 

49 Celakalah pada hari itu, bagi mereka 
yang mendustakan (kebenaran)! 

50. Maka kepada ajaran manakah (selain 
Al-Qur’an) ini mereka akan beriman? 


888 Waktu untuk berkumpul bersama umat 
mereka masing-masing 

889. Bumi mengumpulkan orang orang hidup 
di permukaannya dan orang orang man dalam 
perutnya 

890 Adalah yang mempunya tiga gejolak, 
yaitu di kanan di kiri, dan di atas Ini berarti 
bahwa azab itu mengepung orang-orang kafir 
dari segala penjurn. 

897 Sebagian mufasir mengatakan bahwa 
yang dimaksud dengan rukuk di smi lalah 
tunduk kepada penntah Allah- dan sebagian 








































































































582 78. An-Naba’ 

AN-NABA’ 

Surah ke - 78 

40 ayat Makkryyah 

JUZ 30 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1. Tentang apakah mereka saling ber- 
tanya tanya? 

2. Tentang berita yang besar (hari ber- 
bangkit), 

3. yang dafam hal itu mereka berselisih. 

4. Tidak! 892 Keiak mereka akan menge- 
tahui. 

5. sekali lagi tidak! Keiak mereka akan 
mengetahui. 

6 . Bukankah Kami tefah menjadikan 
bumi sebagai hamparan, 

7. dan gunung-gunung sebagai pasak 7 

8. Dan Kami menciptakan kamu ber- 
pasang-pasangan, 

9. dan Kami menjadikan tidurmu untuk 
istirahat 

10. dan Kami menjadikan malam se- 
baga; pakaian, 899 

11. dan Kami menjadikan siang untuk 
mencari penghidupan 

12. dan Kami membangun di atas ka 
mu tujuh (langit) yang kokoh, 

13. dan Kami menjadikan pelita yang 
terang-benderang (matahart), 

14. dan Kami turunkan dari awan, air 
hujan yang tercurah dengan hebatnya, 

15. untuk Kami tumbuhkan dengan air 
itu bijibijian dan tanam-tanaman 

16. dan kebun kebun yang rindang. 

17. Sungguh, hari keputusan adalah 
suatu waktu yang telah ditetapkan, 

18. (yaitu) pada hari (ketika) sang- 
kakala ditiup lalu kamu datang 
berbondong bondong, 

19. dan langit pun dibukalah, maka ter 
dapatlah beberapa pintu, 

20. dan gunung gunung pun dijalan- 
kan sehingga menjadi fatamorgana 

21. Sungguh, (neraka) Jahanam itu 
(sebagai) tempat mengintai (bagi 
penjaga yang mengawasi isi neraka) 

22 menjadi tempat kembaii bagi 
orang orang yang melampaui batas. 

23. Mereka tinggal di sana dalam masa 
yang lama, 

24 mereka tidak merasakan kesejukan 
di dalamnya dan tidak (pula mendapat) 
minuman, 

25. selain airyang mendidih dan nanah, 

26 sebagai pembalasan yang setimpal 

27 Sesungguhnya dahulu mereka tidak 
pernah mengharapkan perhitungan, 

28. dan mereka benar-benar mendusta 
kan ayat-ayat Kami 

29 Dan segala sesuatu telah Kami ca- 
tat dalam suatu kitab (buku catatan amal 
an manusia) 

30. Maka karena itu rasakanlah! Maka 
tidak ada yang akan Kami tambahkan 
kepadamu selain azab. 


sebagian yang lainnya mengatakan mak 
sudnyaialah salat. 

892 Sanggahan terhadap pendapat orang 
orang kafir Mekah yang mengingkari hari 
berbangkit dan hari kiamat. 

893. Malam itu disebut sebagai "pakaian' ka 
rena malam itu gelap menutupi jagat se- 
bagaimana pakaian menutupi tubuh ma¬ 
nusia 




s/r 
L. 


va Ull IsSstfr 




fe V 
.*r % 


Wn» 


n 


4 : ,3“ 




4 1 3 


. fLf. 


■•'jr 


. V 

!M- 


•t > 

m 

-fee 


'•€• f-: 

ra 



rai & 





*. 7- =. -S' »( 'l. ,-S,. x -SSSx <^XX 


S’ »t -"t. t'T*. 


£x > 


orang-2 yang dida- mereka yang 
3 berselisih lamnya 2 


yang berita ten- * mereka sa- tentang 

besar tang 1 ling bertanya apa 


it© bpCX 5T iQ’bpzp <X 

hamparan bumi - Kami telah tidak- keiak mereka jangan kemu- keiak mereka jangan 

6 _ jadikan kah 5 akantahu begitu dian 4 akan tahu begitu 


> 


if 

: cVrfc Tj 

kl 


‘ic* ctxj o t& 0 tfiji 

istirahat tidur dan Kami berpasang- dan Kami men- pancang/ dan 

kalian jadikan 8 an/jodoh ciptakan kalian 7 pasak gunung-2 







0’ILQ 

X -i 

Jdl 


ki 1 

dan Kami 
bina 

penghi- 
11 dupan 

siang 

dan Kami 
jadikan 

pakaian 

10 

malam 

dan Kami 
jadikan 



^IxJ « 

© CLaJ 



dan Kami 

sangat 

pelita 

dan Kami 

turunkan 

13 terang 

jadikan 


* x 


12 


kuat/ tujuh di atas 

kokoh (langit) kalian 


© L'Wj 4 ^ gXl © XX & CtjXaX ifA 


dan kebun- dantumbuh- biji- dengan- untuk Kami tercurah air 

__ kebun 15 tumbuhan bijian nya tumbuhkan 14 


awan dari 



4 

> 

C^- 

fJd 

© bUx^ 


fJi 

?! 

0 Sul 

sang- 

kakala 

pada 

ditiup 

pada 

hari 

waktu 

17 tertentu 

ada- keputusan 
lahia 

hari 

sung¬ 

guh 

subur/ 
16 lebat 


_ Xx > 

© 

t-xODO 

cat 

/ > ✓ 
c 

© Qyl 


dan dijalankan/ 
dihapuskan 

pintu- 
i9 pintu 

makajadi- 
lah ia 

langit 

Dan 

dibuka 

berduyun- 
18 duyun 

maka kali¬ 
an datang 


lail QLp Ojd oi Cs|p .1/^ <JLaLl 

bagi orang-2 tempat adalah Jahanam sung- fatamor- maka ja- gunung- 

berlebihan 21 penantian ia guh 20 gana dilahia gunung 


Mr* djPjJi V © Ijs ,>iJ © CU 

mi- dan kese- dida- mereka me- tidak beberapa dida- mereka tempat 

numan tidak jukan lamnya rasakan 23 lama lamnya tinggal 22 kembaii 


\pj==> © XUX} tzx © 




adalah 

mei*eka 

sesungguli- 
nya mereka 

yang pemba- 

26 setimpal lasan 

25 

dan air luka air yang 

dan nanah mendidih 

ke- 

cuali 

24 

%ZJ* 

•S-V ,0% 

$3 % 

i ‘ciir e.u 
* ^ ^ ** > 

m 


bJZJi 

a 

sesuatu 

dan tiap- 
tiap/segala 28 

sangat dengan ayat- 
dusta ayat Kami 

dan mereka 
mendustakan 

pcriii- mereka meng- 

27 tungan harapkan 

tidak 


o'JX' 2 i * . ** ™ ""*** AJJuy<a^» 




maka 

maka ra¬ 


tidak 

sakanlah! 

29 


fc : W-yj 



dalam suatu Kami telah me- 

kitab ngumpulkannya 









































































































f amnfmmnnnm 


79. An-Nazi‘at 583 


31 Sungguh, orang orang yang bertakwa 
mendapat kemenangan, 

32 (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, 
33. dan gadis gadis montokyang sebaya 
34 dan gelas-gelas yang penuh (berisi mi- 
numan). 

35. Di sana mereka tidak mendengar per- 
cakapan yang sia-sia maupun (perkataan) 
dusta 

36. Sebagai balasan dan pembenan yang 
cukup banyak dari Tuhanmu, 

37. Tuhan (yang memelihara) langit dan 
bumi dan apa yang ada di antara kedua- 
nya; Yang Maha Pengasih, mereka tidak 
mampu berbicara dengan Dia. 

38. Pada hari, ketika ru/7 f , 'dan para malaikat 
berdiri bersaf-saf mereka tidak berkata- 
kata, kecuali siapa yang telah diberi izin 
kepadanya oleh Tuhan Yang Maha 
Pengasih dan dia hanya mengatakan yang 
benar 

39. Ituiah hari yang past! terjadi. Maka ba- 
rang siapa menghendaki, niscaya dia me- 
nempuhjaian kembaii kepadaTuhannya. 

40. Sesungguhnya Kami telah memper- 
ingatkan kepadamu (orang kafir) azab 
yang dekat, pada hari manusia melihat apa 
yang telah diperbuat oleh kedua tangan- 
nya dan orang kafir berkata, 'Alangkah baik- 
nya seandainya dahulu aku jadi tanah * 

AN-ISIAZI'AT | 

Surah ke - 79 

46 ayat Makkiyyah 

o ‘ .-.m;' > • • ■ ...c- 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

1. Demi (malaikat) yang mencabut (nya- 
wa) dengan keras 

2. Demi (malaikat) yang mencabut (nya 
wa) dengan lemah lembut. 

3. Demi (malaikat) yang turun dari langit 
dengan cepat, 

4. dan (malaikat) yang mendahului de¬ 
ngan kencang 

5. dan (malaikat) yang mengatur urusan 
(duma). 895 

6 . (Sungguh, kamu akan dibangkitkan) pa¬ 
da hari ketika tiupan pertama menggun- 
cangkan alam, 

7 (tiupan pertama) itu diinngi oleh tiupan 
kedua. 

8. Hati manusia pada waktu itu merasa sa- 
ngattakut 

9. pandangannyatunduk. 

10. (Orang-orang kafir) berkata “Apakah 
kita benar-benarakan dikembalikan kepada 
kehidupan yang semula? 896 

11. Apakah (akan dibangkitkan juga) apa- 
bila kita telah menjadi tulang belulang yang 
hancur?" 

12. Mereka berkata, "Kalau demikian, itu 
adalah suatu pengembalian yang merugi- 
kan “ 

13 Maka pengembalian itu hanyalah de 
ngan sekali tiupan saja. 

14. Maka seketika itu mereka hidup kem¬ 
baii di bums (yang baru). 

15. Sudahkah sampai kepadamu (Muham 
mad) kisah Musa? 


894. Para mufasir mempunyai pendapat yang 
berbeda tentang maksud rub' dalam ayat ini. 
Ada yang mengatakan "Jibrit", ada yang 
mengatakan "tentara Allah dan ada pula yang 
mengatakan ”ruh manusia * 

895 Dalam ayat 1-5 Allah bersumpah dengan 
malaikat-malaikat yang bermacam macam 
sifat dan urusannya bahwa manusia akan 
dibangkitkan pada hari kiamat. Sebagian 
mufasir berpendapat bahwa dalam ayat-ayat 
ini, kecuali ayat 5, Allah bersumpah dengan 
bincang-bintang 






















































































































584 79. An-Nazi‘at 


16 Ketika Tuhan memanggilnya (Musa) 
di lembah suci yaitu Lembah Tuwa; 

17. pergilah engkau kepada Fidaun! Se- 
sungguhnya dia telah melampaui batas, 

18. maka katakanlah (kepada Fir'aun), 
'Adakah keinginanmu untuk mem- 
bersihkan diri (dari kesesatan), 

19. dan engkau akan kupimpin ke jalan 
Tuhanmu agar engkau takut kepada 
Nya?" 

20. Lalu (Musa) memperlihatkan kepa- 
danya mukjizatyang besar. 

21. Tetapi dia (Fidaun) mendustakan 
dan mendurhakai 

22 Kemudian dia berpalmg seraya ber 
usaha menantang (Musa) 

23. Kemudian dia mengumpulkan (pem- 
besar-pembesarnya) lalu berseru (me- 
manggil kaumnya) 

24. (Seraya) berkata, “Akulah tuhanmu yang 
paling tinggi" 

25. Maka Allah menghukumnya dengan 
azabdi akhiratdan siksaan didunia. 

26. Sungguh, pada yang demikian itu 
terdapat pelajaran bagi orang yang 
takut (kepada Allah). 

27. Apakah peneiptaan kamuyang lebih 
hebat ataukah langit yang telah di- 
bangun-Nya? 

28. Dia telah meninggikan bangunan- 
nya lalu menyempurnakannya, 

29. dan Dia menjadikan malamnya 
(gelap gufita), dan menjadikan siangnya 
(terang benderang). 

30. Dan setelah itu bumi Dia hamparkan. 
31 Darinya Dia pancarkan mata air, dan 
(ditumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. 

32. Dan gunung-gunung Dia pancang 
kan dengan teguh. 

33. (Semua itu) untuk kesenanganmu 
dan untuk hewan hewan ternakmu. 

34 Maka apabila malapetaka besar 
(hari kiamat) telah datang, 

35 yaitu pada hari (ketika) manusia ter- 
ingat akan apa yang telah dikerjakannya, 

36 dan neraka diperiihatkan dengan 
jelas kepada setiap orang yang melihat, 
37. Maka adapun orang yang melam- 
paui batas 

38 dan lebih mengutamakan kehidup- 
an dunia, 

39 maka sungguh, nerakalah tempat 
tinggalnya. 

40 Dan adapun orang-orang yang ta¬ 
kut kepada kebesaran Tuhannya dan me- 
nahan diri dari (keinginan) hawa naf- 
sunya, 

41. maka sungguh, surgalah tempat 
tinggal(nya). 

42. Mereka (orang-orang kafir) bertanya 
kepadamu (Muhammad) tentang hari 
kiamat, 'Kapankah teijadinya?" 

43 Untuk apa engkau perlu menyebut- 
kannya (waktunya)? 

44 Kepada Tuhanmulah (dikembahkan) 
kesudahannya (ketentuan waktunya). 

45 Engkau (Muhammad) hanyalah pem- 
beri peringatan bagi siapa yang takut 
kepadanya (hari kiamat). 

46 Pada hari ketika mereka melihat hari 
kiamat itu (karena suasananya hebat), 
mereka merasa seakan akan hanya 
(sebentar saja) tinggal (di dunia) pada 
waktu soreatau pagi hari. 


j.» - - W '' r 

■ r ‘ABASA 

Surah ke - 80 

42 ,ayat Makkiyyah 


896. Setelah orang-orang kafir mender gar 
adanya hari kebangkitan setelah mati mereka 
merasa heran dan mengejek sebab menurut 
keyakinan mereka tidakada hari kebangkitan 
itu. Itufah sebabnya mereka bertanya. 


:< 






IVj 4jl <j>! (Sy 9 O^JUi.1 Aiyb 4 jj 4jaU a 




(Y A 


kelewat sungguh Fir‘aun ke- pergilah (lembah) (lembah) di lem- Tuhan-memang- tat- 

17 batas dia pada kamu 16 Tuwa suci bah nya gilnya kala 


;<v£<3h 


> 't? c I T'T Si 'it V TS 






'J 


lalu dia lihat- maka (supayaj Tuhan ke- danakutunjuk- kamu ber- bah- kepa- bagi apakah/ maka 

kan padanya 19 kamu takut kamu pada kan kamu 18 sihkandiri wa da kamu maukah katakan 

A* ' 



he. \ -r 

© 

// ^ 

£A 

r 

^ / a' 

A 

ujJXjS 

maka dia 

dia bernsa- 

dia ber- 

kemu- 

dan dia men- 

maka dia 

kumpulkan 

22 ha /berjalan 

paling 

dian 

21 durhakai 

mendustakafl 




yang ayat-ayat/ 

besar mukjizat 


0 * jts * as © -jpa fis ft M @ 

lan yang akhirat siksa Allah maka paling tuhan Aku maka lalu dia 

srdahulu mengambil 24 tinggi kalian berfirman 23 berseru 

I sy ^s, t*\z* fir's 

jA LlL>- ^<3 O^. 


Dia telah langit atau pencip- lebih apakah dia bagi benar-2 yangde- pa- sung- 

membinanya taan sangat kalian 26 takut orang pelajaran mikianitu da guh 25 






** V ✓ 


waktu dan Dia malam- dan Dia ja- 

Duhanya keluarkan nya dikan gelap 



dan padang 

aimya 

darinya Diake- 

31 

ramput 


luarkan 





keributan/ 

telah 

maka 

dan untuk bina- 

malapetaka 

datang 

apabila 

33 tang temak kalian 


pumakannya 

annya 

ninggikan 27 


< 2 si 

y 

JjL) 

''' 9 r 

Dia ham- 

demiki- 

sesu- 

dan 

parkannya 

an/itu 

dah 

bumi 


= no-aka dandiper- telah ia apa manusia 

| ^ ^ lihatkan 35 kerjakan yang 


Dia pan- dangu- 

angkannya nung-2 


teringat hari 


besar 


34 


uijjl £y> LU \QJI t£j < j r J 


i=2 \ ory' 


\ S 


neraka maka dunia kehi- dania kelewat siapa maka iame- bagi 

sungguh 38 dupan senang 37 batas yang adapun 36 lihat orang 


cjjfct cf- iJ&J ip Y** O* k J 

hawa dari jiwa/ dania Tuhan- kedu- ia siapa dan tempat ia 

nafsu diri menahan nya dukan takut yang adapun 39 tinggal (adalah 

1obi ApuJI dis p£Zd (Sj Ui ^ZXi ofe 






kedatangan/ kapan hari dari/ mereka akan tempat ia surga maka 

_ teijadinya kiamat tentang bertanya padamu 41 tinggal (adalah) sungguh 40 


1^)1 v*aJ. p,\ Ig p* 


pemberi kamu sungguh kesudah- Tuhan ke- meng- dari ka- dalam 

peringatan hanyalah 44 annya kamu pada 43 ingatnya mu apa 42 


£•/'■? », is .' . , c-'xjr * <*yv\y i 


s£< ^ -tf 






pagi atau di waktu ke- mereka tidak mereka hari seakan-2 ia takut siapa 

46 harinya sore cuali tinggal melihatnya mereka 45 kepadanya yang 





kampangsannafhorg 















































































































. . h X o 

{J^r 



WM 




j' © <5jri aL «5 ^J-k U$ Up <3*^^ ®*W- <0 (2) (Jjp> (^c- 


£i 


"if *~\s 


atau ia ingin member- barang- tahu dan 

3 sihkan diri kali ia kamn apakah 2 


seorang telah datang bah- dandia diabermu- 

buta padanya wa 1 berpaling ka masam 


^ & , '*{. JS& 

s Xf iS^ylAi A) C*)lS i® 


1!, •**». 


c 9*^' o* 


lit 


-s&s. h 

p eS 


£22 fx 


kamu kepa- maka 
mengbadap danya kamu 


merasa ka- siapa ada- 
ya/cukup yang pun 


CA \0 <S*^ CO -d^W" O* l- 4 '-? Cxi- (J "j> ji dilk> l* 


~i !«.✓ sf. 


\s s' Ss 


bt 


A 3 


maka 

kamu 


AaJO <J&£? tj Gp «y 3 Qp eJyC Ifd UpS L /dj Alc- 


>> 




diniu- lembaran- da- iamengi- iake- maka si- per- sung- sekali-2 kamu darinya 

liakan lembaran lam 12 ngatnya hendaki apayang II ingatan guhia tidak 10 acuh 

4./* » ^ > 

> l ..„ ... 


lSj' y-s Op %jj, CO %j Ul> H Op I/4 424 Oc 


*<y-t - . 


manusia dibunuh/ yang yang para di tangan- disa- diting- 

binasa 16 beibakti muha 15 utusan tangan 14 cikan gikan 13 


•£-£ ‘H.'f „< »‘T » 7> 

jt-A 4J~tA£ Aa 1»- ^JuaJ (jA Aits- <J» * O 4 OP syu I W 


^7< 

e, 


kemu- lalnDiame- Diacipta- setetes dan Diamen- se- apa dan aniatsangal alang 

dian 19 . entukannya kannya mam 18 ciptakannya suatu 17 kekafiiannya kali 


iv. Sty x ,<■, -I /s&s 6'i"; ;-j V"-' -r* 

UJ So b} jT @ A)bl 




V if if ✓ 




ia sekali-2 Dia bang- Dia ke- apa- kemu- lalu Dia me- Dia mati- lalu Dia memu- jalan 

belum jangan 22 kitkarmya hendaki bila di.an 21 ngubumya kannya 20 dalikannya 


Xl\ 

uw? 

a'-' 

61 

© X.CL 


M 

cu- air 

Kami telah sungguh 

makan- ke- 

ma- 

maka per- 

rahan 

curahkan 

Kami 

24 annya pada 

nusia 

hatikan 


&s/sS 


Dia pe- apa melak- 


<M fej <g)X£- <Sl ^ biii Y 


v.i" 


s»ys s^ 


dan sayur- dan biji- pada- lain Kami be- burnt 

28 sayuran anggur 27 bijian nya tumbuhkan 26 lalian 


Kami lalu 
belah 25 


|j ^ 


bagi kese- 


f's 

Wj 


Cic- 

'i 0 os's 

(h) 

!♦*•» * s 

vjyuj 

danrura- 

dan buah- 

subur/ dan kebun- 

dan 

dan 

put-2an 

buahan 30 

lebat kebun 

29 kurma 

zaitun 


© 'aLU 

Si 

& 

s y s- 

S* * 

jfit fJd 

(Tp Ai-Ufi 

✓ * 


sauda- 

dari 

sese- 

lari pada 
hari 

suara me- 

telah 

maka 

34 ranya 


orang 

33 mekakkan 

datang 

apabila 


dan bagi 


». **/. jS\ & ' \" a „4 £ ss. i K ,-r- 

)l2 f-rib AaIj 


urus- pada dan sese- bagi dananak- danistrinya danba- dan 

an hari itu mereka orang setiap 36 anaknya 35 paknya ibunya 




6 J^JJ OP b jTxi~ 




d jfc* * +?*J b JfT3 


dan wajah- 
wajah 39 


gembira- 

ria 


tertawa berseri- pada wajah- menyibuk- 

38 _sen hari itu wajah 37 kannya 


tp eyCKJi ^fis digJji cj53 ^"3 


&.£sSS s'J.S X 




durhaka orang-2 me- mereka kege- menu- tertutup atas- pada 

42 kafir reka itu 41 lapan tupinya 40 debu nya hari itu 


;-;'■ sj& ^..30- kafnpangsijnnak 


penga- laluberman- ladapat 
jaran (itu) faatbaginya pengajaran 


ia dan/se- beijalan/ datang siapa dan ia bersih- bahwa atas dan. ti- 

takut dangia 8 bersegera padamu yang adapun 7 kandiri tidak kamu dakada 


80. ‘Abasa 585 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang 

I. Dia (Muhammad) berwajah masam dan 
berpaling 

2 karena seorang buta telah datang ke- 
padanya (Abdullah bin Ummi Maktum) 

3 Dan tahukah engkau (Muhammad) ba 
rangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari 
dosa) 

4. atau dia (ingin) mendapatkan penga 
jaran yang memberi manfaat kepadanya? 

5. Adapun orang yang merasa dirinya ser- 
ba cukup (pembesar-pembesar Quraisy) 

6 . maka engkau (Muhammad) memberi 
perhatian kepadanya 

7 padahal tidak ada (cela) atasrnu kalau 
dia tidak menyucikan diri (beriman). 

8 Dan adapun orang yang datang ke- 
padamu dengan bersegera (untuk men 
dapatkan pengajaran), 

9. sedang dia takut(kepada Allah), 

10. engkau (Muhammad) malah meng- 
abaikannya. 

II. Sekali-kali jangan (begitu)! Sungguh 
(ajaran-ajaran Allah) itu suatu peringatan, 
12. maka barang siapa menghendaki 
tentulah dia akan memperhati kannya 

13 di dalam Kitab-kitab yang dimuliakan 
(disisi Allah) 

14 yang ditinggikan (dan) disucikan, 

15 di tangan para utusan (malaikat). 

16. yang mulia lagi berbakt. 

17. Celakalah manusia! Alangkah kufur- 
nyadia! 

18. Dari apakah Dia (Allah) mencipta 
kannya 7 

19 Dari setetes mani, Dia menciptakan- 
nya lalu menentukannya 837 

20 Kemudianjalannya dsa mudahkan, 8 ” 

21 kemudian Dia mematikannya lalu 
menguburkannya, 

22 kemudian jika Dia menghendaki Dia 
membangkitkannya kembali. 

23 Sekali kali jangan (begitu)l Dia (ma 
nusia) itu belum rnelaksanakan apa yang 
Dsa (Allah) permtahkan kepadanya 

24 Maka hendaklah manusia itu mem 
perhatikan makanannya 

25 Kamilah yang telah mencurahkan air 
melsmpah (dan langit), 

26. kemudian Kami belah bumi dengan 
sebaik-baiknya 

27. lalu di sana Kami Tumbuhkan biji- 
bijian, 

28 dananggurdansayur-sayuran, 

29. dan zaitun dan pohon kurma, 

30 dan kebun kebun (yang) rindang, 

31 danbuah-buahansertarerumputan 

32 (Semua itu) untuk kesenanganmu dan 
untuk hewan-hewan ternakmu. 

33 Maka apabila datang suara yang me- 
mekakkan (tiupan sangkakala yang ke- 
dua), 

34. pada hari itu manusia lari dari sauda- 
ranya, 

35 dan dari ibu dan bapaknya, 

36 dan dari istridananak anaknya 

37. Setiap orang dari mereka pada hari itu 
mempunyai urusan yang menyibuk- 
kannya 

38. Pada hari itu ada wajah-wajah yang 
berseri serf 

39 tertawa dan gembiraria, 

40. dan pada hari itu ada (pula) wajah- 
wajah yang tertutup debu (suram), 

41. tertutup oleh kegelapan (ditimpa 
kehinaan dan kesusahan) 

42 Mereka itulah orang-orang kafir yang 
durhaka 

897 Menentukan fase fase kejadiannya, umur- 
nya. rezekinya dan nasibnya 
SSS.Memudahkan kelahsrannya atau memberi 
persediaan kepadanya untuk menjalani alan 
yang benar atau jalan yang sesat, 









































































586 81. At-Takwir 


^SAT-TAKWIR 

Surah ke - 81 

29 ayat. Makkiyyah' 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1. Apabila matahari diguiung, 

2. dan apabila bintang-bintang ber 
jatuhan, 

3. dan apabila gunung-gunung di- 
hancurkan, 

4. dan apabila unta-unta yang bunting 
ditinggalkan (tidakterurus), 

5. dan apabila binatang-binatang liar 
dikumpulkan, 

6 . dan apabila lautan dipanaskan, 

7. dan apabila ruh-ruh dipertemukan 
(dengan tubuh), 

8 . dan apabila bayi-bayi perempuan 
yang dikubur hidup hidup ditanya, 

9. karena dosa apa dia dibunuh? 

10. Dan apabila lembaran-iembaran 
(catatan amal) telah dibuka lebar lebar, 
11 .dan apabila langit dilenyapkan, 

12. dan apabila neraka Jahim dinyala- 
kan, 

13. dan apabila surga didekatkan, 

14. setiap jivva akan mengetahui apa 
yang telah dikerjakannya 

15. Aku bersumpah demi bintang-bin¬ 
tang, 

16. yang beredardan terbenam, 

17. demi malam apabila telah larut, 

18. dan demi subuh apabila fajar telah 
menyingsing, 

19. sesungguhnya (Al-Qur'an) itu be- 
nar-benar firman (Allah yang dibawa 
oleh) utusan yang mulia (Jibrif), 

20. yang memiliki kekuatan, memiliki 
kedudukan tinggi di sisi (Allah) yang 
memiliki Arsy, 

21. yang di sana (di alam malaikat) di 
taati dan dipercaya. 

22. Dan temanmu (Muhammad) itu 
bukanlah orang gila. 

23. Dan sungguh.dia (Muhammad) 
telah melihatnya (Jibril) di ufuk yang 
terang. 

24. Dan dia (Muhammad) bukanlah 
seorang yang kikir (enggan) untuk me- 
nerangkan yang gaib. 

25. Dan (Al-Qur’an) itu bukanlah per- 
kataan setan yang terkutuk, 

26. maka ke manakah kamu akan per- 
gi? 899 

27. (Al-Qur’an) itu tidak lain adalah per- 
ingatan bagi seluruh alam, 

28. (yaitu) bagi siapa di antara kamu 
yang menghendaki menempuh jalan 
yanglurus. 

29. Dan kamu tidak dapat meng¬ 
hendaki (menempuh jalan itu) kecuali 
apabila dikehendaki Allah, Tuhan se¬ 
luruh alam. 

AL-IIMFITAR 

Surah ke - 82 

19 ayat, Makkiyyah 


S99.Setelah diterangkan bahwa Al-Quran 
itu benar-benar datang dari Allah dan di 
dalamnya ada pelajaran dan petunjuk yang 
memimpin manusia ke jalan yang iurus, 
ditanyakanlah kepada orang-orang kafir itu, 
"Jalan manakah yang akan kamu tempuh 
lagi?" 






3CL\ \l\j (J) I \l\j 0%^ J&\ & 


gunung- dan 
gunung apabila 2 


ber- 

jatuhan 


bintang- dan diguiung matahari apa- 

bintang apabila i * bila 




at; ©~a)£ joji iiij ©“sta, 

libiarkan/di- unta-unta dan dijalankan/ 

tinggalkan bunting apabila 3 dihancurkan 


heS. » S' . 




dikum¬ 

pulkan 


binatang-2* dan 
liar/buas apabila 4 


dan 

apabila 


dijodohkan/ jiwa-jiwa/ 


dipertemukan 






disebarkan/ lembaran/ dan 

dibuka catatan apabila 9 


\ Yj 

© 

A* o > 

CjJHsA 

i£j\ 


dan 


dijadikan 

lautan 

dan 

apabila 

6 

meluap 


apabila 5 

s' 

* 

(31 0 

i cAL 


ia dibu- 

dosa 

karena 

ditanya 

bayi perempuan 

nuh 


apa 8 


dikubur hidup-2 


'CXl ftp' Ciyuji ^^4-1 (©) S }\.j 


surga dan dinyalakan neraka dan dibuka tabimya/ langit dan 

apabila 12 apabila 11 dilenyapkan apabila 10 


v jit 

* •»> 
^ *♦ 1 

^VuSl 

^5,. 

> ^ 


u 


.S' 

J&is As. ^ 

© c4j' 

dengan 

bintang-2 

Aku ber¬ 
sumpah 

maka 

sungguh 14 

ia sediakan/ 
kegakan 

apa 

yang 

diri/ 

jiwa 

menge- 

tahui 

didekat- 
13 kan 


^ ^ s* * s’ ^ /V?. 


menyingsing/ apa- dan pagi/ 
18 mulai terang bila subuh 


hampir apa- dan beiiindung/ beredar/ 

17 habis/pergi bila malam 16 teibenam terbit 


if-5 ^*1 Ss ^ i""l 

02/*^ J \jp Aj], 


ditaati keduduk- Arsy yang mem- di kcku- mem- mulia utusan benar-2 sesung- 

20 antinggi punyai sisi atan punyai 19 finnan guhnyaia 


£ * >r t n >v £ *** ^ *■ < y 

dj Cip 0>j © Oj-4 ^<r 




nyata/ ditepila- dia telah dan 
terang ngit/diufuk melihatnya sungguh 22 


orang 

gila 


tcman 

kalian 


dan tidak/ diper- di 

bukanlah 21 caya sana 




/> iSS 




yang 

25 terkutuk 


perka- ia dan 
taan bukan 24 


dengan 

kikir 


yang 

gaib 


atas dia dan 

tidak 23 


"V], j^ 1 oj, o’® 




un- di antara meng- bagi bagi seluruh peri- ’kecu- ia tidak- kalian makake 

tuk_kalian hendaki siapa 27 alam ngalan ali lah 26 pergi mana 


© 


> ^ 
at 

<yy 


seluruh 

Tuhan/ 

29 

alam 

Pemelihara 

jfu 

IT, ■ t: 

Eriyjg 

g| 



kecu- kalian dapat dan menempuh ja- 

ali menghendaki tidak 28 Ian yanglurus 



kampangsannah.org 










































































































kampjngsannah. org 


82. Al-lnfitar 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

I Apabila langitterbelah. 

2 . dan apabila bintang-bintang jatuh 
berserakan, 

3. dan apabila lautan dijadikan meluap, 

4. dan apabila kuburan-kuburan di- 
bongkar, 

5 (maka) setiap jiwa akan mengetahui 
apa yang telah dikerjakan dan yang 
dilaiaikan(nya). 

6. Wahai manusia! Apakah yang telah 
memperdayakan kamu (berbuat durha- 
ka) terhadap Tuhanmu Yang Maha 
Pengasih. 

7. Yang telah menciptakanmu ialu me- 
nyempurnakan kejadianmu dan menja- 
dikan (susunan tubuhjmu seimbang, 

8. dalam bentuk apa saja yang dike- 
hendaki, Dia menyusun tubuhmu. 

9. Sekali-kali jangan begitu! Bahkan ka¬ 
mu mendustakan hari pembalasan. 

10. Dan sesungguhnya bagi kamu ada 
(malaikat-malaikat) yang mengawasi 
(pekerjaanmu), 

II yang mulia (di sisi Allah) dan yang 
mencatat (perbuatanmu), 

12. mereka mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 

13. Sesungguhnya orang-orang yang 
berbakti benar-benar berada dalam 
(surga yang penuh) kenikmatan, 

14. dan sesungguhnya orang orang 
yang durhaka benar-benar berada 
dalam neraka. 

15. Mereka masuk ke dalamnya pada 
hari pembalasan 

16. Dan mereka tidak mungkin keluar 
dari neraka itu. 

17. Dan tahukah kamu apakah hari 
pembalasan itu? 

18. Sekali lagi tahukah kamu apakah 
hari pembalasan itu 7 

19. (Yaitu) pada hari (ketika) seseorang 
sama sekali tidak berdaya (menolong) 
orang lain. Dan segala urusan pada hari 
itu dalam kekuasaan Allah. 

AL-MUTAFFIFIIM 

Surah ke - 83 

36 ayat. Makkiyyah 

Dengan name Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1. Celakalah bagi orang orang yang cu- 
rang (dalam menakardan menimbang)! 

2. (Yaitu) orang-orang yang apabila me- 
nenma takaran dari orang lain mereka 
minta dicukupkan, 

3. dan apabila mereka menakar atau me¬ 
nimbang (untuk orang lain), mereka 
mengurangi 

4 Tidakkah mereka itu mengira, bahwa 
sesungguhnya mereka akan dibang- 
kitkan 

5 pada suatu han yang besar, 

6. (Yaitu) pada hari (ketika) semua orang 
bangkit menghadapTuhan seluruh alam. 


900 Nama krtab yang mencatat segala per- 
buatan orang-orang yang durhaka 





































































































588 83. Al-Mutaffifin 


7 Sekali kali jangan begitu! Sesungguh 
nya catatan orang yang durhaka benar 
benartersimpan dalam S ijjin. 9m 

8 . Dan tahukah engkau apakah S ijjm itu? 

9. (Yaitu) kitab yang berisi catatan (amal) 

10. Celakalah pada hari itu bagi orang 
orang yang mendustakan! 

11. (Yaitu) orang-orang yang mendusta- 
kannya (hari pembalasan) 

12. Dan tidak ada yang mendustakannya 
(hari pembalasan) kecuali setiap orang 
yang melampaui batas dan berdosa, 

13. yang apabila dibacakan kepadanya 
ayat-ayat Kami, dia berkata 'Itu adalah 
dongeng orang-orang dahulu" 

14. Sekali kali tidak! Bahkan apa yang 
mereka kerjakan itu telah menutupi hati 
mereka 

15. Sekali-kali tidak! 1 Sesungguhnya me¬ 
reka pada hari itu benar benar ter- 
halang dari (melihat) Tuhannya. 

16. Kemudian, sesungguhnya mereka 
benar-benar masuk neraka 

17. Kemudian, dikatakan (kepada me¬ 
reka), 'Imlah (azab) yang dahulu kamu 
dustakan." 

18. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya 
catatan orang-orang yang berbakti be¬ 
nar benartersimpan dalam llliyyin.‘“ J 

19. Dan tahukah engkau apakah illiyyin 
itu? 

20. (Yartu) kitab yang bensi catatan (amal), 

21 . yang disaksikan oleh (malaikat ma- 
laikat) yang didekatkan (kepada Allah) 

22. Sesungguhnya orang-orang yang ber¬ 
bakti benar-benar berada dalam (surga 
yang penuh) kemkmatan, 

23. mereka (duduk) di atas dipan-dipan 
melepas pandangan. 

24 Kamu dapat mengetahui dan wajah 
mereka kesenangan hidup yang penuh 
kemkmatan. 

25. Mereka diberi minum dari khamar 
murni (tidak memabukkan) yang (tem- 
patnya) masih dilak (dsegel) 

26. laknya dari kasturi Dan untuk yang 
demikian itu hendaknya orang berlom- 
ba lomba 

27 Dan campurannya dari tasnim. 

28 (yaitu) mata air yang diminum oleh 
mereka yang dekat (kepada Allah) 

29. Sesungguhnya orang orang yang ber¬ 
dosa, adalah mereka yang dahulu me- 
nertawakan orang-orang yang beriman. 

30. Dan apabila mereka (orang orang 
yang beriman) melintas di hadapan me¬ 
reka, mereka saling mengedip nge- 
dipkan matanya, 

31. dan apabila kembali kepada kaum- 
nya, mereka kembali dengan gembira na. 
32 Dan apabila mereka melihat (orang 
orang mukmin), mereka mengatakan, 
“Sesungguhnya mereka benar-benar 
orang orang sesat, 

33. Padahal (orang orang yang berdosa 
itu) mereka tidak diutus sebagai pen- 
jaga (orang orang mukmin). 

34. Maka pada hari ini, orang-orang yang 
benman yang menertawakan orang-orang 
kafir 

901 Sekali-kali tidak seperti apa yang 
mereka katakan bahwa mereka dekat pada 
sisiTuhan. 

902 Nama kitab yang mencatat segala 
perbuatan orang orang yang berbakti 



S: 

|t 



L& 0%$, £ \ tj 0 & g~? $ C4 h 

^ sr k r 


kitab/ 

catatan 


dan 

apakah 


Sijjin 


benar-2 orang-orang cata- sung- sekali-2 
dalam durhaka tan guh jangan 


© ^ fjV 

pemba- dengan mereka orang-2 bagi orang-2 yang pada kece- ter- 

11 lasan hari mendustakan yang 10 mendustakan hari itu lakaan 9 tulis 





sungguh sekafi-2 
mereka tidak 14 


mereka mereka apa hati 

usahakan adalah yang mereka 


atas menu- te- sekali-2 orang-2 

tup tapi tidak 13 terdahulu 


je 'f @ ^4.1 \jo ft, 0 


dikata- kemu- 
kan dian 16 


neraka past! mere- sungguh kemu- 

ka masuk mereka dian 15 


benar-2 

terhalang 


pada Tuhan dari 
hari itu mereka 


’S 0 s C-iC h ® j, p S iii 

‘Illiyyin benar-2 orang-2 kitab/ sesung- sekali-2 kalian men- dengan- adalah yang ini 

dalam yangbaik catatan guhnya tidak 17 dustakan nya kalian (azab) 


$ 'S' < I.-C rvx 

oX^-X ^ Uj © 


W- 


yang dide¬ 
katkan 


menyaksi- 

kannya 


tertulis 


20 


catatan/ 

kitab 


19 


‘.Illiyyin apa¬ 
kah 


kamu 

tahu 


dan 

apakah 18 


a dj © -s&z ^ g jgvi u © 

pa- kalian mereka melihat/ dipan di kenik- benar-2 orang-2 sesung- 

da mengenal 23 memandang (tempattidur) atas 22 matan dalam yangbaik guhnya 2.1 




/// 1 


£y*J>\A 


9 

Ot 

s *> 

© 

s' s 

ljyO> 

, ,> * 

S’ 

dilak/ 

25 disegel 

minuraan 

teipilih 

dari 

mereka di¬ 
beri minum 

kesenangan/ 
24 kenikmatan 

bersinar/ 

eahaya 

wajah-wajah 
mereka 


kesturi 


dan cam¬ 
purannya 


26 


orang-2 yang 
berlomba 


maka hendaklah 
berlomba-lomba 


itu 


dan 

untuk 


laknya/ 

segelnya 






orang-2 

yang 


sesung¬ 
guhnya 28 


orang-2 yang 
didekatkan 


dengan- memi- 
nya num 


mata 

air 


27 


tasnim dari 


?£ 

i-'S" 

Ijj-* 




(juJl 

St 


1 yif? 

pada 

mereka 

lewat 

dan 

apabila 

mereka 

29 menertawakan 

mereka 

beriman 

orang-2 

yang 

dari 

adalah 

mereka 

mereka 

berdosa 





'JL 

fgk 

© 


riatig 

gembira 

mereka 

kembali 

keluarga 

mereka 

k^ia- 

mereka 

kembali 

dan 

apabila 30 

mereka saling 
mengedipkan mata 




atas 

mereka 


dikirim 


tj 

© && 

Sjs o) 

ills 

b 

as 

dan/pada- 

bejiar-2 orang-2 

mereka sesung- 

mereka 

melihat 

dan 

hal tidak 

32 yang sesat 

itu guhnya 

berkata 

mereka 

apabila 


@ ot Ir- 4 ’ 


mereka 

menertawakan 


orang-2 

kafir 


dari 


mereka 

beriman 


orang-2 maka pa- 

yang da hari 


33 


penjaga- 

penjaga 









































































































mim 




£$$k £-/ ■*}'/ Os' > S/ y > ,*> A.* f s' ^ OV' -g&K &s’ . J.!^ ’“S?"*' f ^r' 1 ^ 

S) 0>1*ju ftp o U jbSCS 1 ejy Jj& fe) ojjiaj dLlj^I ^ (j^ 


^-j£hw£3s_ 

II 


mereka mereka apa orang-orang diberi apa- mereka dipan di jur^m. 

36 kerjakan adakh yang kafir ganjaran kah 35 meraandang (tempat tidnr) atas 



mum 


X-U (jQ C»a>j c23\j yj cJLtil Ac**^ lii 


dipan- bumi dan dan ia kepada dan ia 

jangkan apabila 2 semestinya Tuhannya patuh 1 



ter- langit apa- 
belah bila 


.'■ti' JS\ h .<,*s '„s. o' lot''' o''' y?^ 

L^A-i? t^T c«*l i'_J 0^| 0*W-_J v^-4 V* GV, 


wahai dan ia kepada dan ia dan ia menjadi di da- apa dan ia me- 

5 semestinya Tuhannya patuh 4 sunyi/kosong amnya lemparkan 3 


'-A o' a c ^\>r i*''S ' S '' •>», 9- <> 'Ps >i'\h 

(j-« Cab AXI^S U-JO CUsj <j} £-£D db) 1 


diberi- orang maka maka me- sungguh~2 Tuhan ke- bekerja sungguh manusia 

kan yang adapun 6 nemui-Nya kerja keras kamu pada keras kamu 


i&3 ©^ CO*. ooa 2 ip ©boosX 


dan dia akan mudah perhitungan/ dia dihisab/ maka sebelah kitabnya/ <;y$& 

dikembalikan 8 pemeriksaan diperiksa nanti 7 kanannya eatatannya ; S 


|©J di? iO 4 t4i_5 4X1 <-Sj, 


maka pung- bela- kitabnya/ dibe- orang dan dengan keluar- ke- 

nanti 10 gungnya kang eatatannya rikan yang adapun 9 gembira ganya pada 

a 


irT n rp- #*. ^V? " n *'< ffs 3 f** 

\jjj^ jpA c| 06 Ail Vp 1©^ bje 1 '/J* 

bergem- keluar- da- adalah sungguh apiyang dan dia a- 






13 


kebinasaan/ mereka 

blra ganya lam dra dia 12 menyala-2 kanmasuk 11 kecelakaan beiteriak 


p-s*t jk (Jjp 1 h 06 <a>j ol J» © jj£ c)o\ 


Ifl 




maka Aku 


Maha pada- adalah Tuhan- sung- yang dia akan ti- bah- dia sungguh 


bersumpah 15 Melihat nya Dia nya guh benar 14 kembali dak wa sangka dia 


^ ^ 'CXk" ^ S' S' ' vsrs . | .S 

14 ® <Jr^J J^b 




!; '■£ 
ji'iss 


sempuma apa- dan menye- dan apa dan dengan eahaya IS; 

18 terang bila bulan 1.7 lubungi yang malam 16 merah senja 

> ~y~ 


vP Oj^>^ ©p ^3*^ <1 

s' ** I if 


&"s . o' ,*'S 


4%> 


diba- dan mereka tidak bagi maka se- dan/ se- sungguh kali- 

cakan apabila 20 beriman mereka mengapa 19 tingkat demi tingkat anakannaik 


ooy-vSo \ 3 j£ ^j 5\ tjf @ W oj-wo bf 6]^' 


mereka men- mereka orang~2 tetapi/ 

dustakan kafir yang bahkan 21 


mereka ti- Al-Qur’an atas 

bersujud dak mereka 


-i ..r 


24 


'•ffs, •* »fi *>»'/< ,.> i-' f-^s' 

^ Uj a% 

pedih dengan maka beri kabar 




r*} 


© J ?a cOiiii 2i\ -ifi rr 

terputus- selain/ pahala bagi kebajikan/ dan mereka ber- mereka orang-2 ke- 

25 putus tidak mereka shaleh buat/beramal beriman yang cuali 


w mereka kum- terha- lebih me- dan 22 ■ -f 

azab gembira mereka 23 pulkan/simpan dap apa ngetahui Allah 


\ t \ 



kampungsannah. org 


84. Al-lnsyiqaq 589 

35. mereka (duduk) di atas dipan-dipan 
melepas pandangan. 

36 Apakah orang-orang kafir itu diberi 
balasan (hukuman) terhadap apa yang 
telah mereka perbuat? 

AL-INSYIQAQ 

Surah ke - 84 
25 ayat. Makkiyyalt 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang- 

1 Apabila langitterbelah. 

2 dan patuh kepada Tuhannya dan 
sudah semestinya patuh, 

3. dan apabila bumi diratakan, 

4. dan memuntahkan apa yang ada di 
dalamnya dan menjadi kosong 

5 dan patuh kepada Tuhannya, dan 
sudah semestinya patuh. 

6 . Wahai manusia! Sesungguhnya kamu 
telah bekerja keras menuju Tuhanmu, 
maka kamu akan menemui-Nya. 903 

7. Maka adapun orang yang catatan- 
nya diberikan dari sebelah kanannya, 

8 . maka dia akan diperiksa dengan pe 
meriksaanyang mudah 

9. Dan dia akan kembali kepada keluarga 
nya (yang sama-sama beriman) dengan 
gembira. 

10. Dan adapun orang yang eatatannya 
diberikan dari sebelah beiakang, 

11. maka dia akan berteriak, "Celakalah 
aku!" 

12. Dan dia akan masuk ke dalam api 
yang menyala nyala (neraka). 

13. Sungguh dia dahulu (di duma) ber 
gembira di kaiangan keluarganya (yang 
sama-sama kafir) 

14. Sesungguhnya dia mengira bahwa 
dia tidak akan kembali (kepada Tuhan¬ 
nya). 

15. Tidak demikian. sesungguhnya Tu¬ 
hannya selalu melihatnya 

16 Maka Aku bersumpah demi eahaya 
merah pada waktu senja, 

17. demi malam dan apa yang diselu- 
bunginya, 

18 demi bulan apabila jadi purnama, 
19. sungguh akan kamu jalani tingkat 
demi tingkat (dalam kehidupan). 904 
20 Maka mengapa mereka tidak mau 
beriman? 

21. Dan apabila Al-Qur’an dibacakan 
kepada mereka, mereka tidak (mau) 
bersujud, 

22 . bahkan orang orang kafir itu men- 
dustakan(nya). 

23 Dan Allah lebih mengetahui apa yang 
mereka sembunyikan (dalam hati me¬ 
reka) 

24 Maka sampaikanlah kepada mereka 
(ancaman) azabyang pedih, 

25. Kecuali orang orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan mereka 
akan mendapat pahala yang tidak 
putus putusnya 

903 .Manusia di dunia ini baik disadari atau 
tidak adalah dalam perjalanan kepada 
Tuhannya Dan pasti dia akan menemui 
Tuhannya untuk menerima pembaiasan Nya 
dan perbuatannya yang buruk maupun yang 
baik 

904 Dan setetes mam sampai dilahirkan, 
kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja, 
dan sampai dewasa. Dari hidup menjadi mati 
kemudian dibangkitkan kembali. 



















































































































590 85, Ai-Buruj 


AL-BURUJ 

Surah ke - 85 

22 ayat Makkiyyah 

• ♦'9-r—Ary - - Ar' 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

I. Demi langityang mempunyai gugus- 
an bintang, 

2 dan demi hari yang dijanjikan. 

3 Demi yang menyaksikan dan yang 
disaksikan. 

4. Binasalah orang-orang yang mem- 
buat parit (yaitu para pembesar Najran 
di Yaman), 

5. yang berapi (yang mempunyai) kayu 
bakar, 

6. ketika mereka duduk di sekitarnya, 

7. sedang mereka menyaksikan apa 
yang mereka perbuat terhadap orang 
orang mukmin. 

8 . Dan mereka menyiksa orang-orang 
mukmin itu hanya karena (orang orang 
mukmin itu) beriman kepada Allah 
yang Mahaperkasa, MahaTerpuji, 

9. yang memiliki kerajaan langit dan 
bumi. Dan Allah Maha Menyaksikan 
segala sesuatu 

10. Sungguh, orang-orang yang men- 
datangkan cobaan (bencana, mem- 
bunuh, menyiksa) kepada orang orang 
mukmin laki-laki dan perempuan lalu 
mereka tidak bertobat, maka mereka 
akan mendapat azab Jahanam dan 
mereka akan mendapat azab (neraka) 
yang membakar 

II. Sungguh, orang-orang yang ber¬ 
iman dan mengerjakan kebajikan, me¬ 
reka akan mendapat surga yang meng- 
ahr di bawahnya sungai-sungai, itulah 
kemenangan yang agung. 

12. Sungguh, azab Tuhanmu sangat 
keras. 

13. Sungguh, Dialah yang memulai 
penciptaan (makhluk) dan yang meng- 
hidupkannya (kembali). 

14. Dan Dialah Yang Maha Pengampun, 
Maha Pengasih, 

15. yang memiliki ‘Arsy, lagi Maha 
mulia, 

16. Mahakuasa berbuat apa yang Dia 
kehendaki. 

17. Sudahkah sampai kepadamu berita 
tentang bala tentara (penentang), 

18. (Yaitu) Fir’aun dan Samud? 

19. Memang orang-orang kafir (selalu) 
mendustakan, 

20. padahal Allah mengepung dari 
belakang mereka (sehingga tidak dapat 
lolos). 

21 Bahkan (yang didustakan itu) ialah 
Al Qur’an yang mulia, 

22. yang (tersimpan) dalam (tempat) 
yang terjaga (Lauh Mahfuz). 

#; AT-JARIQ 

I,... Surah ke - 86 

p .... j 7; ayat. Makl^yah 


m m eA 1 * 






m 


JV 

i. ’ J: 




PI 

J Jf,. 


4 

!,1 




Si 

f: 

4 


>u < 


m 

Hr 


m 


m 




m 


<> . oi J-if ^ 


r 


3? 





JJ 






-la 










h 


S ~sT. 

Qj 

A'J 

© 

y 


dan yang 

dan yang 

dijanjikan 

dan 

gugusan 

mempu- 

demi 

disaksikan 

menyaksikan 

2 

hari 

1 binfcmg 

nyai 

langit 


s’ Asr, y s j- 

> >1 0 JA\ @ fi 


■at 


atas- me- ke- 

nya reka tika 5 


#kayu mem- api 

bakar punyai 


pembuat 

parit 


kaum/ 

orang-2 


dibu- 

nuh 


i i+ J U L* < 


mereka dan 




»>r 


i ^ <J? ( 


menyak- terhadap orang-2 mereka apa atas dan 


tape 

menyiksa tidak 7 sikan yang beriman perbuat yang mereka 6 


duduk 


4^ ^ ^jj\ @ 4jit o\ ^5 


KB®! 


kera¬ 

jaan 

bagi-Nya/ 

mempunyai 

yang 

8 

Maha 

Terpuji 

3ft 

« t 

w>i 

© 



orang-2 

yang 

sung¬ 

guh 

9 

Maha Me¬ 
nyaksikan 

se¬ 

suatu 

fvAj 

> 

f4*r *r 



dan bagi 
mereka 

neraka 

Jahanam 

azab 

maka bagi 
mereka 

mereka 

bertobat 


Maha- kepada mereka bah- kecu- di antara 
perkasa Allah bei'iman wa ali mereka 




Al' & . : 


Allah 


dan 

bumi 


langit 






ft 




bagi 

mereka 


kebajikan/ 

shaleh 


dan mereka mereka orang-2 sung- 

berbuat beriman yang gun 


10 


mem¬ 

bakar 


azab 




"it'. !>'< 




ffii 


kekuatan sung- 
(azab) gun 

n 

besar 

keberun- demiki- 
tungan an /itu 

sungai- 

sungai 

bawah¬ 

nya 

dari 

meng- 

alit 

suiga- 

surga 


33\ 

"> -* 

jA? 1 

© 

« n_y 

y * 


i\ 

y* 


♦*y 

dhj 

Maha 

14 Pengasih 

Maha 

Pengampun 

dan 

Dia 

dan Dia Dia mulai 
13 mengulangi menciptakan 

Dia 

sung¬ 
guh Dia 

12 

benar-2 sa¬ 
ngat keras 

Tuhan 

kamu 


^L\ CiJ- dUi Ji. (vp U ju © ju>J.1 J- 9 


1 /* »y» 






y, > 


ii 


bala- 

tentara 

berita 

datang 

padamu 

apa- 

kah 

Dia ke- terha- ber- 

16 hendaki dap apa buat 

Maha Ter- Arsy 
15 puji (Mulia 

mem- 

puiiyai 

> 

ot 


0 

C-Zjjjsj 

J 

J 

-y 

a 

Si' 

**y 

s. * 


iry' £►* 

Ay-y 


dari 

dan 

Allah 

19 

kedustaan 

da¬ 

lam 

mereka 

kafir 

orang-2 

yang 

tetapi/ 

bahkan 

. dan 

18 Samud 

Fir v aun 

17 


FI »t At 'i r ^ *-6 * 

y ^ (v^bj 






teipcliha- papan/ba- da- yang Al- ia tetapi/ meliputi/ belakang 

- a/ter— " x1 ^ J ' - ,1 “ 


22 ra/tetjaga tutertulis lam 21 mulia Qur’an bahkan 20 mengepung mereka 



Jl£. Jfec 1 


































































































86. At-Tariq 591 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih. Maha Penyayang 

1. Demi langit dan yang datang pada 
malam hari. 

2, Dan tahukah kamu apakah yang da¬ 
tang pada maiam hari itu? 

3 (Yaitu) bintangyang bersinartajam, 

4. setiap orang pasti ada penjaganya 
5 Maka hendaklah manusia memper- 
hatikan dari apa dia diciptakan 
6. Dia diciptakan dari air (mani) yang 
terpancar, 

7 yang keluar dari antara tulang pung 
gung (sulbi) dan tulang dada. 

8 Sungguh, Allah benar benar kuasa 
untuk mengembalikannya (hidup sete- 
lahmati). 

9. Pada hari ditampakkan segala rahasia, 

10 . maka manusia tidak lagi mempunyai 
suatu kekuatan dan tidak (pula) ada 
penolong 

11. Demi langit yang mengandung hu~ 

jan, 90s 

12. dan bumi yang mempunyai tumbuh 
tumbuhan 

13 sungguh, (Al-Qur an) itu benar be¬ 
nar firman pemisah (antara yang hak 
dan yang batil) 

14. dan (Al-Qur an) itu bukanlah senda- 
gurauan. 

15. Sungguh, mereka (orang kafir) me- 
rencanakan tipu daya yang jahat, 

16. dan Aku pun membuat rencana (ti¬ 
pu daya) yang jitu. 

17. Karena itu berilah penangguhan ke- 
pada orang orang kafir Berilah mereka 
kesempatan untuk sementara waktu. 

AL-A‘LA 

Surah ke -.87 

19 ayat. Makkiyyah Ox 

' t Xk. .. -.-.•■.■■■ . ■ V -A 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

I. Sucikanlah nama Tuhanmu Yang 
Mahatinggi 

2 . yang menciptakan lalu menyempur- 
nakan (penciptaan Nya), 

3. yang menentukan kadar (masing ma 
sing) dan memberi petunjuk, 

4. dan yang menumbuhkan rerumput- 
an, 

5. lalu dijadikan Nya (rumput-rumput) 
itu kering kehitam-hitaman. 

6. Kami akan membacakan (Ai-Qur an) 
kepadamu (Muhammad) sehingga eng- 
kau tidak akan lupa, 

7. kecualijika Allah menghendaki. Sung 
guh, Dia mengetahui yang terang dan 
yang tersembunyi. 

8. Dan Kami akan memudahkan bagimu 
ke jalan kemudahan (mencapai kebaha- 
giaan dunia dan akhirat), 

9. oleh sebab itu berikanlah peringatan 
karena peringatan itu bermanfaat, 

10 orang yang takut (kepada Allah) 
akan mendapatpelajaran, 

II. dan orang yang celaka (kafir) akan 
menjauhmya, 

12 . (yaitu) orang yang akan memasuki 
api yang besar (neraka) 

13 selanjutnya dia di sana tidak mati 
dan tidak (pula) hidup 
14. Sungguh beruntung orang yang 
menyucikan diri (dengan beriman). 

15 Dan mengmgat nama Tuhannya, lalu 
dia salat. 

905 Raj'i berarti kembali berputar Hujan 
dinamakan ray / dalam ayat ini karena hujan 
itu berasal dan uap yang naik dari bumi ke 
udara kemudian turun ke bumi. kemudian 
kembali ke atas, dan dari atas kembali ke 
bumi. dan begitulah seterusnya 


















































































592 88. Al-Gasyiyah 


16 Sedangkan kamu (orang orang ka¬ 
fir) memifih kehidupan dunia, 

17 padahal kehidupan akhirat itu lebih 
balk dan lebih kekal 

18 Sesungguhnya ini terdapat daiam 
kitab-kitab yang dahulu, 

19. (yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan 
Musa. 


{ AL-GASYIYAH ' 

Surah ke - 88 

26 ayat. Makkiyyah }■■{ 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1. Sudahkah sampai kepadamu berita 
tentang (hari kiamat)? 

2. Pada hari itu banyak wajah yang 
tertundukterhina, 

3. (karena) bekerja keras lagi kepayahan, 

4. Mereka memasuki api yang sangat 
panas (neraka), 

5. diberi minum dari sumber mata air 
yang sangat panas. 

6. Tidak ada makanan bagi mereka 
selain dari pohon yang berduri, 

7. yang tidak menggemukkan dan tidak 
menghilangkan lapar. 

8 . Pada hari itu banyak (pula) wajah 
yang berseri-seri, 

9. merasa senang karena usahanya 
(sendiri), 

10. (mereka) daiam surga yang tinggi, 

11 . di sana (kamu) tidak mendengar 
perkataan yang tidak berguna. 

12. Disana ada mataairyang mengalir. 

13. Di sana ada dipan-dipan yang ditmg- 
gikan, 

14. dan geias-gelas yang tersedia (di de- 
katnya), 

15. dan bantal-bantal sandaran yang 
tersusun, 

16. dan permadani-permadani yang ter- 
hampar, 

17. Maka tidakkah mereka memper- 
hatikan unta, bagaimana diciptakan 7 

18. Dan langit, bagaimana ditinggikan? 

19. Dan gunung gunung bagaimana di 
tegakkan? 

20. Dan bumi bagaimana dihampar- 
kan? 

21. Maka berilah peringatan, karena 
sesungguhnya engkau (Muhammad) 
hanyalah pemberi peringatan, 

22. engkau bukanlah orang yang ber- 
kuasa atas mereka, 

23. kecuali (jika ada) orang yang ber- 
paiing dan kafir, 

24. maka Allah akan mengazabnya de¬ 
ngan azab yang besar 

25 Sungguh, kepada Kamilah mereka 
kembaii, 

26. kemudian sesungguhnya (kewajib- 
an) Kamilah membuat perhitungan 
atas mereka. 

SOS.Malam sepuluh terakhir dari bulan 
Ramadan Dan ada pula yang mengatakan 
sepuluh yang pertama dari bulan Muharam 
termasuk di dalamnya hari Asyura. Ada pula 
yang mengatakan sepuluh malam pertama 
pada bulan Zulhijah. 




T* 




ii © 

& s*'s 

jfia- 


® “Gin 

iJ^J\ 

OJLriy 

J? 

sesung- 

dan lebih 

lebih 

dan 

dunia 

kehidupan 

kalian 

bahkan/ 

guhnya 17 

kekal 

baik 

akhirat 

16 

memilih 

tetapi 


mj 

19 


1 *>.-• 


dan 

Musa 


» 

V \ S' 9 

0 jyxi 


^ ULJb 

kitab-kitab 

terdahulu 

18 

kitab-kitab 

benar-2 ini 

daiam 



zmim 









ter- 

tunduk 


** £ 

pada 


wajah- 
hari itu wajah 


peristiwa 

dahsyat 


cerita/ 

berita 


telah datang apa- 
kepada kamu kah 


& y i 


i > 


'i*s / 






sangat mata dari ia diberi sangat api/ iame- 

5 panas air minuman 4 panas neraka masuki 3 


letih/ke¬ 
payahan 


kerja 

keras 


m, 9 > *> * ** 9 ' * 'k $x"\ 9 


•> 




H 9 y 


lapar dari men- dan mengge- tidak 

cukupi tidak mukkan 6 


pohon dari ke- makan- bagi tidak 
berduri cuali an mereka ada 


"i 




> 


r vi i' »• I-' > 


10 


yang 

tinggi 


surga da¬ 
iam 


merasa 

senang 


karena 

usahanya 


penuh ke- pada 
nikmatan hari itu 


wajah- 

wajah 


&& , 


fsb* -is* (vp ajjU. OP X 


yang tempat-2 di da- mengalir mata di da- sia- di da- kamu ti- 

13 tinggi duduk lamnya 12 air lamnya 11 sia lamnya dengar dak 


^ ^ y 9^ *•✓ > 

' AjjX-* ti/JJJ &} 43yUaA t3jl £J 


16 


terhampar dan per- 
madani 


15 


beibaris/ 

tersusun 


dan bantal- 
bantal 


hy 

14 




m 


terletak/ 

tersedia 


dan gelas- 
gelas 


^ a 4 ’V < . r, -ii 

C-Jdp* .S» ^2.! ‘ (3^ (JjjJiij ^3' 




& » 




bagaimana 


langit 


dan 

kepada 17 


ia di¬ 
ciptakan 


bagaimana unta 


ke- mereka maka 
pada perhatikan apa tidak 






bumi 


dan 

kepada 


19 


ia dite- 
gakkan 


bagai¬ 

mana 


gunung- 

gunung 


dan 

kepada 18 


ia ditinggi¬ 
kan 


<* jr $ 

j** CUmI 


jh==2>X* uri jJ. J3 E 


& » -- I > 
C^odsuji 


atas 

mereka 


bukanlah 

kamu 


21 


seorang pemberi kamu sungguh maka per- 

atkai 


peringatan 


hanyalah ingatkan 


20 


ia diham- 
parkan 




siksaan 


Allah maka akan 
menyiksanya 


23 


dan ia ber- orang kecuali/ 

ia kikir paling yang tetapi 


22 


2?^ 

dengan 

berkuasa 


L rZ^ I1& 6) f m u ®‘^Vi 








26 


perhitungan 

mereka 


atas sesung- kemu- 
Kami guhnya dian 25 


kembaii 

mereka 


kepada sung- 
Kami guh 


besar 


24 


(ompmgsannon.org 



















































































89. Al-Fajr 593 

AL-FAJR 

Surah ke - 89 
30 ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang 

I Demifajar, 

2 . demi malamyang sepuluh, 906 

3 demi yang genap dan yang ganjil, 

4 demi malamapabila berlalu, 

5, Adakah pada yang demikian itu 
terdapatsumpah (yang dapat diterima) 
bagi orang orang yang berakal? 

6 Tidakkah engkau (Muhammad) mem 
perhat kan bagaimana Tuhanmu ber 
buatterhadap(kaum) Ad 7 , 

7. (yaitu) penduduk Iram (ibukota ka- 
um Ad) yang mempunyai bangunan 
bangunan yang tinggt 
8 yang beium pernah dibangun (suatu 
kota) seperti itu di negeri negeri lam, 

9. dan (terhadap) kaum Samud yang 
memotong batu batu besar di lem 
bah. 907 

10. dan (terhadap) Fir'aun yang mem 
punyai pasak pasak (bangunan yang 
besar), 

II yang berbuat sewenang-wenang 
dalam negeri, 

12 . lalu mereka banyak berbuat ke 
rusakan dalam negeri itu 

13. karena itu Tuhanmu menimpakan 
cemeti azab kepada mereka 

14. sungguh, Tuhanmu benar-benar 
mengawasi 

15 Maka adapun manusia apabila 
Tuhan mengujinya lalu memuliakannya 
dan memberinya kesenangan maka dia 
berkata "Tuhankutelah memuliakanku.” 

16 Namun apabila Tuhan mengujinya 
lalu membatasi rezekmya maka d a 
berkata, 'Tuhankutelah menghinaku." 903 
17. Sekali kali tidak! Bahkan kamu ti- 
dak memuliakan anakyatim, 909 

18 dan kamu tidak salmg mengajak 
member! makan orang miskin, 

19. sedangkan kamu memakan harta 
wansan dengan cara mencampurbaur- 
kan (yang halal dan yang haram), 

20 . dan kamu mencmtai harta dengan 
kecintaanyang beriebihan 

21. Sekali kali tidakl Apabila bumi di- 
guncangkan berturut-turut (berbentur- 
an) 

22. dan datanglah Tuhanmu; dan ma- 
laikat berbaris bans, 

23 dan pada hari itu diperlihatkan ne- 
raka Jahanarrv pada hari itu sadarlah 
manusia tetapi tidak berguna lagi 
baginya kesadaran itu 


907 Lembah ini terletak di bagian utara Ja 
zirah Arab antara kota Mad : nah dan Syam 
Mereka memotong mc cng batu gunung 
untuk membangun gedung gedung tempat 
t nggal mereka dan ada pula yang me-lubangi 
gunung gunung untuk tempat tinggal mereka 
dan tempat beflindung 

908 Allah menyalahkan orang yang me- 
ngatakan bahwa kekayaan itu adalah suatu 
kemuliaan, dan kemisknan adalah suatu 
kehinaan seperti yang tersebut pada ayat 15 
dan 16 Tetapi ebenarnya kekayaan dan 
kemiskinan adalah ujian Aliah bag hamba- 
hamba Nya 








































































































































594 


90, Al-Baiad 


24. Dia berkata, "Alangkah baiknya se- 
kiranya dahulu aku mengerjakan (keba- 
jikan) untuk hidupku ini" 

25 Maka pada hari itu tidak ada se- 
orang pun yang mengazab seperti azab- 
Nya (yang adil), 

26 dan tidak ada seorang pun yang 
mengikatsepertiikatan Nya 

27. Wahaijiwayangtenang! 

28 Kembalilah kepada Tuhanmu de- 
ngan hatiyang rida dan diridai Nya. 

29 Maka masuklah ke dalam golong- 
an hamba-hamba Ku, 

30 dan masuklah ke dalam surga-Ku. 

AL-BALAD 

Surah ke - 90 

20 ayat. Makkiyyah 



Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih Maha Penyayang 

I. Aku bersumpah dengan negeri ini 
(Mekah), 

2 dan engkau (Muhammad) bertein- 
pat di negeri (Mekah) ini, 

3. dan demi (pertalian) bapak dan 
anaknya 

4. Sungguh, Kami telah menciptakan 
manusia berada dalam susah payah. 

5. Apakah dia (manusia) itu mengira 
bahwa tidak ada sesuatu pun yang 
berkuasa atasnya? 

6 Dia mengatakan, "Aku telah meng- 
habiskan harta yang banyak." 

7 Apakah dia mengira bahwa tidakada 
sesuatu pun yang melihatnya? 

8 Bukankah Kami telah menjadikan 
untuknya sepasang mata : 

9 dan lidah dan sepasang bibir? 

10. Dan Kami telah menunjukkan ke- 
padanya dua jalan (kebajikan dan 
kejahatan). 

II. Tetapi dia tidak menempuh jalan 
yang mendaki dan sukar. 

12. Dan tahukah kamu apakah jalan 
yang mendaki dan sukar itu? 

13 (Yaitu) melepaskan perbudakan 
(hamba sahaya), 

14. atau memberi makan pada hari ter- 
jadi kelaparan, 

15. (kepada) anak yatim yang ada hu- 
bungan kerabat, 

16. atau orang miskin yang sangat fa¬ 
kir 

17. Kemudian dia termasuk orang- 
orang yang beriman, dan saling ber- 
pesan untuk bersabar dan saling ber- 
pesan untuk berkasih sayang 

18. Mereka (orang orang yang ber¬ 
iman dan saling berpesan itu) adalah 
golongan kanan 

19. Dan orang-orang yang kafir kepada 
ayat ayat Kami, mereka itu adalah go¬ 
longan kiri. 

20 Mereka berada dalam neraka yang 
ditutuprapat 


ASY-SYAMS 

Surah ke - 91 

15 ayat Makkiyyah 


909 Tidak memberikan hak-hak anak yatim 
dan tidak berbuat baik kepadanya 
SJO.Ketika turunnya wahyu kepada Nabi 
Muhammad saw. terhenti untuk sementara 
waktu, orang-orang musynk berkata "Tuhan- 
nya (Muhammad) telah meninggalkannya 
dan bend kepadanya.' Maka turunlah ayat 
ini untuk membantah perkataan orang 
orang musyrik itu 


ALAp j J 


C ,-~4 




seorang/ siksa- 
25 satu Nya 


me- ti maka pada untuk aku dahu- alangkah baik- dia 

nyiksa dak hari ’tu 24 hidupku Jukan nya kalau aku berkata 


J&\ ££ © X'l '!} 




SkQs * 




27 


tenang 


jiwa/ 

diri 


wahai 


26 


seorang/ ikatan- meng- dan 

satu Nya ikat tidak 


^ t- 
© 

—s' 

’M © 

— S' ’ H/ ' 

3 CS) 

•‘s' •s' V-J 


- 

surga- 

dan ma- 

hamba- da- maka 

diriilhai 

ridha/ 

30 Ku 

suklah 29 

hamba-Ku lam masuklah 28 


puas 

m 

Ell 

J o&m 

___ . 


Si 


kamu da 


u " ^ <A\ i< ' A 'A' v \< i 

-~3 bj Q) Q) * 




' •* | 


ia lahir dan apa demi negeri dengan halai dan 

kan yang bapak 2 ini kalian 


negeri dengan Aku ber- sung- 
ini sumpah gub 


' 1C A *< "s' - ' *'f\ 

<31 ^ 0 ^***^^ w L L* ' jju 


atas- kuasa tidak bah- apakah susah da- manusia Kami telah sung- 

nya _ wa menyangka 4 payah lam menciptakan guh 3 


» / T > '""s Ass' S'Y's 

bj jjl I^J^\ Qp cSsJl&I Jj JU 


D 


seorang/ meli- ti- bah- apakah ta banyak harta aku telah ia ber- 

satu hatnya dak wa menyangka 6 binasakan kata 


seorang/ 
5 satu 


AJo Aaj GP v * wU-Jj © OCwxC' 




» / ^ 




dan Kami telah 
tunjukkan 9 


dan dua 
buah bibir 


dan lisan/ dua buah bagi- Kami telah bukankah 

lidah 8 mata nya jadikan 7 




tj 



✓ s 

y* 

penda- 
12 kian itu 

apa- kamu 

dan 

pendakian/ 

iame- 

maka 

kah tahu 

apakah 

11 mendaki 

nempuh 

tidak 




10 


dua 

jalan 



/ 

li 

1 

U-X 

(ny AsJn ^aa 

O’ „ 

A 

-s' 


3 


O'' 

j' 

hubungan 

yang 

anak 

ke- 

ter- 

hari 

pada 

memberi 

atau 

kerabat 

ada 

yatim 

14 laparan 

jadi 


makan 





13 


budak memer- 
dekakan 


l^ljjj dyjJl ot ^lA 4 ta jl 


(jSjlj dan mereka sa- mereka orang-2 dari/ter- ada- kernu- 
line herwasiat heriman vana inasiik !ah ia dian 

*s»f 

m 


sangat pa- yang 

ling berwasiat beriman yang masuk lahia dian 16 yah/melarat 


orang atau 
miskin 15 


K orang yang 18 



dpi © ^ JJjl © \^>9i px 

dan orang- ^ kanan golongan 


9S\ 


kanan 

H 


mereka 

itu 


dengan kasih dan mereka sa- dengan 
17 sayang ling berwasiat kesabaran 






tertutup 

rapat 


api/ atas/untuk 
neraka mereka 19 


kiri 



m.m 


pada 

ayat- 

mereka 

ayat Kami 

ingkar 




tsyjxsjiSlBm>sb0* 


mmhm 


Wsnwangsuhnm.ofg 


^ t 






























































































91.Asy-Syams 595 


s 




^'s' \ s 


P I 4 X tel J+&\> © 


menam- apa- 
3 pakkannya bila 


dan 

siang 


mengi- apa- dan 

ringinya bila bulan 


dan cahaya- 
nyapagi hari 


demi 

matahari 


he 




G j&\ 






I " 'T« r I* - I A ' »/ / »» , 

LJ a.UP[$ Q*) 

pembi- dan apa 


pengham- dan 
parannya apa yang 


dan 

bumi 


naannya yang 


dan 

langit 


menu- apa- dan 

tupinya bila malam 


he 


\ {rr\ \ y ' ^ ^t^ 

1^1 Ufe jC^ l L*$ 4, 


sesung- 
guhnya 8 


dan ketak- 
waannya 


kedurha- maka Dia meng- 
kaannya ilhamkan padanya 7 


penyem- dan apa dan 
pumaannya yang jiwa/diri 


& 








Samud telah men- 
dustakan 


10 


mengo- orang celaka/ 
torinya rugi 


dan se- 
sungguhnya 


b* ^ 


menyuei- orang berun- 
kannya tung 


il i 


)yj>j 


s * 

<Jl^3 


Allah rasul kepada lalu 
(utusan) mereka berkata 


he s' \ 9>s' 

La ■>&.., ”4 


L\ St 


TV y » v 




orang yang lebih bangkit ketika dengan me- 

12 celaka di anlaranya 11 lampauibatas 




a A_3 l—A>yyl_jO e’^JOs3 


maka memi- 
runkan azab 


maka mereka 
melukai 


maka mereka 
mendustakannya 




13 

is£,y ^ ^ 


h \ !r 9- y * S S 

V^Jumj 4&\ 43 b 

dan minum- Allah 
annya 


iinta 

betina 


r i"- ® c\ * 


15 


akibatnya 


Dia 

takut 


dan 

tidak 


14 


lalu Dia menya- dengan dosa- Tuhan 

maratakannya dosa mereka mereka 


atas 

mereka 


Iptffaoar 

; AT H 

# <sirsftb 

L® 

v Cm. ■■ 


~5 


^ W' T'?*. i" ^ l" .'tit* y » —' "• ■£ . 

p ci-^b jk- bj © JU bi jlpb © '3) Jiij 


dan pe- 
3 rempuan 


laki- Dia dan apa 
laki ciptakan yang 2 


terang- apa- 
benderang bila 


dan 

siang 


ia me- apa- demi 
nutup bila malam 


c-5/'- /ss\ t”": »' {/' ii". -s 

cjP^! O’ 4 *>>15 O^, 






dengan dan ia mem- dan ia mem- orang maka sungguli usaha 

kebaikap benatkan, 5 bertakwa berikan yang adapun 4 berbeda-2 kalian 


sung- 

guh 


V>J| " 6 .2? '[.'C' \'A' <^r\ & '*>T| (>»')■". 

ulj Oj+y Ju~»3 




dengan dan ia men- dan ia me- ia orang dan 

kebaikan dustakan 8 rasa cukup kikir yang adapun 7 


pada yang maka Kami akan 
mudah memudahkannya 


~~h' bl 4.4 u Ly 


atas sung- 
Kami gun 


ia telah apa- liar- darinya mencu- dan 
11 binasa bila tanya kupi tidak 10 


pada yang maka Kami akan 
sukar memudahkannya 


p bb iijh/b LJ ojj 


JS 1 A » / ss \ ss 




p: 

SI: 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1 Demi matahari dan smarnya pada 
pagi hari, 

2 demi bulan apabila mengirmginya 
3. demi siang apabila menampakkannya 

4 demi malam apabila menutupinya 
(gelapgulita), 

5 demi langit serta pembinaannya 
(yang menakjubkan) 

6 demi bumi serta penghamparannya 

7 demi jiwa serta penyempurnaan (cip- 
taan)nya 

8. maka Dia mengilhamkan kepadanya 
(jalan) kejahatan dan ketakwaannya 
9 sungguh beruntung orang yang me- 
nyucikannya (]iwa itu) 

10. dan sungguh rugi orang yang me- 
ngotorinya. 

11. (Kaum) Samud telah mendustakan 
(rasul-Nya) karena mereka melampaui 
batas (zalim) 

12. ket ka bangkit orang yang paling 
celaka di antara mereka 

13. lalu Rasul Allah (Salih) berkata ke¬ 
pada mereka, 1 (Biarkanlah) unta betina 
dan Allah ins dengan minumannya. 

14. Namun mereka mendustakannya 
dan menyembelihnya karena itu Tuhan 
membmasakan mereka karena dosanya, 
lalu diratakan-Nya (dengan tanah). 

15. Dan Dia tidak takut terhadap akibat 
nya 


AL-LAIL rg 

Surah ke - 92 

21 ayat Makkiyyah ;W., b 


m, 

({■' % 


(& f 

c •> 


Dengan nama Allah Yang Maha Pe 
ngasih, Maha Penyayang 

1. Demi malam apabila menutupi (caha- 
ya siang) 

2. demi siang apabila terang benderang 

3 demi penciptaan laki-laki dan perem 
puan 

4 sungguh, usahamu memang berane- 
ka macam 

5 Maka barang stapa memberikan (har 
tanya di jalan Allah) dan bertakwa 

6 dan membenarkan (adanya pahala) 
yang terbaik (surga) 

7 maka akan Kami mudahkan baginya ja¬ 
lan menuju kemudahan (kebahagiaan) 

8 Dan adapun orang yang kikir dan 
merasa dirinya cukup (tidak perlu per- 
tolongan Allah) 

9 serta mendustakan (pahala) yang ter¬ 
baik, 

10 maka akan Kami mudahkan baginya 
jalan menuju kesukaran (kesengsaraan) 
11. Dan hartanya tidak bermanfaat ba¬ 
ginya apabila dia telah binasa 

12 Sesungguhnya Kamilah yang mem- 
beri petunjuk, 

13 dan sesungguhnya milik Kamilah 
akhiratdan dunia itu 

14. Maka Aku memperingatkan kamu 
dengan neraka yang menyala-nyala 


menyala- api/ maka Aku per- dan permu kesudahani bagi dan sungguh pem- 

14 nyala neraka ingatkan kalian 13 laan/dunia akhirat Kami sungguh 12 ben petunjuk 


kampmgsannah.org 


91 7.Akhir perjuangan Nabi Muhammad saw. 
itu akan menjumpai kemenangan-keme- 
nangan, sedang permulaannya penuh de- 
ngan kesulitan-kesulitan. Ada pula sebagian 
mufasir yang mengartikan akhirat dengan 
"kehidupan akhirat" beserta segala kesena- 
ngannya dan ula dengan arti "kehidupan 
dunia." 

972.Kebingungan untuk mendapatkan ke- 
benaran yang tidak bisa dicapai oleh akal. 
Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi 















































































































596 93. Ad-Duha 


15 yang hanya dimasuki oleh orang yang 
paling celaka. 

16. yang mendustakan (kebenaran) dan 
berpaling (dan iman) 

17. Dan akan dijauhkan darinya (neraka) 
orang yang paling bertakwa, 

18. yang menginfakkan hartanya (di ja 
Ian Allah) untuk membersihkan (dirinya), 

19. dan tidak ada seorang pun membe- 
nkan suatu nikmat padanya yang harus 
dibalasnya. 

20. tetapi (dia membenkan itu semata-ma- 
ta) karena mencari kendhaan Tuhannya 
Yang Mahatmggi 

21 Dan mscaya kelak dia akan mendapat 
kesenangan (yang sempurna). 



J- ^ V| # ITI uj, ■ »v 

Surah ke - 93 

■‘%J Jlr'ayat: MakkiyyalY, . ^ 


Dertgan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

I. Demi waktu duha (ketika matahari 
naik sepenggalah), 

2 dan demi malam apabila telah sunyi 

3 Tuhanmu tidak menmggalkan engkau 
(Muhammad) dan tidak (pula) mem ben 

• 910 

cimu, 

4. dan sungguh. yang kemudian itu lebih 
baik bagimu daripada yang permulaan. 9 " 

5. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti 
memberikan karuma Nya kepadamu, 
sehingga engkau menjadi puas. 

6 Bukankah Dia mendapatimu sebagai 
seorang yatim lalu Dia melindungi(mu) 

7. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang 
yang bingung, 911 lalu Dia memberikan pe- 
tunjuk 

8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang 
yang kekurangan, lalu Dia mem benkan 
kecukupan 

9. Maka terhadap anak yatim janganlah 
engkau berlaku sewenang wenang 

10. Dan terhadap orang yang meminta 
minta janganlah engkau menghardik 
(nya) 

II. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hen 
daklah engkau nyatakan (dengan ber 
syukur) 


AS-SYARH 

Surah ke - 94 $ | ; 

8 ayat Makkiyyah 9> 

Dengan nama Allah Yang Maha Pe 
ngasih, Maha Penyayang. 

1. Bukankah Kami telah melapangkan 
dadamu (Muhammad)?, 

2. dan Kami pun telah menurunkan be- 
banmu darimu, 9 ' 3 

3. yang memberatkan punggungmu 

4. dan Kami tinggikan sebutan (nama)- 
mu 9 ' bagimu. 

5. Maka sesungguhnya bersama kesulit- 
an ada kemudahan, 

6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada 
kemudahan. 

7. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain), 9 ’ 5 

8. dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap 


Muhammad saw. 

973.Kesusahan kesusahan yang didenta Nabi 
Muhammad saw dalam menyampaikan 
nsalah 


T 




J? 


Qp Jyj ^ 


dan akan dijauh- dan her- mendus- yang 

kan dari padanya 16 paling takan 


orang yang kecu- masuk ke- tidak 
15 ceiaka "aii dalamnya 


<* e "it y-' ('ly =* v> 


dari di si- seorang dan ia har- iamem- yang 

sinya tidak 18 menyueikan tanya berikan 


orang yang 
17 sangattakwa 


t 1 9* / 9S<fy 


£ t 


© ^>-j *X&\ © (£j£ 


ia mendapat dan sung- Maha- Tuhan- wajah/ ia men- kegu- diba- suatu 

21 kepuasan guh kelak 20 tinggi nya kendhaan cari ali 19 lasnya nikmat 





y ^ ,Jty ' 'Sty' 

Js bj dbj dAGlj b <Sy* b] Jjlj %y> 


s’ 1 ■in-' 


marah/ dan Tuhan meninggal- tidak telah apa- dan demi 

3 bend tidak kamu kan kamu 2 sunyi bila malam 1 waktu Duha 


Jj J ' ot till 

permulaan/ dari- bagi lebih dan sungguh 

4 dunia pada kamu baik yang kemudian 


Tuhan memberikan dan sungguh 
kamu kepada kamu kelak 




& } 


sesat/ dan Dia men lalu Dia seorang Dia menda- apakah 

bingung dapati kamu 6 melindungi yatim pati kamu tidak 5 


maka kamu 
jadi puas 


ii " •<./?, tCI? Vi'. K 

j4a> uls ^ ^ 


Jm 


ia t 


kamu maka anak maka lalu Dia mem miskm dan Dia men- lalu Dia mem 

paksa jangan yatim adapun g beri kecukupan dapat kamu 7 beri petuniuk 


t T V'S 
hJ CLiScnS 

dhj 

^^9 

✓✓ 

Ulj 

9''*' 

jt 3 

y* 

jpji 


maka hendaklah 

11 kau ceritakan 

Tuhan 

kamu 

dengan 

nikmat 

dan 

adapun 

kamu 
10 hardik 

maka 

jangan 

orang minta- 
minta 

dan 

adapun 



'>» 


Cp ibjj —i-bp blSjj Cp -4)-bs> till 




yang 


beban 

kamu 


dari dan Kami letak- 
kamu kan /turunkan 1 


dada bagi Kami me- apakah 

kamu kamu lapangkan tidak 


o\ QJ ** (j\s tdl u*3 JJ ij 


<< 




sesung- kemu- kesu- be- maka sebutan bagi dan Kami punggung membe- 

guhnya 5 dahan litan serta sungguh 4 kamu kamu tinggikan 3 kamu ratkan 




/ / s s 


L. 'f' V, S*/' '' ->T| ~ 

dJjJ t-wsjla IJB 1^1 ^ 


maka kamu Tuhan dan makakeija kamu telah maka kemu- kesu- be- 

8 berharap kamu kepada 7 keraslah kamu selesai apabila 6 dahan litan serta 



impmgsunnai 






























































































’3&U- J13 ;&£> 2 £3 % 3 




tempatyang lebih Kami kern- kemu- 

reodah rendah balikan dia dian 4 


bentuk 


sebaik- da- manusia Kami telah sung- 
baiknya lam menciptakan guh 


a A >K' K' ,><1 ' i lu ■'V?. Jf. 

JD AT -HH 3 eU^-il^ail Lr“w 'J~*> 0*jJ' jj. 


ter- 

putus 


bukan/ pa- maka bagi 
tidak hala mereka 


kebajikan/ 

shaleh 


dan mereka mereka orang-2 ke- 
berbuat beriman yang cuali 


ill ia A && c 


para 

hakim 


lebih bijaksana/ Allah bukan- 
seadil-adilnya kah 


hari pemba- sesu- 
lasan/agama dah 


medustakan maka 
kamu apakah 



^3 


l**’ 


// 


t?I © 6? o^b!i ^ © jfe- Jill <4jj >-l 1/1, 

dan Tu~ baca- segum- dari manusia Dia men- mencip- yang Tuhan dengan baca- 

hanniu lah 2 pal darah ciptakan 1 takan kamu nama lah 


6i Q ^ j u jC^i JL> Q Jp <iji CD (9^1 


sung- sekali-2 dia ke- ti- apa manusia Dia dengan Dia yang 

guh tidak 5 tahui dak yang ajarkan 4 kalam mengajar 3 


sangat 

mulia 


^'"’*4*1 / V X s. x ** i >»£ << ^i fVt "VXf i 

cii OJ. (yj ^SfcJUa! ol OJ 




apakah 

kau lihat 8 


tempat Tuhan pa- sung- 

kembali kamu da guh 7 


diaserba iame- kare- benar-2 manusia 

cukup lihatnya na 6 keterlaluan 


y>l jl Qp t^jJsl ol oj. Cu*jl |TpS taj, LLc- xJCj t^J^l 

dia me- a- petunjuk atas dia a- jika apakah ka- ia apa- seorang ia me- orang 

nyuruh tau 11 yang benar . dalah mu lihat 10 salat bila hamba 9 larang yang 


» X “Z <!i »/ 1. XX / X <X <§- &XX> X tfl Ax > * - ^ X%v 2» , *>< 

U ^ t5ji id jl ^ J Jyj oi c-<yi Cj) 

benarsdcali2 Dia Allah bahwa dia apakah dan dia dia men- jika apakah dengan 

jika tidak 14 melihat sungguh tahu tidak 13 berpaling dustakan kamu lihat 12 bertakwa 

s Ji^xp' 


oX **> 

4 


x m c /| Z x.,x x.. ^ 


kaum- maka 
nya panggillah 16 


salah/ 

durhaka 


duf 


viiij r^ij ®"4©i 


ubun- diubun- niscayaKami diaber- ti- 

ubun 15 ubunnya pegang/tarik henti dak f' 


ft & 


dan su- 
judlah 


kalian patuh ja- sekali-2 Zabaniyah kelak Kami 

kepadanya ngan tidak 18 memanggil 17 



95. At-Tin 597 

AT-TIN 

Surah ke - 95 

8 ayat. fvlakkiyyah 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1. Demi (buah)Tin dan(buah)Zaitun, 9,ii 

2. derm Gunung Smai, 917 

3 dan demi negeri (Mekah) yang aman 
ini 

4. Sungguh, Kami telah menciptakan 
manusia dalam bentuk yang sebaik- 
baiknya 

5. kemudian Kami kembalikan dia ke 
tempatyang serendah rendahnya, 

6 kecuali orang orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan- maka mereka 
akan mendapat pahala yang tidak ada 
putus putusnya 

7. Maka apa yang menyebabkan (mereka) 
mendustakanmu (tentang) hari pemba 
lasan setelah (adanya kelerangarv kete 
rangan) itu? 

8. Bukankah Allah hakimyang palingadil? 



AL-‘ALAQ 

Surah ke - 96 

19 ayat Makkiyyah 

C'-V^-A.isiV.'-.Jxui-'v'd 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih r 
Maha Penyayang. 

I Bacalah dengan (menyebut) nama Tu 
hanmu yang menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari 
segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha 
mulia. 

4. Yang mengajar (manusia) dengan pena 

5. Dia mengajarkan manusia apa yang 
tidak diketahuinya. 

6. Sekali kali tidak 1 Sungguh, manusia itu 
benar-benar melampaui batas, 

7. Apabila melihat dirinyaserba cukup. 

8. Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah 
tempat kembali(mu). 

9. Bagaimana pendapatmu tentang orang 
yang melarang 

10. seorang hamba ketika dia melak- 
sanakan salat, 913 

II bagaimana pendapatmu jika dia (yang 
dilarang salat itu) berada di atas ke- 
benaran (petunjuk), 

12 atau dia menyuruh bertakwa (kepa¬ 
da Allah)? 

13. Bagaimana pendapatmu jika dia (yang 
melarang) itu mendustakan dan ber¬ 
paling? 

14. Tidakkah dia mengetahui bahwa se- 
sungguhnya Allah melihat (segala per- 
buatannya)? 

15. Sekali-kali tidak! Sungguh, jika dia 
tidak berhenti (berbuat demildan) niscaya 
Kami tarik ubun-ubunnya (ke dalam ne- 
raka), 

16. (yaitu) ubun-ubun orang yang men¬ 
dustakan dan durhaka 

17. Maka biarlah dia memanggil golong- 
annya (untuk menolongnya), 

18. Kelak Kami akan memanggil Ma 
laikat Zabaniyah (penyiksa orang-orang 
yang berdosa) 

19. sekali-kali tidak 1 Janganlah kamu pa¬ 
tuh kepadanya- dan sujudlah serta de- 
katkanlah (dirimu kepada Allah). 


914 Mmmygikan derajat dan mengikutkan 
namanya dengan nama Allah dalam kalimat 
syahadat, menjadikan taat kepada Nabi termasuk 
taat kepada Allah 

915. Sebagian mufasir menafsirkan apabila 
engkau (Muhammad; telah selesai berdakwah 
maka beribadahlah kepada Allah; apabila 
engkau telah selesai melaksanakan urusan 
duma maka kerjakanlah urusan akhirat dan ada 
lagi yang mengatakan, Apabila telah mengerja 












































































598 97. Al-Qadr 

AL-QADR 

Surah ke - 97 
5 ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1. Sesungguhnya Kami telah menurun- 
kannya (Al-Qur'an) pada malam qa 
dar. 919 

2. Dan tahukah kamu apakah malam ke 
muliaan itu? 

3. Malam kemuliaan itu lebih baik dari- 
padaseribu bulan. 

4. Pada malam itu turun para malaikat 
dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya 
untukmengatursemua urusan. 

5. Sejahteralah (malam itu) sampai ter- 
bitfajar. 


AL-BAYYIINJAH % 

Surah ke - 98 

8 ayat. Madamyyah 


Dengan nama Allah Yang Maha Pe¬ 
ngasih, Maha Penyayang 

1. Orang-orang yang kafir dari golongan 
Ahii Kitab dan orang-orang musyrik ti- 
dak akan meninggalkan (agama mere- 
ka) sampai datang kepada mereka buk- 
tiyang nyata, 

2. (yaitu) seorang rasul dari Allah (Mu¬ 
hammad) yang membacakan lem- 
baran lembaranyang suci (Al-Qur’an), 

3. di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab 
yang lurus (benar). 920 

4. Dan tidaklah terpecah beiah orang¬ 
orang Ahli Kitab melainkan setelah da¬ 
tang kepada mereka bukti yang nyata 

5. Padahal mereka hanya dipermtah me- 
nyembah Allah dengan ikhias menaati 
Nya semata-mata karena (menjalan- 
kan) agama, dan juga agar melaksana- 
kan salat dan menunaikan zakat; dan 
yang demikian itulah agama yang lurus 
(benar). 92 ’ 

6. Sungguh, orang-orang yang kafir da¬ 
ri golongan Ahli Kitab dan orang orang 
musyrik (akan masuk) ke neraka Jaha 
nam; mereka kekal di dalamnya selama- 
lamanya. Mereka itu adalah sejahat 
jahat makhluk. 

7. Sungguh, orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan, mereka itu 
adalah sebaik-baik makhluk. 


Kan salat maka berdoalah." 

976.Yang dimaksud dengan ‘Tin" oleh 
sebagian mufasir lalah tempat tinggal Nabi 
Null as. yaitu Damaskus yang banyak 
tumbuh pohon Tin; dan 'zaitun” ialah 
Baitulmaqdis yang banyaktumbuh zaitun 
9 J7.Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa 
a.s menerima wahyu. 

9 7S.Yang melarang adalah Abu Jahal dan 
yang dilarang ialah Rasulullah. Tetapi usaha 
ini tidak berhasil karena Abu Jahal melihatse- 
suatu yang menakutkannya, Setelah Rasu¬ 
lullah selesai salat disampaikannya berita 
itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah me- 
ngatakan, "Kalau Abu Jahal berbuat demik an, 
niscaya dia akan dibinasakan oleh malaikat.” 
979.Malam qadar mempunyai beberapa 
arti, di antaranya malam kemuliaan, karena 
pada malam itu permulaan diturunkannya 
Al-Qur’an dan Lauh Mahfuz kepada Nabi 
Muhammad saw 

920.lsi kitab-kitab yang diturunkan kepada 
nabi nabi seperti Taurat, Zabur dan Injil yang 
murni. 

92J.Lurus, berarti jauh dari syirik dan jauh 
dari kesesatan. 







Jp) jJuih l* tiLjil \aj !©S jJJjM ^ 


kemu- malam apa kamu dan 
2 liaan tahu apa 1 


^Jjr J <jjib (jy j-r* t. a] l (jr? 


ke- malam pada Kami telah sungguh 
muliaan tiirunkan dia kami 


dan Ruh/ 
Jibril 


para 

malaikat 


bulan seribu dari- lebih ke- malam 

3 pada baik muliaan 


tft’"' A "*‘i»I' “fr- c- I'i. 

Jy^\ ^Ja.4 ( Ja» tjb jX* JS <y* p-pj 0*1^ 


fajar 


terbit se- ia/ma- sejah- urns- segala dari Tuhan dengan pada- 

hingga lam itu tera 4 an mereka izin nya 


melepaskan/ dan orang- 

meninggalkan orang musyrik 


Kitab 

yang lembaran- dia mem- Allah dari seorang bukti datang pa- sehingga 

2 suci lembaran bacakan rasul 1 nyata da mereka 


Ahli dari mereka orang-2 ada tidak 
kafir yang 


t; 

ot 

4\ bbsbi 

\yj\ 


/ //'/' 

(3yu 

G 

© 


dari 

ke- Al-Krtab 

cuali 

(mereka) 

diberi 

orang-2 

yang 

beipeeah- 

belah 

dan 

tidak 

yang 

3 lurus 

Kitab- di da- 
Kitab lamnya 


iAt t »*''* A \' 

^ 'J(/y '- 4 J ^Arr’ p-f*W* t* Jjq 

memur- Allah supaya mereka kecu- mereka dan bukti datang pada apa sesu- 

nikan menyembah ali diperintah tidak 4 nyata mereka yang dah 


ijriz ejSyll \yjij jj blabs- c oLul A 


agama dan demi- zakat dan mereka salat 
kian itu menunaikan 


dan mereka ikhias/ ketaatan/ kepa- 

mendirikan lurus agama da-Nya 


i; ssr sii h © 


dan orang-orang 
musyrik 


Ahli Kitab 


dari mereka orang-2 sesung- 

kafir yang guhnya 5 


betul/ 

lurus 


I 'u 'i*Tt i 4|”5- »* 

w -r* t efeur*- ^ si 

sesung- makhluk seburuk- me- mereka dida- mereka Jahanam api/ne- da- 

guhnya 6 buruk reka itu lamnya kekal raka lam 


t) % > iQj! \JJ-j 1 


makhluk sebaik- mereka mereka 
7 baik itu 


kebajikan/ 

shaleh 


dan mereka mereka orang-2 

berbuat beriman yang 




^§3 














































































































> i. 


PE J 


o' "* * » J 1 -*7? 

>X^ 


pA?|> 


mereka sungai bawah- dari mengalir *Adn surga Tuhan di sisi balasan 
kekal sungai nya mereka mereka 


uc. 


*««V e } »o oO t ' *"* \ <M»o' . » ^ .0.0 »>»/■ ^ 2 * »s ovo 


j » J* o'o' » 3 




Tuhan- ia bagi demi- dari dan mereka terhadap Allah suka J sela- dida- 

8 nya takut orang kian itu padaNya suka/ridha mereka ridha manya lamnya 





L3ijui 

SL ^ » 

o^VI 


© Q'Sy 

c S&\ 



beban 

beratnya 

bumi 

dan menge- 
litarkan 

goncang- 
1 annya 

bumi 

digon- 

eangkan 

apa¬ 

bila 


I I *4 % * - • o'" 

4J LAjL^-i 


E.ov 


C oQV' 3Sj G 


beritanya iamence- pada pada apayang manusia dan 

ritakan hari itu 3 bumi ini terjadi berkata 2 


0 ! * * 


bermacam- manusia 
macam 


fa'Yi >.<*1 » *-6 • ’ *1 o ^ i '" “ , 

bll^i jJwyaJ \p I4J 3fJjj ou 

keluar 


ii, 


✓/ < * 


pada 
hari itu 


.49 s ss y 


*■ *3^ 31^3^ u u_jo <>*3 




ijja 


kebaikan zarrah seberat 


dia me- maka ba- 

ngeijakan rang siapa 6 


amal-amal 

mereka 


untuk me¬ 
reka lihat 


, a 1 L 13i \i_jo 




4J j 3k__i.SLa Jw*_*J it 


dia me- kejahatan zarrah seberat 
8 lihatnya 


dia me- dan ba- 

ngeijakan rang siapa 7 


dia me- 
lihatnya 



-Js 


>» 


V »o* 


© XIa © V CS c3j3J\; 


padawaktu lalu yang 
Subuh /pagi menyerang 


api lalu yang memer- 


11 ya _ 

2 ’ cikkan / terbitkan 1 engah lari kencang 


terengah- demi yang ber- 


* f x 


i (Qp) L*_4*r Qp 1. V> ^ 0^® 


O' 


manusia sung- kum- dengan- lalu ia menyer- debu dengan- lalu ia 

guh 5 pul an nya buketengah 4 nya terbangkan 3 


■>> t (*. o' It f'i.o' -S&S. C •"'l 

V 2 *^- © -Q~3 cdU J? <oi.j 0 j>_^s3 


benar- dan sesung- benar-benar demikian atas dan sesung- sangat ingkar/ kepada 

benarcinta guhnyadia 7 menyaksikan itu yang guhnyadia 6 tidak bersyukur Tuhannya 


4) c| tal ^ @ JojjJ 

kubur da- apa dibang- apa- dia me- maka apa- 

9 lam yang kitkan bila ngetahui kah ticlak 


sungguh kebaikan 

sangat (harta) 


w 


pada- telah me- Tuhan karena 5$*|’ 

nya wahyukan kamu sungguh 





wfpjtrgsurinoh. org 


99. Az-Zalzalah 599 


8 Balasan mereka di sisi Tuhan mereka 
ialah surga ‘Adn yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai; mereka kekal 
di dalamnya selama-lamanya Allah rida 
terhadap mereka dan mereka pun rida 
kepada Nya Yang demikian itu adalah 
(balasan) bagi orang yang takut kepada 
Tuhannya. 


AZ-ZALZALAH 

y Surah ke - 99 ^ 

'y 8 ayat. MadaniyyaH | 

tVV'> 


m 




Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1. Apabila bumi diguncangkan dengan 
guncangan yang dahsyat, 

2 dan bumi telah mengeluarkan beban 
beban berat (yang dikandung)nya 

3, dan, manusia bertanya, 'Apa yang ter¬ 
jadi pada burnt ini?" 

4 Pada hari itu bumi menyampaikan 
beritanya, 

5. karena sesungguhnya Tuhanmu te¬ 
lah memerintahkan (yang demikian itu) 
padanya 

6. Pada hari itu manusia keluar dari ku- 
burnya dalam keadaan berkelompok 
kelompok," 22 untuk diperlihatkan ke¬ 
pada mereka (balasan) semua per- 
buatannya 

7. Maka barang siapa mengerjakan 
kebaikan seberat zarrah, niscaya dia 
akan melihat (balasan)nya 

8. Dan barang siapa mengerjakan ke¬ 
jahatan seberat zarrah niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya. 


wm 


jrn '■ - 


AL-‘ADIYAT 

Surah ke -100 J 


S3J 


3$ 


11 ayat. Makkiyyah ' a 


i 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1. Demi kuda perang yang berlari ken¬ 
cang terengah-engah, 

2 . dan kuda yang memercikkan bunga 
api (dengan pukulan kuku kakinya), 

3 dan kuda yang menyerang (dengan 
tiba tiba) pada waktu pagi 

4. sehingga menerbangkan debu 

5 lalu menyerbu ketengah-tengah kum- 
pulan musuh, 

6. sungguh, manusia itu sangat ingkar 
(tidak bersyukur) kepada Tuhannya, 

7 dan sesungguhnya dia (manusia) 
menyaksikan (mengakui) keingkaran- 
nya, 

8. dan sesungguhnya cintanya kepada 
harta benar benar berlebihan. 


9 Maka tidakkah dia mengetahui apa¬ 
bila apa yang di dalam kubur dikeluar- 
kan. 


922. Ada yang beruntung dan ada yang ce 
laka 

923 Bermegah megahan dalam seal banyak 
anak, harta pengikut, kemuliaan, dan se- 
bagainya telah melalaikan kamu dari ke- 
taatan kepada Allah 











































































600 101. Al-Qari'ah 


10. dan apa yang tersimpan di dalam 
dadadilahirkan? 

11. Sungguh, Tuhan mereka pada hari 
itu Mahateliti terhadap keadaan me¬ 
reka. 

AL-QARI‘AH Bv 

Surah ke ' t 0 ? .-.4 

-j ^ gy at Makkiyyah 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1. Hari kiamat, 

2. apakah hari kiamat itu? 

3. Dan tahukah kamu apakah hari 
kiamat itu? 

4. Pada hari itu manusia seperti laron 
yang beterbangan, 

5. dan gunung gunung seperti bulu 
yang dihambur-hamburkan. 

6. Maka adapun orang yang berat 
timbangan (kebaikan)nya, 

7. maka dia berada daiam kehidupan 
yang memuaskan (senang) 

8 Dan adapun orang yang ringan tim¬ 
bangan (kebaikan)nya, 

9 maka tempat kembalinya adalah 
neraka Hawiyah. 

10. Dan tahukah kamu apakah neraka 
Hawiyah itu? 

11 (Yaitu) api yang sangat panas 


Bn 

AT-TAKASUR 


r v *j3 

fes 


, Surah ke-102; 

i ! ' 0 ayaj Makkiyyah B 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1 Bermegah-megahan teiah melalai- 
kankamu,” 3 


2.sampai kamu masuk ke dalam 
kubur 


3. Sekah kali tidak! Kelak kamu akan 
mengetahui (akibat perbuatanmu itu), 

4 kemudian sekali kali tidak! Kelak 
kamu akan mengetahui. 

5. Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu me¬ 
ngetahui dengan pasti 

6. niscaya kamu benar benar akan me- 
lihat neraka Jahim, 

7. kemudian kamu benar benar akan 
melihatnya dengan mata kepala sen 
diri, 

8 . kemudian kamu benar-benar akan 
d it any a pada hari itu tentang kenikmat 
an (yang megah di duma itu). 


924 . Mengumpulkan dan menghitung hi- 
tung harta yang menyebabkan dia menjad: 
kikir dan tidak mau mengnfakkannya d* 
jalan Allah 


’ 3- 


i 


1 

i (iSsi 


t 


1 




t • / ^ «*• > ^ 4 h • y < * s 

pt? p-p-J oi 


benar-benar pada pada Tuhan sesung- 
11 Mahatahu hari itu mereka mereka guhnya 10 


dada 


da- apa dan dila- 
lam yang hirkan 



& £' iCu b < '*-r 

ACjSJU I Ia bn 


hari apa 

kiamat itu 


kamu 

tahu 


dan 

apakah 


hari 

kiamat itu 


apa¬ 

kah 


3 <kcj l— aII 

hari 

1 kiamat 


j.\3 \ }a 


bertebaran 


seperti 

anai-anai 


adalah 


hari 


Wi (f 

maka 

adapun 5 






dihambur- 

hamburkan 


seperti 

bulu 


gunung- 

gunung 


dan 

adalah 


x" *■< •* >■ 

y si J4* xk 


k ^ >» .f' ’i 


memuas¬ 

kan 


kehi¬ 

dupan 


da- maka 

lam dia 


timbang- 

annya 


berat 


orang 

yang 


2»$ 






jurang yang maka tempat 

dalam kembalinya 


timbang- 

annya 


nngan 


orang dan 
yang adapun 


ii 




/ 


A—y«l»- -2"* 

api 


sangal 

panas 


10 


<ujs u (iJUjji 




dia 

itu 


apa¬ 

kah 


kamu Dan 

tahu apakah 



Jip & 0 p £ Q 






kelak sekali-2 
tidak 


kuburan- kalian mele- hingga 
kuburan wati /masuk 1 


berbanyak-2/ teiah melalai- 

bermegah-2 kan kalian 


y yS (T) (j 


cVj-a-L*) 


kalian jika sekali-2 kalian akan kelak sekali-2 

mengetahui tidak 4 mengetahui tidak 


kemu- kalian akan 

dian 3 mengetahui 






^ * -r. 


& * /f 


sungguh kalian kemu- 

akan melihatnya dian 6 


neraka 

Jahim 


sungguh kalian 
akan melihat 


jOJI !>% 

pasti/ penge- 

yakin tahuan 


kenik- dari/ pada sungguh kalian kemu- 
8 matan tentang hari itu akan ditanya dian 




3 » 


pasti/ mata/ 

yakin penglihatan 



















































































\p\ 0SSi % © 'JO. -Ji 31iV' h 





mereka 

beriman 

orang-2 

yang 

ke¬ 
cuali 2 

0 


\ys>\p3 

3 

dengan 

kesabaran 

dan mereka sa- 
ling berwasiat 

iKsaf! 

= t ij 


2x0 


ke- benar-2 manusia 

rugian dalam 


1 * 1 


kebajikan/ 

shaleh 


dan mereka 


berbuat 





@JSK I,'' * <> "S' ✓ A ">• 1 > 1 i*9>- 

oJ ^J ^ *y*& J^=d <Jjj 

pencela peng- bagi celaka- 

1 umpat setiap 


dan dia meng- harta dia me- yang 
2 hitungnya ngumpulkan 


hs. y s' 


p "£Uu 4 622 ¥ @ 16® Si 




Hutamah da- sungguh dia sekali-2 mengekal- harta- bahwa- dia 

lam akan dilemparkan tidak 3 kannya nya sanya mengira 


|| Q '.Jj.pl p p; 0 iPu u 61® p 




naik/ yang dinyalakan Allah api 

sampai 6 5 


Huta- apa- kamu dan 


-CA (j (E 


^t-5 . ,''5. JSX\ - ^ f. fc. ' s 

sX^ty VJ. QP Jp Qs* 




panjang tiang- pa- terikat/di- atas sung- 

9 tiang da 8 tutuprapat mereka guhia 7 


xfts i: > > /// / Z/ /✓ 

(J) d* 3 Jr> 


tipu daya Dia apakah 

mereka jadikan tidak 1 


gajah 


pp 0 pa & pi © 'pa a 


y ^ ^ 


yang meiem- 
pari mereka 


berbondong- burung atas/kepa- dan Dia 
bondong da mereka mengirimkan 


seperti lain Dia menja- tanahkeras/ dari dengan 

dann dikan mereka 4 terbakar batu-batu 


|g> 

m 


ills 

W\ 


ps 

ife 3 


m 


lah ,. 


■;f 

m 


! »< ; : •><. 
r<£: 


js 

f: > 


SB 


tew 


mah itu kah tahi apakah / 



crhadap Tuhan berbuat/ bagai- kamu apakah 

goiongan kamu bertindak mana hhat tidak 


& 
fi : 7p 4 , 


kesesatan/ da- ! € 
sia-sia lam (§ .■ 


dj^ti cXXX £$*4- (f) Jp*? cp IjW^t (?j 


kanmjngsanrn 


103. AI-‘Asr 601 

AL-*ASR |q| 

Surah ke - 103 

3 ayat Makkiyyah 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih Maha Penyayang 
1 Demi masa. 

2.Sungguh manusia berada daiam 
kerugian, 

3 kecuali orang orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan serta 
sahng menasehati untuk kebenaran 
dan sal ng menasehati untuk kesaba 
ran 

AL-HUMAZAH 

Surah ke -104 

9 ayat Makkiyyah 

t*-*S - ’ • - \M W- .'.V-vxl' •' - ■ r 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih Maha Penyayang 

1. Celakalah bagi setiap pengumpat dan 
pencela 

2 . yang mengumpulkan harta dan meng- 
hitung hitungnya, 924 

3. dia (manusia) mengira bahwa 
harta-nya itu dapat mengekalkannya 

4 Sekali kali tidak 1 Pasti dia akan di 
lemparkan ke dalam (neraka) Hutamah. 

5 Dan tahukah kamu apakah (neraka) 
Hutamah itu? 

6 (Yaitu) api (azab) Allah yang di 
nyalakan, 

7 yang (membakar) sampai ke hati. 

8 . Sungguh, api itu ditutup rapat atas 
(diri) mereka, 

9, (sedang mereka itu) diikat pada tiang- 
tiang yang panjang 

AL-FIL 

Surah ke -105 

5 ayat Makkryyah 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih Maha Penyayang 

1. Tidakkah engkau (Muhammad) per 
hatikan bagaimana Tuhanmu telah 
bertindak terhadap pasukan ber 
gajah? 925 

2. Bukankah Dia telah menjadikan ti¬ 
pu daya mereka itu sia-sia? 

3 Dan Dia mengirimkan kepada me 
reka burung yang berbondong bon¬ 
dong 

4 yang melempari mereka dengan 
batu dari tanah liatyang dibakar, 

5 sehingga mereka dijadikan-Nya se 
pertidaun daunyangdimakan(ulat) 


925 Pasukan yang dipimpin oleh Abrahah 
Gubernur Yaman yang hendak meng- 
hancurkan ka bah. Sebelum masuk ke kota 
Mekah pasukan tersebut diserang burung 
bu ung yang me emparinya dengan batu 
batu keel sehingga mereka musnah 

926 Orang Quraisy b asa mengadakan per 
jalanan terutama untuk berdagang ke ne 
geriSyampada musim panas dan kenegeri 















































































































602 106. Quraisy 


MS 


q QURAISY I 

Surah ke -106 

4 ayat. Makkiyyah 


Denga n nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang, 


1 Karena kebiasaan orang-orang Qu¬ 
raisy, 


2 (yaitu) kebiasaan mereka bepergi- 
an pada musim dingin dan musim pa- 
nas. 926 


3. Maka hendaklah mereka menyem 
bahTuhan (pemilik) rumah ini (Ka bah) 

4 yang telah memberi makanan ke- 
pada mereka untuk menghilangkan 
lapar dan mengamankan mereka dari 
rasa ketakutan. 


AL-MA‘UN fr 

Surah ke -107 

7 ayat Makkiyyah 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang, 

I.Tahukah kamu (orang) yang men- 
dustakanagama? 

2 Maka itulah orang yang menghardik 
anakyatim, 

3. dan tidak mendorong memberi ma- 
kan orang miskin. 

4 Maka celakalah orang yang salat, 

5. (yaitu) orang orang yang lalai ter 
hadapsalatnya, 927 

6 yang berbuat riya’, 928 

7. dan enggan (membenkan) bantu- 
an. 929 


AL-KAUSAR 

Surah ke -108 

3 ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Allah Yang Maha Pe 
ngasih, Maha Penyayang 

1 Sungguh, Kami telah memberimu 
(Muhammad) nikmatyang banyak. 

2. Maka laksanakanlah salat karena Tu- 
hanmu, dan berkurbanlah (sebagai 
ibadah dan mendekatkan diri kepada 
Allah). 

3. Sungguh, orang orang yang mem- 
bendmu dialah yang terputus (dari 
rah mat Allah) 

Yaman pada musim dingin. Dalam per 
jalanan itu mereka mendapat jaminan 
keamanan dari penguasa negeri negeri 
yang dilaluinya. Ini adalah suatu mmat yang 
sangat besar dari Allah kepada mereka Oleh 
karena itu sewaiarnyalah mereka menyem- 
bah Allah yang telah memberikan nikmat itu 
kepada mereka. 

927 . Orang-orang yang tidak menghargai 
serta melaiaikan pelaksanaan dan waktu- 
waktu salat 

928 . Riya ralah melakukan perbuatan untuk 
tidak mencari keridaan Allah melamkan 
untuk mencari pujian atau kemasyhuran di 
masyarakat. 







dan musim 
panas 


perjalanan/ 

oepergian 


kebiasaan 

mereka 


karena 

kebiasaan 


orang-2 

Quraisy 


musim 

dingin 


Dia memberi 
makan mereka 


maka hendaklah 
mereka sembah 


rumah 


Tuhan/ 

Pemelihara 


dan Dia aman- 
kan mereka 


takutan 


m&m 


*j 

tahukah 

kalian 


dengan 

agama 


dia men- 
dustakan 


orang 

yang 


memberi untuk 
makan 


anak dia meng* 
yatim hardik 


orang 

miskin 


mengan- 

jurkan 


salat 

mereka 


maka 

celakalah 


orang-2 

yang 


p orang-orang 
yang salat 


dan mereka mencegah/ 
enggan memberi 


mereka ber- 
buat riya’ 


orang-2 

yang 


mere- 


tofongan 




nikmat yang Kami telah mem- 
banyak berikan padamu 


dan ber- karena Tu- maka din- 
kurbanlah han kamu kan salat 


sungguh 

Kami 


orang yang 
membencimu 


1 

11 


I Ml! 

fH 























































































































di! { VS jjj iSsil 








^ >>*< r< 'i^'**. > T, ,^>-rt *£ Ifg 

; .y ojJu-*> U Jl^c- 1 i ^ «o^a-===^' I^-Lj Js 


» ^ 


kalian apa aku akan tidak 
2 sembah yang menyembah 1 


orang-orang 

kafir 


wahai kata- 
kanlah 




/;»// jS i'' T“f ?K T’" T ’ ’’■TKi <Cl' 

^ _'_r- L 4 ui i(_5 ~k»£4 l» Oj ^w -—p _>Sii 


rx ' »>»-r ■J-, 


kalian apa menjadi aku dan aku apa orang-2 yang kalian dan bn~ 

4 sembah yang penyembah tidak 3 sembah yang menyembah kanlah 


ti} £3 


'£*\ t. 3 % a: 


✓ 'fy /»> 1 


aga- dan agama bagi 
6 maku bagiku kalian kalian 5 


aku apa orang-2 yang kalian dan 

sembah yang menyembah bukan 



Sit l \ 


L>*Uil dLJ jl JJ (J) 4jjl iij. 


■SI > 


/f / 1 


dan ka- 
mu lihat 


dan keme- 
nangan 


Allah 

cyjj J La . ^JtJ i <3 • _j 


perto- 

longan 


telah apa- 

datang bila 


>> »/ 


Tuhan 

kamu 


dengan maka ber- 
memuji tasbilah 


berbondong- Allah agama dalam 
2 bondong 


mereka 

masuk 


s&\ t ^ '' f e <\ h >», ~ 

k^J L-jsji oV-==» A_jj, b j A j CL^ m iy 


MahaPene- adalah sungguh danmohonlah 

rima tobat Dia Dia ampun kepada-Nya 





3d 

> 0 / 

* 

T> 

u C\, 

& / // 


Ti; £LS 

dan apa harta- 

yang nya 

darinya 

ber¬ 

guna 

tidak 

i 

sebenar-2 

binasa 

Lahab 

Abu 

(bapak) 

kedua bina- 

tangan salah 

C 

dan 

istrinya 

0 

LI 

- V 

K _ >] $ 

,’L 

os' s* 

fa 

& s ^ ^ 

3 

berge¬ 

jolak 

mem- 

punyai 

api kelak ia 

akan masuk 

2 

ia usa¬ 
hakan 


S S3 j © ali it 


sabut dari 


tali 


lehemya pada 


ka 1 


pembawa 


kampjngsannah. org 


109. Al-Kafirun 603 

k' AL-KAFIRUN: 33 

$13 Surah ke - 109 

6 ayat Makkiyyah Srigi,^ 


Deng an nama Allah Yang Maha 
Pengaslh MahaPenyayang, 

1. Katakanlah (Muhammad) 'Wahai 
orang-orang kafir! 

2. Aku tidak akan menyembah apa 
yang kamu sembah, 

3. dan kamu bukan penyembah apa 
yang aku sembah, 

4. dan aku tidak pernah menjadi pe¬ 
nyembah apa yang kamu sembah 

5. dan kamu tidak pernah (pula) menja¬ 
di penyembah apa yang aku sembah. 


6 Untukmu agamamu, dan untukku 
agamaku. 




S--H ■ 


AN-NASR 

Surah ke -1 TO 


3 ayat. Madaniyyah v!5' V 


iQf&ncfsv) 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengaslh, Maha Penyayang. 

1. Apabila telah datang pertolongan 
Allah dan kemenangan, 

2 . dan engkau melihat manusia ber- 
bondong-bondong masuk agama 
Allah, 

3. maka bertasbihlah dengan memuji 
Tuhanmu dan mohonlah ampunan ke- 
pada Nya Sungguh, Dia Maha Peneri 
ma Tobat. 

/ At-Uuute o 

Surah ke -HI 

5 ayat.. Makkiyyafe) <“& 

Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengaslh, Maha Penyayang. 

I .Binasalah kedua tangan Abu Lahab 
dan benar benarbinasadia! 930 

2. Tidaklah berguna baginya hartanya 
dan apa yang dia usahakan. 

3. Kelak dia akan masuk ke dalam api 
yang bergejolak (neraka). 

4. Dan (begitu pula) istrinya, pem¬ 
bawa kayu bakar(penyebar fitnah). 

5. Di lehernya ada tali dari sabut yang 
dipintal 


929,Sebagian mufasir mengartikannya 
dengan ‘enggan membayar zakat atau 
meminjamkan alat rumah tangga.“ 

930 Yang dimaksud dengan 'kedua tangan 
Abu Lahab" lalah Abu Lahab. 






































































































604 112. Al-lkhlas 



Deng an nama Allah Yang Maha 
Pengasih Maha Penyayang 

1. Katakanlah (Muhammad), "Dialah 
Allah, Yang Maha Esa 

2. Allah tempat meminta segala se- 
suatu. 

3. (Allah) tidak beranak dan tidak pula 
diperanakkan. 

4. Dan tidak ada sesuatu yang setara 
dengan Dia." 


V, 




§j | Surah ke 13 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang, 

1 Katakanlah, “Aku berlindung kepa 
da Tuhan yang menguasai subuh (fa 
jar), 

2 dari kejahatan (makhluk yang) Dia 
ciptakan, 

3. dan dan kejahatan malam apabila te 
lahgelapgulita. 


4. dan dari kejahatan (perempuan-pe- 
rempuan) penyihir yang meniup pada 
buhul-buhul (talinya). 


5. dan dari kejahatan orang yang deng- 
ki apabila dia dengki" 


mm3: m - ms c®dl 

ke - 

mm.Wk M ? danlyyah: 


Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang 

1 Katakanlah, "Aku berlindung kepa 
daTuhannya manusia, 

2. Raja manusia, 

3. Sembahan manusia, 

4. dan kejahatan (bisikan) setan yang ber 
sembunyi, 

5. yang membisikkan (kejahatan) ke da- 
lam dada manusia, 

6. dari (golongan) jin dan manusia “ 



■m 


r 




t 


$ hr 


T7T" 


V£ 





/> 


hi 


m\ 


t 


Dia ber- tidak 
anak 2 


tempat 

meminta 


Allah 


Satu/Es$ Allah Dia kata¬ 
kanlah 


sese- meflyamai/ bagi-Nya/ ada dan di- dan 

4 orang setara dengan Dia tidak 3 peranakkan tidak 



. ^ /SK "* C\< \' - * * A ^ ^ 

© <3^- i- 4 ^ -^1 Js 


dan 

dari 


Diacip- apa keja- dari yang menguasai kepada aku ber- kata- 

2 takan yang hatan I Subuh Tuhan lindung kan 


pada 


131 


orang yang 
meniup-niup 


keja¬ 

hatan 


* / 

© 


lil 

** 


/ 

* i» 

dan 

dari 

3 

telah gelap/ 
kelam 

apa¬ 

bila 

malam 
yang gelap 

keja¬ 

hatan 


<•// 




lil 

- * ^ 




bt-3 




ia apa- orang yang ke- dan 
5 dengki bila dengki jahatan dari 


ikatan/ 

simpul 



JiO 0 4^' 4' J 


Yang 

Disembah 2 


raja 


manusia kepada Tuhan/ aku ber- kata- 
pemelihara lindung kanlah 






yang 


menunggu-2/ 

bersembunyi 


bisikan 


ke- dari 
jahatan 


*>> * i > 


dada dalam membisik- 
bisikkan 


D ^-1>J1 (V 


dan 

manusia 


Jin 


dari 



Mmpijngsunnan.org 



















































































